KITAB URAIAN KEAJAIBAN HATI. 
(Yaitu: Kitab Pertama Dari Rubu' "Yang Membinasakan”). 


Segala pujian bagi Allah, yang heranlah segala hati dan segala gurisan hati, 
tiada sanggup mengetahui dengan mendalam akan keagunganNya. Dan 
merasa dahsyatlah segala mata dan pandangan tentang dasar-dasar kece- 
merlangan NurNya, Ia Yang Melihat segala rahasia yang tersembunyi, Ia 
Yang Mengetahui segala kandungan jiwa yang tertutup, Ia Yang Tidak 
Memerlukan kepada perundingan dan pertolongan pada mengatur keraja- 
anNya, Ia Yang Membalik-balikkan semua hati, Ia Yang Mengampunkan 
segala dosa, Ia Yang Menutup semua kekurangan. Dan Ia Yang Mela- 
pangkan segala kesempitan. 


Rahmat kepada penghulu rasul-rasul, yang mengumpulkan yang bercerai- 
berai dari Agama dan yang memotong pembelakangan orang-orang yang 
ingkar. Dan kepada keluarganya yang baik dan suci. Dan anugerahilah ki- 
ranya kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya! | 

Adapun kemudian, maka kemuliaan dan keutamaan manusia yang menga- 
tasi sejumlah dari bermacam-macam makhluk yang lain, adalah disebab- 
kan persediaannya mengenal Allah (ma'rifah kepada Allah) Yang Mahasu- 
ci, dimana mengenal Allah itu di dunia adalah keelokan, kesempurnaan 
dan kebanggaannya manusia. Dan diakhirat adalah alat dan simpanannya. 
Sesungguhnya manusia itu menyediakan diri bagi ma'rifah, adalah dengan 
hatinya. Tidak dengan salah satu anggota badannya. Maka hatilah yang 
mengetahui Allah. Dialah yang mendekati kepada Allah. Dialah yang be- 
kerja karena Allah. Dialah yang berjalan kepada Allah. Dan dialah yang 
membuka apa yang di sisi Allah dan yang padaNya. Dan sesungguhnya 
anggota badan itu, adalah pengikut, pelayan dan alat yang dipergunakan 
oleh hati. Dan yang dipakainya, laksana pemilik memakai budaknya, pe- 
mimpin menerima layanan rakyatnya dan pekerja bagi perkakasnya. Hati- 
lah yang diterima disisi Allah apabila ia selamat sejahtera dari selain 
Allah. Dan hati itu terdinding (terhijab) dari Allah, apabila ia tenggelam 
dengan selain Allah. Hatilah yang mencari Hatilah Yang berbicara. Dan . 
hatilah yang mencaci. Dan dialah yang berbahagia dengan dekat kepada 
Allah. Maka ia memperoleh kemenangan, apabila ia mensucikannya. 

Dan memperoleh kekecewaan dan kesengsaraan, apabila ia mengotorkan 
dan merusakkannya. Hatilah pada hakikatnya yang tha'at kepada Allah 
Ta'ala. Dan sesungguhnya ibadah-ibadah yang berkembang pada anggota 
badan, adalah cahayanya. Hatilah yang durhaka, yang mengingkari Allah 
Ta'ala. Sesungguhnya yang berjalan pada anggota badan, dari kekejian- 
kekejian adalah bekas-bekasnya hati. Dengan gelap dan bersinarnya hati, 


896 


lahirlah segala kebaikan zahiriah dan keburukannya. Karena tiap tempat 
air itu, kena percikan dengan apa yang ada didalamnya. Hatilah apabila 
. dikenal oleh manusia, maka sesungguhnya manusia itu telah mengenal di- 
rinya. Dan apabila manusia telah mengenal dirinya, maka ia telah menge- 
nal akan Tuhannya. Dan hati itu, apabila tidak dikenal oleh manusia, ma- 
ka manusia itu tidak mengenal akan dirinya. Dan apabila manusia itu ti- 
dak mengenal dirinya, maka ia tidak mengenal akan Tuhannya. Dan ba- 
rangsiapa tidak mengenal hatinya, maka ia lebih tidak mengenal lagi akan 
lainnya. Karena kebanyakan manusia itu, tidak mengetahui hatinya dan 
dirinya. Dan telah terdinding di antara mereka dan diri mereka. , 
Sesungguhnya Allah Ta'ala mendindingkan di antara manusia dan hatinya. 
Pendindingan itu, dengan mencegahnya daripada -ber-musyahadah, 
ber-muragabah, mengenal sifat-sifatNya dan cara berbalik-baliknya dianta- 
a dua anak jari dari anak-anak jari Tuhan Yang Mahapemurah. Dan ba- 
pena ia sekali turun ke tingkat yang paling bawah dan merendah seja- 
jar dengan setan-setan. Dan bagaimana pada kali yang lain, ia meninggi 
ke tingkat yang paling tinggi, naik kealam. malaikat yang dekat dengan 
Tuhan. 
Orang yang tiada mengenal hatinya untuk ber-muraqabah, menjaga dan 
mengintip apa yang tampak dari dan dalam gudang alam-malakut, maka 
orang tersebut termasuk dalam golongan orang yang difirmankan oleh 
Ta'ala: 


PA A SASAR Kang 


(Nasu'llaaha, fa-ansaahum anfusahum, ulaa-ika humul-faasiguun). 
Artinya: "Mereka yang lupa kepada Allah, lalu Allah melupakan mereka . 
kepada dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang fasiq”. S.Al-Hasyr, ayat 
19. 

Maka mengenal hati dan hakikat sifat-sifatnya itu pokok Agama dan sen- 
di jalan orang-orang salik (orang-orang yang berjalan kepada Allah). 
Ketika kita telah selesai dari bahagian pertama dari Kitab ini, yaitu: dari 
memperhatikan ibadah-ibadah dan adat kebiasaan yang berlaku pada ang- 
gota badan -dan itu adalah Ilmu Zahir- dan kita menjanjikan akan mengu- 
raikan pada bahagian keduaj sifat-sifat yang membinasakan (al-muhlikat) 
dan yang melepaskan (al-munjiyat) yang berlaku pada hati - dan itu adalah 
Ilmu - Batin -, maka tak boleh tidak, bahwa kita dahulukan padanya: dua 
kitab lebih dahulu: Kitab tentang uraian keajaiban sifat-sifat dan ting- 
kah-laku hati dan: Kitab tentang cara latihan hati dan pendidikan ting- 
kah-takunya. Kemudian, sesudah itu, kita bertolak, pada menguraikan: 
sifat-sifat yang membinasakan dan yang melepaskan. 

` Sekarang marilah kita sebutkan uraian keajaiban hati, dengan jalan 


897 


membuat contoh-contoh, yang mendekatkan kepada pengertian. Karena 
penegasan segala keajaiban dan rahasia hati, yang masuk dalam jumlah 
alam-malakut, adalah diantara yang menumpulkan kebanyakan paham 
daripada mengetahuinya. 


PENJELASAN: arti nafas, roh, hati dan akal dan apa yang dimaksudkan 
dengan nama-nama itu. 5 


Ketahuilah, bahwa nama-nama yang empat ini dipakai pada bab-bab ini. 
Dan sedikitlah dalam kalangan ulama-ulama yang terkemuka, yang men- 
dalam pengetahuannya tentang nama-nama ini, tentang perbedaan penger- 
tian-pengertiannya, batas-batasnya dan apa yang dinamakan dengan nama- 
nama tersebut. 
Kebanyakan kesalahan itu terjadinya karena kebodohan dengan arti na- 
ma-nama ini dan persekutuannya diantara apa yang dinamakan itu yang 
bermacam-macam. Dan kami akan menguraikan arti nama-nama tersebut, 
yang menyangkut dengan maksud kami. 
Perkataan Pertama: perkataan hati. Dan itu ditujukan kepada dua penger- 
tian:- 
Pertama: daging yang berbentuk buah shanaubar (1), terletak pada pinggir 
dada yang kiri. Yaitu: daging khusus. Dan didalamnya ada lobang. Dalam 
lobang itu darah hitam. Itulah sumber nyawa dan tambangnya. Dan kami 
tidak bermaksud sekarang menguraikan bentuknya dan caranya. Karena 
itu menyangkut dengan maksud dokter-dokter. Dan tiada menyangkut de- 
ngan maksud-maksud keagamaan. 
Hati itu ada pada hewan. Bahkan ada pada orang mati. Dan apabila kami 
menyebutkan secara mutlak, perkataan hati (al-galb) dalam Kitab ini, ma- 
ka tidaklah kami maksudkan yang demikian. Karena itu adalah sepotong 
daging, yang tidak berharga. Dan itu termasuk sebahagian dari alam yang 
dapat diperintah dan dilihat Calamul-mulki wasy-syahadah), Karena he- 
wanpun dapat mengetahuinya dengan pancaindra melihat, Lebih-lebih lagi 
manusia. | 
Kedua: yaitu: yang halus (lathifah), ketuhanan (rabbaniyah), kerohanian 
(ruhaniyah), Dia dengan: hati yang bertubuh» (al-galbi al-jismany) itu, 
mempunyai hubungan. 
Yang halus itu, ialah hakikat manusia. Dialah yang merasa, yang mengeta- 
hui, dan mengenal, dari manusia. Dialah yang ditujukan dengan.pembica- 
raan, yang disiksa, yang dicaci dan yang dicari. Ia mempunyai hubungan 
dengan hati yang bertubuh. Akal kebanyakan manusia, heran untuk me- 
ngetahui cara hubungannya. Karena hubungannya itu menyerupai, hu- 
bungan sifat ('arad!)dengantubuh (jisim). Hubungan sifat dengan yang bersi- 
1. ta diba berbentuk bundar memanjang. Dari itu dinamakan: hati sunubari. 
ent. 


898 


fat (maushuf). Atau hubungan pemakai alat dengan alatnya. Atau hubung- 
an orang bertempat dengan tempatnya. 

Dan menguraikan yang demikian itu, termasuk apa yang kami takuti, ka- 
rena dua pengertian. 

Pertama: bahwa yang demikian itu menyangkut dengan Ilmu-Mukasyafah. 
Dan tidaklah maksud kami dari Kitab ini, selain: Ilmu-Mu'amalah. 
Kedua: bahwa mencari hakikatnya itu meminta disiarkan rahasia roh (nya- 
wa). Dan yang demikian itu termasuk hal yang tidak diperkatakan oleh 
Rasulu'llah s.a.w. Maka tidaklah bagi orang lain, bahwa memperkatakan- 
nya. 

Yang dimaksudkan: bahwa apabila kami menyebutkan perkataan hati (al- 
gaib) dalam Kitab ini, maka yang kami maksudkan, ialah: yang halus (la- 
thifah) itu. Dan maksud kami, ialah menyebutkan sifat-sifat dan keadaan- 
nya, Bukan menyebutkan hakikatnya pada zatnya. Dan Ilmu Mu'amalah 
Nitu mengkehendaki mengenal sifat-sifat dan keadaannya. Dan tidak meng- 
kehendaki kepada menyebutkan hakikatnya. 

Perkataan Kedua: nyawa (ruh). Dia juga ditujukan pada yang menyang- 
kut, dengan jenis maksud kami, karena dua pengertian: 

Pertama: tubuh halus (jisim lathif). Sumbernya itu lobang hati yang bertu- 
buh. Lalu bertebar dengan perantaraan urat-urat yang memanjang, ke se- 
gala bahagian tubuh yang lain. Mengalirnya dalam tubuh, membanjirnya 
cahaya hidup, perasaan, penglihatan, pendengaran dan penciuman daripa- 
danya kepada anggota-anggotanya itu, menyerupai membanjirnya cahaya 
dari lampu yang berkeliling pada sudut-sudut rumah. Sesungguhnya cahaya 
itu tidak sampai kepada sebahagian dari rumah, melainkan terus disinarinya 
Dan hidup itu adalah seperti cahaya yang kena pada dinding. Dan nyawa itu . 
adalah seperti lampu. Berjalannya nyawa dan bergeraknya pada batin, ada- 
lah seperti bergeraknya lampu pada sudut-sudut rumah, dengan digerak- 
kan oleh penggeraknya. 

Dokter-dokter, apabila menyebutkan secara mutlak perkataan: nyawa, 
maka yang dikehendaki oleh mereka, ialah: pengertian ini. Yaitu: uap 
yang halus, yang dimasakkan oleh kepanasan ak-galh (hati). Dan tidaklah 
uraiannya menjadi maksud kami, Karena yang menyangkut dengan itu, 
“adalah maksud dokter-dokter yang mengobati tubuh. 

Adapun maksud dokter-dokter Agama, yang mengobati hati, sehingga ter- 
bawa kesisi Tuhan Semesta alam, tidaklah sekali-kali menyangkut dengan 
uraian nyawa itu. . 

Pengertian Kedua: yaitu: yang halus dari manusia, yang mengetahui dan 
yang merasa. Dan itulah yang kami uraikan tentang salah satu pengertian 
hatr. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan firmanNya: 


899 


(Qulir-ruuhu min amri rabbii). ; 
Artinya: "Jawablah! Nyawa (roh) itu termasuk urusan Tuhanku”. -S. Al- 
Isra”, ayat 85. 

Dan itu adalah urusan ketuhanan yang menakjubkan, yang melemahkan 
kebanyakan akal dan paham daripada mengetahui hakikatnya. 

Perkataan Ketiga: nafas. Dia juga bersekutu diantara beberapa pengertian. 
Dan yang menyangkut dengan maksud kami daripadanya adalah dua pe- 
ngertian: 

Pertama: bahwa yang dimaksudkan dengan yang demikian itu, ialah pe- 
ngertian yang menghimpunkan bagi: kekuatan marah dan nafsu syahwat 
pada manusia, sebagaimana akan datang uraiannya (1). 

Pemakaian ini adalah yang-biasa pada ahli tasawwuf. Karena mereka mak- 
sudkan dengan nafas (nafsu) itu, ialah: pokok yang menghimpunkan sifat- 
sifat tercela. pada manusia. Lalu mereka berkata: tak boleh tidak melawan 
nafsu dan menghancurkannya. Ke situlah isyaratnya sabda Nabi s.a.w.:- 


(A'daa “aduwwika nafsu-kallatii baina janbaika). 

Artinya: "Musuhmu yang terbesar, ialah nafsumu yang berada diantara 
dua lembungmu” (2). 

Pengertian Kedua: yaitu: yang halus (lathifah) yang telah kami sebutkan di- 
atas, dimana pada hakikatnya: itulah manusia. Yaitu: diri manusia dan zat- 
nya, Tetapi disifatkan dengan bermacam-macam sifat, menurut bermacam- 
macam keadaannya. Apabila dia itu tenang, dibawah perintah dan jauh 
dari kegoncangan disebabkan penantangan nafsu-syahwat, maka dinama- 
kan: nafsu muthmainnah (diri atau jiwa yang tenang). Allah Ta'ala berfir- 
man tentang contohnya:- 


Ka 


SA ag 25 Ene 205 ai 
Caw P3) PIN sean TN Tuh ang 


(Yaa-ayyatu-hannafsul-muthmainna-tur-jiii ilaa rabbiki raadliya-tan mar- 
dliyyah). | 
Artinya: "Hai jiwa yang tenang-tenteram! Kembalikah kepada Tuhanmu, 
merasa senang (kepada Tuhan) dan (Tuhan) merasa senang kepadanya” 
-S. Al-Fajr, ayat 27-28. 

Jiwa (nafsu) dengan pengertian pertama, tidaklah tergambar kembalinya 
kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya dia itu menjauh dari Allah. Dan dia 


1. Dalam bahasa kita disebut nafsu (Peny). 


2. Dirawikan Al-Baihagy, dari Ibnu 'Abbas. Pada sanadnya, terdapat Muhammad bin 
Abdurrahman bin Ghazwan, salah seorang pemalsu hadits. 


900 


itu termasuk golongan setan. 

Apabila tidak sempurna ketenangannya, akan tetapi jadi pendorong kepa- 
da nafsu syahwat dan penantangnya, maka dinamakan: nafsu lawwamah 
. (jiwa yang mencela). Karena jiwa itu mencela tuannya ketika teledor pada 
menyembah Tuhannya. Tuhan berfirman: 


emas BAGI SBU, 
(Wa laa ugsimu bin-naf-sil- -lawwaa-mah). 
"Dan Aku bersumpah dengan jiwa yang amat mencela. (kejahatan)” S. 
Al-Qiamah, ayat 2. 
Kalau nafsu (jiwa) itu meninggalkan tantangan, tunduk dan patuh, menu- 
rut kehendak nafsu-syahwat dan panggilan setan, maka dinamakan: nafsu 
yang menurut kepada yang jahat (an-naf-sul-amma-rah bis-suu-i). Allah Ta’ 
ala berfirman, menceritakan tentang Jusuf a.s. atau isteri seorang pembe- 
sar (Mesir yang membujuk Jusuf a.s.):- 


PN ot - 
Or ain NN IN A3 


(Wa maa ubarri-u nafsii, innan-nafsa la-am-maaratum bis-suu-i). 

Artinya: "Dan aku tidaklah membebaskan diriku (dari kesalahan), karena 
sesungguhnya nafsu itu suka menyuruh kepada yang buruk”. S. Jusuf, 
ayat 53. : 

Kadang-kadang boleh dikatakan bahwa yang dimaksud dengan suka me- 
nyuruh kepada yang buruk itu, ialah: nafsu dengan pengertian pertama. Ja- 
di, nafsu dengan pengertian pertama itu, sangat tercela. Dan dengan pe- 
ngertian kedua itu, terpuji. Karena dia adalah nafsu (diri) manusia, Arti- 
nya: zat dan hakikatnya, yang mengetahui Allah Ta'ala dan pengetahuan- 
pengetahuan lainnya. 

Perkataan Keempat: akal. Itu juga bersekutu dengan pengertian yang ber- 
macam-macam, yang telah kami sebutkan pada “Kitab Ilmu”. Dan yang 
menyangkut dengan maksud. kami dari jumlah pengertiannya, ialah dua 
pengertian:- 

Pertama: sesungguhnya, kadang-kadang ditujukan dan dimaksudkan de- 
ngan akal itu: pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal itu, 
ibarat dari sifat-sifat ilmu, yang tempatnya hati. 

Pengertian Kedua: sesungguhnya, kadang-kadang ditujukan dan dimaksud- 
kan dengan akal itu: ialah yang memperoleh pengetahuan itu. Dan itu ada- 
lah: hati, Ya'ni: yang halus itu. 

Kita mengetahui, bahwa tiap-tiap orang yang berilmu, maka ia mempu- 
nyai wujud pada dirinya. Yaitu: pokok yang berdiri dengan sendirinya. 
Dan ilmu itu suatu sifat yang bertempat padanya. Dan sifat itu, bukan 


901 


. benda yang disifatkan. 
Kadang-kadang akal itu ditujukan dan dimaksudkan: sifat orang yang ber- 
ilmu. Dan kadang-kadang ditujukan dan dimaksudkan: tempat pengetahu- 
an. Yakni: yang mengetahui, Dan itulah yang dimaksudkan in sabda 
Nabi s.a.w.:- 


(Awwalumaa khala-qa'l-laahu'l-“aqlu). 

Artinya: ”Yang pertama-tama dijadikan oleh Allah, ialah akal” (1). 
Sesungguhnya ilmu itu sifat ('aradÌ), yang tidak tergambar bahwa dia itu 
machluk pertama. Tetapi, tak boleh tidak, bahwa adalah tempat itu, yang 
dijadikan sebelum ilmu atau bersama ilmu. Dan karena tidak mungkin di- 
tujukan perkataan kepada ilmu. 

Pada hadits, Allah Ta'ala berfirman kepada akal: "Menghadaplah!”. Lalu 
ia menghadap. Kemudian Allah berfirman kepada akal: “ Membelakang- 
lah!”, lalu ia membelakang ............... sampai akhir hadits (2). 

Jadi, sesungguhnya telah terbuka kepada kita, bahwa pengertian nama- 
nama tersebut itu ada. Yaitu: hati-jismani (hati yang berbentuk jisim), roh- 
jismani (berbentuk jisim), nafsu-syahwat dan ilmu. 

Maka inilah empat pengertian yang ditujukan kepada empat perkataan. 
Dan pengertian yang kelima, yaitu: yang halus dari manusia, yang menge- 
tahui dan yang merasa. Dan perkataan empat itu keseluruhannya, banyak 
kali datang pemakaiannya kepada yang halus itu.. 

Maka pengertian itu lima dan perkataannya empat. Tiap-tiap perkataan, 
ditujukan kepada dua pengertian. Dan kebanyakan ulama, telah meragu- 
kan kepada mereka, perbedaan kata-kata tersebut dan kebiasaan pemakaian- 
. nya. Maka anda akan melihat mereka, memperkatakan tentang gurisan-guris- 
an hati (al-khawaathir). Dan mereka mengatakan: ini gurisan akal, ini gurisan 
jiwa, ini gurisan hati dan ini gurisan nafsu (diri). Dan orang yang'mem- 
perhatikan, tiada akan tahu perbedaan pengertian nama-nama itu. Dan 
untuk menyingkap tutupnya dari yang demikian itu, kami telah dahulukan 
uraian nama-nama tersebut. Bilamana tersebut perkataan hari dalam 
Al-Our-an dan Sunnah, maka yang dimaksudkan, ialah: pengertian yang 
dipahami dari manusia. Dan yang mengetahui hakikat segala sesuatu. Ka- 
dang-kadang secara tidak langsung (dengan jalan kinayah), disebutkan 
tentang hati itu, akan hati yang di dalam dada. Karena diantara yang ha- 
lus itu dan antara jisim hati, ada hubungan khusus. Dan yang halus itu, 
walaupun ada sangkutannya dengan seluruh tubuh dan dipakai untuk selu- 
ruh tubuh, akan tetapi ia bersangkutan dengan tubuh itu, dengan peranta- 
1. Hadits ini sudah dipaparkan pada "Kitab Ilmu”. | 

2. Hadits ini sudah diterangkan dulu, pada "Bab Ilmu”. 


902 


raan hati. Maka sangkutannya yang pertama, ialah dengan hati. Dan se 
olah-olah hati itu, tempatnya yang halus tersebut, kerajaannya, alamnya 
. dan binatang kenderaannya. Dan karena itulah, Sahl At-Tusturi menyeru- 
pakan hati dengan 'Arasy dan dada dengan Kursi. Ia mengatakan: hati itu 
ialah 'Arasy. Dan dada itu ialah Kursi. Dan tidak ada yang menyangka, 
bahwa dia itu berpendapat, bahwa itu "Arasy Allah da KursiNya. Karena 
demikian itu mustahil. Tetapi ia bermaksud dengan demikian, bahwa hati 
itu kerajaanNya dan saluran pertama untuk mengatur dan memperlaku- 
kannya. Maka keduanya (hati dan dada) dibandingkan kepada manusia, 
adalah seperti 'Arasy dan Kursi dibandingkan kepada Allah Ta'ala. Dan 
juga penyerupaan ini tidak lurus, kecuali dari beberapa segi. Dan juga 
uraian itu tidak layak dengan tujuan kita sekarang. Maka dari itu, hen- . 
daklah kita lampaui saja. 


PENJELASAN: tentara hati. 


Allah Ta'ala berfirman:- . 


Kan) HI 3 IA 


Artinya: “Tiadalah yang mengetahui tentara Tuhanmu, selain Ia sendiri”. 
-S. Al-Muddats-tsir, ayat 31. 
Allah S.W.T. mempunyai tentara yang terkumpul banyak dalam hati, da- 
lam roh dan dalam alam-alam yang lain. Hanya Allah sendiri yang menge- 
tahui hakikatnya dan penguraian bilangannya. Dan kami sekarang mengi- 
syaratkan kepada sebahagian tentara hati. Maka itulah yang menyangkut 
dengan maksud kami. 
Hati itu mempunyai dua tentara: tentara yang dapat dilihat dengan mata 
kepala dan tentara yang tidak dapat dilihat, kecuali dengan mata hati. 
Hati itu berkedudukan raja. Dan tentara itu berkedudukan pelayan dan 
pembantu. Inilah arti tentara. 
Adapun tentara hati yang dapat disaksikan dengan mata, ialah: tangan, 
kaki, mata, telinga, lidah dan anggota-anggota tubuh lainnya, yang zahir 
dan yang batin. Semuanya itu pelayan hati dan yang bekerja cuma-cuma 
untuk hati. Hatilah yang menggunakannya dan yang pulang pergi kepada- 
nya. 
Semua anggota itu dijadikan secara naluri patuh kepada hati. Tiada sang- 
gup menyalahinya dan mendurhakainya. Apabila hati menyuruh mata 
dibuka, niscaya dia terbuka. Apabila hati menyuruh kaki bergerak, nisca- 
ya ia bergerak. Apabila hati menyuruh lidah berkata-kata dan ia yakin 
akan hukum yang akan diperkatakan, niscaya lidah itu berkata-kata. Dan 
` begitulah dengan anggota-anggota badan lainnya. 


903 


Kepatuhan anggota-anggota tubuh dan pancaindra kepada hati, dapat di- 
serupakan dari segi kepatuhan para malaikat kapada Allah Ta'ala. Sesung- 
guhnya malaikat itu secara naluri patuh, tiada sanggup menyalahiNya. 
Bahkan, mereka tiada mendurhakai Allah akan apa yang disuruh oleh 
Allah. Mereka berbuat, apa yang disuruh: | 

Hanya keduanya itu, berbeda pada satu hal. Yaitu: bahwa para malaikat 
a.s. itu, mengetahui dengan keta'atan dan kepatuhannya. Dan pelupuk 
mata itu mematuhi hati tentang terbuka dan tertutupnya, dengan jalan: 
terjadinya demikian (taskhir). Tiada berita baginya dari dirinya dan dari 
kepatuhannya kepada hati. 

Sesungguhnya, hati itu memerlukan kepada tentara tersebut, sebagaimana 
perlunya kepada kenderaan dan perbekalan perjalanannya, yang karena 
itulah, dia dijadikan. Yaitu: perjalanan kepada Allah S.W.T. dan dilam- 
paui tempat-tempat untuk menemuiNya. Maka karena itulah, hati itu di- 
jadikan. Allah Ta'ala berfirman:- 


yi2 osetr s 


ot LAN GIE GS Yg LEAN 


(Wa maa kha-lagtul- j inna wal-insa, illaa t-yabuduu-ni). 

Artinya: "Tidaklah Aku jadikan jin dan’ manusia, melainkan E 
ber'ibadah (memperhambakan diri) kepadaKu”. - S. Adz-Dzariyat, ayat 
56. 

Sesungguhnya kenderaan hati itu tubuh. Dan perbekalannya ilmu. Dan se- 
sungguhnya sebab-sebab yang menyampaikannya kepada perbekalan dan 
yang menetapkannya dari perbekalan itu ialah: amal salih. Dan tidak 
mungkin hamba itu sampai kepada Allah S.W.T. selama badannya tidak 
tenang. Dan ia tidak melewati (meninggalkan) dunia. Sesungguhnya tem- 
pat yang terdekat -tak boleh tidak- dilewati, untuk sampai ketempat yang 
terjauh. Dunia adalah tempat bercocok tanam bagi akhirat. Dan salah sa- 
tu tempat petunjuk. 

Dinamakan dengan dunia, karena dia itu yang terdekat dari dua tempat 
tersebut (1). 

Maka perlulah eepika perbekalan dari dunia (alam) i ini. Maka badan 
itu, kenderaannya, yang menyampaikannya kepada alam ini. Maka ia me- 
merlukan kepada persiapan badan dan memeliharakannya. Sesungguhnya 
badan itu dipelihara, dengan menarikkan kepadanya makanan dan lain-ia- 
in yang sesuai dengan dia. Dan menolak dari padanya, sebab-sebab kebi- 
nasaan, yang meniadakan badan itu. Maka ia memerlukan kepada dua 
tentara untuk menarik makanan itu. Yaitu: tentara batin, ialah: nafsu- 
syahwat dan tentara zahir, ialah: tangan dan anggota-anggota badan yang 


1. Dun-ya, artinya yang asli, ialah: terdekat. 


904 


menarik makanan. Maka dijadikan didalam hati, apa yang dihayatinya, 
dari keinginan-keinginan. Dan dijadikan anggota-anggota badan yang 
menjadi alat keinginan-keinginan itu. Maka diperlukan dua tentara untuk 
menolak bahaya yang membinasakan: tentara batin. Yaitu: marah yang 
menolak segala yang membinasakan dan menuntut balas dari musuh. Dan: 
tentara zahir, yaitu: tangan dan kaki, dimana dengan tangan dan kaki itu: 
dapat bekerja menurut kehendak marah. 
Semua itu, dengan hal-hal yang diluar badan. Maka TEN dari 
badan itu, adalah seperti alat senjata dan lainnya. 
Kemudian, orang yang memerlukan kepada makanan, selama ia tidak me- 
ngenal makanan itu, niscaya tidak bermanfa'at kepadanya, keinginan dan 
kesukaan kepada makanan itu. Maka ia memerlukan kepada dua tentara 
untuk mengenalnya: tentara batin, Yaitu: panca-indra pendengaran, peng- 
lihatan, penciuman, penyentuhan dan perasaan lidah. Dan: tentara zahir, 
. yaitu: mata, telinga, hidung dan lain-lain. Penguraian segi keperluan dan 
segi hikmah padanya itu, panjang. Dan tidak sampai kepada banyak jilid. 
Dan telah kami isyaratkan kepada bagian yang sedikit daripadanya, pada 
”Kitab Syukur”. Maka hendaklah dicukupkan dengan itu! 
Maka jumlah tentara hati itu, dihinggakan oleh tiga jenis: jenis pembangkit 
dan pendorong. Adakalanya kepada penarikan yang bermanfa'at, yang se- 
suai, seperti: nafsu syahwat. Dan adakalanya kepada penolakan yang 
mendatangkan melarat, yang tidak bermanfa'at, seperti: marah. Kadang- 
' kadang dikatakan tentang penggerak itu: kemauan. 
Jenis kedua, yaitu: penggerak anggota badan untuk menghasilkan mak- 
sud-maksud itu. Dan dikatakan tentang yang kedua ini: kekuasaan. Yaitu: 
tentara yang berkembang pada anggota-anggota badan yang lain. Lebih- 
lebih sendi-sendi dan anggota-anggota badan yang tumbuh pada sendi- 
sendi badan. 
Jenis ketiga, yaitu: yang mengetahui dan yang ingin mengenal semua per- 
kara, seperti: mata-mata. Yaitu: kekuatan penglihatan, pendengaran, pen- 
Ciuman, perasaan dengan lidah dan p€nyentuhan. Dan itu berkembang pa- 
da anggota-anggota badan tertentu. Dan disebutkan tentang ini: ilmu dan 
perasaan. 
Dan bersama inasiigiiasiig tentara batin ini, ada tentara zahir. Yaitu: 
anggota-anggota badan yang tersusun dari: lemak, daging, urat, darah dan 
tulang, yang menyediakari perkakas untuk tentara itu. Maka sesungguhnya 
kekuatan menggenggam, ialah dengan anak-anak jari. Kekuatan melihat 
dengan mata. Dan begitulah kekuatan-kekuatan lainnya.. 
Kami tidak memperkatakan tentang tentara zahir,.yakni: anggota-anggota 
badan. Karena dia termasuk 'alamul-mulki wasy-syahadah. Dan yang kami 
perkatakan sekarang, ialah: apa yang diperkuatkan dengan tentara-tentara 
yang tiada engkau melihatnya. 
Jenis yang ketiga ini, ialah yang mengetahui keseluruhan ini, yang terbagi 


905 


kepada: yang menempati tempat-tempat zahiriah, yaitu: pancaindra yang 
lima. Yakni: pendengaran; penglihatan, penciuman, perasaan lidah dan 
penyentuhan. Dan kepada: yang menempati tempat-tempat batiniah. Yaitu: 
rongga-rongga otak. Dan itu juga lima. 

Maka sesungguhnya manusia, sesudah melihat sesuatu itu, memejamkan 
kedua matanya. Maka ia memperoleh bentuknya dalam dirinya. Yaitu: 
khayal. Kemudian bentuk itu kekal padanya, disebabkan sesuatu yang 
menjagakannya. Yaitu: tentara penjaga. Kemudian, ia bertafakkur pada 
yang dijagakannya. Lalu disusunnya sebahagian yang demikian, kepada 
yang sebahagian. Kemudian ia mengingati apa yang telah dilupakannya 
dan ia kembali kepadanya. Kemudian, dikumpulkannya sejumlah penger- 
tian dari yang dirasakan, dalam khayalannya, dengan perasaan yang berse- 
kutu diantara yang dirasakan dengan pancaindra itu. 

Dalam batin ada perasaan yang bersekutu, khayalan, pemikiran, ingatan 
dan hafalan. Jikalau tidak dijadikan oleh Allah, kekuatan hafalan, pikir- 
an, ingatan dan khayalan, niscaya adalah otak itu kosong daripadanya, Se- 
bagaimana kosongnya tangan dan kaki daripadanya. Maka kekuatan-keku- 
atan itu juga tentara batiniah dan tempatnya juga batiniah. 

Inilah segala macam tentara hati! Uraiannya sehingga dapat diketahui oleh 
paham orang-orang yang lemah dengan memberikan contoh-contoh itu 
akan panjang. Dan maksud Kitab yang seperti ini adalah untuk diman- 
fa'atkan oleh orang-orang Kitab yang seperti ini dan adalah untuk diman- 
fa'atkan oleh orang-orang yang kuat pemahamannya dan oleh ulama-ula- 
ma yang terkemuka. Akan tetapi kami berusaha sungguh-sungguh untuk 
memberi pengertian kepada orang-orang yang lemah, dengan mengemuka- 
kan contoh-contoh, supaya yang demikian itu, mendekatkan kepada pe- 
mahaman mereka. 


PENJELASAN: Contoh-contoh hati serta tentara batiniahnya. 


Ketahuilah, bahwa dua tentara: tentara marah dan tentara nafsu-syahwat, 
kadang-kadang keduanya tunduk kepada hati dengan sempurna. Lalu 
- yang demikian itu dapat menolong hati kepada jalan yang akan ditempuh- 
nya. Dan baguslah pengawanan keduanya dalam perjalanan yang dilaksa- 
nakan oleh hati. 

Kadang-kadang keduanya (tentara marah dan nafsu-syahwat) itu mendur- 
hakai hati dengan memberontak dan menantang. Sehingga keduanya itu 
memiliki hati dan memperbudakkannya. Pada yang demikianlah, kebina- 
saan dan terputusnya hati dari perjalanannya, yang menyampaikannya ke- 
pada kebahagiaan abadi. 

Dan hati mempunyai tentara lain, yaitu: ilmu, hikmah kebijaksanaan dan 
pemikiran, sebagaimana akan datang uraiannya. Dan menjadi hak hati un- 
tuk meminta pertolongan pada tentara ini. Sesungguhnya tentara ini ada- 


206 


lah tentara Allah Ta'ala (hizbu'llah) terhadap dua tentara yang tersebut 
diatas. Sesungguhnya dua tentara tadi, kadang-kadang berhubungan de- 
- ngan tentara setan. Kalau hati itu tidak meminta pertolongan dan tentara 
marah dan nafsu-syahwat menguasai atas dirinya, niscaya hati itu pasti bi- 
nasa dan memperoleh kerugian yang nyata. 
Begitulah keadaan kebanyakan makhluk manusia. Akal-pikirannya tunduk 
kepada nafsu-syahwatnya dalam mencari daya-upaya memenuhi nafsu- 
syahwat itu. Dan adalah seyogianya bahwa nafsu-syahwat itu tunduk kepa- 
da akal-pikirannya, mengenai sesuatu yang diperlukan oleh akal-pikir- 
an. Kami akan mendekatkan yang demikian kepada pemahaman anda de- 
ngan tiga contoh: 
Contoh Pertama: kami berkata: bahwa jiwa manusia dalam tubuhnya kami 
maksudkan jiwa halus yang tersebut dahulu, adalah seperti raja dalam kota 
dan kerajaannya. Sesungguhnya tubuh itu kerajaan jiwa (nafsu), alamnya, 
empat ketetapannya dan kotanya. Dan anggota-anggota tubuh dan keku- 
atannya adalah seperti tukang-tukang dan pekerja-pekerja. Dan kekuatan 
'agliah yang berpikir baginya itu adalah, seperti: penunjuk yang menasehati 
dan menteri yang berakal pikiran. Nafsu-syahwatnya adalah seperti budak 
jahat, yang menghela makanan dan makanan simpanan (al-mirah) kekota. 
Kemarahan dan kepanasan hati karena kemarahan itu adalah seperti 
orang yang mempunyai polisi. Dan budak yang menghela makanan al-mi- 
rah itu pembohong, pengicuh, penipu yang keji, yang membentuk dirinya 
dengan bentuk penasehat. Dan dibawah nasehatnya itu kejahatan yang 
menakutkan dan racun yang membunuh. Sifat dan kebiasaannya itu ber- 
tentangan bagi menteri yang menasehati dalam semua pendapat dan pe- 
ngaturannya. Sehingga tidak terlepas sesa'atpun daripada perlawanan dan 
penantangannya. 
Sebagaimana raja dalam kerajaannya, apabila ia merasa cukup dalam pe- 
ngaturannya dengan menterinya dan ia bermusyawarah dengan menteri- 
nya itu dan menolak isyarat budak yang keji tadi, berdalilkan dengan isya- 
ratnya, bahwa yang benar adalah yang berlawanan dengan pendapat bu- 
dak itu, niscaya raja itu telah dituntun oleh kepala polisinya dan bertindak 
bijaksana bagi menterinya. Ia menjadikan menterinya tempat musyawa- 
rahnya, yang berkuasa dari pihaknya terhadap budak yang keji itu, pengi- 
kut-pengikutnya dan pembantu-pembantunya. Sehingga budak itu disiasat- 
i, tidak menyiasati, disuruh dan diatur, tidak menyuruh dan mengatur. 
Luruslah urusan negeri raja tersebut. Dan dengan sebab demikian, tera- 
turlah keadilan. 
Maka begitulah an-nafs (diri), manakala ia meminta tolong pada akal dan 
memperoleh tuntunan dengan penjagaan marah. Dan an-nafs itu mengua- 
sakan kekerasan marah atas keinginan (syahwat). Dan meminta tolong de- 
ngan yang satu kepada yang lain Sekali dengan menyedikitkan derajat 
marah dan meluap-luapnya dengan menantang syahwat (keinginan) dan 


907 


menaikkannya setingkat ke setingkat. Dan sekali dengan mencegah dan 
memaksakan syahwat dengan berkuasanya marah kepanasan hati kepada- 
nya. Dan memandang keji kehendak-kehendak syahwat itu, Niscaya ber- 
laku-adillah semua kekuatan diri (an-nafs) dan baguslah tingkah-lakunya. ' 
Orang yang berpaling dari jalan ini, adalah seperti orang yang difirman- 
kan oleh Allah Ta'ala:- 


pa Ta 


or: ao EA Va LA AIA 


(A fara-aita mani't-takhadza ilaahahu hawaahu wa adlalla-hu'llaahu “alaa 
ilmin). 

Artinya: "Adakah engkau lihat orang yang mengambil keinginan (nafsu- 
nya) menjadi tuhannya? Dan Allah membiarkannya sesat menurut penge- 
tahuan”. -S. Al-Jatsiyah, ayat 23. 

Allah Ta'ala berfirman:- 


Lor papa 0-0 pe. eko, gos a EF 
EAL AaS eE MAA 
(WT: Par) 


(Wattaba'a hawaahu fa ma-tsaluhu kamatsalil-kalbi-in tahmi! "alaihi yalhats- 
au tatruk-hu yalhats). 

Artinya: "Dan menurutkan kemauan hawa nafsunya. Perumpamaannya 
sebagai anjing: kalau engkau halau, diulurkannya lidahnya dan kalau eng- 
kau biarkan saja, diulurkannya juga lidahnya”. S. Al-A'raf, ayat 176. 

Dan Allah 'Azza wa Jalla berfirman tentang orang yang mencegah nafsu- ` 
nya dari keinginan hawa-nafsu:- 


4 SE E TEAN 
(H-t: SAW) —5 A 


- 
Ke 


(Wa-ammaa man khaafa magaama rabbihi wa nahan-nafsa “anil-ha-waa fa 
in-nal-jan-nata hiyal-ma'-waa). 

Artinya: "Dan adapun orang yang takut dihadapan kebesaran Tuhannya 
dan menahan nafsunya (dirinya) dari keinginan yang rendah (hawa-nafsu). 
Sesungguhnya sorga tempat kediamannya”. S. An-Nazi'at, ayat 40 - 41. 
Dan akan datang cara perjuangan tentara-tentara tersebut dan cara seba- 
hagian daripadanya menguasai akan sebahagian yang lain pada "Kitab La- 
tihan Diri”insya Allah Ta'ala. 

Contoh Kedua: ketahuilah bahwa tubuh itu seperti kota. Dan akal, jakni: 
yang mengetahui dari manusia adalah seperti raja, Yang mengatur kota itu. 
Kekuatan manusia yang mengetahui, yang terdiri dari pancaindra zahiriah 
dan batiniah, adalah seperti tentaranya dan pembantu-pembantunya. Ang- 


908 


gota badannya adalah seperti rakyatnya. Nafsu yang menyuruh kepada ke- 
jahatan (nafsu ammarah), ialah nafsu-syahwat. Dan amarah adalah seperti 

- musuh yang menantangnya dalam kerajaannya. Dan yang berusaha mem- 
binasakan rakyatnya. Maka jadilah badannya seperti pasukan dan benteng. 
Dan nafsunya seperti orang yang menetap dalam benteng, yang menjaga 
pasukan. Kalau ia berjuang menghadapi musuhnya dapat menghancurkan 
dan memaksakan musuh itu menurut keinginannya, niscaya akibatnya ter- 
puji, apabila ia kembali kehadlirat Tuhan, sebagaimana yang difirmankan 
oleh Allah Ta'ala:- 


SAN 


(do: cw PEE ERE] o 


(Wal-mujaahiduuna fii sabii-lil-laahi bi-amwaalihim wa anfu-sihim, fadi- 
dlala'I-laahul-mujaahidiina bi-amwaalihim wa anfusihim “alal-gaa-idii-na 
darajah). 

Artinya: ”..... dan orang-orang yang berjuang dijalan Allah, dengan harta 
dan dirinya. Allah melebihkan tingkatan orang-orang yang berjuang degan 
harta dan dirinya dari orang-orang yang tinggal duduk”. -S. An-Nisa’, 
ayat 95. 

Kalau ia menghilangkan bentengnya dan menyia-nyiakan rakyatnya, nisca- 
ya tercelalah akibatnya. Maka ia dituntut balas dari perbuatan tersebut 
disisi Allah Ta'ala. Dikatakan kepadanya pada hari kiamat: "Hai pemim- 
pin jahat! Engkau makan daging dan minum susu. Engkau tidak mengem- 
Ibalikan benda yang hilang dan tidak menampalkan yang pecah. Pada hari 
ini, engkau dituntut balas (1), sebagaimana tersebut pada hadits. 

Kepada jihad (perjuangan) inilah, yang ditujukan oleh sabda Nabi s.a.w.:- 


(Raja'naa minal-jihaadil-ash-ghari ilal-jihaadil-akbar). 

Artinya: ”Kita kembali dari jihad (perjuangan) kecil kepada perjuangan 
besar” (2). 

Contoh Ketiga: Akal itu seperti pengendera kuda, yang pergi berburu. 


1. Apa yang tertera itu dan disebutkan terdapat pada hadits, maka menurut catatan Al- 
'Iragy pada bagian bawah halaman Ihya’, bahwa ia tidak menjumpai hadits tersebut sa- 
ma-sekali. 

2. Dirawikan Al-Baihagy dari Jabir. Dan dikatakannya: pada hadits i ini ada isnad yang le- 
mah (dla'if). 


909 


Nafsu syahwatnya adalah seperti kudanya. Dan marahnya adalah seperti 
anjingnya. Manakala pengendera kuda itu cerdik, kudanya terlatih dan 
anjingnya terdidik, diberi ajaran, niscaya layaklah ia memperoleh keme- 
nangan. Dan manakala ia sendiri tidak pandai bekerja, kudanya liar mela- 
wan dan anjingnya buas, lalu kudanya tidak bangun mematuhi perintah- 
nya dan anjingnya tidak dilepaskan dengan mematuhi petunjuknya, maka 
layaklah ia mendapat kebinasaan. Lebih-lebih lagi daripada ia Dana 
apa yang dicarinya. 

Tidak pandainya bekerja pengendera kuda itu, adalah seperti bodohnya 
manusia. Kurang kebijaksanaannya dan tumpul pandangannya. Dan mela- 
wannya kuda itu adalah seperti kerasnya nafsu-syahwat, lebih-lebih syah- 
wat perut dan kemaluan. Dan buasnya anjing itu adalah seperti kerasnya 
dan berkuasanya kemarahan. Kita bermohon kepada Allah akan taufiq 
yang baik dengan kasih-sayangNya! 


PENJELASAN: ke-khusus-an hati insan. 


Ketahuilah, bahwa sejumlah apa yang telah kami sebutkan itu, telah di- 
anugerahkan oleh Allah kepada semua hewan, selain dari anak Adam. 
Karena, hewanpun mempunyai nafsu-syahwat, kemarahan, pancaindra 
yang zahir dan yang batin. Sehingga seekor kambing yang melihat serigala 
dengan matanya, maka ia tahu dengan hatinya akan permusuhannya .de- 
ngan serigala itu. Lalu larilah ia daripadanya. 
Maka yang demikian itu, adalah pengetahuan batin (al-idrakul-bathin). 
Maka marilah kami sebutkan yang khusus hati manusia dengan itu. Dan 
karenanya, besarlah kehormatan manusia dan berhak untuk dekat dengan 
Allah Ta'ala. Yaitu: kembali kepada ilmu dan kemauan (iradah). 
Ilmu, ialah: mengetahui segala urusan dunia dan akhirat serta segala haki- 
` kat yang berhubungan dengan akal (hagaig-'agliyah). Ini semuanya adalah 
urusan diluar yang dirasakan dengan pancaindra. Dan hewan tidak berse- 
kutu dengan manusia padanya. Bahkan segala pengetahuan yang meliputi 
keseluruhan, yang dlaruri, adalah hal-hal yang khusus bagi akal. Karena 
manusia menetapkan, bahwa tidak tergambar pada pikiran, orang seorang 
berada pada dua tempat pada satu keadaan. Dan ketetapan ini berlaku 
kepada semua orang. 
Sebagai dimaklumi, bahwa tidak dapat diketahui dengan pancaindra, sela- 
in oleh sebahagian orang. Maka menetapkannya kepada semua orang, 
adalah melebihi dari apa yang dapat diketahui oleh pancaindra. 
Apabila ini telah dipahami pada ilmu zahir dlaruri, maka lebih terang lagi 
pada ilmu nadhari (1). 
Tentang kemauan, sesungguhnya apabila dapat diketahui dengan akal, 


1. Ilmu-dlaruri, yang mudah diketahui, tanpa dalil. Dan iImu-nadlari, yang merupakan 
teori-teori, memerlukan kepada dalil. 


910 


akan akibatnya sesuatu dan jalan memperbaikinya, niscaya tergeraklah da- 
ripadanya keinginan untuk memperbaiki, mencari sebab-sebabnya dan 
berkemauan untuk yang demikian. 

Dan yang demikian itu, selain dari kemauan nafsu-syahwat dan kemauan 
hewan. Bahkan adalah berlawanan dengan nafsu-syahwat. Karena nafsu- 
syahwat (keinginan) itu lari dari berbetik dan berbekam, sedang akal 
menghendaki, meminta dan menyerahkan harta untuk yang demikian. 
Nafsu-syahwat itu condong kepada makanan-makanan enak pada waktu 
sakit. Dan orang yang berakal memperoleh pada dirinya menolaknya. 
Dan yang demikian itu bukanlah penolakan nafsu-syahwat. 

Jikalau dijadikan oleh Allah, akal yang mengetahui akibat segala hal dan 
tidak dijadikanNya pembangkit ini, yang menggerakkan semua anggota, 
menurut ketetapan akal, niscaya dengan sebenarnya ketetapan (hukum) 
.akal itu lenyap (hilang). 

di, hati insan itu terkhusus dengan ilmu dan kemauan, yang terlepas he- 
wan yang lain daripadanya. Bahkan juga anak kecil, terlepas daripadanya 
pada permulaan lahirnya. Dan baru datang yang demikian itu, sesudah de- 
wasa (baligh). Adapun nafsu-syahwat, kemarahan dan pancaindra zahiriah 
dan batiniah, maka sesungguhnya itu terdapat pada anak kecil. Kemudian 
pada memperoleh ilmu-pengetahuan ini, anak kecil itu mempunyai dua 
tingkat: 

Tingkat pertama: bahwa hatinya anak kecil itu melengkapi kepada ilmu 
dlaruri pertama yang lai. Seperti: ilmu tentang mustahilnya segala hal 
yang mustahil dan jawaznya (1) segala yang jawaz yang zahiriah. Maka 
adalah ilmu nadhariah itu tidak berhasil pada tingkat ini, kecuali bahwa ia te- 
lah menjadi kemungkinan, yang dekat kemungkinannya dan dekat keber- 
hasilannya. 
Adalah keadaan anak kecil itu, dengan dihubungkan kepada ilmu-penge- 
tahuan, seperti halnya seorang penulis, yang tidak mengenal dari hal pe- 
nulisan, selain tinta, pena dan huruf-huruf tunggal yang tidak bersusun. Ia 
sudah mendekati kepada penulisan. Dan belum lagi sampai kesana. 
Tingkat kedua: bahwa berhasil bagi anak kecil itu ilmu-pengetahuan yang 
diusahakan dengan pengalaman dan pemikiran. Maka ilmu-pengetahuan 
itu adalah seperti simpanan padanya. Kalau ia mau, niscaya ia kembali 
kepadanya. Dan halnya itu sama dengan halnya orang yang pandai menu- 
lis. Karena dikatakan kepadanya: penulis, Walaupun ia tidak langsung 
menulis, Disebabkan kemampuannya kepada penulisan itu. 
Inilah tujuan penghabisan derajat insaniyah. Akan tetapi pada derajat ini 
terdapat tingkat-tingkat yang tak terhingga jumlahnya, yang berlebih-ku- 
rang manusia padanya, disebabkan banyak dan sedikitnya pengetahuan 
1. Jawaz, artinya: hal-hal yang boleh ada dan boleh tidak.. Mustahil, artinya: yang tidak 
mungkin ada menurut akal. Dan lawannya: wajib, artinya: yang mesti adanya menurut 
akal. Tiga perkataan ini, adalah hukum akal (Pent.). 


911 


.memperolehnya. Karena sebahagian hati berhasil ilmu-pengetahuan itu, 
dengan ilham ketuhanan, diatas jalan mendatangkannya (mubada-ah) dan 
membukakannya (mukasyafah). Dan sebahagian mereka, memperolehnya 
dengan jalan belajar dan usaha. Kadang-kadang segera berhasil dan ka- . 
dang-kadang lambat berhasil. 

Pada magam (kedudukan) ini, berbeda-bedalah tingkat para ulama, huka- 
ma (para ahli hikmat atau filosuf), nabi-nabi dan wali-wali. Maka tingkat 
meningginya tidak terhingga padanya. Karena ilmu Allah S.W.T. tidak 
berkesudahan. Dan tingkat yang tertinggi, ialah tingkat nabi, yang terbuka 
baginya tiap-tiap hakikat atau yang terbanyak dari hakikat itu, tanpa usa- 
ha dan pemberatan diri. Akan tetapi dengan pembukaan ketuhanan dalam 
waktu yang sangat segera. | 

Dengan kebahagiaan ini, seorang hamba Allah mendekati Allah, dengan 
arti, hakikat dan sifat. Tidak “dengan tempat dan jarak-jauhnya. Tempat 
pendakian tingkat-tingkat ini, ialah tempat-tempat orang yang berjalan 
kepada Allah Ta'ala. Dan tak ada hingganya tempat-tempat itu. 
Sesungguhnya masing-masing orang yang berjalan itu, tahu akan tempat- 
nya yang menyampaikannya dalam perjalanannya. Maka ia mengetahui 
tempat itu dan mengetahui tempat-tempat dibelakangnya. Adapun yang 
dihadapannya, maka tidaklah sampai hakikat pengetahwannya. Akan teta- 
pi kadang-kadang ia membenarkan yang dihadapan itu, karena beriman 
kepada yang ghaib, sebagaimana kita beriman kepada kenabian dan nabi. 
Dan membenarkan adanya. Akan tetapi tiada yang mengetahui hakikat 
kenabian, selain nabi sendiri. Sebagaimana anak dalam kandungan (janin) 
tiada mengetahui keadaan anak kecil. Dan anak kecil tiada mengetahui 
keadaan anak yang akan dewasa (al-mumayyiz) dan pengetahuan dlaruri . 
yang terbuka baginya. Anak yang akan dewasa tiada mengetahui keadaan 
orang yang berakal dan pengetahuan nadhari yang diusahakannya. Maka 
- Seperti itu pulalah orang yang berakal (aqil) tiada mengetahui segala ma- 
cam kelebihan lemah-lembut dan rahmatnya Allah, yang dibuka oleh Allah 
kepada wali-wali dan nabi-nabiNya. Barang apapun rahmat yang dibuka 
oleh Allah kepada manusia, maka tiada yang menahannya. Rahmat itu di- 
berikan, disebabkan kemurahan dan kemuliaan Allah S.W.T., tiada kikir 
kepada seorangpun. Tetapi sesungguhnya jelas yang demikian dalam hati 
yang mencari pemberian rahmat Allah Ta'ala, sebagaimana disabdakan 
oleh Nabi s.a.w.:- 


(Inna lirabbikum fii ayyaami dahrikum la- nafahaatin a Jaa fa-ta 'arradluu 
lahaa). 
Artinya: "Sesungguhnya pada hari-hari masamu, Tuhanmu mempunyai 


912 


pemberian-pemberian. Mengapa kamu tidak datang mengambilnya?” (1). 
Datang mengambil pemberian itu, ialah dengan membersihkan dan men- 
sucikan hati dari kekejian dan kekotoran yang diperoleh dari pada budi- 
pekerti tercela, sebagaimana akan datang penjelasannya. Kepada kemu- 
rahan inilah disyaratkan dengan sabda Nabi s.a.w.:- 


SL SEA apa In aan, 


(Yanzilul-laa-hu kulla lai-latin ilaa sa-maa-id-dun-ya, fa yaguulu, hal min 
daa-'in fa-astajiibulah?). 

Artinya: "Tiap-tiap malam (rahmat) Allah turun ke langit dunia. Lalu 
Allah Ta'ala berfirman: ”Adakah orang yang berdo'a, supaya Aku perke- 
nankan do'anya?” (2). 

Dan dengan sabda Nabi s.a.w. sebagai hikayah dari pada Allah 'Azza wa 


Jalla: 
SAS RAN SEP BEN 


(La-gad thaala syaugul-abraari ilaa ligaa-ii wa ana ilaa ligaa-ihim asyaddu 
syaugan). 

Artinya: "Telah lamalah rindunya orang-orang baik untuk bertemu de- 
ngan Aku. Dan Aku lebih rindu lagi untuk menemui mereka” (3). 

Dan dengan sabda Nabi s.a.w.:- 


(Man tagarraba ilayya syibran tagarrabtu ilaihi dzi-raa-'an). 

Artinya: "Barangsiapa mendekati Aku sejengkal, niscaya Aku mendekati- 
nya sehasta”. (4). 

Semua itu isyarat, bahwa cahaya ilmu tidak terdinding (terhijab) dari hati, 
karena kikir dan larangan dari pihak Yang Memberi nikmat. Mahasuci Ia 
dari sifat kikir dan melarang. Akan tetapi cahaya ilmu itu terdinding kare- 
na kekejian, kekotoran dan kesibukan dari pihak hati itu sendiri. Sesung- 
guhnya hati itu seperti bejana (tempat air). 

Selama masih penuh dengan air, maka tidak dimasuki udara. Maka hati 
yang disibukkan oleh selain Allah, niscaya tidak dimasuki oleh ma'rifah 


1. Dirawikam dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id oleh Al-Bukhari dan Muslim. 

2. Hadits ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dan lain-lain dari Abi Hurairah (Ittihaf 
jilid 7, hal. 221). 

3. Hadits ini, menurut keterangan Al-'Iragy, ia tidak memperoleh asalnya. Tetapi menu- 
rut Shahibul-firdaus, hadits ini dari Abi'd-Darda' 

4. Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Yaitu hadits gudsi, 

artinya: Nabi s.a.w. menyampaikan firman Allah. i 


913 


(mengenal) keagungan Allah Ta'ala. Kepada inilah diisyaratkan dengan 
sabda Nabi s.a.w.:- | 
GE KN BALE MAYA 
IN HA HAN 
AN Sia 
(Lau laa annasy-syayaathiina yahuumuuna 'alaa guluubi banii Aadama la- 
nadharuu ilaa malakuutis-samaa-i). 
Artinya: "Jikalau tidaklah setan-setan itu mengelilingi hati anak Adam 
(manusia), niscaya mereka dapat memandang kealam malakut yang ting- 
gi" (1). 
Dari keseluruhan ini, teranglah bahwa ke-khusus-an manusia itu: ilmu dan 
hikmah. Dan yang termulia, dari segala macam ilmu itu, ialah: ilmu menge- 
nai Allah, sifat-sifatNya dan af'alNya (perbuatanNya). Maka dengan itu- 
lah kesempurnaan manusia. Dan pada kesempurnaannya itu kebahagiaan 
dan kepatutannya disisi Tuhan Yang Maha agung dan Mahasempurna. 
Maka tubuh manusia itu tersusun untuk jiwa dan jiwa itu tempat ilmu. 
Dan ilmu itu maksud manusia dan kekhususannya, yang karena ilmulah, 
manusia itu dijadikan. 
Sebagaimana kuda bersekutu dengan keledai tentang kuatnya membawa 
beban dan khusus bagi kuda dengan kuatnya lari mengejar musuh dan 
berlarian serta bagusnya bentuk, maka adalah kuda itu dijadikan karena 
kekhususan tersebut. Kalau hal khusus itu kosong, niscaya turunlah kuda 
itu kelembah tingkatan keledai. 
Begitu pulalah manusia! Ia bersekutu dengan keledai dan kuda pada bebe- 
rapa hal. Dan ia berbeda dari keduanya dalam beberapa hal, yang men 
jadi ke-khusus-annya. Ke-khusus-an itu setengah dari sifat-sifat malaikat 
yang dekat disisi Tuhan Semesta alam. Dan manusia dalam kedudukan- 
nya, adalah diantara hewan dan malaikat. Sesungguhnya manusia itu dari 
segi ia makan dan berketurunan, adalah tumbuh-tumbuhan. Dan dari segi 
ia merasa dan bergerak dengan kemauan sendiri (ikhtiar), adalah hewan. 
Dan dari segi bentuk dan tegaknya, maka adalah seperti bentuk yang di- 
ukir pada dinding tembok. Dan ke-khusus-annya, ialah: mengetahui haki- 
kat segala sesuatu. Maka barangsiapa menggunakan semua anggota tubuh 
dan kekuatannya dengan cara meminta tolong untuk ilmu dan amal, maka 
ia telah serupa dengan malaikat. Maka berhaklah ia dihubungkan dengan 
para malaikat. Dan layaklah dinamakan: malaikat dan rabbani (orang yang 
dekat dengan Tuhan), sebagaimana diterangkan oleh Allah tentang sifat- ' 
sifat Jusuf a.s. dengan firmanNya:- 


MAA 


Aa ATA PLA 
" SENA TAALA C 


1. Dirawikan Ahmad dari Abi Hurairah. 


. 914 


Artinya: "Ini bukan . manusia, tetapi ini malaikat yang mulia”. — S. 
` Jusuf, ayat 31. 
Barangsiapa berbuat dengan kemauannya untuk menuruti kesenangan ba- . 
daniah, ja makan seperti hewan makan, maka ia telah turun kelembah 
yang sejajar dengan hewan. Ia menjadi bebal seperti: sapi atau rakus se- 
perti: babi, atau menjilat seperti: anjing atau kucing, atau pendengki se- 
perti: unta, atau tekebur seperti: harimau atau penipu seperti: pelanduk 
atau mengumpulkan sifat-sifat tadi semuanya, seperti: setan durhaka. 
Tiap-tiap anggota tubuh dan pancaindra manusia, dapat dan mungkin di- 
minta tolong untuk menempuh jalan yang akan menyampaikan kepada 
Allah Ta'ala. Sebagaimana akan datang penjelasan sebahagian daripada- 
nya pada "Kitab Syukur”. Barangsiapa menggunakan anggota tubuh dan 
Spancaindranya pada jalan sampai kepada Allah, maka ia memperoleh ke-. 
menangan. Dan barangsiapa berpaling daripadanya, maka merugi dan 
kecewa. 
Keseluruhan kebahagiaan pada yang demikian, ialah bahwa menjadikan 
bertemu dengan Allah Ta'ala itu tujuannya. Negeri akhirat itu tempat ke- 
tetapannya. Dunia itu tempat tinggalnya. Tubuhnya itu kenderaannya. 
Dan anggota badannya itu pelayan-pelayannya. Maka tetaplah ia, yakni: 
yang mengetahui dari manusia itu, dalam hati yang berada ditengah-te- 
ngah kerajaannya, seperti: raja. Berlakulah kekuatan khayalan (imajinasi) 
yang tersimpan pada depan otak, sebagai pengurus posnya. Karena semua 
berita yang diketahui dengan pancaindra, terkumpul padanya. Berlakulah 
kekuatan penjaga yang tempatnya diujung otak, sebagai penjaga gudang- 
nya. Berlakulah lidah sebagai juru-bahasanya. Berlakulah anggota badan 
yang bergerak, sebagai juru-tulisjuru-tulisnya. Dan berlakulah pancaindra 
yang lima sebagai mata-maranya. Maka ia mewakilkan kepada masing-ma- 
sing pancaindra itu, menyampaikan berita-berita yang terjadi dari semua 
penjuru. Ia mewakilkan kepada mata, mengenai dunia warna. Kepada 
pendengaran, mengenai dunia suara. Kepada penciuman, mengenai dunia 
bau-bauan. Dan begitulah pula yang lain-lain. Semuanya mempunyai beri- 
ta yang dipetiknya dari dunia-dunia itu. Dan disampaikannya kepada ke- 
kuatan khayalan, yang seolah-olah ia seperti: pengurus pos. Dan pengurus 
pos itu menyerahkannya kepada: penjaga gudang. Dialah yang menjaga. 
Oleh pengurus gudang itu, disampaikannya kepada raja. Lalu raja itu 
mengambil apa yang diperlukannya pada mengatur kerajaannya dan me- 
nyempurnakan perjalanannya yang menjadi tujuannya. Dan mencegah 
musuhnya yang membahayakan dan menolak perampok-perampok 
dijalanan. 
Apabila manusia itu telah berbuat demikian, niscaya ia memperoleh tau- 
fig, berbahagia dan bersyukur kepada nikmat Allah. Apabila ia kosong 
dari keseluruhannya ini atau dipergunakannya, akan tetapi untuk memeli- 


915 


- hara musuhnya, yaitu: nafsu-syahwat, kemarahan dan hal-hal lain yang se- 
gera keuntungannya atau pada pembangunan jalannya, tidak pembangun- 
an tempat tinggalnya, karena dunia itu jalan yang dilaluinya, sedang tanah 

. air dan tempat ketetapannya, ialah akhirat, niscaya orang tersebut mem- " 
peroleh kehinaan, celaka, mengingkari nikmat Allah, menyia-nyiakan ten- 
tara Aliah Ta'ala, menolong musuh-musuh Allah dan menghina barisan 
Allah. Maka berhaklah ia dikutuk dan dijauhkan dari rahmat Allah didu- 
nia dan diakhirat. Kita berlindung dengan Allah dari yang demikian. 
Dengan contoh yang kami kemukakan tadi, diisyaratkan oleh Ka'bul-Ah- 
bar, dimana ia berkata: "Aku datang kepada 'A'isyah r.a. lalu aku ber- 
kata: "Manusia, dua matanya itu pemberi petunjuk. Kedua telinganya itu 
corong. Lidahnya itu juru-bahasa. Kedua tangannya itu sayap. Kedua 
kakinya itu pos. Dan hatinya itu raja. Apabia raja itu baik, niscaya baik- 
lah tentara-tentaranya”. 

Lalu 'A'isyah r.a. menyahut: ” Begitulah aku mendengar Rasulu'llah 

s.a.w. bersabda” (1). : 

Ali r.a. berkata tentang memberi contoh hati: “Sesungguhnya Allah 

Ta'ala mempunyai tempat-tempat air (bejana) dibumiNya. Yaitu: hati. Ma- 
ka hati yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala, ialah: yang paling halus, 

yang paling bersih dan yang paling keras. Kemudian Ali r.a. mena an 

nya dengan mengatakan: 

”Paling kerasnya hati itu mengenai Agama, Paling bersihnya: mengenai 

keyakinan. Dan paling halusnya kepada saudara-saudara. Itulah yang di- 
isyaratkan dengan firman Allah Ta'ala:- 


Kari. Ha) SA SEGAN 


(Asyid-daa-u 'alal-kuffaari, ruhamaa-ubainahum). 

Artinya: ”...... bersikap teguh dan kuat terhadap orang-orang yang tidak 
beriman, bersifat kasih-sayang antara sesama mereka”. S. Al-Fath, ayat 
29. 


Firman Allah Ta'ala:- 


Natan Fai e3 55 
Coa Ke AAA 


(Matsalu nuurihika misykaatin fiihaa mishbaah). 
Artinya: "Perumpamaan cahaya Tuhan itu sebagai sebuah lobang, yang 
didalamnya pelita”. S. An-Nur, ayat 35. 


1. Hadits 'A'isyah ini, diriwayatkan oleh Abu Na'im dan Thabrani dari Abu Hurairah. 
` Dan diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Dzar. 


916 


Ubai bin Ka'ab r.a. berkata: "Artinya seperti cahaya orang mu'min dan 
hatinya”. 5 
Dan firman Allah Ta'ala:- 


er 2) Žž $å PIAA 


(Au ka-dhulu-maatin fii bahrin luj-jiy-yin). 

Artinya: "Atau (keadaan mereka) sebagai kegelapan dilaut yang dalam”. 
S. An-Nur, ayat 40. ; 

Itu adalah seperti hati orang munafiq. 

Zaid bin Aslam berkata tentang firman Allah Ta'ala:- 


ME -gau Bas ar A 
(fii lauhin mah fuudh). 
Artinya: "Dalam batu-tulis yang terpelihara baik”. S. Al-Buruj, ayat 22. 
Yaitu: hati orang mu'min. 
Sahl berkta: "Hati dan dada itu adalah seperti: "Arasy: dan Kursi. 
Itulah contoh-contoh hati itų! 


PENJELASAN: kumpulanjsifat-sifat hati dan contoh-contohnya. 


Ketahuilah, bahwa manusia itu tentang kejadian dan susunan badannya, 
tersertakan: empat campuran. Maka dari itu, berkumpullah pada manusia: 
empat sifat. Yaitu: sifat kebuasan, sifat kebinatangan, sifat kesetanan dan 
sifat ketuhanan. Bila manusia itu dikuasai oleh sifat kemarahan, maka ia 
melakukan perbuatan-perbuatan binatang buas, yaitu: permusuhan, kema- 
rahan dan serangan terhadap manusia lain dengan pukulan dan makian: 
Sekiranya manusia itu dikuasai oleh nafsu-syahwat, maka ia melakukan 
perbuatan-perbuatan hewan. Yaitu: kerakusan, kelobaan, kesangatan naf- 
su-syahwat dan lain-lain. 

Sekiranya manusia itu ada pada dirinya urusan ketuhanan (amrun- -rabba- 
niyyum), sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala:- 


Z o2 o etu 
Meen 3 5 LN 3 


(Oulir-ruuhu min amri rabbii). 

Artinya: "Jawablah: Ruh itu termasuk urusan Tuhanku”. S. Al-Isra’, ayat 
85, maka manusia itu mendakwakan bagi dirinya sifat rububiyah (sifat ketu- 
hanan). Ia ingin kekuasaan, ketinggian, ke-khusus-an, ketangan-besian 
dalam semua urusan, kesendirian menjadi kepala, keterlepasan dari beleng- 


917 


gu perbudakan dan kerendahan. Ia ingin mengetahui semua ilmu. Bahkan 
mendakwakan dirinya mempunyai ilmu, ma'rifah dan menguasai hakikat 
segala urusan. Ia senang apabila dikatakan berilmu dan susah apabila dise- 
butkan bodoh. í 
Mengetahui semua hakikat dan menguasai dengan paksaan terhadap se- 
mua makhluk itu, termasuk sifat ketuhanan. Dan pada manusia ada ke- 
inginan kepada yang demikian. Dan dari segi manusia itu mempunyai sifat 
khusus, dapat membedakan segala sesuatu, dibandingkan dengan hewan, 
disamping manusia dan hewan itu sama-sama mempunyai sifat marah dan 
nafsu-syahwat, yang menghasilkan sifat kesetanan, maka manusia itu men- 
jadi jahat. Ia menggunakan sifat dapat membedakan segala sesuatu, untuk 
memikirkan cara-cara kejahatan. Dan ia sampai kepada maksud dengan 
tipuan, helah dan tipu-daya. Dan ia lahirkan kejahatan dalam bentuk ton- 
tonan kebajikan. 
Inilah budi-pekerti setan-setan! Pada semua manusia terdapat campuran 
pokok-pokok yang empat ini. Yakni: rabbaniyah, (sifat ketuhanan), kese- 
tanan, kebuasan dan kebinatangan. Semuanya terkumpul dalam hati. 
Maka seolah-olah yang terkumpul pada kulit manusia itu, ialah: babi, an- 
jing, setan dan ahli-fikir. Babi, yaitu: nafsu-syahwat. Sesungguhnya babi 
itu tidaklah tercela karena warnanya, bentuknya dan rupanya. Akan teta- ` 
pi, karena rakusnya, dahaganya dan lobanya. Dan anjing itu ialah: marah. 
Sesungguhnya, binatang buas yang menerkam dan anjing yang galak; ti- 
daklah dia itu anjing dan binatang buas, dipandang dari rupa, warna dan 
bentuk. Akan tetapi jiwa arti kebuasan itu, penerkaman, permusuhan dan 
kegalakan. Dan dalam batin manusia itu, terdapat kebuasan binatang buas 
dan kemarahannya, kerakusan babi dan kelobaannya. Maka babi itu, de- 
"ngan sifat kelobaan, mengajak kepada kekejian dan kemungkaran. Dan 
binatang buas itu, dengan sifat kemarahan, mengajak kepada kezaliman 
dan menyakitkan orang. Dan setan itu selalu menggerakkan nafsu-syahwat 
babi dan kemarahan binatang buas. Dan digerakkannya yang satu dengan 
yang lain. Dan baguslah bagi babi dan binatang buas itu apa yang menjadi 
sifat nalurinya. 
Ahli-fikir (ahli hikmat) yang menjadi contoh bagi akal itu, disuruh untuk 
menolak godaan dan tipuan setan, dengan membuka tipuannya dengan 
pandangan hati yang tembus dan cahayanya yang cemerlang terang. Dan 
memecahkan kerakusan babi itu, dengan penguasaan anjing atas babi itu. 
Karena dengan kemarahan, dapat dipecahkan bergelagaknya nafsu-syah- 
wat. Dan ditolak kegalakan anjing dengan penguasaan babi atas anjing. 
Dan dijadikan anjing itu, terpaksa tunduk dibawah kebijaksanaan babi. 
Kalau diperbuat yang demikian dan dikuasainya, maka luruslah urusan 
dan lahirlah keadilan dalam kerajaan tubuh. Dan berjalanlah semua diatas 
jalan yang lurus. Dan jikalau lemah daripada memaksakannya, maka 
' mereka itu yang memaksakannya dan mempergunakannya. Lalu senantia- 


918 


salah memikirkan daya-upaya dan menghaluskan pemikiran, untuk menge- 
nyangkan babi dan menyenangkan anjing. Maka selalulah ia menyembah 
anjing dan babi. 

Inilah keadaan kebanyakan manusia, manakala kebanyakan cita-cita mere- 
ka itu perut, kemaluan dan berlomba-lomba dengan musuh . Yang heran, 
bahwa ia menantang kepada penyembah-penyembah berhala, akan pe- 
nyembahan mereka itu kepada batu. Jikalau terbuka tutup daripadanya, 
dibukakan keadaannya yang sebenarnya dan diberi contoh. kepadanya 
akan hakikat keadaannya itu, sebagaimana diberi contoh kepada orang- 
orang yang memperoleh muka-syafah (terbuka hijab), adakalanya dalam 
tidur atau pada waktu jaga, niscaya ia melihat akan dirinya, patuh diha- 
dapan babi. Sekali ia sujud kepada babi itu. Dan pada kali yang lain, ia 
ruku' kepadanya. Menunggu petunjuk dan perintahnya. 

Maka manakala babi itu bergerak untuk meminta sesuatu dari keinginan- 
nya,sniscaya dengan cepat ia bangun untuk melayani dan mendatangkan 
keinginan babi itu, Atau ia melihat akan dirinya patuh dihadapan anjing 
galak, menyembah anjing itu. Patuh dan mendengar apa yang dikehendaki 
dan diminta oleh anjing tadi. Memutar pikiran dengan daya-upaya 
untuk sampai kepada mematuhinya. 

Dengan demikian, ia berusaha menyenangkan setannya. Sesungguhnya ia 
yang menggerakkan babi (dan membangunkan anjing. Ia yang memba- 
ngunkan anjing dan babi itu untuk melayani setan. Maka dari segi ini, ia 
menyembah setan, dengan menyembah anjing dan babi. 

Maka hendaklah semua hamba Ailah itu memperhatikan geraknya, dan 
tetapnya, diamnya dan bicaranya, tegaknya dan duduknya! Dan hendak- 
lah ia memandang dengan mata-hati! Maka ia tidak melihat - kalau ia 
menginsyafi akan dirinya - selain ia berusaha sepanjang hari, menyembah 
yang tersebut itu. 

Inilah penganiayaan yang paling penghabisan! Karena pemilik dijadikan- 
nya, yang dimiliki. Pemimpin dijadikannya yang dipimpin. Tuan dijadi- 
kannya budak. Dan yang berkuasa dijadikannya yang dikuasai. Karena 
akailah yang berhak untuk menjadi tuan, yang dapat memaksa dan yang 
berkuasa. Dan telah diperbuatnya akal itu untuk melayani yang tiga itu 
(anjing, babi dan setan). Maka tak dapat dibantah, lantaran mematuhi 
yang tiga tadi, berkembanglah dalam hatinya, sifat-sifat yang bertindis-la- 
pis. Sehingga ia menjadi setempel dan karat, yang membinasakan dan me- 
matikan hati. 

Adapun menta'ati babi nafsu-syahwat,. maka timbullah daripadanya sifat 
kurang malu, keji, boros, kikir, ria, rusak kehormatan, suka main-main, 
senda-gurau, loba, rakus, penjilat, dengki, busuk-hati, suka memaki dan 
lain-lain. 

Adapun menta'ati anjing a-marah, maka berkembanglah daripadanya, ke- 
pada hati, sifat-sifat: membuta-tuli, semberono, angkuh, ingin tinggi sebe- 


919 


nang, kemarahan meluap-luap, tekebur, membanggakan diri, suka mele- 
cehkan orang, memandang ringan terhadap orang, penghinaan terhadap 
orang, kamauan jahat, ingin berbuat kezaliman dan lain-lain. 

Adapun menta'ati setan, ialah: dengan mengikuti nafsu-syahwat dan. 
kemarahan. Maka menghasilkan sifat mengicuh, menipu, mencari dalil, 
tipu-muslihat, berani babi, menipu, membuat contoh yang tidak-tidak, 
menokoh, merusak, perkataan kotor dan sebagainya. 

Jikalau keadaan itu “dibalik dan semuanya dipaksakan dibawah kebijaksa- 
naan sifat ketuhanan(sifat rabbaniyah),niscaya tetaplah dalam hatinya sifat- 
sifat ketuhanan. Yaitu: ilmu, hikmah, yakin, meliputi pengetahuannya 
tentang hakikat segala sesuatu, mengetahui segala urusan menurut yang 
“sebenarnya, menguasai atas tiap sesuatu, dengan kekuatan ilmu, nur 
mata-hati. dan berhak tampil diatas makhluk, karena kesempurnaan dan 
keagungan ilmu. Dan ia terlepas dari pada perbudakan hawa nafsu dan 
kemarahan. Dan berkembanglah sifat-sifat mulia, lantaran terkungkung- 
nya babi hawa-nafsu dan kembalinya kebatas normal. Sifat-sifat mulia itu, 
seperti: sifat menjaga diri, merasa cukup dengan yang ada, tenang, zahud, 
wara’, taqwa, lapang dada, bagus sikap," malu,ramah, bertolong-tolongan 
dan sebagainya. 

Dan dengan mengekang kekuatan amarah, memaksakannya dan mengem- 
balikannya ke batas yang seharusnya, maka menghasilkan sifat: berani, 
dermawan, suka menolong, mengekang nafsu, sabar, penyantun, memikul 
kewajiban, pema'af, tetap pendirian, hati mulia, cerdik, berjiwa besar, 
dan lain-lain. 

Maka hati adalah seperti cermin yang telah ditiputi oleh hal-hal yan mem- 
bekas tadi. Bekas-bekas itu secara bersambung akan sampai kepada hati. 
Adapun bekas-bekas yang terpuji yang sudah kami sebutkan dahulu, ma- 
ka akan menambah cemerlangnya cermin hati, bersinar, cemerlang, nur 
dan terang. Sehingga cemerlanglah jelasnya kebenaran. Dan terbukalah 
hakikat urusan yang dicari dalam Agama. kepada contoh hati inilah, dii- 
syaratkan dengan sabda Nabi s.a.w.:- 


AI AE, aa 

(Idzaa araada'-laahu bi-'abdin khairan, ja'ala lahu waa-'idhin min qab- 
bih). 

Artinya: "Apabila dikehendaki oleh Allah kebajikan pada seorang hamba, 
niscaya dijadikanNya orang itu memperoleh pelajaran dari hatinya” (1). 
Dan dengan sabda Nabi s.a.w. :- 


1. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Manshur Ad-Dailamy, dari Ummu Salmah. Isnad ha- 
dits ini baik. 


920 


BENGANG 
(Man kaana lahu min qalbihi waa 'idhun, kaana 'alaihi mina “Ilaa- hi 
haa-fidhun). 
Artinya: “Barangsiapa mempunyai juru-nasehat dari hatinya, niscaya ada 
penjaga daripada Ailah kepadanya”. (1). Gara yag wushi p. 
Hati ini ialah yang menetap ingatannya kepada Allah. Allah Ta'ala berfir- 
man: 


2er y 


aae gn AAN paki 0 JUAN 


(A laa bi-dzikril-laahi, tath-ma-innul-guluub) . 
Artinya: "Ketahuilah, bahwa dengan mengingati Allah, hati menjadi ten- 
teram”. S. Ar-Ra'd, ayat 28. 

apun -bekas-bekas yang tercela, adalah seperti: asap yang menggelap- 
kan, yang naik kepada kaca hati. Dan senantiasa bertambah tebal, dari se- 
kali kesekali. Sehingga hati itu hitam dan gelap. Dan secara keseluruhan, 
hati itu menjadi terdinding (terhijab) daripada Allah Ta'ala. Yaitu: tabiat. 
Dan itu karatan. Allah Ta'ala berfirman:- 


Wb al Dar LES GE ESE 


(Kallaa, balraana'alaa guluubihim maa kaanuu yaksibuun). : 
Artinya: “Jangan berpikir begitu! Bahkan apa yang telah mereka kerjakan 
itu, menjadi karat pada hati mereka”. S. Al-Muthaffifin, ayat 14. 

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:- 


Lep oT IL. Ida AIA 9 ALI, Sej 
2. 2 . 


iat PAN laa a aep SIN 
oe Pomir) 

(An law nasyaa-uashabnaa-hum bi dzunuubihim wa nathba'u “alaa quluu- 
bi-him fahum laa yas-ma'uun). 

Artinya: "Bahwa jika Kami mau, niscaya mereka akan Kami binasakan, 
disebabkan dosa mereka. Dan Kami capkan hati mereka, sehingga mereka 
tidak mendengarkan”. S: Al-A'raf, ayat 100. | 
Tidak - mendengarnya itu diikatkan dengan mencapnya dengan segala 
dosa, adalah sebagaimana “mendengar diikatkan dengan taqwa. Allah 
Ta'ala berfirman:- 


DA Ie 


N 
OA BII SAWS eg AU JAN 


1. Menurut keterangan Al-'Iragy pada bagian bawah halaman Ihya’, dia tidak mendapati 
‘hadits ini asalnya. 


921 


Artinya: "Bertagwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahNya”. S. 
Al-Maidah, ayat 108. 
Firman Allah Ta'ala:- 


rt 
at DB Da AK TAN 


Artinya: "Bertagwalah kepada Allah dan Allah mengajar kamu”. S. Al- 
Baqarah, ayat 282. 

Manakala dosa itu telah bertindis-lapis, niscaya tercapkanlah diatas hati. 
` Dan pada ketika itu, butalah hati daripada mengetahui kebenaran dan ke- 
baikan Agama. Dan ia mempermudah urusan akhirat. Dan membesarkan 
urusan dunia. Dan jadilah cita-citanya terbatas kepada dunia. Maka apabi- 
la pendengarannya diketok dengan urusan akhirat dan bahaya-bahaya 
yang ada diakhirat, niscaya masuk dari satu telinga dan keluar dari telinga 
yang satu lagi. Tidak menetap didalam hati dan tidak menggerakkannya 
kepada tobat dan memperoleh yang telah hilang. Merekalah orang-orang 
yang telah putus asa dari akhirat, sebagaimana putus asanya orang-orang kafir 
yang didalam kubur. 

Inilah artinya kehitaman hati disebabkan A sebagaimana dituturkan 
oleh Al-Our-an dan Sunnah. Maimun bin Mahran berkata: "Apabila se- 
orang hamba Allah berdosa dengan sesuatu dosa, maka menitiklah pada 
hatinya suatu titik hitam. Maka apabila ia mencabut dirinya dari dosa itu 
dan bertobat, maka hati itu berkilat kembali. Dan kalau ia kembali lagi, 
niscaya ditambahkan pada titik hitam itu, sehingga hatinya tinggi. Maka 
itulah karat namanya. ; 
Nabi s.a.w. bersabda:- 


POLA APEL 2 Py- ana 


PAI ET AES yag As 


Artinya: “Hati orang mu'min itu bersih, padanya pelita yang bercahaya 
gemilang. Dan hati orang kafir itu hitam terbalik” (1). 

Maka menta'ati Allah s.w.t. dengan menyalahi hawa-nafsu itu melicinkan 
-hati. Dan berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala itu menghitamkan hati. 
Orang yang menghadapkan dirinya kepada perbuatan maksiat, niscaya hi- 


1. Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan Ath-Thabrani dari Abi Sa'id Al-Khudry. Hadits ini 
adalah sebahagian dari hadits yang berikut ini. 


922 


tamlah hatinya. Dan orang yang berbuat kebajikan sesudah kejahatan dan 
menghapuskan bekas kejahatan itu, niscaya hatinya tidak gelap. Akan te- 
tapi cahayanya berkurang, seperti kaca, yang bernafas padanya. 
Kemudian disapunya dan bernafas lagi, kemudian disapunya. Maka kaca 
itu tidak terlepas dari kekeruhan. Nabi s.a.w. bersabda:- 


MBA Gres KA AAN 
3gs PETAT: Tag Per 


EEA o. ITa PIE 


Oa AD e Teruna nana 
S3 


(Al-quluubu arba‘ atun, galbun ajradu fiihi siraajun yuzhiru, fa dzaalika 
galbul-mu'mini, wa galbun aswadu mankuusun, fadzaalika galbul-kaafiri, 
galbun aghlafu, marbuuthun 'alaa ghilaafihi, fa dzaalika galbul-munaa- 
figi, wa galbun mush-fahun, fiihi iimaanun wa nifaag). 
Artinya: “Hati itu tempat macam: hati yang bersih, padanya pelita yang 
bersinar gemilang. Maka itulah hati orang mu'min. Hati hitam terbalik, 
maka itulah hati orang kafir. Hati terbungkus yang terikat bungkusannya. 
Itulah hati orang munafig. Dan hati yang melintang, padanya keimanan 
dan kemunafikan” (1). . AI 
Maka keimanan didalam hati. itu, adalah seperti sayur-sayuran, yang 
dipanjangkan oleh .air,yang baik. Dan kemunafikan didalam hati, adalah 
seperti luka yang dipanjangkan oleh darah dan nanah. Maka yang mana- 
kah diantara dua hal tadi yang banyak pada hati, maka bagitulah jadinya 
hati itu”. Dan pada suatu riwayat: berjalanlah hal itu dengan hari. 
Allah Ta'ala berfirman:- 


PE aan Pena Iran al 
OA DN an) Sa 


Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, apabila mereka diti- 
pu oleh-setan yang datang berkunjung, mereka irigat kembali dan ketika 
itu mereka menjadi orang-orang yang mempunyai pemandangan ”. S., 
Al-A'raf, ayat 201. 

Diterangkan, bahwa terangnya hati dan dapat memandang adalah berhasil 
dengan zikir (menyebut dan mengingati Allah). Dan ingatan itu tidak 
mungkin selain dari orang-orang yang tagwa. Maka tagwa itu pintu zikir. 


1. Hadits ini termasuk dalam hadits yang diatas tadi. Dan dibawahnya sambungan hadits 
ini dan tidak kami cantumkan bahsa Arabnya, karena panjang. (Peny). 


923 


Dan zikir itu pintu kasyaf (terbuka hijab). Dan kasyaf itu pintu keme- 
nangan besar. Yaitu: Kemenangan bertemu dengan Allah Taala: 


PENJELASAN: contohnya hati dihubungkan kepada ilmu-pengetahuan 
khususnya. 


Ketahuilah, bahwa tempat ilmu itu, ialah: kati. Yakni: yang halus, yang 
mengatur segala anggota tubuh manusia. Yang halus inilah, yang dipatuhi 
dan yang dilayani oleh segala anggota tubuh. Yang halus itu, dengan dihu- 
bungkan kepada hakikat pengetahuan, adalah seperti: cermin, dengan di- 
hubungkan kepada bentuk segala yang berwarna. Maka sebagaimana yang 
berwarna itu mempunyai bentuk dan keadaan bentuk itu melekat pada 
cermin dan terdapat pada cermin, seperti demikian pula, masing-masing 
pengetahuan yang diketahui itu, mempunyai hakikat. Dan hakikat itu 
mempunyai bentuk yang tercap dalam cermin hati dan jelas didalamnya. 

Sebagaimana cermin itu lain dan bentuk segala sesuatu itu lain dan hasil 
bentuknya dalam cermin itu lain pula, maka itu menjadi tiga hal. Maka 
demikian pulalah disini, terdapat tiga hal: hati, hakikat segala sesuatu dan 
hasil hakikat itu sendiri dalam hati dan beradanya didalam hati. 

Maka orang yang berilmu itu, adalah ibarat hati, dimana keadaan hakikat 
segala sesuatu bertempat didalamnya. Dan pengetahuan yang diketahui 
itu, adalah ibarat hakikat segala sesuatu. Dan pengetahuan itu sendiri ada- 
lah ibarat hasil bentuk didalam cermin. 

Sebagaimana genggaman umpamanya-memerlukan adanya penggenggam, ` 
seperti: tangan dan yang digenggam, seperti: pedang dan hubungan dian- 
tara pedang dan tangan, dengan berhasilnya pedang itu didalam tangan ' 
dan dinamakan: genggaman. Maka begitu pulalah sampainya keadaan ilmu 
yang diketahui kepada hati, yang dinamakan: pengetahuan. 

Sesungguhnya hakikat itu ada dan hati itu ada. Dan tidaklah ilmu itu 
sudah berhasil. Karena ilmu itu ibarat daripada sampainya hakikat kepada 
hati. Sebagaimana pedang itu ada dan tangan itu ada. Dan tidaklah nama 
genggaman dan pengambilan itu sudah berhasil. Karena tidak adanya pe- 
dang itu didalam tangan. 

Ya, genggaman itu adalah ibarat daripada berhasilnya pedang itu sendiri 
dalam tangan. Dan ilmu yang diketahui itu sendiri, tidak berhasil didalam 
hati. 

Orang yang mengetahui api, tidaklah api itu sendiri berada dalam hatinya. 

Akan tetapi yang ada, ialah batasnya dan hakikatnya yang sesuai dengan 
bentuknya. Maka mencontohkannya dengan cermin, adalah lebih utama. 
Karena diri manusia itu tidak ada dalam cermin. Yang ada, ialah: keadaan 
yang bersesuaian dengan manusia itu. Begitu pula adanya keadaan yang 
bersesuaian dengan hakikat pengetahuan didalam hati, yang dinamakan: 
ilmu. Dan sebagaimana cermin, tidak menampak padanya bentuk sesuatu, 


024" 


disebabkan oleh lima hal: 
Pertama: kurang bentuknya, seperti zat besi, sebelum dirobah, dibentuk 
dan dikilatkan. 
- Kedua: karena buruk, berkarat dan kotornya, walaupun bentuknya sem- 
purna. 
Ketiga: karena dipindahkan arah barang itu 'kearah yang lain, sebagaimana 
apabila bentuk itu dibelakang cermin. 
Keempat: karena dinding (hijab) yang terletak diantara cermin dan bentuk 
barangnya: 
Kelima: tidak diketahui arah, yang padanya bentuk barang yang dimak- 
sud. Sehingga sukar disebabkannya, untuk dihadapkan arah bentuk 
barang itu dengan arah cermin. : 
Maka seperti itu pula hati, adalah cermin yang disediakan untuk menam- 
. pakkan padanya hakikat kebenaran dalam segala hal. Dan sesungguhnya 
hati itu kosong dari pengetahuan, dimana kekosongan itu terjadi, disebab- 
kan oleh sebab yang ima ini:- 
Pertama: kekurangan pada hati itu sendiri, seperti: hati anak-anak. Maka 
tidak menampak padanya pengetahuan, karena kekurangannya. 
Kedua: karena kekotoran perbuatan maksiat dan keji yang bertindis-lapis 
diatas wajah hati, lantaran banyaknya hawa nafsu. Sesungguhnya yang de- 
mikian itu, mencegah bersih dan cemerlangnya hati. Lalu tercegahlah lahir 
kebenaran padanya, karena kegelapan dan ketin dis-lapisannya. Dan kepa- 
danyalah isyarat dengary sabda Nabi s.a.w.:- 

: - 

Ban Ge 


(Man qaa-rafa dzanban faaraqahu 'aqlum, laa ya'uudu ilaihi abadan). 
Artinya: “Barangsiapa mengerjakan dosa, niscaya ia diceraikan oleh akal, 
yang tidak akan kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya” (1). i 
Artinya: terdapat kekotoran pada hatinya, yang tidak akan hilang bekas- 
nya. Karena tujuannya, bahwa diikutkannya dosa itu dengan kebaikan, 
yang akan tersapu dosa,itu dengan kebaikan tersebut. 

Kalau ia mengerjakan kebaikan dan tidak didahului oleh kejahatan, nisca- 
ya - sudah pasti - bertambahlah kecemerlangan hati. Maka manakala da- 
tanglah kejahatan, niscaya hilanglah faedah kebaikan. Akan tetapi hati itu 
kembali kepada keadaannya, sebelumnya kejahatan dan tidak bertambah 
cahayanya. 

Inilah kerugian yang nyata dan kekurangan yang tidak dapat dielakkan. 
Maka tidaklah cermin yang kotor, kemudian disapu dengan alat yang 
mengkilatkan, seperti yang disapu dengan alat yang mengkilatkan karena 
bertambah cemerlangnya, tanpa ada kekotoran yang terdahulu. 


1. Al-'Iraqy mengatakan, bahwa ia belum pernah melihat hadits ini. 


925 


Maka menghadapkan diri kepada menta'ati Allah dan berpaling dari ke- 
hendak hawa-nafsu, itulah yang mencemerlangkan dan yang membersih- 
kan hati. Karena itulah, Allah Ta'ala berfirman:- 


Pa -re 


nan, CE EA Te, 


(Wal-ladziina jaahaduu fiinaa la-nahdiyanna- hum subulanaa). 
Artinya: "Dan orang-orang yang berjuang dalam (urusan) Kami, niscaya 
akan kami tunjukkan kepada jalan Kami”. - A. Al-'Ankabut, ayat 69. 
Nabi s.a.w. bersabda:- : 


DaN LA FG “Dapat Tole 


PENA Ap 


(Man'ami-la bimaa 'alima, warra- sahu'-laahu ‘ilma maa lam ya'lam). 
Artinya: "Barangsiapa mengamalkan (melaksanakan) apa yang telah dike- 
tahuinya, niscaya diberi pusaka oleh Allah kepadanya akan pengetahuan. 
yang belum diketahuinya" (1). 

Ketiga: hati itu dipalingkan dari arah hakikat yang dicari. Sesungguhnya 
hati orang yang ta'at dan salih, meskipun bersih, maka tidaklah jelas 
padanya kecemerlangan kebenaran. Karena ia tidak mencari kebenaran. 
Dan ia tidak berbetulan dengan cerminnya, akan arah yang dicarinya. 
Akan tetapi kadang-kadang, adalah kelengkapan cita-citanya, dengan pengu- 
raian amalan ta'at badaniah. 

Atau dengan penyediaan sebab-sebab kehidupan. Dan pikirannya tidak 
ditujukan kepada memperhatikan hadlarat ke-Tuhan-an dan hakikat ilahi- 
yah yang tersembunyi. Maka tidaklah terbuka baginya, selain apa yang 
dipikirkan, dari yang halus-halus dari bahaya amalan dan yang tersembu- 
nyi dari kekurangan-kekurangan diri, kalau ia bertafakkur padanya. Atau 
tentang kepentingan-kepentingan kehidupan, jikalau ia bertafakkur pada 
yang demikian. 

Apabila adalah pengikatan cita-cita dengan amal-perbuatan dan pengurai- 
an keta'atan itu mencegah dari pada tersingkapnya kecemerlangan kebe- 
naran, maka apakah persangkaan anda tentang orang yang menyerahkan . 
cita-citanya kepada nafsu-syahwat duniawiah, kepada segala kesenangan 
dan yang berhubungan dengan itu? Bagaimanakah ia tidak tercegah dari 
pada terbukanya kehakikatan! . 

Keempat: hijab (dinding). Sesunggunya orang yang ta'at, yang memaksa- 
kan hawa-nafsunya, yang menjuruskan. pikirannya pada sesuatu hakikat 
kebenaran, kadang-kadang tidak terbuka juga yang demikian baginya, 
“Karena terdinding daripadanya, disebabkan agidahnya yang telah lalu 


1. Dirawikan Abu Nu'aim dari Anas. 


926 


sejak kecil, dengan jalan taqlid (ikut-ikutan) dan menerimanya dengan ba- 
ik sangka. i 
Maka sesungguhnya yang demikian itu, menghambatkan diantara dia dan 
hakikat kebenaran. Dan mencegahkannya daripada terbuka pada hatinya, 
yang menyalahi daripada yang didapatinya dari taqlid yang nyata. 
Ini juga suatu hijab yang besar, yang meng-hijabkan kebanyakan orang- 
orang ahli ilmu Kalam (ilmu Tauhid) dan orang-orang yang ta'assub 
(fanatik) kepada mazhab-mazhab. Bahkan juga kebanyakan orang-orang 
salih, yang bertafakkur tentang alam malakut langit dan bumi. ' Karena 
mereka itu terhijab dengan aqidah-aqidah ke-taqlid-an, yang telah beku 
dalam diri mereka. Dan telah melekat dalam hati mereka. Dan menjadi 
hijab bagi mereka untuk memperoleh hakikat kebenaran. 
Kelima: bodoh tentang arah yang akan diperoleh padanya yang dicari. Se- 
sungguhnya orang yang mencari ilmu itu, tidak mungkin memperoleh ilmu de- 
ngan kebodohan, kecuali dengan mengingati ilmu yang bersesuaian dengan 
yang dicarinya. Sehingga apabila ia mengingatinya dan menertibkannya 
dalam dirinya, dengan ketertiban yang khusus, yang diketahui oleh para 
ulama dengan jalan pemikiran, maka ketika itulah ia telah memperoleh 
arah yang dicari. Maka terang-benderanglah hakikat yang dicari untuk 
hatinya. Karena ilmu-pengetahuan yang dicari itu bukanlah fitriah (dipero- 
leh sejak lahir). Tidak dapat ditangkap, kecuali dengan jalan ilmu yang 
menghasilkan. B n semua ilmu tidak berhasil, kecuali dari dua ilmu yang 
mendahului, yang tersusun dan bercampur dengan cara khusus. 
Maka berhasillah dari percampuran kedua ilmu itu, ilmu ketiga, sebagai- 
mana berhasilnya anak daripada percampuran laki-laki dan wanita. 
Kemudian, sebagaimana orang yang bermaksud menghasilkan kuda-bibit, 
tidak mungkin yang demikian dari keledai, unta dan manusia. Akan tetapi 
dari asal khusus dari kuda jantan dan betina. Dan yang demikian itu, apa- 
bila terjadi diantara keduanya, percampuran khusus. Maka seperti itu pula 
tiap-tiap ilmu, mempunyai dua asal khusus. Dan diantara keduanya mem- 
punyai jalan dalam cara percampurannya, yang menghasilkan dari percam- 
puran itu ilmu yang berfaedah dan yang dicari. 
Maka kebodohan tentang asal-usul itu dan caranya percampuran, itulah 
pencegah daripada memperoleh ilmu. 
Contohnya, apa yang telah-kami sebutkan, dari kebodohan mengenai arah 
terletaknya bentuk barang. Bahkan contohnya, ialah, bahwa orang ingin 
melihat kuduknya - umpamanya - dengan cermin. Maka apabila ia me- 
ngangkat cermin setentang mukanya, niscaya tidak berbetulan dengan 
arah kuduk. Lalu tidak tampak kuduk itu dalam cermin. Kalau diangkat- 
nya cermin itu dibelakang kuduk dan berbetulan dengan dia, niscaya ia te- 
lah berpaling dengan cermin dari matanya. Maka ia tidak melihat cermin 
dan tidak bentuk kuduknya dalam cermin. Maka ia memerlukan kepada 
cermin lain yang diletakkannya dibelakang kuduk. Dan ini pada hadapan- 


927 


nya, kira-kira dapat dilihatnya. Dan ia menjaga kesesuaian diantara letak 
kedua cermin itu. Sehingga menampak bentuk kuduk dalam cermin yang 
setentang kuduk. Kemudian menampak bentuk cermin ini dalam cermin 
yang lain, yang berhadapan dengan mata. Kemudian mata dapat melihat 
bentuk kuduk. 

Maka seperti itu pulalah, pada memetik segala macam ilmu, terdapat ja- 
lan-jalan yang menakjubkan. Padanya ada hal-hal yang diada-adakan dan 
diselewengkan, lebih menakjubkan daripada yang kami sebutkan tentang 
cermin, yang sukar diperoleh diatas bumi yang lapang ini, orang-orang 
yang memperoleh petunjuk kepada caranya daya-upaya tentang hal-hal 
yang diada-adakan itu. 

Maka inilah sebab-sebab yang mencegah hati, daripada mengetahui haki- 
kat segala hal. Kalau tidak demikian, maka semua hati itu menurut fitrah- 
nya, pantas untuk mengetahui semua kehakikatan. Karena hati itu urusan 
ke-Tuhan-an yang mulia, yang membedakan dengan zat alam lainnya, de- 
ngan ke-khusus-an dan kemuliaan itu. Dan kepadanya diisyaratkan de- 
ngan firman Allah 'Azza wa Jalla:- 


CETE 


HE MA SN eU A 
Ona) MN GA ah TE 


(Innaa “aradInal-amaanata “alas-samaawaati wal-ardli wal-jibaali, fa-abaina . 
an yahmil-nahaa wa asyfagna minhaa wa hamalahal-insaan). 

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan amanah (tanggung 
jawab) kepada langit, bunfi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan 
memikulnya dan takut terhadap itu, sedang manusia mau memikulnya”. — 
S. Al-Ahzab, ayat 72, sebagai isyarat bahwa manusia itu mempunyai ke- 
khususan yang membedakannya dari langit, bumi dan gunung-gunung. 
yang dengan ke-khusus-an itu, ia sanggup memikul amanah Allah Ta'ala. 
Dan amanah itu, ialah: ma'rifah (mengenal Allah) dan tauhid. Dan hati 
tiap-tiap anak Adam (manusia) itu pada asalnya, bersedia memikul. ama- 
nah dan sanggup memikulnya. Akan tetapi sebab-sebab yang telah kami 
sebutkan dahulu, membawa manusia terlambat untuk bangun melaksana- 
kannya dan sampai kepada pentahkikannya (pelaksanaannya yang 
sebenar-benarnya). Karena itulah, Nabi s.a.w. bersabda:- 


Ke Day an NG TAA Yak Na Ba g 


(Kullu mauluu-din yuuladu 'alal-fithrati, wa innamaa abawaahu yuhawwi- 
daanihi wa yunash-shiraanihi wa yumajjisaanih). 
Artinya: “Semua anak itu dilahirkan diatas fitrah (dalam keadaan asli-su- 


928 


ci). Ibu-bapanyalah yang mejahudikannya, menasranikannya dan memaju- 
sikannya” (1). 
Dan sabda Nabi s.a.w.:- 


Sia Uu TA ag SEK EN AKA 
PITA Aron, SA aij 


` Lau laa annasy-syayaathiina ya-huumuuna 'alaa aii banii Aa-dama, 
la-nadharuu ilaa malakuu-tis-sa-maa'). 
Artinya: “Jikalau tidaklah setan-setan itu mengelilingi hati anak Adam 
(manusia), niscaya mereka itu melihat kealam malakut langit" (2), 
sebagai isyarat kepada sebahagian sebab-sebab tersebut, yang menjadi hi- 
jab diantara hati dan alam malakut. Dan kepada itu pulalah diisyaratkan 
oa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar r.a. bahwa Ibnu 'Umar berka- 

“Orang bertanya kepada Rasulu'llah s.a.w.: “Wahai Rasulu'llah! Di- 
aah Allah, di bumi atau dilangit?” Rasulu'llah s.a.w. menjawab: 

“Dalam hati hambaNya yang beriman!” (3). 
Pada suatu hadits: “Allah Ta'ala berfirman: “Tiada termuat Aku oleh bu- 
miKu dan langitKu dan termuat Aku oleh hati hambaKu yang beriman, 
yang lemah-lembut, yang tenang-tenteram”. (9. 
Pada suatu hadits tersebut:- 
Ba API AAA PNS 
Ap Js da 

(Qiila, yaa Rasuula'llaah! Man khairun-naas? Fa giaa "Kullu mu'minin 
" makhmuumil-qalbi”. 
Fa giila: "Wa maamakhmuumul-qal-bi?” Fa qaala: "Huwa't - tagiyyun- 
nagiyyu-'lla-dzii laa ghisy-sya fiihi wa laa bagh-ya wa laa ghadra wa laa ghil- 
la walaa hasada). 
Artinya: "Orang bertanya kepada Nabi s.a.w.: "Wahai Rasulu'llah! Siapa- 
kah manusia yang terbaik? Rasulu'ilah s.a.w. menjawab: “Tiap-tiap orang - 
mu'min, yang hatinya “makhmum''. Lalu orang itu bertanya pula: "Apa- 
kah hati yang makhmum itu? Rasulu'llah s.a.w. menjawab: “Yaitu: orang 
yang tagwa, hatinya bersih, tak ada padanya penipuan, kedurhakaan, 
pengkhianatan, kedengkian dan hasutan” (5). 
Karena itulah, "Umar r.a. berkata: “Hatiku melihat Tuhanku”. Karena te- 
lah terangkat hijab dengan taqwa. Barangsiapa telah terangkat hijab dian- 


1. Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. 

2. Hadits ini sudah tersebut dahulu. , 

3. Hadits ini-menurut Al-'Iraqy-tiada dijumpainya dengan kata-kata yang demikian. 
4. Hadits ini juga tidak pernah dijumpai, menurut keterangan Al-'Iragy. 

5. Hadits ini dirawikan Ibnu Majah dari . Abdullah bin Umar, dengan shahih isnad. 


929 


taranya dan Allah, niscaya menjelaslah bentuk 'alamul-mulki (alami nyata) 
dan 'alamul-malakut (alam batin) dalam hatinya. Maka ia melihat sorga. 
Lintang sebahagian daripadanya ialah langit dan bumi. Adapun jumlah- 
nya, maka lebih banyak dari keluasan langit dan bumi. Karena langit dan 
bumi itu ibarat dari 'alamul-mulki dan 'alamusy-syahadah (alam nyata dan 
alam yang dapat disaksikan). Alam ini meskipun luas tepinya. berjauhan 
sudut-sudutnya, tetapi pada umumnya berkesudahan. 

Adapun 'alamul-malakut, ialah rahasia gaib, tidak dapat dengan pandang- 
an mata. Khusus dapat diketahui dengan pandangan mata-hati. Dia itu ti- 
ada berkesudahan. 

Benar, yang tampak bagi hati daripadanya itu, suatu kadar yang berkesu- 
dahan. Akan tetapi pada dirinya dan dengan ditambahkan kepada ilmu 
Allah, maka ia tiada berkesudahan. Jumiah 'alamul-mulki dan 'alamul- 
malakut, apabila diambil sekaligus, dinamai: Hadlarah-Rububiah (Hadla- 
rat-Ke-Tuhan-an). Karena Hadlarah-Rububiah itu meliputi semua yang 
ada. Karena pada wujud itu tiada sesuatu, selain Allah Ta'ala, perbuatan- 
Nya dan kerajaanNya. Dan hamba-hambaNya itu sebahagian dari perbu- . 
atanNya. Apa yang menampak dari yang tersebut bagi hati, adalah sorga, 
Sorga itu sendiri pada suatu golongan. Yaitu: sebab berhaknya sorga pada 
ahli kebenaran. Dan luas kepunyaannya dalam sorga, adalah menurut luas 
ma'rifahnya dan menurut yang menampak baginya tentang Allah, sifat-si- 
fatNya dan afalNya (perbuatanNya) 

Yang dimaksudkan dengan ta'at dan perbuatan anggota badan semuanya, 
ialah pembersihan hati, penyucian dan kece merlangannya. Sesungguhnya 
orang-orang yang menyucikannya memperoleh kemenangan. 

Yang dimaksudkan dengan penyuciannya, ialah berhasilnya cahaya iman 
dalam hati. Ya'ni: cemerlangnya nur-ma'rifah (caha pengenalan). Yaitu: 
yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala:- 


PAN 


Croz- P ik pada Wa 3 
Cc 2 


(Fa man yuridil-laahu an yahdiahu, yasyrah shadra-hu lil-islaam). 

- Artinya: "Maka barangsiapa dikehendaki oleh Allah memberi petunjuk 
kepadanya, niscaya dibukakanNya hatinya menganut agama Islam”. — S. 
Al-An'am, ayat 125. 

Dan firman Allah Ta'ala:- 


Or aa Ba an ena | 


(A fa man syara-ha'l-laahu shad-rahu lil-islaami, fa huwa ‘alaa nuu-rin min 
rabbih). 


930 


Artinya: “Apakah orang yang. dibukakan oleh Allah hatinya menerima ` 

agama Islam, karena itu dia mendapat cahaya dari Tuhannya?”. — S. Az- 

Zumar, ayat 22. ` 

` Benar, penampakan (at-tajalli) dan iman itu, mempunyai tiga tingkat:- 
Tingkat pertama: iman orang awam. Yaitu: semata-mata taqlid. 
Tingkat kedua: iman orang-orang ahli ilmu-kalam (ilmu tauhid. Yaitu: 
bercampur aduk dengan macam-macam dalil. Dan tingkatnya mendekati 
dengan tingkat iman orang awam. : 
Tingkat ketiga: iman orang-orang arifin (orang yang berma'rifah akan 
Allah). Yaitu: orang yang menyaksikan dengan nur-keyakinan. 
Akan kami terangkan kepada anda tingkat-tingkat itu dengan contoh. Ya- 
itu: bahwa pembenaran anda adanya si Zaid dirumahnya-umpamanya- 
mempunyai tiga tingkat:- 3 
Pertama: bahwa diterangkan kepada anda, oleh orang, yang telah anda 
cobakan kebenarannya. Dan tidak anda kenal padanya kebohongan dan 
tidak anda curigai kebenaran kata-katanya. Hati anda tetap kepadanya dan 
merasa tenang dengan pemberitaannya, dengan semata-mata mendengarnya. 
Inilah iman dengan semata-mata taglid. Yaitu contoh imannya orang 
awam. Sesungguhnya tatkala mereka telah sampai kepada umur: dapat 
membedakan diantara baik dan buruk (masatamyiz), lalu mendengar dari 
bapak dan ibunya, akan wujudnya Allah Ta'ala, ilmuNya, iradahNya, qu- 
drahNya dan sifat-sifatNya yang lain. Mereka mendengar akan terutusnya 
rasul-rasul, benarnya rasul-rasul dan apa yang dibawa rasul-rasul itu. Se- 
bagaimana mereka mendengar, lalu mereka menerima apa yang didengar- 
“nya. Mereka tetap padanya, merasa tenang dan tidak terguris didalam ha- 
tinya, untuk menyalahi daripada yang dikatakan oleh mereka kepadanya. 
Karena baik sangkanya kepada bapa, ibu dan guru-gurunya. 

Iman ini menjadi sebab kelepasan di akhirat. Dan orang ini termasuk ting- 
kat pertama dari golongan kanan (ash-habul-jamin). Dan mereka tidak 

` termasuk orang mugarrabin (orang yang berdekatan dengan Allah). Kare- 
na tidak ada padanya kasyaf (terbuka hijab), mata hati (bashirah) dan ter- 
.buka dada dengan nur-iman. Karena kesalahan itu mungkin pada yang di- 
dengarnya dari orang seorang. Bahkan dari beberapa orang, tentang apa 
yang berhubungan dengan agidah. Maka hati orang-orang Jahudi dan 
orang-orang Nasrani juga tenang, dengan apa yang didengarnya dari bapa ` 
dan ibunya. Tetapi merekaber-agidah apa yang menjadi agidah ibu-bapa- 
nya yang salah. Karena telah dicampakkan kesalahan kepada mereka. 
Dan orang-orang Islam itu ber-agidah yang benar. Bukan karena mereka 
melihat kepada kebenaran. Akan tetapi kalimah kebenaran itu telah di- 
campakkan kepada mereka. a 

Tingkat kedua: bahwa anda mendengar perkataan si Zaid dan suaranya ` 
dari dalam rumah, akan tetapi dibelakang dinding. Lalu anda mengambil 
alasan tentang adanya dirumah. Maka kepercayaan anda, pembenaran'an- 


931 


“da dan keyakinan anda tentang adanya dirumah itu, lebih kuat daripada 
pembenaran anda, dengan semata-mata mendengar saja. 
Sesungguhnya apabila orang mengatakan kepada anda, bahwa si Zaid itu . 
dirumah. Kemudian anda mendengar suaranya, niscaya bertambahlah ke- > 
yakinan anda. Karena suara itu, menunjukkan kepada bentuk dan rupa 
pada orang yang mendengar suaranya, dalam keadaan penyaksian bentuk. 
Lalu hati menetapkan, bahwa ini suara orang itu. Dan inilah kepercayaan 
yang bercampur dengan dalil (alasan). Dan kesalahan mungkin juga ter- 
timpa kepadanya. Karena suara itu kadang-kadang menyerupai dengan su- 
ara orang lain. Kadang-kadang mungkin diusahakan demikian dengan ja- 
lan menirunya, Kecuali yang demikian, tiada terguris di hati yang mende- 
ngar. Karena ia tidak membuat di dalam hatinya, tempat untuk buruk 
sangka. Dan ia tidak menduga ada maksud dalam penipuan dan peniruan 
itu. 
Tingkat ketiga: bahwa anda masuki rumah. Lalu anda melihat kepada 
orang itu dengan mata anda dan menyaksikannya. Inilah ma'rifah (penge- 
nalan) yang sebenarnya dan penyaksian dengan keyakinan. Dan itu me- 
nyerupai dengan ma'rifah orang-orang mugarrabin dan shiddingin. Karena 
mereka itu beriman dari musyahadah (penyaksian). Lalu terlipatlah dalam 

“keimanan mereka, keimanan orang awam dan orang-orang ahli ilmu-ka- 
lam. Mereka dapat membedakan dengan pembedaan yang nyata, yang 
mustahil kemungkinan salah. | 
Benar, mereka itu berlebih-kurang juga, disebabkan kadar pengetahuan- 
nya dan tingkat kasyafnya. Adapun tingkat pengetahuan, maka umpama- 
nya: ia melihat si Zaid dalam rumah dari jarak dekat dan pada lapangan 
rumah pada waktu cemerlangnya matahari. Maka sempurnalah pengetahu- 
annya. Dan orang lain, mengetahuinya dalam rumah atau dari jarak jauh 
atau pada waktu petang. Lalu tergambarlah baginya dalam bentuk yang 
menyakinkan, bahwa itu betul si Zaid. Akan tetapi tidak tergambar pada 
dirinya yang halus-halus dan yang tersembunyi dari bentuk si Zaid. f 
Contohnya ini menggambarkan tentang berlebih- -kurangnya penyaksian 
(musyahadah) bagi hal-hal ke-Tuhan-an. 
Adapun kadar pengetahuan, bahwa ia melihat dalam rumah, si Zaid, si 
Umar, si Bakar dan lain-lain. Sedang orang lain hanya melihat si Zaid sa- 
ja. Maka pengetahuan yang demikian, sudah pasti bertambah dengan ba- 
nyaknya yang diketahui. 
Inilah keadaan hati, dengan menyandarkan kepada ilmu-pengetahuan! 
Allah Ta'ala yang maha-tahu dengan yang sebenarnya. 


PENJELASAN: keadaan hati dengan menyandarkan kepada bermacam- 
_ macam ilmu aqal, ilmu agama, dunia dan akhirat. 


Ketahuilah, bahwa hati dengan nalurinya bersedia menerima hakikat sega- 
la pengetahuan, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Tetapi pengetahu- 


932 


an yang bertempat didalam hati itu terbagi kepada: 'agliyah (ke-akal-an) 
dan syar'iyah (keagamaan). | 
Bahagian 'agliyah terbagi kepada dlaruriyah (yang diketahui secara mu- 
dah) dan muktasabah (dengan jalan diusahakan). Dan muktasabah itu ter-. 
` bagi kepada duniawiyah (keduniaan) dan ukhrawiyah (keakhiratan). 

Adapun 'agliah, maka yang kami maksudkan dengan 'agliyah itu, ialah: 
yang dikehendaki oleh instink akal. Dan tidak diperoleh dengan taglid 
dan mendengar. Dan terbagi kepada dlaruriyah, yang tidak diketahui, dari 
mana datangnya dan bagaimana datangnya. Seperti pengetahuan manusia 
bahwa orang satu tidak ada pada dua tempat. Dan suatu benda, tidak ada dia 
itu baharu (hadits) dan lama (gadim), ada dan tidak ada sekali gus. Ini semu- 
anya pengetahuan yang diperoleh oleh manusia sendiri semenjak kecil, 
menjadi fitrah baginya. Ia tidak tahu, kapan ilmu itu ada padanya dan 
dari mana datangnya. Yakni: ia tidak tahu baginya sebab yang dekat. 
Kalau tidak demikian, sesungguhnya tidak tersembunyi kepadanya, bahwa 
Allah Ta'ala yang menjadikannya dan yang menunjukkannya jalan. 
Selain terbagi kepada dlaruriyah tadi, terbagi pula. kepada pengetahuan 
yang diusahakan. Yaitu: yang diperoleh dengan belajar dan mencari dalil. 
Kedua bahagian tersebut, dinamakan: akal. 'Ali r.a. berkata:- 

”Saya melihat akal dua ini, 

akal tabi'i dan akal sam'i..(1). 


Tidak bermanfa'at yang sam'i, 
apabila tidak ada yang tabi'i. 


Sebagaimana tidak bermanfa'at matahari, 
dan cahaya mata itu dihalangi.. 


Yang pertama, ialah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi s.a.w. kepada 
Ali r.a.:- 


JAN edan AE An 
(Maa khalaga'l-laahu hain akrama “alaihi minal-'agli). 
Artinya: "Allah Ta'ala tidak menjadikan machluk yang lebih mulia dari- 


pada akal”. (2). Dan yang kedua, ialah yang dimaksudkan dengan sabda 
Nabi s.a.w. kepada Ali r.a.:- ` 


-ar za pepe - as a bA, IEn TG 
CLG i 
Ska i EN gP AINI SG 


1. Akal Tabi'i, yaitu: akal dari instink, naluri, tidak dengan diusahakan, sedang akal 
sam'i, diperoleh dengan diusahakan dan didengar. 
2. Hadits ini dirawikan At-Tirmizy dengan isnad dla'if. 


933 


- (Idzaa tagarraban-naasu ila’l-laahi Ta'ala bi-anwa'il-birri, fa tagarrab an- 
ta bi-'aglik). 

- Artinya: "Apabila manusia mendekati (bertagarrub) kepada Allah Ta'ala 
“dengan bermacam-macam kebajikan, maka engkau dekatilah dengan akal- 
mu!” (1). 

Karena tidak mungkin bertagarrub dengan naluri fitrah dan tidak dengan 
ilmu-dlaruriyah. Akan tetapi dengan ilmu yang diusahakan. Tetapi seper- 
ti Ali r.a. adalah sanggup bertagarrub dengan memakai akal pada meme- 
tik ilmu-ilmu, yang membawanya dekat kepada Tuhan Serwa sekalian 
alam. Maka hati itu berlaku seperti mata, Dan naluri akal pada hati ber- 
laku seperti kekuatan melihat pada mata. Dan kekuatan penglihatan itu 
halus yang tak ada pada orang buta. Dan ada pada orang yang dapat me- 
lihat, walaupun ia memejamkan kedua matanya atau berada dalam malam 
gelap. 

Dan ilmu yang diperoleh dalam hati itu, berlaku seperti kekuatan lahat 
melihat pada mata dan melihatnya segala bentuk benda. Terlambatnya il- 
mu dari tanggapan akal pada masa kanak-kanak, kepada waktu tam yiz 
(sudah dapat membedakan diantara segala sesuatu) atau dewasa, adalah 
menyerupai dengan terlambatnya penglihatan dari melihat sampai kepada 
waktu terbit matahari dan membanjir sinarnya kepada semua benda.yang 
dilihat. Oalam (pena), yang ditulis oleh Allah dengan galam itu. segala il- 
mu di atas lembaran hati, berlaku seperti berlakunya bundaran matahari. 
Tidak terperolehnya ilmu dalam hati anak-anak sebelum tamyiz, karena 
papan hatinya belum tersedia untuk menerima ilmu itu sendiri. Dan pena 
yang merupakan suatu makhluk Allah Ta'ala, dijadikan sebab untuk ber- 
hasilnya ukiran ilmu dalam hati manusia. Allah Ta'aia berfirman:- 


na LI 


CA) dua pe JIN 


(Al-ladzii ‘allama bil-galami, “allama'l-insaa-na ma lam ya'lam). 
Artinya: "Yang mengajarkan dengan pena (tulis-baca). Mengajarkan 
kepada manusia yang belum. diketahuinya”. — S. Al- Alag, ayat 4 — 5. 
Oalam Allah Ta'ala tidak serupa dengan galam makhlukNya. Sebagaima- 
na tidak menyerupai sifatNya dengan sifat makhlukNya. Maka OalamNya 
_ tidaklah dari bambu dan kayu, sebagaimana Dia Ta'ala tidak dari jauhar 
(zat yang berbentuk) dan dari 'arad! (sifat yang berdiri pada jauhar). Dan 
keseimbangan antara pandangan hati batiniyah dan pandangan zahir itu 
benar dari segi-segi ini. Hanya sesungguhnya, tak bersesuaian diantara ke- 
duanya tentang kemuliaan. Karena pandangan hati batiniyah adalah jiwa 
itu sendiri, dimana dia itu halus dan yang mengetahui. Dia adalah seperti 
pengendera kuda. Dan badan itu seperti kuda. Kebutaan yang mengende- 


, 1. Hadits ini dirawikan Abu Na'im dari Ali r.a. dengan isnad dla'if. 


934. 


rai kuda adalah lebih mendatangkan kemelaratan kepada pengendera itu 
daripada butanya kuda, bahkan tiada perbandingan bagi salah satu dari 
. dua kemelaratan itu terhadap lainnya. Dan karena keseimbangan pan- 
dangan hati batiniyah bagi pandangan zahir, maka Allah Ta'ala menama- 
kannya dengan namaNya. Allah Ta'ala berfirman:- 


Wa AI SIS SG 


(Maa kadzaba'I-fu-aadu maa ra-aa). 

Artinya: “Hati tiada berdusta apa yang dilihatnya”. — S. An-Najm, ayat 
il. 

Pengetahuan hati itu dinamai: penglihatan. 

Demikian pula firman Allah Ta'ala:- 


WE Aa 2 DI) a I TFET 


(Wa ka-dzaalika nurii Ibraahiima malakuuta's-samaawaati wal-ardii). 
Artinya: "Dan begitulah Kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit 
dan bumi”. — S. Al-An'am, ayat 75. Dan apa yang dimaksudkan dengan 
yang demikian itu, penglihatan zahiriyah, maka sesungguhnya yang demi- 
kian tidaklah dikhususkan bagi Ibrahim a.s. Sehingga dibentangkan dalam 
-pembentangan keni'matan. Dan karena itulah, lawan pengetahuannya 
dinamai: buta. Allah Ta'ala berfirman:- 


rp-o 


OEE PENA TOOS E P 


(Fa innahaa laa ta'mal-abshaaru wa laakin ta'mal-quluubul-latii fish-shu- 
duur). | 

Artinya: “Karena sebenarnya, bukan mata yang buta, tetapi yang buta, 
ialah hati yang didalam dada”. — S. Al-Hajj, ayat 46. Dan Allah Ta'ala 
berfirman:- « 


da a Penga ARPA yoi dan Pep 
o E A AI FES Ge E 


(Wa man kaana fii haadzihi a'maa, fa huwa fil-aakhirati a'maawa-a-dlallu 
sabii-la). | . 

Artinya: “Barangsiapa buta didunia ini, niscaya di akhirat buta (juga) dan 
lebih sesat jalannya”. — Al-lsra', ayat 72. 

Inilah penjelasan ilmu agli. 


935 


Adapun ilmu keagamaan (ilmu dini), maka adalah diambil dengan jalan 
taqlid (mengikuti) nabi-nabi a.s. Dan itu diperoleh dengan mempelajari 
Kitab Allah Ta'ala, Sunnah Rasulu'llah s.a-w. dan memahami maksud ke- 
duanya, sesudah didengar. Dengan demikian, sempurnalah sifat hati. Dan 
selamatlah hati itu dari segala penyakit dan bencana. 

Ilmu agli itu tidak cukup untuk keselamatan hati, walaupun hati itu 
memerlukan kepadanya. Sebagaimana akal itu tidak cukup untuk tetapnya 
sebab-sebab kesehatan badan. Akan tetapi, memerlukan kepada pengeta- 
huan khasiat-khasiat obat dan ramuan-ramuan, dengan jalan belajar pada 
dokter-dokter. Karena akal saja tidak memperoleh petunjuk kepadanya. 
Akan tetapi, tidak mungkin memahaminya sesudah didengar, kecuali de- 
ngan akal. Maka tidak cukup dengan akal saja, tanpa mendengar dan ti- 
dak cukup mendengar saja, tanpa akal. Maka mengajak kepada semata- 
mata taglid, serta menyingkirkan akal secara keseluruhan itu bodoh. 

Dan mencukupkan dengan semata-mata akal, tanpa nur Al-Our-an dan 
Sunnah Rasul s.a.w. itu tertipu. Maka awaslah anda menjadi salah satu 
dari dua golongan tersebut! Dan hendaklah anda yang menghimpunkan 
diantara dua pokok itu! Sesungguhnya ilmu agli adalah seperti makanan. 
Dan ilmu syari'at adalah seperti obat. Orang sakit itu melarat dengan 
makanan, manakala tidak ada obat. Maka begitu pula penyakit hati, tidak 
mungkin mengobatinya, kecuali dengan obat-obat yang diambil dari 
syari'at. Yaitu: tugas-tugas ibadah dan amalan-amalan yang disusun oleh 
nabi-nabi a.s. untuk perbaikan hati. Maka barangsiapa tiada mengobati 
hatinya yang sakit dengan pengobatan ibadah syari at dan mencukupkan 
saja dengan ilmu-akal, niscaya ia memperoleh melarat, sebagaimana mela- 
ratnya orang sakit dengan makanan. 

Ada orang yang menyangka, bahwa ilmu-akal itu berlawanan dengan ilmu 
syari'at dan mengumpulkan diantara keduanya tidak mungkin. Ini adalah 
sangkaan yang terbit dari kebutaan pada mata hati! Kita berlindung de- 
ngan Allah dari padanya! | 

Akan tetapi, orang yang berkata itu sendiri, kadang-kadang berlawanan 
padanya, diantara sebahagian ilmu syari'at dengan sebahagian yang lain. 
Lalu ia lemah daripada mengumpulkan diantara keduanya. Maka ia me- 
nyangka bahwa ilmu itu berlawanan pada Agama. Lalu ia heran, maka i ia 
mencabut dari Agama, laksana mencabut rambut dari tepung. : 
Sesungguhnya yang demikian itu, adalah lantaran kelemahannya pada diri- 
nya sendiri. Lalu terkhayallah kepadanya akan pertentangan pada Agama. 
Amat jauhlah yang demikian dari kebenaran! Contohnya, ialah seperti 
orang buta yang masuk kerumah suatu kaum. Lalu ia tersenggol dengan 
tempat-tempat air dirumah itu. Maka orang buta tersebut bertanya: “Me- 
ngapa tempat-tempat air ini dibiarkan dijalan? Mengapa tidak diletakkan 
kembali pada tempatnya?”. 

Oran g-orang itu menjawab: "Tempat-tempat : air itu adalah pada tempatnya. 


936 


Anda yang tidak mengetahui jalan, karena anda buta. Yang heran, anda tidak 
mengemukakan kesenggolan anda karena anda buta. Akan tetapi, anda ke- 
.mukakan kepada keteledoran orang lain. ; 

Inilah perbandingannya diantara ilmu Agama dan ilmu-akal! 

Ilmu-akal itu terbagi kepada: duniawiyah dan ukhrawiyah. Duniawiyah, 
seperti: ilmu kedokteran, ilmu-hitung, ilmu-ukur, ilmu-binatang, pekerja- 
an tangan dan perusahaan-perusahaan lainnya. Ukhrawiyah, seperti: ilmu 
'hal-ikhwal hati, bahaya-bahaya amal, ilmu mengenai Allah Ta'ala, menge- 
nai sifat dan af'alNya, sebagaimana telah kami uraikan pada “Kitab 
Ilmu”. 

Kedua pengetahuan tersebut, tidak-menidakkan diantara satu dengan lain- 
nya. Yakni: orang yang menyerahkan perhatiannya kepada salah satu 
daripadanya, sehingga ia mendalami betul-betul yang satu itu, niscaya te- 
ledorlah penglihatan hatinya kepada yang lain, menurut kebanyakannya. 
Karena itulah, Ali r.a. membuat tiga contoh untuk dunia akhirat. Ali ber- 
kata: keduanya itu seperti: dua daun neraca, seperti Timur dar Barat dan 
seperti dua wanita yang dimadukan. Apabila disenangi yang seorang, nis- 
caya membawa kemarahan kepada yang lain. Karena itulah, anda melihat, 
bahwa orang-orang yang pandai tentang urusan dunia, tentang ilmu 
kedokteran, ilmu hitung, ilmu hindasah dan filsafat, adalah bodoh tentang . 
urusan akhirat. Orang-orang yang pandai tentang ilmu akhirat yang halus- 
halus, adalah bodoh tentang kebanyakan pengetahuan dunia. Karena ke- 
kuatan akal cukup pada galibnya untuk kedua hal tersebut bersama-sama. 
-Lalu salah satu daripadanya mencegah sempurnanya yang kedua. Karena 
“itulah, Nabi s.a.w. bersabda:- 


LIKE 


(Inna aktsara ahlil-jannatil-bulhu). 
Artinya: "Kebanyakan penduduk sorga itu orang-orang bodoh” (1). 
Artinya: bodoh tentang urusan duniawi. Al-Hasan dalam sebahagian pe- 
ngajarannya berkata: "Kami telah mendapati beberapa kaum. Jikalau 
anda melihatnya, tentu anda mengatakan: mereka itu orang gila. Dan ji- 
kalau mereka itu mendapati anda, tentu mereka itu mengatakan: anda se- 
tan. Manakala anda mendengar hal yang ganjil dalam urusan Agama, 
yang diingkari oleh orang-orang pintar dalam ilmu-ilmu lain, maka jangan- 
lah anda tertipu oleh keingkaran mereka menerimanya. Karena termasuk 
mustahil orang yang berjalan jalan ke timur memperoleh, apa yang di- 
dapati pada jalan ke barat. Maka demikian pula berlakunya urusan dunia 
1. Hadits ini dirawikan oleh Al-Bazzar dari Anas dan dianggap hadits iemah. Al-Ourthu- 
by mentashihkan hadits ini dan sebaliknya Ibnu Uda, yang memandang hadits ini, ha- 
dits munkar, yang harus ditolak. 


937 


dan akhirat. Karena jtulah, Allah Ta'ala berfirman:- 
Panen NB EL) ABSENSI 
tv Dr) 
(Innal-ladziina laa yarjuuna tigaa-anaa wa radluu bil-hayaatid-dun-ya 
wath-ma-annuu bihaa). 
Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan menemui 
Kami, mereka rela dengan kehidupan yang dekat dan sudah merasa tente- 
ram dengan itu: ” — S. Junus, ayat 7. 
Dan firman Allah Ta'ala:- 
Se ALI ANA ie Pa 
SALA GA NI ata 
OP ng) 
(Ya'lamuuna dhaahiran minal-hayaatid-dun-ya wa hum “anil-aakhirati 
hum ghaa-filuun). | 
Artinya: "Mereka mengetahui (perkara) yang lahir dari kehidupan dunia 
ini dan terhadap hari kemudian itu, mereka tiada memperhatikan”.- 
S. Ar-Rum, ayat 7. Dan Allah Ta'ala berfirman:- 


PKN ERE ASEAN 
MD, Pn 

(Fa-a'rid'an man tawallaa 'an dzikrinaa wa lam yurid illal- -hayatad- dun-ya, 
dzaalika mablaghuhum minal-ilmi). 
Artinya: ”Berpalinglah engkau dari orang yang tiada memperdulikan pe- 
ngajaran Kami dan hanya menginginkan kehidupan dunia semata! Penge- 
tahuan mereka hanya sehingga itu”. — S. An-Najm, ayat 29 - 30. 
Maka mengumpulkan antara kesempurnaan penglihatan mata hati dalam 
segala kepentingan duniawi dan Agama, tidaklah begitu mudah, kecuali 
bagi orang yang telah dimantapkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatur 
hambaNya dalam kehidupan didunia dan kembalinya di akhirat. Yaitu: 
nabi-nabi yang dikuatkan dengan roh suci, yang dibantu dengan kekuatan 
ke-Tuhan-an, yang meluas ke semua urusan dan tidak sempit. 
Adapun hati makhluk yang lain, maka sesungguhnya apabila berpegang 
dengan urusan duniawi, niscaya terlepas dari akhirat dan lengah danpada 
menyempurnakan urusan akhirat. 


$ PENJELASAN: tentang perbedaan antara ilham dan belajar dan perbeda- 
- an antara cara shufi tentang tersingkapnya kebenaran dan 
cara orang-orang pemerhati. 


Ketahuilah, bahwa ilmu yang tidak dlaruriyah dan hanya berhasil didalam 


hati dalam beberapa hal, maka hal berhasilnya itu berbeda-beda. Sekali, 
ia menyerang kepada hati, seolah-olah dicampakkan kedalam hati, tanpa 


938 


diketahui. Sekali diusahakan dengan jalan mencari dalil dan belajar. Maka . 
yang diperoleh, tidak dengan jalan usaha dan mencari dalil, dinamakan: 
ilham. Dan yang berhasil dengan menggunakan dalil, dinamakan: ř'ti- ` 
bar dan istibshar (memperoleh pengertian dan mengetahuinya dengan 
penglihatan mata hati). Kemudian, yang jatuh kedalam hati, tanpa usaha, 
belajar dan kesungguhan dari seseorang hamba itu terbagi kepada: yang 
tiada diketahui oleh hamba, bagaimana ia memperolehnya dan dari mana 
diperolehnya dan kepada yang muncul bersamanya, diatas sebab yang da- 
pat diperolehnya ilmu itu. Yaitu: kesaksian malaikat yang mencampakkan 
kedalam hati. Yang pertama, dinamai: ilham dan pencampakan kedalam 
hati. Dan yang kedua, dinamai: wahyu dan tertentu bagi nabi-nabi. Dan 
yang pertama tadi, tertentu bagi wali-wali dan orang-orang pilihan Allah 
(al- ashfiya'). Dan yang sebelumnya, yaitu: yang diusahakan dengan jalan 
mencari dalil, tertentu bagi alim-ulama. 

Hakekat perkataan mengenai itu, ialah: bahwa hati bersedia untuk me- 
nampak didalamnya hakekat kebenaran tentang segala sesuatu. Hanya ter- 
dinding diantara hati dan hakekat kebenaran tadi, oleh lima sebab yang 
telah tersebut dahulu. Yaitu: seperti hijab yang terbentang, yang mendin- 
dingi diantara cermin hati dan luh-mahfudh, yang terukir padanya, semua 
ketetapan 'Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Dan menjelaslah segala hake- 
kat ilmu dari cermin luh-mahfudh dalam cermin hati, yang menyerupar 
mencapnya bentuk dari cermin kedalam cermin yang menghadapinya. Dan 
hijab diantara dua cermin itu, sekali hilang dengan tangan dan lain kali 
hilang dengan hembusan angin yang menggerakkannya. 

Begitu pula, kadang-kadang berhembus angin yang halus dan terbukalah 
hijab dari mata hati. Lalu jelaslah sebahagian yang tertulis pada fuh- 
mahfudh. Dan ada yang demikian itu sekali ketika tidur. Lalu mengeta- 
hui apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Dan sempurnanya te- 
rangkat hijab itu dengan mati, yang padanya terbukalah tutup. 

Dan terbuka juga dalam waktu tidak tidur, sehingga terangkatlah hijab 
dengan kehalusan yang tersembunyi daripada Allah Ta'ala. Lalu cemer- 
tanglah didalam hati dari belakang tutupan gaib, suatu dari keganjilan“il- 
mu. Sekali seperti kilat yang menyambar dan pada kali yang lain, bertu- 
rut-turut hingga kesuatu batas dan berkekalan dalam keadaan yang sangat 
jarang terjadi. Ilham itu tidak berpisah dengan usaha tentang'ilmu itu sen- 
diri, tentang tempatnya dan sebabnya. Tetapi ia berpisah dari segi hilang- 
nya hijab. Yang demikian itu tidaklah dengan usaha seseorang. Wahyu ti- 
dak berpisah dengan ilham mengenai sesuatu dari yang tersebut itu, bah- 
kan dalam penyaksian malaikat yang memfaedahkan ilmu. Ilmu itu se 
sungguhnya berhasil dalam hati kita, dengan perantaraagyfmalaikat. 

‘Dan kepada itulah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala:- 


939 


ea 
DI aga) Ka Ga 


(Wa maa kaana libasyarin an yukallimahullaahu, illaa wah-yan au min wa- 
raa-i hijaa-bin auyursi-la ra-suulan fa yuu-hiya bi-idz-nihi, maa yasyaa'). 
Artinya: "Dan tiada seorang manusiapun, akan dapat berkata-kata dengan 
Allah, melainkan dengan wahyu atau dibalik tabir atau diutusNya utusan. 
Lalu dengan izinNya diwahyukanNya apa yang dikehendakiNya”. — S. 
Asy-Syura, ayat SI. AA 
Apabila ini anda telah ketahui, maka ketahuilah bahwa kecenderungan 
ahli tasawwuf itu kepada ilmu-ilmu keilhaman, tidak kepada ilmu-ilmu 
yang dipelajari. Maka karena itulah, mereka tidak bersungguh-sungguh 
mempelajari ilmu dan menghasilkan apa yang dikarang oleh para penga- 
rang dan membahas tentang kata-kata orang dan dalil-dalil yang disebut- 
kan. Tetapi mereka mengatakan: jalan yang ditempuh, ialah mendahulu- 
kan mujahadah (bersungguh-sungguh melawan nafsu dan mendekatkan 
diri kepada Tuhan), menyapu sifat-sifat tercela, memutuskan semua hu- 
bungan dengan dunia dan menghadapkan diri dengan penuh cita-cita ke- 
pada Allah Ta'ala. 
Manakala telah berhasil yang demikian, niscaya adalah Allah yang meme- 
rintah hati hambaNya dan yang menanggungnya dengan penyinaran nur jl- 
mu. Dan apabila Allah memerintah urusan hati, niscaya melimpahlah rah- 
matNya kepada hati, bercemerlanglah nur dalam hati, terbukalah dada, 
tersingkaplah rahasia alam-malakut, hilanglah dari wajah hati tabir kelalai-. 
an dengan kelemah-lembutan rahmat dan cemerlanglah pada hati hakekat 
urusan ke-Tuhan-an. Maka tidak ada atas hambaNya, selain bersiap de- 
ngan pembersihan semata, menghadirkan cita-cita serta kemauan yang be- 
nar, kehausan yang sempurna dan mengintip dengan menunggu terus-me- 
nerus akan rahmat yang dibuka oleh Allah Ta'ala kepadanya. Maka nabi- 
nabi dan wali-wali telah terbuka urusan bagi mereka dan melimpahlah nur 
kedalam dadanya. Tidak dengan belajar, mempelajari dan menulis buku- 
buku. Tetapi dengan zuhud didunia, melepaskan diri dari segala yang ber- 
hubungan dengan dunia, mengosongkan hati dari segala urusan duniawi 
_ dan menghadapkan diri dengan penuh cita-cita kepada Allah. Ta'ala. Maka 
barangsiapa yang dianya bagi Allah, niscaya adalah Allah baginya. 
Mereka mendakwakan, bahwa jalan pada yang demikian itu, adalah per- 
tama-tama denganmemutuskan segala hubungan dengan dunia seluruhnya, 
mengosongkan hati daripadanya, memutuskan cita-cita dari keluarga, har- 
ta, anak dan tanah-air dan dari ilmu, kekuasaan dan kemegahan. Bahkan 
hatinya menjadi pada suatu keadaan, yang sama padanya. adanya segala 
sesuatu dan tidak adanya. Kemudian ia berkhilwah sendiri pada suatu 
sudut (rumahnya atau masjid) serta menyingkatkan dengan mengerjakan 


940 


segala fardlu dan sunat rawatib. da duduk dengan kekosongan hati, ter- 
kumpul cita-cita. Pikirannya tidak bercerai dengan pembacaan Al-Qur-an 
dan pemerhatian ‘pada tafsir, kitab-kitab hadits dan lainnya. Bahkan ia 
bersungguh-sungguh, supaya tidak terguris dihatinya sesuatu, selain Allah 
Ta'ala. Maka senantiasalah sesudah ia duduk dalam khilwah, mengucap- 
kan dengan lidahnya: Allah - Allah terus ; menerus’ se sertakehadliran hat hati. 


Sehingga ia berkesudahan kepada k keadaan, din dimana 1a meninggalkan peng- 


gerakan | lidah. Kemudian, ia be atas yang demi ian, , sehingga terha- 


J 


| yang berkesudahan kepada batas tersebut. . berusaha untuk k 
keadaan itu, dengan menolak Waswas as hati. Dan tiada baginya 'usaha, “pada 
menarikkan rahmat Allah Ta'ala. Akan tetapi dengan apa yang diperbuat- 
nya, ia datang bagi hembusan angin rahmat Allah Ta'ala. Lalu tiada ting- 
gal, selain menunggu rahmat yang dibuka oleh Allah. Sebagaimana dibu- 
kaNya kepada nabi-nabi dan wali-wali dengan jalan tersebut. Dan ketika 
itu, apabila telah benar kemauannya, bersih cita-citanya dan baik kerajin- 
annya, maka ia tidak akan ditarik oleh 'hawa-nafsunya. Dan tidak akan di- 
ganggu oleh bisikan hati dengan segala hal yang berhubungan dengan du- 

. nia. Cemerlanglah segala kecemerlangan kebenaran dalam hatinya. Dan 
adalah pada permulaannya, seperti kilat yang menyambar, tiada tetap, 
kemudian kembali. Kadang-kadang teriambat. Dan kalau ia kembali, ka- 
dang-kadang tetap. Dan kadang-kadang ia menyambar. Kalau tetap, ka- 
dang-kadang lama tetapnya. Dan kadang-kadang tidak lama. Kadang-ka- 
dang lahir contoh-contohnya sambung-menyambung. Kadang-kadang ter- 
batas pada satu pengetahuan saja. Dan kedudukan wali-wali Allah Ta'ala 
tidak terhingga padanya, sebagaimana tidak terhingga berlebih kurang ke- 
jadian dan tingkah-laku mereka. 

Jalan ini kembali kepada penyucian semata-mata dari pihak anda, pem- 
bersihan dan meninggalkan yang tidak baik. Kemudian, bersiap dan me- 
nunggu saja. 

Adapun para pemerhati- dan yang mempunyai pemikiran, mereka tidak 
mengingkari adanya jalan tersebut, kemungkinannya dan terbawanya 
kepada maksud ini dengan jarang terjadinya. Yang demikian itu, adalah 
kebanyakan hal-ikhwal para nabi dan wali. Tetapi mereka memandang su- 
karnya jalan tersebut, merasa lambat hasilnya, merasa jauh terkumpul 
syarat-syaratnya. Dan mereka mendakwakan, bahwa menyapu hubungan- 
hubungan duniawi sampai kebatas itu, seperi suatu hal yang dapat 

dima'afkan. Walaupun berhasil pada suatu hal, maka tetapnya lebih jauh 

* daripadanya. Karena sekurang-kurangnya waswas dan gurisan hati itu, da- 


941 


| pat mengacaukan hati. Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- 


Sa HSA 


(Qalbu-mu'mini asyaddu taqalluban minal-qidri fi ghalayaanihaa). 
Artinya: “Hati orang mu'min itu sangat berbalik-balik, dibandingkan 
dengan kuali yang sedang mengelagak panasnya”. (1). 

Dan Nabi s.a.w. bersabda:- 


(Qalbul-mu'mini baina ish-ba'aini min ashaa-bi'ir-rahmaan). 

Artinya: "Hati orang mu'min itu diantara dua anak jari dari anak-anak 
jari Tuhan Yang Mahapemurah”. 2). 

Pada waktu sedang mujahadah ini, kadang-kadang keadaan badan itu ru- 
sak dengan timbulnya penyakit, bercampur akal dengan waswas dan terasa 
badan sakit. Apabila tidak didahulvi oleh latihan jiwa dan pendidikannya 
dengan hakekat keilmvan, niscaya tumbuh pada hati khayalan-khayalan 
yang merusak, yang akan tenang jiwa kepadanya pada masa yang pan- 
jang, sampai ia hilang. Dan berlalulah umur sebelum memperoleh keme- 
nangan, pada yang demikian. 

Banyaklah orang shufi yang menjalani jalan i ini. Kemudian ia kekal Pa 
suatu khayalan selama duapuluh tahun. Jikalau ia sudah meneguhkan pe- 
ngetahuannya dari sebelumnya, niscaya terbukalah sekarang juga segi ke: 
sangsian khayalan itu. Maka menyibukkan waktu dengan jalan belajar itu 
lebih terpercaya dan mendekati kepada maksud. 

Mereka mendakwakan, bahwa yang' demikian itu menyerupai dengan apa. 
jikalau. orang meninggalkan, belajar figh. Dan ia mendakwakan, bahwa 
Nabi s.a.w. tidak belajar yang demikian. Dan ia menjadi ahli figh dengan 
wahyu dan ilham, tanpa berulang-ulang dan berhubungan dengan penulis- 
an. Maka aku juga kadang-kadang sampai uan yang demikian, dengan 
latihan dan kerajinan. 

Siapa yang menyangka demikian, sesungguhnya ia a telah menganiaya diri 
sendiri dan menyia-nyiakan umurnya. Bahkan dia adalah seperti orang 
yang meninggalkan jalan berusaha dan bertani. Karena mengharap mem- 
peroleh suatu gudang harta. Yang demikian itu mungkin saja. Tetapi jauh 
sekali akan terjadi. Maka begitu pulalah ini! 

Mereka mengatakan, bahwa pertama-tama tak boleh tidak menghasilkan 
apa yang dihasilkan oleh para ulama dan memahami apa yang dikatakan 


1. Dirawikan Ahmad dan disahihkannya dari Al-Miqdad bin Al-Aswad. 
2. Dirawikan Muslim dari Abdullah bin Umar. 


942 


mereka. Kemudian, tiada mengapa sesudah itu menunggu apa yang tidak. 
terbuka bagi ulama-ulama lain. Semoga terbuka sesudah itu baginya de- 
. ngan mujahadah. 


PENJELASAN: perbedaan diantara dua makam dengan contoh yang da- 
pat dirasakan. 


Ketahuilah, bahwa keajaiban hati itu diluar daripada pengetahuan panca-' 
indra. Karena hati juga diluar pengetahuan pancaindra. Apa yang tiada 
diketahui dengan pancaindra itu, lemahlah pemahaman untuk mengetahui- 
nya, selain dengan contoh yang dapat dirasakan. Kami akan mendekatkan 
yang demikian kepada pemahaman-pemahaman yang lemah itu dengan 
dua contoh:- 
Salah satu daripada keduanya: bahwa jikalau kita umpamakan suatu 
kolam yang tergali dalam tanah, yang mungkin dibawa air kepadanya dari 
atas, dengan sungai yang terbuka kepadanya. Dan mungkin bahwa digali 
dibawah kolam itu dan tanahnya diangkat, sehingga ia dekat dengan tem- 
pat air yang jernih. 
Lalu terpancarlah air dari bawah kolam itu. Dan air tersebut lebih jernih 
dan terus-menerus. Dan kadang-kadang melimpah-limpah dan lebih ba- 
nyak. 
Maka hati itu seumpama kolam. Dan ilmu itu seumpama air. Dan panca- 
indra yang lima itu seumpama sungai. Dan kadang-kadang mungkin diba- 
. Wa ilmu-ilmu itu kepada hati, dengan perantaraan sungai-sungai pancain- 
dra dan pengambilan ibarat dengan penyaksian-penyaksian. Sehingga hati 
itu penuh dengan ilmu. Dan mungkin bahwa sungai-sungai itu disumbat 
dengan khilwah, 'uzlah dan memincingkan mata. Dan berpegang kepada 
` dalamnya hati dengan penyuciannya. Dan mengangkatkan lapisan-lapisan 
hijab daripadanya. Sehingga terpancar-pancarlah mata-air ilmu dari 
dalamnya. 
Jikalau anda bertanya: bagaimana ilmu itu terpancar dari hati itu sendiri, 
sedang hati itu kosong daripada ilmu? 
Ketahuilah kiranya, bahwa ini termasuk sebahagian daripada keajaiban ra- 
hasia hati. Dan tidak dibolehkan menyebutkannya dalam “Ilmu Mu'ama- 
lah”. Akan tetapi kadar yang mungkin disebutkan, ialah bahwa: hakekat 
segala sesuatu itu digariskan pada Luh-Mahfudh. Bahkan dalam hati para 
malaikat mugarrabin. Maka sebagaimana seorang insiyur menggambar 
bentuk rumah pada kertas putih. Kemudian dikeluarkannya kepada "ada" 
yang bersesuaian dengan copy gambaran itu. Maka seperti itu pulalah 
Pencipta langit dan bumi, menulis copy alam dari permulaannya sampai 
kepada penghabisannya pada Luh-Mahfudh. Kemgdian, dikeluarkanNya 
kepada "'ada”, sesuai dengan copy itu. Dan alam yang telah keluar kepa- 
da "ada" dengan bentuknya itu, membawa bentuk lain kepada pancaindra 


943 


dan khayalan. 
Sesungguhnya orang yang menoleh ke langit dan ke bumi, kemudian memi- 
cingkan matanya, niscaya akan melihat bentuk langit dan bumi dalam kha- 
yalannya. Sehingga seolah-olah ia menoleh kepadanya. Jikalau tidak ada 
lagi langit dan bumi dan orang itu tinggal sendirian, niscaya ia memper- 
oleh bentuk langit dan bumi dalam dirinya. Seakan-akan ia menyaksikan 
dan menoleh kepadanya. Kemudian, dari khayalannya itu membawa 
- bekas kepada hati. Lalu berhasillah didalam hati, hakekat segala sesuatu 
yang masuk kedalam pancaindra dan khayalan. Dan yang. berhasil didalam 
hati itu, sesuai dengan alam yang berhasil dalam khayalan. Dan yang ber- 
hasil dalam khayatan itu, sesuai dengan alam yang ada pada dirinya. di- 
luar dari khayalan dan hati manusia. Dan alam yang ada itu, sesuai de- 
ngan copy yang ada pada Luh-Mahfudh. Maka seolah-olah alam, mempu- 
nyai empat tingkat pada “ada”. Yaitu: ada pada Luh-Mahfudh. Dan itu 
mendahului dari ada jasmaniyahnya. Dan diikuti oleh adanya yang hakiki. 
Dan adanya yang hakiki, diikuti oleh adanya yang khayalan, Yakni: ada 
bentuknya dalam khayalan. Dan adanya dalam khayalan, diikuti oleh ada- 
nya dalam pikiran. Yakni: ada bentuknya dalam hati. 
Sebahagian yang ada ini adalah rohaniah (kerohanian) dan sebahagian lagi 
jasmaniah (kejasmanian). Sebahagian dari kerohanian itu, lebih kuat dari 
sebahagian yang lain. Dan kehalusan ini adalah dari hikmah-ke-Tuhan-an. 
Karena Tuhan menjadikan mata-hitam anda dengan bentuknya yang kecil, 
dimana tercetak bentuk alam, langit dan bumi yang demikian luas tepinya, 
didalam mata-hitam itu. Kemudian berjalan dari wujudnya dalam pancain- 
dra, oleh wujudnya kepada khayalan. Kemudian daripadanya, oleh wujud- 
nya dalam hati. Maka sesungguhnya anda selama-lamanya tiada mengeta- 
hui. selain apa yang sampai kepada anda. Maka jikalau tidak dijadikan 
bagi alam seluruhnya suatu contoh pada diri anda,niscaya tidak ada bagi 
anda berita dari sesuatu yang-menerangkan diri anda. Maka mahasucilah 
Tuhan yang mengatur segala keajaiban ini didalam hati dan mata. Kemu- 
dian, telah buta hati dan mata daripada mengetahuinya. Sehingga jadilah 
hati kebanyakan makhluk itu bodoh tentang dirinya dan keajaibannya. 
Sekarang. marilah kita kembali kepada tujuan yang dimaksud! Maka kami 
mengatakan: hati itu kadang-kadang tergambar, bahwa berhasil, padanya 
hakekat alam dan bentuk alam. Sekali dari pancaindra dan pada kali yang 
lain. dari Luh-Mahfudh. Sebagaimana mata itu, tergambar berhasil pada- 
nya bentuk matahari. Sekali dari memandang kepada matahari itu dan pa- 
da lain kali dari memandang ke air yang berkebetulan dengan matahari. 
Dan terlihatlah bentuknya di dalam air itu. 
Maka manakala terangkatlah tabir diantara seseorang dan Luh-Mahfudh, 
niscaya ia melihat pada Luh-Mahfudh itu segala sesuatu. Dan terpancarlah 
kepadanya ilmu daripada Luh-Mahfudh. Lalu ia tidak memerlukan lagi, 
memetik dari dalam pancaindra. Yang demikian itu adalah seperti terpan- 


944 


carnya air dari dalam bumi. 
` Dan manakala ia menghadapkan dirinya kepada khayalan yang datang da- 
Ti yang dirasakan dengan pancaindra, niscaya adalah yang demikian itu, ta- 
bir baginya daripada membaca Luh-Mahfudh. Sebagaimana air apabila 
berkumpul dalam sungai, niscaya yang demikian. itu mencegah daripada 
terpancarnya pada bumi. Dan sebagaimana orang yang melihat kepada air 
yang menampakkan bentuk matahari, dia tidak melihat kepada. matahari 
itu sendiri. Jadi, hati itu mempunyai dua pintu: pintu yang terbuka ke 
alam malakut. Yaitu: Luh-Mahfudh dan alam malaikat. Dan: pintu yang 
terbuka kepancaindra yang lima, yang berpegang dengan alamul-mulki 
wasy-syahadah. Dan alamaul-mulki wasy-syahadah juga memberitakan, se- 
macam pemberitaan dari alam-malakut. 

Adapun terbukanya pintu hati kepada memetik daripada pancaindra, 
maka tidaklah tersembunyi kepada anda. Mengenai terbukanya pintu hati 
yang masuk ke alam-malakut dan membaca Luh-Mahfudh, maka mempe- 
laaa dengan ilmu-yakin, ialah dengan memperhatikan tentang keaja- 
iban mimpi. Dan hati melihat dalam tidur, apa yang yang akan terjadi 
pada masa depan. Atau telah ada pada masa yang lalu, tanpa dipetik dari 
segi pancaindra. 

Sesungguhnya pintu itu terbuka bagi orang yang menyéhäjri mengingati 
(berzikir) akan Allah Ta'ala. Nabi s.a.w. bersabda: “Telah dahulu orang- 
orang yang menyendiri. “Lalu beliau ditanyakan: "Siapakah orang-orang. 
yang menyendiri itu, wahai Rasutu'llah?”. Nabi s.a.w. menjawab: "Orang- 
` orang yang bersenang-senang mengingati Allah Ta'ala (berzikir). Zikir itu 
menghapuskan dosa mereka. Lalu mereka datang pada hari kiamat dalam 
keadaan ringan”. Kemudian, Nabi s.a.w. bersabda, menyifatkan mereka 
itu, sebagai pengkabaran daripada Allah Ta'ala: "Kemudian, aku hadap- 
kan dengan mukaku kepada. mereka. Adakah engkau melihat, siapakah 
yang Aku berhadapan dengan wajahKu? Seseorang mengetahui, barang 
. apa yang Aku maksudkan memberikannya”. Kemudian, Allah Ta'ala ber- . 
firman: “Yang pertama-tama Aku berikan, ialah, bahwa Aku lemparkan 
nur kedalam hati mereka. Lalu mereka mengabarkan tentang Aku, seba- 
gaimana Aku mengabarkan tentang mereka”. (1). 
Tempat masuknya kabar-kabar itu, ialah: pintu-batin. 
Jadi perbedaan antara ilmu wali-wali dan nabi-nabi, antara ilmu para ula- 
ma dan hukama', itulah yang tersebut tadi. Yaitu: ilmu mereka datang 
dari dalam hati, dari pintu yang terbuka ke alam-malakut..Dan ilmu-hik- 
mah itu datangnya dari pintu pancaindra, yang terbuka kealamul-mulki. 
Dan keajaiban alam hati dan pulang-perginya diantara alam syahadah 
(alam yang dapat disaksikan) dan alam-gaib, tidak mungkin dibahas secara 
mendalam pada “Ilmu-Mu'amalah”. 4 

Maka itulah contoh yang mengajarkan anda, perbedaan diantara tempat 


1. Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah. 
945 


masuk dua alam itu. 

Contoh kedua: diperkenalkan kepada anda, perbedaan diantara dua amal. 
Yaitu: amal para ulama dan amal wali-wali. Para ulama itu; beramal da- 
lam mengusahakan ilmu itu sendiri dan menarikkannya kepada hati. Dan 
wali-wali sufi itu beramal pada mencemerlangkan hati, mensucikan, mem- ` 
bersihkan dan mengkilatkannya saja. 

Diceriterakan, bahwa ahli Cina dan ahli Rum, bangga- membanggakan diri 
dihadapan sebahagian raja-raja, dengan bagusnya perusahaan mengukir 
dan membuat gambar. Lalu raja menetapkan pendapatnya, untuk menye- 
rahkan kepada mereka, suatu ruang. Supaya ahli Cina mengukir pada sua- 
tu sudut daripadanya dan ahli Rum pada sudut yang lain. Dan dianta- 
ra keduanya dibentangkan tabir, yang mencegah masing-masing pihak un- 
tuk melihat kepada pihak yang lain. Lalu diperbuatlah yang demikian. 
Maka ahi Rum mengumpulkan cat-cat yang ganjil. yang tiada terhingga 
jumlahnya. Sedang orang Cina masuk ketempat itu, tanpa membawa cat. 
Dan mereka lalu mencemerlangkan sudutnya dan melicinkannya. 

Tatkala ahli Rum itu telah selesai, lalu ahli Cina itu, mendakwakan, bah- 
wa mereka telah selesai juga. Maka raja itu heran dari perkataan ahli Ci- 
na itu, bagaimana mereka sudah selesai mengukir: tanpa ada cat. Lalu 
orang bertanya kepada ahli Cina itu: "Bagaimana anda sudah selesai, tan- 
pa cat?”, Lalu ahli Cina itu menjawab: "Apa tuan-tuan ini. Angkatlah ta- 
bir!” Lalu mereka mengangkatkannya. Tiba-tiba di sudut mereka. bersi- 
nar-cemerlanglah oleh keajaiban perbuatan orang-orang Rum, serta ber- 
tambahnya kecemerlangan dan kekilatan. Karena sudut mereka telah 
menjadi seperti cermin yang berkilat, karena banyaknya pelicinan. Lalu 
bertambahlah baik sudut orang Cina itu dengan bertambahnya pelicinan, 
Maka seperti itulah kesungguhan wali-wali mensucikan hati, mencemer- 
langkan, membersihkan dan menjernihkannya. Sehingga bersinar-cemer- 
langlah jalasnya kebenaran dengan sangat bercahaya, seperti perbuatan 
orang Cina tersebut diatas. Dan kesungguhan para hukama dan ulama de- 
ngan berusaha dan mengukirkan ilmu dan menghasilkan pengukirannya 
dalam hati, adalah seperti perbuatan orang Rum itu, | 
Bagaimanapun urusan itu adanya, maka hati orang mu'min tidak mati. 
Dan ilmunya ketika mati, tidak terhapus. Dan kejernihannya tidak akan 
. keruh. Kepada inilah diisyaratkan oleh Al-Hasan r.a. dengan katanya: 
"Tanah tidak akan memakan tempat iman”. Akan tetapi ia adalah jalan 
dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Adapun apa yang dihasilkan- 
nya dari ilmu itu dan apa yang dihasilkan, dari kebersihan dan kesedia- 
an, untuk menerima ilmu itu sendiri, maka tidak boleh tidak daripada- 
nya. Tiada kebahagiaan bagi seseorang, selain dengan ilmu dan ma'ri- 
fah. Dan sebahagian kebahagiaan itu lebih mulia dari sebahagian yang 
lain. Sebagaimana orang tidak kaya, selain dengan harta. Maka orang 
yang mempunyai dirham itu, orang kaya. Orang yang mempunyai ge- 


946 


dung penuh dengan barang-barang itu orang kaya. Dan lebih-berkurang- 
nya tingkat kebahagiaan, adalah menurut lebih-berkurangnya ma'rifah 
dan iman. Sebagaimana lebih-berkurangnya tingkat orang-orang kaya, 
adalah menurut sedikit dan banyaknya harta. s 
Ma'rifah itu nur. Orang-orang mu'min tidak berlari menjumpai Allah 
Ta'ala. selain dengan nur mereka. Allah Ta'ala berfirman:- 


WE nd ya) para Taat LA S Wp Pal 


(Yas'aa nuuruhum baina aidii-him wa bi-aimaanihim). 

Artinya: “Cahaya mereka berlari dihadapan dan dikanan mereka”. S. Al- 
Hadid, ayat 12. | : 

Diriwayatkan pada hadits: “Bahwa sebahagian mereka diberikan nur, se- 
perti bukit. Dan sebahagian mereka lebih kecil dari bukit. Sehingga yang 
penghabisan dari mereka, adalah seorang laki-laki yang diberikan nur atas 
ibu-jari kedua tapak kakinya. Lalu nur itu sekali bercahaya dan sekali pa- 
dam. Maka apabila bercahaya, niscaya ia mendahulukan kedua tapak ka- 
kinya, talu ia berjalan. Dan apabila padam, niscaya ia berdiri. Dan lalu- 
nya mereka diatas titian shiratul-mustagim, adalah menurut kadar nur me- . 
reka. Diantara mereka, ada yang lalu sekejab mata. Diantara mereka, ada 
yang lalu seperti kitat. Diantara mereka, ada yang lalu seperti awan. Di- 
antara mereka, ada yang lalu seperti jatuhnya bintang. Dan diantara me- 
reka, ada yang lalu seperti kuda, apabila bersangatan larinya dilapangan 
luas. Dan orang yang diberikan nur diatas ibu-jari tapak-kakinya, merang- 
kak-rangkak diatas muka, kedua tangan dan kedua kakinya.-Ia menarik 
tangannya dan menggantungkan tangan yang lain. Semua segi badannya 
kena api neraka. Maka senantiasalah ia seperti yang demikian, sampai ia 
terlepas”. (1). 

Dengan ini, jelaslah lebih-berkurangnya tingkat manusia tentang iman. 
Dan kalau ditimbang iman Abubakar r.a. dengan iman isi alam semesta, 
selain para nabi dan para rasul, niscaya lebih kuatiah iman Abubakar r.a. 
Ini juga menyerupai. ucapan orang yang mengatakan: “Jikalau ditimbang 
sinar matahari dengan sinar lampu seluruhnya, niscaya lebih kuatlah sinar 
matahari”. 

Maka iman masing-masing orang awam, sinarnya adalah seperti sinar lampu.. 
Sebahagian mereka, sinarnya seperti sinar lilin. Dan iman orang-orang 
shiddigin, sinarnya itu seperti sinar bulan dan bintang-bintang. Dan iman 
nabi-nabi itu, seperti matahari. Dan sebagaimana pada sinar matahari, ke- 
lihatan bentuk ufuk, serta luas daerah-daerahnya dan tidak kelihatan pada 
sinar lampu, selain suatu sudut yang sempit dari rumah, maka seperti de- 
mikianlah lebih-berkurangnya kelapangan dada dengan iimu dan terbuka- 


1. Hadits ini dirawikan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud. Dan dikatakan shahih, me- 
ńurut syarat hadits Al-Bukhari dan Muslim. ; 


947 


nya keluasan malakut bagi hati orang-orang 'arifin. 
Karena itulah tersebut pada hadits:- 
Sei PA 


SE aa NETT 


(Annahu Juqaalu jaumal-giaamati: Akhrijuu minan-naari man kaana fii 
galbihi, mits-gaalu dzarratin min. imaanin wa nish-fu mits-gaalin wa rub'u 
mits-yanalin wa sya'liratun wa dzarrah). 

Artinya: “Sesungguhnya dikatakan pada hari kiamat: "Keluarkanlah dari 
neraka. orang-orang yang ada iman dalam hatinya seberat biji sawi. sete- 
ngah berat itu. seperempat berat itu dan seberat biji syair dan biji ja- 
gung”. (1). 

Semua itu pemberi- -tahuan tentang lebih-kurangnya tingkat iman. Dan 
iman dalam kadar-kadar tersebut, tidak mencegah masuk neraka. Dan da- 
lam pengertiannya, dapat dipahami, bahwa orang yang imannya melebihi 
berat tadi, tidak masuk neraka. Karena kalau masuk, niscaya disuruh me- 
ngeluarkannya pertama-pertama. Dan orang yang dalam hatinya iman se- 
berat biji sawi, tidak mustahak kekal dalam neraka, walaupun ia masuk 
kedalamnya. Demikian pula sabda Nabi s.a.w.:- 


KAA abi DEA 


2 


(Laisa syai-un khairan min alfin mits-Iihi illal-insaanul-mu'min). 
Artinya: "Tiada suatupun yang lebih baik dari seribu yang seumpamanya, 
selain manusia mu'min”. (2). 
Ini menunjukkan kepada keutamaan hati orang yang mengenal Allah 
Ta'ala dengan penuh keyakinan. Maka hatinya itu lebih baik dari seribu 
hati orang awam. Allah Ta'ala berfirman:- 
(rta, aa “5 ASIAN SERA 3; 

(Wa antumul-a'launa in kuntum mu'miniin). 
Artinya: "Kamu adalah lebih tinggi, kalay kamu benar-benar orang beri- 
` man”. - S. Ali "Imran, ayat 139. Ayat ini menunjukkan kelebihan orang 
mu'min dari orang muslim. Dan yang dimaksudkan dengan orang mu'min 
itu, ialah orang mu'min yang mengenai Allah, bukan orang yang taglid 
(ikut-ikutan). Allah 'Azza wa Jalla berfirman:- 

1e A Sa Hrga VA 


Dea yen T) 1, Ka A'ya PEA Üo ás 
0 »- aa 0 


1. Hadits ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id. 
2. Hadits ini dirawikan Ath-Thabrani dari Salman dan oleh Ahmad dari Ibnu Umar. Is- 
nadnya baik (hasan). 


948 


(Yarfa' il- laahu' I-ladziina aamanuu minkum wal-la-dziina untul; ilma dara- 

jaat). : 
Artinya: “Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara ka-: 
mu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan kepada derajat yang 

tinggi”. — S. Al-Mujadalah, ayat 11. z 

. Maka yang dimaksudkan disini dengan orang-orang yang beriman. ialah 

orang-orang yang benar, tanpa ilmu. Dan dibedakan mereka, dari orang- 

orang yang diberi ilmu. Dan yang demikian itu menunjukkan bahwa nama 

“mu'min” tertuju kepada “mugallid” (orang yang taqlid), walaupun pem- 

benarannya, tanpa.bashirah (melihat dengan mata hati) dan kasyaf (terbu-. 
ka hijab). r; 

. Ibnu Abbas r.a. menafsirkan firman Allah Ta'ala:- 


yart a 


o DD) Png Ly SN 


(Wal-la-dziina uutul ‘ilma dara-jaat). 

Artinya: “Dan. orang-orang yang diberi ilmu-pengetahuan kepada derajat 
yang tinggi” S. Al-Mujadalah, ayat 11, maka Ibnu Abbas mengatakan. 
bahwa Allah Ta'ala mengangkat -orang yang berilmu diatas orang mu'min, 
tujuhratus darajat tingginya. Dan diantara tiap-tiap dua darajat itu, se- 
perti antara langit. dan bumi. - 

. Nabi s.a.w. bersabda:- 


Gaio SAE 


(Ak-tsaru ahlil-jannatil-bulhu wa 'illiyyuuna li dzawil-albaab). 

Artinya: "Kebanyakan isi sorga itu orang-orang bodoh. Dan sorga tinggi 
bagi orang-orang yang mempunyai akal”. (1). 

Nabi s.a.w. bersabda:- 


ASN ES MEN AS 


w 


(Fadl-lul'aalimi 'alal-'aabidi kefadi-lii 'alaa adnaa rajulin min ash-haabii). 
Artinya: “Kelebihan orang berilmu atas orang yang banyak ibadahnya, 
adalah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah dari sahabat-sa- 
habatku”. (2). 


1. Hadits ini telah diterangkan dahulu dan tambahannya itu, Al-'Iragy tidak pernah men- 
jumpainya. 

2. Hadits ini iriwayatkan oleh At-Tirmizi"dari hadits Umamah dan dipandang hadits sha- - 
hih. 


949 


Pada riwayat yang lain, berbunyi:- 


AA 


(ka fadl-lil-qamari lailatal-badri 'alaa saairil-kawaakib). 

Artinya: "seperti kelebihan bulan pada malam purnama atas bintang-bin- 
tang yang lain”. 

Dengan bukti-bukti ini, jelaslah bagi anda, lebih-kurangnya darajat isi sor- 
ga, menurut lebih-kurangnya hati dan ma'ifah mereka. Dan karena itu- 
lah, hari kiamat adalah hari tipu-menipu. Karena orang yang tidak mem- 
peroleh rahmat Allah adalah mengalami tipuan dan kerugian besar. Dan 
orang yang tidak memperoleh itu melihat diatas tingkatnya tingkat-tingkat 
yang tinggi. 

Maka adalah pandangannya kepada tingkat-tingkat itu, seperti pandangan 
orang kaya yang mempunyai sepuluh dirham, kepada orang kaya yang 
mempunyai tanah dari Timur ke Barat. Masing-masing dari kedua orang 
itu, adalah orang kaya. Tetapi alangkah besar perbedaan diantara kedua- 
nya! Alangkah besarnya kerugian orang yang merugi keuntungannya dari 
yang demikian itu! Akhiratlah yang mempunyai darajat tinggi dan keuta- 
maan besar! 


PENJELASAN: saksi-saksi syara’ atas sahnya jalan ahli tasawwuf dalam 
mengusahakan ma'rifah, tidak dari belajar dan jalan yang 
biasa ditempuh. 


Ketahuilah, bahwa barangsiapa tersingkap (inkisyaf) sesuatu baginya, wa- 
laupun hal yang sedikit, dengan jalan ilham dan jatuh kedalam hati, dima- 
na ja tidak mengetahuinya, maka ia telah menjadi orang 'arif (orang yang 
berma'rifah) dengan sahnya jalan. Dan orang yang tiada mengetahui diri- 
nya sekali-kali, maka seyogialah ia beriman dengan yang demikian. Se- 
sungguhnya darajat ma'rifah padanya itu mulia sekali. Untuk yang demiki- 
an, dibuktikan oleh saksi-saksi syara’, .Percobaan-percobaan dan ceritera- 
ceritera. 

Adapyn saksi-saksi syara’, yaitu firman Ailah Ta taka 


An) azia Day ata 
(Wal- -ladziina jaahaduu fiinaa Ja-nahdi anna hum subu-lanaa). 
Artinya: "Dan orang-orang yang berjuang dalam (urusan) Kami, niscaya 
akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan Kami”. — S. Al“ Ankabut, 69. 
Maka tiap-tiap hikmah yang lahir dari hati, dengan kerajinan beribadah, 


950 


tanpa .belajar itu, adalah dengan jalan kasyaf dan ilham. Nabi s.a.w. ber- 
sabda:- : 


TA Ia Oa Azon 


Ka aa NO TAAT 
Tebang PAR aa 


(Man 'amila bimaa 'alima, warrastsahu'llaahu ‘ilma maa lam ja'lam wa 
waffagahu fimaa ya'malu hattaa yastaujibal-jannah. Wa man lam ja'mal . 
bimaa ya'lamu, taaha fiimaa ya'lamu wa lam juwaffag fiimaa ya'malu 
hattaa yastaujiban-naar'). 
Artinya: "Barangsiapa meng-amalkan apa yang diketahuinya, niscaya. di- 
pusakakan oleh Allah kepadanya, ilmu yang belum diketahuinya. Dan di- 
anugerahi taufig oleh Allah kepadanya pada yang diamalkannya. Sehingga 
ia harus memperoleh sorga. Dan barangsiapa tiada mengamalkan apa yang 
diketahuinya, niscaya ia binasa mengenai yang diketahuinya. Dan ia tiada 
memperoleh taufig pada yang diamalkannya. Sehingga ia harus memper- 
oleh neraka”. (1). 
Allah Ta'ala berfirman:- 

LAA 

CA) 


(Wa man yattaqil-laaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu 
laa yahtasib). 

Artinya: “Dan siapa yang taqwa (memenuhi kewajiban) kepada Allah, 

Dia mengadakan untuk orang itu jalan keluar (dari kesulitan dan sangka 
waham). Dan memberikan rezeki kepadanya dari (sumber) yang tiada 
pernah dipikirkannya”.-— S. Ath-Thalaq, ayat 2 - 3. Allah mengajarkan- 
nya ilmu, tanpa belajar dan menganugerahinya kecerdikan, tanpa perco-. 
baan. 

Allah Ta'ala berfirman:- - 


un Bera sa 
(Yaa-ayyuhal-la-dziina aamanuu in tattagu'l-laa-ha. yaj al lakum fur-qaa- 
naa). 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu takut kepada Allah, 
niscaya Ia akan memberikan kepada kamu pembeda an (antara yang be- 
nar dan yang salah)”. — S. Al-Anfal, ayat 29. 

Ada yang mengatakan, ialah: n u r yang membedakan antara yang benar 
dan yang batil dan yang mengeluarkannya dari hal-hal yang diragukan. 


1. Hadits ini sudah diterangkan dahulu pada "Kitab-llmu”. 


951 


Karena itulah, Nabi s.a.w. membanyakkan dalam do'anya meminta: nur. 
Do'anya, jaitu:- 
a AA an In 5 5 
HP EN PA YO Peni DAY 
Halang Bee, 
(Allaahumma a'thinii nuuran wa zidnti nuuran waj'al lii fii galbii nuu-ran 
wa fii gabrii nuuran wa fii sam'ii nuuran wa fii basharii nuuran-hattaa gaa- 
. la-fii sya'rii wa fii basyarii wa fii lahmii wa damii wa 'idhaa-mii). 
Artinya: "Wahai Allah Tuhanku! Anugerahilah aku nur, tambahilah aku 
. nur,jadikanlah dalam hatiku nur, dalam kuburku nur, pada pendengaranku 
nur - sampai Nabi s.a.w. mengatakan - : pada rambutku, pada kulitku, pa- 
da dagingku, darahku dan tulang-belulangku”. (1). 
Orang bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang firman Allah Ta'ala:- 


-onm Iy ae 


Ki seng) Son IAIN oo Tos 3 


(A fa man syaraha'Yisahu shad-rahu lil-is-laami, fa huwa'alaa.nuurin min 
rabbih). 

Artinya: "Apakah orang yang dibukakan oleh Allah hatinya menerima Is- 
lam, karena itu dia mendapat cahaya dari Tuhannya?” S. Az-Zumar, ayat 
22. "Apakah pembukaan itu?”. Nabi s.a.w. menjawab: “Yaitu: perluasan. 
Sesungguhnya nur itu, apabila telah dicurahkan kedalam hati, niscaya me- 
luaslah dada dan terbuka” (2). 

Nabi s.a.w. bersabda untuk Ibnu Abbas:- 


1. mega 


HAB Ta EEVEE T 


(Allaahumma faqqihhu fiddiini wa 'allimhutta wiil). 

Artinya:. “Wahai Allah Tuhanku! Anugerahilah dia pemahaman dalam 
Agama dan ajarilah dia penta'wilan (penafsiran) (3). 

Ali r.a. berkata: "Tak ada pada kami sesuatu yang dirahasiakan oleh Nabi 
s.a.w. kepada kami, selain daripada didatangkan oleh. Allah Ta'ala kepada 
hambaNya pemahaman tentang KitabNya. Dan yang demikian itu tiada 
dengan belajar” (4). 

Ada orang yang mengatakan mengenai penafsiran firman Allah Ta'ala:- 


1. Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. 

2. Hadits ini dirawikan oleh Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud, 

3. Hadits ini dirawikan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan dishahihkannya. 
4. Hadits ini telah diterangkan pada "Adab Tilawatil-Our'an” dahulu. 


952 


Pem 


a A aa 


(Yu'til-hikmata man yasyaa-u). 
Artinya: ”Allah memberikan kebijaksanaan (hikmah) kepada siapa yang 
dikehendakiNya”. — S. Al-Bagarah, ayat 269. Bahwa: yang dimaksud, ia- 
lah pemahaman Kitab Allah Ta'ala. 

Allah Ta'ala berfirman:- 


Gan bula, pae) BAHAYA en 


(Fa-fahham-naahaa Sulaimaan). 

Artinya: ”Dan Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hu- 
kuman (ang lebih tepat) itu”. — S. Al-Anbia, ayat 79. Allah Ta'ala 
meng-khusus-kan yang tersingkap itu, dengan nama: pengertian (pema- 
haman). 

Abu Darda' berkata: ”Orang mu'min ialah orang Jan memandang de- 
ngan nur Allah, dibalik tutupan yang halus. Demi Allah, bahwa itu se- 
sungguhnya kebenaran, yang dicurahkan oleh Allah dalam hati mereka 
dan dilakukannya diatas lidah mereka”. 

Sebahagian orang-orang terdahulu (golongan salaf) berkata: “Sangkaan 
orang mu'min itu pemberitaan yang gaib”. 

Nabi s.a.w. bersabda:- 


0. 


z3 SPA ra 


Ti 


(Ittaquu firaasatal-mu'mini fa-innahu jandhuru binuuril-lahi Ta'aalaa). 
Artinya: ”Takutilah akan firasat orang mu'min. Maka sesungguhnya ia 
melihat dengan nur Allah Ta'ala” (1). 

Kepada itulah diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala:- 


Word Naya) SSP BEI AA 


(Inna fii-dzaalika la aayaatin li-mutawassimiin). 

Artinya: "Sesungguhnya tentang hal-hal itu menjadi keterangan bagi 
orang yang memperhatikan tanda-tanda”. — S. Al-Hijr, ayat 75. 

Firman Allah Ta'ala:- 


Sma 


MARI- aN D1) DAN Ca 
1. Hadits ini dirawikan At-Tarmizi dari Abi Sa'id. 


953 


(Qad bayyannal-aayaati li-qaumin yuuqinuun ) 

“Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menjelaskan keterangan-keterangan 
kepada kaum. yang yakin”. — S. Al-Baqarah, ayat 118. 

Al-Hasan meriwayatkan dari Rasulu'llah s.a.w., bahwa Rasulu'llah s.a.w. 
bersabda:- 


og 


CENENA ANG IYA a 


(Al'ilmu 'ilmaani, fa'ilmun baathinun fil-galbi. Fadzaalika huwal-ilmun- 
naafi). : 
Artinya: “Ilmu itu dua macam. Ilmu batin ialah dalam hati. Itulah ilmu 
` yang bermanfa'at”. (1). | 
Ditanyakan kepada sebahagian ulama, tentang ilmu batin: “Apakah ilmu 
batin itu?”. Lalu ia menjawab: "Yaitu: salah satu dari rahasia (sirr) Allah 
Ta'ala, yang dicurahkanNya dalam hati kekasih-kekasihNya, yang tidak 
diperlihatkanNya kepada malaikat dan kepada manusia”. 

Nabi s.a.w. bersabda:- | | 


Ja an SAN co data tar dai A DARA 
pak; OE. Saat 


(Inna min ummatii muhaddatsiina wa mw'allimiina wa mukallimiina wa inna 
"Umara minhum ). 

. Artinya: "Sesungguhnya sebahagian dari umatku itu orang-orang yang di- 
sampaikan berita (muhaddats), guru dan .ahli-ahli ilmu-kalam. Dan se- 
sungguhnya Umar itu sebahagian dari mereka” (2). 

Ibnu Abbas r.a. membaca ayat:- 


-pE SEP, Ia in on NS pati) Iles 


” (Wa maa arsalnaa min gablika min rasuulin wa laa nabiyyin wa laa mu- ` 
haddatsin) 

Artinya: "Dan tiadalah Kami mengutuskan dari sebelum engkau, seorang 
rasul, Nabi dan muhaddats. Yakni: orang-orang shiddigin (3). 


1. Hadits ini telah diterangkan dahulu, yaitu: hadits mursal. 

2. Hadits ini dirawikan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah. 

3. Yang kami jumpai pada S.Al-Hajji, ayat 52, tak ada kata-kata "walaa muhaddarsin”, 
yang tersebut pada salinan kami itu (Jelasnya: lihat Ayat 52, S. Al-Hajj tadi) 
Yang ada dalam Al-Our-an, kata-kata: muhdatsin” pada dua tempat: pada S. Al-Anbi- 
ya, ayat 2 dan pada S. Asy-syu'ara”, ayat 5. Allah yang Maha mengetahui. (Peny.) 


954 


Muhaddats itu, ialah: yang diilhami. Dan yang diilhami itu, ialah: orang 

yang tersingkap (memperoleh kasyaf) dalam batin hatinya dari pihak da- 

. lam. Tidak dari pihak yang dapat dirasakan dengan pancaindra yang din 
ar. 

Al-Our-an menegaskan. bahwa 'tagwa itu kunci hidayah dan kasyaf. Dan’ 

itu adalah ilmu, tanpa belajar. Allah Ta'ala berfirman:-,. : 


Dis 


aiai) FTE ya, 


(Wa maa khalaga'l-laahu fis-samaawaati wal- ardii la-aayaatin”li-gaumin 
yattaguun). 

Artinya: "Dan apa yang diciptakan oleh Allah dilangit dan dibumi. adalah 
menjadi bukti kebenaran bagi kaum yang memelihara dirinya (dari keja- 
hatan)”. S: Junus, ayat 6.- Allah menekhusuakan bukti itu kepada mereka 
tadi. 

Allah Ta'ala berfirman:- 


ors .3- 


Gea ps1) Dai yy) SÉS Na Sapa SMA Pa 


(Haadzaa bayaanun lin-naasi wa hudan wa mau -*idhatun lil-muttaqiin). 
Artinya: “Qur-an inilah keterangan yang jelas untuk manusia. pimpinan 
kepada kebenaran dan pengajaran untuk orang-orang yang memelihara 
. dirinya (dari kejahatan)”. — S. Ali "Imran, ayat 138. ` 

. Abu Jazid dan lainnya mengatakan: “Bukanlah orang yang berilmu (orang 
alim) itu, orang yang menghafal dari kitab. Apabila ia lupa yang dihafal- 
kannya, niscaya ia menjadi orang bodoh. Sesungguhnya orang yang beril- 
mu, ialah orang yang mengambil ilmunya dari Tuhannya, pada sembarang 
waktu yang dikehendakinya, tanpa hafalan dan pelajaran”. 
Inilah ilmu rabbany (ilmu yang langsung diterima dari Tuhan). Dan kepa- 
da inilah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala:- 


ea ati; make i 


(Wa'allamnaa-hu min ladun-naa ilmaa). 

Artinya: “Dan telah Kami, ajarkan pengetahuan daripada kami kepada- 
nya”. — S. Al-Kahf, ayar 65.- sedang semua ilmu itu adalah daripadaNya! 
Akan tetapi sebahagian dari ilmu itu adalah dengan perantaraan pengajat- 
an makhlukNya. Maka ilmu yang demikian, tidak dinamai: Ilmu-Ladunni. 
Tetapi ilmu-ladunni, ialah yang terbuka dalam rahasia hati, tanpa sebab 
yang biasa dari luar. 

Inilah saksi-saksi naqli, (yang diambil dari Agama). Jikalau semua yang 
datang dari ayat, hadits dan atsar dikumpulkan, niscaya tidak terhingga 
adanya. i 


955 


` Adapun penyaksian yang demikian itu dengan pengalaman, maka yang 
demikian itu, juga tidak terhingga. Yang demikian itu telah tampak pada 
para shahabat, para tabi'in dan orang-orang sesudahnya. Abubakar Ash- 
Shiddiq r.a. berkata kepada 'Aisyah r.a. ketika akan meninggal dunia: 
“Bahwa keduanya itu dua saudara laki-laki engkau dan dua saudara pe- 
rempuan engkau”. Dan isteri Abubakar r.a. ketika itu sedang mengan- 
.dung. Kemudian isterinya itu melahirkan anak perempuan. Jadi Abubakar 
r.a. telah mengetahui sebelum lahir, bahwa anaknya itu perempuan. 
Saidina Umar r.a. ketika sedang membaca khutbah, lalu mengatakan: 
“Hai Sariah! Bukit - bukit!!!”. Karena tersingkap kepadanya (dalam ka- 
syaf), bahwa musuh mendekati Sariah. Lalu ia memperingatkannya, kare- 
na ia mengetahui yang demikian. Kemudian sampainya suaranya itu kepa- 
da Sariah, termasuk dalam jumlah kiramat yang besar. (1). 
Dari Anas bin Malik r.a., yang berkata: "Aku masuk ke tempat Usman 
r.a. Dan dijalan tadi aku bertemu dengan seorang wanita. Lalu aku me- 
mandang kepadanya dengan ujung mata dan aku memperhatikan kecan- 
tikannya”. Lalu Usman r.a. berkata, tatkala masuk itu: "Masuk ketem- 
patku, salah seorang kamu dan bekas zina kelihatan pada kedua matanya. 
Tidakkah engkau ketahui, bahwa zina dua mata itu, ialah: memandang? 
Tobatlah dengan segera atau aku hukum engkau!”. Lalu aku bertanya: 
“Adakah wahyu sesudah nabi?”. Usman menjawab: "Tidak! Tetapi, mata 
hati, dalil dan firasat yang benar!”. 
Dari Abi Sa'id Al-Charraz, yang berkata: "Aku masuk Masjidil-haram, 
lalu aku melihat seorang miskin dengan dua potong pakaian pada badan- 
nya. Lalu aku berkata pada diriku: "Orang ini dan orang-orang yang se- 
perti ini, adalah orang-orang yang bergantung hidup pada orang lain”. La- 
lu orang itu memanggil aku, seraya berkata: “Allah mengetahui apa yang 
pada diri kamu. Waspadalah!”. Maka aku memohon ampun kepada Allah 
dalam hatiku. Lalu orang itu memanggil aku, seraya berkata: "Allah yang 
menerima tobat daripada hambaNya”. Kemudian orang itu menghilang 
daripada aku dan aku tidak melihatnya lagi”. š | 
Zakaria bin Daud berkata: "Abul-Abbas bin Masruq masuk ketempat A- 
bil-Fadli Al-Hasyimi. Dan dia itu sedang sakit. Dan mempunyai keluarga. 
Dan tiada diketahui sumber kehidupan Abil-Fadli Al-Hasyimi itu”. 
Abul-Abbas menerangkan: "Tatkala aku bangun berdiri, lalu aku berkata 
pada diriku: "Dari manakah orang ini makan?”. Lalu Abil-Fadli berteriak 
kepadaku: "Hai Abul-Abbas! Tolaklah angan-angan yang keji itu! Sesung- 
guhnya Allah Ta'ala mempunyai sifat lemah-lembut yang tersembunyi”. 
Ahmad An-Nagib berkata: “Aku masuk ke tempat Asy-Syibli. Lalu ia 
1. Menurut penjelasan dalam ”Ittihaf-syarah Ihya”, jilid VII, halaman 260, diantara lain, bah- 
wa Umar r.a. sedang berpidato. Lalu tiba-tiba beliau mengucapkan kata-kata tersebut. Sa- 
riah itu, kepala pasukan pada suatu pertempuran. Ketika ia terdesak dan hampir kalah, 
maka Sariah itu mendengar suara itu. Maka ia dan pasukannya menyandarkan belakangnya 
ke bukit. Sehingga memperoleh kemenangan. (Peny.). 


956 


berkata: “Difitnah orang, hai Ahmad?”.. Maka aku bertanya: “Apa ka- 
bar?”. Ia menjawab: "Sewaktu aku sedang duduk, lalu tergurislah diha- 
tiku, bahwa engkau kikir”. Lalu aku menjawab: "Aku tidak kikir. Lalu 
` kembali terguris dalam hatiku. Dan Asy-Syibli berkata: "Tetapi engkau 
kikir”. Maka aku menjawab: "Apa saja yang terbuka kepadaku hari ini 
disebabkan sesuatu, niscaya aku serahkan kepada orang miskin yang per- 
tama aku jumpai”. Lalu ia berkata: "Belum habis lagi yang terguris itu, 
lalu datanglah kepadaku Shahibul-Mu'nis, seorang pelayan, dengan mem- 
bawa uang limapuluh dinar. Lalu Shahibul-Mu'nis berkata: "Pakailah 
uang ini pada kepentinganmu!”. Ahmad An-Nagib meneruskan .ceritera- 
nya: "Aku bangun, lalu aku-ambil uang itu dan aku keluar. Tiba-tiba ber- 
temu dengan seorang miskin buta, dihadapan tukang cukur, yang sedang 
mencukur rambutnya. Lalu aku datang kepadanya dan menyerahkan dinar 
itu kepadanya. Lalu orang itu berkata: "Serahkanlah uang itu kepada tu- 
kang cukur!”. Lalu aku menerangkan, bahwa jumlahnya sekian”. Orang 
buta itu berkata: “Bukankah kami telah mengatakan kepada engkau, bah- 

. wa engkau itu kikir?”. Ahmad An-Nagib meneruskan ceriteranya: "Lalu 
aku serahkan uang itu kepada tukang cukur”. Tukang cukur itu lalu ber- 
kata: "Kami telah berjanji, tatkala orang miskin ini duduk dihadapan ka- 
mi, bahwa kami tidak akan mengambil ongkos”. Ahmad An-Nagib berka- 
ta seterusnya: "Lalu aku lemparkan uang itu kedalam sungai Tigris, sera- 
ya aku berkata: "Tiada dimuliakan engkau oleh seseorang, melainkan 
orang itu dihinakan oleh Allah Ta'ala!”. 

Hamzah bin Abdullah Al-'Alwi berkata: "Aku masuk ke tempat 
Abil-Khair At-Tainani dan aku bertekad pada diriku, bahwa aku akan . 
memberi salam kepadanya. Dan tidak akan memakan makanan dirumah- 
nya. Maka tatkala aku keluar dari rumahnya, tiba-tiba ia mengikuti aku, 
dengan membawa sebuah baki, yang didalamnya ada makanan, seraya 
berkata: "Hai orang muda! Makanlah! Telah keluarlah sa'at dari tekad- 
mu”. Abul-Khair At-Taitani ini terkenal benar dengan kiramatnya. 
Ibrahim Ar-Rugy berkata: "Aku menuju ketempat Abul-Khair 
At-Taitani, untuk memberi salam kepadanya. Maka masuklah waktu sha- 
lat Magrib. Maka hampir selesai ia membaca Surat Al-Fatihah, lalu aku 
berkata dalam hatiku: “Telah hilang kainku yang tertinggal diluar”. Sesu- 
dah memberi salam, lalu aku keluar ketempat bersuci. Lalu menuju kepa- 
daku seekor binatang buas. Maka aku kembali kepada Abul-Khair, seraya 
menerangkan, bahwa seekor binatang buas menuju kepadaku”. 
Abul-Khair lalu keluar dan berteriak, seraya berkata: "Bukankah sudah 
aku mengatakan kepadamu: "Jangan engkau ganggu tamu-tamuku?”. La- 
lu singa itu menyingkir dan aku bersuci. Sewaktu aku telah kembali, lalu 
Abdul-Khair berkata kepadaku: "Kamu sibuk membetulkan yang zahi- 
riah, lalu engkau takut kepada singa. Dan kami sibuk membetulkan yang 
batiniah, lalu singa itu takut kepada kami". i 


hi F 


957 


Apa yang diceriterakan, mengenai firasat para syaikh dan perkabaran me- 
„reka tentang itikad dan isi hati manusia, adalah tidak dapat dihinggakan 
jumlahnya. Bahkan apa yang diceriterakan daripada mereka, tentang me- 
lihat Nabi Khidir a.s. dan bertanya kepadanya, adalah mendengar suara 
dengan tiada kelihatan yang empunya suara itu. 

Dari bermacam-macam bentuk kiramat adalah diluar hinggaan. Dan ceri- 
tera tentang kiramat ini, tiada bermanfa'at bagi orang yang mengingkari- 
nya, sebelum ia menyaksikan sendiri yang demikian. Dan orang yang me- 
ngingkari pokok, niscaya mengkingkari penguraiannya. 

Dalil tegas yang tidak sanggup seorangpun membantahnya, adalah dua 
perkara:- 

Pertama: keajaiban mimpi yang benar. Maka sesungguhnya tersingkaplah 
yang gaib dengan mimpi tersebut. Apabila boleh yang demikian dalam ti- 
dur, maka tidak mustahil pula waktu jaga. Tidur itu tidak berbeda dengan 
jaga, selain dari tenangnya pancaindra, tidak bekerja dengan hal-hal yang 
dipancaindrai. Berapa banyak orang yang jaga, tenggelam dalam lautan 
khayal, tidak mendengar dan melihat, karena sibuknya dengan diri sendi- 
ri. 

Kedua: perkabaran dari Rasulu'llah s.a.w. tentang hal gaib dan hal-hal 
yang terjadi pada masa yang akan datang, sebagaimana yang terkandung 
.dalam Al-Our-an. Dan apabila boleh yang demikian pada Nabi s:a.w. ma- 
ka boleh pula pada selain Nabi s.a.w. Karena Nabi adalah ibarat orang 
yang tersingkap (kasyaf) baginya hakekat-hakekat segala hal. Dan ia be- : 
kerja untuk memperbaiki makhluk. Maka tidak mustahil dalam wujud 
(alam) ini, ada orang yang tersingkap baginya hakekat-hakekat itu dan ia 
tidak bekerja untuk memperbaiki makhluk: Orang ini tidak dinamai nabi, 
tetapi dinamai: w al i. Maka orang yang beriman kepada nabi-nabi dan 
membenarkan mimpi yang benar, niscaya - tidak mustahil - ia harus me- 
ngakui, bahwa hati itu mempunyai dua pintu. Sebuah pintu keluar, yaitu: 
pancaindra dan sebuah pintu lagi kealam malakut dari dalam hati. Yaitu: 
ilham, inspirasi dan wahyu. 

Maka apabila ia mengakui keduanya itu, niscaya ia tidak mungkin meng- 
hinggakan ilmu-pengetahuan pada belajar dan secara langsung sebab-se- 
bab yang dibiasakan. Akan tetapi haruslah mujahadah (bersungguh-sung- 
guh) menjadi jalan kepadanya. 

Maka inilah apa yang memberi-tahukan tentang hakekat yang kami sebut- 
kan dahulu, mengenai keajaiban pulang-perginya hati, diantara alamusy- 
syahadah dan alamul-malakut. | 

Adapun sebab terbukanya sesuatu hal dalam tidur, dengan contoh yang 
memerlukan kepada ta'bir. (ta`bir mimpi) dan begitu pula para-malaikat 
merupakan diri bagi nabi-nabi dan wali-wali dengan bentuk yang berma- 
cam-macam, maka itu juga termasuk diantara rahasia keajaiban hati. Dan 
ini tidak layak selain dengan ilmu-mukasyafah. Maka kami ringkas saja 


958 


menurut yang telah kami sebutkan itu. Sesungguhnya itu mencukupilah 
untuk menggerakkan mujahadah dan mencari kasyaf daripadanya. Sete- : 
“ngah ulama kasyaf berkata: "Tampak kepadaku malaikat, lalu meminta 
kepadaku, supaya aku imla'kan (ditekan) kepadanya, sesuatu dari ingatan- 
ku yang tersembunyi, dari musyahadahku tentang tauhid. Dan malaikat itu 
berkata: "Kami tidak menuliskan bagimu sesuatu amalan (pekerjaan yang 
kamu kerjakan). Dan kami ingin menaikkan bagimu amalan, dimana de- 
ngan amalan itu kami mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala”. Lalu aku 
bertanya: "Tidakkah kamu berdua (1) menuliskan yang fardlu-fardlu?”. 
Kedua malaikat itu menjawab: "Ya!”. Maka aku menyambung: “Mencu- 
kupilah yang demikian itu bagi kedua engkau”. i 

Ini memberi isyarat, bahwa malaikat-malaikat yang menuliskan amalan 
manusia (malaikat kiramil-katibin), tidak mengetahui rahasia hati. Hanya 
mengetahurwmalan zahiriah saja. 

Setengah ahli ma'rifat berkata:” Aku bertanya kepada sebahagian wali me- 
ngenai persoalan musyahadatul-jagin (yang disaksikan dengan yakin), lalu 
ia menoleh kekiri, seraya bertanya: "Apakah yang akan kamu katakan, 
diberi rahmat kiranya engkau oleh Allah?”. Kemudian ia menoleh keka- 
nan, seraya bertanya: "Apakah yang akan kamu katakan, diberi rahmat 
kiranya engkau oleh Allah?”. Kemudian ia menekur kedadanya, seraya 
bertanya: "Apakah yang akan kamu katakan, diberi rahmat engkau oleh 
Allah Ta'ala?”. Kemudian, ia menjawab dengan jawaban yang sangat gan- ` 
jil yang pernah aku dengar. Lalu aku tanyakan tentang tolehannya itu. 
Maka ia menjawab: "Tak ada padaku jawaban yang tersedia mengenai 
pertanyaan itu. Maka aku bertanya kepada yang empunya kiri. Ia menja- 
wab: "Aku tidak tahu”. Lalu aku bertanya kepada yang empunya kanan. 
Dia itu lebih tahu dari yang empunya kiri. Ia menjawab: "Aku tidak ta- 
hu”. (2). 

Lalu aku melihat kepada hatiku dan aku bertanya kepadanya. Maka ia 
mengatakan kepadaku, apa yang aku jawabkan tadi kepadamu. Jadi, hati- 
lah yang lebih tahu dari dua yang tersebut itu. Dan seakan-akan ini adalah 
pengertian sabda Nabi s.a.w.:- 


(Inna fii ummatii muhaddatsiina wa inna “Umara minhum). 
Artinya: "Sesungguhnya pada umatku ada orang-orang muhaddats (yang 
diilhami). Dan 'Umar r.a. adalah salah seorang dari mereka”. (3). 


1. Yang dimaksudkan dengan "kamu berdua” itu, ialah: dua malaikat, dikiri dan dikanan 
kita (Peny.). 

2. Yang punya kiri, maksudnya: malaikat yang disebelah kiri kita. 
Dan yang punya kanan, ialah: malaikat yang disebelah kanan kita 

3. Hadits ini sudah diterangkan dahulu. 


959 


Pada atsar (ucapan Nabi s.a.w. atau shahabat), tersebut, bahwa Allah 
Ta'ala berfirman, yang maksudnya: “Barangmana hambaKu yang Aku 
melihat kepada hatinya, lalu kelihatan kepadaKu yang banyak padanya 
berpegang dengan zikirKu, niscaya Aku pimpin kebijaksanaannya, Aku 
adalah yang duduk, yang bercakap-cakap dan yang berjinak-jinakan de- 
ngan dia”. g 

Abu Sulaiman Ad-Darani r.a. berkata: “Adalah hati itu laksana kubah 
yang diperbuat. Dikelilingnya pintu-pintu yang terkunci. Maka pintu ma- 
napun yang dibuka baginya, niscaya ia beramal padanya”. Maka tampak- 
lah terbukanya salah satu dari pintu hati kepihak alamul-malakut dan 
al-malail-a'la. Dan pintu itu terbuka dengan mujahadah, wara" dan me- 
ninggalkan nafsu-syahwat duniawi”. 

Karena itulah, Umar r.a. menulis surat kepada panglima-panglima tenta- 
ra: "Jagalah apa yang kamu dengar dari orang-orang yang ta'at. Sesung- 
guhnya menampak bagi mereka hal-hal yang benar!”. 

Sebahagian ulama berkata: "Tangan (kekuasaan) Allah diatas mulut para 
ahli-hikmat (hukama). Mereka tiada menuturkan sesuatu, selain dengan 
kebenaran yang disediakan oleh Allah untuk mereka”. i 
Hukama yang lain berkata: “Jikalau aku mau, niscaya aku mengatakan, 
bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan kepada orang-orang khusyu’ sebaha- 
gian rahasiaNya”. 


PENJELASAN: penguasaan setan atas hati, dengan waswas, pengertian 
waswas dan sebab kerasnya wawas itu. 

Ketahuilah, bahwa hati sebagaimana telah kami sebutkan, adalah seperti 
kubah, yang diperbuat. Dan mempunyai pintu-pintu, yang ditegakkan 
kepada hati itu, hal ihwal, dari masing-masing pintu. Dan juga hati itu se- 
perti sasaran, yang ditegakkan kepadanya, panah dari segala pihak. Atau 
seperti cermin yang ditegakkan, singgah dicermin itu segala macam bentuk 
yang beraneka ragam. Lalu menampak padanya bentuk barang satu per- 
satu. Dan tidak terlepas cermin itu dari bentuk-bentuk tersebut. Atau se- 
perti kolam yang tercurah kedalamnya air yang bermacam-macam dari su- 
ngai-sungai yang terbuka alirannya kekolam itu. 

Sesungguhnya, tempat-tempat masuk bekas-bekas yang silih berganti ke- 
dalam hati itu, pada segala hal, adakalanya: dari zahiriah. Maka itu: pan- 
caindra yang lima. Adakalanya dari batiniah. Maka itu: khayal, nafsu -syah 
wat,marah dan akhlak yang tersusun dari instinkt manusia. Maka sesung- 
guhnya manusia itu apabila mengetahui sesuatu dengan pancaindranya, la- 
-lu berhasillah bekas daripadanya dalam hati. Begitu pula, apabila bergelo- 
ra syahwatnya-umpamanya, disebabkan banyak makan dan kekuatan pada 
instinktnya, niscaya berhasillah bekas daripadanya didalam hati. Dan wa- 
laupun -ia tercegah dari kepanca-indraan. Maka khayalan-khayalan yang 


960 


berhasil dalam jiwa itu tetap. Dan berpindahlah khayalan dari sesuatu ke- 
pada sesuatu yang lain. Dan menurut kepindahan khayal itu, berpindahlah 
hati dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Dan yang dimaksud, 
. ialah bahwa hati itu selalu dalam perobahan dan pembekasan dari sebab- 
` sebab tersebut. 
Bekas yang terdapat dalam hati yang paling khusus, ialah: gurisan-gurisan 
didalam hati. Yang dimaksud dengan gurisan-gurisan itu, ialah: pemikiran- 
pemikiran yang terdapat dalam hati dan ingatan-ingatan. Ya'ni: pengetahu- 
an hati akan ilmu-ilmu. Adakalanya dengan jalan kontiniu dan adakalanya 
dengan jalan ingatan. Maka itu dinamai: gurisan-gurisan, dimana ia tergu- 
ris sesudah hati itu melupakannya. Dan gurisan-gurisan itu adalah peng- 
gerak-penggerak kemauan. Sesungguhnya niat, cita-cita dan kemauan itu, 
berada tentunya sesudah terguris yang diniatkan dengan hati. Maka per- 
mulaan sepala perbuatan, ialah: gurisan-gurisan. Kemudian gurisan itu, 
menggerakkan keinginan. Keinginan itu menggerakkan cita-cita. Cita-cita 
itu menggerakkan niat. Dan niat itu menggerakkan anggota badan. 
Dan gurisan-gurisan yang menggerakkan keinginan itu, terbagi kepada: 
yang mengajak kepada kejahatan. Ya'ni: yang akibatnya membawa kepada 
melarat. Dan yang mengajak kepada kebaikan. Ya'ni: kepada yang ber- 
manfa'at di negeri akhirat. 
Keduanya itu adalah dua gurisan yang berlawanan. Keduanya memerlu- 
kan nama yang berlainan. | 
Maka gurisan yang terpuji, dinamai: ilham. Dan gurisan yang tercela, ya'- 
ni: yang mengajak kepada. kejahatan, dinamai: waswas. Kemudian, anda 
mengetahui, bahwa gurisan-gurisan didalam hati itu, adalah: baharu 
(hadits). Kemudian tiap-tiap yang baharu, haruslah mempunyai: yang 
membaharukan (muhdits). Dan tatkala yang baharu itu bermacam-ma- 
cam, "maka yang demikian itu menunjukkan atas bermacam-macam se- 
babnya. Ini diketahui dari sunnah Allah Ta'ala, pada penyusunan mu- 
sabbab-musabbab diatas sebab-sebabnya. Manakala bercahayalah din- 
ding-dinding tembok rumah dengan cahaya api dan gelaplah atapnya dan 
menghitam dengan asap, maka tahulah anda, bahwa sebab kehitaman itu 
bukanlah sebab dari kesinaran. Begitu pula, kesinaran hati dan kegelap- 
annya, mempunyai dua sebab yang berbeda. Maka sebab gurisan yang 
| mengajak kepada kebajikan, dinamai: malaikat. Dan sebab gurisan yang 
| mengajak kepada kejahatari, dinamai: setan. Dan kehalusan yang menye- 
diakan hati untuk menerima ilham kebajikan, dinamai: taufiq. Dan yang 
menyediakan untuk menerima waswas setan, dinamai: kesesatan dan kehi- 
naan. Maka pengertian-pengertian yang berbeda itu, memerlukan kepada 
nama-nama yang berbeda. Dan malaikat adalah makhluk yang dijadikan 
oleh Allah Ta'ala. Urusannya ialah melimpahkan kebajikan, memfaedah- 
kan ilmu, membuka kebenaran, berjanji dengan kebajikan dan menyuruh 
dengan yang baik. Allah Ta'ala menjadikannya yang demikian dan me- 


961 


nentukannya untuk yang demikian. Setan adalah makhluk yang urusannya 
berlawanan dengan yang demikian. Yaitu: janji dengan kejahatan, menyu- 
ruh perbuatan keji dan menakut-nakuti dengan kemiskinan, ketika orang 
bercita-cita kepada kebajikan. 
Maka waswas adalah bertentangan dengan ilham. Setan bertentangan de- 
ngan malaikat. Dan taufiq bertentangan dengan kehinaan. Dan kepada ini- 
lah, diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala:- 

(De, SEN BA ia 
(Wa min kulli syai-in khalagnaa zaujain). 
Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan”. — S. 
Adz-Dzariyat, ayat 49. | 
Sesungguhnya semua yang ada (maujud) itu bertentangan, bercampur-a- 
duk, selain Allah Ta'ala. Dialah yang tunggal, tiada bagiNya yang berten- 
tangan. Tetapi la Yang Maha Esa, Yang Benar, yang menjadikan segala 
yang berpasang-pasangan itu. 
Hati itu tarik- menarik diantara setan dan maa Nabi s.a.w. bersabda: - 


BRA IA JII 


gp FY 


aah Eo ENR Vp ahg 
SA 2 


Na 


47 ` 


EAF KEF: aa Sad Liu 
(tai Ian EA ANE AURA | 

(Fi-galbi lammataani. Lammatun minal-malaki, ii 'aadun bil-khairi wa 
tash-diigun bil-haggi. Faman wajada dzaalika fal-ya'lam annahu minallaahi 
subhaanahu. Wal-yahmadillaaha. Wa lammatun minal-'aduwwi ii “aadun 
bisy-syarri wa tak-dziibun bilhaggi wa nahyun 'anil-khairi. Faman wajada 
dzaalika fal-jasta'idz billaahi minasy-syaithaanir-rajiin. Tsumma talaa qau- 
lahu Ta'aalaa: " Asy-syaithaanu ya'idukumul-fagra wa ya'murukum bil-fah- 
syaa-i). | 
Artinya: "Pada hati ada dua langkah. Yang satu dari malaikat: perjanjian 
dengan kebajikan dan pembenaran dengan yang benar. Barangsiapa mem- 
peroleh yang demikian, maka hendaklah ia tahu, bahwa itu adalah dari 
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah ia memuji Allah! Dan yang 
satu langkah lagi dari musuh, perjanjian dengan kejahatan, pembohongan 
dengan yang benar dan larangan dari kebajikan. Barangsiapa memperoleh 
yang demikian,maka hendaklah ia berlindung dengan Allah dari setan yang 
terkutuk!”. Kemudian Nabi s.a.w. membaca firman Allah Ta'ala, yang 
artinya: “Setan menjanjikan kemiskinan kepada kamu dan menyuruh 
mengerjakan pekerjaan keji”. — S. Al-Bagarah, ayat 268. (1). 
Al-Hasan berkata: "Kedua langkah tadi adalah dua cita-cita yang berja- 
lan dalam hati. Suatu cita-cita daripada Allah Ta'ala dan suatu cita-cita 


1: Hadits ini dirawikan At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud dan termasuk hadits hasan. 
962 


lagi daripada musuh. Allah merahmati hambaNya yang tegak pada ci- 
ta-citaNya. Maka apa yang daripada Allah Ta'ala, hendaklah diteruskan- 
nya. Dan apa yang daripada musuhNya, hendaklah dilawannya dengan 
mujahadah. Dan hati itu tarik-menarik diantara dua kekuasaan ini”. 
Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Hati orang mu'min diantara dua anak jari 
dari anak-anak jari Tuhan Yang Mahapengasih”.Allah Ta'ala mahasuci 
daripada mempunyai anak jari yang tersusun dari daging, tulang, darah 
dan urat yang terbagi dengan tulang-tulang anak jari. Tetapi roh anak 
jari itu lekas berbulak-balik dan sanggup menggerakkan dan merobah- 
kan. Anda tidak bermaksud anak jari anda itu sendiri, tetapi yang dimaksud- 
kan, ialah perbuatan anak jari itu berbalik-balik dan berbanyak gerak, 
sebagaimana anda melaksanakan segala perbuatan dengan anak jari an- 
da. Allah Ta'ala berbuat apa yang diperbuatNya, dengan menjadikan 
malaikaN dan setan. Keduanya dijadikan dengan kekuasaanNya pada 
membalik-balikkan hati, sebagaimana anak-anak jari anda dijadikan bagi 
anda pada membalik-balikkan tubuh umpamanya. 

Hati itu pada asal fitrahnya, pantas untuk menerima pengaruh malaikat 
dan pengaruh setan dalam keadaan yang sama. Tidak lebih kuat salah 
satu daripadanya terhadap yang lain. Hanya lebih kuat salah satu dari- 
pada kedua pihak itu, dengan mengikuti hawa-nafsu dan berkecimpung 
dalam nafus-syahwatnya atau berpaling daripadanya dan menyalahinya. 
Apabila manusia mengikuti kehendak marah dan hawa-nafsu, niscaya 
kekuasaan setan itu tampak dengan perantaraan hawa-nafsu. Dan hati 
. menjadi tempat menetap dan tempat bermukim setan. Karena hawa-naf- 
su adalah rumput yang hijau dan tempat bersenang-senang setan. Jikalau 
bersungguh-sungguh melawan hawa-nafsu dan tidak memberi kekuasaan 
kepada hawa-nafsu untuk menguasai dirinya dan ia menyerupai dengan 
akhlak malaikat a.s., niscaya hatinya menjadi tempat ketetapan malaikat 
dan tempat singgahannya. 

Manakala hati itu tidak terlepas dari nafsu-syahwat, marah, loba, rakus, 
panjang angan-angan dan sifat-sifat kemanusiaan lainnya, yang berca- 
bang dari hawa-nafsu, maka tidak ragu lagi, bahwa hati itu tidak terle- 
pas daripada setan didalamnya, yang mundar-mandir dengan waswas. 
Karena itulah Nabi s.a.w. bersabda:- 


36. Ag i5: aap Aa: an 
KAN Ma ALA es ACA 
(Maa minkum min ahadin illaa wa lahu syaithaanun. Qaaluu: wa anta yaa 
Rasuulallaah? Qaala: wa ana illaa annallaaha a'aananii ‘alaihi fa aslama. 
Falaa ya'muru illaa bikhairin'). | 
Artinya: “Masing-masing kamu mempunyai setannya. Lalu para shahabat 
bertanya: “Dan engkau wahai Rasulullah?”. Nabi s.a.w. menjawab: “Juga 


963 


saya. Hanya saya ini ditolong oleh Allah Ta'ala terhadap setan itu. Lalu ia 
Islam, maka ia tidak menyuruh, kecuali yang kebajikan”. (1). 
Sesungguhnya adalah demikian, karena setan itu tidak berbuat sesuatu, 
kecuali dengan perantaraan hawa-nafsu. Maka siapa yang ditolong oleh 
Allah Ta'ala terhadap hawa-nafsunya, sehingga hawa-nafsu itu tidak ber- 
kembang, selain menurut yang layak dan kepada batas yang layak, maka 
hawa nafsunya itu tidak mengajak kepada kejahatan. Setan yang menggu- 
nakan hawa-nafsu yang demikian, tidak menyuruh, selain yang kebajikan. 
Manakala mengingati duniawi sudah berkeras pada hati sepanjang kehen- 
dak hawa-nafsu, niscaya setan memperoleh jalan. Lalu ia mendatangkan 
bisikan dalam hati manusia. Manakala hati telah berpaling kepada mengi- 
' ngati Allah Ta'ala, niscaya setan itu pergi dan sempitlah jalannya. Lalu 
malaikat menghadap kehati itu dan membawa ilham. 

Jatuh-menjatuhkan diantara tentara malaikat dan tentara setan dalam pe- 
-perangan hati itu berjalan terus-menerus. Sehingga terbukalah hati kepada 
salah satu daripada keduanya. Lalu yang satu itu bertempat dan menetap 
didalam hati. Dan singgahnya yang kedua lagi kedalam hati, adalah secara 
perebutan. 

Kebanyakan hati yang telah dikalahkan oleh tentara setan dan dimiliki- 
nya, lalu hati itu penuhlah dengan waswas yang mengajak kepada mengu- 
tamakan duniawi dan membuang akhirat. Dan permulaan kekuasaan ten- 
tara setan itu, ialah menuruti segala keinginan dan hawa-nafsu. Dan tidak 
mungkin mengalahkannya sesudah itu, selain dengan mengosongkan hati 
dari makanan setan. Yaitu: hawa-nafsu dan segala keinginan syahwat. 
Dan pembangunannya, ialah dengan mengingati Allah Ta’ ala yang 
membawa pengaruh malaikat kedalam hati. 

Jabir bin 'Ubaidah Al- 'Adawi berkata: "Aku mengadu kepada Al-'Ula' 
bin Ziyad, bahwa aku tiada memperoleh waswas dalam dadaku. Lalu be- 
liau menjawab: "Contoh yang demikian adalah seperti rumah yang dima- 
suki pencuri. Kalau ada sesuatu dalam rumah itu, lalu diambilnya. Kalau 
tidak ada, maka pencuri itu terus pergi dan meninggalkan rumah itu”. 
Ya'ni: bahwa hati yang kosong dari hawa-nafsu, tidak akan dimasuki se- 
tan. 

oleh setan. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman:- 


Te 3) Fenny IP Te Bus 


(Inna'i-baadii lai-sa laka *alaihim sulthaa-nun). 
Artinya: “Sesungguhnya hamba-hambaKu, engkau tiada mempunyai ke- 
kuasaan atas mereka”. — S. Al-Isra', ayat 65. 
Maka tiap-tiap orang yang mengikuti hawa-nafsu itu, adalah budak hawa- 


1. Dirawikan Muslim dari Ibnu Mas'ud. 


964 


nafsu, bukan hamba Allah. Karena itulah, Allah Ta'ala menguasakan se- i 
tan atas orang tersebut. Allah Ta'ala berfirman:- 


orua) Benua 


(A fa ra-aita mani't-takhadza ilaahahu hawaah). 

Artinya: “Adakah engkau lihat orang yang mengambil keinginan (nafsu- 
nya) menjadi tuhannya?”. — S. Al-Jatsiyah, ayat 23. 

Itu adalah isyarat, bahwa sebahagian dari hawa-nafsu itu, menjadi tuhan 
dan penyembahannya. Maka dia itu budak hawa-nafsu, bukan hamba 
Allan. Karena itulah, "Amru bin 'Ash (1) berkata kepada Nabi s.a.w.:- 
“Wahai Rasulu'llah! Setan itu menghalangi aku dari shalatku dan gira-ah- 
ku Pena Al-Our-an)”. Rasulu'llah s.a.w. menjawab: “Itu adalah 
setan yang dinamai: Khanzab. Apabila engkau merasakannya, maka berlin- 
dunglah daripadanya dengan Allah Ta'ala! Dan ludahilah kekiri engkau ti- 
ga kali!” “Amru bin "Ash meneruskan ceriteranya: “Lalu aku lakukan 
yang demikian. Maka Allah Ta'ala menghilangkan setan itu “daripadaku” 
2). 

Tersebut pada hadits:- 


LX 2 ronm 


A A Lei PRETINA 


(Inna lil-wadluu-i syathaanan, yugaalu lahul-walhaanu. Fasta'iidzu billaa-hi 
minhu’). 

Artinya: “Wudlu' itu mempunyai setan, yang dinamai: Walhan. Maka ber- 
lindunglah dengan Allah Ta'ala daripadanya!” (3). 

Waswas setan itu tidak terhapus dari hati, selain dengan mengingati yang 
lain daripada yang mewaswaskan itu. Karena apabila terguris dalam hati, 
ingatan sesuatu, niscaya hilanglah yang telah ada didalam hati sebelum- 
nya. Akan tetapi semua itu, selain Allah Ta'ala dan yang berhubungan de- 
ngan Allah Ta'ala, maka boleh pula bahwa hati itu adalah tempat lalu- 
lintasnya setan. Dan mengingati Allah adalah yang mendatangkan ke- 
amanan keliling hati. Dan yang memberi-tahukan bahwa hati itu bukanlah 
teyhpat lalu lintasnya setan, 

Mengobati sesuatu itu adalah dengan lawannya. Dan lawan semua bisikan 
setan itu, ialah mengingati Allah Ta'ala dengan berlindung padaNya. Dan 
melepaskan diri dengan daya dan tenaga. Dan itulah artinya perkataan ki- 
ta:- ` 


1. Menurut Kitab “Ithaf syarah Ihya’, yang betul, Usman bin Abil-'Ash”, yaitu "Abu 
Abdillah Ats-Tsagafi Ath-Thaiff”, bukan “Amru bin ‘Ash- (Peny. ). 
2. Hadits ini dirawikan Muslim dari ‘Amru bin 'Ash. 
"3. Hadits ini dirawikan At. Tirmizi. dari Ubai bin Ka'ab. Katanya: hadits gharib. 


965 


PA 


AA 


(A'uudzu billaahi minasy-syaithaanir-rajiim. Wa laa haula wa laa quwwata 
illaa billaahil-'aliyyil-'adhiim). 

Artinya: "Aku Berlindung dengan Allah Ta'ala dari setan yang terkutuk. 
Tiada-daya dan upaya, selain dengan Allah Yang Mahatinggi dan Maha- 
besar”. 

Dan tiada yang menyanggupi demikian, selain orang-orang tagwa, yang 
dimenangi oleh ingatan kepada Allah Ta'ala pada mereka. Dan setan itu 
berkeliling pada mereka, pada waktu-waktu lengah dengan jalan mencari 
kesempatan. Allah Ta'ala berfirman:- 


jra SAP ALS, yi Aa YANG Mana GA 


(YA ana 


(Innal-la-dziina't-ta-gau idzaa massa-hum thaa-ifun minasy-syai-thaani ta- 
dzakkaruu fa-idzaa hum mub-syiruun). - 
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, apabila mereka diti- 
pu setan yang datang berkunjung, mereka ingat kembali dan ketika itu 
mereka menjadi orang-orang yang mempunyai pemandangan”. - S. Al 
A'raf, ayat 201. 

Mujahid berkata tentang pengertian firman Allah Ta'ala:- 


Aa su PA 5 


(Min syarril-waswaasil-khannaas). 

Artinya: "Dari bahaya bisikan (setan) yang mengendap”. — S. An-Nas, 
ayat 4, yaitu: setan itu mengembang pada-hati. Apabila orang mengingati 
Allah Ta'ala, maka setan itu mengendap dan kuncup. Apabila lupa kepada 
Allah Ta'ala, niscaya setan itu berkembang pada hatinya. Perlawanan an- 
tara mengingati Allah Ta'ala dan bisikan setan, adalah seperti perlawanan 
antara cahaya dan gelap dan antara malam dan siang. Dan karena berla- 
wanan keduanya itu, Allah Ta'ala berfirman:- 


3 Tape z 


Mug A 25 SANA TA 


(Istah-wa-dza 'alai-himusy-syaithaa-nu fa ansaa-hum dzikra Haah). 
Artinya: “Setan telah menguasai mereka dan melupakan mengingati 
Allah”. — S. Al-Mujadalah, ayat 19. 

Anas berkata: “Rasulu'ilah s.a.w. bersabda:- 


966 


Ba AN PA EYE AA 
KR ERA 


(Innasy-syaithaana waadli'uu khurthuumahu 'alaa galbi'bni Aadama. Fa 
in huwa dzakaral-Jaaha Ta'aalaa khanaysa wa in nasial-laaha Ta" aala 'I-ta- 
gama galbahu). 

Artinya: “Setan itu meletakkan belatainya pada hati anak Adam (manu- 
sia). Apabila manusia itu mengingati Allah Ta'ala, niscaya setan itu me- 
ngendap. Dan jikalau ia melupakan Allah Ta'ala, niscaya setan itu akan 
menelan hatinya”. (1). 

Ibnu Wadl-dlah berkata pada suatu hadits yang disebutkannya:- 


AA NN PE A 
WNA uk 

(Idzaa balaghar-rajulu arba'iina sanatan wa lam yatub, masahasy-syaithaa- 
nu. wajhahu biyadihi wa gaala:biabii wajhu man laa yuflihu). - 
Artinya: "Apabila sampai seseorang empat puluh tahun dan tidak berto- 
bat, niscaya setan menyapu' mukanya dengan tangannya. Dan setan itu 
berkata: "Demi bapaku! Muka orang yang tiada memperoleh kemenang- 
an”. (2). 
Sebagaimana nafsu-syahwat itu bercampur dengan daging dan darah ma- 
nusia, maka kekuasaan setan juga berjalan dalam daging dan darahnya. 
Dan mengelilingi hati dari segala pinggirnya. Karena itulah Nabi s.a.w. 
bersabda:- 


Ab AE ia DER ad EME 


(Innasy-syaithaana yani minabni Aadama majrad-dami. Fadlayyiquu ma- 
jaariahu bil-juu'i). 

Artinya: "Sesungguhnya setan itu berjalan pada manusia pada tempat ja- 
lannya darah. Maka sempitkanlah tempat jalannya itu dengan lapar!” - 
(3). ) : 
Yang demikian itu, adalah karena lapar menghancurkan nafsu-syahwat. 
Dan tempat jalannya setan, ialah nafsu-syahwat. Dan karena berkeliling- 
nya nafsu-syahwat bagi hati dari segala pinggirnya. Allah Ta'ala berfir- 
man, menerangkan tentang Iblis:- 


1. Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya, hadits dla'if. 

2. Menurut Ai-Iragi, bahwa ia tidak pernah menjumpai hadits ini. 

3. Hadits ini dirawikan Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim serta Abu Daud dan Ibnu Ma- 
jah. 


967 


ASA PE 5 ena sÍ 

(v- ta Hana MEA Ae Ma 
(La aq'udanna lahum shiraa thaka'I-mustagiima tsumma la-aa tiyannahum 
min baini aidiihim wa min khai-fihim wa “an aimaa-nihim wa “an sya- 
maa-ili-him). 
Artinya: "Aku akan duduk mengganggu mereka dari jalan yang lurus. Ke- 
mudian itu, aku datang kepada mereka dari hadapan dan dari belakang- 
nya, dari kanan dan dari kirinya”. - S. Al-A'raf, ayat 16 - 17. | 
Nabi s.a.w. Nay - 


INGIN KABAR AA Ši 
A3 aa S BAAS a Ja 
Aun 
P Pa - 
TAI SI Á R 
ik ena ai 
LI 
» IN ya $ 
(Innasy-syaithaana qa 'ada libni Aadama bi- RA Fa ga'ada lahu bi- 
thariiqil-Islaami. Fa qaala: A tuslimu wa tatruku diinaka wa diina aabaa- 
ika? Fa'ashaahu wa aslama. Tsumma ga'ada lahu bithariiqil-hijrati. Fa 
qaala a tuhaajiru, a tada'u ardlaka wa samaa-aka. Fa 'ashaahu wa hajara. 
Tsumma ga'ada lahu bitariigil-jihaadi. Fa gaala a tujaahidu wa huwa tala- 
fun-nafsi wal-maali. Fa tugaatilu fa tugtalu fa tunkahu nisaa-uka wa jugsa- 
mu maaluka. Fa 'ashaahu wa jaahada). 
Artinya: "Sesungguhnya setan itu duduk mengganggu manusia dengan be- 
berapa jalan. Ia duduk melakukan gangguan itu dengan jalan Islam. Setan 
itu berkata kepada manusia: "Apakah kamu masuk islam, meninggalkan 
agamamu dan agama nenek-moyangmu?”. Tetapi manusia itu menantang 
setan dan memeluk Agama Islam. Kemudian, setan itu duduk menggang- 
gu manusia dengan jalan hijrah. Setan itu berkata: "Apakah kamu akan 
hijrah, meninggalkan bumimu dan langitmu?”. Tetapi manusia itu menan- 
tang setan dan berhijrah. Kemudian, setan itu duduk mengganggu manu- 
sia dengan jalan jihad. Setan itu berkata: "Apakah kamu akan berjihad, 
sedang jihad itu menghilangkan nyawa dan harta? Kamu akan berperang, 
lalu kamu terbunuh. Maka istrimu akan dikawini oleh orang lain dan har- 
tamu akan dibagi-bagikan”. Tetapi manusia itu menantang setan dan ber- 
jihad”. Dan Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


PERANGAI AYAT TO EA 


(Fa man fa'ala dzaalika fa maata kaana haggan 'ala'llaahi an yudkhilahul- 
jannah). 
Artinya: "Barangsiapa berbuat demikian, lalu meninggal dunia, niscaya 


968 


berhak bagi Allah memasukkannya kedalam sorga” (1). 
Rasulu'llah s.a.w. menyebutkan arti bisikan. Yaitu: gurisan-gurisan dida- 
Jam hati yang terguris bagi seorang pejuang (mujahid), bahwa ia akan ter- 
bunuh dan isterinya akan dikawini oleh orang lain dan gurisan- gurisan 
yang lain, yang mengelakkannya daripada jihad. 
Gurisan-gurisan tersebut itu dapat dimaklumi. Jadi, bisikan itu dapat di- 
maklumi dengan penyaksian. Dan semua gurisan itu mempunyai sebab. 
Dan menghendaki kepada nama yang dikenalinya. Maka nama sebabnya, 
ialah: setan. Dan tidak akan tergambar, bahwa manusia itu dapat terlepas 
dari setan. Hanya manusia itu berbeda diantara seorang dengan lainnya, 
tentang kedurhakaannya dan penurutannya kepada setan. Karena itulah, 
Nabi s.a.w. bersabda:- 


(Maa min ahadin, illaa wa lahu syaithaanun). 

Artinya: "Masing-masing orang itu mempunyai setannya” (2). 

Maka dengan penelitian yang semacam ini, jelaslah arti: bisikan, ilham, 
malaikat, setan, taufig dan penghinaan. 

Kemudian, sesudah ini terdapatlah pandangan bagi orang yang memperha- 

“tikan tentang setan itu, bahwa setan itu tubuh halus atau bukan tubuh. Ji- 
kalau dia itu tubuh, maka bagaimanakah masuk kedalam tubuh manusia, 
barang yang bertubuh. 

- Mengenai ini sekarang, tidak diperlukan pada ilmu-mu'amalah. Akan teta- 
pi orang yang membahas tentang ini adalah seperti orang, yang masuk 
ular kedalam bajunya. Ia memerlukan untuk menghilangkan ular itu dan | 
menolak kemelaratannya. Lalu ia sibuk membahas tentang warna, bentuk, 
panjang dan lebarnya ular itu. Yang demikian adalah kebodohan sejati. 
Maka berdesak-desaknya gurisan-gurisan yang menggerakkan kepada 
kejahatan, telah diketahui. Dan yang demikian menunjukkan dengan pas- 
ti, terjadinya dengan sesuatu sebab. Dan telah diketahui, bahwa yang me- 
ngajak kepada kejahatan yang ditakuti pada masa mendatang itu musuh. 
Dan musuh itu telah diketahui dengan pasti. Maka seyogialah bekerja de- 
oa sungguh-sungguh melawannya. Allah S.W.T. telah memperkenalkan 
musuhNya pada banyak tempat dalam Kitab-SuciNya, untuk diimani dan 
dipeliharakan diri daripadanya. Allah Ta'ala berfirman:- 


ayah kl "3 £ Hao 
YA KAA po Tata ) 
v < Pera 
G; a jaan SÁ ADE 


1. Hadits ini dirawikan An-Nasa-i dari Sabrah bin Abi Fakih dan sahih nadaya. 
2. Hadits ini telah diterangkan dahulu. 


969 


(Innasy-syaithaana lakum 'aduwwun fat-takhidzuu 'aduuwwan, innamaa, 
yad'uu hizbahu li-yakuunuu min ash-haabis-safir). 

Artinya: "Sesungguhnya setan itu musuh kamu. Sebab itu, perlakukanlah 
dia sebagai musuh! Dia hanya memanggil kawan separtainya, supaya men- 
jadi isi neraka yang menyala”. — S. Fathir, ayat 6. , 

Allah Ta'ala berfirman:- 


HTA Aa NS TENIS Baa 


ya TA gn) 


(A lam a'had ilaikum yaa banii Aadama an laa ta”budusy-syaithaana, in- 
nahu lakum aduwwun mubiin) 
Artinya: "Bukankah Aku telah memerintahkan kepada kamu, hai anak- 
anak Adam, bahwa janganlah kamu memuja setan? Sesungguhnya setan 
itu musuh yang terang bagi kamu”. — S. Ya Sin, ayat 60. 
Maka seyogialah bagi hamba Allah, bekerja menolak musuh daripada diri- 
nya: Tidak menanyakan tentang asal usul musuh itu, bangsanya dan tempat 
tinggalnya. Benar, seyogialah ia menanyakan tentang senjatanya, supa- 
ya ia dapat menolaknya dari dirinya. Dan senjata setan itu, ialah hawa- 
nafsu dan segala keinginan. Dan yang demikian itu mencukupi bagi orang 
yang berilmu. Adapun mengenali zat setan, sifatnya dan hakekatnya, kita 
berlindung dengan Allah daripadanya dan hakekat malaikat maka yang 
demikian itu, bidang orang-orang arifin, yang mendalami ilmu-mukasya- 
fah. Tidak diperlukan mengetahuinya pada ilmu-mu'amalah. 
Benar, seyogialah diketahui, bahwa gurisan-gurisan itu terbagi kepada: 
. yang diketahui dengan pasti, bahwa gurisan itu mengajak kepada kejahat- 
an. Maka tidak tersembunyi lagi, bahwa gurisan itu adalah: bisikan setan. 
Dan kepada: yang diketahui, bahwa gurisan itu mengajak kepada kebajik- 
an. Maka tidak diragukan, tentang gurisan itu, adalah: ilham. Dan ke- 
pada: yang diragukan, maka tidak diketahui, apakah dari langkah malaikat 
atau dari langkah setan. Sesungguhnya diantara tipuan setan itu, ialah: 
mendatangkan kejahatan pada tempat kebajikan. Dan amat sulit membe- 
dakannya. Dan kebanyakan hamba Allah mendapat kebinasaan. Dan setan 
itu sesungguhnya tidak sanggup mengajak kepada kejahatan yang tegas. 
Lalu ia membentuk kejahatan dengan bentuk kebajikan. Umpamanya: se- 
tan itu mengatakan kepada ulama, dengan jalan pengajaran: "Apakah an- 
da tidak melihat kepada orang banyak, bahwa mereka itu mati dari kebo- 
dohan dan binasa dari kelalaian? Mereka itu mendekati kepada api-nera- 
ka. Adapun anda mempunyai belas-kasihan kepada hamba-hamba Allah. 
Anda lepaskan mereka dari tempat kebinasaan dengan nasehat dan penga- 
` Jaran anda. Allah Ta'ala telah memberi ni'mat kepada anda dengan hati ` 
yang melihat, lidah yang lancar dan cara berbicara yang dapat diterima o- 
` rang. Maka bagaimanakah anda mengingkari ni'mat Allah Ta'ala dan ber- 


970 


buat yang memarahiNya? Dan anda berdiam diri daripada mengembang- 
kan ilmu dan mengajak manusia kepada jalan yang lurus?”. 
“Senantiasalah setan itu menetapkan yang demikian pada diri ulama dan 
menariknya dengan daya-upaya yang lemah-lembut. Sehingga ulama itu 
bekerja mengajari manusia. Kemudian, sesudah itu, diajaknya ulama tadi, 
sampai menghiasi diri untuk manusia dan berbuat-buat dengan kata-kata 
yang dibagus-baguskan dan kebajikan yang diperlihat-lihatkan. Seraya setan 
itu berkata kepada ulama tersebut: "Jikalau anda tidak berbuat demikian, 
niscaya hilanglah pengaruh perkataan anda dari hati mereka. Dan mereka 
tidak mendapat petunjuk kepada kebenaran”. z 

Senantiasalah setan itu menetapkan yang demikian pada ulama tersebut. 
Dan waktu ia sedang memuji ulama itu, lalu ia menguatkan hal-hal yang 
bercampur dengan ria, diterima orang banyak, enaknya kemegahan dan 
memperoleh kemuliaan dengan banyak pengikut dan pengetahuan, serta 
memandang kepada orang banyak dengan pandangan hina. Lalu ulama 
yang patut dikasihani tadi, terjerumus dengan nasehat itu kepada kebina- 
saan. Maka ia berbicara, dengan menyangka bahwa maksudnya kebajikan, 
sedang sebenarnya maksudnya mencari kemegahan dan untuk disambut 
oleh orang banyak. Maka binasalah ia dengan sebabnya. Dan ia menyang- 
ka, bahwa ia mendapat tempat disisi Allah Ta'ala. Padahal ia termasuk 
diantara mereka yang dikatakan oleh Rasulu'llah s.a.w.:- 


2 


e 2 et "o w a ar an LA a 
PESTA 


(Inna'llaaha la-yuayyidu haadzad-diina bi-qaumin laa khalaaga lahum). 
Artinya: “Sesungguhnya Allah Ta'ala menguatkan Agama ini dengan 
orang-orang (kaum) yang tidak berbudi-pekerti mulia (berakhlak)”. (1). 
Dan sabda Nabi s.a.w.:: 


(Inna'llaaha la-yuayyidu haadzad-diina bir-rajulil-faajir). 

Artinya: ”Sesungguhnya Allah Ta'ala menguatkan Agama ini dengan laki- 
laki zalim”. (2). ya 

Karena itulah, diriwayatkan bahwa Iblis-dikutuki oleh Allah dia kiranya - 
datang kepada Nabi Isa a.s., seraya berkata kepadanya: “Katakanlah 
“Laa ilaaha illa'Ilaah!”. Lalu Nabi Isa a.s. menjawab: ”Itu adalah perka- 
taan benar dan aku tiada akan mengatakannya dengan perkataanmu”. Ka- 
rena mempunyai juga penipuan-penipuan dibawah yang kebajikan. Dan 


1. Hadits ini dirawikan An-Nasa-i dari Anas, dengan isnad yang baik. 
2. Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah r.a. 


971 


-penipuan setan itu dari yang sejenis ini, tidaklah berkesudahan. Dengan 
penipuan itu, maka binasalah para ulama, orang-orang abid (banyak iba- 
dah), orang zuhud, orang fakir, orang kaya dan segala jenis manusia, dari- 
pada orang-orang yang tiada menyukai kejahatan yang terang. Dan tiada 
menyukai dirinya terjerumus dalam perbuatan maksiat yang terbuka. Dan 
akan kami sebutkan sejumlah tipuan setan dalam "Kitab Penipuan” pada 
akhir rubu' ini. Mudah-mudahan jika waktu mengizinkan, kami akan me- 
nyusun suatu kitab khusus, yang akan kami namakan: Penipuan Iblis”. Se- 
karang sesungguhnya telah berkembang penipuannya dalam negeri dan 

pada hamba-hamba Allah. Lebih-lebih pada mazhab-mazhab dan agidah- 
agidah. Sehingga kebajikan itu tidak tinggal lagi, selain gambarannya. Se-. 
mua itu karena mengikuti penipuan setan dan tipu-dayanya. 

Maka haklah diatas hamba Allah, berhenti pada tiap-tiap kesusahan yang 
terguris kepadanya. Supaya diketahuinya, bahwa kesusahan itu dari lang- 
kah malaikat atau langkah setan. Dan bahwa ia mendalamkan perhatian 
dengan pandangan mata- nati,tidak dengan hawa-nafsu nalurinya. Dan ia 
tidak memandang kepadanya selain dengan nur taqwa, mata hati dan ba- 
nyaknya pengetahuan, sebagaimana firman Allah Ta'ala:- 


PB ja AA GG 
(ra PN) Dadan 


4 


(Innal-ladziina't-taqau, idzaa massahum thaa-ifun minasy-syaithaani ta- 
dzakkaruu, fa idzaa hum mubshiruun). 
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, apabila mereka diti- 
pu setan yang datang berkunjung, mereka ingat kembali (kembali kepada 
nur ilmu) dan ketika itu mereka menjadi orang-orang yang mempunyai 
pemandangan”. — S. Al-A'raf, ayat 201. Artinya: terbuka bagi mereka 
kesulitan. | 
Adapun orang yang tidak menyukai dirinya dengan tagwa, maka tabiat 
(instink)nya cenderung kepada mengikuti penipuan setan, dengan menu- 
ruti hawa-nafsu. Maka banyaklah kesalahannya dan segeralah kebinasaan- 
- nya, sedang ia sendiri tidak merasakan yang demikian. Orang-orang yang 
seperti itu, Allah S.W.T., berfirman:- 


tin) KALAH DIN LN Sak Un 


(Wa badaa lahum minal-laahi maalam yakuunuu yahtasibuun). 

Artinya: "Dan ketika itu jelas bagi mereka, bahwa apa-apa yang dahulu- 
nya mereka tiada kira itu, memang dari Allah”. — S. Az-Zumar, ayat 47. . 
Ada yang mengatakan, itu adalah: amalan-amalan, yang disangka mereka 
itu baik sedang sebenarnya adalah jahat. Yang paling rumit, dari berbagai 


972 


macam ilmu mu'amalah, ialah: mengetahui tipuan nafsu dan tipu-daya se- - 
tan. Yang demikian itu, adalah fardlu 'ain atas tiap-tiap hamba Allah. 
" Dan kebanyakan orang sudah manyia-nyiakannya. Mereka sibuk dengan 
pengetahuan yang menarik bisikan setan kepada mereka dan setan telah 
menguasai mereka. Dan melupakan mereka akan permusuhan dan jalan 
menjaga diri daripada setan. Dan tiada terlepas dari kebanyakan bisikan 
itu, selain dengan menutup pintu-pintu gurisan didalam hati. Dan pintu- 
pintunya, ialah: pancaindera yang lima. Pintu-pintunya itu dari dalam naf- 
su-syahwat dan hubungan duniawi. Berkhilwah dalam sebuah rumah yang 
gelap itu menutupkan pintu pancaindra. Melepaskan diri dari keluarga 
dan harta itu menyedikitkan tempat masuk bisikan dari dalam. Dan ber- 
sama itu, yang masih ada, ialah: tempat masuk batiniahnya dalam khayal- 
an yang berjalan pada hati. Dan yang demikian, tidak dapat ditolak, sela- 
in dengan menyibukkan hati mengingati Allah Ta'ala. Kemudian, setan itu 
senantiasa menarik hati, bertengkar dengan hati dengan perantaraan nafsu 
dan melalaikan hati daripada mengingati Allah Ta'ala. Maka haruslah ber- 
mujahadah melawannya. Dan inilah mujahadah, yang tiada akhirnya, selain 
dengan mati. Karena seorangpun tiada terlepas dari tipu-daya setan, sela- 
ma ia hidup. 

Benar, kadang-kadang seseorang itu kuat, dimana ia tidak mengikuti se- 
- tan. menolak kejahatan setan daripada dirinya dengan jihad. Akan tetapi, 
“ sekali-kali tidak dapat melepaskan jihad dan mempertahankan diri, selama 

darah masih mengalir dalam tubuhnya. Karena selama masih hidup, maka 

pintu-pintu am itu terbuka kepada hatinya, tiada terkunci. Yaitu: naf- 
su-syahwat, marah, dengki, loba, rakus dan lainnya, sebagaimana akan 
datang uraiannya. 

Selama pintu itu terbuka dan musuh tidak lengah, maka tiada pertahanan, 
. selain dengan penjagaan dan mujahadah. Seorang laki-laki bertanya kepa- 

da Al-Hasan: "Hai Abu Sa'id! Adakah setan itu tidur? Lalu Al-Hasan ter- 

senyum dan menjawab: "Jikalau ia tidur, niscaya kita dapat beristirahat”. - 

Jadi, tiada terlepas bagi orang mu'min daripada setan. Benar, orang 

mu'min itu mempunyai jalan menolak setan dan melemahkan kekuatan- 

nya. Nabi s.a.w. bersabda:- 


La. papa CA 


Pa NA Be 


(Innalmu'mina yundlii syaithaanahu kamaa yundlii ahadukum ba'iirahu fii 
safarihi). 

Artinya: "Sesungguhnya orang mu'min itu menguruskan setannya, sebagai 
mana seseorang kamu menguruskan untanya dalam perjalanan”. (1). ` 
Ibnu Mas'ud berkata: "Setan orang mu'min itu kurus”. Qais bin Al-Haj- 


1. Hadits ini dirawikan Ahmad dari Abi Hurairah. 


973 


jaj berkata: ”Setanku berkata. kepadaku: "Aku masuk padamu dan aku 
adalah seperti unta gemuk. Dan sekarang aku seperti burung pipit”. 
Lalu aku bertanya: "Mengapa demikian?”. Setan.itu menjawab: "Engkau 
cairkan aku dengan dzikir (mengingati) Allah Ta'ala”. 
Orang yang tagwa, tidak sukar baginya menutup pintu setan dan menjaga- 
nya dengan penjagaan. Ya'ni: pintu-pintu yang tampak dan jalan-jalan 
yang terang, yang membawa kepada kemaksiatan zahiriah. Sesungguhnya 
mereka jatuh pada jalan-jalannya yang tersembunyi. Mereka tiada mem- 
peroleh petunjuk kepada jalan-jalan itu, lalu dapat menjaganya, sebagai- 
mana telah kami isyaratkan kepadanya tentang tertipunya ulama dan juru- 
juru nasehat. 
Yang sukar, ialah, bahwa: pintu-pintu yang terbuka bagi setan kepada hati 
itu banyak, sedang pintu malaikat itu sebuah saja. Dan pintu yang sebuah 
itu menyerupai dengan pintu-pintu yang banyak tadi. Maka hamba Allah 
pada pintu-pintu itu, seperti orang musafir yang tinggal pada suatu desa, - 
yang banyak jalannya, sukar tempat yang dijalani, dalam malam yang ge- 
lap-gulita. Hampir ia tiada mengetahui jalannya, selain dengan mata yang . 
dapat melihat dan terbitnya matahari yang cemerlang. Mata yang dapat 
melihat disini, ialah hati yang bersih dengan tagwa. Dan matahari yang 
cemerlang, ialah ilmu yang banyak, yang terambil dari Kitab Allah Ta'ala ` 
dan Sunnah RasulNya s.a.w., dari apa yang menunjukkan kepada jalan- 
jalan yang sulit. Jikalau tidak, maka jalan-jalan itu amat banyak dan su- 
“kar. 
Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata: "Rasulu'llah s.a.w. telah menggariskan 
bagi kami pada suatu hari, suatu garis, seraya bersabda: “Inilah jalan 
Allah?”. Kemudian, beliau menggariskan beberapa garis, disebelah kanan 
dan disebelah kiri garis tadi. Kemudian, beliau bersabda: “Inilah jalan- 
jalan dan pada tiap-tiap jalan ini ada setan, yang mengajak kepadanya” : 
Lalu beliau membaca ayat ini, untuk menerangkan garis-garis itu:- 


KA ESEA RREN ghe An 


O Pa 27) 


(Wa anna haadzaa shiraathii mustagiiman fat-tabi'uuhu wa laa tat-tabi'us- 
subul). 

Artinya: "Sesungguhnya inilah jalanKu yang lurus, maka turutlah! Dan ja- 
nganlah kamu turutkan jalan-jalan (untuk garis-garis itu).- S. Al-An'am, 
ayat 153. (1). 

Rasulw'llah s.a.w. menerangkan tentang banyaknya jalan-jalan setan. 
Kami telah menyebutkan suatu contoh jalan yang sulit itu dari jalan-jalan 
setan tadi. Setan itu dengan jalan tersebut, menipu para ulama dan orang- 
orang 'abid (yang banyak beribadah), yang memiliki nafsu-syahwat, yang 


1. Hadits ini dirawikan An-Nasa-i dari Ibnu Mas'ud dan shahih isnad. 
974 


mencegah diri dari perbuatan-perbuatan ma'siat yang nyata. Maka hen- 
daklah sekarang kami menyebutkan suatu contoh dari jalan setan yang. te-.. 
. rang itu, yang tidak tersembunyi. Kecuali, bahwa anak Adam itu terpaksa 
menempuhnya. Dan yang 'demikian itu, apa yang diriwayatkan daripada 
Nabi s.a.w., bahwa beliau bersabda: "Ada seorang biarawan pada Bani 
Israii (kaum Yahudi). Maka setan menuju kepada seorang wanita cantik, 
lalu dicekeknya. Dan setan itu membisikkan dalam hati keluarga wanita 
tadi, bahwa obatnya ada pada biarawan itu. Lalu merekapun membawa 
wanita tersebut kepada biarawan tadi. Biarawan itu segan menerimanya. 
Tetapi mereka itu senantiasa mendesaknya, sehingga diterimanya. Maka 
tatkala wanita itu pada biarawan tersebut untuk diobatinya, lalu datanglah 
setan kepadanya. Setan itu mengajaknya untuk mendekati wanita tadi. 
Dan selalulah yang demikian, sehingga biarawan itu bersetubuh dengan 
wanita itu, Lalu kemudian, wanita itu mengandung. Setan tadi membisik- 
kan kepada biarawan itu, seraya berkata: "Sekarang, engkau telah berbu- 
at keji. Keluarganya akan datang kepada engkau. 
Bunuhlah wanita itu! Kalau mereka bertanya kepada engkau, jawablah, 
bahwa wanita itu mati sendiri”. Biarawan itupun lalu membunuh wanita 
tersebut dan menguburkannya. Kemudian, setan itu datang kepada kelu- 
arga wanita itu, membisikkannya dan menyampaikan kedalam hati mere- 
ka, bahwa biarawan itu telah membuat wanita itu mengandung. Kemudian 
. membunuhnya dan menguburkannya. Maka datanglah keluarga wanita 
tersebut kepada biarawan itu, menanyakan tentang wanita tadi. Biarawan 
itu menjawab; bahwa wanita itu telah mati. "Lalu keluarganya mengambil 
biarawan itu untuk dibunuhnya. Maka setan datang kepada biarawan tadi, 
seraya berkata: “Saya yang mencekek wanita itu dan saya yang membisik- 
kan dalam hati keluarganya. Dari itu, patuhilah aku supaya engkau lepas 
dan aku lepaskan engkau dari tangan mereka”. Biarawan itu bertanya: 
. “Dengan apa?”. Setan itu menjawab: "Sujudlah kepadaku dua sujud!”. 
Lalu biarawan tadi sujud kepada setan itu dua sujud. Maka berkatalah se- 
tan kepadanya: "Aku berlepas tangan dari engkau”. Orang itulah yang di- 
katakan oleh Allah Ta'ala: ` 


KERIS Da Bi KANG HNS 
| ot Wd ie, 3 


(Ka-matsalisy-syaithaani, idz gaala lil-insaani'k-fur. Fa lammaa kafara, 
qaala: innii barii-un minka). 

Artinya: “Seumpama setan, ketika berkata kepada manusia: ”Sangkallah 
Tuhan!”. Setelah orang itu menyangkal Tuhan, lalu ia (setan) itu berkata: 
”Aku berlepas tangan terhadap engkau”. — S. Al-Hasyr, ayat 16. (1). 


1. Hadits ini dirawikan oleh Ibnu Abid-Dun-ya dan oleh Al-Hakim dari Ali bin Abi Talib 
dan katanya: shahih isnad. 3 


975 


Lihatlah sekarang kepada tipu-daya setan itu dan dipaksanya biarawan 
kepada dosa besar tersebut. Semua itu karena patuhnya kepada setan me- 
nerima wanita itu untuk diobati. Dan itu adalah urusan yang mudah. Ka- 
dang-kadang teman setan itu menyangka bahwa pekerjaan yang dilaku- 
kannya itu kebajikan dan baik. Lalu baiklah yang demikian itu dalam ha- 
tinya, dengan tersembunyinya hawa-nafsu., Maka ia tampil kepada perbu- 
atan tersebut, seperti orang yang gemar pada kebajikan. Lalu pekerjaan 
itu keluar kemudian dari pilihannya. Dan dia ditarik oleh sebahagian pe- 
kerjaan kepada sebahagian yang lain, dimana ia tidak mendapat jalan ke- 
luar. Maka kita berlindung dengan Allah daripada menyia-nyiakan permu- 
laan segala urusan. Dan kepada inilah diisyaratkan oleh sabda Nabi 
S.a.w.i- 


22009 


BEA PA 


(Man haama hanlal-himaa yuusyiku an yaga'a fiihi). 
Artinya: "Barangsiapa berputar-putar dikeliling yang dilarang, besar ke- 
mungkinan ia akan jatuh kedalamnya”. (2). 


PENJELASAN: penguraian tempat-tempat masuknya setan kedalam hati. 


Ketahuilah, bahwa contohnya hati itu seperti benteng. Dan setan itu mu- 
suh, yang bermaksud masuk kedalam benteng. Lalu ia memilikinya dan 
menguasainya. Dan tidak sanggup menjaga benteng dari musuh, selain de- 
ngan menjaga pintu-pintu benteng, tempat-tempat masuk dan tempat-tem- 
pat lobangnya. Dan tidak sanggup menjaga pintu-pintunya, oleh orang 
yang tiada mengetahui pintu-pintu itu. 

Maka menjaga hati dari bisikan setan itu wajib. Yaitu: fardlu 'ain atas. 
tiap-tiap orang mukallaf (sudah baligh dan berakal). Dan sesuatu yang 
menyampaikan kepada wajib, juga menjadi wajib. Dan tidak sampai da- 
pat menolak setan, selain dengan mengetahui tempat-tempat masuknya. 
Lalu mengetahui tempat-tempat masuknya itu menjadi wajib. Tempat- 
tempat masuk setan dan pintu-pintunya,: ialah: sifat-sifat hamba. Dan itu 
banyak. Tetapi, kami akan menunjukkan kepada pintu-pintu yang besar, 
yang berlaku seperti jalan-jalan yang tidak sempit dari banyaknya tentara 
setan. 

Diantara pintu-pintu setan yang besar, ialah: marah dan nafsu-syahwat. 
Marah, ialah binasanya akal. Apabila lemah tentara akal, niscaya tentara 
setan menyerang. Manakala manusia itu marah, niscaya setan bermain 
dengan dia, seperti anak-nak bermain dengan bola. Diriwayatkan, bahwa 
“Musa a.s. dijumpai oleh Iblis. Lalu Iblis itu berkata kepadanya: "Hai Mu- 


2.- Hadits ini dirawikan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Basyir. 
976 f 


. sa! Engkau yang dipilih oleh Allah menjadi rasulNya dan berkata-kata de- 
ngan engkau. Dan aku adalah salah satu dari pada makhlukNya, yang telah 
berdosa. Aku mau bertobat. Maka bersyafa'atlah engkau kepadaku pada 
Tuhanku, kiranya Ia menerima tobatku!”. Musa menjawab: “boleh!” 
Tatkala Musa a.s. naik diatas bukit dan berkata-kata dengan Tuhan 'Azza 
wa Jalla dan mau turun, lalu Tuhan berfirman kepadanya: "Tunaikanlah 
amanah!”. Maka Musa a.s. menjawab: "Wahai Tuhanku! HambaMu Iblis 
ingin bertobat”. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa: ”Wahai 
Musa! Engkau telah menunaikan hajat engkau. Suruhlah Iblis itu bersujud 
kepada kuburan Adam, sehingga diterima tobatnya”. 

Kemudian, Musa menemui Iblis dan berkata kepadanya: "Aku telah tu- 
naikan hajatmu. Kamu disuruh bersujud kepada kuburan Adam, se- 
hingga diterima tobatmu”. Lalu Iblis itu marah dan menyombong, seraya 
berkata: "Aku tidak sujud kepadanya waktu dia masih hidup. Apakah aku 
akan sujud kepadanya, setelah ia mati?”. Kemudian, Iblis itu berkata ke- 
pada Musa a.s.: "Hai Musa! Engkau mempunyai hak atasku, disebabkan 
engkau memberi syafa'at bagiku kepada Tuhan engkau. Ingatlah akan aku 
pada tiga hal, yang tidak akan aku binasakan engkau padanya: ingatlah 


aku ketika engkau marah. Sesungguhnya rohku dalam hati engkau. Mata- 


ku pada mata engkau. Aku lalu pada engkau pada tempat lalunya darah. 
Ingatlah aku apabila engkau telah marah. Sesungguhnya apabila manusia 
sudah marah, niscaya aku hembuskan dalam hidungnya. Lalu ia tidak tahu 
apa yang akan diperbuatnya. Ingatlah aku ketika engkau berada digaris 
perang. Maka sesungguhnya, aku akan mendatangi manusia, ketika ber- 
ada digaris perang. Lalu aku ingatkan dia akan istrinya, anaknya dan keluar- 
ganya. Sehingga ia berpaling dari garis perang. Jagalah diri dari duduk- 
duduk dengan wanita yang bukan mahram. Aku adalah utusannya kepada 
engkau dan utusan engkau kepadanya. Maka selalu aku demikian, sehing- 
ga aku membuat fitnah diantara engkau dengam dia dan aku membuat fit- 
nah diantara dia dengan engkau”. 

Setan itu menunjukkan dengan yang demikian, kepada nafsu-syahwat, ma- 
rah dan rakus. Melarikan diri dari garis perang (perjuangan), adalah rakus 
kepada dunia. Enggannya setan daripada sujud kepada Adam a.s. yang su- 


dah wafat adalah: dengki. Dan dengki itu tempat masuknya yang terbesar. 


Telah disebutkan, bahwa sebahagian wali-wali berkata kepada Iblis: "Per- 
lihatkaniah kepadaku, bagaimana engkau mengalahkan anak Adam (ma- 
nusia). i . 

Iblis menjawab: "Aku ambil dia ketika marah dan ketika datang hawa 
nafsunya”. 

Menurut ceritera, Iblis itu datang pada seorang biarawan Bani Israil. Lalu 
biarawan itu bertanya kepadanya: ”Budi-pekerti yang mana dari manusia, 
yang lebih menolong kamu?”. Iblis itu menjawab: “Cepat marah. Apabila 
manusia, yang lebih menolong kamu?”. Iblis itu menjawab: "Cepat ma- 


977 


rah. Apabila manusia itu lekas marah, niscaya kami balik-balikkan dia, se- 
perti anak-anak membalik-balikkan bola”. 

Ada yang mengatakan, bahwa setan itu berkata: "Bagaimana aku dikalah- 
kan oleh manusia? Apabila ia suka, aku datang. Sehingga aku berada da- 
lam hatinya. Apabila ia marah, aku terbang. Sehingga aku berada pada 
kepalanya”. 

Diantara pintu-pintu setan yang besar, ialah: dengki dan rakus. Manakala 
manusia itu rakus terhadap tiap-tiap sesuatu, niscaya kerakusan itu mem- 
butakan dan menulikannya, karena Nabi s.a.w. bersabda:-. 


2 


ar SD 


(Hubbaka lisy-syai-i yu'mii wa jushimm). 

Artinya: "Kesukaanmu kepada sesuatu, membutakan dan menulikan 
kamu”. (1). 

Sinar mata hati itulah yang mempeikendikai tempat-tempat masuknya setan, 
Apabila manusia itu ditutup oleh dengki dan rakus, niscaya ia tidak dapat 
melihat. Maka ketika itu, setan mendapat kesempatan. Lalu baguslah pa- 
da orang yang rakus, semua yang dapat menyampaikannya kepada nafsu-. 
syahwatnya, meskipun barang itu mungkar dan keji. 

Diriwayatkan, -bahwa Nabi Nuh a.s. tatkala memasuki kapalnya, lalu 
membawa masing-masing berpasangan, jantan dan betina, sebagaimana ' 
yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Lalu ia melihat dalam kapal itu se- 
orang tua yang tidak dikenalya. Nuh a.s. bertanya: “Apakah yang menye- 
babkan engkau masuk kemari?”. Orang tua itu menjawab: "Aku masuk, 
untuk mendatangkan bencana kedalam hati teman-temanmu. Lalu hati 
mereka bersama aku dan badannya bersama kamu”. Lalu Nuh a.s. berkata: 
”Keluar dari kapal ini, hai musuh Allah! Engkau sesungguhnya terkutuk”. 
Lalu Iblis itu berkata: "Lima perkara yang membinasakan manusia dan 
akan aku ceriterakan kepada engkau tiga perkara daripadanya. Dan yang 
dua perkara tidak akan aku ceriterakan”. Lalu Allah Ta'ala menurunkan 
.wahyu kepada Nuh a.s., bahwa: “Engkau tidak memerlukan yang tiga 
perkara itu. Dan hendaklah diterangkannya kepada engkau yang dua per- 
kara lagi”. Lalu Nuh a.s. bertanya kepada Iblis tersebut: "Mana yang dua 
perkara itu?”. Iblis menjawab: "Keduanya yang tidak membohongi aku 
Keduanya yang tidak menyalahi aku. Dengan keduanya itu, manusia bi 
nasa: rakus dan dengki. Dengan sebab dengki, aku terkutuk dan aku men- 
jadi setan terkutuk. Adapun rakus, maka telah dibolehkan bagi Adam 
sorga seluruhnya, selain sepohon kayu. Maka aku memperoleh hajatku 
dari padanya disebabkan kelobaannya”'. 


1. Hadits ini dirawikan Abu Daud dari Abid-Darda', dengan isnad dla'if. 


978 


Diantara pintu-pintu setan yang besar, ialah: kenyang dari makanan, wa- 
laupun makanan itu halal dan bersih. Karena kenyang menguatkan nafsu- 
syahwat. Dan nafsu-syahwat itu senjata setan. Diriwayatkan, bahwa Iblis 
datang kepada Nabi Yahya bin Zakaria a.s. Beliau melihat pada Iblis itu, 
perkakas tempat menggantungkan daging dari segala sesuatu. Lalu beliau 
bertanya kepada Ibblis itu: “Apakah perkakas-perkakas penggantung 
ini?”. Iblis menjawab: “Inilah nafsu-syahwat yang aku jadikan bencana 
kepada anak Adam”. Lalu Nabi Yahya a.s. bertanya: "Adakah bagiku pa- 
danya sesuatu?”. Iblis itu menjawab: "Kadang-kadangengkaukenyang, la- 
lu kami beratkan engkau daripada shalat dan dzikir”. Nabi Yahya a.s. 
bertanya lagi: "Adakah yang lain dari itu?” Iblis menjawab: ”Tidak!” 
Maka Nabi Yahya a.s. berkata: "Menjadi kewajibanku bagi Allah, bahwa 
aku tiada akan memenuhkan perutku selama-lamanya dengan makanan”. 
Lalu Iblis menyambung: "Menjadi kewajibanku bagi Allah, bahwa aku ti- 
ada akan memberi nasehat selama-lamanya kepada orang Islam”. : 
Dikatakan mengenai banyaknya makan, ada enam perkara yang tercela:- 
Pertama: menghilangkan takut kepada Allah dari hatinya. 

Kedua: menghilangkan belas kasihan dari hatinya kepada orang lain. Ka- 
rena ia menyangka, semua orang itu kenyang. 

Ketiga: banyak makan itu memberatkan dari berbakti (tha’at). 

Keempat: apabila ia mendengar perkataan hikmat, ia tidak memperoleh ke- 
halusan jiwanya. 

Kelima: apabila ia berkata-kata dengan pengajaran dan hikmat, tidak ber 
kesan pada hati manusja. 

Keenam: bahwa banyak makan itu mendatangkan penyakit. 

Diantara pintu-pintu setan, ialah menyukai penghiasan dengan perabot ru- 
mah, kain dan rumah. Setan apabila melihat yang demikian mengerasi pa- 
da hati manusia, niscaya ia bertelur didalam hati dan menetas. Lalu se- 
nantiasalah setan mengajak manusia itu untuk membangun rumah, meng- 
hiasi loteng dan dindingnya, meluaskan bangunan-bangunannya. Dan me- 
ngajak untuk menghiaskan diri dengan kain dan binatang kenderaan dan 
menggunakannya sepanjang umurnya. 

Apabila setan telah dapat menjatuhkan manusia pada yang demikian, ma- 
ka setan itu tidak perlu lagi kembali kepada manusia tadi untuk kedua 
kalinya. Ne TERAS yang demikian itu menghela kepada sebahagi- 
an yang lain. Lalu senantiasalah manusia itu melaksanakannya dari sesua- 
tu kepada sesuatu yang lain, sampai ajalnya tiba. Maka iapun mati. Se- 
dang ia pada jalan setan dan mengikuti hawa-nafsu. Dan dari yang demi- 
kian itu, ditakuti akan buruk akibatnya dengan kekufuran. Kita berlin- 
dung dengan Allah daripadanya! | ' 
Diantara pintu-pintu setan yang besar, ialah sifat loba pada manusia. Ka- 
rena apabila loba itu telah mengerasi pada hati, niscaya senantiasalah se- 
tan itu berusaha pada manusia tadi, supaya menyukai membuat-buat dan 


979 


menghiasi terhadap orang yang ia mengharapkan sesuatu padanya, dengan 
bermacam-macam ria dan kepalsuan. Sehingga yang dilobakan itu seolah- 
olah menjadi sembahannya. Maka senantiasa ia berpikir berdaya-upaya 
supaya orang,itu menyukai dan mencintainya. Dan ia masuki semua tem- 
pat masuk untuk sampai kepada yang demikian. Sekurang-kurang, ting- 
kah-lakunya, memuji orang itu dan berminyak-minyak air dengan dia de- 
ngan meninggalkan amar-ma'ruf dan nahi-mungkar. 

Shafwan bin Salim meriwayatkan, bahwa Iblis datang kepada Abdullah 
bin Handhalah, seraya berkata kepadanya: ”Hai anak Handhalah! Hafal- 
kanlah daripadaku sesuatu yang akan aku ajarkan kepadamu!” Ibnu Han- 
dhalah menjawab: ”Aku tiada memerlukan sesuatu itu”. Setan itu betka- 
ta: "Perhatikanlah! Jikalau itu baik, engkau ambil dan jikalau buruk, eng- 
kau tolak. Hai anak Handhalah! Jangan engkau meminta suatu permin- 
taan kegemaran pada seseorang, selain pada Allah! Perhatikanlah, bagai- 
mana engkau apabila marah! Sesungguhnya aku yang memiliki engkau, 
apabila engkau marah”. 

Diantara. pintu-pintunya yang besar, ialah terburu-buru dan meninggalkan 
ketetapan tentang semua urusan. Nabi s.a.w. bersabda:- 


a SE oa an í 


(Al-'ajalatu minasy-syaithaani wat-ta-annii mina'l-laahi Ta'aalaa). 
Artinya: "Terburu-buru itu dari setan dan pelan-pelan itu dari Allah 
Ta'ala”. (1). 

Allah Ta'ala berfirman:- 


eva- Een ag) Ka 


(Khuliqal-insaanu min 'ajal). 

Artinya: "Manusia itu diciptakan bersifat tergesa- gesa”. S. Al-Anbia, ayat 
37. . 

Alla Ta'ala berfirman:- 


UE San 


(Wa kaanal- insaanu “ajuulaa). 
Artinya: ”Dan manusia itu adalah tergesa-gesa”. — S. Al-Isra’, ayat 11. 
Allah Ta'ala berfirman kepada NabiNya s.a.w.:- 


1. Hadits ini dirawikan At-Tirmidzi dari Sahl bin Sa'ad. Katanya, hadits ini baik (hasan). 
980 Nana: 


ng IJO zoh Jot Zo TU ora 
ME Key BA SAR IS 2d VIP, 


(Wa laa ta'jal bil-gur-aani min qabli an yug-dlaa ilaika wahyuh). 
Artinya: "Dan janganlah engkau tergesa-gesa tentang Al-Our-an itu, se- 
belum selesai diwahyukan kepada engkau!”. — S. Thaha, ayat 114. 
Demikianlah, karena semua perbuatan itu. seyogialah adanya sesudah 
memperhatikan dengan penglihatan yang mendalam dan mengetahuinya. 
Perhatian yang mendalam itu memerlukan kepada pemerhatian dan pelan- - 
pelan. Sikap tergesa-gesa menghalangi daripada yang demikian.-Dan keti- 
ka tergesa-gesa, setan itu melakukan kejahatannya kepada manusia, dima- 
na manusia itu tiada mengetahuinya. Diriwayatkan, bahwa ketika Isa pu- 
tera Maryam a.s. dilahirkan, datanglah setan-setan kepada Iblis. Mereka 
mengatakan: ”Patung-patung berhala telah terjungkir balik kepalanya”. I- 
blis menjawab: “Ini adalah suatu kejadian, yang telah terjadi. Kamu harus 
tetap pada tempatmu”. Lalu Iblis itu terbang, sehingga sampai kedua ufuk 
bumi. Ia tiada memperoleh apa-apa. Kemudian, ia mendapati Isa a.s. te- 
lah lahir dan para malaikat mengelilinginya. Lalu Iblis itu kembali kepada 
setan-setan tadi, seraya berkata: "Bahwa seorang nabi telah lahir kemarin. 
Tidak ada seorangpun wanita yang mengandung dan melahirkan, melain- 
kan aku hadlir kepadanya, kecuali ini. Maka putuslah kiranya harapanmu, 
bahwa patung-patung berhala itu akan disembah orang sesudah malam ini. 
Akan tetapi, datangilah anak Adam dari pihak tergesa-gesa dan meman- 
dang enteng terhadap.sesuatu pekerjaan!” | 
| Diantara pintu-pintunya yang besar, ialah: dirham, dinar dan bermacam- 
macam harta lainnya, dari harta benda, binatang ternak dan tanah ladang. 
Sesungguhnya semua yang melebihi dari sekedar makanan penting dan 
yang diperlukan, adalah tempat ketetapan setan. Orang yang mempunyai 
makanan yang perlu, maka hatinya kosong dari kesusahan hidup. Kalau ia 
memperoleh seratus dinar umpamanya dengan suatu jalan, niscaya terge- 
raklah dari hatinya sepuluh nafsu-syahwat. Masing-masing nafsu-syahwat 
itu memerlukan kepada seratus dinar lain. Sehingga tiada mencukupilah 
apa yang diperolehnya. Akan tetapi ia memerlukan kepada sembilan ratus 
lain. Sebelum ada yang seratus itu, ia merasa cukup. Lalu sekarang, sete- 
lah diperolehnya seratus tadi, maka ia menyangka bahwa ia telah kaya. 
Dan. ia memerlukan kepada sembilan ratus tadi, untuk membeli rumah 
yang akan ditempatinya. Dan untuk membeli seorang budak perempuan. 
Untuk membe li perabot rumah. Dan membeli pakaian yang megah. Ma- 
sing-masing dari yang tersebut itu memerlukan yang lain lagi, yang layak 
dengan dia. Dan yang demikian itu tiada berkesudahan. Akhirnya jatuh- 
lah ia kedalam jurang, yang berkesudahan neraka jahannam yang dalam 
Tiada penghabisannya selain dari itu. 


981 


Tsabit Al-Bannani berkata: "Tatkala Rasulu'llah s.a.w. diutus, lalu Iblis 
berkata kepada setan-setannya: "Telah terjadi suatu kejadian, maka lihat- 
lah apa kejadian itu!” Maka setan-setan itu berjalan kesana-kemari, se- 
hingga mereka payah. Kemudian, mereka datang dan berkata: "Kami ti- 
dak tahu. Lalu Iblis itu berkata: "Aku akan sampaikan kepada kamu be- 
rita itu”. Iblis itupun pergi, kemudian datang dan berkata: "Allah telah 
mengutus Muhammad s.a.w.”. Lalu Iblis itu mengutus setan-setannya ke- 
pada shahabat-shahabat Nabi s.a.w. Mereka itu kembali dengan kecewa 
dan mengatakan: "Tiada kami temui suatu kaumpun seperti mereka. 
Kami memperoleh mereka dengan bisikan, kemudian mereka berdiri ke- 
pada shalat. Maka terhapuslah yang demikian”. Lalu Iblis berkata: ”Pe- 
lan-pelanlah dengan mereka! Mudah-mudahan Allah membuka dunia ke- 
pada mereka, lalu kita memperolah hajat kita dari mereka”. (1). 
Diriwayatkan, bahwa Isa a.s. pada suatu hari berbantal dengan batu. Lalu 
lewatlah Iblis, seraya berkata: "Hai Isa! Engkau suka pada dunia?”. Maka 
Isa a.s. mengambil batu itu, melemparkan Iblis tadi dari bawah kepala- 
nya, seraya berkata: “Ini untukmu bersama dunia!” i 
Pada hakekatnya, orang yang memiliki sebuah batu, dimana ia berbantal 
dengan batu itu ketika tidur, sesungguhnya ia telah memiliki dari dunia, 
apa yang mungkin menjadi senjata setan terhadap dirinya. Karena orang 
yang bangun malam umpamanya untuk shalat, manakala sebuah batu itu 
dekat kepadanya, yang mungkin dibantalinya, maka senantiasalah batu.itu 
mengajaknya kepada tidur dan kepada membatalinya. Jikalau tidaklah de- 
mikian, niscaya tidaklah terguris yang demikian itu pada hatinya. Dan 
tidaklah tergerak keinginannya kepada tidur. | 

Ini mengenai batu! Maka betapa pula dengan orang yang mempunyai ban- 
tal empuk, tikar licin dan tempat istirahat yang baik. Maka kapankah ia . 
rajin beribadah kepada Allah Ta'ala? i 

Diantara pintu-pintunya yang besar, ialah: kikir dan takut miskin. Yang 
demikian itu mencegah daripada membelanjakan harta dan bersedekah. 
Dan mengajak kepada menyimpan, gudang dan azab yang pedih. Dan itu- 
lah yang dijanjikan bagi orang-orang yang membanyak-banyakkan harta, 
sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Qur-an Mulia. 

Khaitsamah bin Abdurrahman berkata: “Setan itu berkata: "Aku tidak 
dapat dikalahkan oleh anak Adam. Maka tidak dapat ia mengalahkan aku 
pada tiga hal, yaitu: aku suruh dia mengambil harta yang bukan haknya, 
membelanjakannya pada bukan haknya dan melarangkannya pada hak- 
nya”. ` 

Sufyan Ats-Tsuri berkata: ”Setan itu tiada mempunyai senjata, seperti: 
sifat takut miskin. Apabila manusia menerima yang demikian dari setan, 
niscaya ia berbuat yang batil, mencegah yang hak, berkata-kata dengan 
hawa-nafsu dan menyangka Tuhannya dengan sangkaan buruk”. 


` 4. Hadits ini dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan termasuk hadits mursal. 


982 


Diantara bahaya kikir, ialah: rakus kepada mengharuskan diri tinggal di- 
pasar-pasar, untuk mengumpulkan harta. Pasar-pasar itu adalah tempat 
berkumpulnya setan-setan. Abu Umamah berkata, bahwa Rasulu'llah 
s.a.w. bersabda: "Bahwa Iblis itu, tatkala turun kebumi, lalu berdo'a: . 
”Wahai Tuhanku! Engkau turunkan aku kebumi dan Engkau jadikan aku 
terkutuk, maka buatlah bagiku sebuah rumah!”. Allah Ta'ala menjawab: 
”Rumahmu kamar mandi!” Iblis itu meneruskan do'anya: "Buatlah bagi- 
ku sebuah tempat duduk!”. Allah Ta'ala menjawab: "Tempat dudukmu 
pasar-pasar dan tempat-tempat berkumpul. dijalan-jalan raya”. Iblis itu 
meneruskan do'anya: "Buatlah bagiku suatu makanan!”. Allah menjawab: 
”?Makananmu yang tidak disebutkan nama Allah (tidak dibacakan: Bismil- 
lah) padanya”. Iblis itu meneruskan do'anya: "Buatlah bagiku suatu mi- 
numan!”. Allah Ta'ala menjawab: "Minumanmu semua yang memabuk- 
kan”. Iblis itu meneruskan do'anya: "Adakanlah bagiku seorang muadz- 
dzin!”. Allah Ta'ala menjawab: "Muadz-dzinmu, yaitu: suling-suling”. 
Iblis itu meneruskan do'anya: "Buatlah bagiku Our-an!”. Allah Ta'ala 
menjawab: ”Our-anmu yaitu: sya'ir”. Iblis itu meneruskan do'anya: ”Bu- 
atlah bagiku sebuah kitab!”, Allah Ta'ala menjawab: "Kitabmu, ialah: 
tatto (lukisan dan garisan-garisan pada badan)”. Iblis itu meneruskan do'a- 
nya: "Buatlah bagiku hadits!”. Allah Ta'ala menjawab: "Haditsmu, yaitu 
: dusta”. Iblis itu meneruskan do'anya: "Buatlah bagiku tempat meman- 
cing!”. Allah Ta'ala menjawab: "Yaitu: wanita”. (1). 
Diantara pintu-pintu setan yang besar, ialah: fanatik mazhab, hawa-nafsu, . 
dengki kepada musuh, memandang kepada musuh dengan pandangan ren- 
dah dan hina. Yang demikian itu, termasuk yang membinasakan hamba 
dan orang-orang fasik sekalian. Sesungguhnya mencaci orang dan asyik 
menyebut kekurangan mereka adalah sifat yang terjadi pada tabiat manu- 
sia, diantara sifat-sifat binatang buas. Apabila setan mendatangkan kha- 
yalan kepada manusia, bahwa yang demikian itu adalah benar dan berse- 
suaian dengan nalurinya, niscaya bersangatanlah manisnya pada hati ma- 
nusia. Lalu ja melakukannya dengan seluruh kemauannya. Dan ia dengan ` 
. yang demikian itu merasa senang dan gembira. Ia menyangka, bahwa ia 
berbuat dalam bidang agama, pada hal ia berbuat mengikuti setan. Anda . 
melihat, seseorang dari mereka, fanatik kepada Abubakar Siddik r.a., se- 
dang ia memakan yang haram. Lidahnya terlepas dengan kata yang sia-sia 
dan dusta dan berbuat dengan segala macam kerusakan. Jikalau Abubakar 
melihatnya, niscaya dia musuhnya yang pertama. Karena pengikut Abuba- 
kar, ialah orang yang mengambil jalannya, berjalan menurut jalannya dan 
menjaga apa yang diantara janggut dan kumisnya (mulutnya). Dan adalah 
diantara perjalanan hidup Abubakar r.a. meletakkan batu pada mulutnya, 
untuk mencegah lidahnya daripada berkata-kata yang tidak berfaedah. 
Maka bagaimana bagi orang yang berkata dengan yang sia-sia ini, men-. 


1. Hadits ini dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas, dengan isnad yang lemah pula. 


983 


dakwakan dirinya mengikuti dan mencintai Abubakar r.a., sedang ia tidak 
bertingkah-laku dengan tingkah-laku Abubakar? 

Kita melihat seorang yang lain yang berkata dengan sia-sia, bahwa ia fana- 
tik kepada Ali r.a., sedang diantara zuhudnya Ali dan tingkah- 
lakunya, bahwa beliau waktu menjadi khalifah, membeli pakaiannya de- 
ngan harganya tiga dirham dan memotong ujung kedua lengan bajunya 
sampai kepergelangan tangannya. Dan kita melihat orang fasik itu mema- 
kai kain sutera dan menghiaskan diri dengan harta, yang diusahakannya 
dari yang haram. Ia berbuat mencintai Ali r.a. dan mendakwakannya, se- 
dang sebenarnya ia adalah musuh Ali yang pertama pada hari kiamat. 
Alangkah samanya dengan orang yang mengambil seorang anak yang 
amat dikasihi oleh orang tuanya, yang menjadi hiasan matanya dan buah 
hatinya. Lalu dipukulinya anak itu, dicubitnya, dicabuti rambutnya dan di- 
potongnya dengan gunting kain. Dalam pada itu, ia mendakwakan, bahwa 
ia mencintai bapaknya dan mematuhinya. Maka Mean en 
nya orang itu pada siayah anak tadi? 

Sebagaimana diketahui, bahwa Abubakar r.a., Umar r.a., Usman r.a., Ali . 
r.a. dan para shahabat lainnya, lebih mencintai Agama 'dan Syara’ dari- 
pada keluarga dan anak. Bahkan dari diri mereka itu sendiri. Orang-orang 
yang melemparkan dirinya kedalam perbuatan maksiat sepanjang Agama, 
adalah orang-orang yang mengoyak-ngoyakkan syara’ dan memotong-mo- 
tongnya dengan gunting-gunting nafsu-syahwat. Dan mereka memperoleh 
kasih-sayang. musuh Allah dan musuh para walinya, yaitu: Iblis. Maka an- 
da akan melihat, bagaimana keadaan mereka pada hari kiamat disisi para 
shahabat dan disisi para wali Allah Ta'ala. Bahkan, jikalau terbukalah tu- 
tup dan mereka itu mengetahui apa yang disukai oleh para shahabat pada 
ummat Rasulu'llah s.a.w., niscaya mereka itu malu membawa kepada li- 
dahnya akan menyebutkan para shahabat, sedang perbuatan mereka itu 
demikian kejinya. 

Kemudian, setan itu mengkhayalkan kepada mereka, bahwa orang yang 
mati dengan mencintai Abubakar dan Umar, maka api neraka tidak akan 
mengelilingi kelilingnya. Dan kepada orang lain, setan itu mengkhayalkan, 
bahwa apabila ia mati dengan mencintai Ali, niscaya ia tidak akan menga- 
lami ketakutan. Ini Rasulu'llah s.a.w. bersabda kepada Fatimah r.a. dan 
Fatimah itu sepotong daging daripadanya (1):- 


oha ai 


CE SS 


(Umalii fa-innii laa ughnii 'anki mina'-laahi syai-an). 
Artinya: "Beramallah, hai Fatimah! Sesungguhnya aku tidak memerlukan 
sesuatu daripada engkau dari Allah”. (2). 


1. Tentang Fatimah sepotong daging Nabi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, 
2. Ini juga dirawikan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah 


984 


Inilah contoh yang kami kemukakan dari jumlah hawa-nafsu. 

Dan begitu pulalah hukumnya orang-orang yang fanatik kepada Asy-Sya- 
fi'i, Abuhanifah, Malik, Ahmad dan imam-imam yang lain. Semua orang 
yang mendakwakan berpegang dengan mazhab seseorang imam, sedang ia 
tidak menjalankan yang dijalankan oleh imam tersebut, maka imam itu 
adalah musuhnya pada hari kiamat. Karena imam itu berkata kepadanya: 
”Mazhabku adalah kerja, tidak bicara dengan lidah. Bicara dengan lidah 
adalah untuk bekerja, tidak untuk yang sia-sia. Maka sebagaimana hal- 
mu?. Kamu menyalahi aku dalam pekerjaan dan perjalanan hidup, yang 
menjadi mazhabku dan jalanku yang aku tempuh selalu dan aku berjalan 
padanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian, kamu da'wakan mazhabku itu 
yang bohong”. 3 

Inilah tempat masuk yang besar diantara tempat-tempat masuknya setan, 
yang telah membinasakan kebanyakan orang alim. Dan telah diserahkan 
sekolah-sekolah kepada golongan-golongan yang sedikit takutnya kepada 
Allah dan lemah mata-hatinya pada Agama, kuat keinginannya kepada 
dunia dan bersangatan kerakusannya mengikuti hawa-nafsu. Mereka tidak 
tetap mengikuti hawa-nafsu dan menegakkan kemegahan, selain dengan 
kefanatikan. Lalu mereka tahan yang demikian dalam dadanya dan tidak 
memberi-tahukan kepada mereka, tempat-tempat godaan setan. Bahkan 
mereka itu menggantikan setan, pada pelaksanaan godaannya. Maka terus 
meneruslah manusia diatas yang demikian. Dan mereka lupa akan induk- 
induk agamanya. Maka merekapun binasa dan membinasakan. Kiranya 
Allah Ta'ala menerima tobat kita dan tobat mereka. 

Al-Hasan berkata: "Sampai kepada kami berita, bahwa Iblis berkata: 
“Aku hiaskan perbuatan maksiat pada ummat Muhammad. Lalu mereka 
potong punggungku dengan istighfar (membaca istighfar, memohon 
ampunan Tuhan). Lalu aku hiaskan dosa kepada mereka, dimana mereka 
tiada memohon ampunan Allah Ta'ala daripadanya. Yaitu: hawa-nafsu”. 
Benarlah yang terkutuk itu. Karena ummat itu tiada mengetahui, bahwa 
yang demikian adalah sebahagian dari sebab-sebab yang menarik kepada 
maksiat. Maka bagaimana mereka meminta ampun daripadanya”. 
Diantara tipu-daya setan yang besar, ialah: setan itu menyibukkan manu-' 
sia dari urusan dirinya, dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi dian- 
tara sesama manusia, tentang mazhab-mazhab dan permusuhan-permusuh- 
an. Abdullah bin Mas'ud berkata: “Suatu kaum duduk berdzikir kepada 
Allah Ta'ala. Lalu datanglah setan kepada mereka, untuk membangun- 
kannya dari duduknya dan untuk mencerai-beraikan diantara mereka. Ru- 
panya setan itu tidak sanggup. Lalu ia mendatangi rombongan lain, yang 
sedang asyik berbicara dengan-pembicaraan dunia. Lalu setan itu menda- 
tangkan kerusakan diantara mereka. Lalu mereka itu bangun berbunuh- 
bunuhan. Sebenarnya setan itu tidak bermaksud demikian terhadap mere- 
ka tadi. Maka bangunlah mereka yang berdzikir kepada Allah Ta'ala, 


985 


berusaha melerai mereka yang bunuh-bunuhan itu. Lalu bercerai-berailah 
kaum yang berdzikir tadi dari majelis dzikirnya. Dan inilah yang dimak- 
sudkan oleh setan itu dari mereka”. 
Diantara pintu-pintu setan itu, ialah: membawa orang awam yang tiada 
berkecimpung dalam bidang ilmu dan tidak mendalaminya, kepada ber- 
fikir tentang zat Allah Ta'ala, sifat-sifaiNya dan mengenai hal-hal yang ti- 
ada sampai batas pemikiran mereka kepadanya. Sehingga meragukan 
mereka tentang pokok Agama. Atau mengkhayalkan kepada mereka ten- 
tang Allah Ta'ala dengan khayalan-khayalan (imajinasi-imajinasi), yang 
mahasucilah kiranya Alla Ta'ala daripadanya. Yang membuatnya dengan 
demikian, menjadi kafir atau orang bid'ah. Sedang dia dengan demikian, 
merasa senang gembira, bersuka-ria, dengan apa yang terjadi dalam dada- 
nya. la menyangka yang demikian itu suatu ma'rifah (pengenalan kepada 
Allah) dan bashirah (penglihatan dengan mata hati). 
Dan yang demikian itu terbuka baginya dengan kecerdikan dan kelebihan 
akalnya. Manusia yang paling bodoh, ialah orang paling kuat kepercaya- 
annya kepada akalnya sendiri. Orang yang paling berketetapan akal, ialah 
. Orang yang sangat curiga kepada dirinya sendiri dan yang lebih banyak 
bertanya kepada orang yang berpengetahuan (para alim-ulama). 
Aisyah r.a. berkata: “Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- 


DA c area ORAL LI 3 Te% DA 


ya Pa 


4 D 


(Innasy-syaithaana ya'tii ahadakum, fa yaquulu: man khalaqaka? Fa ya- 
guulu: Allaahu tabaaraka wa ta 'alaa. Fa yaguulu: fa man khalaga'llaaha? 
Fa idzaa wajada ahadukum dzaalika, fal-Yagul: aamantu bi'llahi wa rasuu- 
lihi. Fa inna dzaalika yadz-habu 'anhu). . 
Artinya: "Sesungguhnya setan itu datang kepada salah seorang kamu. 
Lalu ia bertanya: ”Siapakah yang menjadikan kamu?”. Maka salah se- 
orang kamu itu menjawab: "Allah yang mahasuci dan mahatinggi”. Lalu 
Setan itu bertanya lagi: “Siapakah yang menjadikan Allah?”, Apabila sa- 
lah seorang kamu menjumpai yang demikian, maka hendaklah ia menja- 
wab:. "Aku beriman kepada Allah dan RasulNya. Maka dengan demiki- 
an, setan itu pergi daripadanya”. (1). 

Nabi s.a.w. tiada menyuruh membahas tentang pengobatan bisikan setan 
ini. Karena, ini adalah bisikan yang dijumpai oleh kebanyakan manusia, 
tidak dijumpai oleh para ulama. Hak orang kebanya kan ialah: beriman 
dan Islam. Dan berbuat ibadah dan segala keperluan hidup. Dan menye- 
Tahkan ilmu untuk para alim-ulama. Orang awam, jikalau berzina dan men- 


1. Hadits ini dirawikan Ahmad, Al-Bazzar dan Abu Yu'la dari 'Aisyah dan Al-Bukhari 
dan Muslim dari Abi Hurairah. 


986 


curi, niscaya adalah lebih baik baginya daripada memperkatakan tentang 
ilmu (1). Karena orang yang memperkatakan tentang Allah dan Agama- 
Nya, tanpa pengetahuan yang kokoh, bisa jatuh dalam kekufuran, dima- 
“na ia tiada mengetahuinya, Seperti orang yang berlayar dilaut yang da- 
lam, sedang ia tiada tahu berenang. Dan tipuan setan mengenai yang 
berhubungan dengan aqidah dan mazhab itu, tiada terhingga. Dan se- 
sungguhnya kami kemukakan, dengan apa yang telah kami kemukakan 
dahulu dengan contoh. 
Diantara pintu-pintu setan, ialah: jahat sangka kepada kaum muslimin. 
Allah Ta'ala berfirman:- 


MAKA Pd aa BE 


Aga sang 3 MEN 
Ora -a7 K2) 


(Ya-ayyuhal-ladziina aamaw'j-tanibuu katsiiran minadh-dhanni, inna 
ba'dla'dh dhanni itsmun). 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan purba- 
sangka (kecurigaan), karena sebagian dari pipa angka itu dosa!”. S. 
Al-Hujurat, ayat 12. , 
Barangsiapa menghukum jahat orang lain, dengan purba bangka niscaya 
setan membawanya untuk panjang lidahnya dengan mengupat orang. 
Lalu ja binasa. Atau teledor melaksanakan kewajibannya. Atau meman- 
dang rendah untuk memuliakan orang itu. Dan melihat kepadanya de- 
ngan pandangan kehinaan: Dan melihat dirinya sendiri lebih baik dari 
orang tersebut. Dan'semuanya itu termasuk membinasakan. Dan karena 
itulah, Syara’ melarang melakukan tuduhan-tuduhan kepada orang. Nabi 
s.a.w. bersabda:- 


PADA 


(Ittaguu mawaad!i'at-tuhami). 

Artinya: '"Takutlah akan tempat-tempat yang bisa menimbulkan tuduh- 
an”. (2) 

Sehingga Rasulufilah s.a.w. menjaga diri daripada yang demikian. 
Diriwayatkan dari Ali bin Husain, bahwa Shafiyyah binti Huyay bin 
Akh-thab, menerangkan kepadanya: "Bahwa Nabi s.a.w. beri'tikaf da- 
lam masjid”. Shafiyyah meneruskan ceriteranya: "Lalu aku datang kepa- 
da Rasulu'llah s.a.w. Aku bercakap-cakap dengan beliau. Tatakala telah 
sore hari, lalu aku pergi. Maka Rasulu'llah s.a.w. pun bangun berdiri, 


1. Maksudnya, tentunya ilmu yang membawa kepada kekufuran. Lalu dapat dibandingkan 
g antara kekufuran itu dengan zina dan mencuri (Peny.). i 
2. Menurut Al-'Iraqi, beliau belum pernah mendapati hadits ini. 


987 


berjalan bersama aku. Lalu lewat disitu dua orang anshar dan memberi 
salam kepada Rasulu'llah s.a.w. Kemudian keduanya pergi. Lalu Rasu- 
lu'llah s.a.w. memanggil keduanya, seraya bersabda: "Dia ini Shafiyyah 
binti Huyay”. Maka keduanya menjawab: "Wahai Rasulu'llah! Kami ti- 
ada. menyangka apa-apa pada engkau, selain yang baik”. Lalu Rasutu'- 
llah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya setan itu berjalan pada anak 
Adam, pada tempat jalannya darah dari tubuhnya. Aku takut, setan itu 
masuk pada engkau berdua”. (1). 
Perhatikanlah, bagaimana Rasulu'llah s.a-w. berusaha terhadap Asia 
kedua orang anshar tadi, lalu menjaganya. Dan bagaimana beliau beru- 
saha terhadap ummatnya, lalu mengajarkan mereka jalan menjaga dari 
tuduhan. Sehingga orang alim, wara”, yang terkenal dalam semua ting- 
kah-lakunya dengan Agama, tidak akan begitu bermudah-mudah, lalu 
mengatakan: "Orang seperti aku ini, tidak disangka orang apa-apa, se- 
lain yang baik saja”, karena menyombong dengan dirinya. Orang yang 
paling wara”, paling tagwa dan paling alim, tidak akan dipandang oleh 
semua manusia kedapanya dengan semacam pandangan. Tetapi sebaha- 
gian mereka memandangnya dengan pandangan suka dan sebahagian - 
_ yang lain, memandangnya dengan pandangan marah. Karena itulah, se- 

orang penyair (2) bermadah, sebagai berikut:- 

”Wa 'ainu'rridlaa 'an kulli 'aibin kaliilatun, 

wa laakin 'ainu'ssukhthi tubdi'I-masaawia”. 
Artinya:- 

” Apabila kita senang kepada orang, 

segala kekurangannya tidak tampak. 

Tetapi, bila marah kepada orang, 

segala keburu kanya akan tampak”. f 
Maka haruslah menjaga diri dari jahat sangka dan dari menuduh orang- 
orang jahat. Karena orang-orang jahat itu tidak menyangka semua orang 
lain, melainkan jahat pula. Maka manakala anda melihat seseorang, 
yang berjahat sangka kepada orang lain, yang mencari segala kekurang- 
annya, maka ketahuilah, bahwa orang itu busuk batinnya. Dan demikian 
itu, kebusu kannya, yang tersaring dia daripadanya. Dan ia melihat ' 
orang lain, menurut dirinya sendiri. Sesungguhnya orang mu' min 
meminta kema'afan, sedang orang munafik, mencari kekurangan. Orang 
mu'min itu sejahtera dadanya terhadap hak semua makhluk Tuhan. 
Inilah sebahagian tempat-tempat masuknya setan kedalam hati manusia. 
Jikalau aku bermaksud menyelidiki semuanya, niscaya aku tidak sang- 
gup. Dan dengan sekadar ini, dapatlah memberi-tahukan kepada yang 
lain. Maka tidak ada pada manusia suatu sifat yang tercela, malainkan 
sifat itu menjadi senjata setan dan salah satu tempat masuknya. 


1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Shafijjah tersebut. 
2. Penyair ini, ialah Imam Asy-Syafi'i r.a. 


988 


Jikalau anda bertanya: "Apakah obatnya untuk menolak setan itu? Ada- 
.kah memadai pada yang demikian, dengan mengingati Allah (berdzikir) 
dan manusia mengucapkan: ”Laa haula wa laa quwwata illaa bi laah” 
(Tiada daya dan upaya, selain dengan Allah)?” 
Ketahuilah: bahwa obat hati pada yang demikian itu, ialah: menyumbat 
tempat-tempat masuknya setan, dengan membersihkan hati dari sifat-si- 
fat tercela itu. Dan itu termasuk hal-hal yang panjang uraiannya. Dan 
maksud kami dalam Rubu' ini dari Kitab Ihya” ini, ialah: menerangkan 
obat sifat-sifat-yang membinasakan. Dan masing-masing sifat itu memer- 
Jukan kepada kitab tersendiri, menurut uraian yang akan datang. Benar, 
apabila pokok-pokok sifat tersebut dipotong dari hati, niscaya setan 
mempunyai tempat singgahan dan bahaya yang lain pada hati, Dan dia 
tidak mempunyai tempat ketetapan. Dan ia dicegah dari singgahan itu, 
oleh mengingati Allah Ta'ala (berdzikir). Karena hakekat dzikir itu ti- 
dak dapat menetap pada hati kecuali sesudah hati itu dibangun dengan 
tagwa. Dan disucikannya dari sifat-sifat tercela. Kalau tidak demikian, 
maka adalah dzikir itu merupakan kata diri saja. Tiada berkuasa kepada 
hati. Lalu tidak dapat menolak kekuasaan setan. Karena itulah, Allah 
Ta'ala berfirman:- 

Er PALA nat es 7 abang 

on 4 Na) 


(Innal-ladziina't-tagau, idzia massahum thaa-ifun minasy-syaithaani, ta- 
dzakkaruu, fa idzaa hum mub-shiruun). . 

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang bertagwa, apabila mereka di- 
tipu oleh setan yang datang berkunjung, mereka ingat kembali dan keti- 
ka itu mereka menjadi orang-orang yang mempunyai pemandangan”.- S. 
Al-A'raf, ayat 201. 

Allah Ta'ala meng-khusus-kan yang demikian kepada orang yang ber- 
tagwa. Karena setan itu adalah seperti anjing lapar, yang mendekati 
engkau. Kalau tidak ada dimuka engkau roti atau daging, maka anjing 
itu terkejut dengan perkataanmu kepadanya: "Pergi!”. Maka semata- 
mata suara, dapat menolaknya untuk pergi. 

- Jikalau ada daging dihadapan engkau dan anjing “itu lapar, niscaya ia 
menyerang kepada daging. Dan ia tidak dapat ditolak untuk pergi de- 
ngan semata-mata perkataan. 

Maka hati yang kosong dari makanan setan itu, ia terkejut dengan sema- 
ta-mata dzikir. Adapun nafsu-syahwat apabila telah bersangatan pada 
hati, niscaya ia menolak hakekat dzikir kepada pinggir-pinggir hati. Lalu 
dzikir itu tidak menetap didalam hati. Akan tetapi setan yang menetap 

“didalam hati. 

Adapun hati orang-orang muttagin, yang terlepas dari hawa-nafsu dan 


989 


sifat-sifat tercela, maka ia diketuk oleh setan. Tidak untuk nafsu-syah- 

` wat, akan tetapi supaya hati itu kosong, disebabkan lalai daripada dzi- 
kir. Maka apabila ia kembali kepada dzikir, niscaya setan itu mengen- 
dap. Dalilnya yang demikian itu, ialah firman Allah Ta'ala:- 


(AA PDP an) AN IN Gada ka 26 


(Fa's-ta'idz billaahi minasy-syaithaanir-rajiim). 

Artinya: "Maka bermohonlah perlindungan kepada Allah, dari setan 
yang terkutuk!”. — S. An-Nahl, ayat 98. Hadits-hadits dan ayat-ayat 
yang lain, yang menerangkan tentang dzikir. 

Abu Hurairah berkata: "Telah bertemu setan orang mu'min dengan se- 
tan orang kafir. Setan orang kafir itu berminyak rambutnya, gemuk dan 
berpakaian, sedang setan orang mu'min itu kurus, tidak teratur rambutnya, 
berdebu dan telanjang. Lalu setan orang kafir bertanya kepada setan orang 
mu'min: "Mengapa kamu kurus?” Setan orang mu'min itu menjawab: 
Allah (membaca Bismi'llah), maka senantiasalah aku lapar. Apabila ia 
minum, ia menyebut nama Allah, maka senantiasalah aku haus. Apabila 
ia berpakaian, ia menyebut nama Allah, maka senantiasalah aku dalam 
keadaan telanjang. Apabila ja memakai minyak rambut, ia menyebut na- 
ma Allah, maka senantiasalah rambutku tidak teratur”. Lalu setan orang 
kafir itu berkata: "Tetapi aku bersama seorang laki-laki yang tiada ber: 
buat suatupun dari yang demikian. Aku bersekutu dengan dia pada 
makanannya, minumannya dan pakaiannya”. | 
Muhammad bin Wasi' berdo'a tiap-tiap hari sesudah shalat Shubuh, yai- 


tu:- 
20 PAPAN AN gz ye Apar CAP a i 
(Aa A AG 


Laga 

ua 2 SERA 

SEE Ig MA SE Ela Dira 

ZÉ spa 
(Allaahumma innaka sallath-ta 'alainaa 'aduwwan bashiiran 
bi'uyuubinaa yaraanaa huwa wa gabiiluhu min haitsu laa naraahum. Al- 
laahu'mma fa-aayis-hu minnaa kamaa aayastahu min rahmatika wa qan- 
nith-hu minnaa ka maa gannath-tahu min 'afwika wa baa'id bainanaa wa 
bainahu kamaa ba'ad-ta bainahu wa bainarahmatika, innaka 'alaa kulli 

syai-in gadiir). 

Artinya: "Wahai Allah Tuhanku! Sesungguhnya Engkau menguasakan 
diatas diri kami, seorang musuh yang dapat melihat kekurangan-keku- 
rangan kami, baik oleh dia sendiri atau golongannya, sedang kami tidak 
dapat melihat mereka. Wahai Allah Tuhanku! Jadikanlah dia berputus- 
asa daripada menipu kami, sebagaimana Engkau menjadikannya berpu- 


990 


tus-asa daripada. rahmat Engkau! Jadikanlah ia berputus-asa daripada 
menipu kami, sebagaimana Engkau menjadikannya berputus-asa daripa- 
da kema'afan Engkau! Jauhkanlah diantara kami dan dia, sebagaimana 
Engkau jauhkan, diantara dia dan rahmat Engkau! Sesungguhnya Eng- 
kau Maha-kuasa atas segala sesuatu”. 

Yang meriwayatkan peristiwa ini menerangkan: ”Lalu pada suatu hari, 
Iblis itu berdiri dihadapan Muhammad bin Wasi' pada jalan ke masjid, 
seraya berkata: ”Hai Ibnu Wasi’! Adakah engkau mengenal aku?”, Ibnu 
Wasi’ menjawab: "Siapa engkau?”. Iblis itu menjawab: "Aku Iblis”. La- 
lu Ibnu Wasi’ bertanya: "Apa maksud engkau?” Iblis itu menjawab: 
”Aku ingin, supaya engkau tiada mengajarkan seorangpun, do'a memin- 
ta perlindungan diri (al-isti'adzah) tadi. Dan aku tidak akan datang-da- 
tang kepada engkau”. 

Ibnu Wasi' menjawab: “Demi Allah! Aku tidak akan melarang al-isti'a- 
dzah itu kepada siapa saja yang mengingininya, Buatlah apa yang engkau 
mau!”. 

Dari Abdurrahman bin Abi Laila, yang mengatakan: "Adalah setan itu 
datang kepada Nabi s.a.w. dan ditangannya api yang bernyala-nyala. La- 
lu,ia berdiri dihadapan Nabi s.a.w. dan Nabi s.a.w. sedang shalat, Maka 
Nabi s.a.w. membaca ayat Al-Our-an dan berlindung dari setan yang 
terkutuk (membaca A'uudzu bi'llaahi minasy-syaithaani'rrajiim). Tetapi 
setan itu tidak pergi. Maka-datanglah malaikat Jibril a.s. kepada Nabi 
s.a.w., seraya mengatakan kepada Nabi a.s.: 


PEN EN NE AAN 
ne Ge Sa 


i 


PERDEA Te ELANG 
PEGAGA 


(Qul A'uudzu bi-kalimaati'I-laahi'ttaammaati'llatii laa jujaawizubunna 
- baarrun wa laa faajirun, min syarri maa yaliju fil-ardli wa maa yakhruju 
minhaa, wa maa janzilu minassamaa-i wa maa ya'raju fiihaa, wa min fi- 
tanil-laili wan-nahaari wa min thawaarigil-laili wan-nahaari, illaa thaari- 
gan yath-rugu bi-khairin, yaa Rahmaan!”). 
Artinya: "Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna, yang ti- 
dak dilampaui oleh orang baik dan orang zalim, dari kejahatan sesuatu 
yang masuk dalam bumi dan yang keluar daripadanya, dari sesuatu yang 
turun dari langit dan yang naik padanya, dari segala fitnah malam dan 
siang, dari segala yang datang pada malam dan siang, kecuali yang da- 
tang dimana datangnya itu dengan kebajikan, wahai Tuhan Yang Maha- 
pemurah!” 
Lalu Nabi s.a.w. membaca yang tersebut itu. 'Maka padamlah apinya 


991 


dan setan itu jatuh tersungkur”. (1). 

Al-Hasan berkata: ”Diceriterakan orang kepadaku, bahwa malaikat 
Jibril a.s. datang kepada Nabi s.a.w., seraya berkata: "Bahwa jin ifrit 
akan memperdayakan engkau. Apabila engkau pergi ketempat. tidur, 
maka bacalah: ayat Al-Kursiyyi. (2). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya setan telah datang kepadaku, lalu 
ia bertengkar dengan aku. Kemudian, ia bertengkar lagi dengan aku. 
Lalu aku pegang lehernya. Demi Allah yang mengutuskan aku dengan 
kebenaran! Aku. tidak melepaskannya, sehingga aku dapati kedinginan air 
lidahnya pada tanganku. Jikalau tidaklah do'a saudaraku Sulaiman a.s., 
niscaya jadilah aku tercampak dalam masjid”. (3). 

Nabi s.a.w. bersabda:- 


PE FEE DU EA 


(Maa salaka "Umaru fajjan illaa salakasy-syaithaanu fajjan, ghairal-ladzii 
salakahu 'Umaru). 

Artinya: “Umar tiada menjalani sesuatu jalan, melainkan setan menja- 
lani sesuatu jalan yang tiada dijalani oleh "Umar”. (4). i 
Fahamilah ini! Karena hati itu disucikan dari tempat gembalaan dan ke- 
kuatan setan. Yaitu: nafsu-syahwat. i 
Manakala anda mengharap, bahwa tertolaknya setan dari anda dengan dzikir . 
semata-mata, sebagaimana tertolaknya dari Umar r.a., maka yang demikian 
itu mustahil. Anda adalah seperti orang yang mengharap meminum obat 
sebelum mengosongkan perut dari makanan. Dan perut besar (maiddah) itu 
sibuk dengan makanan-makanan berat. Dan orang itu mengharap bahwa o- 
bat tersebut bermanfa'at kepadanya, sebagaimana bermanfa'atnya obat yang 
diminum sesudah perut kosong dan pengosongan perut besar. 

Dzikir itu obat dan tagwa itu pengosongan perut Yaitu: pengosongannya 
hati dari segala nafsu-syahwat. Maka apabila dzikir bertempat pada hati 
yang kosong dari selain dzikir, niscaya tertolaklah setan, sebagaimana 
tertolaknya penyakit dengan bertempatnya obat dalam perut yang ko- 
song daripada makanan, Allah Ta'ala berfirman:- 


ev Toa Bera 


(Inna fii dzaalika la-dzikraa li-man kaana lahu qalb). 


1. Hadits ini, diriwayatkan Ibnu Abid-Dun-ya. Hadits ini mursal. 

2. Hadits ini, diriwayatkan Ibnu Abid-Dun-ya. Hadits ini mursal. 

3. Hadits ini, diriwayatkan Ibnu Abid-Dun-ya dari Asy-Sya'bi, hadits mursal. Dan diriwa- 
yatkan Al-Bukhari dari Abi Hurairah, dengan sedikit perobahan. 6 

4. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Abi Waggash. 


992 


Artinya: “Sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi pengajaran bagi 
siapa yang mempunyai hati (pengertian). — S. Qaf, ayat 37. 
Allah Ta'ala berfirman:- 


- an LA 3 & i - 
JPN AN NS 


(en) 


(Kutiba “alaihi annahu man tawallaahu fa-annahu yudlil-lahu wa yahdii- 
hi ilaa “adzaa-bis-sa'iir). 
Artinya: "Telah ditetapkan, bahwa siapa, yang mengikut setan itu, su- 
dah tentu akan disesatkannya dan akan dipimpinnya menuju siksaan api 
yang menyala”. — S. Al-Hajj, ayat 4. 
Siapa yang menolong setan dengan perbuatannya, maka dia adalah pe- 
ngikut setan, walaupun ia menyebut Allah dengan lidahnya. Dan walau- 
pun anda mengatakan, bahwa telah datang hadits secara mutlak, yang 
menerangkan, bahwa dzikir (menyebut Allah) itu menolak setan. Anda 
tidak memahami, bahwa kebanyakan hal yang bersifat umum bagi Aga- 
ma itu dikhususkan dengan syarat-syarat yang dinukilkan oleh ulama-u- 
lama Agama. Maka lihatlah kepada diri anda. Tidaklah kabar itu seperti 
dilihat sendiri. Dan perhatikanlah, bahwa kesudahan dzikir anda dan iba- 
dah anda itu, ialah: shalatr'-Maka awasilah hati anda, apabila anda bera- 
da dalam shalat! Bagaimana hati itu ditarik oleh setan kepasar-pasar, 
mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang berjual-beli dan ber- 
soal-jawab dengan orang-orang yang menantang? Bagaimana setan itu 
membawa anda dalam lembah-lembah dunia dan tempat-tempat yang 
- membinasakan? Sehingga anda tidak teringat apa yang telah anda lupa- 
kan dari segala tetek-bengek dunia, selain dalam shalat anda. Dan setan 
itu tidak berdesak-desak pada hati anda, selain apabila anda mengerja- 
kan shalat. 
Maka shalat itu adalah batu penguji hati. Pada shalat, lahirlah segala ke- 
baikan dan keburukan hati. Shalat itu tidak diterima dari hati yang pe- 
nuh dengan segala hawa-nafsu dunia. Tidak dapat dibantah, bahwa setan itu 
tidak terusir dari anda, bahkan kadang-kadang bertambah bisikannya pada 
anda. Sebagaimana obat sebelum kosongnya perut kadang-kadang me- 
. nambahkan kemelaratan kepada anda. 
Jikalau anda bermaksud terlepas dari setan, maka dahulukanlah keko- 
songan perut dengan taqwa! Kemudian, iringilah dengan obat dzikir, 
yang akan melarikan setan daripada anda, sebagaimana setan itu lari 
daripada `Umar r.a. Karena itulah Wahab bin Munahbih berkata: ”Ber- 
taqwalah kepada Allah! Janganlah anda memaki setan secara terang-te- 
rangan, sedang anda temannya secara rahasia. Artinya: anda patuh ke- 
padanya”. Si 
Sebahagian mereka berkata: "Alangkah mengherankan, orang yang 


993 


.mendurhakai orang yang berbuat baik, sesudah diketahuinya akan keba- 
ikan orang.itu. Dan menta'ati akan orang yang terkutuk, sesudah diketa- 
huinya akan kedurhakaannya”. 

Dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:- 


ner A F. oge 
Ra) Keris 


(Ud'uunii astajib la-kum”). 

Artinya: "Mendo'alah kepadaKu, nanti Kuperkenankan (permintaan) 
kamu itu”. — S. Al-Mu'min, ayat 60. Anda mendo'a kepadaNya dan Ia 
tidak memperkenankan untuk anda. Maka seperti itu pulalah, anda 
mengingati Allah (berdzikir) dan setan tidak lari dari anda, karena ketia- 
daan syarat-syarat dzikir dan do'a. 

Orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham: “Bagaimana kami ini ber- 
do'a, maka tidak diperkenankan do'a kami itu? Pada hal Allah Ta'ala 
berfirman: ”Mendo'alah kepadaKu, nanti Kuperkenankan (permintaan) 
kamu itu?”. - 
Ibrahim bin Adham itu menjawab: "Karena hatimu itu mati”. 

Orang tersebut bertanya lagi: ” Apakah yang mematikan hati itu?”. 
Ibrahim bin Adham menjawab: "Delapan perkara: engkau mengetahui 
akan hak Allah, lalu engkau tidak bangun menegakkan hakNya, engkau 
membaca Al-Our-an dan engkau tidak mengerjakan menurut batas-batas 
yang ditentukan oleh Al-Our-an, engkau berkata: kami mencintai Rasu- 
lu'llah s.a.w. dan engkau tidak melaksanakan menurut sunnahnya, eng- 
kau mengatakan: kami takut kepada mati dan kamu tidak mengadakan. 
persiapan untuk mati. Allah Ta'ala berfjrman:- 


(121552, da Me A a E YAI 


(Innasy-syaithaana lakum “aduwwun fat-takhi dzuu-hu 'aduwwaa). 
Artinya: "Sesungguhnya setan itu musuh kamu. Sebab itu, perlakukan- 
lah dia sebagai musuh!”. — S. Fathir, ayat 6. Lalu kamu sepakat dengan 
setan itu pada perbuatan maksiat. Engkau mengatakan: kami takut kepa- 
da api neraka dan engkau membawa susah badanmu kedalam api nera- 
ka. Engkau mengatakan: kami mencintai sorga dan engkau tidak berbuat 
untuk sorga. Dan apabila kamu bangun dari tempat tidurmu, kamu lem- 
parkan kekurangan-kekuranganmu kebelakang punggungmu. Dan 
kamu bentangkan kekurangan orang lain dihadapanmu. Kamu telah me- 
marahkan Tuhanmu, maka bagaimanakah Ia memperkenankan 
do'amu?” 

Kalau anda bertanya: "Yang mengajak kepada maksiat yang bermacam- 


994 


macam itu, apakah setan itu satu atau setan-setan yang bermacam-ma- 
cam?”. : 

Ketahuilah, bahwa tidak perlu bagi anda mengetahui yang demikian pa- 
„da ilmu-mu'amalah. Bekerjalah menolak musuh dan jangan anda berta- 
nya tentang sifatnya! Makanlah sayur-sayuran dari mana saja datangnya 
dan janganlah anda tanyakan tentang tempat tumbuhnya sayuran itu! 
Akan tetapi yang terang dengan cahaya penglihatan pada penyaksian- 
penyaksian hadits, ialah: mereka itu adalah tentara yang berbaris. Ma- 
sing-masing macam dari maksiat itu, mempunyai setan yang tertentu dan 
yang mengajak kepadanya. : | 

Adapun jalan penglihatan, untuk menyebutkannya adalah panjang. Dan 
mencukupilah untuk anda, sekedar yang telah kami sebutkan itu. Yaitu:, 
bahwa perbedaan yang menyebabkannya, menunjukkan kepada 
perbedaan sebab-sebab, sebagaimana yang telah kami sebutkan tentang 
cahaya api dan hitam asap. 

Adapun hadits, maka Mujahid telah mengatakan: “Iblis itu mempunyai 
lima anak. Masing-masing dari anak itu dijadikan sesuatu yang menjadi 
urusannya. Kelima anak itu ialah: Tsabur, A'war, Mabsuth, Dasim dan 
Zalambur. 

Tsabur, yaitu: yang punya segala bencana, yang menyuruh dengan kebi- 
nasaan, merobekkan baju, manampar pipi dan dakwaan jahiliah. Ada- 
pun A'war, yaitu: yang punya zina, yang menyuruh dan menghiaskan 
kezinaan. Adapun Mabsuth, yaitu: yang punya kebohongan. Dan Dasim, 
ialah: yang masuk bersama orang laki-laki kepada keluarganya, yang 
menuduh mereka, dengan kekurangan pada laki-laki itu dan yang mem- 
buat laki-laki itu marah kepada keluarganya. Dan Zalambur, yaitu: yang 
punya pasar. Lalu dengan sebab Zalambur, mereka itu senantisa menda- 
pat kezaliman. 

Setan shalat, dinamai: Khanzab-(1). 

Dan setan wudlu’, dinamai: Walhan (2). 

Mengenai yang demikian, telah tersebut pada banyak hadits. g 
Sebagimana setan pada mereka itu banyak, maka bagitu pulalah malai- 
katpun banyak. Dan telah kami sebutkan pada “Kitab Syukur” tentang 
rahasia banyaknya malaikat dan masing-masing mereka mempunyai tu- 
gas khusus yang tersendiri” Abu Amamah Al-Bahili berkata: ”Rasulu'- 
Ilah s.a.w. bersabda:- : 


1. Hadits ini dirawikan Muslim dari Usman bin Abil-'Ash. 
2. Hadits ini dirawikan At-Tirmidzi dari Ubai bin Ka'ab. 


995 


Da 

Dana a KIAN. 23 

DE San 35 e - PRA 

ME EAE A eRe A 

aea je; ATE 
MAAN ea 


(Wukkilla bil-mu'mini miatun wa sittuuna malakan, yadzubbuuna 'anhu 
maa lam yagdir 'alaihi min dzaalika, lil-bashari sab'atu amlaakin, ya- 
dzubbuuna 'anhu, kama yudzabbu'dz-dzubaabu 'an gish'atil-'asali filyau- 
mish-shaa-ifi. Wa maa lau badaa lakum lara-aitumuuhu 'alaa kulli sahlin 
wa jabalin. Kullun baasithun yadahu, faaghirun faahu. Wa lau wukkilal- 
'abdu ilaa nafsihi tharfata 'ainin lakhtathafathu'sy-syayaathinu). 

Artinya: ”Diwakilkan dengan orang mu'min seratus enampuluh malai- 
- kat, yang mempertahankannya,. apabila ia tidak sanggup mempertahan- 
kan dirinya dari yang demikian. Bagi penglihatan (mata) mempunyai tu- 
juh malaikat, yang mempertahankannya, sebagaimana lalat ditolak-jauh 
dari piring madu pada hari panas. Jikalau tampaklah bagi kamu malaikat 
itu, niscaya kamu melihatnya, pada tiap-tiap lembah dan bukit. Masing- 
masing mereka menghamparkan tangannya dan membuka mulutnya. 
Dan jikalau diwakilkan hamba mu'min itu kepada dirinya sendiri seke- 
jap mata niscaya ia disambar oleh setan-setan”. (1). 

Ayyub bin Yunus bin Yazid berkata: "Ada berita yang sampai kepada 
kami, bahwa lahir anak-anak jin bersama anak- anak manusia. Kemudian: 
mereka itu jadi bersama anak-anak manusia” 

Jabir bin Abdullah meriwayatkan, bahwa Nabi Adam a.s. tatkala turun 
ke bumi, berdo'a: "Wahai Tuhanku! Iblis ini yang Engkau jadikan per- 
musuhan diantaraku dan dia. Jikalau Engkau tidak menolong aku, nisca- 
ya aku tiada sanggup menghadapinya”. 

Allah berfirman: "Apabila engkau melahirkan anak, maka diwakilkan 
seorang malaikat kepadanya” 

Nabi Adam a.s. berdo'a: "Wahai Tuhanku, tambahkalah kepadaku!”. : 
Allah berfirman: "Aku balas satu kejahatan dengan satu. Dan satu per- 
buatan kebaikan, Aku balas sepuluh, sampai sebanyak.yang Aku kehen- 
daki”. 

Nabi Adam a.s. berdo'a lagi: "Wahai Tuhanku, tambahlah kepadaku!”, 
Allah berfirman: "Pintu tobat itu terbuka, selama masih ada nyawa da- 
lam badan”. 

Dan Iblis berdo'a: "Wahai Tuhanku! HambaMu itu yang Engkau mulia- 
kan terhadap aku, jikalau tidak Engkau menolong aku terhadapnya, nis- 


1. Hadits ini dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dengan isnad dla'if. 


996 


caya aku tidak sanggup menghadapinya”. 

Allah berfirman: “Apabila dilahirkan untuk Adám seorang anak, maka 
untukmu dilahirkan seorang anak pula”. 

Iblis berdo'a: "Wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku!”. 

Allah berfirman: "Engkau berjalan pada mereka pada tempat jalan da- 
rahnya dan engkau mengambil dada mereka menjadi rumahmu”. 

Iblis mendo'a lagi: "Tambahlah, wahai Tuhanku!”. 

Allah berfirman:- | 


ANA G5 lesy ysies 
Ga nd DIPANEN ENa PPI 


(Wa-ajlib ‘alaihim bi-khailika wa rajilika wa syaarikkum fil-amwaali wal- 
aulaadi, wa 'idhum wa maa ya'iduhu musy-syai-thaanu illaa ghuruuraa). 
Artinya: "Dan kerahkanlah mereka dengan pasukan engkau yang berku- 
da dan jalan kaki dan berserikatlah dengan mereka tentang harta dan 
anak-anak dan janjikanlah (apa-apa) kepada mereka. Dan apa yang di- ` 
janjikan oleh setan itu kepada mereka, tiada lain dari tipuan belaka”. — 
S. Al-Isra”, ayat 64. 

Dari Abid-Darda' r.a. yang mengatakan: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- 


AA dan, SERA JASA ga 
fa ji- Sea A - us, ha Sala PARI AA 

Tea PAKA EA 233 Nan 
53 6 as #5 BAK; PAS Bg In JS 
RAEE FIP ERREKA ; APEA WAA 

ZD, 2 Te OB AL on 3y 0G 033, 0 
Ba Sai ena npe 
SAYA dapa 3 ap Sa 


(Khalaqa'l-laahu'l-jinna tamat ash-naafin: shanfun hayyaatun wa 'a- 
qaaribu wa khasyaasyul-ardli/ Wa shanfun kar-riihi fil-hawaa-i. Wa shan- 
fun 'alaihimu'ts-tsawaabu wal-'iqaabu. Wa khalaga'l-laahu Ta'aala'l-insa 
tsalaa-tsata ash-naafin: shanfun kal-bahaa-imi, kamaa gaala Ta'aalaa: .... 
lahum guluubun laa yafgahuuna bihaa wa lahum a'yunun laa yubshiruuna 
bihaa wa lahum aa-dzaanun laa yasma'uuna bihaa. Ulaa-ika kal-an'aami, bal 
'hum adtallu-wa shanfun ajsaamuhum ajsaamu bani Aadama wa arwaa- 
huhum arwaahusy-syayaathini. Wa shanfun fiidhilli'aahi Ta'aalaa yaumal- 
giaamati, yauma laa dhilla illaa dhilluhu ). 

Artinya: ”Allah Ta'ala menjadikan jin tiga macam: semacam seperti 
ular, kala dan binatang-binatang kecil dibumi. Semacam seperti angin di- 


997 


udara, Dan semacam lagi, pada mereka pahala dan siksa. Allah Ta'ala 
menjadikan manusia tiga macam: semacam seperti hewan, sebagaimana 
` firman Allah Ta'ala: ” ...... mereka mempunyai hati (tetapi) tidak me- 
mahamkan dengan hatinya, mempunyai mata, (tetapi) tidak melihat de- 
ngan matanya dan mempunyai telinga, (tetapi) tidak mendengarkan de- 
ngan telinganya. Orang-orang itu seperti binatang ternak, bahkan lebih 
sesat” — (S. Al-A'raf, ayat 179). Semacam lagi, tubuhnya tubuh manu- 
sia dan nyawanya nyawa setan. Dan semacam lagi dalam naungan 
Allah Ta'ala pada hari kiamat, hari yang tak ada naungan padanya, se- 
lain naungan Allah”. (1). 
Wahib bin Al-Ward berkata: "Sampai kepada kami ceritera, bahwa Iblis 
merupakan diri seperti manusia, dihadapan Nabi Yahya bin Zakaria a.s. 
Iblis itu berkata: "Aku bermaksud menasehati engkau”. Nabi Yahya 
a.s. menjawab: "Aku tiada memerlukan akan nasehatmu. Akan tetapi 
terangkanlah kepadaku tentang anak Adam!”. Lalu Iblis itu menjawab: 
”Mereka pada kami tiga macam. Semacam dari mereka itu, adalah ma- 
cam yang sangat sulit kepada kami. Kami hadapi salah seorang dari 
mereka, sehingga kami fitnahkan dia dan kami berketetapan padanya. 
Lalu ia berlindung dengan pembacaan istighfar dan tobat. Maka rusaklah 
semua yang telah kami peroleh daripadanya. Kemudian, kami kembali 
lagi kepadanya, lalu iapun kembali kepada istighfar dan tobat. 
Kami tiada berputus-asa daripadanya dan kami tiada memperoleh hajat 
' kami daripadanya. Kami hanya payah saja menghadapinya. Yang sema- 
cam lagi, mereka itu dalam tangan kami, seperti bola dalam tangan 
anak-anakmu. Kami balik-balikkan mereka menurut kehendak kami. 
Mereka menjaga dari kami, diri mereka. Adapun macam ketiga, mereka 
adalah seperti: engkau, yang terpelihara dari kesalahan. Kami tidak 
sanggup berbuat sesuatu terhadap mereka”. 
Kalau anda bertanya, bagaimana setan itu membuat dirinya menyerupai 
dengan sebahagian manusia dan tidak dengan sebahagian yang lain? 
Apabila dilihat bentuknya, maka apakah itu bentuknya yang sebenarnya 
atau contoh yang memberi bentuk setan dengan demikian? Jikalau setan 
itu menurut bentuknya yang sebenarnya, maka bagaimana ia dapat terli- 
hat dengan bentuk yang bermacam-macam? Dan bagaimana ia dapat ter- 
lihat pada satu waktu didua tempat dan dengan dua bentuk? Sehingga ia 
dapat dilihat oleh dua orang dengan dua bentuk yang berlainan. 
Ketahuilah kiranya, bahwa malaikat dan setan, masing-masing mempu- 
nyai dua bentuk. Yaitu: hakekat bentuk keduanya. Dan hakekat bentuk 
keduanya itu tidak dapat diketahui dengan menyaksikan, kecuali dengan 
nur kenabian. Nabi s.a.w. tiada melihat malaikat Jibril a.s. dalam ben- 
tuknya, kecuali dua kali (2). 


1. Hadits ini dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya. Hadits ini dla'if. 
2. Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a. 


998 


Yang demikian, ialah: bahwa Nabi s.a.w. meminta kepada Jibril a.s. su- 
paya memperlihatkan dirinya kepada Nabi s.a.w. menurut bentuknya. 
Lalu Jibril a.s. menjanjikannya di Baqi} Dan tampaklah Jibril a.s. kepa- 
da Nabi s.a.w. di Hara'. Maka tertutuplah ufuk dari Timur (masyriq) 
sampai ke Barat (maghrib). Dan sekali lagi, Nabi s.a.w. melihat Jibril 
a.s. menurut bentuknya pada malam mi'raj disisi Sadratul-muntaha. Bia- 
sanya Nabi s.a.w. melihat Jibril a.s. itu dalim bentuk manusia (1). 

Nabi s.a.w. melihat Jibril a.s. menurut bentuk Dahiyah Al-Kalabi (2). 
Dahiyah adalah seorang laki-laki yang cantik mukanya. 

Yang kebanyakan, malaikat Jibril a.s. itu membuka kepada ahli-muka- 
syafah dari orang-orang yang mempunyai hati, dengan contoh bentuknya. 
Lalu setan menampakkan contoh bentuknya bagi ahli mukasyafah itu waktu 
jaga (tidak tidur). 

Maka ia melihat setan tersebut dengan matanya dan mendengar perkata- 
annya dengan telinganya. Lalu yang demikian itu berkedudukan pada 
kedudukan hakekat bentuknya, sebagaimana tersingkap dalam tidur bagi 
kebanyakan orang-orang saleh. Yang tersingkap pada waktu jaga, yaitu: 
yang telah sampai kepada tingkat, yang tidak dapat dicegah dari muka- 
syafah yang ada dalam tidur, oleh kesibukan pancaindera dengan dunia. 
Lalu ia melihat dalam jaga itu, apa yang dilihat oleh orang lain dalam ti- 
dur. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Abdul-'aziz r.a., bahwa 
seorang laki-laki, meminta kepada Tuhannya, supaya Tuhan memperli- 
hatkan kepadanya tempat setan dalam hati manusia. Lalu ia melihat da- 
lam tidurnya (bermimpi) tubuh seorang laki-laki yang menyerupai batu 
yang bersih berkilat. Kelihatan dalamnya dari luarnya. Dan ia melihat 
setan itu dalam bentuk katak, yang duduk atas lembung kiri orang itu, 
diantara lembungnya dan telinganya. Katak itu mempunyai belalai halus, 
yang dimasukkannya dari lembung kiri orang itu kedalam hatinya, dima- 
na dibisikkan kepadanya hal-hal yang tidak baik. Apabila orang itu me- 
ngingati Allah Ta'ala (berdzikir), niscaya setan itu mengendap. 

Hal yang seperti ini, kadang-kadang disaksikan dengan mata pada waktu 
jaga. Sebahagian golongan kasyaf melihat setan itu, dalam bentuk anjing 
bertelungkup atas bangkai. Ia mengajak manusia kepada bangkai itu. 
Dan bangkai itu adalah contoh dunia. Ini berlaku sebagai penyaksian 
bentuk setan itu yang hakiki. Sesungguhnya hati itu-tak boleh tidak-akan 
lahir hakekatnya, dari wajahnya yang berhadapan dengan alam malakut. 
Dan ketika itu cemerlanglah. bekasnya, atas wajahnya yang berhadapan 
dengan alamul-mulki wasy-syahadah (alam yang tampak, dapat disaksi- 
kan). Karena salah satu daripada keduanya bersambung dengan yang 
satu lagi. Dan telah kami terangkan, bahwa hati itu mempunyai dua wa- 
jah: wajah kealam gaib, yaitu: tempat masuknya ilham dan wahyu. Dan 
wajah kealam syahadah. Maka yang lahir daripadanya pada wajah yang 


1. Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a. 
2. Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. 


999 


mengiringi pihak alam syahadah, adalah merupakan bentuk khayalan. 

-Karena seluruh alam syahadah itu khayalan. Hanya khayalan itu sekali 
berhasil dari pandangan dengan panjaindera kepada zahiriah alam sya- 
hadah. Maka bolehlah bentuk itu tidak bersesuaian dengan maksud. Se- 
hingga terlihat orang yang cantik bentuknya, pada hal dia itu kotor ba- 
tinnya dan keji rahasianya. Karena alam syahadah itu alam yang banyak 
penyelewengan. 

Adapun bentuk yang berhasil dalam khayalan, dari cemerlangnya alam 
malakut diatas batin rahasia hati, adalah merupakan peniruan sifat dan 
penyesuaian bagi sifat. Karena bentuk pada alam malakut itu, mengikuti 
sifat dan penyesuaian bagi sifat. Maka tak dapat dibantah, bahwa mak- 
sud yag keji akan terlihat dengan bentuk yang keji. Maka setan itu akan” 
terlihat dalam bentuk anjing, katak, babi dan lain-lain, Dan malaikat 
akan terlihat dalam bentuk yang cantik. Maka bentuk itu adalah judul - 
maksud dan yang menerangkan maksud itu dengan sebenarnya. Karena 

itulah, beruk dan babi dalam tidur (mimpi) menunjukkan kepada manu- 

= sia keji. Kambing menunjukkan kepada manusia yang sejahtera isi dada- 

nya. ; 
Begitulah semua pintu mimpi dan penta'birannya (pengertian mimpi). 

Dan inilah rahasia-rahasia ajaib, Yaitu: diantara rahasia-rahasia keajaib- 
an hati. Dan tidak layak menyebutkannya dengan Ilmu-Mu'amalah. Dan 
yang dimaksudkan, ialah: anda membenarkan, bahwa setan itu tersing- 

kap, bagi orang-orang yang mempunyai hati farbabil-gulub). Begitu pula 

malaikat, sekali dengan jalan percontohan dan peniruan, sebagaimana 
ada yang demikian itu dalam tidur. Dan sekali dengan jalan hakekat 

yang sebenarnya. Dan yang kebanyakan, ialah: percontohan dengan 
bentuk yang memberi arti. Yaitu: contoh arti, tidak arti itu sendiri. Ha- 
nya yang demikian itu, dapat disaksikan dengan penyaksian yang hakiki 
dengan mata. Dan ahli kasyaf saja yang dapat menyaksikannya, tidak o- 

rang kelilingnya, seperti orang yang tidur. 


PENJELASAN: tentang bisikan hati, cita-citanya, segala yang terguris 
padanya dan maksud-maksudnya, yang disiksakan 
seorang hamba dengan yang tersebut itu dan apa yang 
dima'afkan, tiada disiksakan dengan yang demikian. 


Ketahuilah kiranya, bahwa ini adalah hal yang tersembunyi, yang me- 
merlukan kepada penguraian. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang berten- 
tangan, telah membentangkannya, yang meragukan jalan untuk me- 
ngumpulkannya. Kecuali pada ulama-ulama yang ahli tentang syari'at. 
Telah diriwayatkan daripada Nabi s.a.w., bahwa beliau bersabda:- 


Pan Toe ta Lo Bh an. 
A PD SPNA aa 


1000 


CUfia 'an ummatii maa haddatsat bihii nufuusuhaa maa lam tatakallam 
„bihi au ta'mal bihi). | Aa 
Artinya: "Dima'afkan daripada ummatku, apa yang dibisikkan oleh hati- 
nya, bila tidak dikatakannya atau dikerjakannya”. (1). : | 
Abu Hurairah berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- 
Bag Abi e AA SARAN HN RA 
JG 
(Inna'llaaha Ta'aalaa yaquulu lil-hafadhah: Idzaa hamma 'abdi bi sayyi- 
atin falaa taktubuuhaa. Fa in 'amilahaa faktubuuhaa sayyiatan. Wa idzaa 
hamma bihasanatin lam ya'malhaa faktubuuhaa hasanatan. Fa in 'amila- 
haa faktubuuhaa 'asyran). 
Artinya: "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat 
penjaga: "Apabila hambaKu bercita-cita perbuatan keji, maka janganlah 
kamu tuliskan! Kalau dikerjakannya, maka tulislah satu kekejian! 
Apabila ia bercita-cita perbuatan baik yang tidak dikerjakannya, maka 
tulislah satu kebaikan! Dan kalau dikerjakannya, maka tutisiah sepuluh 
kebaikan”. (2). 
Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam ”Shahih”nya. 
Dan itu adalah dalil tentang dima'afkan pekerjaan dan cita-cita hati 
akan perbuatan keji. Dafi pada kata-kata yang lain dari Nabi s.a.w. ter- 
sebut, yang artinya: "Orang yang bercita-cita perbuatan baik, lalu tidak 
dikerjakannya, maka dituliskan suatu kebaikan baginya. Dan orang yang 
bercita-cita suatu perbuatan baik, lalu dikerjakannya, maka dituliskan 
baginya tujuhratus gandanya. Dan orang yang bercita-cita perbuatan ke- 
ji, lalu tidak dikerjakannya, maka tidak dituliskan. Dan kalau dikerja- 
kannya, maka dituliskan”. 
Dan pada kata-kata yang lain dari Nabi s.a.w. tersebut, yang artinya: 
"Apabila seseorang berkata akan mengerjakan suatu pekerjaan keji, 
maka aku akan mengampunkannya selama tidak dikerjakannya”. 
Semua yang tersebut tadi menunjukkan kepada pema'afan. 
Adapun yang menunjukkan kepada penyiksaan, ialah firman Allah Sub- 
hanahu wa Ta'ala:- 


ERA A ETS 53 
Wr na aing) TES IA LIAT 


(Wa in tubduu maa fii anfusikum au tukhfuuhu yuhaasibkum bihil-laah, 

fa yakhfiru li man yasyaa-u wa yu'adz-dzibu man yasyaa ). 

Artinya: “Sekiranya kamu terangkan apa yang dalam hatimu atau kamu 

1. Hadits ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abi Hurairah. 

2. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab "SHAHIH” nya ma- 
sing-masing. 


1001 


sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkan kamu juga. Allah 
mengampuni orang yang dikehendakiNya dan menyiksa orang yang dike- . 
hendakiNya”. — S. Al-Baqarah, ayat 284. 
Dan firman Allah Ta'ala:- 

S IAEN AN DU Ten SET, 


Oren yan) Ina 


(Wa laa tag fu maa laisa laka bihi 'ilmun, in-nas-sam'a wal-bashara wal- 
fua-da kullu ulaa-ika kaana “anhu mas-uu-laa). 

Artinya: "Dan janganlah engkau turut apa yang tidak engkau ketahui, 
sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan mene- 
rima pertanyaan”. — S. Al-Ista', ayat 36. 

Firman itu menunjukkan, bahwa perbuatan hati adalah seperti perbuat- 
an pendengaran dan penglihatan. Tidak dima'afkan. Allah "Ta ala berfir- 
man:- 


Gara an LOR NS Fy Grs Bra 31 FI, 


(Wa laa taktumusy-syahaadata, wa man yaktumhaa fa-in-nahuu aatsimun 


galbuh). 
Artinya: "Dan janganlah menyembunyikan kesaksian! Siapa yang me- 
nyembunyikan kesaksiannya itu, sesungguhnya hatinya berdosa”. — S. 


Al-Bagarah, ayat 283. 
Dan firman Allah Ta'ala:- 


HAK NAS a 
aa 


(Laa yuaakhidzu-kumul-laahu bil-laghwi fii ai-maanikum, wa laa-kin yu- 
aakhidzukum bimaa kasabat guluubukum). 

Artinya: "Allah tidak mengadakan tuntutankewajiban-karena sumpah- 
mu yang tidak disengaja. Tetapi Ia mengadakan tuntutan-kewajiban ter- 
hadap apa yang dikerjakan hatimu”. — S. Al-Bagarah, ayat 225. 
Sebenarnya pada kami tentang persoalan ini, tidak dapat dipahami, se- 
belum diliputi dengan uraian pekerjaan hati, dari permulaan lahirnya 
sampai kepada lahirnya perbuatan pada anggota badan. Maka sekarang 
kami terangkan, bahwa: 

Yang pertama datang pada hati, ialah: gurisan, sebagaimana-umpama- 
nya -terguris pada hati seseorang, rupa seorang wanita. Dan wanita itu di- - 
belakangnya dijalan. Jikalau ia berpaling kepadanya, niscaya dilihatnya. 
Yang kedua, berkobar-kobar keinginan melihat. Dan itu, adalah gerakan 
nafsu-syahwat yang menjadi sifat manusia. Dan ini terjadi dari gurisan 


1002 


yang pertama itu. Dan kami namakan: Kecenderungan tabiat. Dan yang 
pertama tadi, dinamakan: kata hati (haditsun-nafsi). 

Yang ketiga, keputusan hati, bahwa Te alah itu dikerjakan. Artinya: 
seyogialah bahwa ia akan memandang wanita itu. Karena tabiat (karak- 
ter manusia) apabila cenderung kepada sesuatu, niscaya kemauan dan 
niat itu tidak bergerak, sebelum segala penghalang tersingkirkan. Ka- 
dang-kadang ia dicegah oleh malu atau takut menoleh. Dan tidak ada- 
nya penghalang-penghalang itu, kadang-kadang dengan perhatian. Yaitu, 
pada umumnya itu suatu ketetapan dari pihak akal. Dan ini dinamakan: 
tekad (keyakinan). Dan tekad itu mengikuti gurisan dan kecenderungan 
hati. 

Dan yang keempat, keputusan azam (cita-cita) untuk menoleh kepada 
wanita tersebut dan keyakinan niat hati pada yang demikian. Dan inilah 
yang kami namakan: cita-cita, niat dan maksud mengerjakannya. 
Cita-cita itu kadang-kadang mempunyai dasar yang lemah. Tetapi apabi- 
la hati mendengar kepada gurisan yang pertama, sehingga panjang pena- 
rikannya kepada jiwa, niscaya cita-cita itu menjadi kuat. Dan menjadi 
kemauan yang diyakini. Apabila kemauan telah diyakini, kadang-kadang 
timbul penyesalan sesudah keyakinan itu. Lalu ditinggalkan mengerja- 
kannya. Dan kadang-kadang lupa disebabkan oleh sesuatu penghalang. 
Lalu tidak dikerjakan dan tidak menoleh kepadanya. Dan kadang-ka- 
dang dicegah oleh sesuatu pencegah, lalu sulit mengerjakannya. 

Maka disini ada empat hal bagi hati, sebelum dikerjakan dengan anggo- 
ta badan. Yaitu: gurisan, ya'ni: kata hati. Kemudian: kecenderungan, 
kemudian: tekad, kemudian: cita-cita. Maka kami jelaskan, bahwa guris- 
an, itu, tidak dikenakan tuntutan. Karena ia tidak termasuk dalam ikhtiar 
(pilihan atau usaha). Begitu pula: kecendorongan dan berkobarnya nafsu 
syahwar. Keduanya tidak juga termasuk dalam ikhtiar. Dan itulah yang 
dimaksudkan oleh sabda Nabi s.a.w.: ”Dima'afkan daripada ummatku, 
apa yang dibisikkan oleh hatinya”. 

Maka kata-hati itu, merupakan gurisan-gurisan yang membisik dalam ha- 
ti (jiwa). Dan tidak diikuti oleh/ cita-cita mengerjakannya. Adapun cita- 
cita dan azam, maka tidak dinamakan: kata-hati. Akan tetapi kata-hati, 
adalah sebagaimana diriwayatkan dari 'Usman bin Madl'un, dimana ia 
mengatakan kepada Nabi s.a.w.: "Wahai Rasulu'llah! Hatiku mengata- 
kan kepadaku, supaya aku ceraikan Khaulah”. Lalu Nabi s.a.w. menja- 
wab: . "Hati-hati! Sesungguhnya, diantara sunnahku, ialah: kawin 
(nikah)”. 

"Usman bin Madh'un berkata lagi: “Hatiku mengatakan kepadaku, supa- 
ya aku potong alat nafsu-syahwatku”. Nabi s.a.w. menjawab: "Hati-hati! 
Memutuskan alat nafsu-syahwat umatku, ialah membiasakan berpuasa”. 
*Usman bin Madh'un berkata pula: "Hatiku mengatakan kepadaku, supa- 
ya aku menjadi padri”. Nabi s.a.w. menjawab: “Hati-hati! Kepadrian | 
ummatku, ialah jihad dan hajji”. 


1003 


"Usman bin Madh'un berkata lagi: “Hatiku mengatakan kepadaku, supa- 
,ya aku meninggalkan makan daging”. Nabi s.a.w. menjawab: "Hati-hati! 
Sesungguhnya aku menyukai daging. Jikalau aku memperolehnya, nisca- 
ya aku makan. Dan jikalau aku minta pada Allah, niscaya diberikanNya 
kepadaku” (1). t 
Semua gurisan ini yang tidak disertai oleh azam mengerjakannya, ada- 
lah: kata-hati (haditsun-nafsi). Dan karena itulah "Usman bin Madh'un 
bermusyawarah dengan Rasulu'llah s.a.w. Karena tidak ada padanya 
azam dan cita-cita dengan perbuatan itu. 
Adapun yang ketiga, yaitu: tekad dan keputusan hati, bahwa seyogianya 
ia mengerjakannya, maka ini adalah keragu-raguan (taraddud), diantara 
terpaksa atau dengan pilihan (ikhtiar) mengerjakannya. Dan keadaan 
berbeda-beda padanya. Yang ikhtiar (dengan pilihan dan kemauan sen- 
diri) dilakukan tuntutan. Dan yang idltirari (yang terpaksa dikerjakan), ti- 
dak dilakukan tuntutan. 
Adapun yang keempat, yaitu: cita-cita mengerjakannya, maka dilakukan 
tuntutan. Kecuali, kalau tidak dikerjakannya, maka itu diperhatikan. 
Kalau ditinggalkannya karena takut kepada Allah Ta’ala dan menyesal 
diatas cita-citanya itu, niscaya dituliskan untuknya suatu kebaikan. Kare- 
na cita-citanya itu keji. Dan pencegahan diri dan mujahadahnya akan 
hawa-nafsunya itu, suatu kebaikan. Dan cita-cita yang sesuai dengan ta- 
biat itu, termasuk diantara yang menunjukkan kepada sempurnanya ke- 
lalaian kepada Allah Ta'ala. Dan mencegah diri dengan mujahadah iti 
menyalahi tabiat (keinginan hawa-nafsu), yang memerlukan kepada ke- 
kuatan besar. Maka kesungguhannya menyalahi tabiat itu, adalah 
amalan karena Allah Ta'ala. Dan amalan karena Allah Ta'ala itu, lebih 
berat daripada kesungguhannya menyetujui setan dengan menyetujui 
tabiat (keinginan hawa-nafsu) itu. Lalu dituliskan suatu kebaikan bagi- . 
nya. Karena ia menguatkan kesungguhannya mencegah diri dan cita-cita- 
' nya yang tersebut, daripada cita-citanya mengerjakan perbuatan itu. 
Kalau ia tercegah dari perbuatan itu disebabkan oleh sesuatu pencegah 
atau ditinggalkanya disebabkan sesuatu halangan, bukan karena takut 
kepada Allah Ta'ala, niscaya dituliskan suatu kekejian kepadanya. Kare- 
na cita-citanya itu merupakan suatu perbuatan ikhtiari dari hati. 
Alasan atas uraian ini, ialah apa yang diriwayatkan dalam kitab "Sha- 
hih”, yang terurai pada kata-kata hadits. Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- 


IPA, PING AA VR PALA NI 
BBS aa Fa 
An A AA 


(1). Hadits ini diriwayatkan oleh At—Tirmidzi dari Ali bin Zaid, dari Sa'id bin Al-Musayyab, 
selaku hadits mursal 


1004 


(Qaalatil-malaaikatu 'alaihimus-saldam: ”Rabbii! Dzaaka “abduka 
| yuriidu an ya'mala sayyiatan wa hùwa absharu bihi. Fa gaala rgubuu- 
hu?”. Fa in huwa 'amilahaa, faktubuuhaa lahu bimitslihaa. Wa in taraka- 
haa, faktubuuhaa lahu hasanatan. IAnamaa tarakahaa min jarraa-ii”. 
Artinya: ”Para malaikat a.s. itu berkata: "Wahai Tuhanku! Orang itu 
hambaMu, yang bermaksud berbuat kekejian, sedang ia lebih melihat- 
nya”. Maka Allah berfirman: "Intiplah dia! Kalau dikerjakannya, maka 
tulislah kejahatan itu seperti yang dikerjakannya! Kalau ditinggalkanya, 
maka tulislah suatu kebaikan baginya! Sesungguhnya ia meninggalkan 
kekejian itu, dari karenaKu”. (1). 
Sekiranya dikatakan: "Jikalau tidak dikerjakan kekejian itu”, dimaksud- 
kan, ialah ditinggalkannya, karena Allah, Adapun, apabila seseorang 
berazam kepada perbuatan keji, lalu berhalangan disebabkan oleh sesu- 
atu sebab atau karena lupa, maka bagaimanakah kekejian itu dituliskan 
baginya suatu kebaikan? Nabi s.a.w. bersabda:- 


MEA 
(Innamaa yuhsyarun-naasu 'alaa niyyaatihim). 
Artinya: Manusia itu dibangkitkan menurut niatnya. (2). 
Kita mengetahui, bahwa siapa yang berazam pada malamnya, bahwa pa- 
.da paginya ia akan membunuh orang Islam atau akan berzina dengan se- 
orang wanita, lalu mati ia pada malam itu, niscaya ia mati diatas kemak- 
siatan. Dan ia dibangkitkan nanti menurut niatnya. Ia telah bercita-cita 
dengan perbuatan keji dan tidak dikerjakannya. 
Keterangan yang kuat tentang itu, ialah hadits yang diriwayatkan dari- 
pada Nabi s.a.w., yang bersabda:- 
ká. PARA ye PGA) MG! 
ESA YG SEE JA JH 
A 
. (Idzal-taqal-muslimaani bisaifaihimaa, #akgaatilu wal-magtuulu fin-naari. 
Fa giila: Ya Rasuula'llaah! Haadzal-gaatil! Famaa baalul-magtuuli? Oaa- 
la: "Liannahu araada qatla shaahibihi”. 
Artinya: ” Apabila bertemu dua orang muslim dengan pedang ditangan- 
nya masing-masing, maka sipembunuh dan yang terbunuh itu dalam ne- 
raka. Lalu ditanyakan: "Wahai Rasulu'llah! Ini sipembunuh! Maka ba- 
gaimana halnya yang terbunuh? Nabi s.a.w. menjawab: ”Karena ia ber- 
maksud membunuh temannya”. (3). 


` (1). Hadits ini dalam “Shahih” Muslim, dari Abi Hurairah. 
(2). Hadits ini dirawikan Ibnu Mayah dari Jabir. 
(3). Hadits ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abibakar. 


1005 


Ini adalah suatu ketegasan (nash) tentang jadinya isi neraka dengan se- 
. mata-mata kehendak. Sedang dia terbunuh dengan teraniaya. Maka ba~- 
gaimana menjadi sangkaan, bahwa Allah Ta'ala tiada mengadakan tun- 
tutan (siksaan) dengan niat dan cita-cita? Bahkan semua cita-cita itu ma- 
suk dalam pilihan (ikhtiar) seseorang hamba, Ia dituntut (disiksa) de- 
ngan yang demikian. Kecuali ditutupnya dengan kebaikan. Dan merun- 
tuhkan azam dengan penyesalan itu kebaikan. Maka karena itulah, ditu- ` 

liskan baginya suatu kebaikan. 

Adapun luputnya yang dimaksud lantaran halangan, maka tidaklah dina- 
makah kebaikan. 

Gurisan-gurisan hati, kata-hati dan berkobarnya Penan, tidaklah se- 
mua ini masuk dalam ikhtiar. Mengadakan tuntutan (siksaan) dengan 
yang tersebut, adalah memberatkan sesuatu yang tiada disanggupi. Dan 
karena itulah, tatkala turun firman Allah Ta'ala:- 


Aa ok HAK Eh OGAN PU IAI A 
(Yat 133200 


(Wa in tubduu maa fii anfusikum au tukhfuuhu, yuhaasibkum bihil-laah). 
Artinya: "Sekiranya kamu terangkan apa yang dalam hatimu atau kamu 
sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkan kamu juga”. Al-Ba- 
qarah, ayat 284, lalu: datanglah banyak dari para shahabat kepada Rasu- 
lu'llah s.a.w. seraya berkata: "Kami diberati dengan yang tiada kami 
sanggupi. Bahwa seseorang dari kami berkata dalam hatinya, dengan 
yang tiada disukainya tetap dalam hatinya. Kemudian ia diperkirakan 
yang demikian”. 

Nabi s.a.w. menjawab: "Mungkin kamu mengatakan seperti dikatakan 
oleh orang Yahudi: "Kami mendengar dan kami ingkari”. Katakanlah: 
”Kami mendengar dan kami ta'ati”. Lalu para shahabat itu berkata: 
”Kami mendengar dan kami ta'ati”. (1). 

Maka Allah Ta'ala menurunkan kelapangan sesudah setahun dengan fir- 
manNya:- : 


Can anang GAN SA IE 


(Laa yukalliful-laahu nafsan illaa wus'ahaa). i 
Artinya: “Allah tiada memikulkan kewajiban kepada seorang, malain- 
kan sekedar kekuatannya”. — S. Al-Baqarah, ayat 286. 

Maka jelaslah, bahwa semua pekerjaan hati yang tidak masuk dalam ke- 
lapangan, adalah yang tidak diadakan tuntutan (siksaan). Maka ini ada- 


(D. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah dan Ibni 'Utbah. 


1006 


lah penyingkapan tutup daripada keraguan itu. Tiap-tiap orang yang me- 

nyangka, bahwa semua yang berlaku dalam hati, dinamakan: kata-hati ` 
dan tidak diperbedakannya diantara tiga bahagian itu, maka pastilah ia 

- sajah. Bagaimana tidak diadakan tuntutan (siksaan) dengan pekerjaan 

hati, seperti: sombong, membanggakan diri, ria, nifag, dengki dan 

sejumlah perbuatan hati yang keji-keji lainnya? Bahkan pendengaran, ` 
penglihatan dan hati, semuanya diminta tanggung jawab. Artinya: yang . 
tidak masuk dalam ikhtiar (dalam pilihan dan kemauan sendiri). 

Kalau jatuh pandangan tanpa ikhtiar, kepada wanita yang bukan mah- 
ramnya, maka tidak diadakan tuntutan (siksaan). Kalau diikutinya de- 
ngan pandangan kedua, maka diadakan tuntutan (siksaan). Karena 
sudah dengan pilihan dan kemauannya. Maka begitu pula semua gurisan 
hati berlalu seperti ini. Bahkan hati itu lebih utama diadakan tuntutan 
(siksaan), karena dia adalah pokok. Nabi s.a.w. bersabda: 


NE aa 


(At-tagwaa haahunaa-waasyara ilal-galbi). 
Artinya: "Tagwa itu disini ........... Lalu Nabi s.a.w. menunjukkan ke- 
pada hati”. (1). 
Allah Ta'ala berfirman: 
-2 -e 


EA AERES Tya A 
cev aE dia) 


(Lan yanaalal-laaha luhuumuhaa wa laa dimaauhaa, a laakin yanaaluhut- 
taqwaa minkum). g 

Artinya: "Tiada akan sampai daging dan darahnya itu kepada Allah, ha- 
nya yang sampai kepadaNya, ialah taqwa daripadamu”. — S. Al-Hajji, 
ayat 37. 

Nabi s.a.w. bersabda: 


Asa 


(Al-itsmu hawwaazul-quluub). 
Artinya: "Dosa itu membekas pada hati” (2). 
Nabi s.a.w. bersabda: : 


pa 


(1). Hadits ini diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah. 
(2). Sudah diterangkan pada kitab "Al—'Ilmu” dahulu. 


1007 


(Al-birru ma'thmaanna ilaihil-qalbu, wa in aftauka wa aftauka). . 
Artinya: "Kebajikan itu ialah yang menenteramkan hati, walaupun me- 
reka meminta fatwa pada engkau dan mereka meminta fatwa pada eng- 
kau”. (1). 

Sehingga kami dapat mengatakan, bahwa apabila hati yang memberi fat- 
-. wa, menetapkan dengan kepositifan sesuatu dan ia bersalah dalam hal 
itu, makaia memperoleh pahala. Bahkan siapa yang menyangka bahwa ia 
suci (mempunyai wudlu'), maka bolehlah ia mengerjakan shalat. Kalau 
ia sudah mengerjakan shalat, kemudian teringat, bahwa ia tiada berwu- 
dlv’, niscaya baginya pahala dengan perbuatannya itu. Kalau ia teringat, 
kemudian ja tinggalkan (tiada dikerjakannya shalat), niscaya ia disiksa. 
Siapa yang mendapati seorang wanita pada tempat tidurnya, lalu me- 
nyangka bahwa wanita itu isterinya, niscaya ia tidak maksiat dengan me- 
nyetubuhinya, walaupun ternyata kemudian, wanita itu orang lain. Ka- 
lau disangkanya wanita itu orang lain, lalu disetubuhinya, niscaya ia 
maksiat, walaupun ternyata kemudian, wanita itu isterinya. . 
Semua itu dipandang kepada hati, tidak kepada anggota badan. 


PENJELASAN: bahwa bisikan hati, adakah tergambar menjadi terputus 
secara keseluruhan ketika berdzikir atau tidak? - 


Ketahuilah kiranya, bahwa para ulama yang mengintip hati, yang mem- - 
perhatikan sifat-sifat dan keajaiban-keajaiban -hati, berbeda pendapat 
tentang persoalan ini dalam lima golongan. 

Suatu golongan berkata, bahwa: bisikan (bisikan setan) itu, terputus de- 
ngan mengingati Allah (berdzikir). Karena Nabi s.a.w. bersabda:- 


UI 
-. sh 


(Fa idzaa dzakara' Ilaaha khanasa). 

Artinya: "Apabila mengingati Allah, niscaya hati itu mengendap (al- 
chansu)” (2). 

Al-chansu itu, ialah diam. Seakan-akan hati itu diam. 

Suatu golongan berkata, bahwa: pokoknya bisikan itu tiada menghilang. 

Akan tetapi berjalan didalam hati dan tiada mempunyai bekas. Sebab 

apabila hati itu tenggelam dalam dzikir (menyebut dan mengingati 

Allah), niscaya ia terhijab (terdinding) daripada berbekas dengan bisik- 
n itu, seperti orang yang sibuk dengan cita-citanya. Kadang-kadang ia 

berkata-kata dan tiada dipahaminya yang diperkatakan itu, walaupun su- 

-ara itu terlintas pada pendengarannya. 


(1). Hadits ini diriwayatkan Ath— Thabrani dari. Abi Tsa'labah. - 
(2. Hadits ini diriwayatkan Ibnu Abid-Dun—ya dari Anas. 


1008 


Suatu golongan berkata, bahwa bisikan setan itu tiada hilang dan bekas- 
..nya juga tiada hilang. Tetapi yang hilang, ialah mengerasnya pada hati. 
Seakan-akan hati itu dibisikkan dari jauh dan bisikan lemah. 

Suatu golongan berkata, bahwa/bisikan itu seketika menghilang, ketika 
mengingati Allah (berdzikir). Dan pada seketika yang lain, dzikir itu 
menghilang. Dan ganti-berganti keduanya pada waktu-waktu yang ber- 
dekatan, yang diduga karena, berdekatannya, bahwa waktu-waktu itu 
bersamaan. Yaitu, seperti bola yang ada padanya titik-titik yang berce- 
rai-berai. Apabila anda putarkan bola itu dengan cepat, niscaya anda 
melihat titik-titik itu bundaran-bundaran, disebabkan cepat bersambung- 
nya dengan gerak. Mereka itu mengambil dalil, bahwa pengendapan itu 
telah tersebut pada hadits. Dan kita menyaksikan bisikan setan itu serta 
dzikir. Dan tiada dasar bagi yang demikian, kecuali inilah. 

Suatu golongan berkata, bahwa bisikan setan dan dzikir itu, selalu ber- . 
jalan bergandingan pada hati, yang tiada putus-putusnya. Dan sebagai- 
mana manusia kadang-kadang melihat dengan kedua matanya dua ben- 
tuk dalam suatu keadaan, maka begitu pulalah hati, kadang-kadang 
menjadi tempat berlalunya dua benda. Nabi s.a.w. bersabda:- 


` rer PRA ba r Ea .- a 
(7 A LT SAR AN 


DA AA Ripin A aga BETA 
(Maa min 'abdin illaa wa lahu arba'atu a'yunin. 'Ainaani fii ra'sihi, 
yubshiru bihimaa amra dun-yahu, wa 'ainaani fi gaibihi yubshiru bi-hi- 
maa amra diinihi). 
Artinya: "Masing-masing hamba Allah (manusia) mempunyai empat bi- 
ji mata. Dua biji pada kepalanya, untuk melihat urusan dunianya. Dan dua 
biji pada hatinya, untuk melihat urusan agamanya” (1). Kepada inilah, Al- 
Muhasibi berjalan. Dan yang benar menurut kami, ialah bahwa semua maz- 
hab (aliran) ini betul. Tetapi, semuanya adalah singkat, daripada meliputi 
dengan segala macam bisikan itu. 
Masing-masing mereka hanya memandang kepada semacam saja dari bi- 
sikan, lalu menerangkannya. 
Bisikan (waswas) itu bermacam-macam:- : 
Pertama : bahwa adalah itu dari segi penipuan kepada kebenaran. Se- 
sungguhnya setan itu kadang-kadang ia membuat penipuan dengan kebe- 
naran. Ia berkata kepada manusia: ”Tinggalkanlah bersenang-senang 
dari segala kesenangan. Sesungguhnya umur itu panjang. Dan sabar dari 
segala nafsu-syahwat sepanjang umur, kepedihannya adalah berat”. 
Ketika itu, apabila hamba-mengingati akan agungnya kebenaran Allah 
Ta'ala, besarnya pahala dan siksaNya dan ia berkata kepada dirinya, 


(1). Hadits ini dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami dari Mwaz. 
1009 


bahwa sabar dari nafsu-syahwat itu berat, akan tetapi sabar dari api-ne- 
raka lebih berat lagi. Dan tak boleh tidak daripada salah satu daripada- 
nya”. Apabila hamba mengingati akan janji balasan baik (wa'ad)- dan 
balasan buruk (wa'id) daripada Allah Ta'ala dan ia memperbaharui iman 
dan keyakinannya, niscaya setan itu mengendap dan lari. Karena ia ti- 
dak sanggup berkata kepada hamba itu, bahwa: api-neraka lebih mudah 
daripada sabar diatas perbuatan maksiat. Dan tidak mungkin setan itu 
“berkata, bahwa perbuatan maksiat tidak membawa kepada api-neraka. 
Karena imannya kepada Kitab Allah "Azza wa Jalla, menolaknya dari- 
pada yang demikian. Lalu hilanglah bisikan setan (waswas) tersebut. 
Begitu. pula setan itu membisikkan kepada hamba: perasaan bangga (keta”- 
juban) atas karyanya. Maka setan itu berkata: "Mana ada orang yang 
mengenal Allah, seperti yang kamu kenal? Dan menyembahNya seperti 
yang kamu sembah? Maka alangkah tinggi tempatmu pada sisi Allah 
Ta'ala. Lalu hamba itu ketika itu teringat, bahwa ma'rifahnya, hatinya 
dan segala anggota tubuhnya, dimana ia berbuat dan berilmu dengan 
anggota tubuh itu, semuanya adalah makhluk Allah Ta'ala. Maka dari- 
manakah ia dapat menyombongkan diri? Lalu mengendaplah (mundur- 
lah)setan itu. Karena tidak mungkin ia berkata: "Tidaklah ini daripada 
Allah”. Sesungguhnya ma'rifah dan iman itu, menolaknya. 
Maka ini adalah semacam dari waswas, yang terputus secara keseluruhan 
dari orang-orang ma 'rifah ('arifin), yang berpemandangan jauh dengan 
cahaya iman dan ma'rifah. 
Macam Kedua: adanya waswas itu dengan penggerakan dan berkobarnya 
nafsu syahwat. Dan ini terbagi kepada: yang diketahui oleh hamba Aliah 
itu dengan yakin, bahwa itu perbuatan maksiat. Dan kepada apa yang 
disangkanya dengan keras sangkaan. Kalau diketahuinya dengan yakin, 
niscaya setan itu mengendap (mundur), daripada pengobaran yang mem- 
bekas kepada penggerakan nafsu-syahwat. Dan setan itu tidak mundur 
daripada usaha pengobaran itu. Walaupun itu merupakan sangkaan saja. 
Kadang-kadang tetap membekas, dimana memerlukan kepada mujaha- 
dah pada menolaknya. 
Jadi waswas (bisikan setan) itu ada. Akan tetapi, dia tertolak, tidak me- 
nang. 
Macam Ketiga: bahwa adanya waswas itu dengan gurisan hati semata- 
mata, mengingati hal-hal yang biasa dan berpikir pada bukan shalat-um- 
pamanya. Apabila ia menghadap kepada dzikir, niscaya tergambar bah- 
wa bisikan itu tertolak sebentar dan kembali, tertolak dan kembali lagi. 
Maka silih bergantilah diantara dzikir danwaswas.Dantergambarlah,bahwa 
keduanya itu datang beriringan. Sehingga pengertian itu melengkapi diatas 
pemahaman arti bacaan dan diatas gurisan-gurisan yang didalam hati. Se- 
akan-akan keduanya pada dua tempat dari hati. Dan jauh sekali bahwa 
dapat tertolak pengendapan setan itu secara keseluruhan, dimana tidak ter- 


1010 


guris lagi didalam hati. Akan tetapi yang demikian itu tidak mustahil. Kare- 
na Nabi s.a.w. pernah bersabda:- 


i G : P ISS a Soe, Ha 
Can SEAL Ak RS Baa 
2.2 F3 ORA 

(Man shallaa rak'ataini, lam yuhaddits fiihimaa nafsahu bi syai-in min am- 
rid-dun-ya, ghufira lahu maa tagaddama min dzanbih). 

Artinya: "Siapa yang mengerjakan shalat dua raka'at, dimana hatinya tiada 
berkata sesuatu dari urusan duniawi, niscaya diampunkan dosanya yang te- 
lah berlalu”. (1). 
Jikalau yang demikian itu tidak tergambar akan terjadi, niscaya tidak di- 
sebutkan oleh Nabi s.a.w. Hanya yang demikian itu tidak akan tergam- 
- bar jadinya, selain pada hati yang telah dikuasai oleh kecintaan kepada 
Tuhan. Sehingga ia menjadi seperti orang kehilangan akal. 

Kita kadang-kadang melihat orang, yang dilengkapi hatinya dengan mu- 
suh, yang merasa kesakitan dengan tindakan musuh itu. Kadang-kadang 
ia bertafakkur selama dua raka'at dan beberapa raka'at shalat, mengenai 
pertengkaran derigan musuhnya, dimana tidak terguris dihatinya, selain 
pembicaraan musuhnya. 

Begitu pula orang yang tenggelam dalam kecintaan. Kadang-kadang ia 
bertafakkur dalam percakapan kekasihnya dengan hatinya. Dan ia terbe- 
mam dalam pikirannya, dimana tidak terguris dihatinya, selain 
pembicaraan kekasihnya. Kalau orang lain berbicara dengan dia, niscaya 
tidak didengarnya. Kalau ada seseorang yang melintasi dihadapannya, 
niscaya seakan-akan tidak terlihatnya. 

Apabila ini tergambar mengenai ketakutan kepada musuh dan pada kelo- 
baan kepada harta dan kemegahan, maka bagaimanakah tidak tergambar 
pada ketakutan kepada api-neraka dan kelobaan kepada surga?. Tetapi 
yang demikian itu, sukar karena kelemahan iman kepada Allah Ta'ala 
dan hari akhirat. y 

Apabila anda memperhatikan jumlah bahagian-bahagian tersebut dan 
jenis-jenis bisikan setan (waswas), niscaya anda tahu, bahwa masing-ma- 
sing aliran dari aliran-aliran itu, mempunyai segi. Akan tetapi pada tem- 
pat tertentu. 

Kesimpulannya, 'bahwa untuk terlepas dari setan pada waktu sekejap ma- 
ta atau seketika dari waktu, adalah tidak jauh dari kejadian (bisa saja 
terjadi). Tetapi untuk terlepasnya sepanjang umur (waktu yang lama) da- 
ri pengaruh setan, adalah jauh sekali daripada bisa tercapai dan suatu 
hal yang mustahil dapat terwujud. 

Jikalau dapatlah seseorang terlepas dari bisikan setan dengan segala gu- 


(1). Hadits ini telah dibicarakan pada “Kitab Shalat” dahulu. 
| 1011 


risan didalam hati dan pengobaran keinginan hawa nafsu, niscaya terle- 

paslah Rasulu'llah s.a.w. dari yang demikian. Diriwayatkan, bahwa ' 
”Nabi s.a.w. memandang kepada bendera yang tergambar pada kainnya 

dalam shalat. Maka setelah beliau memberi salam dari shalat itu, lalu ka- 

in itu dilemparnya, seraya bersabda: "Kain itu menggangguku dari sha- 

lat”. Dan seterusnya, beliau bersabda: "Bawalah kain ini kepada Abi 

Jahm dan bawalah kepadaku anbijaniyahnya (kain lain yang tidak 

bergambar)”. 

Tersebut pada hadits lain: "Pada tangan Nabi s.a.w. ada sebentuk cincin 

emas. Lalu beliau lihat kepadanya, sedang beliau berada diatas mimbar. 

Kemudian, beliau lempar cincin itu, seraya bersabda: "Sekali memandang 
kepadanya dan sekali memandang kepadamu”. (1). 

Adalah yang demikian itu, karena bisikan setan, dengan mengg erakkan ke- 

enakan memandang kepada cincin emas dan gambar bendera' pada kain 

tersebut. Dan adalah yang demikian, sebelum diharamkah emas. Maka 
karena itulah, Nabi s.a.w. memakainya. Kemudian, beliau melemparkan- 
nya. Maka gangguan harta benda dunia dan emas-peraknya, tidak akan: 
hilang, selain dengan melemparkan dan berpisah dengan benda-benda ter- 
sebut. 

Selama masih memiliki sesuatu diluar keperluannya, walaupun satu dinar, 
maka dia tidak akan ditinggalkan oleh setan dari bisikan, dalam memikir- 
kan dinarnya. Yaitu, bagaimana ia menjaganya, pada apa ia membelanja- 
kanya dan bagaimana ia menyembunyikannya, sehingga tiada seorangpun 
yang tahu. Atau bagaimana ia memenonjolkannya, sehingga ia dapat 
membanggakannya. Dan begitulah seterusnya dengan bisikan-bisikan yang 
lain. 

Maka barangsiapa menancapkan kukunya dalam dunia, lalu mengharap 
terlepas dari setan, adalah seperti orang yang membenamkan tangannya 
dalam air madu dan menyangka, bahwa lalar tiada akan jatuh padanya. 

Itu adalah hal yang mustahil. 

Maka dunia adalah pintu besar untuk bisikan setan. Dan setan itu tidak 
mempunyai satu pintu saja, tetapi mempunyai banyak pintu. Seorang ahli 
hikmah (philosof) berkata, bahwa setan itu datang kepada manusia dari 
pihak perbuatan maksiat. Kalau manusia itu tidak mau, niscaya setan itu 
datang dari segi nasehat. Sehingga dilemparkannya manusia itu dalam per- 

buatan bid'ah. Kalau manusia itu enggan juga, niscaya disuruhnya menja- 
. ga diri dari dosa (taharruj) dan bersikap keras. Sehingga di haramkannya 
apa yang tidak haram. Kalau enggan juga, niscaya diragukannya pada wu- 

dlu’ dan shalatnya. Sehingga dikeluarkannya dari ilmu. Kalau enggan ju- 

ga, niscaya diringankannya kepadanya amalan kebajikan. Sehingga ia dili- 

hat orang sebagai seorang yang sabar dan terpelihara dari perbuatan yang 

tidak baik ('afif). Lalu cenderunglah hati mereka kepadanya. Maka tim- 


(1). Hadits ini dirawikan An- Nasai dari Ibnu Abbas. 
1012 


bullah sifat perasaan bangga diri. Dan binasalah ia dengan demikian. 

Pada waktu yang demikian, bersangatanlah keperluan, karena itu adalah 
akhir tingkat dalam perjuangan melawan setan. Dan tahulah kiranya, apa- 
bila dapat melewatinya, giscaya terlepaslah ia dari setan, menuju kesorga. 


PENJELASAN: tentang segeranya berbulak-balik hati dan terbaginya hati 
dalam perobahan dan ketetapan. 


Ketahuilah kiranya, bahwa hati-sebagaimana telah kami sebutkan-diliputi 
oleh sifat-sifat yang telah kami sebutkan dahulu. Dan ditegakkan kepada 
hati, bekas-bekas dan keadaan-keadaan dari pintu-pintu yang telah kami 
sifatkan itu. Seolah-olah hati itu tujuan yang selalu mendapat bahaya dari 
semua penjuru. Maka apabila sesuatu menimpa kepada hati, yang membe- 
kas padanya, niscaya menimpa kepadanya dari segi lain sesuatu yang ber- 
lawanan dengan yang tadi. Lalu berobahlah sifat hati. Kalau setan bertempat 
pada hati, lalu diajaknya hati kepada mengikuti hawa-nafsu, niscaya tu- 
.runlah malaikat pada.hati dan memalingkan hati itu dari setan. Kalau se- 
tan menarikkan aya suatu kejahatan, lalu setan yang lain menarik- 
kannya kepada lain kejahatan. Kalau malaikat menarikkan hati kepada 
suatu kebajikan, niscaya malaikat yang lain menarikkannya kepada lain 
kebajikan. Sekali, hati itu terjadi perebutan diantara dua malaikat. 

Dan pada lain kali, diantara dua setan. Pada lain kali lagi, diantara malai- 
kat dan setan. Tidaklah hati itu sekali-kali diabaikan. Kepada yang demi- 
kianlah, diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala:.- 


Aan 07 A 


SE bra, PIA MA RN IE, 


(Wa nugallibu af-idata hum wa abshaarahum). 

Artinya: ” Kami putar hati dan pemandangan mereka”.- S. Al-An'am, a- 
yat 110. | 

Dan karena dilihat oleh Rasulu'llah s.a.w. keajaiban perbuatan Allah Ta'- 
ala pada keajaiban hati dan berbulak-baliknya, lalu beliau bersumpah de- 
ngan hati, dengan sabdanya:- 


HE 


(Laa wa mugallibil-guluub). 
Artinya: "Tidak, demi Yang Membulak-balikkan hati”. (1) 
` Banyak kali Nabi s.a.w. berdo'a:- 


(1) Hadits ini diriwayatkan Al Bukhari dari Ibnu Umar. 
1013 


Su En kes HE 
P DAS Su. LA is EA naga - 
Talas TE DUA 


(Yaa mugallibal-guluub! Tsabbit galbii 'alaa diinika. Oaaluu: ”A wa ta- 
khaafu, ya Rasuula'llaah? Oaala: wa maa yuamminuni. Wal-galbu baina ish- 
ba'aini min ashaabi 'irrahmaan, jugallibuhu kaifa yasyaa'). 

Artinya: "Wahai Yang Membulak-balikkan hati! Tetapkanlah hatiku pada 
AgamaMu?”. Lalu para shahabat bertanya: "Adakah engkau takut, wahai 
Rasulu'llah?”. Beliau menjawab: "Apakah yang menjamin keamanan ba- 
giku?. Dan hati itu diantara dua anak jari dari anak jadi Tuhan Yang Ma- 
hapengasih, dibulak-balikkanNya menurut kehendakNya”. (1). 
Menurut bunyi yang lain dari hadits, yaitu:.- 


cg po ye g I onI A 


an aaa 


(In syaa-a an juqiimahu aqamahu wa in syaa-a an juziighahu azaaghahu). 

Artinya: ”Jika dikehendakiNya akan ditegakkannya, niscaya ditegakkan- 
nya. Dan jika dikehendakiNya akan dimerengkannya, niscaya dimereng- 
kannya”. (2). 

Rasulu'llah s.a.w. memberi tiga contoh untuk yang demikian, dengan sab- 
danya: "Hati itu seperti burung pipit, yang bulak-balik pada setiap sa'at”. 

(3). 

Nabi s.a.w. bersabda: ”Hati itu dalam berbulak-baliknya adalah seperti ku- 
ali, apabila berkumpul gelagaknya” (4). 

Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Hati itu seperti bulu ayam pada tanah sahara, 
dibulak-balikkan oleh angin, muka belakang”. (5). 

Semua perbulak-balikan ini dan segala keajaiban perbuatan Allah Ta'ala 
pada membulak-balikkannya, dimana ma'rifah tidak mendapat petunjuk 
kepadanya, maka ia tidak diketahui, selain oleh orang-orang yang ber- 
muraqabah dan menjaga keadaannya serta Allah Ta'ala. 

Tentang tetapnya hati itu diatas kebajikan dan kejahatan serta pulang per- 
ginya diantara keduanya itu terbagi tiga:- 

Pertama: hati yang dibangun dengan ketaqwaan, bersih dengan latihan 
dan suci dari segala kekejian akhlak, terhunjam kedalamnya gurisan-guris- 


(1). Hadits ini, diantara lain, dirawikan At-Tirmuidzi dari Anas. 

(2). Hadits ini, diantara lain, dirawikan An-Nasa-i dan Ibnu Majah menurut syarat AlBukhari 
dan Muslim dari An-Nawwas bin Sam'an. 

(3). Hadits ini, diantara lain, dirawikan Al-Baihaqi dari Abi "Ubaidah bin Al-Jarrah. 

(4). Dirawikan Ahmad dan Al Hakim dari Al-Miqdad bin Al-Aswad. 

(5). Hadits ini dirawikan At.. Tabrani dan. Al-Baihaqi dari Abi Musa Al-Asy'ari. 


. 1014 


an kebajikan dari perbendaharaan ghaib dan tempat-tempat masuk alam: 
malakut. Maka menjuruslah akal kepada pemikiran tentang apa yang ter- 
guris baginya. Untuk mengetahui kebajikan-kebajikan yang halus padanya 
dan menoleh kepada rahasia-rahasia faedahnya. Lalu tersingkaplah bagi 
yang demikian, mukanya dengan nur mata-hati. Maka ia menetapkan,. ' 
bahwa tak boleh tidak mengerjakannya. Lalu ia terdorong kepadanya dan 
mengajaknya untuk mengerjakannya. Dan malaikat memandang kepada . 
hati itu, lalu memperolehnya yang baik pada jauharnya, suci dengan ke- 
taqwaannya, bercahaya dengan cahaya akal, dibangun dengan nur ma'ri- 
fah. Lalu malaikat itu melihat hati tersebut, pantas untuk tempat ketetap- 
an dan singgahannya. Ketika itu, dibantunya hati tadi dengan tentara yang 
tiada kelihatan. Dan ditunjukinya kepada kebajikan-kebajikan yang lain. 
Sehingga kebajikan menarik kepada kebajikan. 

Begitulah terus-menerus! Dan tiada berkesudahan pertolongannya, dengan 
penggemaran kepada kebajikan. Dan memudahkan urusan kepadanya. Dan 
kepada inilah diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala:- 


BEN Ag SA SAS Kg ia HA Jaa Fs 


(3-0 ya nya) 


(Fa-ammaa man-a'thaa, wat-tagaa wa-shaddagaa bil-husnaa, fa-sanu- 
. vassiruhu lil-yusraa). 
Artinya: "Siapa yang memberi (untuk kebaikan) “dan memelihara dirinya 
dari kejahatan. Dan membenarkan (mempercayai) yang baik. Kami akan 
memudahkan kepadanya menempuh (jalan) yang mudah”.- S. Al-Lail, å- 
yat 5-6-7. 
Hati yang seperti ini, bercemerlanglah sinar lampu dari lobang ketuhanan 
(misykatir-rububiyah). Sehingga tidak tersembunyi padanya lagi syirik kha- 
fi (kemusyarikan yang tersembunyi), yang lebih tersembunyi daripada me- 
rangkaknya semut hitam dalam malam yang gelap-gulita. Maka pada caha- 
ya ini, tiada sesuatu yang tersembunyi dan tiada laku suatupun daripada 
godaan setan. Bahkan setan itu berdiri dari jauh dan mengeluarkan kata- 
kata yang terpesona untuk penipuan. Tetapi tidak mendapat perhatian. 
Hati ini sesudah sucinya dari semua yang membinasakan, maka dalam ma- 
sa dekat menjadi makmur dengan semua yang melepaskan dari kebinasa- 
an, yang akan kami sebutkan, yaitu: syukur, sabar, takut, harap, fakir, zu- 
hud, kasih-sayang, ridla, rindu, tawakkal,tafakkur, mengoreksi diri dan la- 
in-lain. Itulah hati yang dihadapkan oleh Allah "Azza wa Jalla dengan wa- 
jahNya. Yaitu: hati yang tenang, yang dimaksudkan dengan firmanNya 
Yang Mahatinggi:- ! 


AN yA Saran dn 
(A laa bi-dzikri-laahi tathma innul-guluub). 


1015 


- Artinya: "Ketahuilah, bahwa dengan mengingati Allah, hati menjadi ten- 
teram”.- S. Ar-Ra'd, ayat 28. 
Dan dengan firman Allah Ta'ala:- 


AE MIE 
Pp SERANG 


(Yaa-ayya-tuhannafsul-muth-mainnah) 
Artinya: "Hai jiwa yang tenang tenteram”. S. Al-Fajr, ayat 27. 
Hati Kedua: hati yang terhina, terisi dengan hawa-nafsu, yang kotor de- 
ngan akhlak tercela dan kekejian, terbuka padanya semua pintu setan dan 
tersumbat semua pintu malaikat. Permulaan kejahatannya, ialah: bahwa 
terhun jam padanya gurisan hawa-nafsu dan terguris didalamnya. Lalu hati 
itu memandang kepada hakim akal, untuk meminta fatwa. Dan menying- 
kap wajah kebenaran padanya. Maka adalah akal, telah menyusun pela- 
yanan hawa-nafsu, berjinak-jinakkan, berkekalan mencari daya-upaya ba- 
ginya dan kepada menolong hawa nafsu itu. Lalu hawa nafsu berkuasa 
dan menolong akal. Maka terbukalah dada dengan hawa-nafsu dan ber- 
kembanglah padanya kegelapan, untuk menahan tentara akal daripada 
mempertahankan akal. Lalu kuatlah kekuasaan setan, karena luas tempat- 
nya, disebabkan berkembangnya hawa-nafsu. Maka dihadapkan kepada a- 
kal dengan penghiasan diri, tertipu dan banyak angan-angan. Dan diilhami 
dengan demikian, hiasan kata-kata untuk penipuan. Maka lemahlah keku- 
asaan iman dengan wa'ad dan wa'id. Dan padamlah cahaya keyakinan un- ` 
tuk takut kepada akhirat. Karena naik dari hawa-nafsu itu, asap yang 
menggelapkan hati, yang memenuhi tepi-tepinya. Sehingga padamlah ca- 
hayanya. Lalu jadilah akal itu seperti mata, yang dipenuhi asap pelupuk- 
pelupuknya. Maka ia tidak sanggup melihat. 
Begitulah kekerasan nafsu-syahwat berbuat kepada hati! Sehingga tidak a- 
da lagi bagi hati, kemungkinan mengetahui dan melihat. Jikalau juru nase- 
hat memperlihatkan dan memperdengarkannya apa yang benar kepada- 
nya, niscaya ia buta dari pemahaman dan tuli dari pendengaran. Dan ber- 
kobarlah nafsu-syahwat padanya. Berkuasalah setan dan bergeraklah se- 
. mua anggota badan, sesuai dengan hawa-nafsu. Maka lahirlah perbuatan 
maksiat kealam kenyataan dari alam ghaib, dengan gadla dan gadar dari- 
pada Allah Ta'ala. 
Hati yang seperti inilah yang,diisyaratkan dengan firmanNya Yang Maha- 


tinggi: Pan Pa Sena 
Koi e Para “2 BA (7 SANAK 
zot re 252 z áy 4 
SBN. Bana yaa ar SA izin 
Ban 
Ne Lean KD AN 


(A ra-aita. manit-takhadza ilaaha-ku hawaahu, afa anta takuunu 'alaihi wa- 


1016 


kiilaa. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'uuna au ya'giluuna, In hum i 
laa kal-an'aamibal hum adlallu sabiilaa). 

Artinya: ”Tiadakah engkau perhatikan orang yang mengambil kemauan 
nafsunya menjadi tuhannya? Engkaukah yang menjadi penjaganya? Atau 
apakah engkau mengira, bahwa kebanyakan mereka mendengar atau me 
ngerti? Tidak! Mereka adalah sebagai binatang ternak. Bahkan lebih ter- 
sesat lagi jalannya”.XS. Al-Furqan, ayat 43 - 44. 

Dan dengan firman Allah Ta'ala:-. 


-.5 29 ne RF Te. Mu AG 
vai pa OIS IENA 


(La qad haqqal-qaulu ‘alaa aktsarihim, fa hum laa yu'minuun). 
Artinya: “Sesungguhnya sudah semestinya akan berlaku perkataan bagi 
kebanyakan mereka dan mereka tiada beriman”.- S. Ya Sin, ayat 7. 
Dan dengan firman Allah Ta'ala:- 


PU RTE Aon Ka 


GERD SRA PO PRIA 


(Sawaa-un “alai-him a-andzarta hum am lam tundzirhum laa yu'-minuun). 
Artinya: "Sama saja untuk mereka, engkau beri peringatan atau tidak 
engkau beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman”.- S. Al-Baqa- . 
rah, ayat 6. . 
Banyaklah hati yang begini keadaannya, dengan mempertautkan kepada 
sebahagian hawa-nafsu. Seperti orang yang menjaga diri (bersikap wara’) 
dari sebahagian perkara. Akan tetapi apabila ia melihat muka yang cantik, 
lalu tidak dapat menguasai lagi matanya dan hatinya. Akalnya hilang dan 
pegangan hatinya jatuh. Atau seperti orang yang tiada menguasai lagi diri- 
nya, tentang sesuatu yang ada padanya kemegahan, menjadi kepala dan 
kesombongan. Tidak ada padanya lagi pegangan untuk ketetapan pendiri- 


~ an, ketika muncul sebab-sebab yang tersebut. Atau seperti orang yang tia- 


da menguasai dirinya lagi ketika marah, bagaimanapun ia memperoleh ke- 
hinaan dan disebutkan kekurangan-kekurangannya. Atau seperti orang 
yang tiada menguasai dirinya lagi, ketika sanggup mengambil sedirham a- 
tau sedinar uang. Bahkan ia terjerumus binasa seperti orang hina yang ke- 
hilangan akal. ' Lalu melupakan harga diri dan taqwa. 

Semua itu karena naiknya asap hawa-nafsu kepada hati. Sehingga gelap 
dan padam semua cahayanya. Lalu padamlah cahaya malu, harga diri dan 
iman. Dan berusaha mencapai maksud setan. 

Hati Ketiga: yaitu, hati yang kelihatan padanya gurisan hawa-nafsu. 
Lalu diajaknya kepada kejahatan. Lalu dihubungi oleh gurisan iman, ma- 
ka diajaknya kepada kebajikan. Lalu tergeraklah nafsu dengan keinginan- 


1017 


nya untuk menolong gurisan kejahatan. Maka kuatlah nafsu-syahwat, e- 
naklah bersenang-senang dan memperoleh kenikmatan. Lalu akal bangkit 
kepada gurisan kebajikan, menolak pihak nafsu-syahwat, menjelekkan 
perbuatannya dan mengatakannya perbuatan orang bodoh. Dan menyeru- 
pakannya dengan binatang ternak dan binatang buas, tentang penyerbuan- 
nya kepada kejahatan serta kurang perhatiannya kepada segala akibat. 
Lalu nafsu itu cenderung kepada nasehat akal. Maka setan membawa be- 
ban kepada akal. Ia menguatkan penyeru hawa-nafsu, seraya setan itu 
berkata: "Apakah artinya dosa yang dingin itu?” Mengapa engkau mence- 
. gah diri dari nafsu-keinginan, lalu engkau menyakitkan dirimu? Adakah 
engkau melihat seseorang dari orang-orang masa engkau, yang menyalahi 
nafsu keinginannya? Atau meninggalkan maksudnya? Apakah engkau 
membiarkan mereka dengan kesenangan dunia, yang mereka bersenang- 
senang dengan kesenangan itu? Dan engkau menahan diri engkau, sehing- 
ga engkau tinggal, tidak memperolehnya, dalam keadaan celaka dan pa- 
yah. Engkau ditertawakan oleh orang-orang sezaman engkau. Apakah 
engkau ingin bertambah kedudukan engkau dari si Anu dan si Anu? Me- 
reka telah berbuat seperti apa yang engkau ingini. Mereka tidak menahan 
diri. Apakah tidak engkau lihat ulama Anu tidak menjaga diri seperti eng- | 
kau? Jikalau adalah yang demikian itu kejahatan, niscaya ulama itu men- 
cegah diri dari perbuatan tersebut”. 
` Lalu hawa-nafsupun cenderung kepada setan dan berbalik kepadanya. 
Maka malaikatpun membawa pikulan kepada setan. Malaikat itu berkata: - 
“Adakah yang binasa, selain orang yang mengikuti kesenangan sekarang 
dan lupa akan akibat?. Adakah engkau merasa puas dengan kesenangan 
yang sedikit dan engkau meninggalkan kesenangan dan kenikmatan sorga 
yang berkekalan selama-lamanya? Ataukah engkau merasa berat kepedih- 
an sabar, menahan diri dari hawa-nafsumu? Dan engkau tidak merasa be- 
rat kepedihan api-neraka? Adakah engkau tertipu dengan sebab kelalaian 
manusia lain dari dirinya dan mereka mengikuti hawa-nafsu dan menolong 
setan?. Sedang azab neraka tidak akan diringankan dari engkau oleh per- 
buatan maksiat orang Jain. Adakah engkau memperhatikan, jikalau eng- 
kau berada pada musim panas, yang sangat terik dan semua manusia ber- 
diri pada matahari dan engkau mempunyai rumah yang dingin, adakah 
engkau akan menolong manusia banyak? Atau engkau mencari kelepasan 
bagi diri engkau sendiri? Maka bagaimanakah engkau menyalahi orang la- 
in, karena takut dari kepanasan matahari dan engkau tiada menyalahi 
mereka karena takut dari kepanasan api-neraka?”. Maka ketika itu, nafsu 
tersebut mengikuti perkataan malaikat. Maka selalulah ia ragu-ragu dian- 
tara dua tentara, tarik-menarik diantara dua golongan. Sehingga memba- 
wa kemenangan kepada hati, mana yang lebih utama. 
Jikalau sifat-sifat yang ada dalam hati, dimenangi oleh sifat-sifat. kesetanan 
yang telah kami sebutkan, niscaya menanglah setan. Dan cenderunglah 


1018 


hati kepada golongan setan yang sejenis dengan dia, meninggalkan partai `- 
Allah Ta'ala dan wali-waliNya. Dan menjadi penolong partai setan dan 
musuh-musuh Allah. Berlakulah pada anggota tubuhnya, dengan taqdir 
- yang mendahului, apa yang menjadikan sebab jauhnya dari Allah Ta'ala. 
Jikalau yang memenangi pada hati, sifat-sifat malaikat, niscaya hati tidak 
akan mendengar | tipuan setan, hasungannya kepada terburu-buru dan 
penghinaannya akan urusan akhirat. Bahkan ia cenderung kepada partai 
- Allah Ta'ala. Dan cullah keta'atan, disebabkan gadla Tuhan yang te- 

lah terdahulu pada anggota-anggota badanya. 5: 
Hati mu'min itu diantara dua anak jari dari anak jari Tuhan Yang Maha 
pengasih. Artinya: diantara tarik-menarik dua tentara itu. Itulah yang me- 
nang. Ya'ni: kebulak-balikan dan perpindahan dari satu partai kesatu par- 
tai. 
. Adapun tetap berkekalan serta partai malaikat atau serta partai setan, ma- 
ka adalah jarang dari kedua pihak itu. Segala perbuatan ta'at dan perbuat- 
an maksiat itu lahir dari perbendaharaan ghaib kealam kenyataan, dengan 
perantaraan perbendaharaan hati. Karena hati adalah dari perbendahara- 
an alam malakut yang tinggi. Dan juga apabila lahir, mempunyai tanda- 
tanda, yang memperkenalkan kepada yang empunya hati itu, telah dida- 
hului oleh gadla Tuhan Y.M.E. Siapa yang dijadikan untuk sorga, niscaya 
mudahlah baginya sebab-sebab untuk berbuat ta'at. Dan siapa yang dijadi- 
kan untuk neraka, niscaya mudahlah baginya sebab-sebab berbuat maksi- 
at. Dan berkuasa padanya teman-teman jahat. Dan dijatuhkan kedalam 
hatinya hukum setan. Karena setan itu dengan bermacam-macam hukum, 
menipu orang-orang bodoh dengan perkataannya: "Bahwa Allah itu Ma- 
hapengasih. Maka jangan engkau hiraukan! Bahwa manusia itu semua tia- 
da takut kepada Allah, maka janganlah engkau menyalahi mereka! Bahwa 
umur itu panjang, maka bersabarlah, sehingga engkau dapat bertobat be- 
sok!” - 

Setan itu menjanjikan kepadamu dan membuat angan-angan bagimu. Dan 
apa yang dijanjikan setan itu, adalah penipuan belaka. Ia menjanjikan to- 
bat dan memberikan angan-angan pengampunan kepada manusia. Lalu 
manusia itu dibinasakannya dengan izin Allah Ta'ala, dengan segala daya- 
upaya dan hal-hal lain yang berlaku seperti itu. Lalu ia meluaskan hatinya 
untuk menerima penipuan dan menyempitkannya daripada menerima ke- 
benaran. Semua itu dengan qadla dan qadar daripada Allah. Tersebut pa- 
da firmanNya: $ Ra: 

SEN LANANG 5 Ind Alia 
up) í 

(Fa man yuridil-laahu an yahdiahu, yasyrah shadrahu lil-islaami, wa man 
yurid an Yudlil-lahu, yaj'al shadrahu dlayyigan harajan ka-annamaa yash- 


1019 


sha'adu fis-samaa’). 
Artinya: "Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk ditunjukinya, maka 
dilapangkan dadanya untuk Islam. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah 
untuk disesatkannya, niscaya dadanya dijadikan sesak dan sempit, seolah- 
olah ia naik kelangit”.- Al-An'am, 125. ' 
Dan firman Allah Ta'ala: 

Seri a 


Maa Kan 


AS ph LAM Ha S pas 


(In yanshur-kumul-laahu fa laa ghaaliba lakum, wa in yakhdzul-kum fa 
man dzal-ladzii yanshurukum min ba'dih). 

Artinya: ”Jikalau kamu ditolong oleh Allah, maka tiadalah yang menang 
.diatas kamu. Dan jikalau kamu dihinakan olehNya, maka siapakah yang 
menolong kamu sesudahNya?”. - Aali 'Imran, 160. 

Dialah yang menunjukkan dan yang menyesatkan. DiperbuatNya apa 
yang dikehendakiNya. DihukumNya menurut iradah (kehendak)Nya. Fia- 
da yang menolak akan hukumNya dan tiada yang membuat akibat terha- 
dap qadlaNya. DijadikanNya sorga dan dijadikanNya penduduk untuk 
surga itu. Lalu dipakaikanNya mereka itu dengan perbuatan ta'at. 
DijadikanNya neraka dan dijadikanNya penduduk untuk neraka itu. Lalu 
dipakaikanNya mereka dengan perbuatan maksiat. DiperkenankanNya ke- 
pada makhluk akan tanda ahli sorga dan ahli neraka. Ia berfirman:- 


A5 


Lensa PASEK D 


(Innal-abraara la-fii na'iimin wainnal-fujjaara la-fii jahiim). 

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang baik berada dalam kesenangan. 
Dan orang-orang yang jahat berada dalam neraka”. S. Al-Infithar, ayat 13 
-14. 

Kemudian, Allah Ta'ala berfirman, menurut ) yang dirawikan daripada Na- 
bi s.a.w:- 


SAB IA, 3 ha 


A 


(Haaulaa-i fil-jannati wa laa ubaalii wa haaulaa-i fin-naari wa laa ubaalii). 
Artinya: “Mereka itu dalam sorga dan tiada Aku perdulikan. Dan mereka 
itu dalam neraka dan tiada Aku perdulikan” (1). 

Mahasuci Allah, Yang Mahamemiliki dan Yang Mahabenar! Tiada dita- 


(1). Hadits ini dirawikan Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abdurrahman bin Oatadah. 


1020 


nyakan tentang apa yang diperbuatNya dan manusia itu yang ditanyakan. 
Dan marilah kita ringkaskan sekedar ini yang sedikit, tentang penyebutan 
keajaiban hati! Untuk menyelidikinya lebih mendalam, tiada layak dengan 
ilmu mu'amalah. Dan sesungguhnya yang kami sebutkan daripadanya, ia- 
lah yang diperlukan untuk mengetahui dalamnya ilmu mu'amalah dan ra- 
hasianya. Supaya dapat dimanfa'atkan oleh orang-orang yang tiada merasa 
puas dengan ilmu-dhahir saja. Dan tiada merasa cukup dengan kulit saja, 
tanpa isi. Tetapi ia yindu untuk mengetahui hakekat sebab-sebab yang ha- 
lus. Dan tentang apa yang telah kami sebutkan, rasanya cukup dan memu- 
askan bagi orang tersebut-insya Allah Ta'ala. Wa'llahu walijjut-taufig! 
Tammatlah Kitab Keajaiban Hati. Segala pujian dan cita-cita kepada Al- 
lah. Dan akan diiringi oleh Kitab Rijadlatun-Nafsi (Kitab Latihan Jiwa) ` 
dan Tahdzibul-Akhlag. 

Segala pujian bagi Allah Yang Maha Esa. Dan rahmat Allah kepada se- 
mua. hambaNya yang terpilih menjadi rasul. 


1021 


KITAB LATIHAN JIWA, TAHDZIBUL-AKHLAQ DAN PENGOBAT- 
AN PENYAKIT HATI. . 
Yaitu: Kitab Kedua dari Rubu' Yang Membinasakan. 


E ang 


Segala pujian bagi Allah yang menjalankan segala urusan dengan pimpin- 
'anNya. Yang mengatur susunan makhluk, maka Ia yang membaguskan 
pada pembentukannya. Ia yang menghiasi bentuk manusia dengan bentuk 
dan takaran yang sebaik-baiknya. Ia yang menjaganya dari kelebihan dan 
kekurangan pada bentuk dan takaran-takarannya. Ia yang menyerahkan 
pembaikan akhlag kepada kesungguhan dan kesediaan hambaNya: Ia yang 
menggerakkannya kepada perbaikan akhlag, dengan mempertakutkan dan 
memperingatinya dari akhlaq tercela. Ia yang memudahkan kepada ham- 
ba-hambaNya tertentu, untuk perbaikan akhlag, dengan taufig dan pemu- 
dahan jalan daripadaNya. Dan Ia yang mencurahkan nikmat kepada me- 
reka, dengan memudahkan yang payah dan yang sukar. 

Rahmat dan sejahtera kepada Muhammad Abdillah, NabiNya, kecintaan- 
Nya, pilihanNya, penyampai kabar gembira dan kabar tidak gembira, da- 
ripadaNya, yang menampakkan nur kenabian dari garis-garis dahinya, 
yang melahirkan hakekat kebenaran dari segala tempat sangkaan dan yang 
terang. Dan kepada keluarga dan parashahabatnya yang mensucikan wajah 
Islam dari kegelapan kufur dan kesangatan hitamnya. Dan mereka yang - 
menghancurkan benda batil, maka mereka tiada mengalami kekotoran, se- 
dikit dan banyaknya. 

Amma Ba'du: maka budi pekerti yang baik adalah sifat penghulu segala 
rasul dan amalan yang utama dari para shiddigin (yang membenarkan se- 
gala ajaran Nabi s.a.w. dengan sebaik-baiknya). Sebenarnyalah budi pe- 
` kerti yang baik itu setengah iman, hasil mujahadah para muttagin dan la- . 
tihan para penegak ibadah. Dan budi pekerti yang jahat adalah racun 
yang membunuhkan, yang membinasakan,- yang memecahkan kepala, per- 
buatan-perbuatan hina yang keji, perbuatan-perbuatan kotor yang nyata, 
kekejian-kekejian yang menjauhkan dari sisi Tuhan semesta alam dan yang 
memasukkan orang yang berakhlak demikian dalam kawasan setan. Itulah 
pintu-pintu yang terbuka keneraka Allah yang bernyala-nyala, yang naik 
kehati. Sebagaimana akhlak yang elok, adalah pintu yang terbuka dari ha- 
ti kepada kenikmatan sorga dan disisi Tuhan Yang Mahapengasih. Dan 
budi pekerti yang keji itu penyakit hati dan penyakit jiwa, penyakit yang 
menghilangkan hidup abadi. Dan dimanakah letaknya, kalau dibanding- 
kan dengan penyakit, yang hanya menghilangkan hidup jasmaniah? | 
Manakala bersangatanlah kesungguhan para dokter, dengan memastikan 
undang-undang (cara) pengobatan tubuh, dan penyakit tubuh itu, hanya- 


1022 


lah hilangnya hidup yang fana, maka kesungguhan dengan pemastian un- ` 
dang-undang (cara) pengobatan penyakit hati, dimana padanya kelenyap- : 
an. hidup yang kekal, adalah lebih utama sekali. 

Pengobatan yang semacam ini wajib dipelajari oleh tiap-tiap orang yang 
berakal. Karena tidak terlepas semua hati itu daripada penyakit. Jikalau 
disia-siakan, niscaya penyakit itu bertindis-lapis dan sama menyamakan 
penyakit-penyakit itu dan bermunculan. Maka hamba itu memerlukan ke- 
pada Pn be ana penyakit-penyakit dan sebab-sebabnya. 
Kemudian, kepada kesediaan pada mengobati dan memperbaikinya. 
Pengobatan penyakit hati itulah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala:- 


Ayo 2787 1 


CESPE) mi 


Qad-aflaha2 man zakkaahaa). 

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan (jiwa) 
nya”.- S. Asy Syam ayat 9. | 

Dan penyia-nyiaan pengobatan hati itulah yang dimaksud dengan firman 


Allah Ta'ala:- 
| P AA SN 
AA Kad AS 


(Wa qad khaaba man dassaa-haa). 

Artinya: "Dan sesungguhnya rugi besar orang yang mengotorkannya”.- 
S. Asy-Syams, ayat 10. 

Pada kitab ini kami akan tunjukkan kepada sejumlah penyakit hati dan 
bagaimana pembicaraan tentang pengobatannya secara keseluruhan. Tan- 
pa perincian untuk pengobatan penyakit khusus. Sesungguhnya yang de- 
mikian itu akan datang nanti pada akhir kitab dari bahagian (rubu') ini. 
Maksud kami sekarang, ialah peninjauan secara keseluruhan tentang tah- 
dzibul-akhlag (pelajaran perbaikan akhlak) dan penyusunan caranya. Kami 
sebutkan yang demikian dan kami jadikan pengobatan badan menjadi 
contoh, untuk mendekatkan tercapainya pengertian. Dan yang demikian, 
akan jelas dengan penjelasan keutamaan budi pekerti yang baik. Kemudian 
penjelasan hakekat budi pekerti yang baik. Kemudian, penjelasan peneri- 
maan akhlak akan perobahan dengan latihan: Kemudian, penjelasan se- 
bab untuk tercapainya akhlak yang baik. Kemudian, penjelasan jalan-ja- 
lan untuk mengetahui penguraian jalan-jalan menuju keperbaikan akhlak 
dan latihan jiwa. Kemudian, penjelasan tanda-tanda untuk mengetahui pe- 
nyakit hati. Kemudian penjelasan jalan, yang memberitahukan kepada ma- 
nusia kekurangan dirinya. Kemudian penjelasan dalil-dalil Agama (yang di- 
ambil dari firman Allah Ta'ala dan hadits Nabi s.a.w.), tentang jalan pe- 


> 


1023 


ngobatan hati, dengan meninggalkan segala nafsu-syahwat. Tiada yang lain 
EA Kemudian, penjelasan tanda-tanda kebagusan akhlak. 

Kemudian, penjelasan jalan tentang latihan anak-anak pada permulaan 
pertumbuhannya. Kemudian, penjelasan syarat-syarat kemauan (iradah) 
dan mukaddimah mujahadah (pendahuluan perjuangan menentang hawa- 
nafsu). ! 

Semua ini sebelas pasal, dimana semua maksudnya terkumpul pada kitab 
ini Insya Allah Ta'ala. 


PENJELASAN: keutamaan kebagusan akhlak dan tercelanya keburukan 
akhlak. 


-Allah Ta'ala berfirman kepada NabiNya dan KekasihNya, memuji dan 
melahirkan nikmatNya kepadanya:- 


Saga PENIS 


(Wa innaka la 'alaa khulugin adhiim). 

Artinya: "Dan engkau sesungguhnya mempunyai budi pekerti yang tinggi” 
- S. Al-Oalam, ayat 4. ; 

"Aisyah r.a. berkata: "Adalah akhlak Rasulu'llah s.a.w. itu (menurut) Al- 
Our-an”. | 7 
Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulu'llah s.a.w. tentang kebagusan a- 
khlak. Lalu Rasulu'llah s.a.w. membaca firman Allah Ta'ala:.- 


ge 


P meh LN AL 
WA On Da EA SALA aa la 


(Khudzil-'afwa wa mur£bil-ur fi wa-aʻridl~a nil-jaa-hiliin). 
Artinya: "Hendaklah engkau pema'af dan: menyuruh mengerjakan yang ` 
baik dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan itu”. - S. 
Al- A'raf, ayat 199. 

Kemudian, Nabi s.a.w. bersabda:- 


PETA A n senang LA “TT LI 
SANA, Aa Males: YA 


(Huwa an tashila man qatha' aka wa tu'thia man haramaka wa ta'fua 'an 
man dhalamaka). 

Artinya: "Yaitu: engkau sambung silaturrahim orang yang memutuskan- 
nya dengan engkau. Engkau memberi kepada orang yang tiada mau mem- 
beri kepada engkau. Dan engkau mema'afkan kepada orang yang berbuat 


1024 


zalim terhadap engkau”. (1). 
Nabi s.a.w. bersabda:- 


GI) EN 


(Innamaa bwitstu ti-utammima-makaarimal- akhlaag). 

Artinya: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 
mulia” (2). 

Nabi s.a.w. bersabda:- 


Ka & HAN OS AA 
(Atsgalu maa juudla'u fil-mii-zaani jaumal-giaamati tagwa'llaahi wa husnul- 
chuludi). 
Artinya: "Yang paling berat dari apa yang diletakkan dalam timbangan di- 
hari kiamat, ialah: tagwa kepada Allah dan akhlak yang baik”. (3). 
Seorang laki-laki datang dihadapan Rasulu'llah s.a.w. lalu bertanya: 
“Wahai Rasulu'llah! Apakah agama itu?” Nabi s.a.w. menjawab: "Baik- 
budi pekerti”. Lalu ia berpindah kekanan Nabi s.a.w., seraya bertanya: 
”Wahai Rasulu'llah! Apakah agama itu?”. Nabi s.a.w. menjawab: "Baik- 
budi pekerti”. Kemudian, ia berpindah kekiri Nabi s.a.w., lalu bertanya: 
"Apakah agama itu?”. Nabi s.a.w. menjawab: "Baik budi pekerti”. Ke- 
-mudian, ia berpindah kebelakang Nabi s.a.w., seraya bertanya: ” Wahai 
Rasulu'lah! Apakah agama itu?”. Lalu Nabi s.a.w. menoleh kepadanya, 
seraya bersabda: "Tidakkah engkau mengerti, bahwa agama itu, ialah: 
engkau tidak marah?” (4). 
Ada orang yang bertanya kepada Nabi s.a.w.: "Wahai Rasulu'llah! A- 
pakah tidak memperoleh barakah D itu?”. Nabi s.a.w. menja- 
wab: “Buruk akhlak”. (5). | 
Seorang laki-laki berkata kepada Nabi s.a.w.: "Berilah aku wasiat!”. 
Lalu Nabi s.a.w. bersabda:- 


na 


Ki Ha Dasi: SE db SEK 
Pura 


(Ittagi'-laaha haitsu kunta, gaala zidnii, qaala atbi'is-sayyiata'l-hasana-ta 
tamhuhaa, gaalaa zidnii, gaala: chaaligin-naasa bi-khulugin hasanin). 


(1). Hadits ini dirawikan Ibnu Mardawaih dari Jabir. 

(2). Hadits ini dirawikan Ahmad dan Al-Baihagi dari Abi Hurairah. 

(3). Hadits ini dirawikan Abu Daud dan At-Tirmizi dari Abid-Darda'. 

(4). Hadits ini dirawikan Muhammad.bin Nasar Al-Marudzi dari Abil- Ala’, hadits mursal 
(5). Hadits ini dirawikan Ahmad dari A'isyah. 


1025 


Artinya: "Bertagwalah kepada Allah, dimana saja engkau berada!”. Lalu 

orang itu berkata: "Tambah lagi!”. Nabi s.a.w. menjawab: "Ikutkanlah 
“perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya yang baik itu akan 

menghapuskan yang buruk”. Orang itu berkata: "Tambah lagi!” Lalu Na- 

bi s.a.w. menyambung: ”Berakhlaklah dengan manusia, dengan- akhlak 

yang baik!” (1). 

Orang bertanya kepada :N Nabi s.a.w.: 


PS rz 


ea JET 


(A yyul-a'maali afdlalu? Qaala: chuluqun hasanun). : 
Artinya: "Amalan apakah yang paling utama?”. Nabi s.a.w. menjawab: 
”Akhlak yang baik”. 

Nabi s.a.w. bersabda:- 


Su Zak aie 2R- s aE - 


(Maa hassana'llaahu khalqa 'abdin wa khulugahu fa-juth 'imuhun-naara). 
Artinya: "Allah “Ta'ala tidak akan membaguskan kejadian dan akhlak 
hambaNya, lalu dijadikannya makanan api neraka”. (2). f 
Al-Fudlail berkata: "Orang berkata kepada Nabi s.a.w.: "Si Anu wanita 
. itu, puasa pada siang hari dan berdiri mengerjakan shalat pada malam ha-. 
ri. Dan dia buruk akhlaknya, menyakiti tetangganya dengan lidahnya” 
Nabi s.a.w. menjawab: "Tak ada kebajikan pada wanita itu. Ia termasuk 
isi neraka” (3). 
Abud-Darda' berkata: ”Aku mendengar Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 
”Yang mula-mula diletakkan dalam neraca (tempat timbangan amal), ia- 
lah: akhlak yang baik dan kemurahan hati. Tatkala Allah Ta'ala telah. 
menjadikan iman, lalu iman itu berdo'a: ”Wahai Allah Tuhanku! Kuat- 
kanlah aku!”. Lalu Allah menguatkannya dengan kebagusan akhlak dan 
kemurahan hati. Tatkala Allah Ta'ala menjadikan kufur, lalu kufur itu ber- 
do'a: ”Wahai Allah Tuhanku! Kuatkanlah aku!”. Lalu dikuatkannya de- 
ngan kekikiran dan keburukan akhlak”(4). 
Nabi s.a.w. bersabda:- 


(1). Hadits ini dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Dzar. 

(2). Hadits ini dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Baihagi dari Abi Hurairah. 

(3). Hadits ini dirawikan Ahmad dan Al-Hakim dari Abi Hurairah. 

(4). Menurut Al-'Iraqy yang menerangkan kedudukan hadits-hadits dalam Ihya’, bahwa ia 
tidak memperoleh hadits ini dengan bunyi demikian dari Abid-'Darda”, tetapi dengan 
bunyi, yang lain. Dan dikatakannya, hadits ini gharib. 


1026 


Pai 
: A33 PER 2 ES: 


(Inna'llaahas-takhlasha haadza'd-diina li-nafsihi wa laa yashluhu li-dii-ni- 
kum illa's-sakhaa-u wa husnul-khulugi. A laa fazayyinuu diinakum bihi- 
maa). 

Artinya: "Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima dengan ikhlas Agama ir ini 
(Agama Islam) bagi diriNya. Dan tidak patut bagi Agamamu, selain ke- 
murahan hati dan kebaguan budi. Dari itu, ketahuilah! Maka hiasilah A- 
gamamu itu dengan keduanya (kemurahan hati dan kebagusan akhlak)”. 
(1). . . 


Nabi s.a.w. bersabda: 


”(Husnul-khuluqi khalgul-laahil-a'dham). 

Artinya: "Akhlak yang baik, itu makhluk Allah yang paling besar” (2). 
Orang bertanya kepada Nabi s.a.w., yang bunyinya: "Wahai Rasulu'llah! 
Mu'min yang manakah yang paling utama imannya?”. Rasulu'llah s.a.w. 
menjawab: "Yang terbagus akhlaknya” (3). 

Nabi s.a.w. bersabda:- 


SEA Je A aA Ba S3 


(Innakum lan tasa'unnaasa bi-amwaalikum, fa sauuhum bi-basthil-wajhi 
wa husnil-khulugi). 

Artinya: "Sesungguhnya engkau tidak sanggup memberi kelapangan kepa- 
da manusia dengan hartamu. Maka berilah kelapangan kepada mereka de- 
ngan kemanisan muka dan kebagusan akhlak!” (4). 

Nabi s.a.w. bersabda pula: "Keburukan akhlak itu merusakkan Amalan, 
sebagaimana cuka merusakkan madu”. (5). 

Dari Jarir bin Abdullah, dimana ia berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. Bersabda: 
“Sesungguhnya engkau itu manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah 
kebagusan kejadianmu. Maka baguskanlah budi-pekertimu!” (6).* 


(1). Hadits ini dirawikan Ad-Daraguthni dari Abi Sa'id Al-Chudri. 

(2). Hadits ini dirawikan Ath-Thabrani dari 'Ammar bin Yasir, sanad dla'if. 

(3). Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abi Hurairah. 

(4). Hadits ini dirawikan Al-Bazzar, Ath-Thabrani dan Abu Yu'la dan Jain lain dari Abu 
Hurairah. 

(5). Hadits ini dirawikan Ibnu Hibban dari Abi Hurairah, hadits dla'if. Begitu pula oleh Al- 
Baihagi dari Ibni Abbas dan Abi Hurairah juga. 

(6. Hadits ini dirawikan Al-Kharaithi dan Abul-Abbas Ad-Daghuli. 


1027 


Dari Al-Barra' bin 'Azib, dimana ia berkata: "Adalah Rasulu'llah s.a.w 
mempunyai muka yang tercantik dan akhlak yang terbaik”. (1). 

— Dari Abi Mas'ud Al-Badri, dimana ia berkata: "Adalah Rasulu'llah s.a.w. 

membaca dalam do'anya: 


Pa | 


(Allaahumma hassanta khalgii fa hassin khulugii). 
Artinya: "Wahai Allah Tuhanku! Engkau telah membaguskan kejadianku, 
maka baguskanlah budi-pekertiku!” (2). 
Dari Abdullah bin 'Amr r.a., dimana ia berkata: "Adalah Rasulw'llah s.a. 
w. membanyakkan do'a, lalu membaca:- 

ANA ASIA 
(Allaahumma innii as-aluka 'sh -shihhata wal-'aafiata wa husnal-khulugi). 
Artinya: "Wahai Allah Tuhanku! Aku bermohon padaMu kesehatan, ke'- 
afiatan dan kebagusan akhlak” (3). 
Dari Abi Hurairah r.a., yang meriwayatkan dari Nabi s.a.w., bahwa Nabi 
s.a.w. bersabda: "Kemuliaan mu'min, ialah agamanya. Kebangsawanan- 
nya, ialah kebagusan akhlaknya dan kepribadiannya, ialah akalnya” (4). 
Dari Usamah bin Syuraik, dimana ia menerangkan: "Aku menyaksikan o- 
rang-orang Arab desa bertanya kepada Nabi s.a.w. denga pertanyaan: ”A- 
pakah yang terbaik diberikan kepada seseorang?”. Nabi s.a.w. menjawab: 
”Budi-pekerti yang-baik” (5). 
Nabi s.a.w. bersabda:- 


(Inna ahabbakum ilayya wa agrabakum minnii majlisan jaumal-giaamati, 
ahaasinukum akhlaagan ). . 
Artinya: "Sesungguhnya yang paling tercinta kamu kepadaku dan yang 
paling terdekat tempat duduk kamu daripadaku pada hari kiamat, ialah 
yang terbagus akhlak daripada kamu” (6). 

Dari Ibni Abbas r.a. yang berkata, bahwa Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 
“Ada tiga perkara dan barangsiapa tidak ada padanya tiga perkara terse- 
but atau salah satu daripadanya, maka janganlah engkau hitung sesuatu- 
(1). Hadits ini dirawikan Al-Kharaithi dengan isnad baik. Hn 

(2). Hadits ini dirawikan, diantara lain oleh Ahmad dari "Aisyah r.a. 

(3). Dirawikan Al-Kharaithi dengan isnad yang tidak kuat. 

(4). Diantara lain, hadits ini dirawikan oleh AL Baihaqi dan isnad shahih. 

.(5). Hadits ini dirawikan Ibnu Majah. 

(6). Hadits ini dirawikan Ath-Thabrani dari Yabir. 


1028 


pun daripada amalannya. Yaitu: taqwa, yang mendindingkannya ' daripada. 5 
perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Atau pikiran waras, yang dapat 
mencegah orang bodoh (apabila bermaksud tidak baik kepadanya). Atau 
budi-pekerti, yang dapat ia hidup diantara orang banyak” (1). 

Diantara do'a Nabi s.a.w. pada permulaan shalat, ialah:- 


TA Ns ANK AA 
KE Neta AA 


(Allaahum mahditii li-ahsanil-akhlaagi, laa jahdii li-ahsanihaa illaa anta, 
wa sh-rif 'annii sayyiahaa, laa jashrifu 'annii sayyiahaa illaa anta”. 
Artinya: "Wahai Allah Tuhanku! Berilah aku petunjuk kepada akhlak 
yang sebaik-baiknya! Tiada yang memberi petunjuk kepada akhlak yang 
sebaik-baiknya itu, selain Engkau. Jauhkanlah daripadaku akhlak yang ja- 
hat! Tiada yang menjauhkan akhlak yang jahat itu daripadaku, selain 
Engkau”. (2). . 

- Anas berkata: "Pada suatu hari ketika kami bersama Rasulu'llah s.a.w. la- 
lu Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya akhlak yang baik, meng- 
hancurkan kesalahan, sebagaimana matahari menghancurkan air beku”. 
(3. 

Nabi s.a.w. bersabda:- 


PETE 


SB as Sami Bai 


(Min sa'aadatil-mar-i husnul-khulugi). 

Artinya: "Diantara kebahagiaan manusia, ialah bagus akhlaknya” (4). 
Nabi s.a.w. bersabda: "Kebajikan adalah pada bagusnya akhlak” (5). 
Nabi s.a.w. bersabda kepada Abi Dzar: "Hai Abi Dzar! Tak ada akal se- 
perti tadbir (memikirkan akibat sesuatu pekerjaan) dan tiada yang mencu- 
kupkan seperti kebagusan akhlak” (6). 

Dari Anas, dimana ia berkata: "Ummu Habibah bertanya kepada Rasu- 
lu'llah s.a.w.: "Adakah engkau melihat seorang wanita yang mempunyai 
dua suami didunia, lalu wanita itu mati dan kedua suaminyapun mati dan 
semuanya masuk sorga, lalu untuk siapa wanita itu?”. Nabi s.a.w. menja- 
wab: "Untuk yang terbaik akhlaknya dari kedua suaminya itu, yang hidup 
bersama dengan wanita itu didunia, Wahai Ummu Habibah! Kebagusan 


(1). Hadits ini, diantara lain, dirawikan Al-Kharaithi dengan isnad lemah. 

(2). Hadits ini dirawikan Muslim dari Ali r.a. 

(3). Hadits ini, diantara lain dirawikan Al-Baihagi dari Ibnu Abbas dan dipandangnya hadits 
ini dia'if. 

(4). Hadits ini diantara lain, dirawikan Al-Baihaqi dari Jabir, dengan sanad dla’if. 

(5). Hadits ini dirawikan Al-Kharaithi dari Ali r.a. dengan sanad dia'if. 

(6). Hadits ini dirawikan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abi Dzar. 


1029 


akhlak itu berjalan dengan kebajikan dunia dan akhirat” (1). 
Nabi s.a.w. bersabda:- 


IL eze sR EN A 
Aina, PASANG 4775 EEA EN 


PA ee 


EP ZARPI 
(Innal-muslimal-musaddada la-judriku darajatash-shaaimil-qaaimi bi-husni 
khuluqihi wa karami martabatihi). 
Artinya: “Sesungguhnya Muslim yang memperoleh taufiq itu mengetahui 
tingkat orang yang berpuasa dan yang bangun malam mengerjakan shalat, 
dengan kebagusan akhlaknya dan kemuliaan kedudukannya” (2). 
Dan pada suatu riwayat: “sesungguhnya mengetahui tingkat orang yang 
haus ditengah hari pada musim panas”. 
Abdurrahman bin Samrah berkata: "Kami berada disisi Nabi s.a.w., lalu 
- beliau bersabda: "Aku melihat semalam suatu keajaiban. Aku melihat se- 
orang laki-laki dari umatku duduk bertekan diatas kedua lututnya. Dan 
ada suatu dinding diantaranya dan Allah. Maka datangiah kebagusan 
akhlaknya, lalu memasukkannya kepada Allah Ta 'ala” (3). : 
Anas berkata, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya seorang ham- 
ba Allah itu akan sampai yang tinggi dari derajat-derajat akhirat dan ke- 
muliaan tingkat, disebabkan kebagusan akhlaknya. Dan dia itu sesungguh- 
nya lemah dalam peribadatan” (4). 
Diriwayatkan, bahwa Umar r.a. meminta izin masuk pada tempat Nabi s. 
a.w. Dan padanya s.a.w, itu banyak wanita Quraisy yang bercakap-cakap 
dengan beliau s.a.w. dan percakapan itu banyak. Suara mereka itu lebih 
tinggi daripada suara Nabi s.a.w. Tatkala Umar r.a. memperoleh keizinan 
masuk, lalu bergegas-gegaslah wanita itu memakai hijab. Maka Umar r.a. 
pun masuk dan Rasulu'llah s.a.w. tersenyum”. Lalu Umar r.a. bertanya: 
- "Mengapa tertawa, wahai Rasulu'llah?”. 
Nabi s.a.w. menjawab: "Aku heran kepada wanita-wanita ini, yang ber- 
ada disisiku. Sewaktu mereka mendengar s suara engkau, terus mereka ber: 
gegas-gegas memakai hijab”. 
Umar r.a. menjawab: “Engkau lebih berhak ditakuti mereka wahai Rasu- 
lu'llah!”. 
Kemudian, Umar r.a. melihat kepada wanita itu, seraya berkata: “Hai 
wanita-wanita yang menganiaya dirinya sendiri! Pantaskah engkau takut 
kepadaku dan tidak engkau takut kepada Rasulu'llah s.a.w.?”. 
Wanita itu menjawab: "Benar! Engkau lebih kasar dan lebih keras daripa- 
da Rasulu'llah s.a.w.”. 


(1). Hadits ini dirawikan Al-Bazzar, Ath-Thabrani dan Al-Kharaithi, dengan sanad dia'if. 
(2). Hadits ini dirawikan Ahmad dari Abdullah bin 'Arar. 

(3). Hadits ini dirawikan Al-Kharaithi, dengan sanad dia'if. 

(4). Hadits ini dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Kharaithi. 


1630 


Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Biarlah, wahai Putera Ai-Chattab! Demi Al- 
lah! Tiada akan dijumpai engkau sekali-kali oleh setan yang berjalan di- 
jalan yang luas, selain setan itu akan berjalan pada jalan yang tiada eng- 
kau tempuh” (1). 

Nabi s.a.w. PGA 


PAP ga ah AA FAS Za DAY 
D ag Pen AN AE 

(Suu-ul-khulugi dzanbun laa jughfaru. Wa suu-udh-dhanni khathiiatun ta- 
fuuhu). 

Artinya: "Buruknya akhlak itu dosa yang tidak diampunkan. Dan buruk- 
nya sangka itu kesalahan yang mendatangkan kejahatan” (2). 
Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya hamba itu akan sampai pada tingkat 
yang paling bawah dari neraka jahanam, dari buruk akhlaknya”. (9. 
Kata-kata Shahabat dan pemuka-pemuka Agama (Al-Atsar):- - 
Putera Lukmanul-hakim bertanya kepada ayahnya (Lukmanul-hakim)”. 
Wahai ayahku! Perkara manakah dari pada manusia itu yang baik?”. 
Ayahnya menjawab: “Agama!” 
Putera itu bertanya lagi: "Apabila ada dua?”. 
Lukmanut-hakim menjawab: "Agama dan harta”. 

"Apabila ada tiga?”. Tanya puteranya lagi. 
Agama, harta dan malu”. Jawab Lukmanul-hakim. 

“Apabila ada empat?”. Tanyanya pula. 
Lalu ayahnya menjawab: "Agama, harta, malu dan. bagus akhlak”. 
"Apabila ada lima?” tanya putera itu pula. 
"Lukman menjawab: "Agama, hafta, malu, bagus akhlak dan pemurah”. 
“Apabila ada enam?” tanya putera itu lagi. 
Lukmanul-hakim menjawab: "Hai anakku! Apabila yang lima perkara tadi 
berkumpul pada seseorang, maka orang itu adalah orang yang bersih dan 
tagwa. Allah melindunginya dan ia terlepas dari setan”. 
Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Siapa yang jahat akhlaknya, niscaya ia 
' menyiksakan dirinya”. 
Anas bin Malik berkata: "Bahwa seseorang akan sampai ketingkat yang 
tertinggi dalam sorga, disebabkan kebagusan akhlakya, walaupun ia orang 
yang tidak banyak ibadahnya. Dan akan sampai ketingkat yang paling ren- 
dah dalam neraka jahannam, disebabkan keburukan akhlaknya, walaupun 
ia seorang yang banyak ibadahnya”. 
Yahya bin Ma'adz berkata: "Dalam kelapangan akhlak itu terdapat gu- 


(1). Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim. 
(2). Hadits ini dirawikan Ath-Thabrani dari 'Aisyah r.a. 
(3). Dirawikan Ath-Thabrani dari Anas dengan isnad baik. 


` 1031 


dang rezeki”. 

Wahab bin Munabbih berkata: "Akhlak yang buruk itu adalah seperti 
tembikar yang pecah. Tidak dapat dilekatan lagi dan tidak dapat dikemba- 
likan lagi menjadi tanah”. 

Al-Fudlail berkata: "Aku lebih suka ditemani oleh seorang yang kurang 
beribadah, tetapi berakhlak baik, daripada ditemani oleh seorang yang ba- 
nyak ibadahnya, tetapi berakhlak buruk”. 

Ibnul-Mubarak menemani seorang laki-laki yang buruk akhlaknya, dalam 
perjalanan. Maka beliau menderita dari buruk akhlaknya orang itu dan 
mempergaulinya dengan lemah-lembut. Sewaktu beliau berpisah dengan 
orang tersebut, lalu beliau menangis. Maka orang bertanya kepadanya 
tentang yang demikian, lalu beliau menjawab: "Aku menangisinya, karena 
kasihan kepadanya. Aku berpisah dengan dia dan akhlaknya tidak berpi- 
sah dengan dia”. 

Al-Junaid berkata: "Empat perkara mengangkatkan seorang hamba kede- 
rajat yang paling tinggi, walaupun amalannya dan pengetahuannya sedikit. 
Yaitu: lemah-lembut, rendah-hati, murah-hati dan bagus akhlak. Dan itu- 
lah kesempurnaan iman”. 

Abubakar Al-Kattani berkata: “Tasawwuf itu suatu akhlak. 

Siapa yang berlebih dari engkau tentang akhlak, niscaya ia berlebih dari 
engkau tentang tasawwuf”. 

Umar r.a. berkata: "Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik 
dan berpisahlah dengan mereka dengan perbuatan!”. 

Yahya bin Ma'adz berkata: "Keburukan akhlak itu suatu Kelihatan: yang 
tidak bermanfa'at dengan banyaknya perbuatan baik. Kebagusan akhlak 
itu suatu kebaikan, yang tidak mendatangkan melarat dengan banyaknya 
perbuatan buruk”. 

Ditanyakan kepada Ibnu Abbas: “Apakah kemuliaan itu?”. 

Beliau menjawab: “Yaitu, yang diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam Ki- 
tabNya yang mulia:- ' 


erara BERUK 


(Inna akramakum 'indal-laahi atqaa kum). 

Artinya: “Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah. ia- 
lah yang paling bertaqwa (memelihara diri dari kejahatan)”. S. Al-Huju- 
rat, ayat 13. 

Dan ditanyakan pula: “Apakah kebangsawanan itu?”. 

Ibnu Abbas menjawab: “Yang terbagus akhlak daripada kamu. itulah 
yang terlebih utama kebangsawanannya”. Seraya Ibnu Abbas berkata: 
”Tiap-tiap bangunan itu mempunyai sendi. Dan sendi Islam itu kebagusan 
akhlak”. 


1032 


'Atha' berkata: "Tiada terangkat orang yang terangkat, selain dengan a-:. 
khlak yang baik. Tiada seorangpun yang mencapai kesempurnaan akhlak, 
selain Nabi Mustafa (Nabi Pilihan) Muhammad s.a.w. Manusia yang ter- 
dekat kepada Allah 'Azza wa Jalla, ialah yang berjalan menurut jejak- 
nya, dengan kebagusan akhlak”. 


Penjelasan: hakekat kebagusan dan keburukan akhlak. 


Ketahuilah kiranya, bahwa manusia memperkatakan tentang hakekat ke- 
bagusan akhlak dan apa akhlak yang bagus itu. Sebenarnya mereka tidak 
membentangkan hakekat akhlak itu. Hanya mereka membentangkan bu- 
ahnya. Kemudian, mereka tidak melengkapkan semua buah itu. Tetapi 
menyebutkan masing-masing dari buahnya, apa yang terguris baginya dan 
apa yang timbul pada hatinya. Mereka tiada menyerahkan kesungguhan, 
untuk menyebutkan batas dan hakekatnya, yang meliputi semua buah a- . 
khlak itu, dengan penguraian dan lengkap. Umpamanya, seperti kata Al- 
Hasan Al-Bashri: "Kebagusan akhlak itu manis muka memberi kelebihan 
dan mencegah kesakitan”. Dan Al-Wasithi berkata: "Akhlak yang bagus, 
ialah: tidak bertengkar dengan orang dan orang tiada bertengkar dengan 
dia, dari karena bersangatan ma'rifahnya kepada Allah Ta'ala”. Syah Al- 
Kirmani berkata: "Akhlak yang baik, ialah: mencegah yang menyakitkan 
dan menanggung kesulitan”. Setengah mereka berkata: "Orang yang ber- . 
akhlak ialah: yang dekat dengan manusia (karena bagus pergaulannya) 
dan asing tentang sesuatu diantara manusia itu (tiada rapat perhubung- 
an)”. Al-Washithi sekali berkata: "Akhlak yang baik, ialah: menye- 
nangkan manusia pada waktu suka dan duka”. Abu 'Usman berkata: ”A- 
khlak yang baik, ialah mencari /keridlaan Allah Ta'ala”. Orang bertanya 
- kepada Sahal As-Tusturi tentang kebagusan ahlak, lalu ia menjawab: "Se- 
kurang-kurangnya, menanggung penderitaan (dari orang yang bergaul de- - 
ngan dia), tidak memberikan balasan dan kasih-sayang kepada orang yang 
zalim dan meminta ampunan Allah bagi orang yang zalim itu dan belas- 
kasihan kepadanya”. 

“Pada kali yang lain, Sahal berkata: "Bahwa ia tidak menuduh Tuhan 
Yang Mahabenar tentang rezeki. Ia percaya kepadaNya, tetap hatinya, 
bahwa Tuhan Yang Mahabenar itu menyempurnakan yang ditanggung- 
Nya. Ia menta'atiNya dari tidak mendurhakaiNya pada semua urusan di- 
antaranya dengah Tuhan dan diantaranya dengan manusia” 

Ali r.a. berkata: ”Kebagusan akhiak itu pada tiga perkara: menjauhkan 
segala yang haram, mencari yang halal dan berbuat keluasan kepada kelu- 
arga”. 

Al-Husain bin Mansur berkata: "Kebagusan akhlak itu, ialah: tidak berpe- . 
ngaruh pada engkau oleh putusnya hubungan dengan orang banyak, sesu- 
dah engkau melihat kebenaran”. 


1033 


Abu Sa'id Al-Kharraz berkata: "Kebagusan akhlak itu, ialah: tidak ada ci- 
ta-citamu, selain Allah Ta'ala”. 

Ucapan tadi dan yang sama dengan itu adalah banyak. Yaitu: mengemu- 
kakan buah (hasil) dari kebagusan akhlak. Tidak diri kebagusan akhlak 
itu sendiri. Kemudian, tidak pula meliputi dengan semua buah itu. Dan 
menyingkapkan yang tertutup dari hakekat itu adalah lebih utama daripa- 
da menyalinkan kata-kata yang bermacam-macam itu. 

Maka kami katakan, bahwa perkataan: al-khalgu (kejadian) dan al-khulugu 
(akhlak atau tingkah laku) adalah dua perkataan, yang dipakai bersama- 
sama. Dikatakan: si Anu bagus al-khalgu dan al-khulugu (bagus kejadi- 
annya dan akhlaknya). Artinya: bagus zahir dan batin. Yang dimaksud de- 
ngan al-khalgu: bentuk zahir dan yang dimaksud dengan al-khulugu: ben- 
tuk batin. Sebabnya, karena manusia itu tersusun dari. jasad (tubuh) yang 
terlihat dengan mata. Dan dari roh dan jiwa, yang terlihat dengan mata hati. 
Masing-masing mempunyai keadaan dan bentuk. Adakalanya buruk dan 
adakalanya cantik. Maka jiwa yang terlihat dengan mata-hati itu lebih besar 
nilainya, dibandingkan dengan tubuh yang terlihat dengan mata-kepala. Ka- 
rena itulah, diagungkan oleh Allah Ta'ala urusan jiwa, dengan disandar- 
kannya kepadaNya. Allah Ta'ala berfirman:- 


ESP GA Da ag. Pa 


NY evi T- yoa) aA aN ganS 


Oa 


(lanii khaaligun basyaran min thiinin. Fa idzaa sawwaituhu wanafakhtu fii- 
-hi min ruuhii fa-qaʻuu lahu saajidiin). 
Artinya: "Sesungguhnya Aku menciptakan manusia dari tanah. Dan keti- 
ka dia telah Kubentuk dengan sempurna dan telah. Kutiupkan kedalamnya. 
ruhKu, hendaklah kamu tunduk merendahkan diri kepadanya!” - S. 
Shad, ayat 71-72. 
Dengan ayat ini, Allah Ta'ala memberi-tahukan, bahwa jasad (tubuh) itu - 
dihubungkan kepada tanah, sedang ruh (jiwa) kepada Tuhan Serwa sekali- 
an alam. 
Yang dimaksud dengan ruh dan jiwa padatempat ini, adalah satu. Maka 
akhlak (budi pekerti) adalah menerangkan tentang keadaan dalam jiwa 
yang menetap didalamnya. Dan daripadanyalah terbit semua perbuatan 
dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan kepada pemikiran dan 
penelitian. Kalau keadaan itu, dimana terbit daripadanya perbuatan-per- 
buatan yang baik dan terpuji menurut akal dan Agama (syari'at), niscaya 
keadaan itu dinamai: akhlak yang baik. Dan kalau yang terbit itu perbuat- 
- an-perbuatan yang jelek, niscaya keadaan yang menerbitkannya, dinamai: 
akhlak yang buruk. 
Sesungguhnya kami mengatakan: bahwa itu keadaan yang menetap dida- 


1034 - 


lam ruh (jiwa), karena orang yang memberikan uangnya jarang sekali, ka- 
rena keperluan yang datang (dari luar), Tidak dinamakan akhlaknya: pe- 
murah, sebelum yang demikian itu menetap dalam jiwanya dengan teguh. 
Sesungguhnya kami mensyaratkan diatas tadi, bahwa perbuatan-perbuatan 
itu terbit daripadanya dengan mudah, tanpa penelitian, karena orang yang 
merasa berat memberikan harta atau diam ketika marah, dengan sungguh- ' 
sungguh dan penelitian, tidaklah akhlaknya, dikatakan: pemurah dan. le- 
mah lembut. | 

Maka dalam hal ini ada empat perkara:- 

Pertama: perbuatan baik dan keji. 

Kedua: mampu menghadapi keduanya. 

Ketiga; mengetahui tentang kedua hal itu. 

Keempat: keadaan jiwa, dimana dengan keadaan itu, ia cenderung kepada 
salah satu dari dua pihak. Dan salah satu dari kedua hal itu mudah kepa- 
danya. Adakalanya: yang baik dan adakalanya: yang buruk. 

.Bukanlah akhlak itu dapat dikatakan: perbuatan. Berapa banyak orang 
yang akhlaknya: pemurah, tetapi tidak memberi. Adakalanya, karena ke- 
tiadaan harta atau karena ada sesuatu halangan. Kadang-kadang akhlak- 
nya: kikir, tetapi ia memberi. Karena suatu penggerak atau karena ria (i- 
ngin memperlihatkan kepada orang). 

Dan tidaklah akhlak itu dapat dikatakan: kekuatan. Karena dibandingkan 
kekuatan menahan dan memberi, bahkan kepada dua hal yang berlawan- 
an itu satu. Semua manusia dijadikan menurut fitrahnya, sanggup membe- 
ri dan menahan (tidak memberi). Yang demikian itu tidak mengharuskan 
“akhlak kikir dan akhlak pemurah. 

Tidak pula akhlak itu dapat dikatakan: ma'rifah (mengetahui dengan men- 
dalam). Karena ma'rifah itu sama-sama berhubungan dengan yang baik dan 
yang buruk atas satu cara. Tetapi akhlak itu dapat diartikan dengan arti yang 
keempat. Yaitu: keadaan, dimana jiwa bersiap untuk terbit daripadanya: 
menahan atau memberi. . 

Jadi, akhlak itu ibarat dari keadaan jiwa dan bentuknya yang batiniah. Se- ` 
bagaimana kebagusan bentuk zahiriah secara mutlak, tidak sempurna de- 
ngan bagusnya dua mata saja, tidak hidung, mulut dan pipi. Tetapi, tak 
boleh tidak, daripada bagus semua. 

Supaya sempurnalah kebagusan zahiriah itu. Maka seperti demikian pula, 
pada batiniah itu empat sendi. Tak boleh tidak, harus bagus semuanya se- 
hingga sempurnalah kebagusan akhlak. Apabila sendi yang empat itu lu- 
rus. betul dan sesuai, niscaya berhasillah kebagusan akhlak. Yaitu: Keku- 
atan ilmu, kekuatan marah, kekuatan nafsu-syahwat dan kekuatan keseim- 
bangan diantara kekuatan yang tiga tersebut. 

Adapun kekuatan ilmu, maka bagusnya dan patutnya tentang jadinya ke- 
kuatan ilmu itu, dimana dengan mudah dapat diketahui perbedaan antara 
benar dan dustanya perkataan, antara benar dan batilnya itikad keperca-. 


- 1035 


yaan, antara baik dan buruknya perbuatan. 
Apabila kekuatan ini baik, niscaya berhasillah buah hikmah. Dan hikmah 
itu kepada akhlak yang baik. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Ta'ala:- 


MAK Kera na SS 


(Wa man yu'-tal-hik-mata fa gad uutiya khairan katsiiraa). 
Artinya: "Dan orang yang diberiNya kebijaksanaan itu, maka sesungguh- 
nya telah diberi kebaikan yang baik”.- S. Al-Bagarah, ayat 269. 
Adapun kekuatan marah, maka baiknya ialah, pada dapat mengekangnya 
dan melepaskannya, menurut batas yang dikehendaki oleh kebijaksanaan. 
Begitu pula nafsu-syahwat, maka baiknya dan patutnya, ialah pada bera- 
danya dibawah penunjukan hikmah (kebijaksanaan). Ya'ni: penunjukan a- 
kal dan Agama. | 
Adapun kekuatan keadilan, maka yaitu: pengekangan nafsu-syahwat dan 
kemarahan dibawah penunjukan akal dan Agama. Akal itu seumpama pe- 
nasehat, yang menunjukkan jalan. Dan kekuatan keadilan ialah kekuasa- 
an, Contohnya, seperti pelaksana, penerus penunjukan akal. Dan kema- 
rahan, ialah: yang dilaksanakan penunjukan padanya. Contohnya, seperti: 
anjing buruan. Anjing itu memerlukan pendidikan, sehingga pelepasannya 
dan perhentiannya itu menurut isyarat. Tidak menurut berkobarnya kei- 
nginan diri. Dan nafsu itu, seumpama kuda yang dikendarai untuk menca- 
ri buruan. Sekali, kuda itu adalah terlatih dan terdidik. Dan pada lain kali 
adalah pelawan. 
Maka siapa yang benar semua perkara tersebut dan lurus, maka itulah: 
kebagusan akhlak namanya, secara mutlak. Dan siapa yang lurus sebaha- 
| gian dan tidak yang sebahagian lagi, maka itupun kebagusan akhlak, di- 
sandarkan kepada pengertian itu khususnya. Seperti orang yang bagus se- 
bahagian mukanya, dan tidak bagus bahagian yang lain. 
Baiknya kekuatan amarah dan kelurusannya, dinamakan: berani (syaja'- - 
ah). Baiknya kekuatan nafsu-syahwat dan kelurusannya, dinamakan: 'iffah 
(penjagaan diri). 
Kalau kekuatan amarah itu cenderung dari kelurusan kepada segi berle- 
bihan, maka dinamakan: . tahawwur (berani sembrono). Kalau kekuatan 
amarah itu cenderung kepada kelemahan dan kekurangan, maka dinama- 
kan: jubun (penakut) dan khauran (lemah, tidak bertenaga). 
Kalau kekuatan nafsu-syahwat itu cenderung kepada segi berlebihan, ma- 
ka dinamakan: syarhan (rakus). Dan kalau cenderung kepada kekurang- 
an, maka dinamakan: jumud (beku). 
Dan yang terpuji, ialah: yang ditengah-tengah. Itulah: keutamaan (fadli- 
lah). 
Yang dua tepi itu adalah: buruk yang tercela. Keadilan, apabila lenyap, 


1036 


maka ia tidak mempunyai pinggiran lebih dan kurang. Tetapi mempunyai 
suatu lawan dan yang bertentangan. Yaitu: kezaliman. i 
Adapun hikmah, kalau bersangatan pemakaiannya pada maksud-maksud 
buruk, maka dinamai: khubtsan wa jarbazah (keji dan pintar-busuk). Dan 
kalau eia ee pemakaiannya (tidak mempunyai hikmah-kebijaksa- 
naan atau s li) maka dinamai: balkan (bodoh/gòblok). Yang dite- 
ngah-tengah iT yang khusus tertentu dengan nama: hikmah (kebija- 
sanaan). 

Jadi, induk akhlak dan pokok akhlak, itu empat: hikmah, syaja'ah, 'iffah 
dan 'adil. 

Kami maksudkan dengan hikmah, ialah keadaan j jiwa, yang dengan itu da- 
pat diketahui kebenaran dari kesalahan pada semua perbuatan ikhtiariah 
(perbuatan yang dilaksanakan dengan pilihan dan kemauan sendiri). 

Kami maksudkan dengan 'adil, ialah keadaan dan kekuatan jiwa, yang de- 
ngan itu, dituntun amarah dan syahwat dan dibawa menurut kehendak 
hikmah. Dan mengendalikannya pada pelepasan dan pengekangan, menu- 
rut kehendak hikmah itu. 

Kami maksudkan dengan syaja'ah, ialah: keadaan kekuatan amarah itu 
tunduk kepada akal, tentang majunya dan mundurnya. 

Dan kami maksudkan dengan 'iffah, ialah: terdidiknya kekuatan syahwat 
dengan pendidikan akal dan Agama. 

Maka dari kelurusan pokok yang empat tersebut, terbitlah semua akhlak 
- yang baik. Karena dari kelurusan kekuatan akal, berhasillah baiknya pen- 
tadbiran, baiknya hati, cerdasnya pikiran, betulnya sangkaan dan kecer- 
dikan meneliti perbuatan yang halus-halus dan bahaya-bahaya bagi jiwa 
yang tersembunyi. 

Dari bersangatan kekuatan akal, timbullah sifat: pintar-busuk, ika me- 
ngicuh, menipu dan putar-belit. Dan dari merosotnya kekuatan akal, tim- 
bullah kebodohan, ghamarah, dungu dan gila. Dimaksudkan dengan gka- 
marah, ialah: kurang pengalaman dalam segala urusan, serta khayalan se- 
jahtera. 

Kadang-kadang manusia itu tidak berpengalaman dalam satu hal, tetapi 
berpengalaman pada lain hal. Dan perbedaan antara dungu (al-hamq) dan 
gila, ialah: bahwa orang dungu itu maksudnya benar. Akan tetapi perja- 
lanannya menuju sesuatu jalan itu tidak betul. Maka tidak -ada baginya 
pengalaman yang benar, dalam menempuh jalan yang menyampaikan ke- 
pada maksud. 

Adapun orang gila, maka ia memilih apa yang tidak layak untuk dipilih. 
Lalu pokok pilihan dan pengutamaannya itu merusak. . 

Adapun akhlak syaja'ah, maka timbul daripadanya sifat-sifat: kemurahan, 
pertolongan, keberanian, mengħancurkan nafsu, menanggung penderitaan, 
lemah-lembut, tetap pendirian, menekan kekasaran, hati mulia, kasih-sa- 
yang dan lain-lain sebagainya. Yaitu: budi pekerti yang terpuji. 


1037 


Bersangatan syaja'ah, ialah: tahawwur (keberanian membabi-buta). Maka 
. timbullah daripadanya sifat-sifat: angkuh, sombong, lekas marah, tekebur 
dan 'ujub (membanggakan diri). 
Dop merosotnya syaja'ah, maka timbullah daripadanya, rendah diri, 

ina diri, gundah, kecil jiwa, dan menyempitnya daripada mengambil hak 
yang wajib diperolehnya. | 
Adapun akhlak 'iffah, maka timbul daripadanya sifat-sifat: pemurah, ma- 
lu, sabar, ma'af-mema'afkan, merasa puas apa yang ada (gana'ah), wara’, 
halus perasaan, tolong-menolong, peramah dankurang mengharapkan dari 
` orang. 
Cenderungnya sifat 'iffah kepada bersangatan atau kemerosotan, maka 
menghasilkan sifat-sifat: loba, rakus, kurang malu, keji, boros, lengah, 
ria, merusak diri, gila,suka bergurau, mengambil muka, dengki, suka me- 
maki, suka menghina diri pada orang-orang kaya, suka menghinakan o- 
rang-orang miskin dan lain-lain sebagainya. 
Maka induk akhlak yang baik, inilah sifat-sifat keutamaan yang empat. 
Yaitu: hikmah, syaja'ah, 'iffah dan 'adil. Yang lain adalah cabangnya. 
Dan tiada yang sampai kepada kesempurnaan kelurusan pada sifat-sifat 
yang empat ini, selain Rasulu'llah s.a.w. Dan manusia-manusia yang lain. 
sesudahnya, berlebih-kurang, tentang dekat dan jauh daripadanya. Maka 
tiap-tiap orang yang mendekati Nabi s.a.w. pada akhlak tersebut, maka ia 
dekat dengan Allah Ta'ala, menurut kadar dekatnya dengan Rasulu'llah s. 
a.w. Dan tiap-tiap orang yang mengumpulkan kesempurnaan akhlak- 
akhlak tersebut itu, berhak bahwa ia menjadi malaikat yang dita'ati dian- 
tara makhluk, dimana semua makhluk itu kembali kepadanya. Dan me- 
ngikutinya dalam semua perbuatan. 
Dan siapa yang terlepas dari semua akhlak tersebut dan bersifat dengan 
lawannya, niscaya ia berhak untuk keluar dari semua negeri dan semua 
hamba (hamba Allah). Ia telah dekat dengan setan yang terkutuk, yang 
jauh dari hadiarat Tuhan. Maka seyogialah ia. dijauhkan. Sebagaimana” 
yang pertama 2 dekat dengan malaikat yang dekat. dengan hadiarat 
Tuhan, maka seyogialah orang pertama tadi diikuti dan didekati. Rasulu'- 
llah s.a.w. tiada diutus, selain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. 
sebagaimaria disabdakan oleh beliau sendiri (1). 
Al-Our-an mengisyaratkan kepada akhlak-akhlak tersebut, mengenai sifat 
orang-orang mu 'min. Allah .Ta'ala' berfirman:- 

aa An 
V3 AG 33 Ma aa yana) BA 
Pa A e 


GA. “Hadits ini maksudnya: "Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”. Dan te- 
lah diterangkan dahulu, pada "Adab Berteman". | 


1038 


(Innamal-mu'minuunal-ladziina aamanuu bil-laahi wa rasuulihi tsumma 
lam yartaabuu wa jaahaduu bi-amwaalihim wa anfusihim fii sabiilil-laahi, 
ulaa-ika humush-shaadiguun). 

Artinya: "Orang-orang yang sebenarnya beriman itu, hanyalah mereka 
yang percaya kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka itu tiada 
pernah ragu-ragu dan mereka berjuang dijalan Allah dengan harta dan di- 
rinya. Mulan orang brang yang benar”.- S. Al-Hujurat, ayat 15. 
Beriman kepada Allah dan RasulNya, tanpa ragu, ialah kuatnya keyakin- 
an. Dan itulah buah akal dan kesudahan hikmah. Berjuang dengan harta, 
ialah: kemurahan hati, yang kembali kepada pengekangan kekuatan nafsu- 
syahwat. Berjuang dengan jiwa (diri), ialah: syaja'ah (keberanian), yang 
kembali kepada pemakaian kekuatan amarah, menurut ketentuan akal 
dan batas kelurusan. Allah Ta'ala telah menyifatkan para shahabat dengan 
firmanNya:- 5 


Tang 


«ya Ke PENA SA 5 A 


(Asyid-daa-u'alal-kuffaari, ruhamaa-u baina hum). 

Artinya: ” Mereka bersikap keras terhadap orang-orang yang tiada beri- 
man, bersifat kasih-sayang antara sesama mereka”.- S. Al-Fath, ayat 29, 
sebagai isyarat, bahwa sikap keras itu mempunyai tempat dan sikap kasih- 
sayangpun mempunyai tempat. Maka tiadalah kesempurnaan pada keke- 
rasan itu, dalam segala hal. Begitu pula tiada kesempurnaan pada kasih- 
sayang itu, dalam segala hal. ; 

Inilah penjelasan arti akhlak; baik dan buruknya dan penjelasan sendi- 
sendi, buah dan cabang-cabahgnya. 


PENJELASAN: tentang akhlak dapat berobah dengan jalan latihan (rija- 
. dlah).. 


Ketahuilah kiranya, bahwa sebahagian orang yang dikerasi oleh sifat tiada . 
suka bekerja, maka beratlah ia berjuang, berlatih dan bekerja untuk men- 
sucikan diri dan membersihkan akhlak. Dirinya tiada membolehkan, bah- 
wa ia ada yang demikian. Karena kelengahannya, kekurangannya dan ke- 
kejian batinnya. Lalu ia mendakwakan, bahwa akhlak itu tiada tergambar 
dapat berobah. Karena sesungguhnya, tabiat (karakter) itu, tiada dapat 
berobah. Ia mengambil dalil dengan dua perkara:- 

Pertama: bahwa a-khulugu (budi pekerti) itu adalah bentuk batin, sebagai- : 
mana al-khalgu (kejadian diri manusia) itu bentuk zahir. 

Bentuk zahir tidak sanggup untuk dirobah. Maka orang pendek, tidak 
sanggup menjadikan dirinya menjadi orang panjang. Dan orang panjang 
tidak sanggup menjadikan dirinya menjadi orang pendek. Orang yang je- 


1039. 


lek mukanya tidak sanggup membuat mukanya menjadi cantik. 

Maka begitu pula keburukan batin itu, berlaku seperti itu. 

Kedua: mereka berkata, bahwa kebagusan akhlak itu, dengan mencegah 
nafsu-syahwat dan marah. Dan kami telah mencoba yang demikian, de- 
ngan perjuangan (mujahadah) pada masa yang panjang. Dan kami menge- 
tahui, bahwa yang demikian itu termasuk yang dikehendaki oleh instink 
(naluri) dan tabiat manusia. Hal itu tiada sekali-kali terputus (hilang) dari- 
pada manusia. 

' Dari itu, mengusahakannya adalah membuang-buang waktu tanpa ada pa- 
edah. Maka yang, dicari itu, ialah, membuang palingan hati kepada keun- 
tungan duniawi yang segera datangnya. Dan itu mustahil dapat terwujud. 
Maka kami menjawab, bahwa kalau benar akhlak itu tidak dapat berobah, 
maka sia-sialah nasehat, pelajaran dan pendidikan. Dan sesungguhnya ti- 
daklah Nabi s.a.w. bersabda :- 


Kau : 


(Hassinuu akhlaaqakum). 

Artinya: ”Baguskanlah akhlakmu!” (1). 

Bagaimana ini dapat dibantah terhadap diri manusia, sedang merobah bu- 
di-pekerti binatang pun mungkin. Karena binatang buas dapat dipindah- 
kan dari liar kepada jinak. Anjing dari sifat kerakusan kepada makan, da- 
pat dipindahkan kepada terdidik, dapat menahan diri dan bersunyi-sunyi 
sendirian. Dan kuda dari sifat suka melawan, kepada sifat lembut dan tun- 
duk. 

Semua itu adalah perobahan akhlak namanya. : 

. Kata-kata yang menyingkapkan tutupnya yang demikian, ialah dengan ke- 
terangan kami ini. Yaitu: segala yang ada dialam semesta ini terbagi kepa- 
da: yang tidak masuk dalam urusan dan usaha manusia, pada pokoknya 
dan perinciannya, seperti: langit dan bintang-bintang. Bahkan juga anggo- 
ta tubuh manusia itu sendiri, dalam dan luar dan bahagian binatang-bina- 
tang yang lain. 

Pendek kata, semua yang sudah berhasil sempurna, yang telah selesai wu- 
jud dan kesempurnaannya. 

Dan terbagi pula kepada: yang didapati wujudnya dengan kekurangan dan 
dijadikan padanya kekuatan untuk menerima kesempurnaan, sesudah di- 
peroleh syaratnya. Dan syaratnya itu kadang-kadang terikat dengan usa- 
ha hamba. Umpamanya: biji tumbuh-tumbuhan, bukanlah dia itu buah 
jambu dan bukan batang kurma. Kecuali ia telaH dijadikan sebagai suatu 
makhluk, yang mungkin menjadi sebatang kurma, apabila ditambahkan 


(1). Dirawikan oleh Abubakar bin Lal dari Ma'adz. 
1040 


pemeliharaan kepadanya. Dan tiada sekali-kali akan menjadi buah jambu. 
Dan tidak akan menjadi demikian, dengan pemeliharaan sekalipun. 
Apabila biji tumbuh-tumbuhan itu membekas dengan usaha manusia, se- 
hingga menerima sebahagian keadaan (yang baru) dan tidak menerima se- 
bahagian keadaan yang lain, maka seperti demikian pula sifat marah dan 
nafsu-syahwat, kal ita mau mencegah dan memaksakannya secara ke- 
seluruhan. Selingan ada | tinggal sekali-kali bekasnya, yang tidak kita ku- 
asai. 

Kalau kita mau melembutkan dan menuntun sifat marah dan nafsu-syah- 
wat dengan latihan dan mujahadah, niscaya kita sanggup yang demikian. 
Dan memang kita disuruh dengan yang demikian. Dan menjadi sebab ke- 
lepasan kita dan dal la kita kepada Allah Ta'ala. 

Benar, sifat manusia itu bermacam-macam. Sebahagian segera menerima 
perobahan dan sebahagian lagi lambat menerima perobahan. 

Perbedaan itu mempunyai dua sebab:- 

Pertama: kuatnya kharizah (naluri) tentang asalnya tabiat itu. Dan me- 
manjangnya masa adanya. Sesungguhnya kekuatan nafsu-syahwat, marah 
dan tekebur itu ada pada manusia. Tetapi yang paling sukar. dan yang pa- 
ling menentang perobahan, ialah: kekuataan nafsu-syahwat.- Sesungguhnya 
nafsu-syahwat itu paling dahulu adanya. Karena anak kecil pada permula- 
an fitrah kejadiannya, sudah dijadikan baginya nafsu-keinginan. Kemudi- 
an, sesudah tujuh tahun, kadang-kadang sudah dijadikan sifat: amarah. 
Dan sesudah itu, dijadikan kekuatan: membedakan (tamjiz). 

Sebab Kedua: akhlak itu kadang-kadang menjadi kuat, disebabkan banyak 
berbuat menurut yang dikehendaki oleh akhlak itu, mematuhinya dan ya- 
kin dengan baiknya dan disukai orang. 

Maka manusia dalam hal tersebut, terdiri atas empat tingkar:- 

Tingkat Pertama: yaitu manusia yang lalai, yang tidak dapat membedakan 
diantara yang hak dan yang batil, diantara yang bagus dan yang buruk. 
Bahkan, ia tetap seperti kejadian pada fitrahnya, kosong dari semua keya- 
kinan (agidah). Nafsu- -keinginannya pun tiada sempurna, dengan mengi- 
kuti kelezatan hidup. 

Manusia yang seperti ini lekas sekali menerima pengobatan. Ia tidak me- 
merlukan, selain kepada guru dan penunjuk (mursjid) Dan kepada peng- - 
gerak dari dirinya yang membawanya kepada mujahadah. Maka akan ba- 
gus akhlaknya dalam waktu singkat. 

Tingkat Kedua: bahwa ia mengetahui buruknya yang buruk. Tetapi ia tia- 
ada membiasakan mengerjakan amal saleh. Bahkan selalu ia dihiasi de- 
ngan perbuatan jahat. Lalu ia tergelimang mengikuti nafsu-syahwatnya 
dan berpaling dari pikiran yang betul. Karena telah dikuasai oleh nafsu- 
keingianan. Tetapi ia tahu akan keteledorannya dalam perbuatannya. 
Maka keadaan orang ini lebih sukar dari yang pertama tadi. Karena telah . 
berlipat-ganda tugas terhadap dirinya. Sebab ia harus mencabut mula-mu- 


1041 


la apa yang telah melekat pada dirinya, dari banyaknya membiasakan per- 
buatan merusak. Dan yang penghabisan: bahwa ia menanam pada dirinya 
sifat membiasakan perbuatan baik. Tetapi, secara keseluruhan, ia adalah 
tempat yang menerima latihan (riadlah), kalau ia bangun untuk riadlah itu 
dengan sungguh-sungguh, terus-menerus dan berketetapan hati. 

Tingkat Ketiga, bahwa ia menyakini tentang akhlak yang keji itu, bahwa 
akhlak yang keji itulah yang wajib dipakai, lagi baik. Bahwa itulah yang 
benar dan yang bagus. Ia terdidik diatas sifat yang keji itu. 

Orang yang seperti ini, hampir-hampir tidak dapat mengobatinya. Dan ti- 
dak dapat diharap akan baiknya, kecuali jarang sekali. Yang demikian itu, 
karena berlipat-gandanya sebab-sebab kesesatannya. 

Tingkat Keempat: bahwa ia serta pertumbuhannya pada pikiran yang batil 
dan terdidiknya diatas perbuatan yang demikian, ia melihat keutamaan itu 
pada banyaknya kejahatan dan merusakkan diri. Ia membanggakan diri 
dengan perbuatan yang demikian. Ia menyangka, bahwa dgngan demiki- 
an pangkatnya terangkat tinggi. 

Inilah tingkat yang paling sukar. Orang yang seperti ini dikatakan: “Su- 
karlah melatih orang tua dan termasuk penyiksaan mendidik orang du- 
ngu”. 

Yang pertama dari mereka tadi adalah orang bodoh saja. Yang kedua, o- 
rang bodoh dan sesat. Yang ketiga, bodoh, sesat dan fasik. Dan yang ke- 
empat, bodoh, sesat, fasik dan jahat. 

Adapun khayalan yang lain, yang mereka ambil menjadi dalil, ialah kata 
mereka, bahwa: manusia selama ia hidup, tidaklah terputus daripadanya 
nafsu-keinginan, amarah, cinta dunia dan akhlak-akhlak lainnya. 

Maka ini adalah salah, yang menjadi pegangan bagi suatu golongan. Me- 
reka menyangka, bahwa yang dimaksud dengan mujahadah, ialah mence- 
-gah dan menyapu sifat-sifat tersebut secara keseluruhan. Amat jauh yang 
demikian! 

Sesungguhnya nafsu-syahwat itu dijadikan karena ada paedahnya. Yaitu 
penting dalam tabiat manusia. Kalau putuslah nafsu-keinginan makan, 
tentu manusia itu binasa. Kalau putuslah syahwat bersetubuh, niscaya pu- 
tuslah keturunan. . Kalau hilanglah sifat kemarahan secara keseluruhan, 
niscaya manusia tidak akan mempertahankan dirinya daripada yang mem- 
binasakannya. Dan binasalah dia. 

Manakala pokok nafsu-syahwat masih ada. maka -tidak mustahil- kecinta- 
an kepada hartapun tetap ada, yang menyampaikannya kepada nafsu- 
syahwat. Sehingga yang. demikian, membawanya untuk menahan harta. 
Dan yang dicari bukanlah menjauhkan yang demikian secara keseluruhan. 
Tetapi yang dicari, ialah mengembalikannya kepada kelurusan (yang se- 
dang), yaitu: yang ditengah-tengah, antara bersangatan dan berkekurang- 
an. 

Dan yang dicari pada sifat amarah, ialah bagusnya menahan diri. Yang 


1042 


demikian, ialah, bahwa ia terlepas dari tahawwur (berani membabi buta) 

dan jubun (pengecut). Pendek kata, bahwa ia kuat pada dirinya. Dan be- 
serta kekuatan itu, ia patuh kepada akainya. Karena demikianlah Allah 
Ta'ala berfirman:- . 


ary 


LX... P 
Enya BEBAN 


(Asyid-daa-u “alal-kuffaari, ruhamaa-u bainahum). 

Artinya: "Mereka bersikap teguh dan kuat terhadap orang-orang yang tia- 
da beriman, bersifat kasih sayang antara sesama mereka”. - S. Al-Fath, a- 
yat 29. 

Allah Ta'ala menyifatkan mereka dengan teguh dan kuat (keras atau syid- 
dah). Sesungguhnya kekerasan itu timbul dari amarah. Kalau lenyaplah a- 
marah, niscaya lenyaplah jihad (perjuangan). Bagaimana makai timbul 
maksud mencabut nafsu-syahwat dan amarah secara keseluruhan? Sedang 
nabi-nabi a.s. tiada terlepas dari sifat-sifat itu. Karena Nabi s.a.w. bersab- 
da:- 


Para ha 4 nara 
A CASA 


(Innamaa ana basyarun agh-dlabu kamaa jagh-dlabul-basyaru). 
Artinya: “Sesungguhnya aku adalah manusia. Aku marah, sebagaimana 
manusia lain marah”. (1). 

“Adalah Nabi s.a.w. apankii berkata-kata, dimana dihadapannya ada sesu- 
atu yang tiada disukainya, niscaya beliau marah. Sehingga merahlah kédua 
- pipinya. Tetapi beliau tiada mengatakan, selain yang benar. Adalah Nabi 
a.s. kemarahannya tiada mengeluarkannya dari kebenaran” (2). 
Allah Ta'ala berfirman:- 


Ad LO Na 


rena SU Una KA, 


(Wal-kaadhimiinal-ghaidha Wal-'aafiina 'anin-naas). 

Artinya: "Dan yang sanggup menahan marahnya serta orang-orang yang 
mema'afkan (kesalahan) orang lain”. - S. Ali 'Imran, ayat 134. 

Tuhan tiada berfirman: "orang-orang yang tiada marah”. (tetapi: yang 
sanggup menahan marahnya). 

Kemarahan dan - nafsu-keinginan itu dikembalikan kepada batas 


- (1). Dirawikan Muslim dari Anas. 
(2). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Az-Zubair. . 


1043 


ke lurusan, dimana, masing-masing yang dua tadi, tidak memaksakan a- 
kal dan tidak mengalahkan akal. Tetapi akallah yang mengekang kedua- 
” nya. Dan yang menang terhadap sifat marah dan nafsu-keinginan itu, meru- 
pakan suatu kemungkinan. 
Itulah yang dimaksudkan dengan: pengobahan akhlak. :. 
Kadang-kadang nafsu keinginan itu menguasai manusia, dimana akalnya . 
tidak kuat menolaknya daripada terhamparnya kepada perbuatan-perbuat- 
at keji. Dan dengan latihan (riadlah), nafsu-keinginan itu dapat kembali 
kepada kelurusan. Maka menunjukkan, bahwa demikian itu mungkin. 
Percobaan dan penyaksian itu menunjukkan kepada yang demikian, seba- 
gai seuatu bukti yang tidak diragukan lagi. 
Yang menunjukkan, bahwa yang dicari, ialah: akhlak yang diterigah-te- 
ngah, bukan dua tepinya, ialah: bahwa kemurahan itu akhlak yang terpuji 
pada Agama. Kemurahan itu ditengah-tengah diantara dua pinggirnya: bo- 
ros dan kikir. Allah Ta'ala memuji kemurahan, dengan firmanNya:- 

CE KAA AI Aa, 

VIP) 


(Wal-ladziina idzaa anfaguu, lam yusrifuu wa lam yagturuu, wa kaana bai- 
na dzaalika gawaamaa). 

Artinya: "Dan mereka itu, apabila membelanjakan hartanya, tiada me- 
lampui batas dan tiada (pula) bersifat kikir, tetapi pertengahan antara ke- 
duanya”.- S. Al-Furgan, ayat 67. 

Dan firman Allah Ta'ala:- 


KEY, MEI BIA, 


(ya Tatan 


(Wa laa taj'al yadaka maghluulatan ilaa unugika wa laa tab-suth-haa kul- 
lal-basthi). 

Artinya: "Dan janganlah engkau jadikan tangan engkau terbelenggu ke- 
kuduk dan jangan (pula) engkau kembangkan seluas-luasnya!”. - S. Al-Is- 
ra’, ayat 29. 

Begitu pula, yang dicari mengenai keinginan makan, ialah: kelurusan, ti- 
dak rakus dan membeku (tidak ingin apa-apa). Allah Ta'ala berfirman:- 


Tayo PEP o. ST ta 
SUNAT NY TAAT 
(er BL ga) 


(Wa kuluu wasyrabuu wa laa tusrifuu innahu laa yuhibbul-musrifiin). 
Artinya: "Dan makanlah dan minumlah dan jangan melampaui batas! Se- 
sungguhnya Allah tiada menyukai orang-orang yang melampaui batas”.- 


1044 


S. Al-A'raf, ayat 31. : 
Mengenai marah, Allah Ta'ala berfirman: ”Mereka bersikap teguh dan 
kuat terhadap orang-orang yang tiada beriman, bersifat kasih-sayang anta- 
ra sesama mereka”.- S. Al-Fath, ayat 29. 

Nabi s.a.w. bersabda:- 


Kiat 


(Khairul-umuuri ausaathuhaa). 

Artinya: "Pekerjaan yang terbaik, ialah yang ditengah-tengah (sedang)” 
(1). 

Ini mempunyai rahasia dan pen-tahqiqaan. Yaitu, bahwa: kebahagiaan itu 
bergantung dengan keselamatan hati, dari penghalang-penghalang alam 
ini. Aliah Ta'ala berfirman:- 


Mn) A kg AN Ga! 


(lai man atal-laaha bi-galbin saliim). 

Artinya: "Orang yang beruntung, ialah orang yang datang kepada Allah, 
dengan hati yang bersih”.- S. Asy-syw'ara', ayat 89. 

Kikir itu sebagian dari penghalang-penghalang dunia. Dan boros juga ter- 
masuk sebagian dari penghalang dunia. Syarat hati itu, bahwa ia bersih 
dari kikir dan boros. Artinya: ia tidak berpaling kepada harta. Dan tidak 
loba membelanjai dan menahaninya. 

Orang yang loba membelanjainya, terjurus hatinya kepada membelanjainya, 
sebagaimana orang loba menahaninya, terjurus hatinya kepada menahani- 
nya. Maka kesempurnaan hati, adalah bersih dari kedua sifat tersebut 
semuanya. ` 
Apabila tidak ada yang demikian itu didunia ini, niscaya kita cari yang le- 
bih menyerupai dengan tidak adanya kedua sifat tersebut dan jauh dari 
pada kedua tepinya. Yaitu: ditengah-tengah. 

Air biasa (al-fatir) itu, tiada panas dan tiada dingin. Tetapi ditengah-te- 
ngah, antara panas dan dingin. Seakan-akan air biasa itu terlepas dari dua 
sifat tersebut. 

Maka begitu pula: as-sakha' (bersifat pemurah) itu, diantara sifat boros 
dan sifat kikir. Sifat syaja'ah, diantara jubun dan tahawwur. Dan sifat 'if 
fah, diantara rakus dan beku (tidak bernafsu apa-apa). 

Begitu pula sifat akhlak yang lain. Masing-masing dari kedua tepi pekerja- 
an itu tercela. Inilah yang dicari! Dan itu mungkin! 


(1). Dirawikan Al-Baihagi dari Mathraf bin Abdillah. 
1045 


Benar, bagi guru yang menunjukkan jalan kepada muridnya, harus men- 
cela sifat marah dengan tegas dan mencela sifat menahan harta (kikir) de- 
ngan tegas. Dan tidak memberi kesempatan sedikitpun daripadanya kepa- 
da murid itu. Karena kalau diberinya kesempatan walaupun sedikit saja, 
niscaya murid itu mengambil yang demikian, menjadi alasan untuk mene- 
ruskan kekikirannya dan kemarahannya. Dan ia menyangka, bahwa yang . 
demikian itu kadar yang diperbolehkan. 

Apabila dimaksudkan memotong pokoknya dan dengan bersangatan yang 
demikian dan tidak mudah baginya, kecuali dengan memecahkan tempat- 
nya, dimana akan kembali kepada kelurusan, maka yang benar, ialah di- 
maksudkan mencabut pokok itu. Sehingga mudahlah baginya batas yang 
dimaksud. 

Rahasia ini tiada terbuka bagi murid dan menjadi tempat tertipunya o- ' 
rang-orang dungu. Karena ia menyangka sendiri, bahwa marahnya itu be- 
nar dan menahan harta itu benar. 


PENJELASAN: sebab yang dapat tercapai kebagusan akhlak. 


Secara keseluruhan anda telah mengetahui, bahwa bagusnya akhlak itu 
kembali kepada kelurusan kuatnya akal dan sempurnanya hikmah dan ke- 
pada kelurusan kuatnya amarah dan nafsu-keinginan. Dan adanya sifat-si- 
fat itu patuh kepada akal dan juga kepada Agama. 

Kelurusan ini berhasil dengan dua jalan:- 

Pertama: dengan kurnia Ilahi dan sempurnanya fithrah (kejadian), dimana 
manusia itu dijadikan dan dilahirkan dengan akal yang sempurna, akhlak 
yang baik, yang mencukupkan kekuasaan nafsu-syahwat dan amarah. Bah- 
kan nafsu-syahwat dan amarah itu dijadikan lurus, patuh kepada a! akal dan : 
Agama. 

Lalu jadilah manusia tersebut berilmu (alim), tanpa belajar, terdidik tanpa 
pendidikan, seperti Isa anak Maryam dan Yahya anak Zakaria a.s. Dan 
begitu pula nabi-nabi yang lain. Kiranya rahmat Allah kepada mereka itu 
semuanya. 

Dan tidak jauh dari kebenaran, bahwa ia berada pada tabiat dan fitrah 
(kejadian) itu, kadang-kadang ia capai dengan usaha. Banyak anak kecil 
yang lahir dengan cara bicaranya yang benar, pemurah dan berani. Ka- 
dang-kadang dijadikan sebaliknya. Lalu sifat yang demikian, berhasil de- 
ngan dibiasakan dan bergaul dengan orang-orang yang berakhlak dengan 
akhlak-akhlak tersebut. Dan kadang-kadang yang demikian itu berhasil 
dengan belajar. 

Jalan Kedua: akhlak tersebut diusahakan dengan mujahadah dan riadlah. 
Kami maksudkan: membawa diri kepada perbuatan-perbuatan yang dikehen- 
daki oleh akhlak yang dimaksud. Siapa - umpamanya - yang bermaksud supa- 
ya dirinya memperoleh achlak kemurahan, maka jalannya, ialah: memberat- 


1046 


kan diri melakukan perbuatan orang yang pemurah. Yaitu: memberikan har- 
ta. Lalu ia senantiasa menuntutkan dirinya dan membiasakannya, memperju- 
angkan dirinya pada yang demikian. Sehingga sifat tersebut menjadi tabiat- 
nya. Mudah ia melakukannya, lalu ia menjadi seorang pemurah. 

Begitu pula, siapa yang ingin berhasil untuk dirinya akhlak tawadlu (rendah 
hati, tidak menyombong). Dan selama ini sifat tekebur sudah berkuasa (ba- 
nyak) pada dirinya. Maka jalannya, ialah: membiasakan diri dalam waktu 
yang cukup lama, kepada perbuatan orang-orarig yang rendah hati. Memper- 
juangkan dirinya dan memaksakannya, sehingga akhlak tersebut menjadi 
akhlaknya dan tabiatnya. Lalu mudahlah dilaksanakannya. 

Semua akhlak yaiig terpuji pada Agama itu dapat berhasil dengan jalan terse- 
but. Tujuannya, ialah: bahwa perbuatan yang timbul daripadanya itu menjadi 
enak. Orang yang pemurah, ialah orang yang merasa enak memberikan harta 
yang diberikannya, tanpa ada perasaan paksaan. Orang yang rendah hati, ia- 
tah: orang yang merasa enak dengan sifat rendah hati (tawadlu'). 

Akhlak keagamaan pada diri seseorang, tidak akan melekat, selama tidak dibi- 
asakan oleh diri semua adat kebiasaan yang baik. Dan selama tidak ditinggal- 
kan semua perbuatan yang jelek. Dan selama tidak dibiasakan, sebagai yang 
dibiasakan oleh orang yang rindu kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Ia 
merasa nikmat dengan perbuatan-perbuatan yang baik, benci kepada perbu- 
atan-perbuatan yang keji dan merasa tidak enak dengan perbuatan-perbuatan 
tersebut, sebagaimana Nabi s.a.w. bersabda:- 


asa 


(Wa ju'ilat gurratu 'ainii fish-shalaati). 
Artinya: "Dijadikan ketetapan mataku (kesenanganku) pada sembahyang”. 
(1). 

“Manakala adalah ibadah dan meninggalkan yang terlarang itu dengan perasa- 

an tidak senang dan merasa berat, maka itu adalah kekurangan. Dan kesem- 
purnaan kebahagiaan tidak akan tercapai dengan demikian. 
Benar, rajin beribadah dan meninggalkan yang terlarang dengan perjuangan 
(mujahadah) itu baik. Akan tetapi baiknya itu dibandingkan kepada mening- 
galkannya, tidak dengan dibandingkan kepada mengerjakannya dengan ke- 
ta'atan (penuh kepatuhan). Karena itulah, Allah Ta'ala berfirman:- 


tenan) Ba YAN SAI, 
(Wa innahaa la-kabiiratun illaa 'alal-khaasyi-iin). 


(1). Dirawikan An-Nasa-i dari Anas. 
` 1047 


Artinya: "Sesungguhnya shalat itu berat, selain bagi orang-orang yang tunduk 
hatinya (chusyu”) kepada Allahia S. Al-Baqarah, ayat 45. 
Nabi s.a.w, bersabda: : 


ESA a 3 IG Sg Koes 


(U budi 'Ilaaha fir-ridlaa fa in lam tastathi' fa fish-shabri'alaa ma takrahu chai- 
run katsiirun). 

Artinya: "Sembahlah Allah (beribadahlah) dengan sa kerelaan hati! 
Jikalau engkau tidak sanggup, maka dengan bersabar diatas apa yang tiada 
engkau sukai itu, banyak kebajikannya (1). 

Kemudian, tiada mencukupi memperoleh kebahagiaan yang dijanjikan: diatas 
bagusnya akhlak, oleh keenakan ta'at dan kebencian kepada perbuatan mak- 
siat, pada suatu waktu dan tidak pada waktu yang lain. Tetapi seyogialah ada 
yang demikian itu berkekalan dan dalam jumlah umur. Manakala umur itu le- 
bih panjang, maka perbuatan utama itu lebih meresap dan lebih sempurna. 
Karena itulah, ketika Nabis.a.w. ditanyakan tentang kebahagiaan, lalu beliau 
menjawab: 


Ohùn Arah 


(Thuulul- umr fii thaa “atil- laahi taʻaalaa). 

Artinya: "Panjang umur dalam menta'ati Allah Ta'ala” o). 

Karena itulah, nabi-nabi dan wali-wali tidak suka mati. Karena dunia itu tem- 
pat bercocok tanam (mazra'ah) bagi achirat. Dan manakala adalah ibadah itu 
bertambah banyak dengan panjang umiir, niscaya pahalanya adalah lebih ba- 
nyak, jiwa lebih bersih dan suci. Dan akhlak lebih kuat dan lebih meresap. 
Sesungguhnya yang dimaksudkan dari ibadah itu, ialah membekasnya pada 
hati. Dan membekasnya itu menjadi lebih kuat, dengan banyaknya membi- 
asakan (muwadhabah) pada ibadah. Dan tujuan achlak ini, ialah terputusnya 
kecintaan dunia dari diri. Dan meresaplah padanya kecintaan kepada Allah 
Ta'ala. Maka tiada suatupun yang paling dicintainya, selain ingin bertemu de- 
ngan Allah Azza wa Jalla. Ia tiada menggunakan semua hartanya, selain pada 
jalan yang menyampaikanNya kepada Allah. Amarah dan nafsu-syahwatnya 
itu termasuk yang diberikan kepadanya. Maka tidak dipergunakannya, selain 
pada jalan yang menyampaikannya kepada Allah Ta'ala. Yang demikian itu, 
ialah dengan ditimbang menurut timbangan Agama dan akal. Kemudian, ia 


(1). Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Iragi tidak menyebutkan nama shahabat yang 
` merawikannya dari Nabi s.a.w. 
(2). Dirawikan hadits ini, diantara lain oleh Al-Oadla'i dan Abu Mansur Ad-Dailami dari 
Ibnu "Umar dengan isnad yang lemah. 


1048 


bergembira sesudah itu dan merasa enak. Dan tiada seyogialah bahwa kesu- 
dahan shalat itu jauh dari batas, yang menjadi ia ketetapan matanya (kese- 
nangannya). Dan kesudahan semua ibadah itu enak (penuh kelazatan). 
Sesungguhnya adat-kebiasaan itu menghendaki pada diri seseorang akan kea- 
jaiban-keajaiban, yang lebih ganjil dari itu. Kita melihat raja-raja dan orang- 
orang yang hidup dalam kesenangan, selalu dalam kegundahan hati. Dan kita 
melihat penjudi yang sudah failit, kadang-kadang lebih banyak kegembiraan 
dan kelazatan dengan judinya dan apa yang padanya, akan hal yang rasanya 
beratlah kegembiraan manusia dengan tanpa judi. Sedang judi itu kadang- 
kadang menghabiskan hartanya, menghancurkan rumah-tangganya dan 
membuatnya failit tiada mempunyai harta lagi. Dalam pada itu, ia menyukai 
judi dan merasa enak dengan judi itu. . 
Sebabnya yang demikian, karena lamanya ia bermain judi dan menggunakan 
dirinya kepada judi pada masa yang panjang. Begitu pula, orang yang suka 
bermain-main dihammam (tempat permandian umum). Kadang-kadang ia 
berdiri sepanjang hari pada panas matahari, berdiri dengan kedua kakinya 
dan ia tiada merasa sakit. Karena gembiranya melihat burung, gerak-gerik bu- 
rung, terbangnya dan meninggi terbangnya diudara tinggi. Bahkan kita meli- 
hat orang fasik yang suka mengambil harta orang, yang merasa bangga dengan 
pukulan dan potong tangan yang diperolehnya. Dan sabar dengan cambuk 
'dan dibawa ketiang-gantungan. Dalam pada itu, ia membanggakan diri dan 
dengan kuat sabarnya diatas yang demikian. Sehingga ia melihat yang demi- 
kian itu, merupakan suatu kebanggaan bagi dirinya. Dan salah seorang dari 
mereka dipotong berpotong-potong, supaya ia mengaku dengan apa yang di- 
lakukannya atau dilakukan oleh orang lain. Maka ia terus-menerus tiada mau 
mengaku.dan tiada menghiraukan dengan siksaan-siksaan. Karena kegembi- 
raan, lantaran dipandangnya yang demikian itu suatu kesempurnaan, kebe- 
ranian dan kejantanan. Lalu segala hal-ihwalnya serta larangan yang ada pa- 
danya, menjadi kesenangannya dan sebab kebanggaannya. Bahkan tiada hal 
yang lebih keji dan buruk, dari halnya laki-laki yang membuat dirinya serupa 
dengan wanita, tentang mencabut bulu, mencat muka dan bergaul dengan wa- 
nita-wanita. Lalu anda melihat laki-laki yang menyerupakan diri dengan wani- 
ta itu, bergembira dengan keadaannya yang demikian dan merasa bangga de- 
gan kesempurnaannya, dapat membuat dirinya seperti wanita (tachannuts). Ia 
merasa bangga bersama laki-laki lain yang seperti itu. Sehingga berlakulah ke- 
sombongan dan kebanggaan itu, diantara tukang-tukang bekam dan tukang- 
tukang sapu, sebagaimana berlakunya diantara raja-raja dan ulama-ulama.- 
Semua itu natijah (hasil) dari kebiasaan dan kerajinan diatas suatu jalan, yang 
terus-menerus, pada masa yang panjang. Dan yang demikian dapat dipersak- 
sikan pada orang-orang yang sama-sama bercampur-gaul dan dalam bidang 
pengetahuan. 
Apabila diri, disebabkan adat-kebiasaan, merasa enak dengan yang batil, cen- 
derung kepada yang batil dan kepada perbuatan keji, maka bagaimana pula ia 


1049 


“ tidak merasa enak kepada kebenaran, jikalau ia dikembalikan kepada kebe- 
naran, pada sewaktu-waktu dan diharuskan rajin mengerjakannya? Bahkan 
kecenderungan diri kepada hal-hal yang keji itu, adalah diluar dari tabiat ma- 
rusia, yang menyerupai kecenderungan kepada memakan tanah. Kadang- 
kadang yang demikian telah banyak terjadi pada sebahagian manusia, dise- 
babkan oleh adat kebiasaan. 

Adapun kecenderungannya kepada hikmah, kepada kecintaan kepada Allah 
Ta'ala, kepada ma'rifah dan beribadah kepadaNya, maka adalah seperti ke- 
cenderungan kepada makanan dan minuman. Itu adalah dikehendaki oleh ta- 
biat hati manusia. Itu adalah urusan ketuhanan (amrun rabbaniyyun). 
Kecenderungan kepada yang dikehendaki oleh nafsu-syahwat, adalah asing 
. dari diri manusia dan hal yang datang kepada tabiat manusia. Sesungguhnya 
makanan hati itu hikmah, ma'rifah dan kecintaan kepada Allah 'Azza wa Jal- 
la. Tetapi hati itu berpaling dari kehendak tabiatnya, karena penyakit yang 
hinggap padanya, sebagaimana kadang-kadang penyakit itu hinggap pada 
maiddah (perut besar). Lalu tiada ingin makan dan minum. Sedang makan dan 
minum itu sebab untuk hidupnya. 

Maka tiap-tiap hati yang cenderung kepada mencintai sesuatu, selain Allah 
Ta'ala, niscaya ia tidak terlepas dari penyakit, menurut kadar kecenderungan- 
nya. Kecuali apabila yang paling dicintainya itu, karena menolongnya kepada 
mencintai Allah Ta'ala dan AgamaNya. Maka ketika itu, tidaklah yang demi-. 
kian, menunjukkan kepada sakit. | 

Jadi, dengan ini anda dapat mengetahui dengan pasti, bahwa budi-pekerti 
yang baik ini, mungkin diusahakan dengan latihan (riadlah). Yaita: pada per- 
mulaannya, segala perbuatan yang timbul daripadanya, dilaksanakan dengan 
perasaan berat. Supaya pada kesudahannya menjadi tabiat (dapat dilaksana- 
kan dengan mudah, sudah menjadi kebiasaan). 

Ini adalah diantara hal-hal yang mengherankan dalam hubungan diantara hati 
dan anggota badan. Ya'ni: jiwa dan badan manusia. 

Semua sifat yang timbul pada hati itu, melimpah bekasnya pada anggota ba- 
dan. Sehingga -sudah tidak mustahil lagi- anggota badan itu tiada bergerak, 
selain bersesuaian dengan jiwa. Semua perbuatan yang berlaku pada anggota 
badan, maka bekasnya naik kepada hati. Dan urusan itu berputar pada hati. 
Hal itu dapat diketahui dengan contoh. Yaitu: "bahwa siapa yang ingin supaya 
kepintaraan menulis menjadi sifat kejiwaannya, sehingga ia menjadi penulis 
dengan tabiat dirinya, maka tiada jalan lain, kecuali bahwa ia melaksanakan 
dengan anggota tangan, apa yang dilaksanakan oleh seorang penulis yang pin- 
tar. Ia harus membiasakan yang demikian pada masa yang panjang, meniru 
tulisan yang cantik. Pekerjaan sipenulis ialah tulisan yang cantik. Lalu ia me- 
nyerupai dengan sipenulis itu, dengan perasaan berat. Kemudian, selalu ia 
membiasakan demikian, sehingga menjadi suatu sifat yang meresap pada diri- 
nya. Maka timbullah padanya, pada akhirnya, tulisan yang cantik, secara ta- 
biat kebiasaannya dengan mudah, sebagaimana timbulnya pada permulaan 


1050 


dahulu dengan perasaan berat. Maka adalah tulisan cantik itu, yang menjadi- 
kan tulisannya cantik. Akan tetapi yang pertama dahulu dengan perasaan be- 
rat. Kecuali bekasnya naik, kepada hati. Kemudian, menurun dari hati kepa- 
da anggota badan. Lalu ia menulis tulisan cantik dengan tabiat dirinya yang 
mudah. 
Begitu pula orang yang ingin menjadi ahli fiqh dengan jiwanya. Maka tiada ja- 
lan, selain berbuat seperti perbuatan para ahli-figh. Yaitu: mengulang-ulangi 
figh, sehingga terlipat sifat figh pada hatinya. Lalu ia menjadi ahli figh dengan 
jiwanya (tidak sekedar ahli begitu saja). 
Begitu pula siapa yang ingin menjadi seorang pemurah, terpelihara j jiwa, pe- 
nyantun dan rendah hati. Ia harus berbuat perbuatan orang-orang tersebut ta- 
di, dengan perasaan berat pada mulanya. Sehingga yang demikian menjadi ta- 
biatnya (sifatnya sehari-hari). Maka tiada obat bagi yang demikian, selain 
yang tersebut diatas. 
Sebagaimana penuntut ilmu fiqh, sehingga berjiwa fiqh (fighun-nafsi), tiada 
berputus asa untuk mencapai kedudukan tersebut dengan mengosongkan satu 
malam dan tidda akan mencapainya dengan mengulang-ulangi satu malam 
saja. Maka begitu pula penuntut kebersihan jiwa, kesempurnaan dan penghi- 
asan jiwa dengan perbuatan yang baik, tidak akan diperolehnya dengan iba- 
dah satu hari. Dan ia tiada akan haram dari perbuatan yang baik itu, dengan 
perbuatan kemaksiatan satu hari. Itulah maksudnya perkataan kami: bahwa 
a dosa besar tiada akan mengwajibkan kedurhakaan untuk selama-lama- 
a. Tetapi tiada berbuat satu hari, membawa akibat sebanyak tiada berbuat 
itu. Kemudian, dari sedikit kesedikit membawa pula, sehingga jiwa itu suka 
malas dan dengan sendirinya tiada memperhatikan hasil lagi. Lalu hilanglah 
fadlilat-figh. : 
Begitu pula, perbuatan-perbuatan maksiat yang kecil-kecil. Sebahagian dari- 
padanya menghela kepada sebahagian lainnya. Sehingga pokok kebahagiaan 
itu lenyap, disebabkan runtuhnya pokok iman pada kesudahannya (al-khati- 
mah). 
Sebagaimana mengulang- ulangi satu malam, tiada membekasnya pada jiwa- 
fighnya, tetapi jiwa fiqh itu lahir sedikit demi sedikit, secara beransur-ansur, 
seperti tumbuhnya badan dan tingginya tubuh, maka seperti itu pula, ta'at . 
yang sekali tiada terasa membekasnya pada pembersihan jiwa dan pensucian- 
nya pada waktu itu juga. Tetapi tiada seyogialah dipandang hina keta'atanyang 
sedikit. 
Sesungguhnya,jumlah yang “banyak daripada keta'atan itu, yang membekas. 
Danjumlah yang banyakitu terkumpul dari satu-satu. Masing-masing dari satu 
itu mempunyai bekas. Lalu dari satu-satu keta'atan itu mempunyai bekas, wa- 
laupun tersembunyi. Maka sudah pasti masing-masingnya mempunyai paha- 
la, Pahala itu adalah timbalan dari bekas tersebut. 
Begitu pula perbuatan maksiat. Berapa banyak ahli fiqh (faqih), menganggap. 
mudah, dengan mengosongkan sehari semalam (tiada membaca fiqhnya). . 


1051 


Dan begitulah dengan berturut-turut, menangguhkan dirinya bekerja dari 
hari kehari. Sehingga tabi'atnya keluar, tiada menerima fiqh lagi. 
Begitulah, orang yang menganggap enteng terhadap perbuatan-perbuatan 
ma'siat yang kecil-kecil. Dan membuat dirinya menangguhkan akan bertobat 
nanti dari hari-kehari berturut-turut. Sehingga tiba-tiba ia disambar oleh 
kematian. Atau kegelapan dosa bertindis-lapis pada hatinya. Dan sudah sukar 
ia bertobat. Karena yang sedikit itu membawa kepada banyak. Lalu hatinya 
menjadi terikat dengan rantai-rantai nafsu-syahwat, yang tidak memungkin- 
kan terlepasnya. dari cengkeraman kukunya. Itulah yang dimaksud dengan 
tertutupnya pintu tobat. Dan itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah 
Ta'ala:- 


Aa ag SN 
ag Kia OA a 

(Wa ja'alnaa min baini aidii-him saddan wa min khalfi-him saddan fa- 
aghsyai-naahum fa hum la yub-shiruun). 
Artinya: "Dan Kami adakan tutup dihadapan dan dibelakang mereka, lalu 
mereka Kami tutup, sebab itu, mereka tiada menampak”.- S. Ya Sin, ayat 9. 
Dan karena itulah, Ali r.a berkata: "Sesungguhnya iman itu menampak pada 
hati sebagai titik putih. Semakin iman itu bertambah, maka putih itupun ber- 
tambah. | 3 
Apabila iman seseorang hamba Allah itu telah sempurna, niscaya putihlah ha- 
tinya seluruhnya. Dan nifag itu, sesungguhnya menampakkan pada hati seba- 
gai tirik hitam. Semakin nifag itu bertambah, maka semakin bertambah pula 
hitam itu. Apabila nifag itu telah FANER niscaya hitamlah hati itu seluruh- 
nya. 
Apabila anda telah mengetahui, bahwa akhlak yang baik itu, sekali adanya di- 
sebabkan tabi'at (karakter) dan fitrah kejadiannya, sekali adanya disebabkan 
oleh kebiasaan perbuatan-perbuatan yang baik. Sekali disebabkan melihat o- 
rang-orang yang berbuat baik dan menemani mereka, sedang mereka itu te- 
man-teman kebaikan dan saudara-saudara yang menegakkan perbaikan (ish- 
lah). Karena tabi'at itu mencuri dari tabi'at orang lain yang buruk dan baiknya. 
Maka siapa yang menonjol pada dirinya tiga arah, sehingga ia menjadi orang 
yang mempunyai keutamaan, pada tabiat, kebiasaan dan belajar, makai iabera- 
da pada keutamaan yang penghabisan. 
Barangsiapa hina disebabkan tabi'atnya dan kebetulan mempunyai teman o- 
rang-orang jahat, lalu ia belajar dari mereka itu. Dan mudahlah sebab-sebab 
kejahatan mengalir kepadanya, sehingga dibiasakannya. Maka orang itu pada 
kejauhan yang penghabisan dari Allah 'Azza wa Jalla. 
Diantara dua tingkat tersebut tadi, terdapatlah orang-orang yang bermacam- 
macam tentang arah-arah ini. Masing-masing mempunyai tingkat, tentang de- 
kat dan jauhnya, menurut yang dikehendaki oleh sifat dan keadaannya - Ba- 


1052 


rangsiapa berbuat seberat biji sawi kebajikan, niscaya dilihatnya” Maka ba-: 
rangsiapa berbuat seberat biji sawi kebajikan, niscaya dilihatnya. Dan barang- 
siapa berbuat seberat biji sawi kejahatan, niscaya dilihatnya”. (1). 

“Allah tiada menganiaya mereka,tetapi mereka sendiri menganiaya dirinya” .- 


2). 
PENJELASAN: penguraian jalan kepada pendidikan akhlak. 


Dari dahulu anda sudah mengetahui, bahwa kelurusan pada akhlak, iatah se- 
hatnya jiwa. Dan cenderung (mereng) dari kelurusan itu bencana dan penya- 
kit pada jiwa, sebagaimana kelurusan pada sifat tubuh, adalah sehatnya tu- 
buh. Dan mereng dari kelurusan sakit pada tubuh. 
Maka hendaklah badan manusia kita ambil menjadi contoh! Maka kami kata- 
kan, bahwa seperti: jiwa pada pengobatannya ialah dengan menghapuskan se- 
mua perbuatan keji dan akhlak rendah dari jiwa. Dan menarik segala sifat ke- 
utamaan dan akhlak yang baik kepada jiwa. Seperti badan pada pengobatan- 
nya ialah, menghapuskan segala penyakit daripadanya. Dan mengusahakan 
. serta menarik kesehatan kepadanya. 
Sebagaimana menurut biasanya sifat badan itu asalnya kelurusan. 
Sesungguhnya perut itu menderita kemelaratan, disebabkan hal-hal yang 
mendatang dari makanan udara dan hal-ihwal keadaan. Maka begitu pula ti- 
ap-tiap anak itu dilahirkan, dalam keadaan kelurusan, sehat kejadian (fi- 
trah)nya. Ibu-bapaknyalah yang membuatnya menjadi Jahudi atau Nasrani 
atau Majusi. Artinya: dengan kebiasaan dan pengajaran, maka perbuatan- 
perbuatan keji itu diperolehnya. 
Sebagaimana tubuh manusia itu, pada mulanya tidaklah dijadikan sempurna. 
Sesungguhnya ia sempurna dan kuat, dengan pertumbuhan dan ea 
dengan makanan. 
Maka begitu pula jiwa, dijadikan dalam keadaan kurang, yang menerima 
kesempurnaan. Jiwa itu sempurna dengan pendidikan, pembersihan achlak 
dan pemberian makanan ilmu-pengetahuan. 
Sebagaimana badan, kalau ia sehat, maka kedudukan dokter itu, menyiapkan 
undang-undang yang menjaga kesehatan. Dan kalau ia sakit, maka kedu- 
dukan dokter itu membawa kesehatan kepadanya. Maka begitu pula jiwa an- 
da, jikalah dia itu suci, bersih dan terdidik, maka seyogialah diusahakan me- 
meliharanya. Dan membawa tambahan kekuatan kepadanya dan inengusaha- 
kan tambahan kebersihannya. Jikalau dia itu tidak sempurna dan tidak bersih, 
maka seyogialah diusahakan membawa yang tersebut tadi kepadanya. 
Sebagaimana penyakit yang merobah kelurusan badan, yang mewajibkan 
sakit itu, tidak diobati, selain dengan lawannya. Maka jikalau penyakit itu 
dari panas, maka diobati dengan dingin. 


(1). Surat Az-Zilzal, ayat 7 dan 8. 
(2). Surat An-Nahal, ayat 33. 


1053 


“Dan jikalau dari dingin, maka diobati dengan panas. Maka begitu pulalah per- 
buatan hina yang menjadi penyakit hati itu, obatnya, ialah: dengan lawannya. 
Maka penyakit kebodohan diobati dengan belajar. Penyakit kikir, diobati de- 
ngan kemurahan. Penyakit sombong dengan merendahan hati. Dan penyakit 
rakus dengan menahan diri dengan rasa berat, dari sesuatu yang diingini. 
Sebagaimana harus menanggung kepahitan obat dan sukarnya bersabar dari 
yang dirindukan, untuk pengobatan badan yang sakit, maka begitu pula harus 
menanggung kepahitan mujahadah dan sabar untuk pengobatan penyakit 
hati. Bahkan lebih utama lagi. Sesungguhnya penyakit badan itu dapat 
terlepas dengan mati. Sedang penyakit hati -kita berlindung dengan Allah 
Ta'ala- adalah penyakit yang berkekalan sesudah mati, untuk selama- 
lamanya. 

Sebagaimana tiap-tiap yang dingin itu, tidak baik untuk penyakit, yangsebab- 
nya panas, kecuali apabila ada dalam batas yang tertentu. Dan yang demikian 
itu berbeda, dengan keras dan lemahnya, terus-menerus dan tidaknya, ba- 
nyak dan sedikitnya. Dan harus pula mempunyai timbangan, untuk mengeta- 
hui kadar yang bermanfa'at daripadanya. Dan kalau timbangannya tidak 
dijaga, niscaya bertambahlah kerusakan. Maka begitu pula-hal-hal yang ber- 
tentangan ( annagaa-idl) yang menjadi pengobatan akhlak, haruslah mempu- 
nyai timbangan (ukuran). 
Sebagaimana ukuran obat diambil dari ukuran penyakit, sehingga dokter ti- 
ada mengobati, sebelum ia mengetahui, bahwa penyakit itu dari panas atau 
dari dingin. Kalau penyakit dari panas, maka diketahuinya dari darajatnya, 
lemah atau kuat. 

Apabila ia telah mengetahui yang demikian, niscaya ia menoleh kepada kea- 
daan badan, keadaan masa, perusahaan sisakit, umurnya dan hal-ihwalnya 
yang lain. Kemudian barulah diobatinya menurut hal-hal tadi. 

Begitu pula guru (syaich) yang ajarannya, yang menjadi dokter jiwa murid- 
murid dan yang mengobati hati orang-orang yang meminta pe tunjuk pada- 

“nya, seyogialah tidak memaksa murid-muridnya dengan latihan dan hal-hal 
yang memberatkan pada mata pelajaran tertentu dan pada jalan tertentu, se- 
belum ia mengetahui akhlak dan penyakit mereka. 

Sebagaimana dokter,jikalau mengobati semua orang sakit dengan semacam o- 
bat saja, niscaya akan membunuh kebanyakan orang sakit. 

. Maka begitu pula guru, jikalau menunjukkan jalan kepada murid-muridnya, 
dengan semacam saja dari latihan, niscaya membinasakan dan mematikan ha- 
ti mereka. Akan tetapi,seyogialah memperhatikan tentang penyakit murid, 
tentang keadaannya, umurnya, sifat tubuhnya dan latihan apa yang disang- 
gupi oleh tubuhnya. Dan berdasarkan kepada yang demikian, dibina latihan- 
nya. 

Kalau murid itu masih permulaan, tidak mengetahui batas-batas Agama, ma- 
ka pertama-tama, diajarkan bersuci, shalat dan ibadah-ibadah zahiriah. Kalau 
ia berkecimpung dengan harta haram atau mengerjakan perbuatan ma'siat, 


1054 


naka pertama-tama, disuruh meninggalkan perbuatan tersebut. 

Apabila zahiriahnya terhias dengan ibadah dan anggota tubuhnya suci daripa- 
Ja perbuatan ma'siat zahiriyah, niscaya diperhatikan dengan tanda-tanda kea- 
jaannya, kepada batiniahnya, untuk diteliti akhlaknya dan penyakit hatinya. 
Kalau kelihatan padanya harta berlebihan dari kadar yangdibutuhinya, maka 
Jiambil yang berlebihan itu dan diserahkan kepada amal sosial (al-khairat). 
Yan hatinya kosong dari harta itu. Sehingga ia tidak menoleh kepada harta itu 
agi. 

Kalau ia kelihatan keras kepala, sombong dan mulia diri, yang mengerasi pa- 
danya, maka ia disuruh keluar kepasar, untuk meminta bantuan pada orang 
jan meminta-minta. Maka sesungguhnya sifat mulia diri dan merasa diri kepa- 
aitu, tidak dihancur, selain dengan sifat hina diri. Dan tiada kehinaan yang le- 
2ih besar, dari kehinaan meminta-minta. Maka dipaksakan ia melakukan de- 
nikian beberapa lamanya. Sehingga hancurlah sifat kesombongan dan kemu- 
jaan dirinya. 

Sesungguhnya sombong itu termasuk penyakit yang membinasakan. Begitu 
Jula sifat keras kepala (suka melawan). 

Kalau kelihatan yang menonjol pada murid itu kebersihan pada badan dan pa- 
kaiannya dan kelihatan hatinya cenderung kepada yang demikian, karena 
gembira dan menaruh perhatian kepadanya, niscaya murid tersebut dipergu- 
nakan untuk mengurus kamar mandi dan membersihkannya, menyapu tem- 
pat-tempat yang kotor, dibiasakan didapur dan tempat-tempat yang berasap. 
Sehingga bercampur-aduklah sifat keras kepalanya pada kebersihan itu. Ka- 
rena orang-orang yang membersihkan pakaiannya, menghiasinya dan menca- 
ri potongan-potongan kain yang bersih dan kain-kain sajadah yang berwarna 
itu, tiada berbeda diantara mereka, dengan penganten wanita yang menghiasi 
dirinya sepanjang hari. Tiada berbeda diantara manusia yang menyembah di- 
rinya atau menyembah patung-berhala. Maka manakala ia menyembah selain ` 
Allah Ta'ala, niscaya ia terhijab (terdinding) dari Allah Ta'ala. Dan orang 
yang memelihara (membiarkan) pada kainnya sesuatu, selain dari kainnya itu 
halal dan suci, dimana hatinya menoleh kepadanya, maka orang tersebut si- 
suk dengan dirinya. 

Diantara latihan yang halus-halus, apabila murid itu tidak begitu mudah de- 
ngan serta-merta meninggalkan sifat keras kepala (suka melawan) atau sifat 
yang lain dan tidak mudah dengan sekaligus, lawan dari sifat itu, maka seyogi- 
alah ia memindahkannya dari akhlak yang tercela itu, kepada akhlak lain yang 
tercela yang lebih ringan daripadanya. Seperti orang yang membasuh darah 
Jengan kencing, kemudian ia membasuh kencing dengan air, apabila air itu ti- 
dak menghilangkan darah. Sebagaimana anak-anak disekolah suka bermain 
bola, mainan tongkat dan lain-lain yang serupa dengan itu, kemudian ia ber- 
pindah dari permainan, kepada perhiasan dan pakaian-pakaian yang indah. 
Kemudian, ia berpindah dari itu, dengan penggemaran menjadi kepala dan 
mencari kemegahan. Kemudian, ia berpindah dari kemegahan itu, dengan 


1055 


,penggemaran pada akhirat. ; 
Maka begitu pula, orang yang tidak membolehkan dirinya meninggalkan 
dengan sekaligus, maka hendaklah ia berpindah kepada sifat kemegahan 
diri yang lebih ringan daripadanya. Dan begitu pula sifat-sifat yang lain. 
Demikian juga, apabila ia melihat sifat rakus kepada makanan yang menge- 
rasi pada dirinya, niscaya mengharuskan ia berpuasa dan menyedikitkan ma- 
kanan. Kemudian, ia memaksakan dirinya menyediakan makanan-makanan 
yang lazat dan dihidangkannya kepada orang lain. Dan dia sendiri tidak ma- 
kan dari makanan-makanan itu. Sehingga dengan demikian, dapat ia mengu- 
atkan dirinya. Lalu ia membiasakan sabar dan hancurlah sifat rakusnya. 
Begitu pula; apabila ia melihat seorang pemuda yang ingin kawin, sedang pe- 
muda itu tidak mampu perbelanjaan. Maka disuruhnya berpuasa.. Kadang- 
kadang nafsunya tidak tenang dengan demikian. Maka disuruhnya berbuka 
puasa, semalam dengan air, tanpa roti dan semalam dengan roti, tanpa air. 
Dan dilarangnya terus makan daging dan lauk-pauk. Sehingga dirinya hina 
dan nafsu-syahwatnya hancur. Maka tiada obat pada permulaan keinginan 
yang demikian, yang lebih bermanfa'at, selain dari lapar. ; 
Kalau dilihatnya sifat marah mengerasi padanya, niscaya haruslah ia bersifat 
sopan-santun dan berdiam diri. Dan ia dikerasi oleh orang-orang yang 
menemaninya, terdiri dari orang-orang yang padanya berakhlak buruk. Dan . 
ia harus melayani orang yang buruk akhlaknya itu. Sehingga ia melatih dirinya 
menanggung perasaan bersama orang itu. Sebagaimana diceriterakan dari se- 
bahagian mereka, bahwa ia membiasakan dirinya bersifat sopan-santun dan 
menghilangkan sifat kesangatan amarah dari dirinya. Lalu ia menyewa orang 
yang akan memaki-makinya dimuka orang banyak. Dan ia memaksakan diri- 
nya sabar dan menutup rapat amarahnya. Sehingga sifat sopan-santun itu 
menjadi sifat kebiasaan bagi dirinya, dimana kemudian dijadikan menjadi pe- 
patah. 
Sebahagian mereka merasa dirinya pengecut dan lemah hati. Lalu ia bermak- 
sud memperoleh akhlak keberanian bagi dirinya. Maka ia berangkat dengan 
jalan laut pada musim dingin, ketika ombak sedang pukul-memukul. 
Orang-orang Hindu yang suka beribadah, mengobati kemalasannya dari beri- 
badah, dengan berdiri sepanjang malam sebelah kaki. Sebahagian guru 
(syaikh) pada permulaan keinginannya-beribadah, adalah malas berdiri. Lalu 
mengharuskan dirinya berdiri diatas kepalanya sepanjang malam. Supaya mu- 
dah ia berdiri diatas kaki dengan penuh kepatuhan. Sebahagian mereka me- 
ngobati dirinya dari kecintaan kepada harta, dengan menjual semua hartanya 
dan melemparkannya dalam laut. Karena ia'takut dengan membagi-bagikan- 
nya kepada manusia, akan timbul sifat kebanggaan diri dengan sifat kemurah- 
an itu dan sifat ria dengan pemberian tersebut. 
Contoh-contoh ini memperkenalkan kepada anda, jalan pengobatan hati. 
Dan tidaklah maksud kami menyebutkan obat tiap-tiap penyakit. Sesungguh- 
nya yang demikian, akan datang nanti pada kitab-kitab yang masih tinggal 


1056 


| (yang akan dibicarakan). 
Sesungguhnya maksud kami sekarang itu, memberi-tahukan bahwa jalan ke- 
seluruhan pada pengobatan itu, ialah: menempuh jalan yang berlawanan dari 
yang diingini oleh hawa-nafsu dan yang dicenderunginya. Allah Ta'ala telah 
mengumpulkan yang demikian semuanya dalam KitabNya yang mulia dalam 
suatu kalimat saja, dengan firmanNya:- 
EE ea A 
(A E) siia 


(Wa ammaa man khaafa maqaama rabbihi wa nahan-nafsa “anil-hawaa, fa 
innal-jannata hiyal ma'waa). 

Artinya: "Dan adapun orang yang takut dihadapan kebesaran Tuhannya dan 
melarang dirinya dari keinginan yang rendah (hawa-nafsu). Sesungguhnya 
sorga tempat kediamannya”. - S. An-Nazi'at, ayat 40 - 41. 

Pokok yang penting dalam mujahadah (perjuangan) itu, penyempurnaan 
azam (cita-cata). Apabila ia berazam meninggalkan nafsu-syahwat, maka se- 
sungguhnya mudahlah sebab-sebabnya. Yang demikian itu, adalah percobaan 
dan ujian daripada AllahTa'ala.Makaseyogialahiabersabar dan meneruskan. 
Sesungguhnya, kalau ia membiasakan dirinya, meninggalkan azam, niscaya 
nafsunya itu berjinakkan yang demikian, lalu rusaktah. Dan apabila berbetul- 
an ia merusakkan azam, maka seyogialah ia mengharuskan dirinya akan siksa- 
an terhadap perusakan itu, sebagaimana telah kami sebutkan pada penyiksa- 
an diri (jiwa) pada “Kitab Al-Muhasabah dan Al-Muragabah” dahulu. Dan 
apabila ia tidak menakutkan dirinya dengan siksaan yang mengerasinya dan 
baik padanya memperolehnafsu-syahwat, maka rusaklah latihan (riadlah) de- 
ngan demikian keseluruhannya. 


PENJELASAN: tanda-tanda penyakit hati dan tanda-tanda kembalinya men- 
jadi sehat. 


Ketahuilah kiranya, bahwa tiap-tiap anggota badan itu dijadikan untuk suatu 
perbuatan khusus. Dan sakitnya anggota badan itu, sesungguhnya menyu- 
karkan kepadanya perbuatan yang dijadikan baginya. Sehingga perbuatan i- 
tu tidak muncul daripadanya sekali-kali. Atau muncul dalam keadaan sema- 
cam kekacauan (idl-thirab). Maka sakit tangan itu, menyukarkan kepadanya 
menggenggam. Dan sakit mata itu, menyukarkan kepadanya melihat. Dan 
begitu pula sakit hati, menyukarkan kepadanya perbuatan khusus, dimana 
hati itu dijadikan karenanya. Yaitu: ilmu, hikmah, ma'rifah, mencintai Allah 
Ta'ala, beribadah kepadaNya, merasa lazat dengan menyebutNya, menguta- 
makan yang demikian diatas semua keinginan yang lain, meminta tolong de- 
ngan semua keinginan dan anggota badan kepada yang tersebut. Allah 
Ta'ala berfirman:- 


1057 


AS -3y serr zise 
(01 Fo ba) Ora a 3Y W SEAU 


"(Wa maa khalagtul-jinna wal-insa, illa aa 

Artinya: "Tiada Aku jadikan jin dan manusia, selain untuk beribadah (me- 
nyembah) kepadaKu”. - S. Adz-Dzariyat, ayat 56. 

Pada tiap-tiap anggota badan ada faedahnya. Faidah hati itu: hikmah dan 
ma'rifah. Dan khasiat jiwa bagi manusia, ialah: yang membedakan manusia 
itu daripada hewan. Manusia tidak berbeda dari hewan, dengan kuatnya ma- 
kan, bersetubuh, melihat atau lainnya. Akan tetapijdengan mengetahui segala 
sesuatu, menurut yang sebenarnya. 

Asalnya segala sesuatu, Yang Menjadikan dan Yang menciptakannya, ialah: 
Allah 'Azza wa Jalla, yang menjadikannya segala sesuatu. 

Kalau ja mengenal tiap-tiap sesuatu dan ia tidak mengenal Allah 'Azzawa Jal- 
la, maka seakan-akan ia tidak mengenal sesuatu. Dan tanda kenal itu: cinta 
(mahabbah). Maka siapa yang mengenal Allah Ta'ala, niscaya ia mencintai- 
Nya. Tanda cinta, ialah tidak mengutamakan dunia dan kecintaan-kecintaan 
lainnya, Io Allah Ta'ala, SEA firman Allah Ta'ala: 

KEF Sana KN AA Ea PAN 
a NITA WES ae SEWA 
an ES D SA PESTERA 
Ve) 

(Oulin kaanaaabaa-ukum waabnaa-u-kumwa-ikhwaanukum wa azwaajukum 
wa'asyiiratukum wa amwaalu-nig-ta-raftumuuhaa wa tijaaratun takhsyauna 
kasaadahaa wa masaakinutardlaunahaa, ahabbailaikumminal-laahiwa rasuu- 
lihi wa jihaadin fii sabiilihi, fa arabbashuu hattaa ya'tial-laahu bi-amrih). 
Artinya: "Katakan: Kalau bapa-bapamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, 
perempuan-perempuanmu, kaum keluargamu, kekayaan yang kamu peroleh, 
perniagaan yang kamu kuatiri menanggung rugi dan tempat tinggal yang kamu 
sukai: kalau semua itu kamu cintai lebih dari Allah dan RasulNya dan dari ber- 
juang dijalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahNya”. 

S. At-Taubah, ayat 24. ' 

Maka siapa yang ada padanya sesuatu, yang lebih dicintainya daripada 
Allah, maka hati orang itu sakit. Sebagaimana tiap-tiap perut, yang lebih me- 
nyukai tanah dari roti dan air atau hilang keinginannya kepada roti dan air. 
Maka perut itu sakit. | 
Maka inilah tanda-tanda sakit!. | | 
Dengan ini dapat diketahui, bahwa hati itu semuanya sakit. Kecuali yang di- 
kehendaki oleh Allah (untuk tidak sakit). Hanya diantara penyakit-penyakit 
itu, ada yang tidak diketahui oleh yang punya penyakit itu. Dan penyakit hati, 
termasuk yang tidak diketahui oleh yang punyanya. Karena itulah, maka dile- 
ngahkan. Dan kalau diketahuinya, niscaya sukarlah ia bersabar atas kepahit- 
an obatnya. Karena obat itu berlawanan dengan keinginan hawa nafsu. Yaitu: 


1058 


tercabutnya nyawa dari tubuh. 

Kalau didapatinya pada dirinya, kekuatan sabar atas hal tersebut, niscaya ia ti- 
dak memperoleh dokter yang ahli mengobatinya. Sesungguhnya dokter-dok- 
teritu, ialah para ulama. Dan penyakit sudah menguasai para ulama itu. Maka 
dokter yang sakit, sedikit sekali memperhatikan kepada pengobatannya. 
Maka karena inilah, penyakit itu menjadi sukar diobati. Dan penyakitnya 
menjadi melumpuhkan. Dan ilmu ini menjadi terhapus. Dan secara keselu- 
ruhan, kedokteran hati dimungkiri dan dimungkiri penyakitnya. Lalu manu- . 
sia menuju kepada mencintai dunia dan kepada amal-perbuatan, yang zahiri- 
ahnya ibadah dan pada batiniahnya adat-kebiasaan dan memperlihatkan ke- 
pada orang (ri a). 

Inilah tanda asal-usul penyakit! 

Adapun tanda kembalinya menjadi sehat sesudah pengobatan, maka dilihat 
pada penyakit yang diobati. Kalau yang diobati itu penyakit kikir, maka itu 
penyakit yang membinasakan dan yang menjauhkan daripada Allah 'Azza wa 
Jalla. Maka obatnya dengan memberikan harta dan membelanjakannya. . 
Akan tetapi, kadang-kadang harta itu diberikan, sampai kepada batas yang 
menjadikan ia mubazzir (membuang-buang harta). Maka mubazzir itupun 
menjadi penyakit pula. Lalu menjadi seperti orang yang mengobatkan dingin 
dengan panas, sehingga keraslah panas. Maka itupun penyakit pula. 

Akan tetapi, yang dicari, ialah kelurusan, diantara panas dan dingin. Bagitu 
pula yang dicari, kelurusan diantara pemborosan dan kekikiran. Sehingga 
berada dipertengahan. Dan dalam penghabisan jauh dari dua tepi. 

Kalau anda ingin mengetahui pertengahan, maka perhatikanlah kepada per- 
buatan yang diharuskan oleh akhlak yang ditakuti itu. Kalau perbuatan ter- 
sebut lebih mudah bagi engkau melaksanakannya dan lebih enak dari perbu- 
atan yang menjadi lawannya, maka yang kuat pada engkau, ialah akhlak yang 
mengwajibkan perbuatan tersebut.Misalnya: bahwa menahan harta daripada 
memberikan dan mengumpulkannya itu, lebih enak dan lebih mudah bagi 
engkau, daripada memberikannya kepada yang berhak. Maka ketahuilah, 
bahwa yang kuat pada engkau, ialah: akhlak kikir. Dari itu, maka tambahlah 
membiasakan memberi. 

Kalau memberi kepada yang tidak berhak, lebih enak bagi engkau dan lebih ri- 
ngan kepada engkau daripada menahankannya dengan benar, maka telah 
kuatlah sifat boros pada engkau. Maka kembalilah kepada membiasakan: me- 
nahan (tidak memberikan). a 

Senantiasalah hendaknya, engkau mengintip diri engkau dan mencari bukti 
tentang akhlak-engkau, dengan memudahkan perbuatan dan menyulitkan- 
nya! Sehingga hubungan hati engkau terputus daripada menoleh kepada har- 
ta. Lalu engkau tidak cenderung kepada memberikannya dan menahankan- 
nya. Tetapi harta itu pada engkau menjadi seperti: air. Maka engkau tidak 
meminta pada air itu, selain menahannya karena keperluan orang yang me- 
merlukan. Atau memberikannya karena keperluan orang yang memerlukan. 


1059 


Tiada yang kuat pada engkau, diantara: memberi dan menahan. Maka tiap: 
tiap hati menjadi seperti demikian. Maka Allah mendatangkan akan hati 
yang selamat dari kedudukan ini khususnya. Dan harus hati itu selamat dari 
akhlak-akhlak yang lain. Sehingga ia tiada mempunyai hubungan dengan su- 
atu yang menyangkut dengan dunia. Sehingga dirinya (jiwanya) berangkat 
dari dunia, putus segala hubungan dengan dunia. Tiada menoleh lagi kepada 
dunia dan tiada merindukan kepada sebab-sebab dunia. Maka ketika itu, ia 
kembali kepada Tuhannya, sebagai kembalinya jiwa yang tenang (an-nafsul- 
muthmainnah), yang rela, direlakan, yang masuk dalam rombongan hamba 
Allah yang mugarrabin, dari nabi-nabi, orang-orang shiddiq, orang-orang 
syahid dan orang-orang shalih. Dan baiklah mereka itu menjadi teman. 
Tatkala pertengahan yang hakiki diantara dua tepi itu sangat sukar, bahkan le- 
bih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang, maka tak dapat dibantah 
lagi,bahwa siapa yang bertakhta diatas jalan lurus (ash-shiraa-thal-mustagiim) 
ini, didunia, niscaya ia akan memperoleh seperti jalan ini diakhirat nanti. 
Sedikitlah hamba itu terlepas dari kemerengan pada jalan lurus. Ya'ni: jalan 
pertengahan. Sehingga ia tidak mereng kepada salah satu dari dua pinggir. La- 
lu hatinya tersangkut pada pinggir yang mereng ia kepadanya. 

Maka karena itulah, manusia tiada terlepas daripada azab apa saja dan sing- 
gah dineraka, walaupun itu seperti kilat. Allah Ta'ala berfirman: 


Pe Ata ana IS 
ya “ Tanda 


(Wa-in minkum illa waariduhaa, kaana “alaa rabbika hat-man magdliyyan, 
tsumma nunajjil-ladziinat-tagau). 

Artinya: "Dan tiada seorangpun diantara kamu yang tiada masuk kedilam- 
nya, itulah keputusan Tuhan yang tak dapat dihindarkan. Akhirnya Kami le- 
paskan orang-orang yang menjaga dirinya (dari kejahatan)”.- S. Maryam, 
ayat 71 - 72. Artinya: orang-orang yang lebih banyak dekatnya kepada jalan 
lurus, daripada jauhnya. Dan karena sukarnya kelurusan (al-istigamah) itu, 
maka haruslah bagi masing-masing hamba Allah, berdo'a kepada Allah Ta'ala 
setiap hari tujuhbelas kali, dalam bacaannya - ”Ihdinash-shiraathal- 
mustagiim-. Karena wajiblah membaca "' Al-Fatihah” pada tiap-tiap raka'at 
shalat lima waktu. 

Diriwayatkan, bahwa sebahagian mereka bermimpi bertemu dengan Rasu- 
lu'llah s.a.w., lalu bertanya: "Wahai Rasulu'llah! Engkau telah bersabda: 
” Beruban kepalaku oleh Surat Hud (SyayyabamiiHuudu)” Mengapakah eng- 
kau bersabda demikian?”. . 

Nabi s.a.w. menjawab: "Karena firman Allah Ta'ala: 


Ws, bga) EAE 


1060 


(Fastaqim kamaa umirta). 

Artinya: ” Beristigamahlah (berpegang pada jalan lurus atau bertetap pendiri- 
an), sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau!” S. Hud, ayat 112). 
Istigamah diatas jalan yang lurus, adalah sangat sulit. Tetapi sayogialah manu- 
sia berusaha mendekati jalan lurus, jikalau ia tidak mampu pada hakekat jalan 
lurus itu. Maka tiap-tiap orang yang ingin terlepas (dari keburukan), maka 
kelepasan itu tidak ada, selain dengan amal-shalih (perbuatan yang baik). Dan 
perbuatan baik itu tidak timbul, selain dari akhlak yang baik. Maka hendaklah 
masing-masing manusia mencari sifat dan akhlaknya! Hendaklah dihitung- 
kannya dan diusahakannya dengan pengobatan, satu demi satu menurut 
tertibnya! 

Kita bermohon pada Allah Yang Maha pemurah, menjadikan kita termasuk 
orang-orang muttagin!. 


PENJELASAN: jalan yang memperkenalkan manusia akan kekurangan diri- 
: nya. ` 


Ketahuilah kiranya, bahwa Allah 'Azza wa Jalla apabila berkehendak keba- 
jikan pada hambaNya, niscaya diperlihatkanNya kekurangan-kekurangan 
diri hamba itu. Siapa yang penglihatan mata-hatinya tembus, niscaya tidak 
tersembunyilah kepadanya kekurangan-kekurangannya. Maka apabila ia 
sudah mengetahui kekurangan-kekurangannya, niscaya memungkinkan ia 
mengobatinya. 

Akan tetapi, kebanyakan makhluk itu tidak mengetahui kekurangan dirinya. 
Seseorang mereka itu melihat abu pada mata saudaranyadan tidak melihat pe- 
lapah kurma pada matanya sendiri. 

Maka barangsiapa bermaksud mengetahui kekurangan dirinya, maka baginya - 
empat jalan:- : 
Pertama: bahwa ia duduk dihadapan guru (syaikh) yang melihat kekurangan 
diri, yang memperhatikan bahaya-bahaya yang tersembunyi. Dan ia menetap- 
kannya yang demikian pada dirinya. Dan ia turut petunjuknya pada mujaha- 
dahnya. 

Dan inilah keadaan murid bersama syaikhnya dan anak-didik bersama ustaz- 
nya. Maka ia diperkenalkan oleh ustaz dan syaikhnya akan kekurangan diri- 
nya. Dan ia diperkenalkan jalan pengobatannya. 

Dan ini sukar sekali diperoleh pada masa sekarang! 

Kedua: bahwa ia mencari teman yang benar, yang melihat (bermata-hati) 
dan yang beragama. Lalu dijadikannya temannya itu pengintip terhadap 
dirinya, untuk memperhatikan hal-ikhwal dan perbuatannya. Maka apa yang 
tiada disukai, daripada akhlak, perbuatan dan kekurangan-kekurangannya, 
baik batin ataupun zahir, diberitahukannya kepadanya. 

Begitulah diperbuat oleh orang-orang cerdik dan orang-orang besar dari pe- 
muka-pemuka Agama. ` 


1061 


*Umar r.a. berkata: "Kiranya Aliah mencurahkan rahmat kepada orang yang 
menunjukkan kepadaku kekuranganku”. Ia bertanya kepada Salman Al-Fa- 
risi tentang kekurangannya. 
Tatkala Salman datang kepada "Umar, lalu "Umar bertanya: "Apakah yang 
sampai kepadamu tentang diriku, yang tiada kamu sukai?”. Salman meminta, 
supaya "Umar tiada memperkatakan tentang itu. Tetapi 'Umar mendesak 
menanyakannya. Lalu Salman menjawab: "Sampai kepadaku, bahwa engkau 
mengumpulkan dua makanan diatas suatu meja makan. Dan engkau mempu- 
nyai dua tempat, suatu tempat siang dan suatu tempat malam”. 

Kemudian, Umar bertanya pula: ” Adakah sampai kepada engkau yang lain 

dari itu?” ë | 

Salman menjawab: ”Tidak!”. 

Lalu Umar berkata: "Dua tadi sudah cukup bagiku”. 

Adalah Umar r.a. bertaya kepada Huzaifah, seraya berkata kepada Huzaifah: 
“Engkau teman rahasia Rasulu'llah s.a.w. mengenai orang-orang munafiq. 
. Adakah engkau melihat pada diriku sesuatu bekas nifaq (munafiq) itu?” Se- 

dang "Umar r.a. begitu mulia pangkatnya dan demikian tinggi kedudukannya. 

Begitulah "Umar r.a. menuduh dirinya! Tiap-tiap orang yang sempurna akal- 

nya dantinggi kedudukannya, adalahsangatsedikitmembanggakandiridan sa- 

ngat besar menuduh (memperhatikan keburukan) dirinya sendiri. Tetapi hal 
yang seperti ini, sangat sukar pula dijumpai. Sangat sedikit pada teman-te- 
` man, orang yang meninggalkan berminyak air (bersifat palsu). Lalu ia mene- 
rangkan kekurangan atau meninggalkan kedengkian. Lalu tiada menambah- 

. kan dari kadar yang perlu. 

Maka tiada terlepas pada teman-temanmu, orang yang dengki atau mempu- 

nyai maksud tertentu, yang memandang yang bukan kekurangan itu keku- 

rangan. Atau teman yang berminyak air (palsu), yang menyembunyikan ten- 
tang dirimu, sebahagian kekuranganmu. 

Karena itulah, maka Daud Ath-Tha-i mengasingkan diri dari manusia. 

Orang bertanya kepadanya: ”Mengapa engkau tiada bercampur-baur dengan 

manusia?”. 

Daud Ath-Tha-i menjawab: "Apakah yang akan aku perbuat dengan golong- 

an-golongan itu, yang menyembunyikan daripadaku kekuranganku?” 

Adalah keinginan kaum agama itu, dapat menyadari kekurangan dirinya, de- 

` ngan diberi-tahukan oleh orang lain. Dan telah menjadi kenyataan pada 
orang-orang seperti kita sekarang, bahwa yang sangat tidak disenangi, ialah 
orang yang menasehati kita dan memberi-tahukan kepada kita akan keku- 
rangan kita. Ini hampir menjadi pertanda yang terang, dari kelemahan iman. 
Sesungguhnya akhlak jahat itu ular dan kala-jengking yang menyengat. Kalau 
ada orang yang memberi-tahukan kepada kita, bahwa dibawah kain kita ada 
kala-jengking, tentu kita terima perkataan itu sebagai suatu nikmat. Dan kita 
merasa senang sekali. Dan Kita berusaha menghilangkan kala-jengking tadi, 
menjauhkannya dan membunuhnya. Penganiayaannya itu atas badan dan ke- 


1062 


sakitannya berketerusan, sehari atau kurang dari sehari. Dan penganiayaan 
akhlak buruk atas lubuk hati itu, lebih ditakuti, bahwa berketerusan sesudah 
mati untuk selama-lamanya atau ribuan tahun lamanya. Kemudian, kita tidak 
merasa gambira kepada orang yang memberitahukan kepada kita akan akhlak 
buruk itu. Dan kita tidak berusaha menghilangkannya. Akan tetapi berusaha 
menghadapi penasehat tadi, seperti perkataannya kepada kita. Lalu kita ber- 
kata kepadanya: "Saudara juga berbuat begitu........ begitu......!”. 

Dan kita sibuk bermusuhan dengan orang tersebut, tanpa mengambil man- 
fa'at dengan nasehatnya. Yang demikian, menyerupai dengan kekesatan hati 
yang dihasilkan oleh kebanyakan dosa. Dan pokok semua itu, ialah: kelemah- 
an iman. Maka kita bermohon pada Allah 'Azza wa Jalla kiranya, kita diil- 
hamiNya petunjuk, diperlihatkanNya kepada kita akan segala kekurangan 
dan dianugerahiNya kita kesibukan untuk mengobatinya. Dan diberiNya kita 
taufik, untuk bangun mengucapkan terima kasih (syukur) kepada orang yang 
memperlihatkan kepada kita akan segala keburukan kita, dengan nikmat dan . 
kurniaNya. 

Jalan Ketiga: bahwa ia memperoleh paedah mengetahui kekurangan dirinya, 
dari perkataan (lidah) musuhnya. Sesungguhnya mata yang penuh kemarahan 
akan melahirkan segala keburukan. Semoga manusia lebih banyak mengam- 
bil manfa'at dari musuh yang meluap-luap kemarahannya, yang menyebutkan 
segala kekurangannya, daripada teman yang berminyak air (palsu) yang 
menyanjung dan memujinya. Dan menyembunyikan segala kekurangannya. 
Hanya tabi'at manusia sudah menjadi sifatnya, mendustakan musuhnya. Dan 
apa yang dikatakan musuh itu, dianggapnya dengki. Akan tetapi orang yang 
berpemandangan jauh (bermata hati), selalu mengambil manfa'at dengan 
perkataan musuh-musuhnya.Karena semua kejahatannya - tak boleh tidak - 
akan berhamburan dari lidah musuh itu, 

Jalan Keempat: bahwa ia bercampur-baur dengan manusia. Semua yang dili- 
hatnya terceia diantara orang banyak itu, maka hendaklah dicarinya pada diri- 
nya sendiri dan disandarkannya kepadanya. Sesungguhnya orang mu'min itu, 
cermin orang mu'min. Lalu melihat dari kekurangan orang lain, akan keku- 
rangan dirinya. Dan ia tahu, bahwa tabi'at (karakter) itu, berdekat-dekatan 
tentang mengikuti hawa-nafsu. Sifat yang dipunyai oleh seorang teman, se- 
nantiasa asalnya dari teman yang lain atau dari yang lebih besar daripadanya 
atau sedikit daripadanya. Maka hendaklah ia mencari pada dirinya dan mem- 
bersihkannya dari semua yang mencelanya dari orang lain. Mencukupilah ba- 
gimu dengan yang tersebut, untuk pendidikan diri! 

Kalau manusia semua meninggalkan apa yang tiada disukainya dari orang la- 
in, niscaya mereka tiada memerlukan kepada pendidik. 

Orang bertanya kepada nabi Isa a.s.: "Siapakah yang mendidik engkau?” 
Nabi Isa a.s. menjawab: "Tiada seorangpun mendidikku. Aku melihat kebo- 
dohan orang bodoh itu suatu kekurangan, maka aku jauhkan kebodohan itu”. 
Ini semua adalah daya-upaya orang yang tiada memnunyai guru yang arif bi- 


1063 


. jaksana, yang cerdik, yang melihat kekurangan diri, yang penuh kasih-sayang, 
yang menasehati bidang Agama, yang selesai daripada mendidik dirinya, yang 
bekerja mendidik hamba Allah Ta'ala dan menasehati mereka. Siapa yang 
memperoleh orang seperti itu, maka sesungguhnya ia telah memperoleh dok- 
ter. Maka hendaklah ia tidak berpisah dengan orang itu. Orang itulah yang 
menyembuhkannya dari sakitnya. Dan melepaskannya daripada kebinasaan 
yang dihadapinya. 


PENJELASAN: dalil-dalil yang diambil dari orang-orang bermata-hati dan 
dalil-dalil Agama; bahwa jalan pada pengobatan penyakit 
hati itu ialah: meninggalkan nafsu-syahwat. Dan unsur pe- 
nyakitnya, ialah menuruti nafsu-syahwat. 


Ketahuilah kiranya, bahwa apa yang telah kami sebutkan, jika anda perhati- 
.kan dengan mata yang penuh perhatian, niscaya terbukalah mata-hati anda 
dan tersingkaplah bagi anda segala penyakit hati, sakitnya dan obatnya, de- 
ngan nur ilmu dan yakin. Jikalau anda lemah dari yang demikian, maka tidak 
seyogialah anda, kehilangan pembenaran (tashdig) dan iman, dengan jalan 
menemui dan mengikuti, bagi orang yang berhak mengikuti. 
Sesungguhnya iman itu mempunyai tingkat, sebagaimana ilmu itu mempu- 
nyai tingkat: Ilmu itu berhasil sesudah iman. Dan ilmu itu dibelakang iman. 
Allah Ta'ala berfirman:- : 


arr. ed Pa Kan aa 
DENGAN KN NA D7 
O T- had Dan) 


(Yarfa'il-laahul-ladziina aamauu minkum, wal-ladziina uutul-ilma darajaat). 
Artinya: "Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara kamu 
dan orang-orang yang diberi ilmu kepada darajat yang tinggi”. - S. Al-Muja- 
dalah, ayat 11. 

Siapa yang membenarkan, bahwa menentang nafsu-syahwat itu, adalah jalan 
kepada Allah 'Azza wa Jalla dan ia tidak memperhatikan kepada sebab dan 
rahasianya, maka ia termasuk diantara orang-orang yang beriman. Dan apabi- 
la ia memperhatikan kepada apa yang telah kamisebutkan, tentang peno- 
long-penolong nafsu-syahwat, maka ia termasuk diantara orang-orang yang 
memperoleh ilmu. | 

Masing-masing dijanjikan oleh Allah akan kebaikan (sorga). 

Dan yang dikehendaki iman dengan hal ini, dalam Al-Our-an dan As-Sunnah 
dan ucapan para ulama itu, sangat banyak dari dapat dihinggakan. Allah 
Ta'ala berfirman: 


og 2 


(MAAN nya) della PAP Pia ang 


1064 


(Wa nahan-nafsa “anil-hawaa, fa innal-janna-ta hiyal-ma'waa). 

Artinya: Dan menahan dirinya dari hawa-nafsu. Sesunggunya sorga tempat 
diamnya”. - $. An-Nazi'at, ayat 40 - 41. 

Allah Ta'ala berfirman:- 


ya Up TAN PARI ea 3 


Tag) PI SA 


(Ulaa-ikaHadzii-nam-tahanal-laa-hu guluu-bahum Jit-tagwaa). 
Artinya: "Mereka itu orang-orang yang telah diuji oleh Allah hatinya untuk 
tagwa”.- S. Al-Hujurat, ayat 3. Ada yang mengatakan: dicabut oleh Allah 
dari hatinya kesukaan kepada nafsu-syahwat. 
Nabi s.a.w. bersabda:- 
HE Ke aah BEKAS 
AE Dm WE NA 
(Al-mu'minu baina khamsi syadaaida: mu'minin jahsuduhu wa munaafigin 
jubghidluhu wa kaafirin jugaatiluhu wa syaithaanin judlilluhu w wa nafsin tu- 
naazi 'uhu). 
Artinya: "Orang mu'min itu diantara lima kesulitan: orang mu'min sendiri 
yang dengki kepadanya, orang munafik yang marah kepadanya, orang kafir 
yang memeranginya, setan yang menyesatkannya dan hawa-nafsu yang 
bertengkar dengan dia” (1). 
Nabi s.a.w. menerangkan, bahwa hawa-nafsu itu musuh yang bertengkar, 
yang harus dilawannya dengan mujahadah (perjuangan yang sengit). 
Diriwayatkan, bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabi Daud 
a.s.: “Hai Daud! Berilah nasehat dan peringatan kepada teman-temanmu 
akan memakan nafsu-syahwat! Sesungguhnya hati yang tergantung akalnya 
dengan nafsu-syahwat.dunia itu, terdinding (terhijab) daripadaKu”. 
Nabi Isa a.s. bersabda: "Amat baiklah orang yang meninggalkan nafsu-syah- 
wat yang sekarang, untuk memperoleh yang dijanjikan, yang ghaib, yang ti- : 
dak dilihatnya”. 
Nabi kita s.a.w. bersabda kepada suatu kaum (orang banyak) yang datang dari 
perjuangan (jihad): "Selamat datang bagi kamu sekalian, yang datang dari 
perjuangan kecil (al-jihadil-ash-ghar)ke perjuangan besar (al-jihadil-akbar)!”. 
. Lalu ada yang bertanya: "Wahai Rasulu'llah! Apakah perjuangan besar itu?". 
Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Berjuang dengan hawa-nafsu”. (2). 
Nabi s.a.w. bersabda:- 


Danga 


SAH naa 


(1). Dirawikan Abubakar bin Bilal dari Anas, dengan sanad dla'if. 
(2). Dirawikan Al-Baihaqi dan telah diterangkan dahulu dalam uraian "Keajaiban hati”. 


1065 


(Al-mujaahidu man jaahada nafsahu fii-thaa' ati'I-laahi 'Azza wa Jalla). 

. Artinya: "Pejuang (al-mujahid), ialah, orang yang memperjuangkan hawa- 
nafsunya untuk menta'ati Allah 'Azaa wa Jalla” (1). 

Nabi s.a.w. bersabda: ”Cegahlah yang menyakiti kamu dari hawa-nafsumu! 

-Dan janganlah kamu turuti hawa-nafsu itu pada perbuatan ma'siat terhadap 
Allah! Jadi, hawa-nafsu itu akan memusuhi kamu pada hari kiamat. Lalu se- 
bahagian kamu akan mengutuki sebahagian yang lain. Kecuali diampuni oleh 
Allah dan ditutupNya” (2). 

Sufyan Ats-Tsauri r.a. berkata: "Tiada aku obati sesuatu, yang lebih sukar ke- 
padaku, daripada hawa-nafsuku. Sekali untukku (bermanfa'at bagiku) dan 
sekali atas diriku (mendatangkan melarat atas diriku)”. 

Abdul-Abbas Al-Maushali r.a. berkata kepada nafsunya: "Hai nafsu! Tidak 
didalam dunia, bersama anak raja-raja engkau bersenang-senang. Dan tidak 

pada mencari akhirat, bersama hamba-hamba Allah, engkau bersungguh- 

sungguh. Seolah-olah aku dengan engkau, diantara sorga dan neraka engkau 
kurung. Hai nafsu! Apakah engkau tiada malu?”. 

Al-Hasan Al-Basri r.a. berkata: "Tiadalah binatang yang sukar dikendarai, 

yang lebih memerlukan kepada kekang yang kuat, dari nafsu engkau sendiri”. 

Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata: ”Berjuanglah menentang hawa nafsumu 

dengan pedang latihan! Dan latihan itu diatas empat cara: yang menguatkan 

dari makanan, memicingkan mata dari tidur, yang perlu dari perkataan dan 

menahan kesakitan dari semua manusia. Dari sedikit makan itu terjadilah 
mati nafsu-syahwat. Dari sedikit tidur, bersihlah semua kehendak. Dari sedi- 
kit berkata-kata, selamatlah dari segala bahaya. Dan dari menahan kesakitan ' 
sampailah kepada segala tujuan. Tiada suatu pun yang lebih sukar atas seo- 
rang hamba, selain sopan-santun ketika kekasaran dan sabar atas kesakitan. 

Apabila bergerak kehendak dari nafsu-syahwat dan dosa dan bergelora dari- 
padanya keenakan perkataan yang sia-sia, niscaya dicabut pedang sedikit ma- 

kan dari sarungnya tahajjud dan sedikit tidur. Dan dipukulnya dengan tangan 
kelesuan dan sedikit bicara. Sehingga ia terputus dari kezaliman dan balas 
dendam. Lalu ia aman daripada mala-petakanya, diantara manusia-manusia 

yang lain. Dan dibersihkannya dari kegelapan segala keinginannya. Maka ter- 

lepaslah ia dari segala tipuan bahayanya. Maka ketika itu, jadilah nafsu tadi 

bersih dan bercahaya, yang ringan kerohanian. Lalu ia berkeliling dilapangan 

kebajikan. Dan berjalan pada jalanan keta'atan. Seperti kuda, yang tangkas 
dilapangan. Dan seperti raja yang berjalan-jalan di taman”. 

Yahya bin Mv'adz Ar-Razi berkata pula: "Musuh manusia tiga: "dunianya, 

setannya dan nafsunya. Maka jagalah diri dari dunia dengan zuhud, dari setan 

dengan menentangnya dan dari nafsu (dengan meninggalkan segala keingin- 

an! p: 


(1). Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Mayah dari Fudlalah bin *Ubaid. 
(2). Menurut Al-Iraqi, bahwa beliau tiada menjumpai dengan susunan yang demikian. 


1066 


Sebahagian kukama’ (ahli hikmah atau failosuf) berkata: "Siapa yang dikua- 
sai oleh nafsu, maka ia menjadi tawanan dalam sumur keinginannya, terku- 
rung dalam penjara kecenderungannya, dipaksakan dan diikatkan kekangnya 
dalam tangan hawa-nafsu itu. Lalu nafsu itu menariknya menurut sekehen- 
daknya. Maka ia mencegah hatinya dari segala yang faedah”. 

Ja'far bin Hamid (1) berkata: "Telah sepakat para ulama dan hukama, bahwa 
nikmat (akhirat) tidak akan diperoleh, kecuali dengan meninggalkan nikmat 
(dunia). 
Abu Yahya Al-Warrag berkata: "Siapa yang merelai anggota-anggota badan- 
nya dengan Menang maka ia telah menanamkan dalam hatinya, pohon 
penyesalan”. 
Wahib bin Al-Ward berkata: "Apa yang berlebih dari roti, maka itu nafsu 
syahwat”. Dan ia berkata pula: "Siapa yang mencintai nafsu-syahwat dunia, 
maka hendaklah ia bersiap untuk kehinaan”. 
Diriwayatkan, bahwa perempuan pembesar itu (tempat nabi Yusuf a.s. pada 
mulanya di Mesir) berkatakepadanabi Yusuf a.s., sesudah nabi Yusuf a.s. me- 
miliki gudang kekayaan bumi dan perempuan pembesar itu duduk ditepi jalan, 
pada hari berjalannya rombongan Yusuf a.s. dan adalah Yusuf a.s. berkende- 
raan dalam rombongan, yang jumlahnya kira-kiraduabelas ribu para pembesar 
kerajaannya: "Mahasuci Tuhan yang menjadikan raja-raja, menjadi budak, 
disebabkan perbuatan ma'siat. Dan menjadikan budak menjadi raja, disebab- 
kan keta'atannya kepada Tuhan. Sesungguhnya sifat rakus dan nafsu-syah- 
wat, menjadikan raja-raja itu menjadi budak. Dan demikianlah balasan terha- 
Gap orang-orang yang berbuat kerusakan. Sabar dan tagwa itu menjadikan 
budak menjadi raja”. 

Lalu Yusuf a.s. menjawab, sebagaimana diterangkan oleh Allah Ta'ala (da- 
lam Kitab Suci Al-Our-an, Surat Yusuf, ayat 90):- 


Ki CA APA Ea 
(remang) 


(Innahu man yattagi wa yashbir, fa innal-laaha laa yudlii ‘u ajral-muh-siniin). 
Artinya: "Sesungguhnya, barangsiapa yang menjaga dirinya - dari kejahatan - 
dan berhati teguh (sabar), maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia- 
nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan”. 

Al-Junaid r.a. berkata: "Pada suatu malam aku tidak tidur. Lalu aku bangun 
mengerjakan shalat wiridku. Maka aku tiada memperoleh halawah (kemanis- 
an iman) yang sudah aku peroleh sebelumnya. Lalu aku ingin tidur. Tetapi 
aku tidak mau tertidur. Lalu aku duduk, maka aku tidak sanggup duduk. Lalu 
aku keluar. Tiba-tiba terlihat seorang laki-laki terbungkus dalam baju bulu, 
tercampak diatas jalan. Tatkala ia merasa dengan-kedatanganku, lalu ia ber- 


(1). Menurut Ittihaf syarah Ihya' halaman 352, jilid VII, bukan Ja'far bin Hamid, tetapi Ja'far 
bin Muhammad, sebagaimana yang terdapat pada sebahagian capy (Peny.). 


1067 


kata: "Hai Abal-gasim! Telah tiba sa'atnya kepadaku”. Lalu aku menjawab: 
”Wahai Tuanku! Dengan tidak ada perjanjian lebih dahulu!”. 

Lalu orang itu menjawab: ” Ada! Aku telah bermohon pada Allah 'Azza wa 
Jalla, bahwa Ia menggerakkan hatimu untukku”. 

Lalu aku menjawab: "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berbuat demikian. 
Apa hajat tuan hamba?”. 

Orang itu menjawab: "Kapankah penyakit nafsu itu menjadi obatnya?”. 
Lalu aku menjawab: "Apabila nafsu itu menentang keinginannya”. 

Orang itu lalu mengadapkan kata-katanya kepada nafsunya, seraya berkata: 
“Dengarlah! Dengan ini, telah aku jawab kepada engkau tujuh kali. Tetapi 
engkau enggan mendengarnya, kecuali dari Al-Junaid. Nah, sekarang engkau 
telah mendengar daripadanya”.- 

Kemudian orang itu pergi dan aku tidak mengenalnya”. 

Jazid Ar-Ragasyi berkata: "Untukmu air dingin didunia, tidak untukku. Mu- 
dah-mudahan aku memperolehnya diakhirat nanti” (1). 

Seorang laki-laki bertanya kepada Umar bin Abdul-aziz r.a.: "Kapankah aku 
berbicara?”. i 

Umar bin Abdul-aziz r.a. menjawab: ” Apabila engkau ingin diam”. 

Orang itu bertanya lagi: "Kapankah aku diam?” 

Umar menjawab: "Apabila engkau ingin berbicara”. 

Ali r.a. berkata: "Siapa yang ingin kepada sorga, niscaya ia melupakan nafsu- 
syahwatnya didunia”. 

Adalah Malik bin Dinar berjalan-jalan dipasar. Apabila ia melihat sesuatu 
yang diingininya, lalu ia berkata kepada nafsunya: Sabarlah! Demi Allah, 
aku tiada melarang engkau, melainkan karena kemuliaan engkau atas diri- 
ku”. 

Jadi, telah sepakat para ulama dan hukama', bahwa tiada jalan kepada keba- 
“hagiaan akhirat, selain dengan mencegah nafsu dari keinginan dan menentang 
segala nafsu-syahwat. Maka percaya dengan ini, wajib. 

Adapun ilmu penguraian tentang nafsu-syahwat yang ditinggalkan dan yang 
tidak ditinggalkan itu, tidak dapat diketahui, selain dengan apa yang telah 
kami sebutkan dahulu. 

Hasil latihan dan rahasianya ialah, bahwa nafsu itu tidak mencari kesenangan 
dengan sesuatu yang tidak akan diperoleh nanti didalam kubur, kecuali seka- 
dar perlu. Maka itu, terbatas kepada: makan, kawin, pakaian, tempat tinggal 
dan semua yang diperlukan, sekedar hajat dan penting. Maka sesungguhnya, 
kalau ia sudah memperoleh kesenangan dengan sesuatu, niscaya melekat dan 
hatinya jinak kepadanya. Apabila ia telah mati, maka ia bercita-cita kembali 
kedunia, disebabkan sesuatu tadi. Tiada bercita-cita kembali kedunia, selain 
orang yang tiadamemperoleh keuntungan diakhirat dalam suatu hal pun. Dan 
tiada terlepas dari yang demikian, selain bahwa hati itu sibuk dengan: 


(1). Maksudnya: sewaktu nafsunya ingin kepada air dingin, lalu ditahannya, untuk melawan 
nafsunya (Peny.). 


1068 


ma'rifah, cinta, bertafakkur dan sepenuh hati kepada Allah. Tiada tenaga un- 
tuk yang demikian, selain dengan bantuan Allah. Dan ia singkatkan dari du- 
nia, kepada apa yang menolak segala penghalang dzikir dan pikiran saja. Sia- 
pa yang tidak sanggup diatas hakekat yang demikian, maka hendaklah dide- 
katinya! Manusia padanya empat macam:- 

Pertama: orang yang terbenam hatinya dengan mengingati (dzikir) kepada 
Allah. Ia tiada menoleh kepada dunia, selain pada yang penting untuk peng- 
hidupan. Orang ini termasuk orang-orang shiddigin. Dan tiada sampai kepa- 
da tingkat ini, selain dengan latihan panjang dan sabar atas segala keinginan 
pada waktu yang lama. 

Kedua: orang yang telah terbenam dunia dalam hatinya. Dan tiada lagi tinggal 
dzikir kepada Allah Ta'ala dalam hatinya, selain dari sekadar pembicaraan 
diri (hadidsin-nafsi), dimana ia menyebutkanNya dengan lidah, tidak dengan 
hati. Orang ini, termasuk orang-orang yang binasa. 

Ketiga: orang yang berbuat untuk dunia dan Agama. Akan tetapi yang banyak 
pada hatinya, ialah: Agama. Maka orang ini, tak boleh tidak, datang dinera- 
ka. Tetapi ia bebas dari neraka dengan segera, menurut banyak dzikirnya ke- 
pada Allah Ta'ala dalam hatinya. 

Keempat: orang yang berbuat dengan dunia dan Agama bersama-sama. Teta- 
pi lebih banyak dunia dalam hatinya. Orang ini lama tinggalnya dineraka. Te- 
tapi- tiada mustahil - ia akan keluar dari neraka, karena kuat dzikirnya kepada 
Allah Ta'ala dalam hatinya dan mantapnya dzikir itu dalam lubuk hatinya. 
Walaupun ingatan kepada dunia itu, lebih banyak pada hatinya. Wahai Allah 
Tuhanku! Kami berlindung dengan Engkau dari azab Engkau!” 
Sesungguhnya Engkaulah tempat berlindung! 

Mungkin ada orang yang berkata, bahwa bersenang-senang dengan hal mu- 
bah (yang dibolehkan oleh Agama) itu dibolehkan. Maka bagaimana berse- 
nang-senang itu, menjadi sebab jauhnya daripada Allah 'Azza wa Jalla? 

Itu adalah khayalan lemah. Bahkan mencintai dunia itu kepala semua kesa- 
lahan dan sebab batalnya semua kebaikan. Hal mubah yang keluar dari seke- 
dar diperlukan, juga termasuk sebahagian dari dunia. Dan menjadi sebab ja- 
uhnya daripada Allah Ta'ala. Dan akan datang uraian itu pada Kitab Celaan 
Dunia nanti. j 
Ibrahim Al-Khawwash berkata: "Pada suatu kali aku berada pada pergunung- 
an Al-Lukam (di Syria). Lalu-aku melihat buah delima. Maka timbul keingin- 
anku kepada buah delima itu. Lalu aku ambil sebuah, aku belah dan aku 
dapati rasanya masam. Lalu aku pergi dan aku tinggalkan buah delima itu. 
Maka aku lihat seorang laki-laki tercampak diatas tanah dan telah berkumpul 
lalat-lalat atas badannya. Maka aku memberi salam, dengan ucapan: ” Assa- 
lamu 'alaika”. Lalu ia menjawab: "Wa 'alaikas-salamu ya Ibrahim?”. Maka ` 
aki bertanya: "Bagaimana engkau mengenal aku?”. Lalu ia menjawab: 
”Siapa yang mengenal Allah 'Azza wa Jalla, niscaya tiada suatupun tersem- 
bunyi kepadanya”. Maka aku menjawab: ” Aku melihat bagimu suatu hal ser- 


1069 


ta Allah” Azza wa Jalla. Jikalau kamu bermohon kepadaNya, untuk dipeliha- 
raNya engkau dari lalat-lalat ini”. Lalu ia menjawab: ” Akupun melihat bagi- 
mu suatu hal serta Allah Ta'ala. Jikalau engkau bermohon kepadaNya, untuk 
dipeliharaNya engkau dari keinginan kepada buah delima. Sesungguhnya se- 
ngatan delima akan didapati oleh manusia sakitnya pada hari akhirat. Sedang 
sengatan lalat, akan didapati sakitnya didunia. Lalu aku tinggalkan orang ter- 
sebut dan aku pergi”. 

As-Sirri berkata: "Aku semenjak empatpuluh tahun yang lampau, diminta 

oleh nafsuku, supaya aku membenamkan roti dalam air manisan. Maka aku ti- 

dak makan roti yang demikian itu”. 

Jadi, tidak mungkin memperbaiki hati untuk menempuh jalan akhirat, sebe- 

lum nafsu dilarang bersenang-senang dengan hal mubah. Sesungguhnya 

nafsu, apabila tidak dilarang dari sebahagian hal-hal mubah, niscaya nafsu itu 
loba pada hal-hal yang terlarang. Siapa yang bermaksud memelihara lidahnya 
daripada mengupat dan kata-kata yang tidak perlu, maka menjadi haknya, 
bahwa ia harus diam, selain dari dzikir kepada Allah Ta'ala dan hal-hal yang 

. penting pada Agama. Sehingga matilah keinginannya berkata-kata. Ia tidak 
berkata-kata, selain yang benar. Lalu amnya itu adalah ibadah dan perkata- 
annya pun adalah ibadah. 

Manakala mata membinasakan melemparkan pandangannya kepada tiap-tiap 
sesuatu yang baik, niscaya mata itu tidak menjaga pandangannya kepada apa 
yang tidak halal. Begitu pula keinginan-keinginan yang lain. Karena yang dia 
ingini akan yang halal, barang itu pulalah yang dia ingini akan yang haram. 
Keinginan (syahwah) itu satu. Dan haruslah kepada hamba Allah, mencegah- 
nya dari yang haram. | 

Kalau syahwah itu tidak dibiasakan terbatas kepada syahwah sekedar yang 
penting, maka syahwah itu akan mengalahkannya. 

- Inilah salah satu bahaya hal-hal yang mubah. Dan disebaliknya terdapat baha- 
ya-bahaya besar, yang lebih besar dari yang tersebut tadi. Yaitu: nafsu itu 
gembira dengan bersenang-senang didunia. Ia cenderung kepada dunia dan 
merasa tenteram kepada dunia, dengan kegembiraan dan kebatilan. Sehingga 
nafsu itu menjadi mabuk, seperti orang mabuk yang tidak sembuh dari ke- 
mabukannya. 

Kesenangan duniawi itu racun yang membunuh, yang mengalir dalam urat. 
Lalu keluarlah dari hati, ketakutan, kegundahan, ingatan kepada mati dan hu- 
ru-hara hari kiamat. Inilah, yang dinamakan: mati hari. 
Allah Ta'ala berfirman:- 

an an, 


Ovi) W TE Ei aaie: 


(Wa radluu bil-hayaatid-dun-ya wath-ma-annuu bihaa). 
Artinya: ”Mereka rela dengan kehidupan yang dekat (dunia) dan sudah mera- 


1070 


sa tenteram dengan itu”. - S. Yunus, ayat 7. 
Allah Ta'ala berfirman:- 


Ce yi) Sian zaii, 
(Wa mal-hayaa-tud-dun-ya fil-aakhira-ti illaa mataa-'un). 
Artinya: "Sedangkan kesukaan kehidupan dunia ini dibandingkan dengan 
akhirat, hanyalah sementara waktu”. - S. Ar-Ra'd, ayat 26. 
Allah Ta'ala berfirman:- 


Pe KAA Aa Aa 31 


o r g? i ni. 
aa 2 Hi eny SINI 3 
Seat KAK Pa Fin 
Ha: PIA 
Y Agad irga) 
(Vlamuu, annamal-ha-yaatud-dun-ya laʻibun wa lahwun wa ziinatun wa ta-faa 
khurun bainakum wa takaatsurun fil-amwaali wal-aulaadi, ka-matsali ghaitsin 
a'ja-bal-kuffaara nabaatuhu, tsumma yahiiju fa-taraahu mushfarran, tsumma 
yakuunu huthaman, wa fil-aakhi-rati-adzaa-bun sya-diidun wa magh-firatun 
minal-laahi wa ridl-waanun,wa mal-hayaatud-dun-ya illaa mataa“ulghuruur). 
Artinya: "Ketahuilah olehmu, bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permain- 
an dan senda gurau, perhiasan dan bermegah-megah antara sesama kamu, 
berlomba banyak kekayaan dan anak-anak: perumpamaannya bagai hujan, 
yang menakjubkan orang-orang kafir, melihat tumbuh tanamannya, kemudi- 
an itu menjadi kering dan engkau lihat kuning warnanya, lalu menjadi hancur. 
Dan dihari akhirat siksa yang sangat keras (untuk orang yang bersalah) dan 
ampunan dari Tuhan dan keridiaan (untuk orang yang mengerjakan kebaik- 
an). Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan tipuan semata” .- S. Al- 
Hadid, ayat 20. 

. Semua yang tersebut itu adalah celaan kepada dunia. Kita bermohon kepada 
Allah akan keselamatan.Makaorang-orang yang berhati teguh-kuat, mencoba 
hatinya mendatangi dunia pada waktu senang. Lalu mereka memperoleh hati- 
nya kesat dan liar, jauh daripada memperoleh bekas pada mengingati Allah 
dan hari akhirat. Dan mereka mencoba hatinya pada waktu sedih. Lalu mere- 
ka memperolehnya lembut, halus, bersih, menerima bekas dzikir kepada 
Allah. Lalu mereka mengetahui, bahwa kelepasan itu adalah pada kesedihan 
yang terus-menerus, jauh dari.sebab-sebab kesenangan dan tenggelam dalam 
kenikmatan. Lalu mereka putuskan hatinya dari kelazatan dunia. Dan mem- 
biasakannya bersabar dari segala nafsu-syahwat, halalnya dan haramnya. Me- 
reka mengetahui, bahwa yang halal itu ada perhitungan. Yang haram itu ada 
siksaan. Dan yang meragukan diantara keduanya itu, ada celaan. Jaitu, sema- 
cam azab juga. 

Siapa yang diperdebatkan hitungan amalannya dilapangan kiamat nanti, ma- 
` ka sesungguhnyaia telahmemperoleh azab. Makamereka melepaskan dirinya 


1071 


dari azab itu. Dan mereka sampai kepada kemerdekaan dan milik yang kekal 
didunia dan diakhirat, dengan terlepasnya dari tawanan nafsu-syahwat dan 
perbudakannya. Dan hati jinak dengan dzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla 
dan sibuk dengan menta'atiNya. Mereka berbuat dengan nafsu-syahwat, apa 
yang diperbuat dengan burung liar, apabila dimaksudkan mendidiknya dan 
mengobahkannya dari melompat-lompat dan liar, kepada menuruti dan terdi- 
Gik. Maka pertama-tama, burung itu dikurung dalam sangkar gelap dan ditu- 
tup kedua matanya. Sehingga berhasil ia terputus.dari dapat terbang lagi diu- 
dara lepas. Dan ia lupa dari naluri lepas bebas yang disukainya selama ini. Ke- 
mudian, disayangi dengan daging, sehingga ia jinak kepada tuannya dan 
disukainya benar-benar. Apabila dipanggil, ia menyahut. Dan manakala ia 
mendengar suara tuannya, niscaya ia kembali kepadanya. 
Begitu pulalah jiwa, tiada jinak kepada Tuhannya dan tiada selalu berdzikir 
kepadaNya, selain apabila jiwa itu terlepas dari kebiasaannya. Pertama-tama 
dengan khilwah dan 'uzlah (mengasingkan diri), supaya terpelihara pende- 
ngaran dan penglihatan dari segala yang disukai. Kemudian, yang kedua, jiwa 
itu dibiasakan dengan memuji Allah, berdzikir dan berdo'a didalam khilwah 
tadi. Sehingga sangatlah jinaknya dengan dzikir kepada Allah 'azza wa Jalla, 
sebagai ganti dari jinaknya dengan dunia dan keinginan-keinginan yang lain. 
Yang demikian itu terasa berat bagi seorang murid pada permulaannya. Ke- 
mudian, terasa nikmat pada kesudahannya. Seperti anak kecil yang dihenti- 
kan dari menyusu pada susuan ibunya, adalah sangat berat bagi anak kecil itu. 
Karena sesa'at pun ia tidak sabar. Maka karenanya, bersangatan tangisnya 
dan gundahnya ketika dihentikan susuan itu. Dan anak itu sangatlah menolak 
makanan yang disugukan kepadanya, sebagai ganti dari susu. Akan tetapi, 
apabila terus tidak diberikan susu dari sehari kesehari dan sangatlah payahnya 
bersabar dan ia sangat lapar, niscaya diambilnya makanan itu karena terpak- 
sa. Kemudian, jadilah yang demikian itu menjadi tabiat baginya. Jikalau, se- 
sudah itu ia dikembalikan kepada susuan lagi, niscaya ia tidak mau kembali 
` kepadanya. Ia tidak menyukai lagi susuan, memandang jijik kepada susu dan 
menyukai makanan. 
Begitu pula binatang kenderaan. Pada mulanya, tiada menyukai pelana, ke- 
kang dan dikenderai. Lalu, binatang itu dibawa kepada yang demikian, de- 
ngan paksaan. Ia tidak mau terlepas yang telah dijinakinya dengan rantai dan 
ikatan pada mulanya. Kemudian, disukainya dengan pelana itu, dimana ia di- 
tinggalkan pada tempatnya, berhenti tanpa diikat. 
Maka begitu pula, nafsu itu dididik, sebagaimana mendidik burung dan bina- 
tang kenderaan. Mendidiknya, ialah mencegahnya daripada memandang, 
menyukai dan merasa senang dengan nikmat dunia. Bahkan dengan semua 
yang akan diceraikannya dengan mati. Karena akan dikatakan kepadanya: 
”Cintailah apa yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau akan berpisah de- 
ngan dia”. Apabila ia tahu, bahwa siapa yang mencintai sesuatu, yang harus 
akan berpisah dengan dia dan sudah pasti merasa tiada berbahagia dengan 


1072 


perpisahan itu, niscaya hatinya akan sibuk dengan mencintai sesuatu yang tia- 
da akan berpisah. Yaitu: dzikir (menyebut dan mengingati) Allah Ta'ala. Se- 
sungguhnya dzikir itu akan menemaninya dalam kubur dan tiada akan berpi- 
sah dengan dia. 

Semua itu, akan sempurna mula pertama dengan kesabaran dalam beberapa 
hari yang sedikit jumlahnya. Dan umur itu adalah sedikit sekali, apabila di- 
bandingkan kepada masa hidup akhirat. Orang yang berakal rela menanggung 
kesulitan dalam perjalanan, dalam mempelajari pekerjaan tangan dan lainnya 
dalam waktu sebulan, untuk memperoleh kesenangan setahun atau dalam su- 
atu masa. Semua umur dengan dibandingkan kepada suatu yang lama, adalah 
kurang dari sebulan, dibandingkan kepada umur dunia. Maka tak boleh tidak 
bersabar dan berjuang (bermujahadah). “Ketika pagi, maka kaum itu memu- 
jikan perjalanan malam. Dan hilanglah kebutaan ngantuk dari mereka” - se- 
bagaimana dikatakan Ali r.a. 

Jalan mujahadah dan riadlah berbeda bagi masing-masing manusia, menurut 
perbedaan hal-ikhwalnya. Yang pokok, masing-masing orang meninggalkan 
apa yang menjadi kesenangannya dari sebab-sebab duniawi. Orang yang me- 
rasa gembira dengan harta atau kemegahan atau disebabkan diterima pada 
pengajarannya atau merasa mulia menjadi hakim atau menjadi penguasa atau 
disebabkan banyak pengikut pada mengajar dan memfaedahkan ilmu kepada 
orang, maka seyogialah pertama-pertama ditinggalkan apa yang menjadi ke- 
senangannya. Karena jikalau ia dilarang dari sesuatu yang demikian dan dika- 
takan kepadanya: "Pahalamu diakhirat, yang tiada berkurang dengan larang- 
an itu”, maka ia tiada merasa senang yang demikian dan merasa pedih hati- 
nya. Maka orang itu termasuk diantara orang yang menyenangi dengan kehi- 
dupan duniawi dan merasa tenteram dengan itu. Hal yang demikian membina- 
sakan dirinya. | 
Kemudian, apabila ia meninggalkan sebab-sebab kesenangan, maka hendak- 
lah ia mengasingkan diri dari manusia. Dan hidup sendirian dengan dirinya 
sendiri. Dan hendaklah ia mengintip hatinya! Sehingga ia tiada sibuk, selain 
dengan mengingati (dzikir) Allah dan berpikir padaNya. Dan hendaklah ia 
mengintip tentang nafsu-syahwat dan bisikan (waswas) yang tampak pada di- 
rinya! Sehingga dicegahnya materi tersebut manakala muncul. Karena tiap-ti- 
ap bisikan itu mempunyai sebab. Dan bisikan itu tidak akan hilang, selain de- 
ngan memotong sebab itu dan hubungannya. 

Hendaklah selalu berbuat demikian selama umur masih ada! Dan perjuangan 
(jihad) itu tiada akhirnya, selain dengan datangnya mati. 


PENJELASAN: tanda-tanda kebagusan akhlak. 


Ketahuilah kiranya, bahwa tiap-tiap manusia itu, tiada mengetahui dengan 
kekurangan dirinya. Apabila ia berjuang menentang nafsunya, dengan perju- 
angan sedikit saja, sehingga ia meninggalkan kekejian-kekejian perbuatan 


1073 


maksiat, kadang-kadang lalu ia menyangka sendiri, bahwa ia telah member- 
sihkan dirinya dan membaguskan akhlaknya. Dan merasa tidak perlu lagi mu- 
jahadah. 

Dari itu, maka tak boleh tidak, dijelaskan tanda kebagusan akhlak. 
Sesungguhnya kebagusan akhlak itu, ialah iman. Dan keburukan akhlak itu, i- 
alah nifaq (sifat orang munafiq). Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang 
mu'min dan orang munafiq dalam KitabNya. Dan sifat-sifat itu pada jumlah- 
nya, adalah buah (hasil) kebagusan akhlak dan keburukan akhlak. Maka ma- 
rilah kami kemukakan sebahagian dari yang demikian, untuk diketahui tanda 
kebagusan akhlak. Allah Ta'ala berfirman:- 


ro zez A Eie 


ERNS -EPERE San 


AIG EA ESAP: Dana 
PEREKA eK EIL hi 
pe SADS AASA OIR ODDEN 
PUJI GANEN ARED GRAE 
BAT PERENS A A 
(Qad-aflahal-mu'minuunal-ladziina hum fii shalaatihim khaasyi ‘uun, wal- 
ladziina huma nil-laghwi mu'ridluun, wal-ladziina hum liz-zakaati faa-‘iluun, 
wal-ladziina hum li-furuujihim haafidhuun, illaa “alaa azwaajihim au maa ma- 
lakat aimaanuhum, fa-innahum ghairu maluumiin, fa-manib-taghaa wa-raa-a 
dzaalika, fa-ulaa-ika humul 'aaduun, wal-ladziina hum bi-amaanaatihim wa 
"ahdi-him raa-'“uun, wal-ladziina hum ‘alaa shalaatihim yu haa-fidhuun,ulaa- 
ika humul-waaritsuun). 
Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Mere- 
ka yang khusyu' dalam sembahyangnya. Dan yang menjauhkan diri dari per- 
kataan yang kotor. Dan yang mengerjakan perbuatan suci (membayarkan za- 
kat). Dan yang menjaga kehormatannya (tidak melepaskan syahwatnya). Me- 
lainkan kepada isterinya atau kepunyaan tangan kanannya (sahaja perempu- 
an). ` 
Maka sesungguhnya mereka itu tiada tercela. Tetapi, orang-orang yang men- 
cari selain dari itu, maka merekalah orang-orang yang melanggar batas. Dan - 
orang beriman dan beruntung juga-, orang-orang yang memelihara keperca- 
yaan yang diberikan kepadanya serta janji yang dibuatnya. Dan yang menjaga 
sembahyangnya. Itulah orang-orang yang mempisakai”. - S. Al-Mu'minun, 
ayat 1 —2—3—4—5—6—7—8—9—10. 
Allah berfirman:- £, JAS SANA BAN ANA 
Pera 
OY Tadap) Sesi 
(At-taa-ibuupal- aabiduunal-haamiduunas-saaihuunar - raaki “uu-nas-saaji- 
duunal-aamiruuna bil-ma'ruufi, wan-nahuuna a'nil-munkari, wal-haafi- 
dhuuna lihuduudil-taah, wa basy-syi-ril-mu'miniin). 


1074 


Artinya: "Orang-orang yang tobat (kepada Allah), orang-orang yang me- 
nyembah (Allah), orang-orang yang memuji (Allah), orang-orang yang ber- 
puasa, orang-orang yang ruku’, orang-orang yang sujud, orang-orang yang 
menyuruh mengerjakan perbuatan baik, orang-orang yang melarang menger- 
jakan kejahatan dan orang-orang yang menjaga batas-batas (aturan) Allah, 
sampaikanlah berita gambira kepada orang-orang yang beriman!”. S. Al-Ba- 
ra-ah, ayat 112. 

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:- 


e an Pa 


R3 SEAL Ea SAS Bayang KERFA 
ASE DRR ua 
Gror inay GI ID. SAN 

(Innamal- mu'minuuna idzza dzukiral-laahu wajilat D wa idzaa 
tuliyat ‘alaihim ayaatuhu, zaadathum iimaanan, wa'alaa rabbihim yatawakka- 
luun. Al-ladziina yugiimuunash-shalaata wa mimmaa razaqnaahum 
yunfiquun. Ulaa-ika humul-mu'minuuna haqqaa). 
Artinya: "Sebenarnya orang-orang yang beriman itu, ialah mereka yang keti- 
ka disebut nama Allah, hatinya penuh ketakutan dan apabila dibacakan kepa- 
danya keterangan-keteranganNya, bertambah keimanannya karena itu dan 
mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Mereka tetap mengerjakan 
shalat dan membelanjakan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 
mereka. Itulah orang-orang yang sebenarnya beriman”. S. Al-Anfal, ayat 2— 
3—, 
Allah Ta'ala berfirman, yang artinya (1): "Dan hamba-hamba Tuhan Yang ` 
Maha pemurah, ialah mereka yang berjalan dibumi dengan sopannya dan apa- 
bila orang-orang yang bodoh menghadapkan perkataan kepadanya, dijawab- 
nya: Selamat! Dan mereka yang pada malam hari menyembah Tuhan, sujud 
dan berdiri. Dan mereka yang berkata: "Wahai Tuhan kami! Jauhkanlah kira- 
nya dari kami siksaan neraka. Sesungguhnya siksaan neraka itu memilukan 
hati. Sesungguhnya itulah kediaman dan tempat tinggal yang amat buruk. 
Dan mereka itu, apabila membelanjakan hartanya, tiada melampaui batas 
‘dan tiada (pula) bersifat kikir, tetapi pertengahan antara keduanya. Dan me- : 
reka itu tiada menyeru tuhan yang lain disamping Allah dan tidak membunuh 
jiwa yang dilarang oleh Allah (membunuhnya), melainkan untuk keadilan 
dan mereka tiada melakukan perzinaan. Dan siapa yang mengerjakan semua 
itu, niscaya akan menemui hukuman. Kepadanya akan diperlipat-gandakan 
siksaan pada hari kiamat dan mereka tetap disana dalam keadaan terhina. Ke- 
cuali orang yang telah kembali (tobat) dan mengerjakan perbuatan baik, ma- . 
ka kejahatan orang-orang itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dan Allah 
itu Mahapengampun dan Mahapenyayang. Dan orang yang kembali (tobat) 


(1). Dalam Ihya’ yang berbahasa Arab, hanya disebut ayat pertamanya, lalu disebut: hingga 
akhir surat, maka disini kami salin semuanya, sampai akhir surat, agar dapat diperhatikan 
semuanya sifat-sifat itu (Peny.). 


1075 


dan mengerjakan perbuatan baik itu, maka sesungguhnya dia kembali kepada 
Allah dengan diterima baik. Dan mereka yang tidak mau menjadi saksi-palsu 
dan apabila melalui perkara yang omong-kosong, mereka berlalu dengan hor- 
matnya. Dan mereka itu, apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan, 
mereka tiada bersikap menulikan telinga dan membutakan mata. Dan mereka 
itu berkata: "Wahai Tuhan kami! Kurniakanlahkepadaisteri kami dan turun- 
an menjadi cahaya mata dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang 
yang memelihara dirinya - dari kejahatan! - Merekamendapat tempat yang 
tinggi, sebagai pembalasan dari kesabaran mereka dan disana mereka akan 
mendapat penghormatan selamat datang dan kebahagiaan. Mereka kekal di- 
sana. Alangkah baik kediaman dan tempat tinggalnya! Katakan: "Tuhanku ti- 
dak akan memperhatikan kamu, kalau tiada do'a (ibadah) kamu. Sesungguh- 
nya kamu telah mendustakan (Tuhan), karena itu, (hukuman) pasti datang”. 
S. Al-Furqan, ayat 63—64—65—66—67—68—69—70—71—72—I3—74—75 
—76 dan 77. 
Siapa yang menjadi pertanyaan tentang keadaannya, maka hendaklah ia me- 
ngemukakan dirinya pada ayat-ayat yang tersebut diatas. Adanya semua sifat- 
sifat itu menjadi tanda baik akhlaknya. Tidak adanya sifat-sifat itu, menjadi 
tanda buruk akhlaknya. Adanya sebahagian dan tidak adanya sebahagian 
menunjukan adanya sebahagian kebaikan akhlak dan tidak baiknya sebaha- 
gian. Maka hendaklah ia berusaha memperoleh yang tidak ada dan menja- 
ga yang sudah ada. 
Rasulu'llah s.a.w. menyifatkan orang mu'min dengan banyak sifat. Dan de- 
ngan semua itu ditunjukkannya kepada akhlak yang baik. Beliau bersabda:- 
HA ANA RA AN 
(Al-mu'minu yuhibbu Irakhiihi maa yuhibbu linafsihi}. 
Artinya: "Orang mu'min itu mencintai saudaranya, apa yang dicintainya un- 
tuk dirinya sendiri” (1). 
Nabi s.a.w. bersabda:- 


ne RREN D 


(Man kaana yu'minu bi'llaahi wal-yaumil-aakhiri fal-yukrim dlaifahu). 
Artinya: "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari-akhirat, maka hendak- 
lah ia memuliakan tamunya” (2). 

Nabi s.a.w. Kena 


SAK PI Lag Ka 
(1). Hadits ini diriwayatkan oleh Dua syaikh (Al-Bukhari dan Muslim) dari Anas. 


(2). Hadits ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah dan Abi Syuraih Al- 
. Khuza'i. 


1076 


1 
(Man kaana yu'minu bi'llaahi wal-yaumil-aakhiri fal-yukrim jaarahu). 
Artinya: "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendak- 
lah ia memuliakan tetangganya” (1). 
Nabi s.a.w. bersabda:- 


Oa Ep Po OF e, san 


LEAN paka PN aa AL Sp 5G 


(Man kaana yu'minu bi'llaahi wal-yaumil-aakhiri, far-jagul khairan au la- 
jashmut). 

Artinya: "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendak- 
lah ia berkata yang baik atau diam” (2). 

Nabis.a.w. menyebutkan, bahwa sifat-sifat orang mu'min itu, ialah: kebaikan 
akhlak. Beliau bersabda:- 


PER La. SAR FA 
mi 1 


CEK MBA 


(Akmalul-mu'miniina iimaanan ahsanuhum akhlaagaa). 

Artinya: "Orang mu'min yang paling sempurna akhlaknya, ialah mereka yang 
terbaik akhlaknya” (3). 

Nabi s.a.w. bersabda:- 


Lag a 


KESAN EN KO 


` (Idzaa raaitumul-mu'mina shamuutan waguuran, fadnuu minhu, fainnahu- 
yulag ganul-hikmah). 
Artinya: "Apabila engkau melihat orang mu'min itu pendiam dan lemah-lem- 
but, maka dekatilah dia, karena dia itu akan diajarkan hikmah” (4). 
Nabi s.a.w. bersabda:- 


GI IA II, 32 Ian Iera 


(Man sarrathu hasanatuhu wa saa-athu sayyiatuhu fahuwa mu'minun). 
Artinya: "Siapa yang menyenangkannya oleh kebaikannya dan memburukan- 
nya oleh kejahatannya, maka dia adalah orang mu'min (yang sempurna)" (5). 


(1). Hadits ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. 

(2). Hadits ini juga disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. 

(3). Dirawikan. Ahmad, Abu Daud dan Al-Baihaqi dari Abi Hurairah. - 
(4). Dirawikan Ibnu Majah dari Abi Khallad dil. Sanad dia'if. 

(5). Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani dari Abi Musa. 


1077 


Nabi s.a.w. bersabda:- 


SERAI 


(Laa yahillu limu'minin an yusyiira ilaa achiihi bi-nadh-ratin tu'dzii-hi). 
Artinya: "Tidak halal (tidak dibolehkan) bagi orang mu'min, menunjuk kepa- 
da saudaranya (sesama mu'min) dengan Pandangan yang menyakitinya” (1). 
Nabi s.a.w. bersabda:- 


TAN 


Ken 


(Laa yahillu limuslimin an yurawwi'a musliman). 

Artinya: "Tidak halal (tidak Sonu bagi orang muslim, menakut-nakuti 
sesama muslim” (2). 

Nabi s.a.w. bersabda: 


WAN ah Ga ata 


naa SG QT rze 
(Inna maa yatajaalasu'I-mutajaalisaani bi-amaanat?'llaahi "Azza wa Jalla falaa 
yahillu li-ahadi-himaa an yufsyia 'alaa akhiihi maa yakrahuhu). 
Artinya: "Sesungguhnya duduk-duduklah dua orang yang duduk-duduk de- 
ngan amanah Allah 'Azza wa Jalla. Maka tidak halal (tidak dibolehkan) bagi 
salah seseorang menyiarkan terhadap temannya, apa yang tidak disukainya” 
(3). 
Sebahagian mereka mengumpulkan tanda-tanda kebagusan akhlak, lalu me- 
ngatakan: “Orang yang bagus akhlak itu: banyak malu, sedikit menyakiti o- 
rang, banyak perbaikan, lidah banyak yang benar, sedikit bicara, banyak ker- 
ja, sedikit terperosok, sedikit hal-hal yang tidak perlu, berbuat baik, penyam- 
bung silaturrahim, lemah-lembut, penyabar, banyak berterima kasih (bersyu- 
kur), rela kepada apa yang ada, dapat mengendalikan diri ketika marah, ka- 
sih-sayang, dapat menjaga diri dan murah hati kepäda fakir-miskin. Tidak me- 
ngutuk orang, tidak suka memaki, tidak menjadi lalat-merah, tidak mencaci 
. Orang, tidak tergesa-gesa dalam pekerjaan, tidak pendengki, tidak kikir, tidak 
penghasut, manis muka, bagus lidah, mencintai pada jalan Allah, benci kare- 
na Allah, rela karena Allah dan merah karena Allah”. 
Itulah orang yang bagus akhlak! 


(1). Diriwayatkan Ibnul Mubarak, hadits mursal. 

(2). Diriwayatkan Ath-Thabrani dari An-Nu'man bin Basyir dan Al-Bazzar dari Ibnu” 'Umar, 
isnad dla'if. s 

(3). Diriwayatkan Al-Baihaqi dan hadits ini hadits mursal. 


1078 


Ditanyakan kepada Rasulu'llah s:a.w tentang tanda orang mu'min dan orang 
munafik, maka beliau menjawab:- 
SERBA AN KORG 
a 

(Innal-mu'mina himmatuhu fish-shalaati wash-shiaami wal-'ibaadati, wal-mu- 
naafiqa himmatuhu fith-tha'aami wasy-syaraabi kal-bahiimati). 

Artinya: "Orang mu'min itu, cita-citanya pada shalat, puasa dan ibadah. Dan 
orang munafik itu, cita-citanya pada makan dan minum, seperti binatang ter- 
nak” (1). | 

Hatim Al-Ashamm berkata: ” Orang mu'min itu sibuk dengan pemikiran dan 
pemerhatian. Dan orang munafik itu sibuk dengan loba dan angan-angan. 
Orang mumin itu tidak mengharap pada seseorang, selain pada Allah. Dan 
orang munafik itu mengharap pada tiap-tiap orang, selain Allah. Orang 
mu'min itu, tidak merasa takut pada semua orang, selain pada Allah. Dan 
orang munafik itu takut pada semua orang, selain pada Allah. Orang mu'min 
itu, memandang ringan hartanya, tidak Agamanya. Dan orang munafik itu 
memandang ringan agamanya, tidak hartanya. Orang mu'min itu berbuat baik 
(berbuat ihsan) dan menangis. Dan orang munafik itu berbuat jahat dan keta- 
wa. Orang mu'min itu menyukai khilwah dan sendirian. Dan orang munafik 
itu menyukai bercampur-baur dan orang banyak. Orang mu'min itu menanam 
dan takut kepada kerusakan. Dan orang munafik itu, mencabut dan mengha- 
rap akan panen. Orang mu'min itu, menyuruh dan melarang untuk siasah, lalu 
ia memperbaiki. Dan orang munafik itu, menyuruh dan melarang untuk ria- 
sah (menjadi kepala), lalu merusak”. 

Yangpaling utama ujian baiknya akhlak, ialah: sabar atas kesakitan dan tahan 
atas kekasaran orang. Siapa yang mengadu dari buruknya akhlak orang lain, 
niscaya yang demikian itu, menunjukkan kepada buruk akhlaknya. Karena 
'baiknya akhlak itu, tahan kesakitan. Diriwayatkan, bahwa Rasulu'ilah 
s.a.w.” pada suatu-hari berjalan kaki bersama Anas bin Malik r.a. Lalu berte- 
mu dengan seorang Arab dusun. Maka ditariknya selimut Nabi s.a.w. dengan 
keras dan pada diri Nabi s.a.w. baju Najran (berasal dari negeri Najran Ya- 
man), yang tebal pinggirnya. Anas menerangkan: "Lalu aku melihat teher Ra- 
sulu'llah s.a.w., telah membekas pinggir baju itu, lantaran keras tarikannya”. - 
Orang Arab dusun itu berkata: "Hai Muhammad! Berilah kepadaku harta 
Allah yang adapadamu!” Lalu Rasulu'llahs.a.w. menoleh kepadanya seraya 
tersenyum. Kemudian, beliau menyuruh memberikannya” (2). | 
Sewaktu orang Quraisy banyak menyakiti Nabi s.a.w. dan memukulinya, beli- 
au berdo'a: 


(1). Al-'Iraqi (yang memberi penjelasan tentang hadits-hadits dalam Ihya”), berkata. bahwa 
f hadits ini, tiada ia dapati dimana-mana. 
(2). Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas r.a. 


1079 


en 


(Allaahu'mma'gh-fir liqaumii fa Pnnahum laa ya'lamuun” (1). 

Ada yang mengatakan, bahwa Nabi s.a.w. mengucapkan ini pada hari perang 

Uhud. 

Karena itulah, Allah Ta'ala menurunkan ayat ini kepada Nabi s.a.w. :- 

ena, A Se EA Ég 

(Wa innaka la'alaa khulugin ‘adhiim). 

Artinya: "Dan engkau sesungguhnya mempunyai budi-pekerti (akhlak) yang 

tinggi”.- S. Al-Qalam, ayat 4. 

Diceriterakan, bahwa Ibrahim bin Adham pada suatu hari, keluar kepadang 

pasir (padang sahara). Lalu seorang tentara menjumpainya, seraya berta - 

nya: “Apakah kamu budak?”. | 

“Ya!”,- jawab Ibrahim bin Adham. 

“Dimana bangunan (yang kamu kerjakan)?” - tanya tentara itu. 

Lalu Ibrahim bin Adham menunjukkan ke kuburan. Tentara itu menjawab: 

“Yang aku maksudkan pembangunan”. 

Lalu Ibrahim bin Adham menjawab: "Itulah kuburan!” 

Maka tentara itu marah yang demikian. Lalu dipukulnya kepala Ibrahim bin 

Adham dengan cambuk, sehingga berdarah. Dan dibawanya pulang kekam- 

pung. Lalu teman-teman Ibrahim menemuinya, seraya mereka.itu bertanya: 
“Apa kabar?" 

Lalu tentara itu menerangkan kepada mereka, apa yang dijawab oleh Ibrahim 

bin Idham. Lalu teman-teman itu menerangkan: "Ini Ibrahim bin Idham!” 

Maka tentara itu turun dari kudanya, seraya mencium kedua tangan dan ke- 

dua kaki Ibrahim bin Idham, meminta ma'af kepadanya. 

Lalu orang bertanya sesudah itu kepada Ibrahim bin Idham: "Mengapa tuan 

katakan: "Aku ini budak”. 

Ibrahim bin Idham menjawab: "Tentara itu tidak bertanya kepadaku: ”Bu- 

dak siapa engkau. Tetapi ia bertanya: "Engkau budak?” Lalu aku menjawab: 

”Ya, karena aku budak (hamba) Allah. Tatkala ia memukul kepalaku, aku 

bermohon kepada Allah, agar untuknya sorga”. 

Lalu orang bertanya: "Bagaimana begitu, sedang ia telah menganiayai 

tuan?”. 

Ibrahim bin Idham menjawab: ” Aku tahu, bahwa aku mendapat pahala, ter- 

hadap apa yang diperbuatnya pada diriku. Aku tidak menghendaki bahwa na- 

sibku yang kuperoleh daripadanya itu baik, sedang nasibnya yang diperoleh- 

nya daripadaku itu buruk”. 

Abu Usman Al-Hiyari diundang pada suatu undangan. Dan yang mengun- 


(1). Artinya: "Wahai Allah Tuhanku! Ampunilah kaumku, karena mereka tidak tahu”, - diri- 
wayatkan oleh Al-Baihagi dari Sahl bin Sa'ad. 


1080 


dang itu ingin mencobanya. Setelah Abu Usman tiba ditempatnya, lalu pe- 
ngundang itu berkata: "Saya tidak mempunyai maksud apa-apa”. Lalu Abu 
Usman pulang kembali. Setelah ia pergi dan belum begitu jauh, maka diun- 
dangnya kali kedua. Lalu pengundang itu berkata: "Ya tuan guru! Pulang- 
lah?”. Lalu Abu Usman pulang. Kemudian diundangnya lagi kali ketiga, se- 
raya ia berkata: "Pulanglah menurut yang diharuskan oleh waktu”. 

Abu Usman lalu kembali. Sewaktu sampai dipintu, lalu pengundang itu me- 
ngatakan seperti perkataannya pertama. Maka Abu Usmanpun kembali. 
Kemudian datang lagi kali keempat, lalu kembali lagi. Sampai pengundang i- 
tu memperlakukan demikian beberapa kali. Dan Abu Usman tidak berobah 
sikapnya dari yang demikian. | 

Lalu pengundang itu bertekuk lutut pada dua kaki Abu Usman, seraya berka- 
ta: "Ya tuan guru! Sesungguhnya aku bermaksud, mencoba tuan. Alangkah 
bagusnya akhlak tuan!”. 

Abu Usman menjawab: "Apa yang engkau lihat daripadaku itu, adalah pera- 
ngai anjing. Anjing itu sesungguhnya apabila dipanggil, ia datang. Dan apabi- 
la digertak, ia pergi”. ` 

Diriwayatkan pula tentang Abu Usman itu, bahwa pada suatu hari ia melintasi 
suatu jalan, lalu dicampakkan orang suatu panci abu keatasnya. Lalu Abu Us- 
man turun dari kendaraannya dan beliau bersujud syukur. Kemudian, beliau 
membuang abu itu dari kainnya. Dan tiada mengatakan sesuatupun. Lalu o- 
rang bertanya kepadanya: Mengapa tidak tuan bentak mereka itu?” Abu Us- 
man menjawab: "Orang yang mustahak api, lalu didamaikan dengan abu, ma- 
ka tidak boleh ia marah”. 

Diriwayatkan, bahwa Ali bin Musa Ar-Ridla r.a., warnanya condong kepada 
hitam, karena ibunya hitam. Dan di Naisabur ada sebuah sumur mandi (ham- 
mam) dekat pintu rumahnya. Apabila ia bermaksud masuk hammam itu,lalu 
penjaga hammam mengosongkannya dari arani lain. 

Pada suatu hari Ali bin Musa Ar-Ridla masuk kehammam tersebut. Lalu, oleh 
penjaga hammam itu, menutup pintunya dari luar. Dan penjaga itu pergi ka- 
rena sesuatu keperluan. Lalu datanglah seorang Rustak (1) kepintu hammam, 
lalu dibukanya dan ia masuk dan membuka pakaiannya. Lalu ia masuk ke 
hammam. Maka dilihatnya Ali bin Musa Ar-Ridla. Dan disangkanya salah se- 
orang pelayan hammam. 

Orang Rustak itu berkata kepada Ali bin Musa Ar-Ridla: "Bangun dan bawa- 
lah air kepadaku!” 

Ali bin Musa lalu berdiri dan mematuhi semua yang disuruh oleh orang terse- 
but. Kemudian penjaga hammam itu kembali dan melihat pakaian orang Rus- 
tak itu dan mendengar kata-katanya kepada Ali bin Musa Ar-Ridla. Maka ia- 
pun takut dan melarikan diri, meninggalkan kedua orang itu disitu. ' 
Sewaktu Ali bin Musa keluar dari hammam, lalu menanyakan tentang penja- 


(1). Orang Rustak, ialah yang bertempat tinggal dipinggir daerah Naisabur. 


1081 


ga hammam. Maka orang mengatakan kepadanya, bahwa penjaga itu takut 
tentang apa yang telah terjadi, lalu ia melarikan diri. 
Ali bin Musa menjawab: "Tiada seyogianya ia melarikan diri. Sesungguhnya 
dosa adalah bagi orang yang meletakkan airnya pada budak wanita hitam”. 
(1). 
Diriwayatkan bahwa Abu Abdillah Al-Khayyath (penjahit) duduk pada toko- 
nya. Ia mempunyai seorang pekerja mayusi (beragama Zaroaster), yang dipe- 
kerjakannya pada menjahit. Apabila orang mayusi itu telah menjahit sesuatu 
lalu dibawanya kepada Abu Abdillah beberapa uang dirham buruk. 
Abu Abdillah mengambil uang itu dari orang mayusi tersebut. Dan tidak dibe- 
ri-tahukannya yang demikian dan tidak dikembalikannya kepadanya. 
` Pada suatu hari kebetulan terjadi, bahwa Abu Abdillah pergi untuk suatu ke- 
perluan. Maka datanglah orang mayusi itu. Ketika tidak didapatinya Abu Ab- 
dillah disitu, lalu diserahkannya ongkos menjahit itu kepada murid Abu Ab- 
dillah. Dan ia minta kembali pakaian yang telah dijahitnya. Dan itu adalah 
dirham buruk. a 
Tatkala murid tadi melihat uang tersebut, lalu diketahuinya, bahwa itu uang 
buruk. Maka dikembalikannya kepada orang mayusi itu. 
Setelah kembali Abu Abdillah, lalu murid itu menceriterakannya yang demi- 
kian. Maka Abu Abdillah menjawab: "Tidak baik yang engkau perbuat itu. 
Orang mayusi ini memperlakukan aku dengan perlakuan demikian, sejak se- 
tahun yang lalu. Aku sabar dan aku ambil dirham itu daripadanya. Aku lem- 
parkan dalam sumur, supaya tidak tertipu dengan dirham itu, orang Islam”. 
Abu Yusuf bin Asbath berkata: "Tanda kebagusan akhlak itu sepuluh perka- 
ra: sedikit perselisihan, baik keinsyafan, meninggalkan mencari kesalahan, 
memandang baikapa yangnyata dari kejahatan, memintama'af, menanggung 
kesakitan, kembali mencaci diri sendiri, sendirian dengan mengetahui keku- 
rangan diri sendiri, tidak kekurangan orang lain, jernih muka untuk orang ke- 
cil dan orang besar dan lemah-lembut perkataan, terhadap orang yang diba- 
wahnya dan orang yang diatasnya. . 
Ditanyakan Sahl tentang kebagusan akhlak, lalu ia menjawab: 
”Sekurang-kurangnya menanggung kesakitan, meninggalkan meminta 
pembalasan, meminta rahmat kepada orang zalim, meminta ampun dosa 
orang zalim itu, dan kasih sayang kepadanya”. 
Ditanyakan kepada Ahnaf bin Qais: "Dari siapakah anda belajar sifat le- 
mah lembut?”. 
Ahnaf bin Qais menjawab: "Dari Qais bin 'Ashim”. 
Lalu ditanyakan lagi: "Sampai dimana kelemah-lembutannya itu?”. 
Ahnaf bin Oais menjawab: “Pada waktu ia sedang duduk dirumahnya, 
lalu datanglah budak wanitanya membawa besi tempat pembakar daging, 


(1). Maksudnya, ayahnya sendiri yang memperanakkan dia dari ibunya seorang budak wanita 
hitam (Penyalin). 


1082 


yang berisi daging bakar. Lalu jatuhlah besi itu dari tangannya Dan ter- 
jatuh atas puteranya yang masih kecil. Lalu meninggal. Lalu budak wani- 
ta itu gugup. Maka ia berkata kepada budaknya: “Engkau tak usah 
gugup. Engkau merdeka karena Allah Ta'ala”. | 
Ada yang mengatakan, bahwa Uais Al-Qarany, apabila dilihat oleh anak- 
anak, lalu dilemparinya dengan batu. Ia berkata kepada anak-anak itu: 
“Hai saudaraku! Jikalau tak boleh tidak demikian, maka lemparilah aku 
dengan batu-batu kecil, sehingga kamu tidak membuat betisku berdarah. 
Lalu kamu mencegah aku dari pada shalat!”. 
Seorang laki-laki memaki Ahnaf bin Qais. Dan Al-Ahnaf tidak 
menjawabnya. Ja mengikuti laki-laki ita. Dan sewaktu telah dekat de- 
ngan kampung, lalu Ahnaf berhenti, seraya berkata: "Kalau masih ada 
pada dirimu sesuatu, maka katakaniah! Supaya tidak didengar nanti oleh 
sebagian orang-orang bodoh kampung ini. Nanti disakitinya engkau”. 
Diriwayatkan, bahwa Ali r.a. memanggil seorang budak pria. Budak itu 
tidak menyahut ,lalu dipanggilnys kali kedua dan ketiga. Tidak juga me- 
nyahut. Lalu Ali pergi kepadanya, maka dilihatnya budak itu sedang ber- 
baring. Lalu ia bertanya: "Apakah tidak engkau dengar, wahai budak?” 
` Budak itu menjawab: “Ada?” 
Lalu Ali bertanya: "Apakah yang mendorong engkau, untuk tidak me- 
| nyahut panggilanku?”. | 
Budak itu menjawab: “Aku merasa aman daripada siksaanmu, lalu aku 
bermalas-malas”. 
Maka Ali menyambung: "Kalau begitu, pergilah! Engkau merdeka kare- 
na Allah Ta'ala”. 
Seorang wanita berkata kepada Malik bin Dinar r.a.: "Hai orang yang 
ria!” 
Malik bin Dinar menjawab: "Hai wanita ini! Engkau dapati namaku 
yang dipandang sesat oleh penduduk kota Basrah”. 
Yahya bin Ziyad Al-Harisi mempunyai seorang budak jahat. Lalu orang 
bertanya kepadanya: "Mengapa engkau pegang (tidak engkau lepaskan) 
budak itu?”. 1 | 
Yahya menjawab: “Untuk aku pelajari lemah-lembut padanya”. 
Maka inilah jiwa-jiwa yang telah dihinakan dengan latihan, lalu lurus 
akhlaknya dan bersih bathinnya dari pada tipuan, kungkungan dan deng- 
ki, Maka membuahkan ridla dengan semua yang ditakdirkan oleh Allah 
Ta'ala. 
Itulah kebagusan akhlak tingkat kesudahan! Orang yang tidak menyukai 
dan tidak rela dengan perbuatan Allah Ta'ala, adalah orang yang paling 
buruk akhlaknya. Mereka itu telah menampak tanda-tanda pada zahiri- 
yahnya, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. 
Orang-orang yang tidak menjumpai tanda-tanda tersebut pada dirinya, 
maka tiada seyogiyanya tertipu dengan dirinya. Lalu menyangka bagus 


1083 


akhlaknya. Tetapi seyogiyalah menggunakan waktu dengan latihan (riya- 
(dlah) dan bersungguh-sungguh (mujahadah), sehingga ia sampai kepada 
derajat kebagusan akhlak. Itulah darajat tinggi, yang tidak dicapai, selain 
oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah (orang-orang mu- 
garrabun) dan orang-orang siddik (yang membenarkan Allah). 


PENJELASAN: jalan melatih anak-anak pada permulaan lahirnya, cara 
menyopankan dan membaguskan akhlaknya. 


Ketahuilah, bahwa jalan pada 'melatih anak-anak itu, termasuk urusan 
yang sangat penting dan sangat kuat perlunya. Anak kecil adalah ama- 
nah pada ibu-bapanya. Hatinya yang suci adalah mutiara yang amat ber- 
harga, halus, kosong dari semua ukiran dan gambaran. Ia menerima un- 
tuk semua yang diukirkan. Dan condong kepada semua yang dicondong- 
kan kepadanya. Kalau anak itu membiasakan kebaikan dan mengetahui 
kebaikan, niscaya ia tumbuh diatas kebaikan. Ia berbahagia didunia dan 
diakhirat. Ibu bapanya, semua guru dan pendidiknya, sama-sama 
berkongsi pada pahala anak itu. 

Kalau ia membiasakan kejahatan dan ia disia-siakan seperti disia-siakan 
binatang ternak, niscaya anak itu celaka dan binasa. Dan dosa itu adalah 
pada leher orang yang mengurus dan walinya. Allah 'Azza wa Jalla ber- 
firman: 


on KKU IG 


(Ya ayyuhal-ladziina aamanuu, guu anfusakum wa ahliikum naaraa). 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan kaum 
keluargamu dari api neraka!” S. At-Tahrim ayat 6. 

Bagaimanapun bapak itu memelihara anaknya dari neraka dunia maka 
lebih utama lagi memeliharanya dari neraka akhirat. 

Pemeliharaannya, ialah mendidik, mencerdaskan dan mengajarinya budi- 
pekerti yang baik. Menjaganya dari teman-teman jahat. Tidak dibiasakan 
dengan kesenangan, tidak disukakannya dengan perhiasan dan sebab-se- 
bab kemewahan. Lalu ia menyia-nyiakan umurnya mencari kemewahan, 
apabila ia sudah besar. Maka binasalah ia untuk selama-lamanya. 
Tetapi seyogialah ia diawasi dari sejak permulaan. Tidak dipakai untuk 
menjaga dan menyusuinya, selain wanita shalih, beragama, makan yang 
halal. Karena susu yang berhasilnya dari yang haram, tak ada barakah 
padanya. Apabila pertumbuhan anak itu terjadi dari susu yang demikian, 
niscaya melekatlah kejadiannya dari yang keji. Lalu tabiatnya condong 
kepada yang bersesuaian dengan yang keji-keji itu. ' 
Manakala telah kelihatan. fantasinya dapat membeda-bedakan sesuatu, 


1084 


maka seyogialah diperbagus pengawasannya. Permulaan yang demikian; 
ialah timbulnya permulaan sifat malu. Apabila ia marah, malu dan me-: 
ninggalkan sebagian pekerjaan, maka yang demikian itu adalah karena 
bersinarnya cahaya akal. Sehingga ia melihat sebagian keadaan itu keji 
dan menyalahi dengan sebagian yang lain. Lalu ia malu dari sesuatu dan 
tidak malu dari yang lain. Ini adalah pemberian Allah Ta'ala kepada 
anak itu! Dan suatu kegembiraan yang menunjukkan kepada kelurusan 
akhlak dan kebersihan hati. Ia digembirakan dengan kesempurnaan akal 
ketika dewasa. 

Maka anak kecil yang pemalu, tidaklah seyogianya disia-siakan. Akan te- 
tapi ditolong kepada mendidiknya dengan malu dan tamyiznya (1). 
Sifat pertama yang menonjol pada anak-anak itu, ialah: rakus kepada 
makanan. Maka seyogialah ia dididik tentang makanan ini, umpamanya: 
bahwa anak itu tidak mengambil makanan, selain dengan tangan kanan- 
nya. Bahwa ia membaca "Bismillah ketika mengambilnya. Bahwa ia 
makan makanan yang dekat dengan dia. Bahwa ia tidak tergesa-gesa ke- 
pada suatu makanan sebelum orang lain. Bahwa ia tidak menitikkan per- 
hatian kepada sesuatu makanan dan kepada orang yang memakannya. 
Bahwa ia tidak makan cepat-cepat. Bahwa ia mengunyah makanan de- 
ngan baik dan tidak ber-turut-turut suapan. Tidak mengotorkan tangan 
dan pakaiannya dengan makanan. Bahwa ia membiasakan roti kering 
pada sebagian waktu. Sehingga ia tidak menjadi orang yang memandang 
harus. adanya lauk-pauk. Bahwa ia memandang jelek banyaknya makan 
. dengan diserupakannya tiap-tiap orang, yang banyak makan itu, dengan 
binatang-ternak. Dan dengan dicelanya anak-anak dihadapannya yang 
banyak makan dan dipujinya anak-anak yang sopan, yang sedikit makan. 
Bahwa disukakan kepadanya mengutamakan makanan itu untuk orang 
lain dan kurang memperhatikan kepada makanan itu. Dan merasa cukup 
dengan makanan kasar, makanan apa saja yang ada. Dan disukakan ke- 
padanya pakaian putih, tidak berwarna dan sutera. Ditetapkan padanya, 
bahwa yang demikian itu adalah keadaan wanita dan orang-orang yang 
menyerupakan dirinya dengan wanita. Bahwa orang laki-laki itu, mence- 
gah dirinya dari-pada yang demikian. Dan diulang-ulanginya yang demi- 
kian kepada anak itu. 

Manakala terlihat pada seorang anak kecil, pakaian dari sutera atau ber- 
warna, maka seyogialah ditantang dan dicela. Anak kecil itu dijaga dari- 
pada bergaul dengan anak-anak kecil yang membiasakan dirinya berse- 
nang-senang, bermewah-mewah dan memakai pakaian yang 
membanggakan. Dan dijaga dari-pada bergaul dengan tiap-tiap orang, 
yang memperdengarkan apa yang digemarinya. Karena anak-anak itu 
apabila disia-siakan pada permulaan pertumbuhannya, niscaya menurut 


(1). tamyiz, ialah: anak itu sudah dapat membedakan antara baik dan buruk, antara manfa'- 
at dan sia-sia dan sebagainya. (pent.). 


1085 


yang kebanyakan, anak itu keluar dengan buruk akhlak, pendusta, pen- 
dengki, pencuri, lalat merah, suka meminta-minta, banyak perkataan sia- 
sia, suka tertawa, menipu dan banyak senda-gurau. 

Sesungguhnya yang demikian itu, dapat dijaga dengan baiknya pendidik- 
an. | 

Kemudian disibukkan dia dimadrasah. 

Maka ia mempelajari Al-Qur'an, hadist-hadist yang mengandung ceritera- 

ceritera, riwayat dan hal-ihwal orang baik-baik. Supaya tertanam dalam 
jiwanya kecintaan kepada orang-orang shalih. 
Anak-anak itu dijaga daripada membaca syair-syair (pantun-pantun), 
yang didalamnya disebutkan asyik-wal-ma'syuk (urusan sex) dan orang- 
orangnya. Dan dijaga dari-pada bergaul dengan orang-orang sastrawan, 
yang mendakwakan bahwa yang demikian itu, termasuk perbuatan senda- 
gurau dan kehalusan tabiat. Sesungguhnya yang demikian itu, akan 
menanamkan bibit kerusakan dalam hati anak-anak. 

Kemudian, manakala telah lahir kelakuan baik dan perbuatan terpuji pa- 

. da seorang anak, maka seyogialah dimuliakan dan diberi ganjaran, de- 
.ngan yang menggembirakannya. Dan dipuji dimuka orang banyak. 
Kalau pada sebagian keadaan, pada suatu kali anak itu menyalahi yang 
demikian, maka seyogialah tidak diperhatikan (seolah-olah tidak diketa- 
hui). Tidak dirusakkan tutupnya dan tidak dibuka-bukakan. Dan tidak 
tampak bagi anak itu, bahwa tergambar baginya, ada seseorang yang 
berani melakukan seperti itu. Lebih-lebih apabila anak itu sendiri menu- 
tupinya dan bersungguh-sungguh menyembunyikan. Karena melahirkan 
yang demikian itu kepadanya, kadang-kadang membawa anak itu kepada 
keras kepala. Sehingga tidak perduli lagi dengan terbukanya keadaan itu. 

“Maka ketika demikian, kalau diulanginya kali kedua, niscaya seyogialah 
dicela secara berbisik dan dibesar-besarkan hal itu. Dan dikatakan kepa- 
danya: "Awas, bahwa engkau ulangi lagi sesudah itu yang seperti ini! 
Dan bahwa dilihat orang kepada engkau, tentang hal yang seperti ini. 
Lalu tersiarlah keburukanmu diantara orang banyak”. 

Janganlah engkau membanyakkan perkataan terhadap anak itu dengan 
celaan, pada setiap waktu. Karenayang demikian itu, memudahkan baginya 
mendengar cacian dan perbuatan yang keji-keji. Dan hilanglah pengaruh 
perkataan itu pada hatinya. 

Hendaklah orang tua itu, menjaga pengaruh perkataannya dengan anak. 
Tidak mengejek anaknya, kecuali sewaktu-waktu. Ibu mempertakutkan 
anaknya kepada bapak dan menggertakannya dari-pada perbuatan keji. 
Seyogialah anak itu dilarang tidur siang hari, karena membawa kepada 
kemalasan. (1). | 

Dan tidak dilarang tidur pada malam bari. Akan tetapi dilarang pada 


(1). Terserah kepada pembaca menanggapinya secara positif. (Peny.) 
1086 | 


tempat tidur yang empuk. Sehingga keraslah anggota tubuhnya dan tidak 
gemuk badannya. Maka ia tidak sabar kalau tidak ada kesenangan. Akan 
tetapi ia membiasakan dengan tempat tidur, pakaian dan makanan kasar. 
Seyogialah dilarang, dari setiap perbuatan yang diperbuatnya dengan sem- 
bunyi-sembunyi. Sesungguhnya tidak disembunyikannya suatu perbuatan, 
kecuali diyakininya bahwa perbuatan itu keji. Maka apabila telah dibia- 
sakannya demikian, niscaya ia akan meninggalkan perbuatan keji. 
Anak itu dibiasakan pada sebagian waktu disiang hari, dengan jalan-ja- 
lan, gerak badan dan olah raga. Sehingga ia tidak menjadi malas. Dan 
dibiasakan, bahwa tidak terbuka anggota badannya dimuka orang dan ti- 
dak berjalan cepat,tidak menjatuhkan kedua tangannya kebawah, tatapi 
diletakkannya kedua tangan itu pada dada. 

Dilarang menyombongkan diri dengan teman-temannya, disebabkan 
sesuatu yang dimiliki oleh ibu-bapanya atau disebabkan sesuatu dari ma~- 
kanannya dan pakaiannya atau batu tulis dan tintanya. Akan tetapi dibiasa- ` 
kan merendah-diri dan memuliakan setiap orang yang bergaul dengan 
dia. Dan berkata lemah-lembut dengan mereka. 

Dilarang anak-anak itu mengambil dari anak-anak lain, sesuatu yang 
kelihatannya berharga, kalau ia termasuk anak orang-orang besar. Akan 
tetapi diberitahukan, bahwa ketinggian darajat seorang adalah pada 
memberi, tidak pada mengambil. Mengambil itu tercela, keji dan hina. 
Kalau ia termasuk anak orang-orang miskin, maka diberi-tahukan, bahwa 
loba dan mengambil hak orang adalah hina dan rendah. Dan itu terma- 
suk tabiat anjing. Anjing itu menggerak-gerakkan ekornya, menunggu 
dan mengharap sesuap makanan. 

Kesimpulannya, dinyatakan keji kepada anak-anak, akan cinta kepada . 
emas dan perak dan kepada kelobaan memperoleh keduanya. Dan lebih 
banyak diperingati dari emas dan perak itu, dibandingkan daripada dipe- 
ringati dari hal ular dan kala-jengking. Karena bahaya mencintai emas 
dan perak dan loba untuk memperolehnya itu, lebih besar dari-pada ba- 
haya racun kepada anak-anak, bahkan juga terhadap orang-orang besar. 
Seyogialah anak itu dibiasakan, bahwa ia tidak meludah pada tempat du- 
duknya. Tidak membuang hingus dan menguap dihadapan orang lain. 
Dan tidak membelakangi orang lain. Tidak meletakkan kakinya yang se- 
belah diatas kakinya yang sebelah iagi. Tidak meletakkan tapak tangan- 
nya dibawah dagunya. Dan tidak menegakkan kepalanya dengan lengan- : 
nya. Karena yang demikian itu menunjukkan kemalasan. B 
Dan diajarkan cara duduk “dan dilafang banyak berbicara. Diterangkan 
kepadanya, bahwa yang demikian itu menunjukkan kepada kurang malu. . 
Dan itu adalah anak-anak tercela. Dan anak itu dilarang bersumpah mut- 
lak, baik ia benar atau bohong. Sehingga ia tiada terbiasa yang demiki- 
an, pada waktu kecil. 

Dilarang ia memulai berbicara. Dan dibiasakan bahwa ia tidak berbicara: 


1087 


selain menjawab pembicaraan orang lain dan sekedar pertanyaan. Dan 
bahwa ia mendengar perkataan orang lain baik-baik, manakala orang itu 
berbicara, orang yang lebih tua dari padanya. Dan bahwa ia berdiri un- 
tuk orang yang diatasnya. Dan bahwa ia meluaskan tempat duduk untuk- 
nya. Dan duduk dihadapannya. 

Dilarang anak-anak itu dari perkataan yang sia-sia, yang keji, dari me- 
ngutuk, memaki dan bergaul dengan orang yang lidahnya selalu berbuat 
demikian. Karena tidak dapat dibantah, bahw4 yang demikian itu akan 
menjalar dari teman-teman jahat. 

Dan pokok pendidikan anak-anak, ialah menjaga dari teman-teman 
jahat. 

Seyogialah, apabila anak itu dipukul oleh guru, bahwa tidak membanyak- 
kan memekik-mekik dan berteriak-teriak. Dan tidak meminta tolong pa- 
da seseorang. Akan tetapi bersabar dan menyebutkan kepada anak itu, 
bahwa yang demikian adalah kebiasaan orang-orang berani dan laki-laki. 
Dan membanyakkan memekik-mekik itu kebiasaan budak dan wanita. 
Seyogialah, sesudah keluar dari sekolah, anak-anak itu diizinkan berma- 
in-main yang baik. Ia beristirahat dari kepayahan sekolah, dimana ia ti- 
dak merasa payah dalam permainan. Sesungguhnya melarang anak-anak 
daripada bermain dan selalu memaksakannya belajar, akan mematikan 
hatinya, merusakkan kecerdikannya dan mengeruhkan hidupnya. Sehing- 
ga ja akan mencari daya upaya untuk melepaskan diri dari-padanya. 
Seyogialah, anak itu diajar mentaati ibu-bapanya, gurunya, pendidiknya 
dan setiap orang yang lebih tua dari-padanya. ahli kerabatnya dan orang 
asing. Bahwa ia memandang orang-orang itu dengan pandangan kemulia- 
an dan penghormatan. Dan ia tidak ber-main-main dihadapan mereka. 
Manakala anak itu telah sampai usia tamyiz, maka seyogialah tidak 
diperbolehkan meninggalkan bersuci dan shalat. Disuruh ia berpuasa pa- 
da beberapa hari bulan Ramadlan. Dijauhkan ia memakai kain yang ber- 
isikan sutera (ad-dii-baj), sutera dan emas. Diajarkan ia setiap yang di- 
perlukan dari batas-batas agama. Ditakutkannya dari-pada mencuri, 
makan haram, berkhianat, berdusta, berbuat keji dan setiap perbuatan 
yang biasa dilakukan oleh anak-anak. 

Apabila telah terjadi pertumbuhan anak-anak itu demikian pada masa 
kanak-kanak, maka sewaktu telah mendekati dewasa, niscaya mungkin ia 
diperkenalkan rahasia segala hal tersebut. Lalu disebutkan kepadanya, 
bahwa makanan itu obat. Sesungguhnya yang dimaksud dari obat itu, ia- 
lah untuk menguatkan manusia ta'at kepada Allah Azza wa Jalla. Dan 
dunia seluruhnya tidak mempunyai pokok, sebab tidak kekal. Kematian 
akan memutuskan kenikmatan dunia. Dan dunia itu negeri lintasan, bu- 
kan negeri ketetapan. Dan akhirat itu negeri ketetapan, bukan negeri 
lintasan. Kematian itu menunggu pada setiap sa'at. Orang pandai bera- 
.kal, ialah orang yang mencari bekal dari dunia untuk akhirat. Sehingga 


1088 


tinggilah darajatnya pada sisi Allah Ta'ala dan luaslah kenikmatannya 
dalam sorga. i 
Apabila pertumbuhan anak itu baik, maka kata-kata diatas tadi, ketika 
ia dewasa, adalah berpengaruh, membekas dan menyembuhkan, yang te- 
tap dalam hatinya, sebagaimana tetapnya ukiran pada batu. 

Jikalau pertumbuhan anak itu sebaliknya, sehingga anak itu menyukai 
main-main, perbuatan keji, kurang malu, rakus kepada makanan dan pa- 
kaian, suka berhias dan menyombong, niscaya hatinya jauh dari-pada 
menerima kebenaran, sebagaimana jauhnya dinding tembok dari tanah 
kering. 

Maka pekerjaan yang pertama-tama; ialah yang San dijaga. Se- 
sungguhnya anak itu dengan zat kejadiannya, dijadikan, yang dapat me-. 
nerima yang baik dan yang jahat. 

Ibu-bapanyalah yang membawa anak itu, condong kepada salah satu dua 
segi, Nabi s.a.w. bersabda: 


ME, PA TR AA NAK 


(Kullu-mauluudin yuuladu 'alail-fithrati. Wa innamaa abawaahu yuhaw - 
widaanihi au yunash-shiraanihi au yumajjisaanihi). 

Artinya: "Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan suci (fithrah). Ibu- 
bapanyalah yang meyahudikannya atau menasranikannya atau memajusi- 
kannya”. (1). 

Sahl bin Abdullah At-Tusturi berkata: "Adalah aku sewaktu berumur ti- 
ga tahun, aku itu bangun malam. Lalu aku melihat shalat pamanku Mu- 
hammad bin Suwar. Pada suatu hari, ia berkata kepadaku: 2 Ntah 
engkau mengingati Allah yang menjadikan engkau?”. 

Lalu aku bertanya: "Bagaimana aku mengingati-NYA?”. Pamanku men- 
jawab: "Katakanlah dengan hatimu, ketika kamu berbalik-balik dalam 
pakaianmu, tiga kali, tanpa kamu menggerakkan lidahmu: 


(Allaahu ma'ii, Allaahu naadbirun ilayya, Allaahu syaahidii”. (2). 

Lalu aku bacakan yang demikian beberapa malam. Kemudian aku berita- 
hukan kepada pamanku. Lalu ia menjawab: "Bacalah pada tiap-tiap ma- 
lam tujuh kali”. Lalu aku lakukan yang demikian. Kemudian aku berita- 
hukan kepada pamanku. Maka ia menjawab: "Bacalah yang demikian se- 
tiap malam sebelas kali!”. Lalu aku lakukan yang demikian. Maka terja- 


(1). Hadits ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah r.a. 
(2). Artinya: "Allah bersamaku, Allah memandang kepadaku, Allah menyaksikan aku”. 


1089 


dilah dalam hatiku kemanisannya. Sesudah setahun kemudian, pamanku 
berkata kepadaku: "Jagalah apa yang aku ajarkan kepadamu! Dan terus- 
meneruslah yang demikian, sampai engkau masuk kubur! Karena ber- 
manfa'at kepadamu didunia dan diakhirat”. Maka selalulah aku lakukan 
yang demikian bertahun-tahun. Karena itu, aku memperoleh manisnya 
pada batinku. 
Kemudian, pada suatu hari pamanku berkata kepadaku: "Hai Sahl! Ba- 
rang siapa ada Allah bersamanya, Allah memandang kepadanya dan me- 
.nyaksikannya, adakah ia berbuat maksiat kepadaNya? Awaslah dari-pada 
perbuatan maksiat!”. 
Lalu aku menyendiri (berkhilwah). Maka mereka kirim aku kesekolah. 
Lalu aku jawab: "Aku takut bercerai dengan cita-citaku (dengan zikir)”. 
Tetapi rupanya, mereka membuat syarat dengan guru, bahwa aku pergi 
. pada guru hanya satu jam, lalu belajar. Kemudian aku pulang. Maka 
pergilah aku kesekolah, lalu mempelajari Al-Qur'an dan menghafalnya. 
Umurku ketika itu enam atau tujuh tahun. Aku berpuasa sepanjang ma- 
sa. Makananku dari roti tepung syair (1) sampai aku berusia dua belas 
tahun. Lalu timbullah suatu persoalan bagiku dan umurku sudah tiga be- 
las tahun. Lalu aku meminta kepada keluargaku, supaya aku dikirim ke 
Basrah, untuk bertanya di Basrah. Aku datang di Basrah, lalu aku berta- 
nya pada ulama-ulamanya. Maka tiada seorangpun yang dapat memuas- 
kan sesuatu dari-pada dahagaku. Lalu aku pergi ke Abadan, kepada seo- 
rang laki-laki yang bernama: Abi Habib Hamzah bin Abi Abdillah Al- 
Abbadany. Aku bertanya kepadanya tentang persoalan itu. Lalu ia mem- 
beri jawaban kepadaku. Maka aku tinggal padanya beberapa waktu. 
Aku mengambil manfaat dengan kata-katanya. Dan aku mendapat pendi- 
dikan dengan adab-kesopanannya. Kemudian, aku kembali ke Tustur. 
Lalu aku buat makananku secara sederhana. Yaitu: dibelikan untukku 
sesukat biji syair dengan harganya satu dirham. Ditumbuk dan dibuat to- 
ti bagiku. Pada waktu sahur tiap-tiap malam Aku makan satu ugiyah (2) 
saja, tanpa garam dan lauk-pauk. Maka tepung syair harga sedirham itu 
mencukupi bagiku untuk setahun. 
Kemudian, aku berazam menahan lapar tiga malam. Kemudian aku ber- 
buka pada suatu malam. Kemudian, aku tahan lima malam, kemudian 
tujuh, kemudian dua-puluh lima malam. 
Aku berada demikian selama duapuluh tahun. Kemudian, aku pergi me- 
ngembara dibumi bertahun-tahun. Kemudian, aku kembali ke Tustur. 
Aku bangun malam seluruhnya. Masya Allah Ta'ala. 
Anmad berkata: "Aku tiada melihat dia makan garam, sampai ia me- 
ninggal, menjumpai Allah Ta'ala”. 


(1). Syair, semacam beras, tetapi lebih kecil. 
(2). satu ugiyah, yaitu seperdua belas hati. 


1090 


PENJELASAN: Syarat-syarat kemauan, mukaddimah mujahadah dan 
berangsur-ansurnya seorang murid menjalani jalan latih- 
an. 


Ketahuilah, bahwa barang siapa menyaksikan akhirat dengan hatinya de- 
ngan penyaksian keyakinan, niscaya dengan mudah ia berkemauan usaha 
akhirat, rindu kepada akhirat, menempuh jalan-jalan akhirat, 
memandang hina kepada kenikmatan dan kelazatan dunia. Karena orang 
yang ada padanya manik-manik, lalu melihat mutiara yang berharga, nis- 
caya tidak lagi ia mempunyai keinginan pada manik-manik itu. Dan 
kuatlah kemauannya menjual manik-manik tersebut untuk membeli muti- 
ara. 
Orang yang tidak berkehendak kepada usaha akhirat dan tidak mencari 
untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, adalah karena ketiadaan imannya 
kepada Allah dan hari akhirat. 
Aku tidak bermaksud dengan: iman itu, bisikan jiwa dan gerakan lidah 
dengan dua kalimah Syahadah, tanpa dibenarkan dengan hati dan ke- 
ikhlasan. Sesungguhnya yang demikian itu, menyerupai dengan perkataan 
orang yang membenarkan, bahwa mutiara itu lebih baik dari manik-ma- 
nik. Karena ia tidak tahu mutiara itu, selain kata-katanya saja. Adapun 
hakikat mutiara yang sebenarnya, ia tidak tahu. 
Orang yang membenarkan sesuatu seperti ini, apabila ia menyukai ma- 
nik-manik, kadang-kadang tidak akan ditinggalkannya lagi. Dan tidak be- 
sar keinginannya kepada mutiara. 
Jadi, yang mencegah dari pada sampai ialah: tiada dijalani. Yang mence- 
gah dari pada dijalani, ialah tiada kemauan. Yang mencegah dari-pada 
kemauan, ialah: tiada iman. Dan sebab tiada iman, ialah tiada orang-o- 
rang yang memberi petunjuk, tiada orang-orang yang memperingati dan 
tiada ulama-ulama Allah yang menunjukkan kepada jalanNya, yang 
memperingati atas kehinaan dan kehancuran dunia. Dan besarnya serta 
kekalnya urusan akhirat. 
Manusia itu lalai, terjerumus dalam nafsu syahwat. Dan terbenam dalam 
laut ketidurannya. Dan tak ada pada ulama agama, orang yang memperi- 
ngati mereka. Kalau ada daripada mereka yang terbangun, niscaya ia 
lemah dari-pada menjalani jalan itu, karena kebodohannya. 
Kalau ia mencari jalan pada ulama-ulama, niscaya didapatinya mereka con- 
dong kepada hawa nafsu, berpaling daripada jalan yang lurus. Lalu, jadilah 
- lemahnya kemauan, bodohnya tentang jalan dan pembicaraannya ulama-u- 
lama dengan hawa nafsu itu, menjadi sebab sepinya jalan Allah Ta'ala 
dari orang-orang yang berjalan padanya. 
Manakala yang dicari itu tertutup, dalil penunjuk tidak ada, hawa nafsu 
yang menang dan yang mencari itu lalai, niscaya sudah pasti terhalanglah 
sampai kepada Allah Ta'ala dan tertutuplah semua jalan. 


1091 


` Kalau orangitu terbangun dari dirinya sendiri atau dibangun oleh orang lain 
dan tergerak kemauannya pada usaha dan perniagaan akhirat, maka 
seyogialah diketahuinya bahwa ada syarat-syarat yang harus dikemuka- 
kannya pada permulaan kemauan itu. Baginya pegangan yang harus 
dipegangnya dan baginya benteng yang harus dibentenginya. Supaya ia a- 
man dari musuh-musuh yang memotong jalannya. Ada beberapa tugas 
yang harus diperhatikannya pada waktu menjalani jalan itu. 
Syarat-syarat yang harus didahulukannya pada kemauan, ialah membuang 
tutup dan hijab, yang ada diantara dia dan kebenaran. 
Sesungguhnya tidak tercapainya kebenaran bagi makhluk, sebabnya ialah 
bertindis-lapisnyahijab dan adanyatutup pada jalan. AllahTa'alaberfirman: 
-o SEN Oo as Sig 
Ann da Penjahat 
(Aa) , 
(Wa ja'alnaa min baini aidiihim saddan wa min khalfihim saddan, fa-agh- 
syai-naahum, fa hum laa yubshiruun). 
Artinya: 'Dan kami adakan tutup dihadapan dan dibelakang mereka, la- 
lu mereka kami tutup, sebab itu, mereka tiada menampak”. (surat Ya- 
Sin, ayat 9). 
Tutup diantara murid dan kebenaran, ada sinpat, yaitu: harta, kemegah- 
an, taklid dan maksiat. 
Hijab harta baru terbuang, dengan keluarnya dari harta miliknya, sehing- 
ga tiada tinggal baginya selain sekedar yang perlu. Selama masih ada sa- 
tu dirham yang terpaling hatinya kepada dirham itu, maka dia terikat 
dan terhijab dari pada Allah Azza wa Jalla. 
Hijab kemegahan baru terbuang, dengan menjauhkan diri dari tempat 
kemegahan, dengan merendahkan diri, mengutamakan menyembunyikan 
diri dari orang banyak, melarikan diri dari pada sebab-sebab disebut o- 
rang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melarikan hati manusia 
dari padanya. 
Hijab taklid baru terbuang, dengan meninggalkan fanatik (ta'assub) kepa- 
da mazhab-mazhab. Membenarkan pengertian ucapannya: | 


b A osr PESTA Aren 


SEA a 


(Laa ilaaha  illalaah,  Muhammadur-rasuulu'llaah) (1) dengan 
pembenaran keimanan. Dan diusahakan pengokohan pembenarannya de- 
ngan menghilangkan setiap yang disembah, selain Allah Ta'ala. 

Yang paling besar disembah oleh manusia, ialah: hawa nafsu. Sehingga 
apabila diperbuatnya demikian, niscaya terbukalah baginya hakekat kea- 
daan, tentang pengertian kepercayaannya yang diperolehnya secara 


(1) Artinya: "Tiada yang disembah, selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah.” 


1092 ` 


taklid. Maka seyogialah dicarinya pembukaan yang demikian itu dari mu- 
jahadah (bersungguh-sungguh dengan amalan). Tidak dari pertengkaran 
lidah (mujadalah dengan lisan). 

Kalau dimenangi oleh kefanatikan bagi aqidahnya dan tidak tinggal lagi 
pada jiwanya tempat yang lapang untuk yang lain, maka yang demikian 
itu, menjadi ikatan dan hijab baginya.' Karena tidaklah sekali-kali 
menjadi syarat bagi seorang murid, menyandarkan diri kepada mazhab (a- 
liran) tertentu. 

Adapun maksiat adalah hijab dan tak ada yang membuangnya, selain tau- 
bat, keluar dari segala perbuatan zalim, meneguhkan cita-cita kepada' ti- 
dak akan kembali lagi kepada perbuatan maksiat, menyatakan 
penyesalan terhadap apa yang telah lalu, mengembalikan harta-harta 
yang zalim kepada pemiliknya dan meminta kerelaan musuh. 

Orang yang tidak membetulkan taubatnya dan tidak meninggalkan per- 
buatan maksiat dhahiryah dan ia bermaksud mengetahui rahasia agama. 
dengan mukasyafah (terbuka hijab), adalah seperti orang yang bermak- 
sud mengetahui rahasia Al-Qur'an dan tafsirnya dan ia sesudah itu tiada 
mempelajari bahasa Arab. Karena yang pertama-tama haruslah mendahu- 
lukan tarjamah (penyalinan) bahasa Arab Al-Qur'an. Kemudian, mening- 
kat kepada rahasia pengertiannya 

Maka begitu pula, haruslah pada pertama-tamanya dan pada penghabis- 
annya, pembetulan hukum syariat yang dhahiryah. Kemudian, meningkat 
kepada yang mendalam dan rahasia-rahasianya. 

Apabila telah didahulukan empat syarat ini dan melepaskan diri dari har- 
ta dan kemegahan, niscaya ia adalah seperti orang yang bersuci, berwu- 
dlu' dan membuang hadats. Dan jadilah ia patut untuk shalat. Lalu ia 
memerlukan kepada imam yang akan diikutinya. 

Maka demikian pula seorang murid, memerlukan kepada seorang syaikh 
(guru) dan ustaz, yang sudah pasti untuk diikutinya, untuk menunjuk- 
kannya kepada jalan yang benar. Sesungguhnya jalan -agama itu sulit dan 
jalan setan itu banyak dan terang. Orang yang tiada mempunyai guru 
yang akan menunjukkannya, niscaya sudah pasti akan dibawa oleh setan 
kepada jalannya. 

Orang yang menjalani jalan-jalan desa yang membinasakan, tanpa pe- 
nunjuk jalan, sesungguhnya membahayakan dirinya sendiri dan membina- 
sakannya. Dan adalah orang -yang berdiri sendiri itu seperti pohon kayu 
yang tumbuh sendiri. Pohon itu akan kering dalam waktu dekat. Dan ka- 
laupun hidup beberapa waktu dan berdaun, niscaya tidak akan berbuah: 
Yang menjadi pegangan bagi seorang murid, sesudah mendahulukan sya- 
rat-syarat tersebut, ialah: gurunya. Maka hendaklah ia berpegang kepada 
gurunya, sebagai seorang buta berpegang kepada penuntun ditepi sungai, 
dimana ia menyerahkan seluruh urusannya kepada penuntun tersebut. Ia 
tidak akan menyalahinya pada datang dan pergi. Tiada suatupun yang ti- 


1093 


ada diikutinya 'dan tiada yang tinggal. Dan hendaklah diketahuinya, bah- 
wa manfa'atnya pada kesalahan gurunya, kalau guru itu bersalah, adalah 
lebih banyak dari manfa'atnya pada betul dirinya sendiri, jikalau ia 
betul. 

Apabila murid itu memperoleh orang yang menjadi pegangannya seperti 
diatas tadi, niscaya haruslah atas orang yang menjadi pegangan itu, men- 
jaga dan memelihara murid tersebut, dengan benteng yang kokoh. Dito- 
laknya perampok-perampok jalan dengan benteng itu. Yaitu empat per- 
kara: khilwah (menyendiri), diam, lapar dan tidak tidur malam. 

Inilah benteng dari perampok-perampok jalan. Maksud murid itu, ialah 
memperbaiki hatinya, supaya ia dapat ber-musyahadah dengan Tuhannya 
dan patut untuk mendekatiNYA. 

Adapun lapar itu mengurangkan darah jantung dan memutihkannya. Dan 
pada putihnya itu, nurnya (cahayanya). Dan menghancurkan lemaknya 
hati. 

Dan pada kehancuran itu halusnya hati. Dan halusnya itu kunci muka- 
syafah, sebagaimana kesatnya itu sebabnya hijab. Dan manakala darah 
jantung telah berkurang, niscaya sempitlah jalan musuh. Karena jalan 
yang dilalui musuh, ialah urat-urat yang penuh dengan nafsu syahwat (1). 
Nabi Isa a.s. bersabda: "Hai para murid! Laparkanlah perutmu, moga- 
moga hatimu melihat Tuhanmu!”. 

Sahl bin Abdullah At-Tusturi berkata: "Para wali itu, tidak menjadi wa- 
li, kecuali dengan empat perkara: mengempiskan perut, tidak tidur 
. malam (untuk beribadat), diam (tidak suka berbicara) dan mengasing- 
kan diri dari manusia” 

Faedah lapar pada mencemerlangkan hati adalah suatu hal yang jelas, di- 
saksikan oleh pengalaman. Dan akan datang penjelasannya secara ber- 
ansur-ansur pada “Kitab Menghancurkan Dua Nafsu Syahwat”. 
Tentang tidak tidur malam, maka ia membersihkan, menjernihkan dan 
menyinarkan hati. Yang demikian itu menambahkan kepada kejernihan 
yang telah berhasil dari lapar, Lalu hati itu menjadi seperti bin tang 
yang berkilau-kilauan dan kaca yang terang. Lalu nampaklah padanya 
keelokan kebenaran. Dan disaksikan padanya ketinggian derajat diakhi- 
rat dan kehinaan serta bahaya dunia. Dengan demikian maka sempurna- 
lah kebenciannya kepada dunia dan menghadap hatinya kepada akhirat. 
Juga tidak tidur malam itu hasil dari lapar. Karena tidak tidur malam pa- 
da waktu kenyang tidak mungkin. Tidur itu mengesatkan dan mematikan 
hati. Kecuali apabila tidur itu sekedar perlu. Maka yang demikian men- 
jadi sebabnya mukasyafah (terbuka) rahasia-rahasia ghaib. 

Ada yang mengatakan, tentang sifat wali-wali itu, bahwa makanannya se- 
(1). Uraian ini dapat diselami benar-benar, apabila diperhatikan akibat kekenyangan, yang 

mendatangkan akibat-akibat buruk, seperti darah tinggi dan lain-lain. Dapat dikatakan, 
bahwa diet itu obat dari penyakit. Dari itu, camkan benar-benar. (pent). 


1094 


kedar perlu, tidurnya karena da dan perkataannya yang penting-pen- 
ting saja. 
Ibrahim Al-Khawwash r.a. berkata: "Telah sepakat pendapat tujuh puluh 
orang benar (orang shiddiq), bahwa banyaknya tidur itu dari banyaknya 
minum air” 
Adapun diam (tidak suka bicara) itu, sesungguhnya dipermudahkan oleh 
mengasingkan diri (“uzlah). Tetapi orang yang mengasingkan diri itu, ti- 
dak terlepas dari pada melihat orang yang mengurus. makanannya, mi- 
numannya dan pengaturan urusannya. Maka seyogialah ia tidak berkata- 
kata, kecuali sekedar perlu. Karena berkata-kata itu menyibukkan hati. 
Keinginan hati kepada berkata-kata itu besar. Karena berkata-kata itu 
menyenangkan hati dan memberatkan untuk melepaskan hati kepada zi- 
kir dan fikir. Lalu hati itu merasa senang kepada berkata-kata. Diam itu 
membersihkan akal, menarik kepada wara’ dan mengajarkan taqwa. 
Adapun khilwah (menyendiri), maka faidahnya menolak semua yang me- 
“nyibukkan, mengendalikan pendengaran dan penglihatan. Pendengaran 
dan penglihatan itu serambi hati. Dan hati itu dalam wewenang kolam 
yang dialirkan kedalamnya, air keji, keruh dan kotor dari sungai-sungai 
panca-indera. Dan maksud dari latihan, ialah mengosongkan kolam itu 
. dari air-air tersebut dan dari lumpur yang terjadi daripadanya. Supaya 
berpancarlah bawah kolam, lalu keluarlah dari padanya air bersih yang 
suci. Dan bagaimanakah air itu dapat habis dari kolam, sedang sungai 
terbuka kepada kolam itu?. Maka dalam segala hal, air baru lebih ba- 
nyak dari pada yang kurang 
Dari itu, haruslah dikekang panca-indera, kecuali sekedar perlu saja 
Dan yang demikian itu tidak sempurna selain dengan khilwah dalam ru- 
mah gelap. Dan kalau ia tidak mempunyai tempat gelap, maka hendak- 
lah membalut kepalanya dalam saku bajunya atau berselimut dengan pa- 
kaian “stau kain sarung. 
Dalam keadaan yang seperti ini, ia mendengar panggilan kebenaran dan 
` menyaksikan keagungan Hadlarat Ketuhanan. Apakah anda tidak tahu, 
bahwa seruan kepada Rasulu'llah s.a.w. sampai kepadanya dan beliau 
dalam keadaan yang seperti ini?. (1). 
Panggilan itu dengan dikatakan: "Yaa ayyuhal-muzzammil! Yaa ayyuhal- 
muddatstsir! (2). 3 
Empat yang tersebut itu, adalah tembok dan benteng. Dengan itu terto- 
laklah perampok-perampok jalan. Dan tercegahlah halangan-halangan 
yang menghalangi jalanan. 


(1). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir. 
(2).” Yaa ayyuha!-muzzammil” artinya: "Hai orang yang meletakan pakaian!” Surat Al-Muz- 
zammil ayat 1. 
"Ya ayyuhal-muddatstsir” artinya: "Hai orang yang berselimut!” 
Surat Al-Muddatstsir, ayat 1. 


1095 


Apabila telah diperbuat demikian, niscaya dapatlah sesudah itu menerus- 
kan perjalanan. Dan perjalanannya itu dengan membuang rintangan-rin- 
tangan. Dan tak ada rintangan pada jalan Aliah Ta'ala, selain dari sifat- 
sifat hati, yang sebabnya berpaling kepada jalan Allah Ta'ala, selain dari 
sifat-sifat hati, yang sebabnya berpaling kepada dunia. Dan sebagian dari 
rintangan-rintangan itu, lebih besar dari sebagian yang lain. Dan pener- 
tiban pada penyingkirannya, ialah dengan melaksanakan yang lebih mu- 
dah, lalu yang lebih mudah. Yaitu sifat-sifat tersebut, ya'ni: rahasia sega- 
la hubungan yang dipotongnya pada permulaan kemauan dan bekas-bekas- 
nya, ya'ni: harta, kemegahan, kecintaan dunia, berpaling kepada 
makhluk dan menoleh kepada perbuatan maksiat. 

Maka haruslah batin itu dikosongkan dari bekas-bekas sifat tersebut, se- 
bagaimana dhahir dikosongkan dari pada sebab-sebab sifat yang dhahir. 
Dalam hal yang demikian, perjuangan itu panjang dan berbeda dengan 
berbedanya keadaan. Kadang-kadang ada orang yang telah mencukupi 
banyak sifat. Maka baginya tak panjang perjuangan (mujahadah). Dan 
telah kami sebutkan dahulu, bahwa jalan mujahadah, ialah melawan 
semua keinginan dan menentang hawa nafsu, pada setiap sifat yang me- 
ngerasi atas jiwa murid, sebagaimana telah disebutkan dahulu. 

Apabila ia merasa cukup demikian atau merasa lemah dengan. 
mujahadah dan tiada tinggal lagi dalam hatinya hubungan, niscaya ia me- 
nyibukkan dirinya sesudah itu, dengan dzikir, yang mengharuskan hatinya 
terus-menerus. Dan mencegahnya dari pada membanyakkan wirid-wirid 
dhahiriyah. 

Tetapi ia menyingkatkan kepada ibadah wajib dan sunat rawatib. Dan 
wiridnya adalah satu saja. Yaitu: Isi segala wirid dan buahnya. Yakni: 
harus menerusnya hati mengingati (berzikir) kepada Allah Ta'ala, sesudah 
terlepas dari pada mengingati lain-Nya. Dan tidak dapat menyibukkan 
hati dengan zikir, selama hati itu menoleh kepada hubungan-hubungan 
lain. 5 

Asy-Syaibly berkata kepada Al-Hashary: "Jikalau terguris pada hatimu 
dari Jum'at yang engkau datang kepadaku sampai Jum'at lain (Jum'at di- 
muka), sesuatu selain Allah Ta'ala, maka haramlah engkau datang kepa- 
daku”. 

Hati yang semata-mata begini tidak akan diperoleh, selain dengan kebe- 
naran kemauan dan bersemayamnya kecintaan kepada Allah didalam 
hati. Sehingga ia dalam bentuk orang yang rindu, yang tiada memperha- 
tikan yang lain, yang tiada baginya, selain hanya satu cita-cita saja. 
Apabila sudah ada seperti yang demikian, maka syaikh (guru) mengha- 
ruskan murid itu tinggal disuatu sudut langgar (pondok) sendirian. Dan 
diserahkan kepada seorang yang mengurus makanannya, sekadar sedikit 
makanan halal. Sesungguhnya pokok jalan agama, ialah: makanan halal. 
Ketika itu, guru mengajarkannya salah satu zikir, sehingga lidah dan ha- 


1096 


tinya sibuk dengan zikir itu. Ia duduk dan membaca, umpamanya: A L 
LAH-ALLA H”- atau “SUBHANALLAH - SUBHANALLAH" 
. Ataupun kata-kata lain, menurut pendapat gurunya. 
Senantiasalah ia membiasakannya, sehingga jatuh gerakan lidah dan ber- 
ada kata-kata tadi, seakan-akan lalu diatas lidah, tanpa digerakkan. 
Kemudian senantiasalah murid itu membinasakannya, sehingga jatuh be- 
kasnya dari lidah dan kekal bentuk kata pada hati. Kemudian senanti- 
asalah seperti yang demikian, sehingga terhapuslah dari hati, huruf per- 
kataan dan bentuknya. Dan tinggallah hakikat artinya, yang terus-mene- 
rus dihati, berada pada hati dan menguasai hati, dimana hati itu kosong 
dari semua yang lain. Karena hati, apabila sibuk dengan sesuatu, niscaya 
ia terlepas dari yang lain, barang apapun juga. 
Apabila hati sibuk dengan dzikir kepada Allah Ta'ala - dan itu yang di- 
maksud - niscaya sudah pasti, ia terlepas dari yang lain. Dan ketika itu, 
haruslah murid tersebut, mengawasi bisikan hati dan gurisan-gurisan yang 
. menyangkut dengan dunia dan apa yang diingatinya, dari keadaannya 
sendiri dan keadaan orang lain, yang terjadi pada masa yang lampau. 
Karena manakala hati itu sibuk dengan sesuatu, walaupun pada waktu 
sekejap mata, niscaya hati itu kosong dari dzikir pada masa sekejap mata 
itu. Dan juga itu adalah suatu kekurangan. Maka hendaklah bersungguh- 
sungguh menolak yang demikian. 
Manakala. telah ditolak semua bisikan dan dikembalikan jiwa kepada 
kata-kata yang tersebut, niscaya datanglah bisikan dari kata-kata itu sen- 
diri. Yaitu: "Apakah hakikat kata-kata itu? Apakah artinya kata kita 
YA LL A H?” Dan karena pengertian apa, DIA itu disembah?”. 
Ketika itu, ia diliputi oleh bermacam-macam gurisan, yang membuka ke- 
padanya, pintu pikiran. Kadang-kadang datang kepadanya sesuatu sifat 
kufur dan bid'ah dari bisikan setan. Manakala ia benci kepada yang de- 
mikian dan berusaha menjauhkannya dari hati, niscaya tidak mendatang- 
kan melarat yang demikian itu kepadanya. 
Gurisan-gurisan itu terbagi: kepada yang diketahui dengan yakin, bahwa 
Allah Ta'ala mahasuci daripadanya. Akan tetapi setan itu, melemparkan 
yang demikian dalam hatinya dan melakukannya atas gurisan hatinya. 
Maka syaratnya, bahwa tidak memperdulikannya. Dan ia berlindung ke- 
pada dzikir (mengingati) Allah Ta'ala. Dan berdo'a kepadaNya, untuk 
menolak dari yang demikian, Ma firman Allah Ta'ala:- 


- egr 


EFEN 


po eg a$ 

Serie Na EGES 5 
AG) 

(Wa immaa yanzaghannaka minasy-syaithaani nazghun, fas-ta'idz bil- 


laahi, innahu samii'un “aliim). 
Artinya: "Dan kalau setan (orang jahat) itu membisikkan kepada engkau 


1097 


bisikan (yang membawa kepada kejahatan), maka hendaklah engkau ber- 
“lindung kepada Allah. 

Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Tahu”. - S$. Al-A'raf, 
200.- | 5 

Allah Ta'ala berfirman:- 


BEP EAE SEI SERA Era Sa | 


Na aa 


(Innal-la-dziinat-tagau, idzaa massa-hum, thaa-i-fun minasy-syaithaani, ta- 
dzakkaruu, fa-idzaa hum mubshi-ruun). 
Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang bertagwa, apabila mereka diti- 
pu oleh setan yang datang berkunjung, niscaya mereka ingat kembali dan 
ketika itu mereka menjadi orang-orang yang mempunyai pemandangan” 
- S. Al-A'raf, ayat 201. 
Dan terbagi kepada yang diragukan. Maka seyogialah dibentangkannya 
yang demikian kepada gurunya. Bahkan setiap apa keadaan, yang dida- 
patinya dalam hatinya, baik lesu atau rajin atau menoleh kepada hu- 
bungan (keduniaan atau keakhiratan) atau benar tentang kemauan, maka 
seyogialah dilahirkannya yang demikian itu kepada gurunya. Dan ditu- 
tupkannya pada orang lain. Lalu tidak diperlihatkannya kepada seorang 
juapun. 

Kemudian, bahwa gurunya melihat keadaannya dan memperhatikan ten- : 
tang kecerdikan dan kepintarannya. Kalau guru itu mengetahui, bahwa 
kalau murid itu ditinggalkannya dan disuruhnya berfikir, niscaya ia me- 
nyadari dari dirinya akan hakekat kebenaran. Maka seyogialah murid itu 
dibawa kepada berfikir dan disuruhnya selalu berfikir. Sehingga tercurah- 
lah dalam hatinya nur, yang membukakan hakikat itu kepadanya. 

` Kalau guru itu mengetahui bahwa yang demikian tidak akan menguatkan 
murid yang seperti itu, niscaya dikembalikannya murid tersebut kepada 
keyakinan yang tegas, dengan apa yang dapat dibawa oleh hatinya, dari 
pengajaran, dzikir dan keterangan yang mendekati dengan pemahaman- 
nya. Dan seyogialah guru itu bersikap halus dan lemah-lembut dengan 

- murid itu. Sesungguhnya ini, adalah jalan kebinasaan dan tempat yang 

“amat berbahaya. Berapa banyak murid yang berbuat latihan, lalu 
banyaklah padanya khayalan yang merusak, yang tidak mampu ia me- 
nyingkapkannya. Maka terputuslah jalannya. Lalu ia berbuat kebatilan 
dan menempuh jalan yang membolehkan. Dan itu adalah kebinasaan be- 
sar. 
Orang yang bertindak semata-mata untuk dzikir dan menolak hubungan- 
hubungan yang menyibukkan dari hatinya, niscaya ia tidak terlepas dari 
pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Dia sesungguhnya menumpang ka- 
pal bahaya. Kalau selamat, niscaya dia termasuk raja-raja agama, Dan 


1098 


kalau bersalah, ia termasuk orang yang binasa. Karena itulah, Nabi s.a.w 
bersabda:- 


"Alaikum bidiini'-'ajaa-iz”- 

Artinya: Haruslah kamu berpegang dengan agama orang-orang lemah”: 
(1). 

Yaitu: mengambil pokok iman dan zahiriyah Ytikad dengan jalan taglid 
dan berbuat amal kebajikan. Sesungguhnya bahaya berpaling dari demi- 
kian itu, banyak. Karena itulah dikatakan: harus guru itu mencari firasat 
pada muridnya. Kalau murid itu tidak pandai dan cerdik, yang memung- 
kinkan dengan zahiriah itikad, niscaya tidak disibukkannya dengan dzikir 
dan pikiran. Tetapi dikembalikannya kepada amaliyah zahiriyah dan 
wirid-wirid yang berturut-turut dikerjakan. Atau menyibukkannya dengan 
melayani orang-orang yang semata-mata mengarahkan kegiatannya untuk 
bertafakkur. Supaya barakah mereka, meratainya. Karena orang yang le- 
mah dari berjihad pada garis peperangan, seyogialah memberi minum 
kaum pejuang dan menyiapkan binatang kenderaan mereka. Supaya ia- 
dibangkitkan pada hari kiamat, dalam rombongan mereka dan meratai- 
nya oleh barakah mereka. Walaupun ia tidak sampai kepada tingkat 
mereka. 

Kemudian, murid yang semata-mata menuju kepada dzikir dan tafakkur, 
kadang-kadang ia dipotong oleh banyak pemotong, yang terdiri dari: sifat 
mengherani diri (Cujub),ria dan gembira dengan terbuka hal-hal kepada- 
nya dan apa yang menampak dari permulaan-permulaan kiramah (kemu- 
liaan). 

Manakala murid itu berpaling kepada sesuatu dari yang demikian dan 
menyibukkan dirinya dengan itu, niscaya adalah yang demikian itu kele- 
mahan dijalan dan perhentian. Akan tetapi seyogialah ia membiasakan 
keadaannya dalam jumlah umurnya, sebagaimana dibiasakan oleh orang 
haus yang tidak akan diberi kepuasan oleh air laut, walaupun dicurahkan 
kepadanya. Dan ia terus-menerus kepada yang demikian. Dan 
modalnya, ialah putus hubungan dengan manusia, menuju kepada Al- 
Haq dan menyendiri. Setengah para pengembara berkata: "Aku bertanya 
kepada setengah wali, yang memutuskan hubungan dengan manusia: 
“Bagaimana jalan memperoleh hakikat kebenaran?”. Wali itu menjawab: 
”Bahwa adalah engkau didunia, seakan-akan orang yang melintasi 
jalan!”. 


(1). Ibnu Thabir berkata dalam Kitab ”At-Tadzkirah”, bahwa yang dikatakan hadits ini, ada- 
lah kata-kata yang ag 0 pada orang awam, tidak berasal dari riwayat yang benar atau 
lemah. Sehingga dapat asukkan dalam hadits palsu. 


1099 


Pada suatu kali, pengembara itu berkata: "Aku berkata kepada wali itu: 
“Tunjukilah aku kepada amal perbuatan, yang aku dapati hatiku pada- 
nya bersama Allah Ta'ala terus-menerus!”. Lalu wali itu menjawab kepa- 
daku: "Jangan engkau melihat kepada makhluk. Karena memandang ke- 
pada mereka itu suatu kegelapan”. 

Aku bertanya lagi: "Tak boleh tidak yang demikian bagiku!”. Wali it 
menjawab: “Jangan engkau mendengar perkataan mereka, karena perka- 
taan mereka itu kesat”. Aku bertanya lagi: "Tak boleh tidak yang demi 
kian itu bagiku!”. Wali itu menjawab: "Maka jangan engkau bergaul de- 
ngan mereka, karena pergaulan dengan mereka itu liar”. Lalu aku ber 
kata: "Aku berada dihadapan mereka, tak boleh tidak aku bergaul de 
ngan mereka”. Wali itu menjawab: "Jangan engkau bertempat. bersam: 
mereka. Karena bertempat bersama mereka itu suatu kebinasaan”. Aki 
berkata: "Ini karena sesuatu sebab”. Wali itu menjawab: "Wahai sauda- 
ra! Adakah kamu melihat kepada orang-orang yang lalai dan kamu men: 
dengar perkataan orang-orang yang bodoh, bergaul dengan orang-orang 
yang berbuat batil dan engkau ingin memperoleh hatimu bersama Allat 
Ta'ala terus-menerus? Ini barang yang tidak. akan ada selama-lamanya!” 
Jadi, kesudahan latihan (riadlah), ialah, bahwa ia dapati hatinya bersamz 
Allah Ta'ala terus-menerus. Dan yang demikian tidak mungkin, kecual 
ia menyendiri dari orang lain. Dan ia tidak menyendiri dari orang lain. 
kecuali dengan lama mujahadah. Apabila berhasil hatinya bersama Allat 
Ta'ala, niscaya terbukalah baginya keagungan hadlarat Ketuhanan, ce- 
merlanglah baginya kebenaran (al-hag) dan lahirlah baginya sifat kele- 
mah-lembutar, Allah Ta'ala, yang tidak boleh disifatkan. Bahwa tidaklat 
sekali-kali diliputi oleh penyifatan. A 

Apabila tersingkap bagi murid, sesuatu dari yang demikian, maka pemo. 
tong jalan yang terbesar kepadanya, ialah: bahwa ja berkàta-kata dengar 
demikian, sebagai pengajaran dan nasehat dan ia berhadapan untuk 
memperingati. Lalu jiwanya memperoleh kelazatan padanya, dimana 
tiada lagi kelazatan lain dibaliknya. Maka kelazatan itu mengajaknya un- 
tuk bertafakkur tentang cara mendatangkan segala pengertian itu, mem- 
baguskan kata-kata yang disebutkan, menyusun penyebutannya, menghi- 
asinya dengan ceritera-ceritera, dalil-dalil Al-Our-an dan hadits dar 
membaguskan perbuatan kata-kata, supaya hati dan pendengarar 
condong kepadanya. Kadang-kadang setan mendatangkan . khayalan 
kepadanya, bahwa: ini adalah -dari engkau untuk menghidupkan hati 
orang-orang mati, yang lengah terhadap Allah Ta'ala. Engkau itu sesung- 
guhnya perantara antara Allah Ta'ala dan makhluk. Engkau mengajak 
hambaNya kepadaNya: Dan engkau tiada; mempunyai bahagian dan tiada 
padanya kelazatan bagi diri engkau. Dan jelaslah tipuan setan itu, de- 
ngan melahirkan pada teman-temannya, siapa yang terbagus perkataan, 
yang banyak kata-kata dan yang lebih sanggup menarik hati orang awam 


1100 


Lalu-sudah pasti-bergeraklah pada batinnya, kala jengking kedengkian, 
kalau penggeraknya itu, tipuan penerimaan. Dan kalau penggeraknya 
adalah kebenaran, karena ingin mengajak hamba Allah Ta'ala kepada ja- 
lanNya yang lurus, maka sangatlah gembiranya dan berkata: "Segala pu- 
jian bagi Allah yang menolongku dan menguatkan aku, dengan orang 
yang membantuku pada memperbaiki hambaNya”. Seperti orang yang 
menjadi kewajibannya-umpamanya-membawa orang mati untuk dikubur- 
kannya, karena didapatinya mayat itu disia-siakan orang. Dan menjadi 
fardlu. 'ain yang demikian atas dirinya pada Agama. Lalu datanglah 
orang yang menolongnya. Maka ia sangat bergembira dan tidak akan iri- 
hati kepada orang yang menolongnya. 

Orang-orang yang lalai itu mati hati. Péngajarpengajaiiyā itu adalah yang 
membangunkan dan yang menghidupkannya. Lalu dengan banyaknya 
mereka, mendatangkan kesenangan dan tolong-menolong. Maka seyogia- 
lah, bahwa sangat menggembirakan, dengan yang demikian. 

Hal yang seperti ini sangat sukar terjadi, Maka seyogialah murid berhati- 
hati daripadanya. Karena itu adalah jaringan setan yang terbesar pada 
memotong jalan, orang yang terbuka baginya permulaan jalan. Sesung- 
guhnya memilih (mengutamakan) kehidupan duniawi adalah sifat yang 
mengerasi atas manusia. Karena itulah, Allah Ta'ala berfirman:- 


oA or 


UTTAN a) anang Nag NYI 


(Bal tu'tsizuu-nal-hayaatad-dun-va). 5.3 

Artinya: - Tetapi, kamu memilih kehidupan dunia” - S. Al-A'la, ayat 16. 
Kemudian, Allah Ta'ala menerangkan, bahwa kejahatan itu adalah ba- 
rang lama pada sifat (karakter) manusia. Dan itu tersebut padaj kitab-ki- 
tab purbakala. Allah Ta'ala berfirman:- 


ag Lag 


BATA gagang KO RP, DAN ata AE) 


(Inna haadzaa lafish-shuhu-fil-ulaa, shu-hufi Ibraa-hiima wa Muu-saa). 
Artinya: "Sesungguhnya ini ada dalam buku-buku purbakala. Buku-buku 
Ibrahim dan Musa” - S. Al-A'la, ayat 18 - 19. 

Maka inilah jalan latihan dan pendidikan murid dengan jalan ansur-ber- 
ansur untuk bertemu dengan Allah Ta'ala: 

Adapun uraian latihan pada tiap-tiap sifat, maka akan datang uraiannya. 
Sesungguhnya sifat yang lebih menguasai pada manusia, ialah perutnya, 
kemaluannya dan lidahnya. Saya maksudkan nafsu syahwat yang me- 
nyangkut dengan anggota-anggota badan tadi. Kemudian sifat marah, di- 
mana marah itu adafah seperti tentara untuk menjaga nafsu-syahwat. Ke- 


1101 


mudian, manakala manusia mencintai nafsu-syahwat perut dan kemaluan 
dan berjinakan hati dengan keduanya, niscaya ia telah mencintai dunia. 
Dan tidak mungkin diperoleh syahwat itu, kecuali dengan harta dan ke- 
megahan. Apabila harta dan kemegahan dicari, niscaya datanglah takab- 
bur (membesarkan diri), 'ujub (mengherani diri) dan suka menjadi kepa- 
la. Apabila telah menampak yang demikian, niscaya dirinya tidak mem- 
bolehkan lagi meninggalkan dunia. Dan dari agama dipegang apa yang 
ada padanya hal kekepalaan. Dan mengerasilah tertipu dengan hal-ikh- 
wal dunia kepadanya. 

Karena itulah, sesudah kami hidangkan dua kitab ini (kitab tentang keaja- 
iban hati dan kitab tentang latihan jiwa), akan kami sempurnakan Rubu' 
Yang Membinasakan (Rubu' Al-Muhlikat) itu, dengan delapan kitab insya 
Allah Ta'ala, yaitu:- 


. Kitab tentang menghancurkan nafsu-syahwat perut dan kemaluan. 

. Kitab tentang bahaya lisan (lidah), 

. Kitab tentang menghancurkan kemarahan, busuk hati dan kèdenakian; 

. Kitab. tentang celaan dunia dan penguraian tipuannya. 

. Kitab tentang menghancurkan kecintaan kepada harta dan mencela ki- 
kir.. 

6. Kitab tentang mencela ria dan suka kemegahan. 

7. Kitab tentang mencela takabbur (sombong) dan 'ujub. 

8. Kitab tentang tempat-tempat terjadinya tipuan dunia. 


MN UN - 


Dengan menyebutkan semua yang membinasakan dan mengajarkan 
jalan-jalan pengobatannya, maka sempurnalah maksud kami dari Rubu' 
Al-Muhlikat insya Allah Ta'ala. 

Apa yang kami sebutkan pada kitab pertama, adalah uraian sifat-sifat ha- 
ti, yang menjadi tambang al-muhlikat (sifat-sifat yang membinasakan) 
dan al-mujiat (sifat-sifat yang melepaskan dari kebinasaan). Dan apa 
yang kami sebutkan pada kitab kedua, adalah isyarat secara keseluruhan, 
kepada jalan pemurnian budi-pekerti dan pengobatan penyakit hati. Ada- 
pun uraiannya maka akan datang pada kitab-kitab tersebut tadi insya 
Allah Ta'ala. 

Dengan pujian kepada Allah, pertolongan dan baik taufigNya, sempur- 
nalah Kitab Latihan Jiwa dan Pemurnian Akhlak, yang akan diiringi de- 
ngan “Kitab Tentang Menghancurkan Dua Nafsu-Syahwat”, insya Allah 
Ta'ala. 

Segala pujian bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya Allah mencu- 
rahkan rahmat kepada penghulu kita Muhammad, kepada keluarganya, 
kepada para sahabatnya dan kepada semua hambaNya yang pilihan dari 
penduduk bumi dan langit. Dan tiadalah yang memberi taufiq kepadaku, 
selain Allah. KepadaNya aku menyerahkan diri. Dan kepadaNya aku 
kembali. 


1102 


KITAB YANG MENERANGKAN TENTANG 
MENGHANCURKAN DUA MACAM NAFSU SYAHWAT. 


“YAITU: KITAB KETIGA DARI ”RUBU' — AL-MUHLIKAT” 


Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. 
Segala pujian bagi Allah Yang sendirian dengan kemuliaan pada kebesar- 
an dan ketinggianNya. Yang Berhak untuk pemujian, peng-gudus-an, 
pen-tasbih-an dan pen-suci-an. Yang Berdiri dengan keadilan mengenai 
apa yang dihukumkan dan yang ditentukanNya, Yang Berkepanjangan 
kelimpahan mengenai apa yang dini'matkan dan yang disampaikanNya. 
Yang Menanggung pemeliharaan hambaNya pada semua yang datang dan 
“yang berlalu. Yang Menganugerahkan ni'mat kepada hambaNya dengan 
yang melebihi- diatas kepentingan maksud-maksudnya. Bahkan dengan 
yang. menyempurnakan segala cita-citanya. IA yang menunjukkan jalan 
akan hamba dan yang menganugerahkan hidayahNya. IA yang memati- 
kan dan yang menghidupkan. Dan apabila hambaNya itu sakit, maka IA 
yang menyembuhkan. Apabila lemah, maka IA yang menguatkan. Ia 
yang menganugerahkan taufik untuk ta'at dan Yang Merelakannya. IA 
yang menganugerahkan makanan dan minuman, yang memelihara 
` daripada kebinasaan. Yang menjaga dan mengawal dengan makanan dan 
minuman itu daripada yang membinasakan dan yang merusakkannya. 
Dan yang memungkinkannya dengan perasaan cukup dengan sedikit ma- 
kanan dan menguatkannya. Sehingga sempitlah jalan setan yang memu- 
suhinya. Dengan itu dapatlah menghancurkan keinginan hawa-nafsu yang 
memusuhinya. Lalu menolak kejahatannya. Kemudian, ia menyembah 
Tuhannya dan bertaqwa kepadaNya. “Ini, adalah sesudah diluaskan oleh 
Tuhan kepadanya, apa yang mengenakkan dan yang dirinduinya. Dan di- 
perbanyak kepadanya, apa yang menggerakkan segala pembangkit dan 
yang menguatkan segala pengajak. Semua itu dicoba olehNya dan diuji- 
kanNya. Lalu dilihat, bagaimana hamba itu memilih terhadap yang dirin- 
duinya dan yang dicenderunginya. Bagaimana ia menjaga segala perin- 
tahNya dan mencegah segala laranganNya. Rajin menta'atiNya dan men- 
jauhkan diri daripada segala perbuatan ma'siat kepadaNya. 
Dan rahmat kepada Muhammad hambaNya yang mulia dan rasulNya 
yang megah. Rahmat yang mendekatkannya kepadaNya, yang memberi 
pangkat kepadanya, yang mengangkat kedudukannya dan yang meninggi- 
kannya. Dan rahmat itu pula kepada yang berbuat baik, daripada ketu- 
runannya dan kaum kerabatnya dan kepada yang pilihan dari para saha- 
bat dan pengikutnya. 


1103 


Kemudian, maka pembinasa yang paling besar bagi anak Adam (manu- 
sia), ialah keinginan perut (hawa nafsu perut). Disebabkan hawa nafsu 
ini, Nabi Adam a.s. dan Hawwa’ dikeluarkan dari negeri ketetapan (sor- 
ga), kenegeri kehinaan dan kehayatan (bumi ini). Karena keduanya dila- 
rang memakan buah kayu. Lalu keduanya dikalahkan oleh nafsunya, se- 
hingga dimakannya. Maka terbukalah auratnya. 
Pada hakikatnya, perut itu sumber segala nafsu-syahwat dan tempat tum- 
buh segala penyakit dan bahaya. Karena: syahwat-perut itu, diiringi oleh 
syahwat kemaluan dan bersangatan keinginan kepada wanita yang dika- 
wini. Kemudian keinginan kepada makanan dan perkawinan itu, diikuti 
oleh kesangatan keinginan kepada kemegahan dan harta, yang menjadi 
jalan kepada meluasnya wanita yang dikawini dan makanan yang dima- 
kan. Kemudian, oleh kebanyakkan harta dan kemegahan, lalu diikuti 
oleh bermacam-macam sifat kebodohan, berbagai rupa perlombaan dan ke- 
dengkian. Kemudian, diantara keduanya itu, beranaklah bahaya ria, ma- 
la-petaka kebanggaan, kebanyakkan harta dan kesombongan. Kemudian, 
yang demikian itu mengajak kepada kebusukan hati, kedengkian, permu- 
suhan dan kemarahan. Kemudian, membawa orang yang bersifat demiki- 
an, kepada mengerjakan perbuatan durhaka, mungkar dan keji. 
Semua itu, adalah hasil daripada menyia-nyiakan perut dan apa yang ter- 
jadi daripadanya, dari anggapan mudah kepada kekenyangan dan penuh- 
nya perut. Jikalau hamba Allah menghinakan dirinya dengan kelaparan 
dan sempitnya jalan lalunya setan, niscaya sesungguhnya dirinya telah ya- 
kin untuk menta'ati Allah 'Azza wa Jalla dan tidak akan menempuh ja- 
lan sombong dan durhaka. Dan tidaklah yang demikian itu membawanya 
terperosok pada dunia dan mengutamakan dunia dari akhirat. Dan tidak- 
lah berterus-terang begitu rupa kepada dunia. 
Apabila bahaya nafsu-syahwat perut telah menghebat sampai kepada ba- 
“tas itu, niscaya haruslah diuraikan segala mala-petaka dan bahayanya, 
untuk pengawasan daripadanya. Haruslah dijelaskan jalan mujahadah 
dan peringatan kepada keutamaannya, untuk menggemarinya. 
Begitu pula penguraian nafsu-syahwat kemaluan, karena dia mengikuti 
nafsu-syahwat perut. Kami akan menjelaskan yang demikian dengan per- 
.tolongan Allah Ta'ala pada beberapa pasal, yang akan dikumpulkan oleh 
penjelasan keutamaan lapar. Kemudian faedah-faedahnya. Kemudian jalan 
latihan pada menghancurkan nafsu-syahwat perut dengan menyedikitkan 
makanan dan melambatkan makan. Kemudian, penjelasan perbedaan hu- 
kum lapar dan keutamaannya dengan perbedaan keadaan manusia. Ke- 
mudian, penjelasan latihan pada meninggalkan nafsu-syahwat. Kemudian, 
membicarakan . tentang nafsu-syahwat kemaluan. Kemudian, penjelasan 
apa yang harus atas murid, meninggalkan perkawinan dan 
melakukannya. Kemudian, penjelasan keutamaan orang yang menentang 
nafsu-syahwat perut, kemaluan dan mata. 


1104 


PENJELASAN: keutamaan lapar dan kecelaan kenyang. 


Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- 


- Artinya! “Bemuyahadahlah (berjuanglah) terhadap dirimu (nassumu) de- 
ngan lapar dan haus. 

Sesungguhnya pahala pada yang demikian, seperti pahala orang yang 
berjuang fii sabilillah (perang sabil). Sesungguhnya tiada amal yang pa- 
ling disukai oleh Allah, selain dari lapar dan haus”. (1). 

Ibnu Abbas berkata: “Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- 


P 


KEK 


(Laa yadkhulu malakuuta's-samaa-i man mala-a bathnahu). 

. Artinya: "Tiada akan masuk kekerajaan langit, orang yang memenuhkan 

perutnya”. (2). 

Orang bertanya kepada Nabi s.a.w.: "Wahai Rasulu'llah! Manusia mana- 

kah yang lebih utama?”. ' 

Beliau menjawab: “Orang yang sedikit makannya dan tertawanya: Dan 

ia rela dengan apa saja yang dapat menutupi auratnya”. (3). 

Nabi s.a.w. bersabda: “Penghulu segala amal, ialah lapar. Dan kehinaan 

diri, ialah pakaian bulu”. (4). 

Abu Sa' id Al-Khudri berkata: “Rasulu'llah s.a.w. bersabda: “Pakailah, 
. makanlah idan minumlah setengah perut! Karena itu adalah sebahagian 
dari kenabian”. (5). 

Al-Hasan berkata: "Nabi s.a.w. bersabda: "Berpikir itu setengah ibadah 
dan sedikit makanan, itulah ibadah”. (6). 

Al-Hasan berkata pula: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Yang paling uta- 
ma kedudukanmu pada Allah dihari kiamat, ialah yang paling lama lapar 
dan bertafakkur tentang Allah s.w.t. diantara kamu. Dan yang paling di- - 
marahi kamu oleh Allah 'Azza wa Jalla pada hari kiamat, ialah yang ba- | 
nyak tidur, banyak makan dan banyak minum”. (7). 


(1). Menurut Al-'Iragy, bahwa ia tidak pernah menjumpai hadits tersebut. 

(2). Juga Al-'Iraqy tidak pernah menjumpai hadits ini. s 

(3). Bahwa hadits ini-menurut Al-'Iraqi-tidak pernah dijumpainya. Begitu pula hadits-hadits 
sesudahnya, yaitu: %4) - (5) - (6) - (7). Pembaca dapat meneliti dan memberi pendapat 
tentang yang demikian. (Pent.). 


1105 


Pada suatu hadits disebut: "Bahwa Nabi s.a.w. adalah lapar, tanpa per- 
lu”, artinya: beliau memilih lapar. (1). | 

Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan de- 
ngan malaikat, akan orang yang sedikit makannya dan minumnya didu- 
nia. Allah Ta'ala berfirman: "Lihatlah kepada hambaku! Aku mencoba- 
nya dengan makanan dan minuman didunia, lalu ia sabar dan ia tinggal- 
kan makan dan minum itu. Lihatlah wahai malaikatKu! Tiap makanan 
yang ditinggalkannya, akan Aku gantikan dengan beberapa tingkat sor- 
ga”. (2). í 

- Nabi s.a.w bersabda: "Janganlah engkau matikan hati dengan banyak 
makanan dan minuman! Sesungguhnya hati itu seperti tanaman yang 
akan mati, apabila banyak airnya”. (3). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Tiada bejana yang dipenuhkan oleh anak Adam, 
yang lebih jahat, dari perutnya. Mencukupilah bagi anak Adam itu, be- 
berapa suap kecil, yang akan menegakkan tulang pinggangnya. Kalau 
mesti ia berbuat, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk mi- 
numannya dan sepertiga untuk dirinya (nafsunya)”. (4). 

Pada hadits panjang yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid dan Abi 
Hurairah, disebutkan keutamaan lapar. Karena Nabi s.a.w. bersabda pa- 
da hadits tersebut: Manusia yang paling dekat kepada Allah 'Azza wa 
Jalla pada hari kiamat, ialah orang yang lama laparnya, hausnya dan | 
gundahnya didunia,yang berjalan tidak beralas kaki,yang bertagwa kepa- 
da Allah, yang kalau. mereka menyaksikan (hadlir), mereka tidak dike- 
nal. Dan kalau mereka tidak kelihatan (tidak hadir), niscaya orang tidak me- 
rasa kehilangan. Mereka dikenal oleh tempat-tempat dibumi dan dikelilingi 
mereka oleh para malaikat langit. Manusia berni'mat-ni'mat didunia dan me- 
reka berni'mat-ni'mat dengan menta'ati Allah "Azza wa Jalla. Manusia tidur 
dikasur empuk, sedang mereka tidur dengan dahi dan lutut (5). 

Manusia menyia-nyiakan perbuatan dan akhlak nabi-nabi dan mereka 
menjagainya. : 
Mereka ditangisi oleh bumi apabila telah hilang. Dan Tuhan Yang Maha- 
perkasa marah pada tiap-tiap negeri yang tiada seorang pun daripada 
mereka padanya. Mereka tiada melompat-lompat di dunia, sebagaimana 
anjing melompat-lompat diatas bangkai. Mereka makan sedikit makanan, 
memakai pakaian buruk, rambutnya kusut dan mukannya berdebu. Me- 
reka dilihat oleh manusia, lalu menyangka bahwa mereka itu sakit, pada 
hal mereka tidak sakit. Dan dikatakan orang, mereka itu telah dicampur 


(1). Kata Al-Iragi, bahwa hadits ini diriwayatkan Al-Baihagi dari A'isyah, isnadnya lemah. 

(2). Diriwayatkan oleh Ibnu 'Uda. Dan telah diterangkan pada bab puasa dahulu. 

(3). Kata Al-'Iragi, hadits ini juga tidak pernah dijumpainya. 

(4). Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dari Al-Migdam. 

(5). aa z banyak shalat pada malam hari, dengan meletakkan dahi dan lututnya. 
ent.). 


1106 


aduk, lalu hilanglah akal mereka. Pada hal akal mereka tidak hilang. Te- 
tapi kaum itu melihat dengan hatinya kepada perintah Allah, yang meng- ` 
hilangkan kecintaan mereka kepada dunia. Lalu menurut orang dunia, 
mereka itu berjalan, tanpa akal. Mereka berakal ketika akal manusia te- 
lah hilang. Mereka mempunyai kehormatan pada hari akhirat. Hai Usa- 
mah! Apabila engkau melihat mereka pada suatu negeri, maka ketahui- 
lah, bawa mereka yang membawa keamanan bagi penduduk negeri itu. 
Allah tiada akan meazabkan sesuatu kaum, dimana mereka itu berada 
pada kaum itu. Bumi gembira kepada mereka. Dan Tuhan Yang Maha 
perkasapun rela kepada mereka. Ambillah mereka menjadi teman bagi 
dirimu! Mudah-mudahan engkau terlepas dengan sebab mereka. Kalau 
engkau sanggup, bahwa kematian mendatangi engkau dan perut engkau 
itu lapar dan hati engkau itu haus, maka perbuatlah! Karena dengan de- 
mikian, engkau akan mengetahui kemuliaan tingkat. Dan engkau akan 
menempati bersama nabi-nabi. Para malaikat gembira dengan kedatangan 
'roh engkau dan Tuhan Yang Mahaperkasa mencurahkan rahmat kepada 
engkau”- (1). 

Al-Hasan meriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: 
”Pakailah pakaian bulu (wol) dan sinsinglah lengan baju! Makanlah sete- 
- ngah perut, niscaya kamu akan masuk dalam kerajaan langit!”. (2). 
Nabi Isa a.s. bersabda: "Wahai para sahabatku! Laparkanlah hatimu dan 
telanjangilah tubuhmu! Mudah-mudahan hatimu akan melihat Allah 
Azza wa Jalla!”- . 

Yang demikian diriwayatkan pula dari Nabi kita s.a.w. yang diriwayatkan 
oleh Thawus. Dan ada yang mengatakan, sudah tertulis dalam Taurat: 
. bahwa sesungguhnya Allah marah kepada orang berilmu yang gemuk. 
Karena gemuk itu menunjukkan kepada kelalaian dan kebanyakan ma- 
kan. Yang demikian itu keji, lebih-lebih bagi orang berilmu. Dan karena 
itulah, Ibnu Mas'ud r.a. berkata: "Sesungguhnya Allah marah kepada 
qari? (ahli pembacaan Al-Our-an) yang gemuk”. (3). 

Tersebut pada suatu hadits mursal: "Bahwa setan itu berjalan pada tubuh 
anak Adam,pada tempat lalu darah. Maka sempitkanlah tempat lalunya 
dengan lapar dan dahaga!”-. Pada suatu hadits tersebut: "Bahwa makan 
pada waktu kenyang itu mewarisi penyakit supak”- (4). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Orang mu'min itu makan pada satu perut dan 
orang munafik itu makan pada tujuh perut”- (5). 

Artinya: orang munafik itu makan tujuh kali lipat dari pada yang dima- 


(1). Kata Al-'Iragi, hadits ini diriwayatkan Al-Khatib dari Sa'id bin Zaid. Dan ada yang me- 
ngatakan, hadits ini termasuk hadits maudlu'. 

(2). Diriwayatkan Abu Marshur Ad-Dailami dengan sanad dia'if. 

(3). Kata Al-'Tragi, hadits Thawus itu tidak pernah-dijumpainya. 

(4). Juga hadits ini tak pernah dijumpai oleh Al-Iragi. 

(5). Hadits ini muttafagaliih (disepakati Al-Bukhari dan Muslim) dari Umar dan Abi Hurairah 


1107 


kan oleh orang mu'min. Atau nafsu syahwat orang munafik itu tujuh kali 
nafsu syahwat orang mu'min. Dan disebutkan: perut disini, adalah sindir- 
an (kinayah) dari nafsu-keinginan. Karena nafsulah yang menerima ma- 
kanan dan yang mengambilnya, sebagaimana yang diambil oleh perut. 
Dan tidaklah artinya, bilangan perut orang munafik bertambah dari perut 
orang mu'min. 

Diriwayatkan Al-Hasan dari 'A'isyah r.a., bahwa 'A'isyah berkata: "Saya 
mendengar Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Terus-meneruslah kamu menge- 
tuk pintu sorga, niscaya akan dibuka bagimu!”. Lalu saya bertanya: 
”Bagamana kami terus-menerus mengetuk pintu sorga?”. Nabi s.a.w. 
menjawab: ”Dengan lapar dan dahaga”- (1). 

Diriwayatkan: "Bahwa Abu Juhaifah bersendawa dihadapan Rasulu'llah 
s.a.w. Lalu Rasulu'llah s.a.w. bersabda kepadanya: “Pendekkan senda- 
wamu! Sesungguhnya manusia yang paling lama lapar , dihari akhirat, ia- 
lah: yang paling banyak kenyang didunia”, (2). 

'A'isyah r.a. berkata: "Sesungguhnya Rasulu'llah s.a.w. tidak pernah se- 
kali-kali kenyang. Kadang-kadang aku menangis karena kasihan melihat 
ia lapar. Lalu aku sapu perutnya dengan tanganku dan aku berkata: ”Di- 
riku menjadi tebusan bagimu, jikalau sampailah engkau dari dunia ini se- 
kedar yang menguatkan engkau dan mencegah engkau dari kelaparan”. 
Lalu beliau menjawab: "Wahai “A'isyah! Saudara-saudaraku para rasul 
Ulu'-'azmi (3) telah bersabar dalam hal yang lebih berat dari ini. Mere- 
ka terus dalam keadaan mereka, lalu mereka datang kepada Tuhan. Ma- 
ka Tuhan memuliakan kembalinya mereka dan membanyakkan pahala- 
nya. Aku rnerasa malu jika aku bermewah-mewah dalam hidupku, 
bahwa Ia menyingkatkan untukku besok, sedang untuk mereka itu tidak. 
Bersabar dalam hari-hari yang mudah, adalah lebih aku sukai daripada 
dikurangi bahagianku besok diakhirat. Dan tiada suatu pun yang lebih 
aku sukai, selain berhubungan dengan teman-temanku dan saudara-sau- 
daraku”. 'A'isyah r.a. berkata: "Demi Allah! Tiada sampai seminggu se- 
sudah itu, ia pun diambil oleh Allah kehadliratNya”. (4). 
Diriwayatkan dari Anas, yang menerangkan: "Fatimah r.a. datang kepa- 
da Rasulu'llah s.a.w. dengan membawa sepotong roti. Lalu Rasulu'llah 
s.a.w. bertanya: "Sepotong apa ini?”. Fatimah menjawab: "Sepotong ro- 
ti. Hati anakanda tidak enak sebelum membawa sepotong roti ini kepada 
ayahanda”. Maka Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Sesungguhnya inilah 
makanan pertama yang masuk kemulut ayahmu semenjak tiga hari ini” 


(5). 


(1). Hadits ini tak pernah dijumpainya kata Allragi. 

(2). Hadits ini diriwayatkan Al-Baihagi dari Abi Juhaifah. 

(3). Ulw’l-'azmi, artinya: mempunyai cita-cita yang tetap. Rasul (nabi) Ulu'l-'azmi, ialah lima 
orang, yaitu: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad s.a.w. 

(4). Menurut Al-Iragi, dia tidak pernah menjumpai hadits ini. 

(5). Diriwayatkan Al-Harits bin Abi Usamah dengan sanad dia'if. 


Abu Hurairah berkata: "Tiada dikenyangkan oleh Nabi s.a.w. keluargz 
nya tiga hari berturut-turut, dari roti gandum, sehingga ia bercerai de 
ngan dunia”. (1). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya orang yang lapar didunia, adalah 
orang yang kenyang diakhirat. Orang yang paling dimarahi oleh Allah, 
ialah orang yang banyak makan, yang penuh perutnya. Seorang hamba 
yang meninggalkan makanan yang disukainya, maka berhaklah baginya 
suatu tingkat dalam sorga”. (2). | 

Adapun atsar (kata-kata sahabat Nabi s.a.w.), diantaranya, 'Umar r.a. 
berkata: “Jagalah daripada perut kenyang! Karena berat dalam hidup 
dan busuk pada mati”. 

Syagig Al-Balakhi berkata: "Ibadah itu suatu pekerjaan. Gudangnya 
khilwah (menyendiri) dan alatnya lapar”. 

Luqman berkata kepada anaknya: "Hai anakku! Apabila perut penuh, 
niscaya tidurlah pikiran, bisulah ilmu-hikmah dan duduklah (malaslah) 
anggota tubuh daripada beribadah”. 

Al-Fudiail bin 'Ijadi berkata kepada dirinya: "Apakah yang engkau ta- 
kuti? Adakah engkau takut lapar? Jangan engkau takut yang demikian 
itu! Engkau lebih senang dari yang demikian kepada Allah. Sesungguh- 
nya Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya itu lapar”. 

Kahmas bin Al-Hasan (semasa dengan Al-Hasan Al-Bashari, golongan 
tabi'in) berdo'a: "Wahai Tuhanku! ENGKAU laparkan aku dan 
ENGKAU tiada memberi pakaian bagiku. Dalam kegelapan malam, 
. dengan tiada lampu, ENGKAU dudukkan aku. Maka dengan wasilah 
(jalan) apakah ENGKAU sampaikan aku, akan apa yang telah 
ENGKAU sampaikan aku?”. 

Adalah Fathu'l-Mausuli apabila bersangatan sakit dan laparnya, lalu ber- 
do'a: "Wahai Tuhanku! ENGKAU coba aku dengan sakit dan lapar. 
Dan seperti itu juga ENGKAU perbuat dengan para wali ENGKAU. 
Maka dengan amalan apakah, aku laksanakan untuk mensyukuri apa 
yang telah Engkau nikmatkan kepadaku?”. 

Malik bin Dinar berkata: "Aku berkata kepada Muhammad bin Wasi': 
"Wahai. Abu Abdillah! Berbahagialah orang yang mempunyai penghasil- 
an, yang menjadi makanannya dan tidak memerlukannya untuk meminta 
pada manusia”. Lalu Muhammad bin Wasi’ berkata kepadaku: "Wahai 
Abu Yahya: "Berbahagialah orang pada petang dan pagi dalam keadaan 
lapar, sedang ia rela kepada Allah”. 

Al-Fudlail bin 'Iyadl berdo'a: "Wahai Tuhanku! ENGKAU laparkan aku 
dan ENGKAU lapgrkan keluargaku. ENGKAU tinggalkan aku dalam 
kegelapan malam, dengan tiada lampu. Sesungguhnya ENGKAU perbuat 


(1). Diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah. . 
(2). Diriwayatkan Ath-Thabari dan Abu Nu'aim dari Ibnu Abbas, dengan isnad dla'if. 


1109 


demikian kepada para waliMu. Maka dengan tempat mana, aku menca- 
pai ini daripada MU?”. 

Yahya bin Ma'az berkata: "Lapar orang-orang yang gemar itu peringatan 
Lapar orang-orang yang tobat itu percobaan. Lapar orang-orang yang ra- 
jin (mujtahid) itu kemuliaan. Lapar orang-orang yang sabar itu Kkebijak- 
sanaan. Dan lapar orang-orang zuhud itu hikmah”. 

Dalam Taurat tersebut: "Bertagwalah kepada Allah! Apabila engkau ke- 
nyang, maka ingatlah kepada orang-orang yang lapar!”. 

Abu Sulaiman berkata: "Lebih aku sukai meninggalkan sesuap makanan 
dari makanan malamku, daripada bangun malam sampai waktu subuh” 
Ia berkata pula: "Kelaparan pada Allah dalam Perbendaharaan Nya; tiada 
diberikan kecuali kepada orang yang dicintaiNYA”. 

Adalah Sahal bin Abdillah At-Tusturi, melalui duapuluh hari lebih tiada 
makan. Dan mencukupi satu dirham untuk makanannya setahun. Ia me- 
ngagungkan lapar dan bersangatan pada lapar, sehingga ia berkata: ”Tia- 
da datang amal kebajikan pada hari kiamat, yang lebih baik daripada 
meninggalkan makanan yang tidak perlu, karena mengikuti Nabi s.a.w 
pada makannya”. Dan ia berkata pula: "Orang yang berakal tiada meli- 
hat sesuatu yang lebih bermanfa'at, daripada lapar, karena agama dan 
dunia. Ia berkata lagi: "Aku tiada mengetahui sesuatu yang lebih meme- 
laratkan penuntut akhirat, selain daripada makan”. Dan berkata pula: 
“Hikmah dan ilmu itu diletakkan pada lapar. Ma'siat dan kebodohan itu 
diletakkan pada kenyang”. Seterusnya, ia berkata: “Tiadalah sesuatu, 
yang lebih utama bagi hamba Allah, daripada melawan hawa-nafsu untuk 
meninggalkan yang halal”. Dan tersebut pada hadits: "Sepertiga bagi 
makanan. Siapa yang melebihkan dari itu, maka sesungguhnya ia makan 
daripada kebaikannya”. (1). ý 
Sahal tadi ditanyakan, tentang lebih itu. Lalu ia menjawab: “Tidak 
diperoleh lebih, sebelum lebih disukai meninggalkannya daripada makan 
Dan apabila ia lapar pada suatu malam, lalu ia bermohon pada Allal 
untuk dijadikanNya satu malam itu menjadi dua malam. Apabila ada de- 
nikian, niscaya ia memperoleh lebih itu”. 

Sahal berkata pula: “Wali itu tidak menjadi wali, selain dengan kempis 
nya perut, tidak tidur malam, diam dan menyendiri (khilwah)”. Saha 
berkata lagi: "Kepala setiap kebajikan yang turun dari langit kebumi, ia 
lah: lapar. Dan kepala setiap kezaliman djantara bumi dan langit itu, ia 
lah: kenyang”. Seterusnya, ia berkata: "Barangsiapa melaparkan dirinya 
niscaya terputuslah segala waswas daripadanya”. Ia berkata pula 
"Berhadapan Allah 'Azza wa Jalla kepada hambaNya, dengan lapar, sa- 
kit dan bencana. Selain orang yang dikehendaki Allah Ta'ala”. 

Sahal berkata lagi: "Ketahuilah, bahwa sekarang ini suatu zaman, yang 


1). Hadits "sepertiga untuk makan” sudah diterangkan dahulu. 


1110 


tiada akan diperoleh seseorang kelepasan padanya, kecuali dengan 
menyembelih nafsunya dan membunuhnya dengan lapar, tidak tidur ma- 
lam dan bersungguh-sungguh menta'ati Allah”. Seterusnya Sahal berkata: 
“Tiada seorang pun yang lalu diatas permukaan bumi, yang meminum 
dari air ini, sehingga ia puas, lalu ia selamat dari perbuatan ma'siat, wa- 
lau pun ia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka bagaimanakah dengan 
kenyang daripada makanan?” 

Ditanyakan seorang ahli hikmah. (failosuf): "Dengan ikatan apakah, aku 
ikat nafsuku?”. 

Ahli hikmah itu menjawab: "Ikatkanlah nafsu itu dengan lapar dan haus! 
Hinakanlah dia dengan memadamkan sebutan dan meninggalkan keme- 
gahan! Kecilkanlah dia dengan meletakkannya dibawah kaki putera-pute- 
ra akhirat! Hancurkaniah dia dengan meninginggalkan pakaian para qari' 
dari dhahiriahnya! Lepaskanlah dia dari bahaya-bahayanya, dengan berte- 
rus-terusan jahat sangka kepadanya! Dan kawanilah dia dengan melawan 
| keinginannya!”. 

Abdul-wahid bin Zaid bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, bahwa 
Allah Ta'ala tiada memilih seseorang dengan kasih-sayangNya, selain de- 
ngan lapar. Mereka itu tiada dapat berjalan diatas air, kecuali dengan la- 
par. Dan bumi tiada dilipatkan bagi mereka (dapat dilintasinya), selain 
dengan lapar. Dan Allah Ta'ala tiada memberi kekuasaan kepada mere- 
ka, selain dengan lapar”. 

Abu Thalib. Al-Makki berkata: "Perut itu adalah seperti tebak Yaitu ka- 
yu yang berlobang, mempunyai tali-tali. Sesungguhnya bagus bunyinya, 
karena ringan dan tipisnya. Dan karena ia berlobang, tiada berisi penuh. 
Begitu pula rongga perut! Apabila ia kosong, niscaya adalah lebih manis 
untuk membaca (tilawa til-Our-an), lebih lama untuk berdiri shalat dan le- 
bih menyedikitkan tidur”.- 

Abubakar bin Abdullah Al-Mazani berkata: "Tiga macam orang yang di- 
kasihi oleh Allah Ta'ala: orang yang sedikit tidur, sedikit makan dan se- 
dikit istirahat”. 

Diriwayatkan bahwa Isa a.s. berdiam pada suatu tempat, bermunajah 
dengan Tuhan enampuluh pagi, yang ia tiada makan. Lalu tergurislah di- 
hatinya roti, maka ia putuskan (berhenti) daripada munajah. Tiba-tiba 
roti itu terletak dihadapannya. Lalu ia duduk menangis karena putusnya 
munajah. Tiba-tiba muncul seorang tua menaunginya. 

Maka berkata Isa a.s. kepadanya: "Kiranya diberi barakah oleh Allah 
padamu, wahai wali Allah! Berdo'alah pada Allah Ta'ala bagiku! Sesung- 
guhnya aku berada. dalam suatu keadaan, lalu tergurislah roti pada hati- 
ku, maka terputuslah keadaan itu daripadaku”. 

Maka orang tua itu berdo'a: "Ya Allah Tuhanku! Jikalau Engkau tahu 
bahwa roti telah terguris dihatiku semenjak aku mengenal Engkau, maka 
janganlah Engkau ampunkan aku. Tetapi adalah dia, apabila telah ada se- 


1111 


suatu dihadapanku, niscaya aku makan, dengan tiada pikiran dan gurisan 
pada hati”. 

Diriwayatkan, bahwa Musa a.s. tatkala didekatkan oleh Allah 'Azza wa 
Jalla kelepasan, niscaya ia meninggalkan makan empat puluh hari, tiga- 
puluh, kemudian sepuluh, sepanjang yang tersebut dalam Al-Qur-an. Ka- 
rena ia menahan tanpa bermalam satu hari, lalu ditambahkan sepuluh 
lantaran itu. 


PENJELASAN: faedah-faedah lapar dan bahaya-bahaya kenyang. 
Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- l 


Pn a 


(Jaahidu anfusakum bil-juu'i wal-'athasyi, fa innal-ajra fii dzaalik)- 
Artinya! ”Bermujahadahlah (berjuanglah) terhadap dirimu (nafsumu) de- 
ngan lapar dan haus. Sesungguhnya pahala pada yang demikian” (1). 
Semoga anda bertanya: "Keutamaan yang besar ini bagi lapar, dari mana 
datangnya? Dan apa sebabnya? Dan tak ada padanya, selain menyakit- 
kan perut dan menderita kesakitan. i 
Jikalau adalah seperti demikian, maka seyogialah, bahwa besar 
pahalanya pada tiap-tiap sesuatu yang dirasa sakit oleh manusia, seperti 
memukul dirinya, memotong dagingnya, memperoleh hal-hal yang tidak 
disukai dan lain-lain sebagainya”. e 
Ketahuilah, bahwa ini menyerupai kata-kata orang yang meminum obat, 
lalu ia mengambil manfa'at dengan obat tersebut. Dan menyangka bahwa 
kemanfa'atannya itu karena obat itu tidak disukai dan karena pahitnya. 
Lalu ia memakan setiap yang tidak disukai rasanya. 

Itu adalah salah. Akan tetapi, kemanfa'atannya itu pada khasiat obat. 
Bukan Karena obat itu pahit. Khasiat itu hanya diketahui oleh. dokter- 
dokter. 

Maka begitu pulalah, alasan kemanfa'atan lapar, tiada diketahui, selain 
oleh ulama-ulama yang ulung. Dan siapa yang melaparkan dirinya karena 
membenarkan apa yang datang pada agama, tentang pemujian lapar dan 
ia memperoleh manfa'at dengan lapar itu, walau pun ia tidak tahu alasan 
kemanfa'atannya, adalah seperti orang yang meminum obat, yang mem- 
peroleh manfa'at dengan obat itu, walau pun ia tiada mengetahui cara o- 
bat itu mendatangkan kemanfa'atan. Tetapi kami akan menguraikan 
kepada anda yang demikian, jikalau anda ingin meningkat dari darajat i- 
man kepada darajat ilmu.. Allah Ta'ala berfirman:- 


PA TEA ra Apa Ah BA 
SINGA TA ASN i 
polo) 


(1). Hadits ini sudah diterangkan dahulu, bahwa Al-Iragi-penulis dan penilai hadits-hadits 
dalam IHYA'-belum pernah menjumpainya dalam kitab-kitab hadits. (Pent.) 
" N 


4112 


(Yarfa'il-laahul-ladziina aamanuu minkum wal-ladziina uutul-'ilma darajaat 


Artinya: "Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara ka. 
mu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan kepada derajat yang 
tinggi”. S. Al-Mujadalah, ayat 11. 

Maka akan kami terangkan mengenai lapar, ada sepuluh faedah:- 
Faedah Pertama: bersihnya hati, bersinar kepintaran dan tembusnya 
penglihatan mata-hati Dan kekenyangan itu mewarisi kebodohan, 
membutakan hati dan membanyakkan uap pada otak, menyerupai gula, 
Sehingga meliputi kepada tambang-tambang pikiran. Lalu dengan 
sebabnya itu, beratlah hati pada berlalunya pikiran dan dari cepatnya pe- 
ngertian. Bahkan anak kecil, apabila ia banyak makan, niscaya hafalan- 
nya salah dan hatinya rusak. Pahamnya dan pengertiannya menjadi lam- 
bat. k 

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: “Haruslah engkau lapar! Karena lapar 
itu kehinaan bagi nafsu dan kehalusan bagi hati. Dan lapar itu mengwa- 
wisi pengetahuan samawi” (1). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Hidupkanlah hatimu dengan sedikit tertawa dan 
sedikit kenyang! Dan sucikanlah hatimu dengan lapar! Niscaya hati itu 
bersih dan halus”. (2). 

Dikatakan, lapar itu seperti guruh. Oana'ah (merasa cukup menurut 
yang ada) itu, seperti kabut. Dan hikmah itu seperti hujan. Dan Nabi 
s.a.w. bersabda: "Barangsiapa melaparkan, perutnya, niscaya tinggilah pi- 
kirannya dan cerdiklah hatinya”. (3). 

Ibnu Abbas berkata: "Nabi s.a.w. bersabda: “Barangsiapa kenyang dan 
tidur, niscaya kesatlah hatinya”. Kemudian Nabi s.a.w. bersabda: “Tiap 
sesuatu itu mempunyai zakat dan zakat tubuh itu lapar”. (4). 
Asy-Syibli berkata: ”Kalau aku lapar sehari karena Allah, maka aku 
melihat pada hatiku pintu terbuka dari hikmah dan itibar, yang belum 
pernah sekali-kali aku melihatnya”. 

. Tiadalah tersembunyi, bahwa kesudahan maksud dari ibadah, ialah pikir- 
an yang menyampaikan kepada ma'rifah dan melihat dengan mata-hati, 
akan hakekat-hakekat kebenaran. Dan kenyang itu mencegah daripada- 
nya. Dan lapar itu membuka pintunya. Dan ma'rifah itu salah satu dari- 
pada pintu sorga. Maka sudah selayaknya, bahwa membiasakan lapar itu 
mengetuk pintu sorga. 

Karena itulah, Lukman berkata kepada anaknya: "Hai anakku! Apabila 


(1). Maksudnya, ialah pengetahuan yang datang dari samawi. Dan samawi, artinya: ke-langit- 
an, yang tinggi dan diatas. Seperti dikatakan: agama samawi, artinya: agama yang datang 
dari atas, ya'ni: dari Tuhan. : 

(2). Menurut Al-Iraqi, beliau tidak pernah menjumpai hadits ini. 

(3). Menurut Al-Iraqi beliau tidak pernah menjumpai hadits ini. 

(4). Dirawikan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. | 


1113 


perut penuh, niscaya pikiran tidur, hikmah bisu dan anggota-anggota tu- 
buh duduk tidak beribadah”. 

Abu Zaid Al-Bustami berkata: ”Lapar itu kabut. Apabila hamba Allah 
itu lapar niscaya hati menghujani hikmah”. 

Nabi s.a.w. bersabda: ”Cahaya hikmah itu lapar. Menjauhkan diri dari- 
pada Allah 'Azza wa Jalla itu kenyang. Mendekatkan diri kepada Allah 
'Azza wa Jalla itu mencintai orang miskin dan mendekatinya. Janganlah 
kamu kenyang, lalu kamu memadamkan cahaya hikmah dari hatimu! 
Orang yang bermalam dalam keadaan ringan dari. makanan, maka ber- 
malamlah bidadari kelilingnya, hingga pagi hari”. (1). 

Faedah Kedua: halus dan bersihnya hati, yang dengan itu disiapkan un- 
tuk memperoleh lazat ketekunan dan berkesan dengan dzikir. Berapa ba- 
nyak dzikir berlalu pada lisan serta kehadiran hati. Akan tetapi hati tia- 
da memperoleh kelazatan dan tiada berkesan. Sehingga seakan-akan ter- 
dapat kekesatan hati yang menjadi hijab (dinding) diantara hati dan dzi- 
kir. Kadang-kadang pada setengah keadaan, hati itu menghalus. Lalu be- 
sar kesannya dengan dzikir dan kelazatannya dengan munajah. Dan ke- 
kosongan perut, adalah sebab yang menonjol padanya. 

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: "Adalah ibadah yang paling manis 
kepadaku, ialah apabila bertemu belakangku dengan perutku”. (2) 
Al-Yunaid berkata: "Salah seorang mereka membuat uncang makanan, 
diantaranya dan dadanya. ` 

Ia ingin memperoleh kemanisan munajah”. 

Abu Sulaiman berkata: "Apabila hati itu lapar dan haus, niscaya ia jer- 
nih dan halus. Dan apabila kenyang, niscaya ia buta dan menebal. Apa- 
bila hati itu berkesan dengan kelazatan munajah, niscaya ia melalui 
dibelakang pemudahan pikiran dan pemburuan ma'rifah”. 

Itulah faedah kedua! 

Faedah Ketiga: pecah (tawar) dan hinanya nafsu, hilang memandang mu- 
dah kepada nimat, bilang gembira dan tiada mensyukuri nimat, yang 
menjadi pokok pangkal penganiayaan dan lengah kepada Allah Ta'ala. 
Maka nafsu itu tiada pecah dan tiada merasa hina dengan sesuatu, seba- 
gaimana ia merasa hina dengan lapar. Maka ketika itu ia tenang dan 
khusu' kepada Tuhannya. Tahu ia kepada kelemahan dan kehinaannya. 
Karena lemah kekuatannya dan sempit dayanya, disebabkan sesuap kecil 
makanan yang tiada diperolehnya. Dan gelaplah dunia kepadanya karena 
seteguk air yang terlambat didapatinya. 

Selama manusia tiada melihat kehinaan dan kelemahan dirinya, maka ia 
tiada melihat kemuliaan dan keperkasaan Tuhannya. Sesungguhnya keba- 
hagiaan manusia itu, pada adanya selalu, ia melihat dirinya dengan pan- 


1). Disebutkan oleh Abu Mansur Ad-Dailami dalam ”Musnadul-Firdaus”, bahwa hadits ini 
dari Abi Hurairah. 
2). Maksudnya, apabila lapar dan perut itu kosong. (pent.) 


1114 


dangan kehinaan dan kelemahan. Dan melihat Tuhannya dengan 
pandangan kemuliaan, kekuasaan dan keperkasaan. Maka hendaklah 
selalu ia dalam keadaan lapar, berhajat kepada Tuhannya, melihat keha- 
jatan itu dengan perasaan. Dan karena itulah, ketika diserahkan dunia 
dan perbendaharaannya kepada Nabi s.a.w., lalu beliau menjawab: “Ti- 
dak, tetapi aku akan Japar sehari dan kenyang sehari. Maka apabila aku 
lapar, niscaya aku sabar dan merendahkan diri. Dan apabila aku ke- 
nyang, niscaya aku bersyukur”. (1). 
Atau sebagaimana dikatakan Nabi s.a.w. pada hadits-hadits lain. 
Maka perut dan kemaluan itu salah satu dari pintu neraka. Dan asalnya 
itu kenyang. Hina dan pecah nafsu itu salah satu dari pintu sorga. Dan 
asalnya itu lapar. Barangsiapa menguncikan salah satu dari pintu neraka, 
maka sesungguhnya ia membuka salah satu dari pintu sorga dengan mu- 
dah. Karena keduanya itu berlawanan, seperti masyrik (tempat terbit 
matahari) dan magrib (tempat terbenam matahari). 
"Dekat kepada salah satu daripada keduanya, adalah jauh dari yang lain. 
. Faedah Keempat: bahwa ia tidak melupakan percobaan dan azab Allah. 
Dan tidak melupakan orang-orang yang mendapat percobaan. Sesungguh- 
nya orang yang kenyang itu, lupa kepada orang yang lapar dan lupa ke- 
pada lapar. Hamba Allah yang cerdik itu,tiada melihat akan percobaan 
pada orang lain, melainkan ia teringat akan percobaan akhirat. Maka ia 
teringat dari kehausannya, akan kehausan makhluk dilapangan kiamat. la 
teringat dari laparnya akan laparnya penduduk neraka. Sehingga sesung- 
guhnya mereka itu lapar, lalu memakan kayu berduri dan pohon zagum 
(nama pohon yang sangat pahit buahnya). Dan mereka minum air yang 
sangat dingin dan logam hancuran. Maka tiada seyogialah bahwa lenyap 
dari seorang hamba Allah, akan azab dan kepedihan akhirat. Karena itu- 
lah yang menggerakkan takut. Maka orang yang tidak dalam kehinaan, 
penyakitan, kekurangan dan percobaan, niscaya ia lupa akan azab akhi- 
rat. Dan tidak tergambar azab itu pada dirinya dan tidak mengerasi pada 
hatinya. 
Maka seyogialah seorang hamba Allah itu berada dalam kekasaran per- 
cobaan (bala-bencana) atau dalam penyaksian percobaan.. Dan yang pa- 
ling utama dari percobaan yang dideritanya ialah: lapar karena padanya ba- 
nyak faedahnya selain daripada mengingati azab akhirat. 
Inilah salah satu sebab yang menghendaki ketentuan percobaan itu kepa- 
da nabi-nabi, wali-wali dan orang-orang yang lebih mulia dari kita, lalu 
yang lebih muliagagi. Karena itulah ditanyakan kepada nabi Yusuf a.s.: 
“Mengapa engkau lapar, sedang dalam kedua tanganmu perbendaharaan 
bumi?”. Nabi Yusuf a.s. menjawab: "Aku takut bahwa aku kenyang. 
Nanti aku lupa kepada orang lapar”. 


(1). Diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi dan lain-lain dari hadits Abi Amanah. 


1115 


Maka teringat kepada orang-orang lapar dan orang-orang yang memerlu- 
kan, adalah salah satu faedah lapar. Maka yang demikian itu membawa 
kepada rahmat, memberi makanan dan kasih sayang kepada makhluk 
Allah 'Azza wa Jalla. Dan orang kenyang itu, lupa akan penderitaan 
orang lapar. 

Faedah Kelima: yaitu faedah yang terbesar, ialah: menghancurkan selu- 
ruh nafsu syahwat kepada perbuatan ma'siat dan menguasai nafsu yang 
menyuruh kepada perbuatan jahat. Karena sumber seluruh perbuatan 
ma'siat, ialah nafsu-syahwat dan tenaga. Dan unsur tenaga dan nafsu- 
syahwat - sudah pasti - ialah makanan. Mengurangi makanan itu mele- 
mahkan seluruh nafsu-syahwat dan tenaga. 

Sesungguhnya seluruh kebahagiaan itu, terletak pada seseorang yang da- 
pat menguasai dirinya. Dan kesengsaraan itu pada orang yang dikuasai 
oleh dirinya. Sebagaimana anda tidak dapat menguasai binatang yang 
melawan, selain dengan lapar yang melemahkannya. Maka apabila ia ke- 
nyang, niscaya ia kuat, lari memencilkan diri dan melawan. Maka begitu- 
lah nafsu, sebagaimana ditanyakan kepada sebahagian mereka: “Apa hal 
anda serta lanjutnya usia anda, tiada yang mengurus badan anda dan su- 
dah rusak?”. 

Orang itu menjawab: "Karena badan itu lekas rajin dan keji melupakan 
ni'mat. 

Aku takut bahwa ia, tiada mematuhi aku, lalu aku dibawanya terperosok. 
Maka aku lebih suka membawanya kepada kesengsaraan, daripada diba- 
wanya aku kepada kekejian. 

Dzunnun Al-Misri berkata: "Kalau aku kenyang, maka aku berbuat ma'- 
siat atau bercita-cita kepada perbuatan ma'siat”. 

"A'isyah r.a. berkata: "Bid'ah pertama yang terjadi sesudah Rasulu'lah 
s.a.w. ialah kenyang. Bahwa orang banyak, manakala perut mereka telah 
kenyang, niscaya nafsu mereka tidak tertahan kepada dunia ini”. 

Ini tidaklah satu faedah saja. Akan tetapi, dia adalah gudang segala fae- 
dah. Karena itulah dikatakan: lapar itu salah satu dari gudang-gudang 
Allah Ta'ala. Dan sekurang-kurang yang tertolak dengan lapar, ialah naf- 
su-syahwat kemaluan dan keinginan berkata-kata. Sesungguhnya orang 
yang lapar itu, tidaklah ia tergerak kepada keinginan berkata-kata yang 
berlebihan. Maka terlepaslah ia dari bahaya lidah, seperti: upat, kata ke- 
ji, dusta, lalat merah dan lain-lain. Semua itu dapat dicegah oleh lapar. 
Apabila kenyang, niscaya memerlukan kepada kata-kata yang lucu. Maka 
tidak mustahil, lalu ia berbuat lucu dengan kehormatan manusia lain. 
Orang tidak meringkuk dalam neraka diatas hidungnya, selain oleh per- 
buatan lidahnya. í 

Adapun nafsu-syahwat kemaluan, maka tidaklah tersembunyi tipuannya. 
Dan lapar itu akan mencukupkan (tidak membangkitkan) kejahatannya. 
Apabila orang kenyang, niscayaia tidak lagi menguasai kemaluannya. Dan 


1116 


kalau dicegah oleh taqwanya, maka ia tidak menguasai lagi matanya. 
Maka matanya berzina, sebagaimana kemaluannya berzina. Kalau ia 
menguasai matanya dengan memincingkan mata, maka ia tiada menguasai 
pikirannya. Lalu tergurislah ia pikiran-pikiran hina dan bisikan jiwa de- 
ngan sebab-sebab nafsu syahwat dan apa-apa yang mengganggu munajah- 
nya. Kadang-kadang yang demikian itu datang, ketika ia sedang shalat. 
Sesungguhnya kami sebutkan bahaya lidah dan kemaluan itu sebagai con- 
toh. 

Kalau. bukan demikian, maka semua maksiat anggota badan yang tujuh 
itu, sebabnya adalah kekuatan yang diperoleh dengan kekenyangan. Seo- 
rang ahli hikmah berkata: "Setiap murid yang sabar diatas kebijaksana- 
an, lalu bersabar dengan roti saja selama setahun, dimana ia tidak men- 
campurkan sesuatu dari keinginannya dan ia makan setengah perut, nis- 
caya diangkat oleh Allah daripadanya perbelanjaan wanita” (1). 
Faedah Keenam: menolak tidur dan berkekalan berjaga malam (tidak 
atau kurang tidur). Sesungguhnya orang yang kenyang, akan minum ba- 
nyak. Orang yang banyak minumnya, niscaya banyak tidurnya. Dan ka- 
rena itulah, sebahagian syaikh (guru) berkata ketika datang makanan: 
”Hai semua para murid! Jangan kamu makan banyak, lalu kamu minum 
banyak, maka kamu akan tidur banyak. Lalu kamu merugi banyak”. 
Telah sepakat pendapat tujuh puluh orang shiddig, bahwa banyak tidur 
itu, dari banyak minum. Dan pada banyak tidur itu menyia-nyiakan 
umur, luput shalat tahajjud, dungu tabiat dan kesat hati. Dan umur itu . 
mutiara yang paling berharga. Itulah modal seorang hamba Allah. Pada- 
nyalah ia berniaga. Dan tidur itu mati. Maka membanyakkannya itu, me- 
ngurangkan umur. Kemudian, keutamaan tabajjud itu tidaklah tersembu- 
nyi. Dan dengan tidur, hilanglah keutamaan tahajjud itu. 

Manakala telah mengeras tidur, maka kalau pun ia mengerjakan shalat 
tahajjud, niscaya ia tidak memperoleh kemanisan ibadah. Kemudian, 
orang membujang apabila tidur dalam kekenyangan, niscaya bermimpi 
(ihtilam). Dan yang demikian itu, mencegah pula ia dari shalat tahajjud. 
Dan ia memerlukan kepada mandi. Adakalanya dengan air dingin, lalu 
ia merasa tidak enak. Atau ia memerlukan kepada sumur air panas. Dan 
kadang-kadang ia tidak sanggup kepada sumur itu, disebabkan malam. 
Lalu hilanglah shalat witir, jikalau ia kemudiankan kepada shalat tahaj- 
jud. Kemudian ia memerlukan kepada pembayaran sumur air panas. Ka- 


(1). Maksudnya: ia tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk isteri, karena ia tidak ber- 

isteri. Hal ini surya dilihat secara kritis dan suasana pemikiran yang meliputi pendapat 
tersebut. 
Dan kita dapat memahami perihal apa yang dipaparkan tentang kenyang dan lapar itu, 
karena persoalannya banyak menyangkut dengan kaum shufi, para wali dan manusia- 
manusia istimewa lainnya. Dan pahamilah yang demikian itu secara kritis dan penuh pe- 
ngertian (Peny.) 


1117 


dang-kadang terjatuh pandangan matanya kepada aurat orang pada 
memasuki sumur air panas itu. Maka disitu pun banyak bahaya yang te- 
lah kami sebutkan dahulu pada ”KITAB BERSUCI”. Dan semua itu 
adalah akibat kekenyangan. 
Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: "Bermimpi (ihtilam) itu siksaan”. 
Ia mengatakan demikian, karena mimpi itu mencegah banyak ibadah, di- 
sebabkan sukarnya mandi dalam segala hai. 
Maka tidur itu sumber bahaya. Kenyang itu menarik sumber tersebut 
dan lapar yang memotongnya. 
Faedah Ketujuh: memudahkan kerajinan kepada ibadah. Sesungguhnya 
makan itu mencegah daripada banyaknya ibadah. Karena memerlukan 
kepada waktu yang dipergunakan untuk makan. Kadang-kadang memer- 
lukan kepada waktu membeli makanan dan memasaknya. Kemudian, 
memerlukan kepada mencuci tangan dan membersihkan gigi. Kemudian 
banyak pula pulang-perginya ketempat buang air (untuk kencing) karena 
banyak minumnya. Dan waktu yang dipergunakan kepada ini semua, ji- 
kalau dipergunakan untuk dzikir, munajah dan ibadah-ibadah lain, nisca- 
ya banyaklah untungnya. ; 
As-Sirri As-Saqati berkata: ”Aku melihat syair kepunyaan Ali, bin Ibra- 
him Al-Jurjani, yang diambilnya tanpa diaduk dengan air. Lalu aku ber- 
tanya: "Apakah yang mendorong anda kepada yang seperti ini?” Lalu ia 
menjawab: “Sesungguhnya aku hitung diantara menguyah kepada 
mengambil tepung tanpa diaduk dengan air itu tujuhpuluh kali membaca 
tasbih. Aku tiada mengunyah roti semenjak empatpuluh tahun yang 
lalu”. 
Lihatlah bagaimana ia sayang kepada waktunya dan tidak disia-siakannya 
waktu itu pada menguyah roti. Setiap tarikan nafas dari umur itu adalah 
mutiara yang berharga, yang tidak ternilai. Maka seyogialah mengambil 
dengan sempurna waktu itu, yang merupakan suatu simpanan yang kekal 
pada hari akhirat, yang tiada berkesudahan. Caranya, ialah: dengan 
mempergunakannya berdzikir kepada Allah dan menta'atiNya. 
Diantara yang sukar diperoleh dengan banyak makan, ialah tahan lama 
berwudlv' (dalam keadaan tiada hilang air sembahyang) dan mulazamah 
(tidak berpisah) dengan masjid. Karena ia memerlukan keluar dari mas- 
jid lantaran banyak minum air dan membuangnya. 
Diantara yang sukar juga dengan banyak makan, ialah: puasa. Sesung- 
guhnya puasa itu mudah bagi orang yang membiasakan lapar. Maka pua- 
sa, berterusan Ytikaf, berterusan ada wudlu’ dan menyerahkan kepada 
“ibadah semua waktu yang dipergunakan untuk makan hal-hal yang me- 
nyangkut dengan makan, adalah keuntungan yang sangat banyak. Keun- 
tungan itu dipandang leceh oleh orang-orang yang lalai, yang tidak me- 
ngetahui harga Agama. Tetapi mereka rela dengan kehidupan duniawi 
dan merasa tenteram dengan kehidupan itu. 


1118 


An ea a 
(Ve pa 


Artinya: “Mereka mengetahui (perkara) yang dhalir dari kehidupan du- 
nia ini dan mengenai hari akhirat, mereka lalaikan”. - Ar-Rum, 7. 
Abu Sulaiman Ad-Darani telah mengisyaratkan enam bahaya kenyang. 
Ia berkata: "Siapa yang kenyang, niscaya masuklah kepadanya enam ba- 
haya: hilang kemanisan munajah, sukar memelihara hikmah, tidak 
mempunyai belas-kasihan kepada manusia, karena apabila ia telah ke- 
nyang, niscaya disangkanya semua orang kenyang, berat melakukan iba- 
dah, bertambah nafsu-syahwat dan kaum muslimin yang lain berputar ke- 
liling masjid dan orang-orang kenyang itu berputar keliling kakus”. 
Faedah Kedelapan: dari sedikitnya makan, ia memperoleh faedah badan 
sehat dan tertolaknya semua penyakit. Sesungguhnya, sebabnya penyakit 
itu karena banyak makan dan hasil sisa campuran makanan dalam perut 
besar dan urat-urat. Kemudian, penyakit itu mencegah ibadah dan meng- 
ganggu ketenteraman hati. Mencegah berdzikir dan berpikir, 
menyempitkan kehidupan, memerlukan kepada membetik, membekam, 
obat dan dokter, Semua itu memerlukan kepada perongkosan dan perbe- 
lanjaan, yang tidak terlepas manusia daripadanya, sesudah payah dengan 
bermacam-macam perbuatan maksiat dan menuruti nafsu-syahwat. Dan 
dengan lapar, semua hal itu dapat tercegah. i 
Menurut sahibul-hikayah, Khalifah Harun Ar-Rasyid mengumpulkan em- 
pat orang tabib: India, Rumawi, Irak dan Suadil-Irak. Khalifah bersabda: 
“Hendaklah masing-masing saudara menerangkan obat yang tak ada pe- 
nyakit padanya!”. i 
Lalu tabib India menjawab: “Obat yang tak ada penyakit padanya, ialah: 
hulailij hitam”. 

Dan tabib Irak menjawab: “Yaitu, biji batang rasyad yang putih”. 

Lalu menjawab tabib Rumawi: “Menurut pendapatku, ialah: air panas”. 
Kemudian, menjawab tabib Suadil-Irak, yang terpintar diantara semua 
mereka: "Hulailij itu melipatkan perut besar. Dan ini penyakit. Biji ba- 
tang rasyad itu menjauhkan perut besar dari tempatnya. Dan ini penya- 
kit. Dan air panas itu melembutkan perut besar. Dan ini penyakit”. 
Lalu mereka bertanya: "Jadi, apa menurut pendapat anda”. 

Maka tabib Suadil:Irak itu menjawab: "Menurut aku, obat yang tak ada 
penyakit padanya, ialah: tidak engsau makan, sebelum engkau mengi- 
ngininya dan engkau mengangkatkan tangan sedang engkau masih ingin 
kepada makanan itu”. 

Lalu semuanya menjawab: "Benar engkau!”. 


1119 


Diterangkan sabda Nabi s.a.w. kepada sebahagian failasuf dari tabib-ta- 
bib ahlil-kitab (Yahudi dan Nasrani) yang maksudnya: "Sepertiga untuk 
makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk nafas”, maka 
failasuf itu sangat ta'jub dan berkata: "Belum pernah saya mendengar 
perkataan tentang sedikit makanan, yang lebih berhikmah dari ini. Be- 
nar-benar itu suatu perkataan yang mengandung hikmah”. 

Nabi s.a.w. bersabda: "Perut kenyang itu asal penyakit dan menjaganya 
itu asal obat. Biasakaniah tiap-tiap tubuh apa yang dibiasakannya”. (1). 
Berat dugaan saya, akan keta'juban tabib tadi dari hadits ini, tidak dari 
hadits diatas tadi. 

Ali bin Salim Ai-Bashari berkata: "Siapa yang makan roti gandum saja 
dengan adab, niscaya ia tidak akan sakit, kecuali sakit mati”. 

Lalu ia ditanyakan: "Apakah adab itu?”. 

Ali bin Salim menjawab: "Engkau makan sesudah lapar dan engkau me- 
ngangkat tangan sebelum kenyang”. 

Setengah para tabib utama berkata mengenai tercelanya banyak makan: 
”Sesungguhnya yang lebih berguna, apa yang dimasukkan seseorang ke- 
dalam perutnya, ialah: buah delima. Dan yang lebih melarat dari apa 
: yang dimasukkannya kedalam perutnya, ialah: garam. Karena menyedi- 
kitkan garam itu, adalah lebih baik daripada membanyakkan buah 
delima” P 3 

Pada suatu hadits tersebut: "Berpuasalah niscaya kamu sehat!”. (2). 
Pada puasa, lapar dan menyedikitkan makanan itu kesehatan tubuh dari 
penyakit-penyakit dan kesehatan hati dari penyakit melampaui batas, 
kesombongan dan lain-lain. 

Faedah Kesembilan: ringan perbelanjaan. Siapa yang membiasakan sedi- 
kit makan, niscaya mencukupilah baginya kadar sedikit dari harta. Dan 
yang membiasakan kenyang, niscaya jadilah perutnya itu berhutang, yang 
terus-menerus setiap hari mengambil dengan menyerat lehernya. Lalu ia 
menanyakan: "Apakah yang akan engkau makan hari ini?”. Maka berha- 
jatlah ia kepada memasuki segala tempat yang bisa dimasuki. Lalu ia be- 
rusaha dari yang haram, maka durhakalah ia. Atau dari yang halal, ma- 
ka hinalah ia. Kadang-kadang ia memeriukan kepada memanjangkan 
mata kerakusannya kepada manusia. Dan itu adalah yang paling hina 
dan papa. Sedang orang mukmin itu ringan perbelanjaannya. 

Setengah ahli hikmat (hukama”) berkata: "Sesungguhnya aku laksanakan 
umumnya keperluanku dengan meninggalkannya. Maka yang demikian a- 
dalah lebih menyenangkan bagi hatiku”. 

Yang lain berkata: "Apabila aku bermaksud berhutang pada orang lain, 
karena suatu keinginan atau penambahan, maka aku berhutang pada 
diriku (nafsuku). Lalu aku tinggalkan keinginan (nafsu-syahwat) itu. Dia- 


(1). Menurut Al-Iragi, beliau tidak menjumpai hadits itu. 
' (2. Ditawikan Ath-Thabrani dari Abu Hurairah dengan sanad dla’if. 


1120 


lah yang lebih baik berpiutang kepadaku”. 

Adalah Ibrahim bin Adham r.a. bertanya keprda teman-temannya ten- 
tang harga makanan. Lalu mendapat jawaban, bahwa makanan itu ma- 
hal. Maka ia berkata: "Murahkanlah dengan meninggalkannya!”. 

Sahl At-Tusturi r.a. berkata: "Orang yang banyak makan itu tercela 
pada tiga hal. Kalau ia termasuk ahli ibadah, maka ia malzs. Kalau ia 
pengu saha, maka ia tidak selamat dari mara-bahaya. Dan kalau ia terma- 
suk orang yang memperoleh sesuatu tanpa usaha, maka ia tidak insaf ke- 
pada Allah Ta'ala dari dirinya. 
Kesimpulannya, bahwa sebab binasanya manusia, ialah ‘rakusnya kepada 
dunia. Dan sebab rakusnya kepada dunia itu perut dan kemaluan. Dan 
sebab nafsu-syahwat kemaluan itu nafsu-keinginan perut. Dan pada me- 
nyedikitkan makan itu dapatlah memutuskan (menghilangkan) semua hal 
tersebut. Itulah pintu-pintu neraka. Dan pada menutupkannya itulah 
pembukaan pintu-pintu sorga, sebagaimana disabdakan oleh Nabi s.a.w.: 
““Berkekalanlah (terus-meneruslah) kamu mengetuk pintu sorga dengan 
lapar!”. (1). 

Orang yang merasa cukup dengan sepotong roti tiap-tiap hari, niscaya ia 
merasa cukup pula pada keinginan-keinginan yang lain. Dan jadilah ia 
orang merdeka. Ia tidak memerlukan kepada manusia. Ia beristirahat da- 
ri kepayahan dan dapat menyerahkan dirinya kepada ` ibadah 
(menyembah) Allah Ta'ala dan perniagaan akhirat. Maka adalah ia 
termasuk dalam golongan orang-orang, yang tidak dilalaikan oleh pernia- 
gaan dan jual-beli daripada mengingati Ailah (berdzikir). Mereka 
. sesungguhnya tidak dilalaikan, karena mereka tidak memerlukan kepada- 
nya, disebabkan merasa cukup dengan apa yang ada (gana'ah). Dan 
orang yang memerlukan, maka sudah pasti, akan dilalaikan oleh hal-hal 
tersebut. 

Faedah Kesepuluh: memungkinkan ia untuk memilih dan bersedekah dari 
makanan yang berlebih, kepada anak-anak yatim dan orang-orang mis- ` 
kin. Maka adalah ia pada hari kiamat dalam naungan sedekahnya, seba- 
gaimana yang tersebut pada hadits (2). 

Maka apa yang dimakannya itu, gudangnya adalah. kakus. Dan apa yang 
disedekahkannya itu, gudangnya adalah kurnia Allah Ta'ala. Maka tia- 
dalah bagi hamba Allah itu, daripada hartanya, selain apa yang telah di- 


(1). Menurut Al-Iraqi, bahwa ia tiada memperoleh asalnya hadits ini. Memang kupasan me- 
ngenai “lapar” K, sudah dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali, sebagaimana pembaca su- 
dah menela'ahnya. Bagi penterjemah ini, berpendapat, bahwa yang tidak baik, ialah ber- 
lebih-lebihan. Tetapi hendaklah sederhana. Apalagi untuk bekerja membangun segala 
bidang memerlukan makanan cukup: Tidak dalam keadaan lapar. Allah s.w.t kiranya 
Yang Maha mengetahui. (Pent.) 

(2). Dirawikan Al-Hakim dari 'Ugbah bin Amir dan telah diterangkan dahulu pada "Bab 
Zakat” 


1121 


sedekahkannya. Maka itulah yang kekal. Atau yang dimakannya, maka 
lenyaplah atau yang dipakainya maka buruklah. Maka bersedekah 
dengan makanan yang berlebih itu lebih utama daripada memenuhkan 
perut dan kenyang. 

Adalah Al-Hasan Al-Bashari r.a., apabila ia membaca firman Allah 
Ta'ala:- 


GA SI 3 BRA Ea 
BPA AAA Ke Pra 


{vY 25- <! AI 2593) 


Artinya: "Sesungguhnya Kami telah memberikan amanah (tanggung 
jawab) kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan 
untuk memikulnya dan takut terhadap itu, sedang manusia mau memi- 
kulnya, sesungguhnya manusia itu amat tiada jujur dan amat bodohnya”. 
- S. Al-Ahrab. ayat 72. Lalu ia menerangkan, bahwa Ailah Ta'ala mem- 
berikan amanah itu kepada langit yang tujuh lapis, kepada jalan-jalan 
yang dihiasiNya dengan bintang-bintang dan pembawa-pembawa 'Arasy 
Agung. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada langit yang 
tujuh itu: "Maukah engkau memikul amanah dengan apa yang didalam 
amanah itu?”. Lalu langit itu bertanya: "Apakah yang didalam amanah 
itu?”. Allah Ta'ala menjawab: “Jika engkau berbuat baik, niscaya eng- 
kau mendapat balasan. Dan jika engkau berbuat jahat, niscaya engkau 
mendapat siksaan”. Lalu langit itu menjawab: "Tidak!”. 
Kemudian, Allah Ta'ala memberikan amanah itu, seperti demikian juga ke- 
pada bumi. Maka bumi enggan menerimanya. Kemudian, Allah Ta'ala 
memberikan amanah itu kepada bukit-bukit yang tinggi menjulang langit, 
keras dan sukar ditempuh. Allah berfirman kepadanya: "Maukah engkau 
memikul amanah, dengan apa yang didalamnya amanah itu?”. Maka bukit- 
bukit itu bertanya: ” Apakah yang didalam amanah itu?”. Lalu Allah Ta'ala 
| menyebutkan balasan dan siksaan. Maka bukit-bukit itu menjawab: 
”Tidak!”. 
Kemudian, Allah Ta'ala memberikan amanah itu kepada manusia, lalu 
dipikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat tiada jujur (zalim) bagi diri- 
nya dan amat bodoh terhadap perintah Tuhannya. Demi Allah! Kami te- 
lah melihat mereka itu membeli amanah dengan hartanya. Lalu mereka 
mendapat beribu-ribu. Apakah yang mereka perbyat padanya? Dengan 
uang beribu-ribu itu mereka meluaskan rumahnya, mereka menyempit- 
kan kuburannya, mereka menggemukkan kudanya, mereka menguruskan 
Agamanya dan mereka meletihkan dirinya dengan pagi dan sore, ke pin- 
tu sultan. Mereka datang untuk bahaya, pada hal mereka dari Allah 


1122 


Ta'ala dalam sehat wal'afiat. Salah seorang mereka berkata: “Jualkanlah 
kepadaku tanah sekian-sekian dan akan aku tambahkan kepadamu seki- 
an-sekian!”. Ja.duduk bersandar diatas kirinya. Ia makan tidak dari har- 
tanya. Pembantu-pembantunya (khadam-khadamnya) terhina dan 
hartanya haram. Sehingga apabila ia tersiksa oleh berat perut dengan 
makanan dan menimpa dirinya oleh kepenuhan perut, lalu ia memanggil: 
“Hai budak! Bawalah kepadaku sesuatu yang dapat. menghancurkan 
makananku?” : 

Hai orang bodoh! Apakah makananmu yang engkau hancurkan? Sesung- 
guhnya Agamamu yang engkau hancurkan. Dimana orang fakir? Dimana 
perempuan janda? Dimana orang miskin? Dimana anak yatim yang disu- 
ruh engkau oleh Allah Ta'ala memelihara mereka? 

Inilah suatu isyarat kepada faedah tersebut! Yaitu penyerahan makanan 
yang berlebih kepada orang fakir, supaya dengan itu, ia menyimpan pa- 
hala. Dan itu adalah lebih baik baginya daripada memakannya, sehingga 
'berlipat-ganda dosanya. Rasulu'llah s.a.w. pernah memandang kepada se- 
orang laki-laki yang gemuk perutnya. Lalu beliau menunjuk kepada pe- 
rut orang itu dengan jarinya, seraya bersabda: 


(Lau kaana haadzaa fii 'ghairi haadzaa, la kaana khairan laka). 
Artinya: "Jikalau ini pada lain dari ini, adalah lebih baik bagimu”. Arti- 
nya: "Jikalau engkau dahulukan untuk akhiratmu dan engkau utamakan 
akan orang lain daripadamu”. 

Diceriterakan dari Al-Hasan Al-Bashari r.a. yang mengatakan: "Demi 
` Allah! Sesungguhnya aku mendapati beberapa kaum, dimana seorang 
laki-laki dari mereka pada sore harinya, ada padanya makanan yang 
mencukupi baginya. Jikalau ia mau, niscaya dimakannya. Lalu ia berka- 
ta: "Demi Allah! Tiada akan aku jadikan semua ini untuk perutku. Teta- 
pi aku jadikan setengahnya bagi Allah”. 

Inilah sepuluh faedah lapar, yang bercabang-cabang dari tiap-tiap faedah 
itu, faedah-faedah yang tiada terhingga bilangannya. Dan tiada berkesu- 
dahan faedahnya. Maka lapar itu gudang besar untuk faedah-faedah 
akhirat. Dan karena inilah, setengah ulama terdahulu (ulama salaf) ber- 
kata: "Lapgr-itu kunci akhirat dan pintu zuhud. Dan kenyang itu kunci 
dunia dan pintu kegemaran”. Bahkan yang demikian itu, tegas pada ha- 
dits-hadits yang telah kami riwayatkan. 

Dengan mengetahui uraian faedah-faedah tersebut, dapatlah diketahui 
pengertian hadits-hadits itu dengan pengertian ilmu dan mata hati. Maka 
apabila anda tiada mengenal ini dan anda membenarkan keutamaan la- 
par, niscaya adalah anda mempunyai tingkat pengikut (mugallid) pada i- 


1123 


'man. 
Allah Mahatahu dengan yang benar! 


PENJELASAN: jalannya latihan dalam penghancurkan nafsu-keinginan 
perut. 


Ketahuilah, bahwa atas murid terhadap perutnya dan yang dimakannya 
itu, empat tugas:- 
Pertama: bahwa tidak dimakannya, kecuali yang halal. Sesungguhnya iba- 
dah serta memakan yang haram, adalah seperti bangunan diatas ombak 
laut. Dan telah kami sebutkan apa yang wajib dijaga, dari tingkat-tingkat 
. wara”, pada "Kitab Halal Dan Haram”. 
Dan tinggallah tiga tugas lagi, yang khusus dengan makan. Yaitu: me- 
nentukan batas makanan tentang sedikit dan banyaknya, menentukan 
waktunya tentang lambat dan cepatnya dan menentukan jenis yang 
dimakan, tentang mengambil yang diingini dan meninggalkannya. 
Adapun tugas pertama: tentang menyedikitkan makanan. Jalan latihan 
pada yang demikian, ialah: beransur-ansur. Siapa yang membiasakan 
makan banyak dan berpindah sekali gus kepada sedikit, niscaya tidak da- 
pat ditanggung oleh badannya. Ja akan lemah dan besar kesulitannya. 
Maka seyogialah ia. beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Yang demikian 
itu,-dengan dikuranginya sedikit demi sedikit dari makanannya yang bia- 
sa. Jikalau ia makan dua potong roti umpamanya dan ia bermaksud 
membawa dirinya kepada sepotong roti, maka dikuranginya setiap hari 
seperduapuluh delapan roti. Yaitu: dikuranginya sebagian dari duapuluh 
delapan bagian. Atau sebagian dari tigapuluh bagian roti. Maka ia akan 
kembali kepada sepotong roti dalam sebulan. Ia tidak akan melarat de- 
. ngan demikian dan tidak menampak bekasnya. Jikalau ia mau, maka 
diperbuatnya yang demikian dengan timbangan. Dan jikalau ia mau de- 
ngan cara yang disaksikan oleh mata. Maka ditinggalkannya setiap hari 
sekedar sesuap. Dan dikuranginya yang demikian daripada yang dima- 
kannya kemaren. | 
Kemudian, mengenai ini ada empat tingkat:- 
Tingkat yang paling tinggi: bahwa ia mengembalikan dirinya kepada se- 
kedar yang perlu, dimana ia tidak dapat kekal (hidup) tanpa yang demi- 
kian. Yaitu: adat kebiasaan orang-orang siddik. Yaitu: pilihan Sahl-At- 
Tusturi r.a. karena ia berkata: "Sesungguhnya Allah memperhambakan 
makhluk dengan tiga perkara: dengan hidup, akal dan kekuatan. Jikalau 
hamba itu takut kepada dua daripadanya, yaitu: hidup dan akal (1), niscaya 
ia makan dan berbuka kalau ia berpuasa. Dan ia memberatkan dirinya men- 
cari, jikalau ia miskin. Dan jikalau ia tidak takut kepada yang dua tadi, te- 


(1): Maksunya, ia takut mati dan hilang pikiran, jikalau kurang sekali makan. (Penyalin). 
1124 


tapi ia takut kepada kekuatan (ia takut hilangnya tenaga dan kekuatan. 
dengan kurang makan), maka At-Tusturi berkata: ”Seyogialah ia tidak 
memperdulikannya, bahkan walau ia lemah sekalipun, sehingga ia menger- 
jakan shalat dengan duduk. Dan ia berpendapat, bahwa shalatnya dengan 
duduk serta lemah badan karena lapar, adalah ia lebih utama dari pada sha- 
latnya dengan berdiri serta banyak makan”. 

Ditanyakan Sahl At-Tusturi dari permulaannya dan apa yang dimakan- 
nya. Lalu Sahl menjawab: "Adalah makananku pada setiap tahun tiga 
dirham. Dengan satu dirham aku beli dibs (air manis berasal dari buah 
anggur atau kurma). Dengan satu dirham aku beli tepung beras. Dan de- 
ngan satu dirham lagi minyak samin. Aku aduk semuanya dan aku bagi 
sama menjadi tigaratus enampuluh butir. Aku ambil pada setiap malam 
sebutir, untuk makanan pagi bagiku”. 

Lalu ia ditanyakan: "Tentang jamnya, bagaimana anda makan?”. 

Ia menjawab: "Dengan tiada batas dan waktu tertentu”. 

Menurut cerita dari orang-orang yang berkhilwah (yang mengasingkan di- 
ri dari orang ramai), bahwa mereka kadang-kadang mengembalikan diri- 
nya kepada makanan sekedar sedirham. 

Tingkat Kedua: bahwa ia membawa dirinya dengan latihan pada siang 
dan malam kepada setengah mud (satu mud = dua kati). Yaitu sepotong 
roti dan sesuatu, dimana empat kali daripadanya menjadi satu mann (na- 
ma sukatan pada masa dahulu, yang beratnya 180 mitsgal). Dan serupa, 
bahwa ada ini sekadar sepertiga perut pada kebanyakan orang, sebagai- 
mana disebut oleh Nabi s.a.w. Yaitu lebih sedikit (diatas) beberapa suap 
kecil. Karena kata-kata ini pada jama’ (plural) untuk jama gillah (jum-- 
lah sedikit). Maka yaitu, untuk kurang dari sepuluh. 

Adalah yang demikian itu kebiasaan Umar r.a. Karena ia makan tujuh 
atau sembilan suap. 

Tingkat Ketiga: bahwa ia membawa dirinya kepada sekedar satu mud. Ya- 
itu: dua setengah potong roti. Dan ini melebihi dari sepertiga perut pada 
' kebanyakan orang. Hampir berkesudahan kepada dua pertiga perut. Dan 
tinggallah sepertiga untuk minuman. Dan tiada tinggal sedikit pun untuk 
dzikir. Dan pada sebahagian kata-kata hadits, ialah sepertiga untuk dzi- 
kir, sebagai ganti perkataannya untuk bernafas. 

Tingkat Keempat: bahwa ia menambahkan dari satu mud kepada satu 
mann. Dan menyerupailah bahwa dibalik satu mann itu berlebih-lebihan, 
yang menyalahi firman Allah Ta'ala: 


Inna SS 


(Wa laa tusrifuu). 
Artinya: ”Janganlah kamu berlebih-lebihan!”. - Al-A'araf, 31. Ya'ni: pa 


1125 


da hak kebanya kan orang. Sesungguhnya kadar keperluan kepada ma- 
kanan itu, berbeda dengan umur, orang dan pekerjaan yang dikerjakan- 
nya. | 

Disini ada jalan kelima, yang tak ada kadar padanya. Akan tetapi, dia 
itu tempat kesalahan. Yaitu: bahwa Ya makan apabila sudah benar lapar. 
Dan kemudian, ia menggenggam tangannya, walaupun ia masih ingin be- 
nar. Akan tetapi, yang kebanyakan, bahwa orang yang tiada menentukan 
untuk dirinya sepotong atau dua potong roti, maka tiada terang baginya, 
batas lapar yang benar dan yang demikian itu meragukan kepadanya, de- 
ngan keinginan yang bohong. Dan telah disebutkan bagi lapar yang be- 
nar itu, tanda-tanda. Salah satu daripadanya, ialah: nafsu makan itu ti- 
dak meminta lauk-pauk. Tetapi ia makan roti saja, dengan penuh ke- 
ingiman. Roti apapun adanya. Maka manakala nafsu itu, meminta roti 
tertentu atau meminta dengan lauk-pauk, maka tidaklah yang demikian 
itu lapar yang sebenarnya. 

Ada yang mengatakan, bahwa diantara tanda lapar yang sebenarnya itu, 
ialah: bahwa ia meludah, lalu lalat tidak jatuh diatas ludahnya. Artinya: 
tak ada pada ludah itu yang berminyak dan berlemak. Maka yang demi- 
kian itu menunjukkan, kepada kosongnya perut. 

Dan mengetahui yang demikian itu sulit. Yang betul bagi seorang murid, 
ialah: bahwa ia menentukan makanan bagi dirinya, sekadar yang tidak 
melemahkannya dari ibadah, yang ada di depannya. Maka apabila ia 
sampai kepadanya, niscaya ia berhenti, walaupun keinginannya masih 
ada. 

Kesimpulannya, maka penentuan kadar makanan itu tidak Mungkin: Ka- 
rena ia berbeda menurut keadaan dan orang. Benar, ada makanan sego- 
longan sahabat Nabi s.a.w. itu segantang gandum. pada tiap-tiap Jum'at 
(seminggu), Maka apabila mereka makan tamar (kurma kering), lalu me- 
“reka makan sebanyak satu gantang setengah. Satu gantang gandum itu 
empat mud. Maka setiap hari itu, mendekati setengah mud. Dan itulah 
apa yang telah kami sebutkan, bahwa setengah mud itu kadar sepertiga 
perut. Dan diperlukan pada tamar, kepada tambahan, karena dikeluar- 
kan biji daripadanya. 

Adalah Abu Dzar r.a. berkata: ”Makananku pada tiap-tiap Jum'at 
(minggu) itu satu sha’ syair, pada masa Rasulu'llah s. aw. Demi Allah! 
Aku tiada menambahkan sedikit pun daripadanya, sehingga aku bertemu 
dengan beliau. Aku mendengar beliau bersabda: 


Baa Sa 


(Aqrabukum minnii majlisan yaumal-qiaamati wa ahabbukum ilayaa, 
man maata “alaa maa huwa “alaihil-yaum). 


1126 


Artinya: "Yang paling dekat tempatnya kepadaku pada hari kiamat dian- 
tara kamu dan yang paling aku kasihi, ialah siapa yang meninggal, 
menurut apa ia padanya, hari ini”. (1). 

Abu Dzar r.a. berkata tentang penantangannya terhadap sebahagian sa- 
habat: "Kamu telah mengubah sunnah. Tepung syair diayak untukmu, pa- 
dahal dahulu tidak diayak. Kamu membuat roti dari tepung halus. Kamu 
kumpulkan dua macam lauk-pauk. Kepadamu dihidangkan bermacam-ma- 
cam warna makanan. Pada pagi hari, salah seorang kamu memakai semacam 
pakaian dan pada sorenya macam yang lain. Dan tidak adalah kamu de- 
mikian, pada masa Rasulu'llah s.a.w. dahulu”, 

Adalah makanan para sahabat Nabi s.a.w. yang tinggal di shuffah (tem- 
pat berteduh dekat masjid Nabi s.a.w.) itu, satu mud tamar untuk dua 
orang tiap-tiap hari. : 

Satu mud itu satu sepertiga kati. Dan dibuang bijinya. 

Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: "Orang mukmin itu seperti kambing 
“kecil. Mencukupi baginya segenggam tamar buruk, sekepal tepung syair 
dan seteguk air. Dan orang munafik itu seperti binatang buas yang ga- 
nas, menelan banyak dan menelan suapnya. Ia tidak melipatkan perut- 
. nya (mengurangi makanannya) untuk tetangganya. Dan ia tidak mengu- 
tamakan temannya dengan kelebihan makanannya. Mereka hadapkan ke- 
lebihan-kelebihan itu dihadapan kamu”. 

Sahbi At-Tusturi berkata: "Jikalau dunia itu darah mentah, niscaya ma- 
kanan orang mukmin halal daripadanya. Karena makanan orang mukmin 
itu ketika terpaksa, adalah sekedar kuat berdiri saja. 

Tugas Kedua: mengenai waktu makan dan kadar perlambatan makan. 
Mengenai hal ini juga empat tingkat:- 

Tingkat Tertinggi: bahwa ia menahan lapar tiga hari dan lebih dari tiga 
hari. Diantara murid-murid, ada yang mengembalikan latihan itu kepada 
tahan lapar. Tidak kepada kadarnya makan. Sehingga sebahagian mereka 
sampai tigapuluh hari dan empat puluh hari. Dan sampai kepada yang 
demikian, segolongan ulama yang banyak bilangannya. Diantara mereka 
itu, ialah: Muhammad bin "Amr Al-Qarni, Abdurrahman bin Ibrahim 
Duhaim, Ibrahim At-Tamimi, Hajjaj bin Furafishah, Hafash Al-'Abid 
Al-Mushaishi, Al-Muslim bin Sa'id, Zuhair, Sulaiman Al-Khawwash, 
Sahl bin Abdullah At-Tusturi dan Ibrahim bin Ahmad Al-Khaw-wash. 
Adalah Abubakar Ash-Shiddg r.a. menahan lapar enam hari. Dan Ab- 
dullah bin Az-Zubair menahan lapar tujuh hari. Dan Abdul-Jauza” teman 
Ibnu Abbas, menahan lapar tujuh hari. 

Diriwayatkan, bahwa Ats-Tsauri dan Ibrahim bin Adaham menahan 
lapar tiga hari-tiga hari. Semua itu mereka meminta tolong dengan lapar, 
kepada jalan akhirat. | 
Sebahagian ulama berkata: “Siapa yang menahan dari lapar empat puluh 


(1). Dirawikan Ahmad dari Abu Dzar dan ini hadits terputus sanadnya. 
1127 


hari karena Allah, niscaya menampaklah baginya kekuasaan dari alam 
malakut. Artinya: terbuka dengan sebahagian rahasia-rahasia ketuhanan. 
Diceriterakan, bahwa sebahagian ahli golongan ini (golongan kaum 
shufi), lewat ditempat seorang pendeta Nasrani. Lalu ia bertukar-pikiran 
dengan pendeta itu mengenai keadaannya. Dan ia mengharap benar un- 
tuk mengislamkan pendeta tersebut dan meninggalkan tipuan yang men- 
jadi pegangannya. Lalu ahli shufi itu berbicara banyak dengan, pendeta 
tadi dalam hal tersebut, sehingga pendeta itu berkata kepadanya: 
”Bahwa Isa Al-Masih menahan lapar empatpuluh hari. Dan yang demi- 
kian adalah mi'jizat, yang tak terdapat, kecuali bagi nabi atau orang sid- 
dig (orang benar)”. 

Lalu orang shufi tadi menjawab: "Jikalau aku menahan lapar limapuluh 
hari, apakah anda akan meninggalkan agama anda dan anda bersedia 
masuk Islam? Dan anda tahu bahwa Islam itu benar, sedang anda berada 
diatas agama batil?”. 

Pendeta itu menjawab: "Ya, baik!”. 

Maka orang shufi tadi, terus-menerus duduk disitu, dimana dilihat oleh 
pendeta tadi. Sehingga ia sudah menahan lapar limapuluh hari lamanya, 
Kemudian, orang shufi tersebut berkata: "Aku ingin menambahkan pula 
untukmu”. 

Lalu orang shufi itu enan lapar lagi, sampai cukup enampuluh hari. 
Maka amat menakjubkan pendeta tersebut, seraya ia berkata: ”Aku 
tiada menyangka sama sekali, bahwa ada orang yang melampaui Al- 
Masih”. Maka adalah yang demikian itu, menjadi' sebab keislamannya. 
Dan inilah tingkat tinggi. Sedikitlah orang yang sampai ketingkat itu, ke- 
cuali orang yang terbuka hijab (dinding), yang terbawa kepadanya, yang 
sibuk dengan musyahadah, memutuskan dia dari tabi'at dan adat-kebiasa- 
annya. ` Ia menyempurnakan dirinya pada kelazatan itu dan 
melupakannya kelaparan dan keperluannya. 

Tingkat Kedua: bahwa ia menahan lapar, dua sampai tiga hari. Dan yang 
demikian, tidaklah keluar dari kebiasaan. Tetapi itu hal yang dekat, yang 
mungkin sampai kepadanya, dengan kesungguhan dan. mujahadah. 
Tingkat Ketiga: yaitu yang paling rendah, dimana ia memendekkan, pada 
sehari semalam, dengan sekali makan. Inilah yang paling sedikit! Dan 
yang melampaui demikian, itu pemborosan dan berkekalan kenyang. 
Sehingga ia tidak mempunyai keadaan lapar. Dan itulah perbuatan o- 
rang-orang pemboros. Dan itu jauh dari sunnah Nabi s.a.w. 
Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri r.a., bahwa Nabi s.a.w. apabila 
makan siang, lalu beliau tiada makan malam. Dan apabila makan 
malam, lalu beliau tiada makan siang. (1). 

Adalah ulama salaf (ulama terdahulu) makan pada tiap-tiap hari sekali. 


(1). Menurut Al-Iragi, ia tidak pernah menemui hadits ini. 


1128 


Dan Nabi s.a.w. bersabda kepada 'A'isyah r.a: "Awaslah daripada pem- 
borosan! Sesungguhnya dua kali makan sehari itu termasuk pemborosan. 
Sekali makan dalam tiap-tiap dua hari itu kikir. Dan sekali makan pada 
tiap-tiap hari itu sedang diantara yang demikian. Dan itu terpuji pada 
Kitab Allah “Azza wa Jalla”. (1). 

Siapa yang memendekkan sehari sekali makan saja, maka disunatkan ia 
makan pada waktu sahur, sebelum terbit fajar. Maka makanannya itu 
adalah sesudah shalat tahajjud dan sebelum Shubuh. Maka ia berhasil la- 
par siang untuk puasa, lapar malam untuk berdiri shalat, kesunyian hati 
untuk kekosongan perut, halusnya pikiran, terkumpulnya cita-cita dan 
tenteramnya jiwa kepada yang diketahui. Maka tidaklah mendesakkan- 
nya sebelum waktunya. 

Pada hadits yang dirawikan 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya, dari Abi 
Hurairah, dimana Abi Hurairah berkati: ”Rasulu'llah s.a.w. tiada sekali- 
kali berdiri (untuk shalat) sebagaimana berdirinya kamu ini. Dan jikalau 
“ada beliau berdiri, niscaya beliau berdiri, sehingga bengkaklah kedua ta- 
pak kakinya. Dan beliau tiada sekali-kali menyambung sebagaimana pe- 
nyambungan mu ini, selain beliau menta'khirkan (melambatkan) berbuka 
sampai kepada sahur”. (2). 

Pada hadits 'A'isyah r.a., dimana 'A'isyah berkata: "Adalah Nabi s.a.w. 
menyambung sampai kepada sahur”. (3). 

Kalau ada hati orang yang berpuasa itu sesudah maghrib berpaling kepa- 
da makanan dan yang demikian itu, mengganggunya dari kehadiran hati 
pada shalat tahajjud, maka yang lebih utama, ia membagikan makanan- 
nya dua bahagian. Kalau ada dua potong roti-umpamranya-niscaya dima- 
kannya sepotong ketika berbuka dan sepotong lagi ketika sahur. Supaya 
tenteram jiwanya dan ringan badannya ketika shalat tahajjud. Dan tidak 
bersangatan laparnya disiang hari, karena memakan sahur. Maka ia 
mendapat pertolongan dengan roti pertama untuk shalat. tahajjud dan de- 
ngan roti kedua untuk puasa. Dan siapa yang berpuasa sehari dan berbu- 
'ka sehari, maka tiada mengapa ia makan tiap-tiap hari berbukanya (hari 
ia tiada berpuasa) pada waktu dhohor. Dan hari puasanya, ia makan 
waktu sahur. 

Jalan-jalan ini adalah mengenai waktu-waktu makan, berjauhan dan ber-” 
dekatan makan itu. > 

Tugas Ketiga: tentang macam makanan dan meninggalkan lauk-pauk. 
Makanan yang tertinggi, ialah: tepung gandum. Kalau diayak, maka ada- 
lah terlalu mewah. 


(1). Dirawikan Al-Baihaqi dan katanya, isnadnya lemah. 

(2). Dirawikan An-Nasa-i dan isnadnya baik. 

(3). Menurut Al-Iraqi, beliau tiada menjumpainya dari perbuatan Nabi s.a.w. Akan tetapi, - 
dari sabdanya, yang artinya: "Siapapun diantara kamu yang mau menyambung, maka 
sambunglah, sampai kepada waktu sahur”, dirawikan Al-Bukhari dari Abu Sa'id. 


1129 


Makanan yang sedang: ialah syair yang sudah diayak. 

Dan makanan yang paling rendah, ialah: syair yang tidak diayak. 
Lauk-pauk yang tertinggi, ialah: daging dan manisan. Yang terendah, ia- 
lah: garam dan cuka. Dan yang sedang, ialah: makanan yang bercampur 
dengan minyak, tanpa daging. 

Kebiasaan orang-orang yang berjalan kejalan akhirat, ialah: mencegah 
terus-menerus dari lauk-pauk. Bahkan mencegah pula dari segala nafsu- 
keinginan. Sesungguhnya setiap yang enak, yang diingini oleh manusia 
lalu dimakannya, niscaya yang demikian, menghendaki akan kesombong- 
an pada dirinya, kekesatan pada hatinya dan menjinakkannya dengan ke- 
lazatan dunia. Sehingga ia suka kepada kelazatan dunia dan benci kepa- 
da mati dan menemui Allah Ta'ala. Jadilah dunia itu sorga padanya dan 
mati itu penjara baginya. Dan apabila ia mencegah dirinya dari keingin- 
an-keinginan dunia, ia menyempitkannya dan ia haramkan kelazatannya, 
niscaya jadilah dunia itu penjara baginya dan menyempitkan kepadanya. 
Maka dirinya ingin terlepas dari dunia. Maka matilah yang melepaskan- 
nya. 

Kepada itulah diisyaratkan dengan perkataan Yahya bin Ma'az, dimana 
ia berkata: "Wahai para orang-orang siddiq! Laparkanlah dirimu untuk 
pesta sorga firdus! Sesungguhnya keinginan kepada makanan itu “ala ka- 
dar melaparkan jiwa”. 

Maka semua yang telah kami sebutkan dari bahaya kekenyangan, sesung- 
guhnya berlaku pada semua nafsu-keinginan dan memperoleh keenakan. 
Maka tiada kami perpanjangkan lagi dengan mengulanginya. Maka kare- 
na itu, besarlah pahala pada meninggalkan nafsu-syahwat dari segala ` 
yang mubah (yang diperbolahkan). Dan besarlah bahaya pada mengam- 
bilkannya. Sehingga Nabi s.a.w. bersabda: “Yang jahat dari umatku, 
ialah mereka yang memakan tepung gandum”. (1). 

> Ini tidaklah diharamkan. Bahkan itu diperbolehkan (mubah), dengan 
pengertian, bahwa siapa yang memakannya sekali atau dua kali, niscaya 
ia tidak berbuat maksiat. Dan siapa yang terus-menerus pula pada yang 
demikian, ia tidak berbuat maksiat dengan memakannya. Tetapi 
nafsunya terdidik dengan kenikmatan, lalu ia jinak dengan dunia dan 
menyukai kesenangan. Dan berusaha mencarinya. Maka yang demikian 
itu membawanya kepada perbuatan maksiat.. Maka mereka menjadi 
ummat yang jahat. Karena tepung gandum itu membawa mereka kepada 
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Dan pekerjaan itu maksiat. Nabi 
s.a.w. bersabda:- 


(1). Kata Al-Iragi, ia belum pernah menjumpai hadits ini. 
1130 


J CA MA REAA oa EDAN 
Bip KAS AA EAA 

(Syiraaru ummati'lladziina Ha bi'n-na 'imi wa nabatat 'alaihi ajsaa- 
amuhum wa innamaa himmatuhum al waa nuth-tha'aami wa anwaa ul-li- 
baasi wa yatasyaddaguuna fil-kalaami). 
Artinya: ” Yang jahat dari ummatku, ialah. mereka yang makan dengan 
yang enak-enak (penuh keni'matan) dan tubuh mereka tumbuh atas ma- 
kanan itu. Dan cita-cita mereka ialah macam-macam warna makanan dan 
berbagai macam bentuk pakaian. Mereka berbicara banyak, tanpa dijaga 
dan hati-hati”. (1). 
Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa a.s.: “Ingatlah bahwa 
engkau itu menetap dikubur. Dan yang demikian itu melarang engkau 
dari banyak nafsu-keinginan”. ' 
Para ulama terdahulu (ulama salaf) sangat takut memakan makanan yang 
lazat-lazat dan mencobakan diri kepadanya. Mereka berpendapat, bahwa 
yang demikian itu tanda kecelakaan. Mereka melihat akan larangan 
-Allah Ta'ala daripadanya itu, kebahagiaan yang penghabisan. Sehingga 
diriwayatkan, bahwa Wahab bin Manbah Al-Yamani berkata: "Bertemu 
dua orang malaikat pada langit keempat, lalu bertanya salah seorang da- 
ripada keduanya kepada yang lain: "Dari mana?”. Maka yang ditanya 
itu menjawab: "Aku disuruh menghalau ikan dari laut, yang diingini oleh 
si Anu-Yahudi itu, yang kena kutukan Allah Ta'ala. Lalu yang lain ber- 
kata: "Aku disuruh menuangkan minyak, yang diingini oleh si Anu-yang 
banyak beribadah itu”. 
Maka inilah suatu peringatan, bahwa memudahkan sebab-sebab nafsu 
keinginan itu, tidaklah termasuk tanda-tanda kebajikan. Dan karena ini- 
lah, Umar r.a. tidak mau meminum air dingin dengan madu. Dan beliau 
berkata: "Nyahkanlah daripadaku perhitungannya!”. 
Maka tiada ibadah kepada Allah Ta'ala yang lebih besar, daripada 

nyalahi nafsu keinginan dan meninggalkan yang  lazat-lazat, 
sebagaimana telah kami kemukakan dahulu pada “Kitab Latihan Jiwa”. 
Diriwayatkan Nafi’, bahwa Ibnu 'Umar r.a. itu sakit. Ja ingin ikan pang- 
gang, lalu saya carikan dikota, maka tidak dapat. Kemudian saya pero- 
leh, sesudah beberapa hari. Lalu saya belikan dengan harga satu sete- 
ngah dirham. Lalu saya goreng dan saya bawakan kepadanya atas roti. 
Maka berdiri dipintu seorang peminta-minta. Lalu berkata Ibnu Umar 
kepada budaknya (yaitu: Nafi” sendiri): ”Bungkuskanlah ikan itu dengan 
rotinya dan berikanlah kepada peminta itu!”. ' 


(1). Dirawikan diantara lain, oleh Al-Baihaqi. Dan dirawikan Abu Na'im dari A'isyah. Isnad- 
nya tidak apalah, dapat dipakai. 


1131 


Lalu menjawab budak (Nafi): "Kiranya Allah membaikkan engkau! 
Engkau ingin akan ikan itu semenjak beberapa hari yang lalu, tetapi 
kami tiada mendapatinya. Waktu kami mendapatinya, lalu kami belikan 
dengan harga satu setengah dirham. Kami berikan saja kepadanya har- 
ganya“. 

Ibnu Umar berkata lagi: "Bungkuslah dan serahkaniah kepada peminta 
tu”. : 

Kemudian, budak itu (Nafi) bertanya kepada peminta itu: "Maukah 
engkau mengambil uang sedirham dan engkau tinggalkan ikan ini?” 
Peminta tadi menjawab: "Ya, boleh!”. 

Lalu diserahkan oleh Nafi’ uang sedirham kepada peminta tersebut. Dan 
ikan itu diambilnya. Dan dibawanya, seraya diletakkannya dihadapan 
Ibnu Umar. Dan ia berkata: "Sudah aku berikan kepada paminta itu 
uang sedirham dan ikan aku ambil kembali”. 

Maka Ibnu Umar menjawab: ”Bungkuslah ikan itu dan serahkanlah 
kepada peminta itu! Dan uang yang satu dirham itu, jangan engkau 
ambil daripadanya. Karena aku mendengar Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 
”Siapapun yang ingin akan sesuatu keinginan, lalu menolak keinginannya 
dan mengutamakan orang lain dengan keinginan itu daripada dirinya, 
niscaya diampunkan oleh Allah akan dosanya”. (1): 

Nabi s.a.w. bersabda: "Apabila engkau sumbat keinginan makan banyak 
dengan roti dan segelas air bersih, maka kebinasaanlah atas dunia E 
penduduknya”. (2). 

Nabi s.a.w. mengisyaratkan, bahwa yang dimaksud, ialah: menolak kepe- 
dihan lapar dan haus dan menolak kemelaratannya, tanpa bersenang-se- 
nang dengan keenakan duniawi. . 

Sampai berita kepada Umar r.a. bahwa Yazid bin Abi Sufyan makan de- 
ngan bermacam-macam makanan. Lalu Umar r.a. berkata kepada pem- 
bantu yazid (bekas budaknya, bernama: Yarfa): “Apabila engkau tahu, 
bahwa telah datang waktu makan malam, maka beri-tahukanlah kepada- 
ku!”. Lalu pembantu Yazid itu memberi-tahukan kepada Umar r.a. 
Maka masuklah Umar r.a. Lalu hampirlah waktu makanan malam itu. 
Maka mereka membawa kepada Yasid daging yang dipotong-potong, lalu U- 
mar r.a. memakannya bersama Yasid. Kemudian, didekatkan daging go- 
reng. Yasid membuka tangannya untuk mengambil daging itu. Maka dicegah 
oleh Umar r.a. tangan Yasid, seraya berkata: ” Alah! Allah! Hai Yasid bin 
Abi Sufyan! Adakah makanan sesudah makanan? Demi Allah yang jiwa 
Umar didalam tanganNya! Sesungguhnya jikalau engkau menyalahi dari 
sunnah mereka, niscaya mereka akan menyalahi dengan kamu dari jalan me- 
reka!”. 


(1). Diriwayatkan oleh Abusy-Syaikh Ibnu Hibban dengan isnad yang lemah sekali. 
(2). Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Abi Hurairah dengan isnad dla'if. 


1132 


Dari Yassar bin 'Umair, dimana ia berkata: "Tiada pernah sekali-kali 
aku mengayak tepung untuk Umar r.a. Kalau aku lakukan, maka aku 
durhaka kepadanya”. 
Diriwayatkan, bahwa 'Atbah Al-Ghallam meramas tepungnya dengan air 
dan mengeringkannya pada matahari, kemudian memakannya. Dan 
mengatakan: "Sepotong roti dan garam, sehingga tersedialah di akhirat 
sepotong daging goreng dan makanan yang baik”. Ia mengambil gelas, 
lalu diciduknya air dari kendi besar, yang ada pada siangnya dimatahari, 
Maka berkata babunya (bekas budak wanitanya yang sudah dimerdeka- 
kan): "Wahai 'Atbah! Jikalau engkau berikan tepungmu itu kepadaku, 
niscaya aku buat roti untukmu dan aku dinginkan air untukmu”. 
Maka menjawab 'Atbah: “Hai ibu si Anu! Sudah aku usir daripadaku 
kesangatan lapar”. 
Syaqiq bin Ibrahim berkata: "Aku bertemu dengan Ibrahim bin Adham 
di Makkah dikampung Saugul-lail- tempat lahirnya Nabi s.a.w.-sedang 
menangis. Ia duduk disuatu sudut jalan. Lalu aku berpaling kepadanya 
dan aku duduk disisinya, seraya bertanya: "Apakah tangisan ini, wahai 
Abu Ishak?” 
| Lalu ia menjawab: "Baik!”. 
Maka aku mengulangi menanyakannya sekali - dua kali tiga kali. Lalu ia 
menjawab: "Hai Syagig! Tutuplah aku!” 
Lalu aku menjawab: "Hai saudaraku! Katakanlah apa yang engkau ke- 
hendaki!”. Maka ia berkata kepadaku: "Nafsuku ingin sejak tigapuluh 
tahun yang lalu akan sikbaj (gulai yang diperbuat dari daging dan cuka). 
Aku cegah nafsu itu dengan segenap tenagaku. Sehingga kemaren, ada- 
lah aku sedang duduk dan aku sangat mengantuk. Tiba-tiba datanglah 
seorang anak muda. Ditangannya mangkok hijau, yang meninggi uap dan 
bau sikbaj daripadanya”. 
Syagig berkata: "Maka aku kumpulkan dengan cita-citaku dari hal Ibra- 
him bin Adham itu. Lalu pemuda tersebut mendekatinya, seraya berka- 
ra: "Hai Ibrahim, makanlah!”. 
Ibrahim bin Adham menerangkan selanjutnya: "Maka aku menjawab: 
"Tiada akan aku makan. Aku sudah meninggalkannya karena Allah 
'Azza wa Jalla”. 
Lalu pemuda itu mengatakan kepadaku: "Sesungguhnya engkau telah di- 
beri makan oleh Allah, maka makanlah! Maka tiada lagi bagiku jawab- 
an, selain aku lalu menangis”. 
Pemuda itu berkata lagi kepadaku: "Makanlah! Semoga Allah menditak: 
kan rahmat kepadamu!”. 
Maka aku menjawab lagi: "Kami sudah disuruh, supaya kami tidak men- 
campakkan dalam perut kami, selain dari kira-kira yang kami ketahui”, 
Pemuda itu lalu berkata pula: "Makanlah! Kiranya engkau diberi sehat 
dan afiat oleh Allah! Sesungguhnya aku berikan sikbaj tersebut, lalu 


1133 


dikatakan kepadaku: “Hai Khidlir! Pergilah dengan makanan ini dan be-' 
rikanlah makanan ini untuk memenuhi keinginan Ibrahim bin Adham! 
Allah telah mencurahkan rahmat kepada keinginan nafsu Ibrahim, dari 
lama kesabarannya, diatas tanggungannya mencegah nafsu keinginan itu. 
Ketahuilah, wabai Ibrahim! Sesungguhnya aku mendengar para malaikat 
itu berkata: "Orang yang diberikan, lalu tidak mengambil, niscaya ia 
mencari, lalu tidak diberi”. Maka aku berkata: "Jikalau ada seperti de- 
mikian, maka inilah aku dihadapan engkau, lantaran karena ikatan serta 
Allah Ta'ala”: 
Kemudian, aku menoleh, maka tiba-tiba aku bersama pemuda lain, yang 
memberikan sesuatu kepada Ibrahim bin Adham, seraya berkata: Hai 
Khidlir! Engkau suapkanlah!”. Maka terus-meneruslah ia menyuapkan 
aku, sehingga aku tertidur. Waktu aku terbangun, kemanisannya itu 
dalam mulutku”. 
Syagig berkata: "Lalu aku berkata: "Perlihatkanlah tapak tanganmu 
kepadaku!”. Lalu aku ambil tapak tangannya. Maka aku cium tapak ta- 
ngannya, seraya aku berdo'a: "Wahai Yang Memberi makanan orang- 
orang yang lapar akan nafsu keinginan, apabila mereka itu benar-benar 
mencegahnya! Wahai Yang Mencela dalam batin akan keyakinan! Wahai 
Yang Menyembuhkan hati mereka dari kecintaanNya! Adakah Engkau 
melihat sesuatu keadaan bagi Syagig pada sisi Engkau?”. Kemudian, aku 
angkat tangan Ibrahim kelangit, seraya aku berdo'a: "Menurut kadar 
tapak tangan ini pada sisi Engkau dan menurut kadar yang mempunyai- 
nya. Dan dengan kemurahan yang ia peroleh daripada Engkau, ia ber- 
sungguh-sungguh kepada hamba Engkau yang berhajat kelimpahan, ke- 
baikan dan rahmat Engkau, walaupun ia tidak berhak yang demikian”. 
Syagig lalu menyambung: “Maka bangunlah Ibrahim dan berjalan, 
sehingga kami mendapati Baitu'llah (Ka'bah)”. 
Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, bahwa beliau selama empatpuluh ta- 
hun ingin roti dengan susu, tetapi tidak dimakannya. Dan pada suatu ha- 
ri, dihadiahkan orang kepadanya tamar masak, lalu ia berkata kepada te- 
man-temannya: "Makanlah! Aku tiada pernah merasakannya semenjak 
empat puluh tahun yang lalu”. 
Ahmad bin Abil-Hawari berkata: "Abu Sulaiman Ad-Darani ingin kepa- 
da roti panas dengan garam. Lalu aku bawa roti tersebut kepadanya. 
Maka digigitnya sekali gigit. Kemudian dicampakkannya dan terus mena- 
` ngis, sambil berkata: "Aku tergopoh-gopoh kepada keinginanku, sesudah 
lama aku berusaha menjauhkannya. Alangkah celakanya aku! Aku berci- 
ta-cita akan tobat. Maka kurangilah dosaku!” Ahmad bin Abil-Hawari 
berkata: “Maka tiada aku melihat lagi ia memakan roti dengan garam, 
sampai ia bertemu dengan Allah Ta'ala (meninggal)”. 
Malik bin Dlaigham berkata: "Aku lalu di Basrah dipasar, maka aku 
melihat sayur-sayuran, lalu nafsuku berkata kepadaku: "Jikalaulah aku 


1134 


makan nanti makan sayuran ini! Lalu aku bersumpah, bahwa tiada akan 
aku makan sayuran selama empatpuluh malam”. 

Malik bin Dinar bertempat di Basrah limapuluh tahun lamanya, Ia tiada 
memakan sekali-kali tamar masak dan tamar. muda. Ia berkata: “Hai 
penduduk Basrah! Aku telah hidup bersamamu limapuluh tahun, tiada 
pernah aku makan tamar masak dan tamar muda kepunyaanmu. Maka 
tidaklah bertambah pada kamu apa yang kurang daripadaku. Dan tiada 
berkurang daripadaku, apa yang bertambah padamu”. Ia berkata lagi: 
”Aku ceraikan dunia semenjak limapuluh tahun. Diriku ingin kepada su- 
su semenjak empatpuluh tahun yang lalu. Demi Allah, aku tiada mema- 
.kannya, sehingga aku menghubungi Allah Ta'ala (meninggal)”. 
Hammad bin Abi Hanifah berkata: "Aku datangi Daud Ath-Tha-i dan 
pintunya terkunci. Maka aku mendengar ia berkata: Nafsuku! Engkau 
ingin kepada lobak, maka aku berikan makananmu lobak itu. Kemudian, . 
engkau ingin tamar, maka aku bersumpah supaya. tiada engkau mema- 
kannya selama-lamanya”. 

Kata Hammad seterusnya: Lalu aku memberi salam dan aku masuk. 
Tiba-tiba ia sendirian”. 

Pada suatu hari Abu Hazim lalu dipasar. Maka ia melihat buah-buahan, 
lalu ingin ia akan buah-buah itu. Ia berkata kepada puteranya: “Belilah 
untuk kita dari buah-buahan ini, yang terpotong, lagi terlarang! Mudah- 
mudahan kita akan pergi kepada buah-buahan yang tiada terpotong dan 
tiada terlarang”. 

Sesudah dibeli. oleh anaknya dan dibawanya kepadanya, lalu ia berkata 
kepada dirinya: "Engkau telah menipuku, sehingga aku melihat dan 
“ingin. Engkau telah mengalahkan aku, sehingga buah-buahan itu dibeli. 
Demi Allah! Tidak engkau akan merasakannya!”. Lalu dikirimkannya 
buah-buahan itu kepada anak-anak yatim yang miskin. 

Dari Musa Al-Asyaj, dimana ia mengatakan: "Nafsuku ingin kepada ga- 
ram yang tidak tertumbuk halus, semenjak duapuluh tahun yang lalu”. 
Dýri Ahmad bin Khalifah, yang berkata: "Nafsuku ingin semenjak dua- 
puluh tahun yang lalu, dimana ia tidak meminta padaku, selain air untuk 
menghilangkan hausnya. Maka aku tidak menghilangkan hausnya itu” 
Diriwayatkan, bahwa 'Atabah Al-Ghallam mengingini daging sudah tujuh 
tahun lamanya. Lalu sesudah itu ia berkata: "Aku malu pada diriku 
menolaknya semenjak tujuh tahun yang lalu, tahun demi tahun. Maka 
aku beli sepotong daging atas roti. Aku goreng dan aku tinggaikan diatas 
roti. Lalu aku bertemu dengan seorang anak kecil, seraya aku bertanya: 
"Bukankah engkau anak si Anu dan ayahmu sudah meninggal?”. 
Anak itu menjawab: "Benar!”. 

Maka aku berikan kepadanya daging itu”. 

Mereka mengatakan, bahwa 'Atabah lalu menangis, seraya membaca 
ayat:- 


1135 


ad - #0, TA zobs T% Kha 
(A Paan eat Mal, as 


(Wa yuth “imuunath- thaʻaama “alaa hubbihi miskiinan wa ya-tiiman wa 
asiiraa). 
Artinya: "Mereka memberikan makanan dengan kasih sayangnya Ta 
orang miskin, anak yatim dan orang tawanan (terpenjara)” - S. Ad- 
Dahr, ayat 8. 
Kemudian, sesudah itu ia tidak pernah merasakannya lagi. 
Bertahun-tahun 'Atabah ingin kepada tamar. Maka pada suatu hari, ia 
membeli tamar dengan harga satu girath (seperduapuluh dinar). Dan di- 
angkatnya sampai malam untuk ia makan pagi. 'Atabah berkata: "Lalu 
berhembuslah angin kencang, sehingga menggelapkan dunia. 

Maka manusia pun terkejut. Lalu 'Atabah menghadap kepada dirinya, 
' seraya berkata: "Inilah karena keberanianku kepada engkau dan pembe- 
lianku tamar dengan girath itu”. Kemudian ia berkata kepada dirinya: 
”Aku tiada menyangka siksaan manusia, selain disebabkan dosa engkau. 
Atas tanggunganku, bahwa engkau tiada merasakan tamar itu”. 
Daud Ath-Tha-i membeli sayur dengan harga setengah fals (uang temba- 
ga pada masa itu) dan dengan satu fals. Ia menghadap malam seluruh- 
nya, dengan mengatakan kepada dirinya: "Celaka engkau hai Daud! A- 
langkah panjangnya hisab (perhitungan amal) kamu pada hari akhirat!”. 
Kemudian, tiada ia makan sesudah itu, selain roti tiada berlauk. 
Pada suatu hari 'Atabah Al-Ghallam berkata kepada Abdulwahid bin 
Zaid: "Bahwa si Anu menyifatkan dari dirinya suatu tempat yang tiada 
aku kenal dari diriku”. Lalu Abdulwahid menjawab: "Karena engkau 
memakan tamar serta roti engkau. Dan dia tidak menambahkan sesuatu 
diatas roti”. 
Maka 'Atabah menjawab: "Jikalau aku meninggalkan makan tamar, nis- 
caya aku kenal tempat itu?”. 
Lalu Abdulwahid menjawab: "Ya dan tempat yang lain dari itu lagi”. 
'Atabah pun lalu menangis. 
Maka berkatalah sebahagian sahabat 'Atabah kepadanya: “Kiranya Allah 
tidak mempertangiskan mata engkau! Adakah engkau menangis diatas ta- 
mar?”. 
Lalu Abdulwahid berkata: "Biarkanlah dia! Karena dirinya sudah menge- 
tahui akan kebenaran cita-citanya tentang meninggalkan itu. Yaitu, apa- 
bila ia meninggalkan sesuatu, niscaya tidak akan diulanginya lagi”. 
Ja'far bin Nasar berkata: "Aku disuruh oleh Junaid membeli untuknya 
buah tin al-waziri (nama semacam buah-buahan). Sesudah aku beli, lalu 
diambilnya sebuah ketika makan pagi. Diletakkannya dalam mulutnya, 


1136 


kemudian dicampakkannya dan terus ia menangis. Kemudian ia berkata 

”Bawalah!” 

Lalu aku bertanya kepadanya tentang yang demikian. Maka ia menja- 
wab: "Dipanggil aku oleh Pemanggil dengan kata-kata: "Apakah engkau 
tidak malu? Telah engkau tinggaikan dari karenaKu, kemudian engkau 
kembali lagi kepadanya”. 

Saleh Al-Marri berkata: "Aku berkata kepada 'Atha As-Salmi: "Sesung- 
guhnya aku dengan rasa berat membuat sesuatu untukmu. Maka jangan- 
lah engkau tolak demi kehormatanku!”. 

Lalu 'Atha menjawab: "Buatlah apa yang engkau kehendaki!”. 

Saleh menerangkan seterusnya: "Lalu aku bawa kepadanya bersama pu- 
teraku, minuman dari tepung yang sudah aku ramas dengan minyak 
samin dan air madu. Aku katakan kepadanya: ”Silakan!”. Sehingga di- 
minumnya. 

Pada keesokan harinya, aku buat lagi seperti itu. Tetapi ditolaknya dan 
tidak diminumnya. Lalu aku maki dan mencacinya diatas sikapnya yang 
demikian. Dan aku mengatakan: "Subhana'llah! Engkau tolak aku atas 
kehormatanku”. Demi ia melihat perasaanku disebabkan yang demikian, 
lalu ia menjawab: “Jangan menyakitkan engkau oleh sikapku ini! Sesung- 
guhnya aku sudah meminumnya pada kali pertama. Dan aku mencoba 
diriku pada kali kedua untuk meminumnya. Lalu aku tidak sanggup yang 
demikian. Tiap kali aku bermaksud demikian, lalu aku teringat akan fir- 
man Allah Ta'ala:- 


n ELIA IE ARATE éz a : 2563 ai 
(va DP) aa PATIN 


(Yatajarra'uhu wa laa yakaadu yusiighuhu, wa ja'tiihil-mautu min kulli 
makaanin wa maa huwa bi-mayyitin, wa min waraa-ihi “adzaabun gha- 
Aiidh). 

Arunya: Uinirupnya sedikit dan hampir tidak dapat diteguknya dan 
kematian datang kepadanya dari segala penjuru, tetapi dia tidak mati 
dan dibelakangnya siksaan yang keras”. S. Ibrahim, ayat 17. 

Saleh berkata: "Lalu aku menangis dan aku berkata pada diriku: "Aku 
berada pada suatu lembah dan engkau berada pada lembah yang lain”. 
As-Sirri As-Sagati berkata: "Semenjak tigapuluh tahun yang lalu, nafsuku 
meminta padaku untuk aku rendamkan daging sembelihan dalam air manis. 
Tetapi aku tidak memakannya”. 

Abubakar Al-Jalla' berkata: "Aku kenal seorang laki-laki yang dikatakan 
kepadanya oleh nafsunya: "Aku bersabar karena engkau, tidak makan se- 
puluh hari. Berikanlah kepadaku sesudah itu, suatu keinginan yang aku i- 
ngini”. Lalu laki-laki tersebut menjawab kepada nafsunya: ”Aku tiada 
menghendaki engkau tahan lapar sepuluh hari. Tetapi tinggalkanlah nafsu- 


1137 


keinginan itu!”. 

Diriwayatkan, bahwa seorang 'abid (yang banyak beribadah) memanggil 

sebahagian temannya. Lalu 'abid tersebut mendekatkan roti kepadanya. 

Maka temannya itu membalik-balikan roti, untuk dipilihnya yang terbaik. 
Lalu 'abid itu berkata kepadanya: "Hai! Apa yang anda perbuat? Apa- 

kah tidak anda ketahui, bahwa dalam roti yang tidak anda sukai itu, ter- 

dapat demikian banyak hikmahnya? Dan telah bekerja padanya sekian 

banyak pembuatnya. Sehingga ia berputar dari awan yang membawa air 
dan air yang menyirami bumi, angin, bumi, binatang ternak dan anak 

Adam (manusia). Sehingga jadilah roti itu kepada anda. Kemudian, 
anda sesudah yang tersebut ini, anda membalik-balikkannya. Dan tidak 
merelainya”. 

Pada hadits, disebut, yang maksudnya: ”Roti itu tidak berputar dan ter-. 
letak dihadapan engkau, sebelum bekerja tigaratus enampuluh pembuat 
padanya. Yang pertama, malaikat Mikail a.s. yang menyukati air dari gu- 
dang rahmat. Kemudian para malaikat yang menghalau awan, matahari 
bulan, bintang-bintang, para malaikat angin dan binatang bumi. Dan 
yang terakhir dari mereka itu, ialah: tukang roti. 

Wa in ta 'udduu mi'matal-laahi laa tuhshuuhaa). 

Artinya: "Kalau kamu hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan sanggup 
kamu menghitungnya” - S. Ibrahim, ayat 34. (1). D 

Sebahagian mereka mengatakan: ”Aku datangi Qasim Al -Jav'i. Lalu aku 
* tanyakan tentang zuhud. Yang manakah yang dikatakan zuhud?” 

Maka Qasim Al-Jau'i menjawab: ”Apa saja yang engkau dengar pada- 
nya? Maka engkau hitung kata-kata”. Lalu Qasim itu diam. 

Maka aku tanyakan: "Apakah yang engkau katakan lagi?” 

Lalu ia menjawab: "Ketahuilah, bahwa perut itu dunia hamba Allah. 
Maka sekadar yang dimilikinya dari perutnya itu, dimilikinya dari zuhud. 
Dan dengan kadar yang dimiliki oleh perutnya itu, ia dimiliki oleh duni- 

a”. 

Pada suatu kali Bisyr bin Al-Hars sakit. Lalu ia datang kepada Abdur- 

rahman tabib, menanyakan tentang sesuatu makanan yang sesuai dengan 

dia. Maka menjawab tabib: "Anda menanyakan aku. Apabila aku te- 

rangkan kepada anda, niscaya anda tidak akan menerima dari padaku?” 

Bisyr bin Al-Hars menjawab: "Terangkanlah kepadaku, supaya aku de- 

ngar!”. 

Tabib menjawab: "Anda minum sakanjabin (terbuat dari cuka dan madu). 

Anda menghirup safarjal dan sesudah itu anda makan isfidzibaj”. 

Laju Bisyr bertanya: "Tahukah anda sesuatu yang lebih murah dari sa- 
“kanjabin, yang dapat menggantikannya?” 

Abdurrahman tabib menjawab: “Tidak!” 


(1). Menurut Al-Iragi, beliau tak pernah menjumpai hadits ini. 


1138 


Lalu Bisyr menjawab: ”Aku tahu”. 

“Apakah itu?” - tanya tabib. 

Bisyr menjawab: ”Al-handaba dengan cuka”. 

Kemudian, Bisyr bertanya lagi: "Tahukah anda sesuatu yang lebih murah 
dari safarjal, yang dapat menggantikannya?”. | 
Tabib menjawab: ”Tidak!”. 

Bisyr menjawab: "Aku tahu”. 

”Apakah itu?” - tanya tabib. 

Bisyr menjawab: "Al-Khurnub Asy-Syami”, 

Bisyr bertanya pula: "Tahukah anda sesuatu yang lebih murah dari isfi- 
dzibaj, yang dapat menggantikannya?” 

Tabib menjawab: “Tidak!” 

Bisyr menjawab: "Aku tahu, yaitu: air himmish (kacang putih) dengan 
minyak samin sapi dan yang serupa dengan dia”. 

Lalu Abdurrahman tabib berkata kepada Bisyr: "Anda lebih tahu daripa- 
daku, tentang ketabiban. Maka mengapakah anda bertanya kepadaku?”. 
Dengan ini tahulah kita bahwa mereka itu, mencegah diri dari keinginan 
nafsu-syahwat dan dari kekenyangan dengan makanan. Mereka mencegah 
itu karena faedah-faedah yang telah kami sebutkan. Dan pada setengah 
waktu, karena mereka berada dalam keadaan tidak dibersihkan oleh 
yang halal. Maka mereka tidak mempermudahkan untuk dirinya, selain 
sekadar darurat. Dan keinginan nafsu-syahwat itu tidak termasuk baha- 
gian darurat. Sehingga Abu Sulaiman pernah berkata: "Garam itu suatu 
keinginan, karena tambahan atas roti. Dan dibalik roti itu nafsu keingin- 
an”. 

Inilah tingkat penghabisan! Orang yang tak sanggup atas yang demikian, 
maka seyogialah tidak lalai tentang dirinya dan tidak terjerumus dalam 
keinginan nafsu-syahwat. Maka cukuplah keborosan bagi manusia, bahwa 
ia makan setiap yang diingininya dan berbuat setiap yang menjadi hawa- 
nafsunya. Maka seyogialah ia tidak membiasakan memakan daging. 

Ali r.a. berkata: "Siapa yang meninggalkan makan daging empatpuluh 
hari, niscaya buruklah kejadiannya. Dan siapa yang terus-menerus makan 
daging empatpuluh hari, niscaya kesatlah hatinya”. 

Dan ada yang mengatakan, bahwa terus-menerus makan daging itu mem- 
punyai kecanduan, seperti kecanduan khamar. Bagaimana pun ia lapar 
dan nafsunya ingin bersetubuh, maka tiada seyogialah ia makan dan ber- 
setubuh. Ia memberikan kepada nafsunya dua keinginan, maka kuatlah 
keinginan itu kepadanya. Kadang-kadang nafsu itu meminta makan, un- 
tuk rajin bersetubuh. 

Disunatkan tidak tidur waktu kenyang, karena ia mengumpulkan antara 
dua kelalaian. Lantaran itu, maka terbiasalah ia kelesuan tubuh. Dan ke- 
satlah hatinya karena yang demikian. Tetapi hendaklah ia mengerjakan 
shalat atau duduk, lalu berdzikir kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya itu- 


1139 


lah yang lebih mendekatkan an syukur. Pada hadits tersebut:- 
E E PE P YA 


(Adziibuu tha'aamakum bidz-dzikri wash-shalaati wa laa tanaamuu 'alaihi 
fa tagsuu guluubukum) 
Artinya: ”Hancurkanlah makananmu dengan dzikir dan shalat. Dan ja- 
nganlah kamu tidur atas makanan (tidur sedang kekenyangan), maka ke- 
satlah hatimu”.- (1). 2 
Sekurang-kurangnya yang demikian itu mengerjakan shalat empat raka'at 
atau membaca tasbih seratus kali atau membaca sejuz Al-Qur-an sesudah 
baru saja makan. 
Adalah Sufyan Ats-Tsauri apabila kenyang pada malam hari, lalu ia hi- 
dupkan malam tersebut dengan ibadah. Dan apabila ia kenyang pada 
siang hari, niscaya disambungkannya dengan shalat dan dzikir. Ia menga- 
takan: “Telah kenyang budak hitam itu dan memayahkannya untuk me- 
layani tuannya”. 
Pada suatu kali Sufyan berkata: "Keledai itu kekenyangan dan menyu- 
- sahkannya”. 
Manakala mengingini sesuatu makanan dan buah-buahan yang baik, 
maka seyogialah meninggalkan roti dan memakan buah-buahan itu, seba- 
gai ganti dari roti. Supaya menjadi makanan dan tidak menjadi 
penyedapan semata-mata. Agar tidak terkumpul bagi nafsu antara kebia- 
saan dan keinginan. 
Sahl memandang kepada Ibnu Salim dan dalam tangannya roti dan ta- 
mar. Lalu Sahl berkata kepadanya: "Mulailah dengan tamar! Kalau ter- 
dapat kecukupan bagi engkau dengan tamar itu, maka baik sekali. Kalau 
` tidak, ambillah roti sesudah itu sekedar keperluan engkau?!”. 
Manakala diperoleh makanan halus dan kasar, maka hendaklah didahulu- 
kan makanan halus. Karena tidak akan mengingini lagi makanan kasar 
sesudahnya. Kalau didahulukan makanan kasar, niscaya akan makan lagi 
makanan halus, karena kehalusannya. 
Setengah mereka berkata kepada sahabat-sahabatnya: "Jangan engkau 
makan yang diingini! Kalau engkau makan, maka jangan engkau cari. 
Kalau engkau cari, maka jangan engkau cintai. Dan mencari sebahagian 
dari bermacam-macam roti itu nafsu keinginan namanya”. 
Abdullah bin Umar r.a. berkata: "Tiada buah-buahan yang datang kepa- 
da kami dari Irak yang paling kami sukai, selain dari roti”. Ia meman- 
dang roti itu sebagai buah-buahan. 
Kesimpulannya, tiada jalan kepada menyia- anakan. nafsu dalam keingin- 


(Q1). Diriwayatkan Ath-Thabrani dari "A'isyah, dengan sanad dia t. 


1140 


an-keinginan yang diperbolehkan dan menurutinya dalam setiap hal. 
Maka dengan kadar yang dicukupkan oleh seorang hamba Allah dari 
nafsu-keinginannya itu, ditakuti akan dikatakan kepadanya pada hari ki- 
amat:- | ` 


PEN Wan CN KI AAN 
alan Up NE AA p eban 


Adzhabtum thayyibaatikum fii hayaatikumud-dun-ya was-tam-ta'tum 
bihaa). | 
Artinya: "Kesenanganmu telah kamu habiskan dalam kehidupanmu didu- 
nia dan kamu telah bersukacita dengan itu”. - S. Al-Ahgaf, ayat 20. Dan 
dengan kadar ia menentang hawa-nafsunya dan meninggalkan keinginan- 
nya itu, ia akan memperoleh kesenangan pada hari akhirat dengan kei- 
nginan-keinginannya. 
Setengah ulama dari penduduk Basrah berkata: "Nafsuku bertengkar de- 
ngan aku, karena ingin kepada roti beras dan ikan. Lalu aku cegah kei- 
nginan itu. Maka kuatlah tuntutannya dan sangat beratlah perjuanganku 
menentangnya, selama duapuluh tahun”. 
Tatkala ulama tersebut tadi meninggal, lalu berkata banana mereka: 
' "Aku bermimpi dia dalam tidurku, lalu aku bertanya kepadanya: ”Apa- 
kah yang diperbuat oleh Allah dengan engkau?”. Ia menjawab: "Tiada 
yang lebih baik untuk aku terangkan, apa yang dipertemukan aku oleh 
Tuhanku dari berbagai macam nikmat dan kemuliaan. Dan adalah yang 
mula pertama, Ia menerimakan aku itu, roti beras dan ikan. Ia berfir- 
man: "Makanlah hari ini menurut keinginanmu dengan puas, tanpa per- 
hitungan?”. 
Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman:- 


resa, PA YAN APA 1 lm 
(Kuluu wasy-rabuu hanii-an bimaa aslaftum fil-ayyaamil-khaaliyah) 
Affinya: "Makan dan minumlah dengan penuh kepuasan, disebabkan 
(perbuatan baik) yang telah kamu kirimkan lebih dahulu dihari yang 
lampau”. - S. Al-Haggah, ayat 24. 
Mereka telah mendahului dengan meninggalkan nafsu-syahwat. Karena 
itulah Abu Sulaiman berkata: "Meninggalkan sesuatu nafsu-syahwat dari 
nafsu-nafsu syahwat itu, lebih bermanfa'at bagi hati daripada puasa seta- 
hun dan bangun mendirikan shalat setahun. 
Kiranya Allah memberi taufig kepada kita bagi yang diridlaiNya! 


PENJELASAN: perbedaan hukum lapar dan keutamaannya dan perbeda- 
can keadaan manusia tentang lapar. 


Ketahuilah, bahwa tuntutan yang paling jauh pada semua pekerjaan dan 
budi-pekerti, ialah: ditengah-tengah (sedang). Karena pekerjaan yang ba- 


1141 


ik. ialah: ditengah-tengah. Masing-masing dari kedua tepi pekerjaan yang 
dimaksud, adalah tercela. Dan apa yang telah kami bentangkan tentang 
keutamaan lapar, kadang-kadang menunjukkan kepada bersangatan 
padanya itu diminta (dituntut). Dan jauhlah yang demikian! Akan tetapi 
setengah dari rahasia hikmah Syari'at, ialah, bahwa tiap-tiap yang dimin- 
ta oleh tabiat manusia itu, tepi yang terjauh. Dan ada padanya kerusak- 
an. Maka datanglah Syariat dengan keras mencegah (melarang)nya, dia- 
tas cara yang menunjukkan pada orang bodoh, bahwa yang dicari (yang 
dituntut), ialah: melawani apa yang dikehendaki olek tabiat manusia itu, 
sejauh mungkin. Dan orang yang berilmu mengetahui, bahwa yang di- 
maksud, ialah: ditengah-tengah. Karena tabiat manusia apabila menuntut 
sangat kenyang, maka syariat seyogialah memuji sangat lapar. Sehingga 
tabiat manusia itu adalah penggerak dan syariat itu pencegah. Lalu kedu- 
anya berlawanan. Dan berhasil: yang sedang (ditengah-tengah). Karena 
orang yang sanggup secara keseluruhan mencegah keinginan tabiatnya 
itu, amat jauh dari kenyataan. Maka ia tahu, bahwa ia tidak berkesudah- 
an kepada penghabisan. Karena jikalau ada orang yang berlebih-lebihan 
melawan tabiatnya, niscaya pada Syariat juga ada yang menunjukkan atas 
buruknya yang demikian. sebagaimana syariat bersangatan memuji 
bangun malam hari (untuk shalat) dan puasa siang hari. Kemudian, keti- 
ka diketahui oleh Nabi s.a.w. tentang keadaan sebahagian mereka (saha- 
batnya) berpuasa sepanjang waktu dan bangun malam seluruhnya, lalu 
beliau melarang yang demikian (1). 

Apabila anda telah mengetahui ini, maka ketahuilah, bahwa yang lebih 
utama (afdlal) dengan mendasarkan kepada sifat (tabiat) manusia yang 
sedang itu, bahwa: makan kira-kira tidak merasa berat perut dan tidak 
merasa dengan pedih lapar. Tetapi ia lupa kepada perutnya, lalu tidak 
sekali-kali membekas lapar padanya. 

Sesungguhnya yang dimaksud dari makan itu, kekekalan hidup, kekuatan 
ibadah. Dan berat perut itu mencegah ibadah. Dan pedih lapar juga 
membimbangkan hati dan mencegah dari ibadah. Maka yang dimaksud 
itu, bahwa makan dengan makan yang tidak meninggalkan bekas bagi 
yang dimakan. Supaya adalah ia menyerupai dengan malaikat. Dan para 
„malaikat itu sesungguhnya gudus (suci) dari beratnya makanan dan pe- 
dihnya lapar. Dan maksud manusia itu mengikuti para malaikat. 
Apabila tidak ada bagi manusia, dari kenyang dan lapar, maka keadaan 
yang terjauh dari dua tepi itu, ialah: ditengah-tengah. Yaitu: sedang (i'ri- 
dal). Tuntutan manusia buat jauh dari tepi-tepi yang berhadapan ini de- 
ngan kembali kepada: ditengah-tengah, adalah seperti semut yang dicam- 
pakkan ditengah-tengah lingkaran yang dipanaskan atas api, yang dicam- 
-pakkan diatas lantai. Maka semut itu lari dari kepanasan lingkaran. Dan 


(1). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim. 


1142 


lingkaran itu mengelilinya. Ia tidak sanggup keluar dari lingkaran terse- 
but. Maka senantiasalah ia lari, sehingga ia tetap pada pusat (markaz), 
yaitu: ditengah-tengah. Kalau ia mati, maka matilah ia ditengah-tengah. 
Karena ditengah-tengah itu adalah tempat terjauh dari kepanasan yang 
ada dalam lingkaran yang mengelilinginya. 

Maka seperti demikian juga nafsu-keinginan yang mengelilingi manusia, . 
sebagai pengelilingan lingkaran tersebut dengan semut. Dan para malai- 
kat diluar dari lingkaran itu. Dan tak ada harapan bagi manusia untuk : 
keluar. 

Manusia itu ingin menyerupai malaikat pada kelepasan. Maka yang lebih 
menyerupainya dengan para malaikat, ialah: jauh. Yang terjauh. tempat 
dari tepi-tepi itu, ialah: tengah-tengah. Maka jadilah tengah-tengah itu 
yang dicari pada semua hal yang berhadapan ini. Dan mengenai itulah 
yang disabdakan oleh Nabi s.a.w.:- 


(Khatrul-umuuri ausaathuhaa). 
Artinya: "Sebaik-baik pekerjaan, ialah: yang ditengah-tengah”. (1). 
Dan kepadanyalah disyaratkan dengan firman Allah Ta'ala:- 


OI 2 os, 


Maan) DE PN TAMAT 


(Wa kuluu wasy-rabuu wa laa tusrifuu). 

Artinya: "Dan makanlah dan minumlah dan jangan melampaui batas!”. 
S. Al-A'raf, ayat 31. 

Manakala manusia tiada merasa lapar dan kenyang, niscaya mudahlah 
bagitya ibadah dan berpikir. Ringanlah pada dirinya dan kuatlah bera- 
mal dengan keringanan itu. Akan tetapi ini adalah sesudah kesederhana- 
an tabiat. 

Adapun pada permulaan pekerjaan, apabila nafsu itu galak, rindu 
kepada segala keinginan, cenderung kepada berlebih-lebihan, maka kese- 
derhanaan (itidal) tiada bermanfa'at. Tetapi tak boleh tidak dengan ber- 
sangatan menyakitkan nafsu itu dengan kelaparan, sebagaimana menya- 
kitkan hewan yang tidak terlatih, dengan kelaparan, pukulan dan lain- 
nya. Sehingga ia sederhana (lurus). 

Apabila hewan itu telah terlatih, lurus dan kembali kepada kesederhana- 
an, nicaya ditinggalkan penyiksaan dan menyakitkannya. Dan karena ra- 
hasia inilah, guru (syekh) itu menyuruh muridnya dengan apa yang tidak 


(1). Dirawikan Al-Baihagi, sebagai hadits mursal. 


1143 


dilakukannya pada dirinya sendiri. Ia menyuruh muridnya lapar dan ia 
sendiri tidak lapar. Ia melarang muridnya buah-buahan dan keinginan-ke- 
inginan dan ia sendiri kadang-kadang tidak melarang daripadanya. Kare- 
na'ia telah selesai mendidik dirinya, lalu tidak perlu lagi menyiksakan- 
nya. 

Manakala kebanyakan keadaan nafsu itu rakus, mempunyai keinginan, 
liar dan tak mau beribadah, niscaya yang lebih pantas bagi nafsu itu la- 
par, yang merasakan dengan kepedihannya dalam banyak hal, supaya 
nafsu itu hancur. Dan yang dimaksud, bahwa ia hancur, sehingga ia iu- 
rus. Maka dikembalikan sesudah itu, pada makanan juga, kepada kelu- 
rusan (i'“-tidal). | 

Sesungguhnya dilarang terus-menerus lapar pada orang-orang yang men- 
jalani jalan akhirat, apakah ia orang siddig atau orang tertipu, yang bo- 
doh. 

Adapun orang siddig, karena ketegakan dirinya diatas jalan yang lurus 
dan ketidak perluannya lagi, ia dihalau dengan cambuk kelaparan kepada 
kebenaran. 

Mengenai orang yang tertipu, maka lantaran persangkaannya kepada 
dirinya, bahwa ia orang siddig, yang tidak memerlukan lagi kepada men- 
didik dirinya, yang menyangka dirinya orang baik. Dan ini adalah tipuan 
besar. Dan itulah yang terbanyak. 

Sesungguhnya diri (jiwa) amat sedikit memperoleh pendidikan yang sem- 
purna. Kebanyakannya tertipu, lalu memandang kepada orang siddig dan 
mentolerir (bersikap membolehkan) dirinya pada yang demikian. Maka 
bersikap membolehkan dirinya seperti orang sakit yang memandang ke- 
pada orang yang telah sembuh dari penyakitnya. Lalu memakan apa 
yang dimakan oleh orang yang sudah sembuh itu. Dan menyangka diri- 
nya sudah sehat. Maka binasalah dia. | 

Dan yang menunjukkan bahwa pengkadaran makanan dengan kadar 
yang sedikit, pada waktu tertentu dan macam tertentu, tidaklah itu yang 
dimaksudkan padanya. Sesungguhnya yang menjadi maksud, ialah: 
melawan nafsu yang jauh dari kebenaran, yang tidak sampai kepada ting- 
kat kesempurnaan. Rasulu'llah s.a.w. tidak mempunyai pengkadaran dan 
pengwaktuan bagi makanannya. 'A'isyah r.a. berkata: "Adalah Rasulw- 
llah s.a.w. berpuasa, sehingga kami mengatakan: ia tiada berbuka. Dan 
ia berbuka, sehingga kami mengatakan: ia tiada berpuasa” (1). 
Rasulu'llah s.a.w. datang kepada isterinya, lalu bertanya: ” Adakah 
padamu sesuatu (untuk dimakan)?”. Kalau dijawab: ada, maka Rasulu'- 
lah s.a.w. makan. Kalau dijawab: tidak ada, lalu beliau berkata: “Kalau 
begitu, aku puasa”. (2). 


(1). Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. 
(2). Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa-i dari 'A'isyah. 


1144 


Adalah dibawa kepada beliau sesuatu, lalu beliau bersabda: “Sesungguh- 
nya aku tadinya bermaksud puasa”. Kemudian beliau makan makanan 
yang dibawa itu. (1). | 
“Pada suatu hari, Rasulu'llah s.a.w. mau pergi keluar, seraya bersabda: 
“Aku berpuasa!”. Lalu “A'isyah r.a. menjawab: “Orang telah menghadi- 
ahkan hais (tamar yang sudah dikeluarkan bijinya, dihancurkan dan dira- 
mas dengan minyak samin) kepada kita”. Maka beliau menjawab: "Tadi- 
nya aku bermaksud puasa. Tetapi bawalah kemari!”. (2). 
Karena itulah diceriterakan dari Sahl, bahwa orang bertanya kepadanya: 
“Bagaimana anda pada permulaan anda?”. Lalu ia menceritakan dengan- 
bermacam-macam latihan. 
Diantaranya, ia makan pada suatu waktu daun nabig. Diantaranya, ia 
makan buah tin yang ditumbuk pada masa tiga tahun. Kemudian, ia me- 
nerangkan, bahwa dengan tiga dirham, ia makan untuk tiga tahun. Lalu 
orang bertanya kepadanya: "Bagaimana engkau pada waktu sekarang 
ini?”. [a menjawab: "Aku makan tanpa batasan dan pengwaktuan”. 
Dan tidaklah dimaksud dengan katanya: tanpa batas dan pengwaktuan, 
bahwa: aku makan banyak. Tetapi, yang dimaksud, ialah: bahwa aku ti- 
dak kadarkan dengan suatu kadar tertentu, apa yang akan aku makan. 
Dihadiahkan orang makanan yang baik-baik kepada Ma'ruf Al-Karkhi. 
Lalu ia makan. Maka orang bertanya kepadanya: "Saudara anda Bisyr 
tidak makan seperti ini”. Lalu ia menjawab: “Saudaraku Bisyr telah 
dipegang oleh sifat wara’. Dan aku sendiri, disenangi oleh ilmu- 
ma'rifah”. 
Kemudian, Ma'ruf menyambung: “Sesungguhnya aku adalah tamu pada 
rumah tuan-hamba. Apabila aku diberi makan, niscaya aku makan. 
Apabila aku dilaparkan, niscaya aku sabar. Tak ada padaku menentang 
dan membeda-bedakan”. 
Ibrahim bin.Adham menyerahkan uang beberapa dirham kepada sebaha- 
: giañ temannya, seraya berkata: “Belilah untuk kita dengan dirham- 
dirham ini: zubdah (kepala dadih), madu dan roti hawari!”. 
Lalu ia ditanyakan: “Hai Aba Ishak! Dengan ini semuanya?”. 
Ibrahim bin Adham menjawab: "Kasihan engkau! Apabila kita dapat, 
niscaya kita" makan sebagaimana makanan laki-laki. Apabila kita dalam 
keadaan tidak ada, niscaya kita sabar, sebagaimana sabarnya laki-laki”. 
Pada suatu hari. Ibrahim bin Adham menyediakan banyak makanan dan 
mengundang sejumlah kecil teman-temannya. Diantaranya: Al-Auza'i dan 
Ats-Tsauri. Lalu Ats-Tsauri berkata “kepadanya: "Hai Aba Ishak! 
Apakah anda tidak takut, bahwa ini bertebih-lebihan?”. | 
Ibrahim bin Adham menjawab: "Tidak ada berlebih-lebihan pada ma- 


(1). Diriwayatkan oleh Al-Baihagi dari 'A'isyah. 
(2). Diriwayatkan oleh Muslim dari 'A'isyah. 


1145 


kanan. Berlebih- lebihan itu hanya pada pakaian dan perabot rumah-tang- 
ga”. 

Maka orang yang mengambil ilmu dengan ena dan menyalin seca- 
ra taqlid (mengikuti begitu saja), melihat yang demikian ini dari Ibrahim 
bin Adham. Dan mendengar dari Malik bin Dinar, bahwa ia berkata: 
“Tidak masuk garam kerumahku semenjak duapuluh tahun yang lalu”. 
Dan dari Sirri As-Sagathi, didapat kabar, bahwa ia semenjak empatpuluh 
tahun yang lalu, ingin merendamkan daging yang sudah dipotong dalam 
dibs (air manis dari buah anggur atau tamar). Tetapi tidak dilakukannya. 
Maka orang yang mengambil ilmu tadi, melihat ada pertentangan (antara 
ulama-ulama tersebut). Lalu ia heran atau memutuskan, bahwa salah se- 
orang dari keduanya itu salah. Dan orang yang dapat melihat rahasia-ra- 
hasia perkataan itu tahu, bahwa semua itu benar. Tetapi didasarkan ke- 
pada perbedaan keadaan. Kemudian keadaan-keadaan yang berbeda ini, 
akan didengar oleh orang cerdik yang hati-hati atau orang dungu yang 
tertipu dengan dirinya. Lalu orang yang hati-hati itu berkata: "Tidaklah 
aku termasuk dalam kumpulan orang-orang yang arif (arifin), sehingga 
aku bertoleransi akan diriku (nafsuku). Tidaklah diriku (nafsuku) itu, le- 
bih ta'at dari diri (nafsu) Sirri As-Sagathi dan Malik bin Dinar. Dan me- 
reka ini, termasuk sebagian dari orang-orang yang mencegah nafsunya 
dari segala keinginan hawa nafsu. Lalu ia mengikuti mereka itu. 
Orang yang tertipu dengan dirinya berkata: “Tiadalah nafsuku lebih dur- 
haka daripada nafsu Ma'ruf Al-Karkhi dan Ibrahim bin Adham, lalu aku ` 
ikuti mereka. Dan aku buang pengkadaran pada makanarku. Maka aku 
tamu pula pada rumah tuan-hambaku (penghuluku). Lalu bagaimana aku 
mengelaknya?”. 

Kemudian, kalau seseorang menyingkatkan mengenai hak dan kemulia- 
annya atau mengenai harta dan kemegahannya dengan suatu jalan saja, 
niscaya datanglah kiamat kepadanya. Dan ia sibuk dengan pengelakan. 
Dan ini adalah jalan yang lapang bagi setan bersama orang-orang dungu. 
Bahkan membuang pengkadaran pada makanan dan puasa dan memakan 
segala yang diingini itu, tiada akan selamat, kecuali bagi orang yang me- 
lihat dari lobang ke-wali-an dan ke-nabi-an. Lalu ada tanda diantara dia 
dan Allah pada pelepasan dan penggenggamannya. Dan yang demikian 
itu tidak akan ada, kecuali sesudah keluar diri daripada mengikuti hawa- 
nafsu dan adat kebiasaan secara keseluruhan. Sehingga adalah makannya 
itu, apabila ia makan diatas niat, sebagaimana imsaknya (menahan diri 
tidak makan) itu, dengan niat. Maka ia adalah beramal karena Allah pa- 
da makannya dan berbukanya. 

Maka seyogialah dipelajari tentang berhati-hatinya Umar r.a. Adalah U- 
mar r.a. melihat Rasulu'llah s.a.w. menyukai madu dan memakannya 
(H). 


(1). Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah. 


1146 


Lalu Umar r.a. tidak meng-kias-kan (membandingkan) dirinya kepada 
Nabi s.a.w. Bahkan ketika dibawa kepada Umar r.a. minuman dingin 
' bercampur dengan madu, ia memutar-mutarkan gelas itu ditangannya, se- 
raya berkata: "Aku minum dia dan hilanglah kemanisannya dan tinggal- 
lah ikutannya. Nyahkaniah daripadaku perhitungannya dan ketinggalan- 
nya!” i : 

- Rahasia-rahasia ini tiada boleh bagi seorang guru membukakannya kepa- 
da muridnya. Tetapi ia pendekkan saja kepada memujikan lapar. Dan ti- 
dak diajaknya kepada f#ridal (sedang atau tengah-tengah). Karena - tidak 
mustahil - bahwa murid itu akan memendekkan dari apa yang diajakkan 
dia kepadanya. Maka seyogialah, bahwa ia diajak kepada kesudahan 
lapar, sehingga memudahkan baginya i'tidal. Dan tidak disebutkan kepa- 
da murid itu, bahwa orang arif yang sempurna, tidak memerlukan kepa- 
da latihan. Maka sesungguhnya, setan itu memperoleh -tempat 
bergantung dari hatinya. Lalu setan itu, membisikkan kepadanya setiap 
saat: "Bahwa engkau itu orang arif yang sempurna. Dan apa yang meng- 
hilangkan ma'rifah dan kesempurnaan daripada engkau?”. 

Bahkan diantara kebiasaan Ibrahim Al-Khawwash itu, ia masuk bersama 
mutidnya dalam setiap latihan (riadlah) yang disuruhnya. Supaya tidak 
terguris dihati murid itu, bahwa guru tidak menyuruhnya dengan apa 
yang tiada diperbuatnya. Lalu yang demikian melarikan murid itu dari 
latihan. | 
Orang kuat, apabila sibuk dengan latihan dan memperbaki orang lain, 
niscaya harus turun kebatas orang-orang lemah, untuk menyerupai de- 
ngan mereka dan berlemah-lembutan dalam membawa mereka kepada 
kebahagiaan. 

Dan ini percobaan besar bagi nabi-nabi dan wali-wali! 

Apabila batas i'tidal itu tersembunyi pada semua orang, maka seyogialah 
tidgk ditinggalkan kehati-hatian dan penjagaan dalam semua hal. Karena 
itulah, Umar r.a. mendidik-puteranya Abdullah, tatkala ia masuk ketem- 
patnya, lalu didapatinya puteranya sedang memakan daging yang dima- 
sak dengan minyak samin. Maka dipukuinya dengan cambuk, seraya ber- 
kata: "Kamu tak punya ibu! Makanlah sehari roti dan daging, sehari roti 
dan susi, sehari roti dan minyak samin, sehari roti dan minyak zait, se- 
hari roti dan garam dan sehari roti saja!”. 

Inilah yang dinamakan i'tidal! Adapun terus-menerus daging dan keingin- . 
an-keinginan lainnya, maka itu keterlaluan dan berlebih-lebihan. Dan 
meninggalkan daging secara keseluruhan itu kikir. Dan ini (yang tersebut 
tadi diatas) adalah sedang diantara yang demikian. 

Allah Ta'ala maha-tahu! 


1147 


PENJELASAN: bahaya ria yang berjalan kepada orang yang 
meninggalkan memakan segala yang diingini dan menye- 
dikitkan makanan. 


Ketahuilah, bahwa akan masuk kepada orang yang meninggalkan segala 
keinginan, dua bahaya besar. Kedua bahaya tersebut itu lebih besar dari- 
pada memakan segala keinginan itu: 

Pertama: bahwa tidak sanggup nafsu meninggalkan setengah dari segala 
keinginan, lalu mengingininya. Akan tetapi tidak bermaksud diketahui 
orang, bahwa ia mengingininya. Maka disembunyikan keinginan itu. Dan 
ia memakan pada tempat tersembunyi, apa yang tidak dimakannya serta 
orang banyak. 

Inilah yang dinamai: syirik tersembunyi! 

Ditanyakan kepada setengah ulama tentang sebahagian orang-orang zahid 
(orang yang bersifat zuhud, meninggalkan duniawi, melakukan segala 
amal akhirat). Lalu ulama itu diam. 

Maka ditanyakan lagi kepadanya: "Adakah anda mengetahui apa-apa 
padanya?” . 

Ulama tadi menjawab: "Ia makan pada tempat tersembunyi, apa yang ti- 
.dak dimakannya serta orang banyak”. 

Inilah bahaya besar! Tetapi menjadi hak seorang hamba, apabila ia men- 
dapat percobaan dengan segala keinginan hawa-nafsu dan menyukainya, 
bahwa ia melahirkannya. Karena ini adalah keadaan yang benar. Dan itu 
menunjukkan daripada hilangnya mujahadah dengan segala amal-perbu- 
atan. 

Sesungguhnya menyembunyikan kekurinpgan dan melahirkan lawannya, 
yaitu: kesempurnaan, adalah dua kekurangan yang berganda. Kedustaan 
serta menyembunyikan itu, dua kedustaan. Maka adalah ja berhak bagi 
" dua cacian. Dan ia tidak akan diridlai daripadanya, kecuali dengan dua 
tobat yang benar. Karena itulah urusan orang munafik itu, diperkeras. 
Allah Ta'ala berfirman:- | 


Grozi ag g SARA) 


(Innal-munaafigiina fid-darkil-asfali minan - naari). 

Artinya: “Sesungguhnya: orang-orang munafik itu ditempatkan pada ting- 
katan yang paling bawah dalam neraka”. - S. An-Nisa’, ayat 145. 
Karena orang kafir itu, ia telah kafir dan melahirkannya. Dan ini (orang 
munafik), ia kafir dan menutupkannya. Maka ditutupkannya kekafiran- 
nya itu, kekafiran lain lagi. Karena ia memandang ringan pandangan 
Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hatinya. Dan membesarkan 
pandangan makhluk. Lalu ia menghapuskan kekafiran dari zahiriahnya. 


1148 


Dan orang-orang arif itu, dicoba dengan nafsu-nafsu keinginan, bahkan 
dengan berbagai macam maksiat. Dan mereka tidak dicoba dengan ria, 
tipuan dan penyembunyian. Tetapi orang yang sempurna arif itu, me- 
ninggalkan semua nafsu-keinginan, karena Allah Ta'ala. Dan melahirkan 
dari dirinya keinginan itu, karena menjatuhkan martabatnya (kedudukan- 
nya) dari hati makhluk. 

Sebahagian mereka membeli keinginan-keinginan itu dan menggantung- 
kannya dirumah, sedang ia termasuk orang zahid pada keinginan-keingin- 
an tersebut. Maksudnya dengan yang demikian, ialah untuk meragukan 
orang dengan keadaannya. Supaya terpaling hati orang-orang lalai dari- 
pada dirinya. Sehingga orang-orang itu tidak mengganggu keadaannya. 
Maka penghabisan zuhud, ialah: zuhud dalam zuhud dengan melahirkan 
lawannya. Dan inilah amalan orang-orang siddig. Ia mengumpulkan dian- 
“tara “dua sidq (kebenaran). Sebagaimana orang yang pertama itu, me-' 
ngumpulkan diantara dua kedustaan. Dan ini telah membebankan 
kepada diri, dua beban berat. Dan menegukkan kepada diri, gelas kesa- 
baran dua kali. Sekali dengan meminumnya dan sekali dengan. melem- 
parkannya. Maka tidak ragu lagi, mereka diberi pahala dua kali dengan 
kesabarannya. 

Ini menyerupai jalan orang yang diberikan kepadanya sesuatu secara te- 
rang-terangan, lalu diambilnya. Dan dikembalikannya pemberian itu de- 
ngan jalan rahasia, untuk menghancurkan jiwanya dengan kehinaan seca- 
ra terang-terangan dan dengan kemiskinan secara rahasia. 

Maka siapa yang hilang jalan ini, maka tiada seyogialah ia dihilangkan 
oleh lahirnya nafsu keinginannya, kekurangannya dan kebenaran pada- 
nya. Dan tiada seyogialah ia tertipu oleh perkataan setan: "Bahwa anda 
apabila anda lahirkan, niscaya anda diikuti oleh orang lain. Maka tutupi- 
lahsydemi perbaikan bagi orang lain!”. Karena kalau dimaksud perbaikan 
orang lain, maka perbaikan diri sendiri adalah lebih penting dari “orang 
lain. 

Sesungguhnya ini yang dimaksudkan adalah ria semata-mata. Dan dilaku- 
kan oleh setan kepadanya dalam semboyan perbaikan orang lain. Maka 
karena itulah, berat lahirnya yang demikian daripadanya, walau ia tahu 
bahwa orang yang melihatnya, tidak. akan mengikutinya pada perbuatan 
tersebut. Atau tidak ia tercegah, disebabkan keyakinannya, bahwa ia me- 
ninggalkan segala nafsu-keinginan. 

Bahaya Kedua: bahwa ia sanggup meninggalkan segala nafsu keinginan. 
Akan tetapi, ia merasa gembira, bahwa ia dikenal dengan demikian. 
Lalu menjadi masyhur dengan kesanggupannya, menjaga diri dari segala : 
nafsu-keinginan. Maka ia telah menentang nafsu-syahwat yang lemah, 
yaitu: nafsu keinginan makan. Dan ia mematuhi suatu nafsu-keinginan 
yang lebih jahat, yaitu: nafsu-keinginan kemegahan. Dan itu adalah naf- 
su-keinginan yang tersembunyi. 


1149 


Manakala ia merasakan demikian dari dirinya, maka menghancurkan naf- 
su-keinginan ini lebih penting daripada menghancurkan nafsu-keinginan 
makanan. Maka hendaklah ia makan! Dan itu adalah lebih utama bagi- 
nya. 

Abu Sulaiman berkata: ”Apabila datang kepada engkau suatu keinginan, 
dan engkau sudah meninggalkan keinginan tersebut, maka penuhilah ba- 
rang sedikit dari padanya. Dan. janganlah engkau berikan dirimu menjadi 
mangsanya. Dengan demikian, engkau sudah menjatuhkan nafsu-keingin- 
an dari diri engkau. Dan sudah engkau sempitkan nafsu itu, karena tiada 
engkau berikan keinginannya”. 

Ja'far bin Muhammad Ash-Shadig berkata: "Apabila datang kepadaku 
suatu keinginan, lalu aku memandang kepada diriku. Kalau ia melahir- 
kan keinginannya, niscaya aku berikan makanannya. Dan yang demikian 
adalah lebih utama daripada mencegahnya. Dan kalau nafsuku itu me- 
nyembunyikan keinginannya dan melahirkan keinginan membujang, nis- 
caya aku siksakan dia, dengan meninggalkan nafsu keinginan itu. 

Dan tiada aku berikan sedikitpun daripadanya”. 

Inilah jalan penyiksaan diri (nafsu) diatas keinginan yang tersembunyi 
itu! 

Kesimpulan, siapa yang meninggalkan nafsu-keinginan makan dan ia 
jatuh dalam nafsu-keinginan ria, adalah seperti orang yang lari dari kala- 
jengking dan dikejuti kepada ular. Karena nafsu-keinginan ria itu, lebih 
banyak melaratnya daripada nafsu-keinginan makan. 

Allah yang mencurahkan taufig! 


1150 


PEMBICARAAN: tentang nafsu-keinginan kemaluan. 


Ketahuilah, bahwa nafsu-keinginan bersetubuh itu, telah menguasai ma- 
nusia untuk dua faedah - 

Pertama: bahwa ia memperoleh ke-lazat-annya. Lalu ia memperbanding- 
kan dengan kelazatan tersebut, akan kelazatan akhirat, Sesungguhnya ke- 
lazatan bersetubuh itu jikalau terus-menerus, niscaya adalah yang terkuat 
kelazatan tubuh, sebagaimana api dan kepedihannya, adalah yang terbe- 
sar kepedihan tubuh. 

Penggemaran dan penakutan itu, membawa manusia kepada kebahagia- 
annya. Tiadalah yang demikian itu, kecuali dengan kepedihan dan kelazat- 
an yang dirasakan dan yang dapat diketahui.. Apa yang tidak diketahui 
dengan rasa, maka tidaklah besar kerinduan kepadanya. 

Faedah Kedua: kekalnya keturunan dan terus-menerusnya ada manusia. 
- Inilah faedahnya! Akan tetapi, padanya bahaya-bahaya yang membinasa- 
kan agama dan dunia, jikalau tidak dikendalikan dan tidak dikuasai. Dan 
tidak dikembalikan kepada batas: £lidadl. Ada orang yang mengatakan ` 
tentang penta'wilan firman Allah Ta'ala:- 


nm 


MT Ad BOLA Poy 


(Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih). 
Artinya: ”Wahai Tuhan kami! Janganlah engkau pikulkan kepada kami apa 
yang tidak bisa kami pikul!”.-S. Al-Baqarah, ayat 286. : 
Maksudnya: sangat berahi kepada wanita. 
Dan dari Ibnu Abbas:” Tentang firman Allah Ta'ala:- 


Zui e- 


E TA iga) 3 gb gu) 


(Wa min syarri ghaasigin idzaa wagab). 

Artinya: "Dan dari bahaya kegelapan (malam) ketika ia telah datang”. 
S. Al-Falag, ayat 3. 

Ibnu Abbas berkata: yaitu bangunnya dzakar (kemaluan laki-laki) (1). 
Dan setengah dari perawi hadits, menyandarkan perkataan tadi kepada 
Rasulu'llah s.a.w. Kecuali perawi tersebut, mengatakan tentang penafsir- 
annya: “Dzakar itu apabila telah masuk. Dan dikatakan, apabila dzakar 
laki-laki itu bangun, niscaya hilanglah duapertiga akalnya”. 

Adalah Nabi s.a.w. mengucapkan dalam do'anya:- 


2273 


BAN EA BEA SA 


(1). Kata Al-Iragi, hadits ini tak ada asalnya. 
1151 


(A'uudzu bika min syarri sam'ii wa basharii wa qalbii wa haniyyi wa ma- 
niyyi). : 

Artinya: ”Aku berlindung dengan engkau dari kejahatan pendengaranku, 
penglihatanku, hatiku, kesenanganku dan air maniku”. 

Nabi s.a.w. bersabda: ”Wanita itu jaringan setan”. (1). 

Jikalau tidaklah nafsu-syahwat ini, niscaya wanita tidak mempunyai 
kekuasaan atas laki-laki. 

Diriwayatkan, bahwa Musa a.s. duduk pada sebahagian majelisnya. Tiba- 
tiba datang Iblis menghadap kepadanya. Iblis itu memakai burnus (kopi- 
ah yang bersambung dengan baju), yang berwarna dengan berbagai macam 
warna. Tatkala Iblis itu sudah dekat dengan Musa a.s., lalu dibukanya 
burnus dan diletakkannya. Kemudian, ia mendatangi Musa a.s., seraya 
memberi salam: "Assalaamu'alaika yaa Muusa”. Artinya: "Salam sejahtera 
kepada engkau, hai Musa”. 

Lalu Nabi Musa a.s. menjawab: "Siapa engkau?” 

Iblis itu menjawab: "Aku Iblis”. : 

Lalu Nabi Musa a.s. berkata: “Tiada diberi penghormatan kepada 
engkau oleh Allah. Apakah yang membawa engkau datang kemari?”. 
Iblis itu menjawab: "Aku datang untuk mengucapkan selamat kepada 
engkau, karena kedudukan engkau dan tempat engkau daripada Allah”. 
Lalu Nabi Musa a.s. bertanya: "Apakah yang aku lihat dikepala eng- 
kau?”. f 

Iblis menjawab: “Burnus, untuk aku rebut dengan burnus ini, hati anak 
Adam”. S | 

Maka Musa a.s. bertanya: "Apabila manusia itu berbuat sesuatu, maka 
bagaimanakah engkau memperoleh kemenangan diatas manusia itu?”. 
Iblis menjawab: "Apabila manusia itu mengherani dirinya sendiri (takjub 
kepada dirinya), merasa banyak amalnya dan lupa akan dosanya. Aku 
- peringatkan engkau (hai Musa) tiga perkara:- 

(D. Jangan engkau pada tempat sepi (berdua-dua) dengan wanita yang tiada 
halal bagi engkau. Karena apabila seorang laki-laki berdua-duaan dengan 
seorang wanita yang tiada halal baginya, maka akulah temannya, tanpa te- 
man-iemanku. Lalu aku goda laki-laki itu dengan wanita tersebut dan wani- 
ta tersebut dengan laki-laki itu. 

(2). Jangan engkau berjanji dengan nama Allah sesuatu janji, kecuali engkau 
tepati janji itu. 2 

(3). Tidak engkau mengeluarkan sedekah, kecuali engkau laksanakan terus 
dengan perbuatan. Sesungguhnya tiadalah seseorang yang mau mengeluar- 
kan sedekah, lalu tidak dilaksanakannya, maka aku menjadi temannya, 
tanpa teman-temanku. Aku halangi dia daripada menepati sedekahnya itu”. 


(1). Dirawikan Al-Ashfahani dari Khalid bin Zaid Al-Yahni, dengan isnad yang tidak di- 
ketahui. padanya. 


1152 


Kemudian Iblis itu pergi, seraya mengeluh: “Aduh! Telah diketahui oleh 
Musa, apa yang menakutkan anak Adam”. 
Dari Sa'id bin Al-Musayyab, dimana ia mengatakan: "Apabila Allah Ta'- 
ala mengutus seseorang nabipada musa yang lalu, maka Iblis tiada berpu- 
tus asa untuk membinakan nabi itu dengan wanita. Tiada suatu pun yang 
lebih aku takuti, selain kaum wanita. Dan tiada sebuah rumahpun di. 
Madinah, yang aku masuki, selain rumahku dan rumah puteriku. Aku 
mandi dirumah itu. pada hari Jum'at, kemudian aku pergi”. 
Setengah mereka berkata: "Bahwa setan itu berkata kepada wanita: 
"Engkau setengah tentaraku. Engkau mata-panahku yang aku lempar- 
kan, maka aku tidak salah. Engkaulah tempat rahasiaku. Engkaulah 
utusanku pada keperluanku!”. 
Maka setengah tentaranya itu nafsu- -syahwat dan setengahnya lagi sifat 
marah. Nafsu-syahwat yang terbesar, ialah nafsu-syahwat kepada wanita. 
. Dan nafsu-syahwat ini mempunyai pula: keterlaluan, sangar berkurang 
dan sedang. Keterlaluan itu memaksakan akal, sehingga mengalihkan ci- : 
ta-cita laki-laki kepada bersenang-senang dengan kaum wanita dan bu- 
dak-budak perempuan. Lalu ia tidak memperoleh jalan untuk menempuh 
jalan akhirat. Atau ia memaksakan agama, sehingga ia terhela kepada 
mengerjakan perbuatan keji. Kadang-kadang keterlaluan nafsu-syahwat 
itu pada suatu golongan, berkesudahan kepada dua hal yang sangat bu- 
ruk:- 
Pertama: bahwa mereka memakan yang menguatkan nafsu-syahwatnya 
untuk dapat banyak bersetubuh, sebagaimana setengah manusia mema- 
kan obat-obat, yang menguatkan perut, supaya besar nafsu makan. 
Contoh yang demikian, adalah seperti orang yang dicoba dengan bina- 
tang buas dan ular berbisa. Lalu binatang dan ular itu tidur pada seba- 
gian waktu. Maka orang itu berusaha untuk membangunkan dan mengge- 
a a: Kemudian ia bekerja memperbaiki dan mengobatinya. 
Sesungguhnya nafsu-keinginan makan dan bersetubuh pada hakikatnya 
itu, penderitaan yang dikehendaki oleh manusia, melepaskan diri daripa- 
danya. Lalu ia memperoleh kelazatan disebabkan kelepasan itu. 
Jikalau anda berkata, bahwa diriwayatkan pada hadits gharib (hadits 
yang sangat asing dan lemah), bahwa Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Aku 
mengadu kepada Jibril akan kelemahan bersetubuh, lalu Jibril menyuruh 
aku memakan harisah (bubur masak daging)”. (1). - 
Maka ketahuilah, bahwa Nabi s.a.w. mempunyai sembilan isteri. Dan ha- 
rus memelihara mereka dengan hak batin. Dan haram orang lain meni- 
kahi isteri-isteri Nabi s.a.w., walaupun sudah diceraikannya. Maka per- 
mintaan Nabi s.a.w. akan ketakutan itu, adalah karena sebab tersebut, 
tidak karena untuk mencari kesenangan. 


(1). Al-Iraqi mengatakan, bahwa 'ini hadits palsu (maudiw) 
| 1153 


Hal Kedua: bahwa kadang-kadang nafsu-syahwat itu dengan sebab sete- 
ngah kesesatan, berkesudahan kepada asyik-wal-maksyuk (penuh 
kerinduan). Dan itu adalah sangat bodoh, dengan maksudnya bersetu- 
buh. Dan itu melampavi pada kebinatangan bagi batas binatang-bina- 
tang. Karena orang yang asyik-wal-maksyuk itu, tidak merasa puas de- 
ngan menumpahkan nafsu-syahwat persetubuhan. Dan itu adalah nafsu- 
syahwat yang paling keji. Dan yang paling wajar, bahwa ia merasa malu 
daripadanya. Sehingga aku berkeyakinan, bahwa nafsu-syahwat itu tidak 
terselesaikan, kecuali dari satu tempat. Dan binatang itu; melaksanakan 
nafsu-syahwatnya, dimana kebetulan terdapat saja. Lalu ia merasa. cukup 
dengan demikian. Sedang ini tidak merasa cukup, kecuali dengan satu 
orang tertentu. Sehingga dengan demikian, ia bertambah hina di atas 
kehinaan dan perbudakan di atas perbudakan. Dan sampai ia mengguna- 
kan akal-pikiran untuk memenuhi nafsu-syahwat. Pada hal ia dijadikan 
supaya menjadi orang yang ta'at, tidak untuk menjadi pelayan hawa-nafsu 
` dan berdaya-upaya karena hawa-nafsu. Dan asyik-wal-maksyuk itu adalah 
meluasnya kesangatan nafsu-syahwat. Dan itu adalah penyakit hati ko- 
song, yang tidak bercita-cita. 

Sesungguhnya haruslah dijaga dari permulaannya, dengan meninggalkan 
berulang-ulang kembali melihat dan berpikir tentang itu. Jikalau tidak, 
maka apabila telah kokoh, niscaya sulitlah menolaknya. 

Maka begitu pula kerinduan kepada harta, kemegahan, tanah ladang dan 
anak, sampai kepada kesukaan bermain dengan burung, gitar dan catur. 
Semua hal-ihwal tersebut itu, kadang-kadang sampai menguasai segolong- 
an manusia, yang dapat mengeruhkan agama dan dunianya. Dan tidak 
- dapat lagi sekali-kali, mereka menahan diri daripadanya. Orang yang 
menghancurkan tanda-tanda asyik-wal-maksyuk pada permulaan kebang- 
kitannya, adalah seperti orang yang menarik tali kekang binatang kende- 
raan, ketika binatang itu menuju ke pintu untuk dimasukinya. Alangkah 
mudah melarang hewan tersebut dengan menarik tali kekangnya! Orang 
yang mengobati tanda-tanda itu sesudah kokoh kuat, adalah: seperti 
. Orang yang membiarkan binatang tadi, sampai ia masuk dan melewati 
pintu. Kemudian baru dipegang ekornya dan ditariknya kebelakang. 
Alangkah besarnya berlebih-kurangnya diantara kedua keadaan itu, ten- 
tang mudah dan sulitnya! Maka hendaklah berhati-hati pada permulaan 
segala pekerjaan! Adapun pada penghabisan segala pekerjaan, maka 
tidak akan menerima pengobatan, kecuali dengan kesungguhan yang 
sungguh-sungguh, yang mendekati membawa kepada tercabutnya nyawa. 
Sesungguhnya berlebih-lebihan nafsu-syahwat itu, dapat mengalahkan 
akal-pikiran sampai kepada batas tersebut. Dan itu sangat tercela. Dan 
sangat berkurangnya nafsu-syahwat dengan kehilangan tenaga (impoten) 
atau dengan kelemahan daripada memberi kesenangan kepada isteri, itu 
pun tercela. Dan yang terpuji, ialah nafsu-syahwat itu sedang, mematuhi 


1154 


akal-pikiran dan agama tentang kuncup dan berkembangnya. Manakala 

nafsu-syahwat itu berlebih-lebihan, maka hancurkanlah dengan lapar dan 

kawin! Nabi s.a.w. bersabda: "Hai para pemuda! Kawinlah! Siapa yang 

-tidak sanggup, maka haruslah berpuasa. Puasa itu, dapat memutuskan- 

nya”. (1). 

PENJELASAN: apa yang harus atas murid, tentang meninggalkan perka- 
winan dan melaksanakan perkawinan. 


Ketahuilah, bahwa pada permulaan pekerjaannya, seyogialah murid itu 
tidak menyibukkan dirinya dengan perkawinan. Perkawinan itu menyi- 
bukkan orang yang sibuk, yang mencegahnya daripada suluk (menempuh 
jalan ibadah). Dan menariknya kepada berjinak-jinakan dengan isteri. Si- 
apa yang berjinak-jinakan dengan selain Allah Ta'ala, niscaya ia menjadi 
. sibuk, jauh dari Allah. Dan janganlah ia tertipu dengan banyaknya 
kawin Rasulu'llah s.a.w. Karena semua yang dalam dunia itu, tiada 
mengganggu hati Rasulu'llah s.a.w. untuk mengingati Allah Ta'ala. Maka 
tidaklah dibandingkan para malaikat dengan tukang-tukang besi. 
Karena itulah Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: "Siapa yang kawin, ma- 
ka sesungguhnya ia telah cenderung kepada dunia”. Seterusnya Ad-Data- 
ni berkata: "Tiada pernah aku melihat seorang murid yang kawin, lalu ia 
tetap dalam. keadaannya yang pertama”. 

Pada suatu kali, orang berkata kepadanya: "Alangkah perlunya anda ke- 
pada seorang wanita, yang dapat anda berjinak-jinakan hati dengan 
dia!” 

Lalu Ad-Darani menjawab: “Tidak dapat aku berjinak-jinakan hati de- 
ngan Allah bersama wanita”. Maksudnya: "Berjinak-jinakan hati dengan 
wanita akan mencegah berjinak-jinakan hati dengan Allah Ta'ala”. 
ADarani berkata pula: "Setiap yang mengganggu engkau daripada me- 
ngingati Allah, baik keluarga, harta dan anak, maka itu tercela 
kepadamu”. 

Maka bagaimanakah dibandingkan yang lain dari Rasulu'llah s.a.w. de- 
ngan ‘Rasulu'llah s.a.w.? Adalah tenggelamnya dalam mencintai Allah 
Ta'ala itu, dimana ia memperoleh keterbakarannya padanya kepada ba- 
tas, yang ditakuti pada sebagian keadaan, bahwa menjalar yang demikian” 
kepada tubuhnya. Lalu merobohkan tubuh itu. Maka karena itulah, pada 
sesuatu ketika, Rasulu'llah s.a.w. meletakkan tangannya atas paha 'A'i- 
syah, seraya berkata: "Berkatalah kepadaku, wahai 'A'syah!”. Supaya 
'Aisyah menyibukkan Nabi s.a.w. dengan perkataannya, daripada mengi- 
ngati pekerjaan besar yang dihadapinya. 

Karena kurang kemampuan tubuhnya daripadanya (2). 


(1). Mengenai hadits ini telah diperkatakan dahulu pada ”Kitab Nikah”. 
(2). Menurut Al-Iraqi, hadits ini tidak pernah dijumpainya. 


1155 


Adalah sifat pribadi Rasulu'llah s.a.w. itu, berjinak-jinakan hati dengan 
Allah 'Azza wa Jalla. Dan adalah kejinakan hatinya dengan makhluk itu, 
keadaan mendatang, karena kasihan kepada tubuhnya. Kemudian, Rasu- 
lu'llah s.a.w. itu, tidak sanggup bersabar lama bersama orang banyak, 
apabila beliau duduk-duduk dengan mereka. Apabila telah sempit 
dadanya, lalu beliau berkata: "Senangkanlah kami, dengan shalat, wahai 
Bilal!”. Sehingga beliau kembali, kepada yang menjadi cahaya matanya 
(1). 

Orang yang lemah, apabila memperhatikan hal-ihwal Rasulu'llah s.a.w. 
dalam keadaan yang seperti ini, maka ia tertipu. Karena pemahamannya 
itu singkat, daripada dapat mengetahui segala rahasia perbuatan Rasulu'- 
Ilah s.a.w. 

Maka menjadi syarat bagi seorang murid pada permulaannya, meninggal- 
kan kawin, sehingga ia kuat dalam mengenali Allah (ma'rifah). 
Hal ini apabila nafsu-syahwatnya tidak mengeras. Jikalau nafsu-syahwat 
mengerasinya, maka hendaklah dihancurkannya dengan lapar panjang 
dan puasa terus-menerus! Kalau nafsu-syahwat itu tidak terbendung de- 
ngan demikian dan ia tidak mampu - umpamanya - menjaga mata, wa- 
laùpun ia mampu menjaga kemaluan, maka lebih utama ia kawin, supaya 
tenteram nafsu-syahwat. Kalau tidak demikian, maka manakala ia tidak 
menjaga matanya, niscaya tidaklah terjaga pikirannya dan -bercerai-berai- 
lah cita-citanya. Kadang-kadang ia terperosok dalam bencana, yang tidak 
sanggup dipikulnya. Dan zina mata itu termasuk sebahagian dari dosa 
kecil yang besar. Dan membawa kepada mendekati dosa besar yang keji. 
Yaitu: zina kemaluan. 

Orang yang tidak mampu Aan matanya, niscaya tidak mampu 
menjaga kemaluannya. Nabi Isa a.s. bersabda: "Jagalah daripada me- 
- mandang! Karena pandangan itu menanamkan nafsu-syahwat dalam hati 
dan cukuplah dengan itu menjadi fitnah”. 

Sa'id bin Jubair berkata: "Sesungguhnya datanglah fitnah kepada Nabi 
Daud a.s. dari karena memandang. Karena itulah, ia bersabda kepada 
puteranya (Sulaiman) a.s.: “Hai anakku! Berjalantah dibelakang singa 
dan singa-singa! Janganlah engkau berjalan dibelakang wanita!”. 
Orang bertanya kepada Nabi Yahya a.s.: "Apakah permulaan zina?” 
Nabi Yahya a.s. menjawab: “Melihat dan berangan-angan”. 
Al-Fudlail berkata: "Kata Iblis itu adalah busur lamaku dan anak-panah- 
ku yang tidak akan aku salah”. Maksudnya: memandang. 
Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Memandang (wanita) itu adalah panah be- 
racun dari panah Iblis. Siapa yang meninggalkannya karena takut kepada 
Allah Ta'ala, niscaya ia dianugerahi oleh Allah Ta'ala iman, yang dida- 
patinya kemanisannya didalam hati”. 


. (4). Yang menjadi cahaya mata dan kecintaan Rasulu'llah s.a.w., ialah: shalat. 
1156 | 


Nabi s.a.w. bersabda:- 


(Maa taraktu ba'dii fituatan adlaraa 'ala'rrijaali mina'nnisaa-i). 

Artinya: "Tiada aku tinggalkan suatu fitnah pun sesudahku yang lebih 
mendatangkan kemelaratan kepada laki-laki, selain: wanita”. (1). 

Nabi s.a.w. bersabda:- . 


Aeagro maa “ PE abad ni 


BNN EA ABG AN ES APA KE 
S si SA Ta o KAA 


(Ittaquu fitnata'ddun-ya wa fitnata 'nnisaa-i. Fa inna awwala fitnati banii 
Is-raaila kaanat min qibali'nnisaa-i). 
Artinya: "Jagalah dari fitnah dunia dan fitnah wanita! Fitnah pertama 
bagi kaum Bani Israil, adalah dari pihak kaum wanita”. (2). 
Allah Ta'ala berfirman:- ; 

TA Dada) A 
(Qul lil-mu-miniina-yaghudl-dluu min-ab-shaarihim wa yah-fadhuu furuu- 
jahum, dzaa-lika azkaa lahum). | 
Artinya: ”Katakan kepada laki-laki yang :beriman itu, supaya mereka 
menahan penglihatan dan menjaga kehormatannya. Yang demikian lebih 
suci bagi mereka”..S. An-Nur, ayat 30. 
Nabi s.a.w, bersabda: "Tiap-tiap anak Adam (manusia) itu, mempunyai 
bahagian dari zina. Dua matanya berzina. Dan zina dua mata itu, ialah: 
memafitiang. Dua tangannya berzina. Dan zinanya itu memegang. Dua 
kakinya berzina. Dan zinanya itu berjalan. Mulutnya itu berzina dan zi- 
nanya itu: mencium. Dan hati itu bercita-cita atau berangan-angan. Dan 
dibenarkan yang demikian oleh kemaluan atau didustakannya”. (3). 
Ummu Salmah berkata: “Ibnu Ummi Maktum yang buta itu meminta 
izin masuk kepada Rasulu'Hah s.a.w., sedang aku dan Maimunah duduk 
disitu. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Masuklah dalam tabir (hijab)!”. Lalu 
kami menjawab: "Bukankah ia buta, tidak dapat melihat kami?”. Lalu 
Nabi s.a.w. menjawab: "Engkau berdua tidak melihatnya?” (4). 
Hadits ini menunjukkan, bahwa tidak boleh bagi wanita duduk-duduk 
bersama orang buta, sebagaimana berlaku adat-kebiasaan pada waktu- 
waktu musibah dan pestaan. Maka haram orang buta bersunyi-sunyi (du- 


(1). Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. 
(2). Dirawikan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. 

(3). Dirawikan Muslim dari Abi Hurairah. 

(4). Dirawikan Abu Daud dan lain-lain, hadits baik dan shahih. 


1157 


duk dua-duaan) dengan kaum wanita. Dan haram wanita duduk-duduk 
dengan orang buta dan menunjukkan pandangan kepada orang buta, tan- 
pa ada keperluan. 
Diperbolehkan kepada wanita berbicara dengan laki-laki dan memandang 
kepada mereka, karena ada keperluan. 
Jikalau sanggup menjaga mata dari wanita dan tidak sanggup menjaga- 
nya dari anak-anak muda-belia, maka dalam hal ini, kawin lebih utama. 
Karena kejahatan pada anak-anak muda belia itu lebih banyak. Sesung- 
guhnya kalau hati cenderung kepada seorang wanita, niscaya mungkin 
sampai kepada pembolehannya dengan kawin. Dan memandang kepada 
anak muda-belia dengan nafsu-syahwat itu haram. Bahkan, setiap orang 
yang membekas dihatinya, kecantikan rupa anak muda-belia, dimana ia 
memperoleh perbedaan diantara anak muda-belia dan orang yang 
berjanggut, maka tidak halal ia memandang kepada anak muda-belia itu. 
Jikalau anda berkata, bahwa setiap yang mempunyai perasaan, sudah 
pasti mengetahui perbedaan antara cantik dan jelek dan muka anak-anak 
` muda-belia itu selalu terbuka. Maka aku menjawab, bahwa tidaklah aku 
maksudkan perbedaan mata saja. Akan tetapi seyogialah terdapatnya 
perbedaan itu, seperti terdapatnya perbedaan antara pohon yang hijau 
dan yang lain kering, antara air yang bersih dan air yang keruh. Antara 
pohon yang berbunga dan berbunga-bungaan putih dan pohon yang telah 
berguguran daun-daunannya. Maka sesungguhnya, ia cenderung kepada 
salah satu dari yang dua itu, dengan matanya dan tabiatnya. Tetapi ke- 
cenderungan yang kosong dari nafsu-syahwat. Dan karena itu, ia tidak 
bernafsu keinginan, menyentuh bunga-bungaan, bunga-bungaan putih dan 
menciuminya. Dan tidak menciumi air yang putih bersih. Begitu pula 
. wanita tua yang cantik, kadang-kadang cenderung mata kepadanya dan 
diketahui perbedaan antara wanita tua itu dan wajah lain yang jelek. 
. Akan tetapi, perbedaan yang tak ada nafsu-syahwat padanya. 
Yang demikian itu dapat diketahui, dengan kecenderungan hati untuk 
mendekati dan menyentuhinya. Manakala kecenderungan itu telah terda- 
pat pada hatinya dan diperoleh perbedaan antara muka yang cantik dan 
tumbuh-tumbuhan yang bagus, kain-kain yang berlukisan dan loteng- 
loteng yang berkeemasan, lalu pandangannya itu, pandangan nafsu- 
syahwat, maka itu haram. Dan ini termasuk diantara hal-hal yang diper- 
mudah-mudahkan oleh manusia. Dan yang demikian, menghelakan mere- 
ka kepada kebinasaan, sedang mereka sendiri tiada mengetahuinya. 
Setengah ulama tabi'in berkata: "Tiada yang lebih aku takuti dari bina- 
tang buas, atas pemuda yang banyak ibadahnya, dari anak .muda belia 
yang duduk dekat pemuda itu”. 
Sufyan berkata: “Jikalau seorang laki-laki bermain-main dengan anak 
muda-belia, diantara dua anak jari kakinya, dengan. maksud memenuhi 
nafsu-syahwat, maka itu adalah liwath (homosek) 


1158 


Dari setengah ulama terdahulu (ulama salaf), ada yang mengatakan, bah- 
wa akan ada pada ummat ini tiga jenis orang homosek: sejenis meman- 
dang, sejenis berpegang-tangan dan sejenis berbuat. 
Jadi, bahaya memandang kepada anak-anak muda itu besar. Maka mana- 
kala murid itu lemah daripada memicingkan matanya dan mengendalikan 
pikirannya, maka yang betul baginya, ialah: menghancurkan nafsu-syah- 
watnya dengan kawin. Banyak nafsu yang tidak tenteram keinginannya 
dengan lapar. 
Setengah mereka berkata: "Telah keras nafsu-syahwatku pada permulaan 
kehendakku, dengan apa yang aku tidak sanggupi. Lalu aku perbanyak- 
kan memekik mengadu kepada Allah Ta'ala. Maka aku bermimpi dalam 
tidurku melihat seseorang. Orang itu bertanya: ” Apa kabar?”. Maka aku 
mengadu kepadanya. Lalu ia berkata: "Maju kemari kehadapanku?”. La- 
lu aku datang kepadanya. Maka ia meletakkan tangannya atas dadaku. 
Aku memperoleh dinginnya pada hatiku dan seluruh tubuhku. Maka 
waktu pagi-pagi aku merasa, telah hilang apa yang ada padaku. Dan aku 
tinggal sehat wal-afiat selama setahun. Kemudian, orang itu kembali lagi 
kepadaku seperti demikian. Maka aku perbanyak meminta tolong kepada 
Allah Ta'ala. Lalu datanglah seseorang kepadaku dalam' tidur. Ia berta- 
nya kepadaku: "Sukakah kamu hilang apa yang kamu peroleh itu dan 
aku memukul lehermu?”. Aku menjawab: "Ya!”. Lalu orang itu berka- 
“Panjangkan lehermu!”. Lalu aku panjangkan. Maka dicabutnya pe- 
dang dari nur (cahaya). Lalu dipukulnya leherku. Maka aku merasa pada 
paginya, telah hilang apa yang ada padaku. Dan tinggallah aku sehat- 
walafiat selama setahun. Kemudian, orang itu datang lagi kepadaku 
seperti demikian atau lebih keras dari itu. Aku melihat, seolah-olah 
orang itu antara lembungku dan dadaku berbicara dengan aku. Dan ber- 
kata: "Kasihan! Berapa kali kamu sudah bermohon pada Allah Ta'ala 
supaya dihilangkan apa yang tidak disukai untuk dihilangkan”. 
Lalu orang tersebut berkata: "Maka aku kawin. Lalu hilangiah yang de- 
mikian daripadaku dan aku memperoleh anak”. 
Manakala murid itu berhajat kawin, maka tiada seyogialah ia meninggal- 
kan syarat kemauan pada permulaan kawin dan kekalnya perkawinan. 
Adapun pada permulaan kawin, maka dengan niat yang baik. Dan pada 
kekalnya perkawinan itu, dengan baiknya akhlak, betulnya jalan hidup 
dan menegakkan segala hak kewajiban, sebagaimana telah kami uraikan 
semuanya pada "Kitab Adab Perkawinan”. Maka tidak kami perpanjang- 
kan mengulanginya. 5 
Tanda benar kemauan, 'ialah ia kawini wanita miskin yang beragama. Ia 
tidak mencari wanita yang kaya. 
Setengah mereka berkata: "Siapa yang kawin denan wanita kaya, nisca- 
ya adalah baginya dari wanita itu, lima perkara, Yaitu: mahalnya mas 
kawin, melambat-lambatkan peresmian perkawinan, hilangnya layanan is- 


1159 


teri (kurang) dan banyaknya perbelanjaan. Dan apabila ia mau mencerai- 
kannya, niscaya ia tidak sanggup, karena takut hilang hartanya; Dan wa 
nita yang miskin adalah sebaliknya. 

Setengah mereka berkata: ”Seyogialah wanita itu, kurang dari laki-laki 
dalam empat hal. Kalau tidak, niscaya wanita itu akan menghina laki- 
laki. Yaitu: tentang umur, tinggi badan, harta dan keturunan. Dan hen- 
daklah wanita itu diatas laki-laki dalam empat kal, yaitu: tentang cantik, 
adab sopan, wara' dan akhlak. Dan tanda benarnya kemauan untuk ke- 
kalnya perkawinan, ialah: akhlak. 

Sebahagian murid dari orang-orang shufi itu kawin dengan seorang wani- 
ta. Lalu selalulah murid itu (suami wanita tadi) melayani isterinya. Se- 
hingga wanita itu merasa malu. Dan mengadukan yang demikian kepada 
ayahnya. Wanita itu berkata: "Aku heran tentang laki-laki ini. Aku ber- 
ada dirumahnya semenjak beberapa tahun yang lalu. Tiada pernah seka- 
li-kahi aku pergi kekakus (w.c.), melainkan ia sudah mendahului aku 
membawa air kekakus”. 

Sebahagian mereka kawin dengan seorang wanita yang cantik. Sewaktu 
telah mendekati hari pengantenannya, wanita tersebut diserang penyakit 
cacar. Maka sangatlah berduka-cita keluarga wanita itu karena yang de- 
mikian. Karena takut laki-laki itu akan memandang keji kepada calon is- 
terinya. Lalu laki-laki tersebut memperlihatkan kepada keluarga calon is- 
terinya, bahwa ia telah diserang oleh penyakit mata. Kemudian, ia mem- 
perlihatkan kepada mereka, bahwa penglihatannya sudah hilang. Sehing- 
ga wanita itu dilaksanakan pengantenannya dengan laki-laki tersebut. 
Maka hilangiah kegundahan hati kaum keluarganya. Wanita tersebut te- 
tap bersama suaminya (laki-laki) itu, selama duapuluh tahun. Kemudian 
wanita tadi meninggal. Maka pada ketika itulah, laki-laki itu membuka 
kedua matanya. Lalu orang bertanya kepadanya tentang yang demikian. 
Maka ia menjawab: "Aku sengaja berbuat demikian, demi kaum keluar- 
ganya, sehingga mereka itu tidak berduka-cita”. Lalu orang mengatakan 
kepadanya: "Engkau telah mendahului saudara-saudaramu dengan akhlak 
ini”. 

Sebahagian orang shufi itu kawin dengan seorang wanita yang buruk akh- 
laknya. Maka ia bersabar atas akhlak wanita itu. Lalu orang bertanya 
kepadanya: "Mengapa tidak engkau ceraikan saja?”. Orang shufi tadi 
menjawab: "Aku takut nanti id dikawini oleh orang yang tidak sabar 
atas sikapnya. Lalu ia sakiti wanita itu”. : 

Maka kalau murid itu kawin, maka beginilah seyogianya ia berada. Dan 
kalau sanggup ia meninggalkan perkawinan, maka adalah lebih utama, 
apabila tidak mungkin ia mengumpulkan antara keutamaan kawin dan 
menempuh jalan ke akhirat. Dan ia tahu bahwa yang demikian menyi- 
bukkannya dari hal-ihwalnya. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa 
Muhammad bin Sulaiman Al-Hasyimi memiliki hasil dunia sebanyak de- 


1160 


tapan puluh ribu dirham setiap hari. Lalu ia menulis surat kepada pendu- 
duk dan ulama Basrah tentang seorang wanita yang akan dikawininya. 
Maka sepakatlah mereka semua pada Rabi'ah Al-'Adawiah r.a. 

Lalu Muhammad bin Sulaiman itu menulis surat kepada Rabi'ah, sebagai 
berikut: 


Bismi'Ilaahi'rrahmaani 'rrahiim. 


”Ammaa ba'du, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menganugerahkan men- 
jadi milikku dari hasil dunia sebanyak delapan puluh ribu dirham setiap 
hari. Dan tidak akan lalu beberapa hari dan malam lagi, sehingga sem- 
purnalah seratus ribu dirham. Dan aku jadikan bagi engkau seperti itu. 
Maka perkenankanlah permintaanku”. 

Maka dibalas oleh Rabi'ah kepadanya, sebagai berikut:- 


Bismj'Ilaahi'rrahmaani'rrahiim. 


”Ammaa ba'du, sesungguhnya zuhud didunia itu menyenangkan hati. dan 
badan. Dan gemar pada dunia mempusakai rusuh hati dan duka-cita. 
Maka apabila sampai suratku ini kepadamu, maka sediakaniah perbekal- 
anmu dan kemukakanlah untuk akhiratmu! Hendaklah engkau itu mene- 
rima wasiat bagi dirimu dan janganlah engkau jadikan laki-laki lain yang 
menerima wasiatmu! Lalu mereka nanti akan membagi-bagikan 
pusakamu. z 
Puasalah sepanjang masa! Dan hendaklah pembukaan puasamu itu mati! 
Adapun aku, jikalau sekiranya dianugerahkan oleh Ailah Ta'ala kepada- 
ku, seperti yang dianugerahkanNya kepadamu dan berlipat-ganda lagi, 
maka tidaklah menyenangkan aku untuk lengah daripada mengingati 
Allah, walau sekejap mata sekalipun”.- 
Ini suatu isyarat, bahwa setiap yang mengganggu daripada mengingati 

. Allah Ta'ala, maka itu adalah kekurangan, Maka hendaklah murid itu 
memandang kepada keadaannya dan hatinya. Jikalau diperolehnya 
ketenangan hati pada tidak kawin, maka itu lebih mendekati kepada su- 
luknya (didalam peribadatannya). Dan jikalau ia lemah daripada yang 
demikian, maka kawin adalah lebih utama baginya. 
Obat penyakit ini tiga perkara: lapar, memincingkan mata dan bekerja 
dengan pekerjaan yang menguasai hati. Jikalau tiga perkara ini tidak 
bermanfa'at, maka perkawinanlah saja yang akan mencabut maddahnya 
(materinya). Dan karena inilah, para ulama terdahulu (ulama salaf) ber- 
segera kawin dan mengawinkan puteri-puterinya. Sa'id bin Al-Musayyab 
berkata: “Iblis itu tiada berputus asa dari seorang pun. Ia akan menda- 
tanginya dari pihak kaum wanita”. 

| Sa'id tadi berkata pula, sedang ia waktu itu berusia delapanpuluh empat 


1161 


tahun dan telah hilang salah satu dari kedua matanya. Dan ia melihat 
waktu malam, dengan matanya yang satu itu. Katanya: "Tiada yang lebih 
aku takuti, selain kaum wanita”. 

Dari Abdullah bin Abi Wida'ah, yang berkata: "Aku duduk-duduk de- 
ngan Sa'id bin Al-Musayyab. Lalu ia tiada bertemu dengan aku beberapa 
hari lamanya. Tatkala aku mendatanginya, maka ia bertanya: "Dimana 
engkau dalam beberapa hari ini?”. Aku menjawab: “Isteriku meninggal. 
Lalu aku sibuk mengurusnya. Maka ia bertanya: "Mengapa tidak engkau 
beri kabar kepada kami, supaya dapat kami menghadiri janazahnya?”. 
- Abdullah bin Abi Wida'ah meneruskan ceriteranya: "Kemudian, aku 
ingin berdiri dari duduk, lalu Sa'id bin Al-Musayyab bertanya: "Adakah 
engkau bicarakan wanita lain?”. Maka aku menjawab: "Kiranya Allah 
mencurahkan rahmatNya kepada engkau! Siapakah kiranya yang akan 
mengawinkan aku, sedang aku tiada mempunyai uang, selain dua atau 
tiga dirham?” Lalu Sa'id bin Al-Musayyab menjawab: ”Aku!”. Ma- 
ka aku menyambung: “Sanggup engkau laksanakan?”. Ia menjawab. 
”Ya, sanggup!”. 

Lalu ia memuji Allah Ta'ala dan berselawat kepada Nabi s.a.w. Dan di- 
kawinkannya aku dengan uang dua atau tiga dirham saja”. 

Abdullah bin Abi Wida'ah meneruskan ceriteranya. "Lalu aku bangun 
berdiri. Dan aku tidak tahu apa yang akan aku perbuat, lantaran gembi- 
ra. Maka aku menuju kerumahku. Dan aku berpikir, dari siapa aku me- 
ngambil dan pada siapa aku berhutang. Lalu aku bershalat Maghrib. Dan 
aku kembali kerumahku dan aku pasang lampu. Dan tadi aku berpuasa. 
Lalu aku makan makanan malam untuk berbuka. Makanan itu hanyalah 
roti dan minyak zaitun. Tiba-tiba pintu rumahku diketok orang. Lalu aku 
bertanya: "Siapa itu?” Ia menjawab: ”Sa'id!”. 

Abdullah bin Abi Wida'ah meneruskan ceriteranya: "Lalu aku terpikir 
pada setiap orang yang namanya Sa'id, selain Sa'id bin Al-Musayyab. Se- 
babnya, orang tiada melihatnya selama empatpuluh tahun, selain dia 
diantara rumahnya dan masjid”. 

Abdullah bin Abi Wida'ah meneruskan ceriteranya: "Lalu aku keluar 
menemui tamu tersebut. Tiba-tiba benarlah kiranya Sa'id bin Al-Musay- 
yab. Lalu aku menyangka, telah ada pikiran dan pendapat baginya. Lalu 
aku berkata: "Hai Aba Muhammad! Jikalau engkau mengirim surat ke- 
padaku, niscaya aku datang kepada engkau”. Sa'id bin Al-Musayyab 
menjawab: "Tidak! Engkau lebih berhak untuk didatangi”. Lalu aku 
menjawab: "Apa yang engkau perintahkan?”. 

Sa'id bin Al-Musayyab menjawab: "Engkau adalah Jaki-laki yang tidak 
beristeri. Maka engkau kawin. Aku tiada suka engkau tidur malam sen- 
dirian. Inilah perempuanmu!”. 

Tiba-tiba perempuan itu berdiri dibelakang Sa'id, setinggi dia. Kemudian 
dipegangnya tangannya, lalu didorongnya kepintu dan ditutupnya pintu. 


1162 


Lalu wanita itu jatuh karena malu. Lalu ia berpegang pada pintu. Kemu- 
dian aku datang kepiring besar, yang didalamnya roti dan minyak zaitun. 
Lalu aku letakkan piring tersebut pada bayang-bayang lampu, supaya ia 
tiada melihatnya. Kemudian aku naik kebahagian atas rumah, lalu aku 
lemparkan tetangga dengan batu-batu kecil, Maka tetangga itu datang 
kepadaku. Mereka itu bertanya: "Apa kabar?”. Lalu aku menjawab: 
”Wahai saudara-saudara! Sa'id bin Al-Musayyab telah mengawinkan aku 
dengan puterinya pada hari ini. Dia sudah datang membawa puterinya 
dengan diam-diam kemari malam ini”. 
Lalu mereka itu bertanya: ki id mengawinkan engkau?” 
Aku menjawab: ”Ya!”. 
Mereka bertanya lagi: “Wanita itu sekarang dikamar?”. 
“Ya!” - jawabku. 
Lalu mereka turun dari bagian atas ketempat wanita itu. Kejadian ini 
sampai kepada ibuku. Maka beliau datang dan berkata: "Mukaku haram 
memandang mukamu, jikalau engkau menyintuhnya, sebelum aku 
memperbaikinya sampai tiga hari”. : 
Abdullah bin Abi Wida'ah meneruskan ceriteranya: "Maka aku tinggal 
sendirian tiga hari. Kemudian baru aku bersebuh dengan dia. Rupanya 
dia termasuk wanita yang tercantik, manusia yang terpandai menghafal 
Kitab Allah Ta'ala (Al-Our-an), yang terbanyak pengetahuannya tentang 
Sunnah Rasulu'llah s.a.w. dan yang paling mengetahui tentang hak 
suami”. 
Abdullah bin Abi Wida'ah meneruskan ceriteranya: "Maka aku berdiam 
sebulan, Sa'id tidak datang kepadaku dan aku tidak datang kepadanya. 
Maka sesudah sebulan, baru aku datang kepadanya. Dan ia berada di- 
ndoknya (halgahnya). Lalu aku memberi salam kepadanya. Ia menja- 
b salamku dan tidak berkata-kata dengan aku, sampai orang banyak 
pergi dari majelisnya. Lalu ia bertanya: "Apa kabar manusia itu?”. 
Aku menjawab: "Baik, wahai Aba Muhammad, menurut yang disukai 
teman dan dibenci musuh”. 
Lalu Sa'id bin Al-Musayyab menyambung: "Jikalau meragukan engkau 
sesuatu dari manusia itu, ambillah tongkat!”, 
Maka aku kembali kerumahku. Lalu Sa'id memberikan kepadaku duapu- 
luh ribu dirham”. 
Abdullah bin Sulaiman (salah seorang perawi kissah ini) berkata: ”Ada- 
lah puteri Sa'id bin Al-Musayyab ini telah dipinang oleh khalifah Abdul- 
malik bin Marwan untuk puteranya Al-Walid ketika dilantik menjadi pu- 
tera-mahkota. Sa'id enggan mengawinkannya dengan Al-Walid. Dan sela- 
lu Abdulmalik mencari jalan pada Sa'id, sampai dipukulnya Sa'id seratus 
kali dengan cambuk pada suatu hari yang dingin. Dan dituangkannya 
seember air kebadan Sa'id. Dan diselimutinya Sa'id dengan baju jubah 
bulu”. 


1163 


Bersegeranya Sa'id mengawinkan puterinya pada malam itu, memberikan 
pengertian kepada kita akan bahayanya nafsu-syahwat. Dan harus berse- 
gera - menurut agama - memadamkan apinya dengan kawin. 

Allah Ta'ala meridlai dan mencurahkan rahmatNya kepada Sa'id bin Al- 
Musayyab! 


PENJELASAN: keutamaan orang yang menentang nafsu syahwat kema- 
luan dan mata. 


Ketahuilah, bahwa nafsu-syahwat ini adalah yang paling mengerasi pada 
manusia dan yang paling mendurhakai akal-pikiran ketika ia berkobar. 
Kecuali, yang dikehendakinya itu keji. Orang malu daripadanya dan ta- 
kut mengerjakannya. Dan tidak maunya kebanyakan manusia daripada yang 
dikehendaki oleh nafsu-syahwat itu, adakalanya karena lemah atau karena 
takut atau karena malu atau karena menjaga jasmaniahnya. Dan tidak ada pa- 
da suatu pun dari yang demikian itu, pahala. Karena yang demikian itu 
mengutamakan sesuatu bahagian dari bahagian-bahagian nafsu, terhadap 
bahagian lainnya. Benar, termasuk sebagian dari penjagaan, bahwa ia ti- 
dak mampu mengerjakan sesuatu yang menyalahi. 

Maka pada pencegahan-pencegahan ini, ada faedahnya. Yaitu: tertolak- 
nya dosa. Maka orang yang meninggalkan zina, niscaya tertolaklah dari- 
padanya dosanya, dengan sebab apa pun adanya ia meninggalkan zina 
itu. 

Sesungguhnya keutamaan dan banyaknya pahala pada meninggalkan zina 
itu, karena takut kepada Allah Ta'ala, serta mampu dan menghilangkan 
halangan-halangan serta mudahnya sebab-sebab untuk zina itu. Apalagi 
ketika nafsu-syahwat itu sudah benar-benar. 

Inilah tingkat orang-orang siddig. Karena itulah Nabi s.a.w. bersabda: 


La LA KA La 
- dagi gad D> AN and gaye 


(Man ʻasyiqa fa'affa fa katama fa maata fa huwa syahiid). 

Artinya: “Siapa yang sudah tindu sekali, lalu menjaga diri serta me- 

nyembunyikan, lalu ia meninggal, maka orang itu syahid”. (1). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Tujuh orang akan dilindungi oleh Ailah pada hari 

kiamat pada naungan 'ArasyNya, pada hari yang tak ada naungan, sela- 

in naungannya”. Dan terhitung dari orang tujuh tersebut, laki-laki yang 

dipanggil oleh seorang wanita cantik dan bangsawan, kepada dirinya. 

Lalu laki-laki tadi menjawab: ”Aku takut kepada Allah Tuhan semesta 

alam”. (2). 

(1). Dirawikan Al-Hakim dari Ibnu Abbas. 

(2). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Dan hadits ini telah diterangkan 
dahulu. k 


1164 


Kissah Nabi Yusuf a.s. dan tidak maunya dengan Zalikha, serta. mampu 
dan sukanya Zalikha itu terkenal. Dan Allah Ta'ala memuji Yusuf a.s. de- 
ngan demikian dalam Kitab SuciNya. Dan Yusuf itu pemuka (imam) 
bagi setiap orang yang mendapat taufik untuk berjuang melawan setan pa- 
da nafsu-syaiwat yang besar ini. | 
Diriwayatkan, bahwa Sulaiman bin Yassar, adalah termasuk manusia yang 
tercantik wajahnya. Lalu masuklah seorang wanita ketempatnya. Wanita 
itu menanyakan Sulaiman akan nafsunya. Sulaiman tidak mau kepada pe- 
rempuan itu dan keluar, lari dari tempatnya: Dan ditinggalkannya wanita 
itu disitu. Sulaiman berkata: "Maka pada malam itu aku bermimpi berte- 
mu dengan Yusuf a.s. Seakan-akan aku berkata kepadanya: "Engkau Yu- 
suf?”. 

Orang itu menjawab: "Ya, saya Yusuf yang suka (hamamtu) dan engkau 
Sulaiman yang tidak suka”. 

la mengisyaratkan kepada firman Allah Ta'ala:- 


we Log deo T 


(Me ana ANA NAN e SBI, 


(Wa lagad hammat bihii wa hamma bihaa, laulaa an ra-aa burhaana rab- 
bih). 
Artinya: "Dan perempuan itu memang suka kepadanya. Dan dia suka pu- 
la kepada perempuan itu, kalau dia tidak melihat keterangan dari Tuhan- 
nya”. - S. Yusuf, ayat 24. 
Dari Sulaiman juga, yang lebih ajaib dari ini lagi. Yaitu: Sulaiman itu ke- 
luar dari Madinah untuk naik haji. Dan bersamanya seorang teman. Se- 
hingga keduanya sarnpailah di Abwa'. Lalu temannya bangun berdiri dan 

. mengambil alas meja dan pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Dan Su- 
“iman duduk dalam kemah. Sulaiman itu termasuk orang yang paling 
cantik mukanya dan paling wara’. Lalu ia dilihat oleh seorang wanita desa 
dari puncak bukit. Wanita itu lalu turun, datang kepada Sulaiman dan 
berdiri dihadapannya. Wanita itu memakai kain tudung muka dan dua sa- 
rung tangan. Lalu dibukanya mukanya, seakan-akan mukanya itu bulan 
purnama. Dan wanita itu berkata: “Berilah aku kepuasaan!”. 
Sulaiman menyangka, bahwa wanita itu menghendaki makanan. Lalu ia 
bangun berdiri mengambil makanan diatas alas meja, untuk diberikannya 
kepada wanita tersebut. Wanita itu menjawab: "Aku tidak bermaksud ke- 
pada ini. Aku bermaksud, apa yang dari laki-laki kepada isterinya”. 
Lalu Sulaiman menjawab: "Rupanya Iblis menyediakan engkau kepada- 
ku”. 

` Kemudian, Sulaiman meletakkan kepalanya diatara dua lututnya dan terus 
menangis dengan suara keras. Ia menangis terus menerus, tiada berhenti. 
Maka sewaktu wanita tadi melihat demikian, Jalu menurunkan kain tu- 


1165 


dung muka ke atas mukanya dan terus pergi kembali. Sehingga sampailah . 
ia kepada keluarganya. 

Teman Sulaiman pun datang. Lalu ia melihat Sulaiman; kedua matanya 
sudah bengkak. lantaran menangis dan suaranya sudah -putus-putus. Lalu 
bertanya: "Apakah yang membuat engkau menangis?”. 

Sulaiman menjawab: “Baik! Aku teringat kepada anak kecilku”. 

Teman itu menyambung: "Tidak, demi Allah! Kecuali engkau mempunyai 
kissah sendiri. Masa engkau berpisah dengan anak kecil engkau, baru se- 
menjak tiga hari atau kira-kira demikian”. 

Teman itu terus bertanya, sehingga Sulaiman menceriterakan kepadanya 
berita tentang wanita desa itu. Lalu temannya itu meletakkan alas meja 
dan terus menangis dengan suara keras. Lalu Sulaiman bertanya: "Apa- 
kah yang membawa engkau kepada menangis?”. 

Teman itu menjawab: "Aku lebih berhak menangis dibandingkan dengan 
engkau. Karena aku takut, sekiranya aku berada pada tempat engkau, nis- 
caya aku tidak akan sabar terhadap wanita. itu”. ' 

Maka senantiasalah kedua menangis. Tatkala, Sulaiman sudah sampai di Mak- 
kah, lalu ia mengerjakan sa'i dan thawaf. Kemudian ia datang ke Hajaras- 
wad. Lalu duduk dengan membelitkan kain dari pinggang kelutut (duduk 
ihtiba”). Matanya meminta tidur, lalu ia tertidur. Maka ia bermimpi, seo- 
rang laki-laki yang cantik parasnya tinggi semampai, mempunyai pemba- 
waan bagus dan bau yang harum. Sulaiman lalu bertanya kepada laki-laki 
tersebut: "Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada engkau. Siapakah 
engkau ini?” 

Laki-laki itu menjawab: "Aku Yusuf!” 

` Sulaiman bertanya lagi: "Yusuf Siddik (yang selalu benar)?”. 

“Orang itu menjawab: "Ya!”. 

“Lalu Sulaiman menyambung: "Keadaan engkau dengan wanita yang mulia 
itu, sungguh mena'jubkan”. 

Maka Yusuf menjawab: “Keadaan engkau dengan wanita Abwa' itu lebih 
mena'jubkan lagi”. 

Diriwayatkan dari Abudullah bin Umar, yang mengatakan: ”Aku mende- 
ngar Rasulu'Hah s.a.w. bersabda: "Tiga orang dari orang-orang sebelum 
kamu pergi berjalan, sehingga datanglah malam, lalu mereka bermalam 
disuatu gua. Maka mereka masuk ke gua itu. Lalu jatuhlab sebuah batu 
besar dari bukit. Maka menutup pintu gua. Mereka itu berkata sesama- 
nya: “Sesungguhnya tiada yang melepaskan kita dari batu besar ini, selain 
kita berdo'a kepada Allah Ta'ala dengan amal shalih (amal yang baik). Lalu se- 
orang dari mereka bertiga itu berdo'a: "Wahai Allah Tuhanku! Sesung- 
guhnya Engkau mengetahui, bahwa aku mempunyai ibu-bapa yang sudah 
tua dan lanjut usianya. Aku tiada memberi minuman kepada anak isteriku 
dan budak hartaku, sebelum keduanya. Pada suatu hari aku pergi jauh 
tempat menggembala ternak. Maka aku tiada sampai kepada ibu-bapaku 


1166 : 


pada sore hari. Sehingga keduanya sudah tidur. Lalu aku sediakan 
minuman malam untuk keduanya. Maka aku dapati keduanya masih tidur. 
Aku tiada senang, memberi minuman anak-isteriku dan budak hartaku se- 
belum keduanya (ibu-bapaku). Maka terus aku menunggu sampai kedua- 
nya bangun, sedang gelas minuman itu dalam tanganku, sampai terbit fa- 
jar. Anak-anakku yang kecil-kecil memekik-mekik menangis karena lapar 
keliling tapakku. Maka bangunlah keduanya, lalu meminum miumannya. 
Wahai Allah Tuhanku! Jikalau adalah aku berbuat demikian, karena men- 
cari keredlaan Engkau, maka renggangkanlah kami dari batu besar ini 
yang sedang kami alami sekarang!” Lalu batu besar itu renggang sedikit, 
dimana mereka belum sanggup keluar daripadanya. 

Yang lain berdo'a pula: "Wahai Allah, Tuhanku! Sesungguhnya Engkau 
mengetahui bahwa aku mempunyai anak perempuan pamanku, yang sa- 
ngat aku cintai. Lalu aku bujuk dia. Tetapi ia tidak mau kepadaku. Se- 
hingga aku menderita setahun lamanya. Lalu ia datang kepadaku, maka 
aku berikan kepadanya uang seratus duapuluh dinar, asal ia menyerahkan 
dirinya kepadaku. Maka ia perbuat demikian, sehingga tatkala aku telah 
berkuasa terhadap dirinya, lalu ia berkata: "Takutlah kepada Allah! Ja- 
ngan engkau membawa cincin, kecuali dengan yang sebenarnya (ikatan 
perkawinan)!”, Lalu aku menjauhkan diriku daripada bersetubuh dengan 
dia. Aku berpaling daripadanya, sedang dia adalah manusia yang paling 
aku cintai. Aku tinggalkan emas yang aku berikan kepadanya. Wahai Al- 
dah, Tuhanku! Jikalau aku telah berbuat itu, karena mengharap keredlaan- 
Mu, maka Japangkanlah dari kami, apa yang kami alami sekarang!”. Ma- 
ka renggangiah batu besar itu dari mereka, tetapi mereka belum sanggup 
keluar daripadanya. | 
Yang ketiga berdo'a pula: "Wahai Allah, Tuhanku! Sesungguhnya aku 
memakai tenaga beberapa orang karyawan. Aku berikan kepada mereka 
upahnya, selain seorang saja. Ia meninggalkan upah yang menjadi milik- 
nya dan terus pergi. Maka bertambah-tambahlah upahnya itu, sehingga 
menjadi harta yang banyak. Sesudah beberapa lama kemudian, ia pun da- 
tang kepadaku, lalu ia berkata: "Hai hamba Allah! Beritah kepadaku u- 
pahku!”. Lalu aku menjawab: "Semua yang engkau lihat dari upahmu itu, 
unta, sapi, kambing dan budak”. Orang itu lalu menjawab: "Hai hamba 
Allah! Apakah engkau bermain-main dengan aku?”. Lalu aku jawab: 
"Aku tidak mempermair-mainkan engkau, ambillah!”. Lalu dihalaunya 
dan diambilnya semuanya. Tidak ditinggalkannya sedikit pun. Wahai Al- 
lah, Tuhanku! Jikalau aku berbuat demikian karena mencari keredlaanMu 
maka renggangkaniah dari kami, apa yang kami alami sekarang ini!”. 
Maka rengganglah batu besar itu, lalu mereka keluar dan pergi”. (1). 
Maka ini, adalah kelebihan dari kemampuan penunaian nafsu-syahwat. 


(1). Dirawikan Al-Bukhari dalam kitab ”Shahih"nya. 
| 1167 


- Lalu ia menjaga diri daripadanya. Dan lebih dekat dari padanya, kemam- 
"puan penunaian nafsu-syahwat mata. Sesungguhnya mata itu permulaan 
zina. Maka menjaganya penting dan itu sukar, dimana kadang-kadang di- 
pandang mudah dan tidak besar ketakutan daripadanya. Pada hal semua 
bahaya, terjadi daripadanya. Dan pandangan pertama, apabila tidak dise- 
ngaja, maka tidak berdosa. Mengulang kembali melihatnya itu yang disik- 
sa (berdosa). Nabi s.a.w. bersabda: "Bagimu yang pertama dan. atasmu 
(tanggung jawabmu) yang kedua” (1). Artinya: pandangan pertama dan 
kedua. 

Al-'Ala' bin Ziyad berkata: "Janganlah engkau ikutkan penglihatanmu ke- 
pada selendang wanita! Sesungguhnya pandangan itu menanamkan nafsu- 
syahwat dalam hati”. 

Sedikitlah manusia itu terlepas dalam pulang-perginya, dari jatuhnya pan- 
dangan kepada kaum wanita dan kanak-kanak muda-belia. Manakala 
terkhayai kepadanya kecantikan, niscaya tabiat (instink) yang menghen- 
daki pengulangan kembali melihatnya. Dan seyogialah pada ketika itu, ia 
menetapkan pada dirinya, bahwa pengulangan melihat itu adalah kebo- 
dohan sejati. Karena jikalau ia meneguhkan betul pandangan itu, lalu ia 
memandang baik, niscaya berkobarlah nafsu-syahwat. Dan ia lemah sam- 
pai kepada yang dimaksud. 

Maka tiada hasilnya baginya, kecuali keluhan. 

Jikalau ia memandang buruk, niscaya ia tiada memperoleh kelazatan. Dan 
ia merasa kepedihan. Karena ia bermaksud kelazatan, maka diperbuatnya 
apa yang dirasakan kepedihannya. Lalu dalam dua hal tersebut, ia- tiada 
terlepas dari maksiat, dari kepedihan dan kekeluhan, 

. Manakala dipeliharanya mata dengan jalan tersebut, niscaya tertolaklah 
banyak bahaya dari hatinya. Jikalau matanya bersalah dan ia memelihara 
kemaluannya dengan ketetapan hati, maka yang demikian mengajak 
kekuatan yang dituju dan taufik yang penghabisan. 

Diriwayatkan dari Abubakar bin Abdullah Al-Mazani, bahwa seorang tu- 
kang potong tertarik kepada seorang budak perempuan, kepunyaan seba- 
hagian tetangganya. Lalu oleh keluarganya, budak itu diutus untuk suatu 
keperluan mereka, pada desa lain. Maka tukang potong tadi mengikuti 
budak itu dan mencoba membujuknya untuk berbuat jahat. Lalu budak 
wanita itu berkata kepadanya: "Jangan engkau berbuat demikian! Sesung- 
guhnya aku sangat mencintai engkau, dibandingkan dengan engkau kepa- 
daku. Akan tetapi, aku takut kepada Allah”. i 
Lalu tukang potong itu menjawab: “Jadi, engkau takut kepadaNya dan 
aku tiada takut kepadaNya!”. 

Lalu Abubakar bin Abdullah itu meneruskan riwayatnya: "Maka tukang 
potong itu pun kembali ketempatnya dan bertaubat. Lalu ia ditimpa keha- 


(1). Dirawikan Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits Buraidah. 


1168 


usan, sehingga hampir ia binasa. Tiba-tiba ia bersama seorang utusan dari 
sebahagian nabi Bani Israil. Lalu utusan itu bertanya, seraya berkata: ”A- 
pakah yang engkau deritai?”. Tukang potong itu menjawab: "Haus!”. 
Maka utusan itu berkata: "Mari kita berdo'a pada Allah, kiranya dilin- 
dungi kita oleh awan, sehingga kita masuk kedesa”. 
Tukang potong itu menjawab: "Tiada bagiku amal saleh, untuk aku ber- 
do'a. Berdo'alah engkau saja!”. 
Utusan itu menyahut: "Aku yang berdo'a dan engkau mengaminkan do'a- 
ku”, Maka utusan itu berdo'a dan tukang potong itu mengaminkan. Lalu 
keduanya dilindungi oleh awan, sehingga keduanya sampai didesa. Kemu- 
dian, tukang potong itu kembali ketempatnya. Lalu awan itu condong ke- 
padanya. Maka utusan tadi berkata kepadanya: “Engkau menda'wakan, 
bahwa engkau tiada mempunyai amal saleh. Aku yang berdo'a dan eng- 
kau yang mengaminkan. Lalu kita dilindungi oleh awan. Kemudian, awan 
itu mengikuti engkau. Hendaknya engkau ceriterakan kepadaku keadaan 
engkau”. 
Tukang potong itu lalu menceriterakannya. Maka utusan itu berkata: ”Se- 
sungguhnya orang yang bertobat itu, pada sisi Allah Ta'ala disuatu tem- 
pat, yang tiada seorang pun dari manusia ditempatnya”. 
Dari Ahmad bin Sa'id Al-'Abid, dari ayahnya, yang mengatakan: "Pada ` 
kami di. Kufah, ada seorang pemuda yang banyak beribadah, yang selalu 
dimasjid jami” (1). 
Hampir tidak pernah ia berpisah dengan masjid itu. Ia mempunyai wajah- 
cantik, bagus bentuknya, baik kelakuannya. Lalu seorang wanita cantik 
dan berakal memandang kepadanya. Maka wanita itupun amat tertarik 
kepadanya. Dan lamanya yang demikian itu bagi wanita tersebut. n 
Maka pada suatu hari, wanita itu berdiri dijalan. Dan pemuda itu bermak- 
sud kemasjid. Lalu ia menegur: ”Hai pemuda! Dengarlah daripadaku be- 
berapa kalimat, yang akan kukatakan kepada engkau! Kemudian, berbu- 
atlah apa yang engkau kehendaki!” 
Pemuda tadi terus berjalan dan tiada berkata-kata dengan wanita tersebut. 
Sesudah itu, wanita tadi berdiri pula dijalan, yang dilalui pemuda terse- 
but. Dan pemuda itu bermaksud pulang kerumahnya. Wanita itu menegur 
tagi: "Wahai pemuda! Dengarlah beberapa kalimat daripadaku yang akan 
aku katakan kepadamu!”. 
Pemuda tersebut menundukkan kepalanya sebentar, seraya berkata: “Ini 
tempat perhentian kecurigaan. Aku tidak suka, bahwa aku adalah tempat 
kecuriagaan”. 
Wanita itu menjawab: ”Demi Allah! Aku tidak berhenti pada tempat per- 
hentianku ini, lantaran kebodohanku dengan keadaanmu. Tetapi dengan 
berlindung kapada Allah, hendaknya orang-orang 'abid itu menjernihkan 


(1). Masjid Jami', ialah: masjid yang ada diadakan shalat jum'at. Kalau tidak diadakan shalat 
jum'at, maka dinamakan masjid saja atau musholla. 


1169 


hal yang seperti ini daripadaku. Dan yang membawa aku untuk berjumpa 
“dengan engkau, dalam keadaan yang seperti ini dengan diriku sendiri, 
karena aku tahu, bahwa yang sedikit dari ini, pada manusia itu banyak. 
Engkau hai para abid, adalah seperti botol (keranjang sampah), hal yang 
_ paling kecil pun, akan diejek orang. Kesimpulan yang akan kukatakan ke- 
padamu, ialah bahwa anggota badanku seluruhnya sibuk dengan engkau. 
. Allah-Allah, tentang urusanku dan urusanmu” 
“Ahmad bin Sa'id meneruskan ceriteranya: "Maka pemuda tersebut terus 
| pulang kerumahnya. Ia bermaksud mengerjakan shalat. Lalu pikirannya 
: terganggu, bagaimana ia mengerjakan shalat itu. Lalu diambilnya sehelai 
“kertas dan ditulisnya sepucuk surat. Kemudian ja keluar dari rumahnya. 
Tiba-tiba wanita itu berdiri ditempat yang sudah-sudah. Lalu dicampak- 
kannya surat itu kepada wanita tadi. Dan ia terus kembali kerumahnya. 
Surat itu, bunyinya: - 


Bismi'llaahi' rrahmaani' rrahiim 


Ketahuilah, wahai wanita; bahwa Allah. 'Azza wa Jalla, apabila seorang 
hambaNya berbuat maksiat kepadaNya, niscaya Ia amat penyantun. Apa-- 
bila hamba itu kembali kepada perbuatan maksiat pada kali yang lain, nis- 
caya Allah menutupkan dosanya. Apabila hamba tersebut memakai bagi 
maksiat itu, pakaian-pakaiannya. niscaya Allah Ta'ala marah kepadanya, 
suatu kemarahan, dimana langit, bumi, gunung-gunung, pohon kayu dan 
hewan menjadi sempit daripadanya. Siapakah yang sanggup menahan ke- 
marahanNya? 

Kalau apa yang aku sebutkan itu batil, maka aku peringatkan engkau 
akan hari, dimana langit pada hari itu seperti hancuran tembaga dan gu- 
nung-gunung menjadi seperti bulu yang dicelup. Dan ummat-ummat itu 
duduk diatas lututnya karena gudrahNya Tuhan Yang Mahaperkasa dan 
Mahaagung. Sesungguhnya aku, demi Allah, sudah merasa lemah untuk 
memperbaiki diriku sendiri, maka betapa lagi untuk memperbaiki orang 
lain. 

Jikalau yang aku sebutkan itu benar, maka sesungguhnya aku menunjuk- 
kan engkau, kepada tabib penunjuk jalan, yang mengobati luka-luka yang 
menyakitkan dan sakit-sakit yang membakar. Yaitu: Allah Rabbul-'ala- 
min. Maka tujukanlah itu dengan benar persoalan. Sesungguhnya aku si- 
buk dari engkau dengan firman Allah Ta'ala:- 


AMAN Gb Pan an ABESTI P SELT 
Aran AHA SA AR Eie 
MANI SA o - 


1170 


Artinya: ”Peringatkanlah kepada mereka akan hari yang sudah dekat. 
waktunya, ketika itu hati (menyesak sampai) kepada kerongkongan, perih 
menahan hati. Orang-orang yang bersalah itu tiada mempunyai teman 
yang setia dan penolong yang dipatuhi. (Tuhan) mengetahui kekhianatan 
mata dan apa yang tersembunyi didalam hati”. S. Al-Mu'min, ayat 18 
19. 

Kemanakah jalan lari dari ayat ini?”. 

Kemudian, sesudah beberapa hari sesudah itu, wanita itu datang Iagi. Lalu 
berdiri dijalan untuk bertemu dengan pemuda tersebut. | 
Sewaktu pemuda tadi melihat wanita itu dari jauh, lalu ia mau kembali. 
kerumahnya. Supaya ia tidak melihatnya. 

Lalu wanita tersebut menegur: “Hai,/pemuda! Jangan pulang didt Tidak 
ada lagi perjumpaan sesudah hari ini untuk selama-lamanya, ; kecuali besok 
dihadapan Allah Ta'ala”. 

Kemudian wanita itu menangis dengan keras sekali., , Seraya "berkata: "Aku 
bermohon kepada Allah, dimana didalam, tanganN “anak kunci hati eng- 
kau, kiranya IA memudahkan sapa yang sulit dari urusan engkau!”. 
Kemudian, wanita tadi mengikuti: pemuda itu, seraya berkata: ” Anugerah- 
ilah kepadaku pelajaran, yang akan aki! bawa dari engkau! Wasiatkanlah 
kepadaku sesuatu wasiat, yang dkan aku laksanakan wasiat itu!”. 
Pemuda tadi lalu menjawa'o: "Aku wasiatkan engkau menjaga diri eng- 


kau, dari diri engkau sendiri, Dan aku ingatkan engkau akan firman Allah 
Ta'ala:- 


cah. Da 2: SA Da FE IN KEP EA, 


Wa huwal- ladzäi yatawaffaakum bil-laili wa ya'lamu maa jarah-tum bin- 

mahaar). 
Artinya; “Dian Dialah yang mengambil jiwa kamu dimalam hari (waktu ti- 
idur) dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan diwaktu siang”. - S. 
; Al-Anjama, ayat 60. 
Í Ahmat bin'Sa'id meneruskan ceriteranya: "Wanita itu lalu menundukkan 
f kealanya dan terus menangis dengankeras sekali, lebih keras dari tangisan- 
-nya yang pertama tadi. Kemudian, ia sadar akan dirinya dan terus mene- 
:' tap Girimahnya mengerjakan ibadah. 

"Terus-meneruslah wanita itu demikian, sehingga ia meninggal dalam kea- 
daan buta. Adalah pemuda tersebut menyebut-nyebutkan wanita tadi se- 
sudah meninggalnya. Kemudian ia menangis. Ada orang bertanya kepada- 

. nya: “Mengapa engkau menangis? Bukankah engkau yang memutuskan 
aSanya dari diri engkau?”. 


Pemuda tersebut menjawab: “Sesungguhnya aku telah menyembelihkan 
1171 


harapannya pada permulaan urusannya. Aku jadikan perpindahannya wa- 
nita itu, simpanan bagiku' disisi Allah Ta'ala. Maka aku malu pada Allah 
untuk menarik kembali, simpanan yang sudah aku simpankan padaNya”. 
Tamatlah sudah "Kitab Menghancurkan Dua Nafsu-Syahwat” dengan puji- 
an dan kemurahan Allah Ta'ala. Akan diiringi -insya Allah- oleh “Kitab 
Bahaya Lidah” : 
Segala pujian bagi Allah pada awal dan pada akhir, pada zahir dan pada 
batin. RahmatNya kepada penghulu kita Muhammad makhlukNya yang 
terbaik dan kepada semua hamba pilihan dari penduduk bumi dan langit. 
Anugerahilah kiranya ya Tuhan kesejahteraan yang banyak! 


1172 


KITAB BAHAYA LIDAH. 


Yaitu: Kitab Keempat dari Rubu' Yang Membinasakan 
dari Kitab Ihya' 'Ulumiddin. 


Segala pujian bagi Allah yang menjadikan manusia dengan sebaik-baiknya 
dan sepadan-padannya. DiilhamiNya cahaya iman, lalu dihiasiNya dan 
diperelokkanNya. DiajariNya keterangan, lalu didahulukanNya dan 
diutamakanNya dari makhluk lain. DilimpahkanNya kedalam hati manusia 
itu gudang ilmu-pengetahuan, lalu disempurnakanNya. Kemudian, diutus- 
Nya kepada manusia itu tabir rahmatNya dan diturunkanNya. Kemudian, 
diperbantukannya manusia itu dengan lidah yang akan menterjemahkan, 
apa yang dikandung oleh hati dan akalnya. Dan disingkapkanNya dari hati 
manusia itu, tirainya yang dilepaskanNya. Lalu manusia. itu melepaskan li- 
dahnya dengan kebenaran dan menegaskan dengan kesyukuran, dari apa 
yang diutamakan dan dianugerahkan olehNya, dari ilmu-pengetahuan 
yang diperolehnya dan tutur-kata yang memudahkannya. 

Aku mengaku bahwa, tiada yang disembah, selain Allah, Yang Tunggal, 
tiada mempunyai sekutu. Dan bahwa Muhammad itu hambaNya dan ra- 
sulNya yang dimuliakanNya dan yang diagungkanNya dan NabiNya yang 
diutuskanNya dengan Kitab yang diturunkanNya. Dan ditinggikanNya 
kelebihannya. Dan diterangkanNya jalan-jalanNya. Kiranya Allah mencu- 
Fahkan rahmat kepadanya, kepada keluarganya dan para sahabatnya serta 
orang-orang sebelumnya, apa yang diagungkan dan dipujikan oleh hamba 
Allah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 

Adapun kemudian: sesungguhnya lidah itu termasuk diantara nikmat Al- 
lah yang besar dan diantara yang dijadikan oleh Allah yang halus dan gan- 
jil. Sesungguhnya lidah itu kecil tubuhnya, besar keta'atannya dan kedosa- 
annya. Karena kufur dan iman itu, tiada terang, selain dengan kesaksian 
lidah. Dan kufur dan iman itu adalah keta'atan dan kemaksiatan yang 
penghabisan. 

Kemudian, apa saja yang ada atau tidak ada; Khalik atau makhluk, kha- 
yalan (fantasi) atau yang diketahui, yang disangka atau yang diduga, se- 
muanya dapat dicapai dengan lidah. Dan dapat didatangi oleh lidah de- 
ngan ya atau tidak. Semua yang dicapai oleh ilmu-pengetahuan itu, dapat 
dilahirkan oleh lidah, baik yang benar atau yang batil. Tiada suatu pun, 
melainkan ilmu itu menerima untuk lidah. Dan ini adalah suatu kekhusus- 
an (khasiat), yang tidak terdapat pada anggota badan lainnya. Sesungguh- 
nya mata tiada sampai, selain kepada warna dan bentuk. Telinga tiada 
sampai, kepada bukan suara. Tangan tiada sampai, kepada bukan yang 


7 


bertubuh. Dan begitu pula anggota-anggota badan yang lain. 

Lidah itu medan luas. Tiada mempunyai tempat tertolak. Dan tiada mem- 
punyai jalan yang berkesudahan dan berbatas. Ia mempunyai lapangan lu- 
as pada kebajikan. Dan mempunyai ekor yang dapat ditarik pada kejahat- 
an. Barangsiapa melepaskan manisnya lidah dan menyia-nyiakannya terle- 
pas ikatan, niscaya setan berjalan dengan dia dalam setiap lapangan. Dan 
menghalaunya ke tepi jurang yang menjatuhkan, sampai membawanya 
kepada kebinasaan. Dan manusia itu, tiada jatuh dalam api neraka, atas 
hidungnya, melainkan oleh yang dipetik lidahnya, Dan tidak terlepas dari 
kejahatan lidah, selain orang yang mengikatkan lidahnya dengan tali-ke- 
kang Agama. Maka ia tidak melepaskan lidahnya, selain pada yang ber- 
manfa'at di dunia dan di akhirat. Ia mencegah lidahnya dari setiap yang 
ditakuti bahayanya, pada waktu yang cepat (di dunia). dan pada waktu 
yang lambat (di akhirat). 

Untuk mengetahui apa yang dipujikan atau yang dicela melepaskan lidah 
padanya, adalah tersembunyi dan sulit. Berbuat menurut kehendak lidah 
bagi orang yang mengetahuinya adalah berat dan sukar. Anggota badan 
yang paling durhaka kepada manusia, ialah: lidah, Karena ia tiada payah 
pada melepaskannya. Dan tiada perbelanjaan pada menggerak-gerakkan- 
nya. Dan manusia itu mempermudah-mudahkan pada penjagaan dari se- 
gala bahaya dan mala-petakanya dan pada berhati-hati dari segala pan- 
cingan dan buruannya. 

Sesungguhnya lidah itu perkakas setan yang terbesar untuk menipu manu- 
sia. Maka dengan taufiq dan pimpinan Allah yang baik, kami akan me- 
nguraikan semua bahaya lidah. Dan akan kami menyebutkannya satu per- 
satu dengan batas-batas, sebab-sebab dan segala mala-petaka yang ditim- 
bulkannya. Akan kami perkenalkan jalan menjaga daripadanya. Akan 
kami kemukakan hadits-hadist dan atsar-atsar yang mencelanya. 

Marilah kami sebutkan untuk pertama kali "Kelebihan Diam”. Dan akan 
kami iringi dengan. menyebutkan bahaya berkata-kata, mengenai yang ti-. 
dak penting. Kemudian, bahaya kata-kata yang berlebihan. Kemudian, ba- 
haya bercakap kosong pada yang batil. Kemudian, bahaya berbantah dan 
bertengkar. Kemudian, bahaya bermusuhan. Kemudian, bahaya mengelu- 
arkan perkataan dari kerongkongan, dengan membuat-buat mulut, me- 
maksakan kata-kata dengan bersajak dan kepandaian berkata-kata dan 
memperbuat-buat yang demikian. Dan lain-lain sebagainya yang telah men- 
jadi adat-kebiasaan orang-orang yang memperbuat-buat pandai berbicara, 
yang mengajak untuk berpidato. 

Kemudian, bahaya kata-kata keji, memaki dan lidah kotor (suka berkata- 
kata cabul dan mencarut-carut). Kemudian, bahaya kata-kata mengutuk, 
baik kepada binatang atau benda beku atau manusia. Kemudian, bahaya 
menyanyi dengan pantun. Dan sudah kami sebutkan dahulu pada "Kitab 
Mendengar”, nyanyian yang diharamkan dan yang dihalalkan. Maka kami 


tiada mengulanginya lagi. 

Kemudian, bahaya bersenda-gurau. Kemudian, bahaya kata-kata menghi- 
na dan mengejek. Kemudian, bahaya menyiarkan rahasia. Kemudian, ba- 
haya janji bohong. Kemudian, bahaya perkataan bohong dan sumpah bo- 
hong. Kemudian, penjelasan tentang kata-kata sindiran pada bohong. Ke- 
mudian, bahaya mengupat, kemudian bahaya lalat merah. Kemudian, ba- 
haya dua lidah yang bersimpang-siur diantara orang-orang yang bermu- 
suhan. Masing-masing berkata dengan perkataan yang sesuai baginya. 
Kemudian, bahaya pujian. Kemudian, bahaya lengah dari kesalahan yang 
kecil-kecil dalam kandungan perkataan. Lebih-lebih pada yang menyang- 
kut dengan Allah dan sifat-sifatNya dan yang bertalian dengan pokok-po- 
kok Agama. Kemudian, bahaya pertanyaan orang awam dari hal sifat-sifat 
Allah 'Azza wa Jalla, dari hal Kalam Allah dan huruf-hurufnya. Apakah 
gadim atau baharu? 

Itulah bahaya yang terakhir dan yang menyangkut dengan demikian. 
Jumlah semuanya adalah duapuluh bahaya. Kita bermohon kepada Allah 
akan kebaikan taufigNya dengan kenikmatan dan kurniaNya. 


PENJELASAN: besarnya bahaya lidah dan keutamaan diam. 


Ketahuilah, bahwa bahaya lidah itu besar. Tiada terlepas daripada baha- 
yanya, selain dengan diam. Maka karena itulah, Agama memuji diam dan 
mengajak kepada diam. Nabi s.a.w. bersabda. 


Tara 


LÈ Sar pa 


(Man shamata najaa). 
Artinya: “Barangsiapa diam, niscaya ia terlepas (dari bahaya)”. (1). 
Dan sabda Nabi s.a.w.: 


. Abi Pa eat 


(Ash-shamtu hukmun wa galiilun faa'iluh). 

Artinya: "Diam itu suatu hukum dan sedikitlah yang melaksanakannya” 
(2). 

Hukum pada hadits ini, artinya: hikmah dan memikirkan akibat. 
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Sufyan dari ayahnya, dimana ayahnya 
berkata: "Aku berkata: "Wahai Rasulu'llah! Khabarkanlah kepadaku ten- 


(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, dengan sanad dia'if. 
(2) Dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami dari Ibnu Umar, dengan sanad dia'if. 


tang Islam, akan sesuatu hal, dimana aku tiada akan bertanya lagi tentang 
itu, kepada seseorang, sesudah engkau!”. 

Maka Rasulu'Hah s.a.w. menjawab: “Katakanlah! Aku beriman dengan 
Allah. Kemudian engkau berpendirian teguh”. 

Ayah Abdullah itu meneruskan ceriteranya: Lalu aku bertanya; "Apakah 
yang aku pelihara?”, Maka Nabi s.a.w. menunjukkan dengan tangannya 
kepada lidahnya”. (1). 

"Uqbah bin 'Amir berkata: "Aku bertanya: ”Wahai Rasulu'lah! Apakah 
jalan kelepasan?”. 

Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Tahankan lidahmu! Hendaklah rumahmu 
memberi kelapangan bagimu dan menangislah atas kesalahanmu!”. 

Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Barangsi- 
apa menjamin bagiku, apa yang diantara dua tulang rahangnya (lidah) dan 
yang diantara dua kakinya (kemaluan), niscaya akan aku jamin baginya 
sorga”. (2). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa menjaga dari kejahatan gabgabnya, 
dzabdzabnya dan laglagnya, niscaya ia terjaga dari kejahatan seluruhnya”. 
3). 

Qabqab, yaitu: perut. Dzabdzab, yaitu: kemaluan. Dan laglag, yaitu: 
lidah. 

Hawa-nafsu yang tiga inilah yang membinasakan banyak manusia. Karena 
itulah, kami menyibukkan diri kami, menyebutkan bahaya lidah sesudah 
kami selesai daripada menyebutkan bahaya nafsu-syahwat: perut dan 
kemaluan. 

Ditanyakan Rasulu'llah s.a.w. tentang sebab terbesar, yang membawa ma- 
nusia masuk sorga. Lalu Rasulu'llah s.a.w. menjawab: “Taqwa kepada 
Allah dan bagus akhlag”. Dan ditanyakan pula sebab terbesar yang mem- 
bawa manusia masuk neraka. Maka Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Dua 
rongga badan, yaitu: mulut dan kemaluan” (4). 

Maka mungkin yang dimaksud dengan mulut itu, ialah: bahaya lidah. Ka- 
rena mulut itu tempat lidah. Dan mungkin pula yang dimaksud perut, ka- 
rena mulut itu, tempat yang tembus dari perut. 

Ma'az bin Jabal berkata: "Aku bertanya: "Wahai Rasulu'llah! Adakah ki- 
ta ini disiksa dengan apa yang kita katakan?”. 

Rasulu'llah s.a.w. menjawab: ”Dipupus kamu oleh ibumu, hai Ibnu Jabal! 
Adakah manusia meringkuk dalam neraka atas hidungnya, selain oleh 
yang diketam (diperbuat) lidahnya?” (S). 

Abdullah Ats-Tsagafi berkata: "Aku berkata: "Wahai Rasulu'llah! Kha- 


(1) Dirawikan At-Tirmidzi dan dipandangnya shahih. 

(2) Dirawikan Al-Bukhari dari Sahl bin Sa'ad. 

(3) Dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami dari Anas dengan sanad dla'if. 
(4) Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. 

(5) Dirawikan Ibnu Majah dan Al Hakim. 


10 


barkanlah kepadaku akan sesuatu, yang akan aku pegang teguh!”. 

Lalu Rasulu'llah s.a.w. menjawab: ”Katakanlah!: Tuhanku Allah. Kemu- 
dian, kamu berpendirian teguh (istiqamah)!”. 

Aku bertanya lagi: "Wahai Rasulu'llah! Apakah yang lebih engkau takuti 
padaku?”. 

Rasulu'llah s.a.w. lalu mengambil lidahnya, seraya bersabda: “Ini!” (1). 
Diriwayatkan, bahwa Ma'az bertanya: "Wahai Rasulu'llah! Amal apakah 
yang paling utama?”, 

Lalu Rasulu'llah s.a.w. mengeluarkan lidahnya. Kemudian meletakkan ja- 
rinya atas lidah itu” (2). f 
Anas bin Malik berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: “Tidaklah berdiri 
teguh (lurus) iman hamba Allah, sebelum berdiri teguh (lurus) hatinya. 
Dan hatinya itu tidak berdiri teguh (lurus) sebelum berdiri teguh (lurus) 
lidahnya. Dan tidak akan masuk sorga seseorang, dimana tetangganya ti- 
dak merasa aman dari kejahatannya”. (3). 

-Nabi s.a.w. bersabda: 


EN rta aan 


(Man sarra-hu an yaslama fal-yalzamish-shamta). 

Artinya: "Barangsiapa suka selamat, maka hendaklah ia membiasakan di- 
am” (4). 

Dari Sa'id bin Jubair (hadits marfu”) yang diteruskan kepada Rasulu'llah 
s.a.w. (5), bahwa beliau bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) itu 
berpagi hari, niscaya semua anggota badannya memperingatkan lidah. Arti- 
nya: anggota badan itu berkata: ”Takutilah Allah mengenai kami. Karena 
jikalau engkau berdiri lurus, niscaya kami pun dapat berdiri lurus. Dan ji- 
kalau engkau bengkok (menyeleweng), niscaya kami pun menjadi beng- 
kok”. (6). 

Diriwayatkan bahwa 'Umar bin Al-Khattab r.a. melihat Abubakar Ash- 
Shiddig r.a., menarik lidahnya dengan tangannya. Lalu 'Umar bertanya 
kepada- Abubakar: ”Wahai Khalifah Rasulu'llah! Apakah yang anda per- 
buat?” 

Abubakar Ash-Shiddig r.a. menjawab: "Ini mendatangkan kepadaku jalan 


(1) Dirawikan At-Tirmidzi dan dipandangnya shahih. 

(2) Dirawikan Ath-Thabrani dan Ibnu Abid-Dun-ya. 

(3) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dengan sanad lemah. 

(4) Dirawikan Al-Baihagi dari Anas dengan sanad dia if. 

(S) Hadits Marfu', yaitu: hadits yang sanadnya tidak terang sampai kepada Nabi s.a.w., teta- 
pi disampaikan juga, sedang di antara perawi yang terang namanya dan nabi s.a.w. ada 
perawi-perawi yang tidak diketahui atau dilampaui. 

(69 Dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri. 


11 


yang kebinasaan. Sesungguhnya Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


(Laisa syai-un minal-jasadi illaa yasykuu ilal-laahil-lisaana “alaa hiddatih). 
Artinya: “Tiada suatu pun dari tubuh, yang tiada mengadu kepada Allah 
tentang lidah diatas ketajamannya” (1). 

Dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan, bahwa ia berada atas bukit Shafa, mem- 
baca. talbiah (2), seraya mengatakan: "Hai lidah! Katakanlah yang baik, 
niscaya engkau beruntung! Diamlah dari yang jahat, niscaya engkau sela- 
mat, sebelum engkau menyesal!”. 

Lalu orang bertanya kepada Ibnu Mas'ud tadi: "Hai ayah Abdurrahman! 
Adakah ini engkau katakan sendiri atau engkau dengar dari orang lain?”. 
Ibnu Mas'ud menjawab: "Tidak! Tetapi aku dengar Rasulu'llah s.a.w. 
bersabda: "Bahwa kebanyakan dosa anak Adam itu, pada lidahnya”. (3). 
Ibnu 'Umar berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa mence- 
gah lidanya daripada memperkatakan kehormatan orang, niscaya ditutup 
oleh Allah auratnya (hal-hal yang memalukan kalau diketahui orang lain). 
Barangsiapa menguasai kemarahannya, niscaya ia dipelihara oleh Allah 
akan azabnya. Dan barangsiapa meminta kelonggaran pada Allah, niscaya 
diterima oleh Allah kelonggarannya”. (4). 

Diriwayatkan, bahwa Ma'az bin Jabal berkata: "Wahai Rasulv'ilah! Beri- 
kanlah kepadaku kata-kata wasiat!”. 

Rasulu'ilah s.a.w. menjawab: “Sembahlah (beribadahlah) akan Allah, se- 
akan-akan engkau melihatNya! Dan hitunglah dirimu dalam golongan o- 
rang yang sudah mati! Jikalau engkau mau, akan kuberi-tahukan kepada- 
mu, sesuatu yang lebih kamu miliki dari ini semua”. Seraya Nabi s.a.w. 
menunjukkan dengan tangannya kepada lidahnya”. 

Dari Shafwan bin Salim, yang mengatakan: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 
"Apakah tidak aku kabarkan kepadamu, ibadah yang paling mudah dan 
paling ringan kepada badan? Yaitu: diam. dan bagus akhlak”. 

Abu Hurairah berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


MAN Kl RLL RE KN AAA 
2 Mer Na ` DA DAN NG 
SINGA Aa 


(Man kaana yu'minu bil-laahi wal-yau-mil-aakhiri fal-yagul khairan au li- 
yaskut). 


(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya, Abu Yu'la dan lain-lain dari Aslam, bekas budak Umar 
r.a. ` 

(2) Membaca: "Labbaika Allaahumma labbaik” pada waktu hajji. 

(3) Dirawikan Ath-Thabrani, Ibnu Abid-Dun-ya dan Al-Baihaqi dengan sanad baik. 

(4) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dengan sanad baik. 


12 


Artinya: Barangsiapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hen- 
daklah ia berkata yang baik atau ia diam”. (1). 

Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Disebutkan kepada kami, bahwa Rasulu'- 
Ilah s.a.w. bersabda: “Diberi rahmat oleh Allah kepada seorang ham- 
ba, yang berkata-kata, lalu memperoleh faedah. Atau diam, maka ia sela- 
mat” (2). 

Ada orang yang meminta kepada Isa a.s. dengan katanya: ”Tunjukilah 
kami suatu amalan, yang membawa kami masuk sorga!” Lalu nabi Isa 
a.s. menjawab: "Jangan kamu bertutur-kata selama-lamaya!”. 

Maka mereka menjawab: "Kami tidak sanggup demikian”. 

Lalu nabi Isa a.s. berkata: "Jangan kamu bertutur-kata, selain yang keba- 
jikan”. Nabi Sulaiman bin Daud a.s. bersabda: "Kalau berkata itu perak, 
maka diam itu emas”. 

Dari Al-Barra' bin 'Azib, yang mengatakan: "Seorang Arab desa datang 
pada Nabi s.a.w., lalu berkata: ”"Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, 
yang membawa aka masuk sorga!” 

Lalu Nabi s.a.w. menjawab: 


IP EN ALA UB ga AU dah 
PEN TM 


(Ath'imil-jaa-i'a wasgidh-dham ‘aana wa'mur bil-maruufi wanha 'anji-mun- 
kari fa in lam tuthig fa-kuffa lisaanaka illaa min khair). 

Artinya: "Berilah makan orang yang lapar dan berilah minum orang yang 
haus! Suruhlah yang baik (amar ma'ruf) dan laranglah yang munkar (nahi 
munkar)! Jikalau engkau tidak sanggup, maka cegahlah lidahmu, selain 
yang kebajikan!” (3). 

Nabi s.a.w. bersabda: ”Simpanlah lidahmu, selain pada yang kebajikan! 
Karena dengan demikian, engkau dapat mengalahkan setan”. (4). 

Nabi s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah pada lidah setiap orang yang 
berkata. Maka hendaklah bertagwa kepada Allah, manusia yang mengeta- 
hui apa yang dikatakannya!” 

Nabi s.a.w. bersabda: "Apabila kamu melihat orang mu'min itu pendiam 
dan mempunyai kehormatan diri, maka dekatilah dia! Karena ia akan me- 
ngajarkan ilmu-hikmah”. (5). 

Ibnu Mas'ud berkata: "Rasulu'liah s.a.w. bersabda: "Manusia itu tiga ma- 
cam: yang mendapat pahala, yang selamat dari dosa dan yang binasa. Yang 
mendapat pahala, ialah yang mengingati Allah (berzikir akan Allah). Yang 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 

(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Al-Baihaqi dari Anas, dengan sanad dia'if. 
(3) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dengan isnad baik. 

(4) Dirawikan Ibnu Hibban dari- Abi Dzar. 

(5) Dirawikan Ibnu Majah dari Ibnu Khallad. 


13 


selamat dari dosa, ialah yang diam. Dan yang binasa, ialah yang masuk da- 
lam perbuatan batil”. (1). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya lidah orang mu'min itu dibelakang 
hatinya. Apabila ia berkehendak mengatakan sesuatu, niscaya dipahami- 
nya dengan hatinya. 

Kemudian, dilalukannya dengan lidahnya. Dan lidah orang munafiq itu, di- 
hadapan hatinya. Apabila ia bercita-cita akan sesuatu, niscaya dilalukan- 
nya dengan lidahnya dan tidak dipahaminya dengan hatinya” (2). 

Nabi Isa a.s. bersabda: “Ibadah itu sepuluh bahagian. Sembilan bahagian 
daripadanya pada diam. Dan sebahagian lagi pada lari dari manusia”. 
Nabi kita s.a.w. bersabda: "Barangsiapa banyak perkataannya, niscaya ba- 
nyak terperosoknya. Barangsiapa banyak terperosoknya, niscaya banyak 
dosanya. Dan barangsiapa banyak dosanya, niscaya neraka lebih utama 
baginya” (3). 

Dari atser (ucapan para sahabat), diantaranya, ialah: Abubakar Siddiq 
r.a. meletakkan batu kecil pada mulutnya, untuk mencegah dirinya dari 
berkata-kata. Ia menunjukkan kepada lidahnya dan berkata: “Inilah yang 
mendatangkan kepadaku hal-hal kebinasaan”. 

Abdullah bin Mas'ud berkata: "Demi Allah, yang tiada disembah, selain 
DIA. Tiadalah sesuatu yang lebih memerlukan kepada lamanya ditahan, 
selain lidah”. 

Ibnu Thaus berkata: ”Lidahku itu binatang buas. Jikalau aku lepaskan, 
niscaya ia makan aku”. 

Wahab bin Munabbih berkata tentang hikmah keluarga Daud a.s., bawa 
menjadi hak kewajiban orang yang berakal, mengetahui keadaan zaman- 
nya, menjaga lidahnya dan menghadapi dengan baik persoalannya”. 
Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Tiada memahami agamanya yang tiada 
menjaga lidahnya”. 

Al-Auza'i berkata: "Khalifah Umar bin Abdul-aziz r.a. menulis surat ke- 
pada kami, yang bunyinya sebagai berikut:- 

"Adapun kemudian, sesungguhnya orang yang banyak mengingati mati, 
niscaya rela dengan mendapat sedikit dari dunia. Dan orang yang menghi- 
tung perkataannya dari perbuatannya, niscaya sedikitlah perkataannya, 
kecuali pada yang diperlukannya”. 

Setengah mereka berkata: "Diam itu mengumpulkan dua kelebihan bagi 
seseorang: selamat pada agamanya dan memahami tentang temannya”. 
Muhammad bin Was?’ berkata kepada Malik bin Dinar: "Hai Abu Yahya! 
Menjaga lidah itu lebih sukar bagi manusia, daripada menjaga dinar dan 
dirbam (harta)”. 

Yunus bin 'Ubaid berkata: "Tiada seseorang manusia yang lidahnya diatas 


(1) Dirawikan Ath-Thabrani dan Abu Yu'la dari Abi Sa'id Al-Khudri. 
(2) Dirawikan Al-Kharaithi dari Al-Hasan Al-Bashari. 
(3) Dirawikan Abu Na'im dari Ibnu 'Umar dengan sanad dia'if. 


14 


yang baik, melainkan aku melihat kebaikan itu pada amalannya yang 
lain”. 

Al-Hasan Al-Bashari berkata: “Suatu kaum (golongan) berkata-kata 
disamping Mu'awiah bin Abi Sufyan. Dan Al-Ahnaf bin Qais itu diam. 
Lalu Mu'awiah bertanya kepada Al-Ahnaf: "Bagaimana engkau, hai Aba 
Bahr, tiada berkata-kata?”. Lalu Al-Ahnaf menjawab: "Aku takut kepada 
Allah, jikalau aku bohong dan aku takut kepada engkau, jikalau aku be- 
nar”. 

Abubakar bin 'Ayyasy berkata: "Berkumpullah empat orang raja, yaitu: 
raja India, raja Cina raja Parsia (Kisra) dan raja Rum (Kaiser). Salah se- 
orang mereka berkata: "Aku menyesal terhadap apa yang sudah aku kata- 
kan dan tidak menyesal terhadap apa yang tidak aku katakan”. Yang lain 
berkata pula: "Aku apabila berkata-kata dengan suatu perkataan, maka 
perkataan itu menguasai aku dan aku tiada menguasainya. Dan apabila 
aku tiada berkata-kata dengan perkataan itu, maka aku menguasainya dan 
ia tiada menguasai aku”. Yang ketiga berkata: "Aku heran terhadap 
orang yang berbicara, jikalau perkataannya itu kembali kepadanya, nisca- 
ya mendatangkan kemelaratan baginya. Dan jikalau tidak kembali, nisca- 
ya tiada bermanfaat baginya”. Raja yang keempat berkata. "Aku lebih 
sanggup menolak apa yang tidak aku katakan, daripada menolak apa yang 
aku katakan”. 

Ada yang mengatakan, bahwa Al-Mansur bin Al-Mu'taz tinggal, tidak 
berkata-kata dengan sepatah katapun sesudah shalat 'Isya, selama empat- 
puluh tahun. Ada yang mengatakan, bahwa Ar-Rabi' bin Khaisan tidak 
berkata-kata dengan perkataan dunia, selama duapuluh tahun. Apabila 
pagi hari, ia meletakkan tinta, kertas dan pena, lalu semua yang diucap- 
kannya ditulisnya. Kemudian, ia memperhitungkan dirinya pada sore hari. 
Kalau anda bertanya: kelebihan besar ini bagi diam, apa sebabnya? Maka 
ketahuilah, bahwa sebabnya adalah banyaknya bahaya lidah, dari kesalah- 
an, bohong, mengupat, lalat merah, ria, nifag (sifat bermua dua), perka- 
taan keji, perbantahan, membersihkan diri, terjun dalam perbuatan batil , 
permusuhan, perbuatan yang sia-sia, menyeleweng, menambahkan, 
mengurangi, menyakiti orang lain dan merusak kehormatan orang (mem- 
buka hal-hal yang seharusnya ditutup). 

Inilah bahaya yang banyak. Dan yang menghalau kepada lidah, yang tidak 
berat bagi lidah. Mempunyai keenakan pada hati. Ada penggerak-pengge- 
rak dari sifat (tablat) manusia dan dari setan. Orang yang terjun pada 
hal-hal diatas, sedikitlah yang sanggup menahan lidahnya. Lalu dilepas- 
kannya menurut yang disukainya dan ditahannya dari yang tiada disukai- 
nya. Yang demikian itu termasuk pengetahuan yang sulit, sebagaimana 
akan datang uraiannya. 

Terjun dalam hal-hal tersebut itu berbahaya. Dan pada diam itu selamat. 
Maka karena itulah, besar keutamaan diam. Dan ini bersama yang terkan- 


15 


dung dalam diam itu, yaitu: terkumpulnya cita-cita, tetapnya kehormatan 
diri, penggunaan waktu untuk berfikir, untuk berzikir dan untuk beriba- 
dah, selamat dari mengikutkan kata kata pada urusan duniawi dan dari hi- 
tungannya (hisabnya) dihari akhirat. Allah Ta'ala berfirman:- 


Maid Ra 


& 
3 
Çs 


(Maa jalfidlu min qaulin illaa ladai-hi ragiibun “a-tiid). 

Artinya: "Tiada suatu perkataan yang diucapkan - manusia - malainkan 
didekatnya ada pengawas, siap sedia (mencatatnya)”. S. Qaf, ayat 18. 
Ada suatu ha! yang menunjukkan kepada engkau atas utamanya selalu di- 
am, yaitu: bahwa perkataan itu empat bahagian:- 

1. Melarat semata-mata. 

2. Manfa'at semata-mata. 

3. Ada padanya melarat dan manfa'at. 

4. Tidak ada padanya melarat dan manfa'at. 

Adapun yang melarat semata-mata, maka haruslah diam daripadanya. Be- 
gitu pula yang padanya melarat. Dan manfa'at itu tidak sempurna dengan a- 
danya melarat. Adapun yang tak ada padanya manfa'at dan melarat, maka i- 
tu hal yang sia-sia. Berbuat dengan hal yang sia-sia itu membuang-buang 
waktu. Dan itu adalah kerugian yang sebenarnya. Maka tinggal lagi baha- 
gian keempat. Berguguranlah tiga-perempat perkataan dan tinggallah sepe- 
rempat. Dan yang seperempat ini ada pula bahayanya. Karena bercampur 
dengan perkataan, yang ada padanya dosa, yaitu: ria yang sangat halus, ber- 
buat-buat perkataan, mengupat, membersihkan diri dari perkataan sia-sia, 
suatu percampuran yang sukar diketahui. Maka manusia berada dalam ke- 
adaan bahaya. 

Barang siapa mengetahui bahaya lidah yang halus-halus, sebagaimana yang 
akan kami sebutkan, niscaya pasti ia mengetahui, bahwa apa yang disebut- 
kan oleh Nabi s.a.w. adalah uraian ucapan, dimana beliau bersabda:- 


Da 


(Man shamata najaa). . 

Artinya: "Barangsiapa diam, niscaya ia terlepas dari bahaya”. (1) 
Sesungguhnya, demi Allah, sudah pasti dianugerahkan kepada Nabi s.a.w. 
mutiara hikmah dan kata-kata yang menghimpunkan segala maksud. Dan ti- 
ada yang mengetahui pengertian-pengertian yang melaut luasnya yang ter- 
kandung dibawah satu-satu kalimat-ucapannya, selain ulama-ulama tertentu. 
Apa yang akan kami sebutkan nanti tentang bahaya-bahaya dan kesulitan 


(1) Hadits ini sudah diterangkan dulu. 


16 


menjaganya, akan memperkenalkan kepada anda hakikatnya itu, insya Al- 
lah Ta'ala. Dan kami sekarang akan menghitung bahaya-bahaya lidah. Akan 
kami mulai dengan yang seringan-ringannya dan akan kami mendaki kepada 
yang sedikit lebih berat. Dan akan kami akhiri memperkatakan tentang 
mengupat, lalat merah dan dusta. Karena amat panjang untuk meninjau 
pada hal-hal tersebut. Yaitu: duapuluh bahaya. Maka ketahuilah yang de- 
mikian, niscaya anda akan memperoleh petunjuk dengan pertolongan Allah 
Ta'ala. f 


BAHAYA PERTAMA: perkataan pada yang tidak memerlukan. 
Ketahuilah, bahwa keadaan anda yang paling baik, ialah bahwa anda me- 
melihara kata-kata anda dari semua bahaya yang sudah kami sebutkan da- 
hulu, yaitu dari mengupat, lalat-merah, bohong, berbantah, bertengkar dan 
lain-lain sebagainya. Dan anda berkata-kata mengenai yang mubah (yang 
diperbolehkan), yang tidak ada sekali-kali mendatangkan melarat atas anda 
dan atas orang muslim. Kecuali anda berkata-kata dengan apa yang tidak an- 
da perlukan. Dan tak ada hajat keperluan padanya. Maka anda sudah me- 
nyia-nyiakan waktu anda. Dan mengadakan perhitungan (hisab) terhadap 
perbuatan lidah anda. Dan anda menggantikan sesuatu yang kurang baik, 
dengan yang baik. Karena jikalau anda alihkan masa berkata-kata itu ke- 
pada berfikir, niscaya kadang-kadang akan membukakan bagi anda pem- 
berian rahmat Allah ketika berfikir yang besar faedahnya. Jikalau anda 
membaca tahlil (mengucapkan ”Laa ilaaha i'Ilailaah), berzikir dan meng- 
ucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya adalah lebih 
baik bagi anda. Berapa banyak kalimat yang dapat dibangun istana dalam 
sorga. Siapa yang sanggup mengambil satu dari gudang-gudang, lalu di- 
ambilnya tempat itu menjadi tempat tanah, yang tidak dimanfa'atkannya, 
niscaya ia merugi, kerugian yang nyata. 

Inilah contoh orang yang meninggalkan zikir kepada Allah Ta'ala dan ber- 
buat dengan perbuatan yang diperbolehkan, yang tidak diperlukannya. Ka- 
rena walaupun ia tidak berdosa, tetapi ia merugi, dimana telah lenyap ke- 
untungan besar dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. 

“Sesungguhnya orang mu'min itu, diamnya adalah berpikir, pandangannya, 
adalah ibarat dan tutur-katanya adalah zikir”, begitulah Nabi s.a.w. ber- 
sabda (1). 

Bahkan modal seorang hamba Allah itu, ialah: waktunya. Manakala diarah- 
kannya waktunya itu kepada yang tidak diperlukannya dan tidak disimpan- 
nya untuk pahala diakhirat, maka sesungguhnya ia sudah menyia-nyiakan 
modalnya. Karena inilah, Nabi s.a.w. bersabda:- 


ne 


o or yA Pea a 0 op o 
EIG NAN 
(1) Menurut Al-Iraqi, ia tidak pernah menjumpai hadits ini. 


17 


menjaganya, akan memperkenalkan kepada anda hakikatnya itu, insya Al- 
lah Ta'ala. Dan kami sekarang akan menghitung bahaya-bahaya lidah. Akan 
kami mulai dengan yang seringan-ringannya dan akan kami mendaki kepada 
yang sedikit lebih berat. Dan akan kami akhiri memperkatakan tentang 
mengupat, lalat merah dan dusta. Karena amat panjang untuk meninjau 
pada hal-hal tersebut. Yaitu: duapuluh bahaya. Maka ketahuilah yang de- 
mikian, niscaya anda akan memperoleh petunjuk dengan pertolongan Allah 
Ta'ala. f 


BAHAYA PERTAMA: perkataan pada yang tidak memerlukan. 
Ketahuilah, bahwa keadaan anda yang paling baik, ialah bahwa anda me- 
melihara kata-kata anda dari semua bahaya yang sudah kami sebutkan da- 
hulu, yaitu dari mengupat, lalat-merah, bohong, berbantah, bertengkar dan 
lain-lain sebagainya. Dan anda berkata-kata mengenai yang mubah (yang 
diperbolehkan), yang tidak ada sekali-kali mendatangkan melarat atas anda 
dan atas orang muslim. Kecuali anda berkata-kata dengan apa yang tidak an- 
da perlukan. Dan tak ada hajat keperluan padanya. Maka anda sudah me- 
nyia-nyiakan waktu anda. Dan mengadakan perhitungan (hisab) terhadap 
perbuatan lidah anda. Dan anda menggantikan sesuatu yang kurang baik, 
dengan yang baik. Karena jikalau anda alihkan masa berkata-kata itu ke- 
pada berfikir, niscaya kadang-kadang akan membukakan bagi anda pem- 
berian rahmat Allah ketika berfikir yang besar faedahnya. Jikalau anda 
membaca tahlil (mengucapkan ”Laa ilaaha i'Ilailaah), berzikir dan meng- 
ucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya adalah lebih 
baik bagi anda. Berapa banyak kalimat yang dapat dibangun istana dalam 
sorga. Siapa yang sanggup mengambil satu dari gudang-gudang, lalu di- 
ambilnya tempat itu menjadi tempat tanah, yang tidak dimanfa'atkannya, 
niscaya ia merugi, kerugian yang nyata. 

Inilah contoh orang yang meninggalkan zikir kepada Allah Ta'ala dan ber- 
buat dengan perbuatan yang diperbolehkan, yang tidak diperlukannya. Ka- 
rena walaupun ia tidak berdosa, tetapi ia merugi, dimana telah lenyap ke- 
untungan besar dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. 

“Sesungguhnya orang mu'min itu, diamnya adalah berpikir, pandangannya, 
adalah ibarat dan tutur-katanya adalah zikir”, begitulah Nabi s.a.w. ber- 
sabda (1). 

Bahkan modal seorang hamba Allah itu, ialah: waktunya. Manakala diarah- 
kannya waktunya itu kepada yang tidak diperlukannya dan tidak disimpan- 
nya untuk pahala diakhirat, maka sesungguhnya ia sudah menyia-nyiakan 
modalnya. Karena inilah, Nabi s.a.w. bersabda:- 


ne 


o or yA Pea a 0 op o 
EIG NAN 
(1) Menurut Al-Iraqi, ia tidak pernah menjumpai hadits ini. 


17 


(Min husni islaamil-mar-i tarkuhu maa laa ya'niih). 

Artinya: "Diantara bagusnya Islam manusia itu, ialah meninggalkan apa 
yang tidak diperlukannya”. (1). | A 

Bahkar tersebut pada hadits yang lebih berat dari yang tadi, dimana Anas 
berkata: "Seorang anak-anak dari kami (golongan Anshar) telah shahid pa- 
da harí perang Uhud. Lalu kami dapati diatas perutnya batu terikat, lantaran 
lapar. Maka ibunya menyapu tanah dari mukanya, seraya berkata: ”Se- 
lamat, sorga bagimu wahai anakku!”. Lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Dimana 
engkau tahu?. Mungkin ia berkata-kata yang tak diperlukan dan ia tidak ber- 
kata-kata, apa yang tidak mendatangkan melarat baginya”. (2). 

Pada hadits lain tersebut: "Bahwa Nabi s.a.w. kehilangan Ka'ab bin 'Ajrah. 
Lalu beliau tanyakan dimana Ka'ab sekarang. Mereka menjawab: "Ia sa- 
kit”. Lalu Nabi s.a.w. keluar berjalan, sehingga sampai kepada Ka'ab. Se- 
waktu Nabi s.a.w. masuk ketempat Ka'ab, lalu beliau bersabda: ” Gembi- 
ralah, hai Ka'ab!”. Maka sahut ibu Ka'ab: "Selamat, bagimu sorga, hai 
Ka'ab!”. Lalu Nabi s.a.w. bertanya: "Siapakah wanita yang bersumpah ini 
terhadap Allah?”. Ka'ab menjawab: "Ibuku, wahai Rasulu'llah!”. Lalu Nabi 
s.a.w. menyambung: "Apakah yang memberitahukan kepada engkau, wahai 
Ibu Ka'ab?. Mungkin Ka'ab berkata perkataan yang tidak diperlukan atau 
tidak berkata yang diperlukan”. (3). 

Artinya: sesungguhnya sorga itu disediakan bagi orang yang tidak kena hi- 
sab (hitungan amal pada hari akhirat). Orang yang berkata-kata, mengenai 
yang tidak diperlukan, niscaya ia kena hisab amal, walaupun perkataannya 
pada yang diperbolehkan (mubah). Maka tidak disediakan sorga serta ada- 
nya perdebatan pada hisab itu. Sesungguhnya itu adalah semacam azab. 
Dari Muhammad bin Ka'ab, yang mengatakan: ”Rasulu'llah s.a.w. bersab- 
da: "Sesungguhnya orang pertama yang masuk dari pintu ini, ialah seorang 
laki-laki dari penduduk sorga”.(4). Maka masuklah Abdullahbin Salam. Lalu 
bangunlah beberapa orang sahabat Rasulu'llah menyambutnya, seraya 
mereka menerangkan kepadanya demikian. Mereka berkata kepada Abdul- 
lah bin Salam: ”"Terangkanlah kepada kami, amal yang terpercaya pada di- 
rimu, yang engkau harapkan!”. Maka Abdullah bin Salam menjawab: ”Se- 
sunguhnya aku ini orang yang lemah. Dan amal yang terpercaya, yang aku 
harapkan pada Allah, ialah: selamat dada(iman)dan meninggalkan apa yang 
tidak penting (perlu) bagiku.” 

Abu Dzar berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. bersabda kepadaku: "Apakah aku 
tidak memberitahukan kepadamu. amal yang ringan pada badan dan berat 
pada timbangan?”. Lalu aku menjawab: Belum, wahai Rasulu'llah!”. Maka 
Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Yaitu: diam, bagus akhlak dan meninggalkan 


(1) Diriwayatkan Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. 

(2) Dirawikan At- Tirmizi dari Anas, secara singkat. 

(3) Diriwayatkan Ibnu Abid-Dun-ya dari Ka'ab bin 'Ajrah dengan inad bagus. 
(4) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan ini hadits mursal. 


18 


apa yang tidak penting bagimu”(1). 

Mujahid berkata: ”Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: ”Ada lima hal, 
yang lebih aku sukai, melebihi dari kuda yang sudah disiapkan untuk di- 
dikenderai, yaitu:- Pertama jangan engkau berkata-kata pada yang tidak pen- 
ting bagi engkau. Karena itu adalah hal yang berlebihan (tidak penting) dan 
tidak aman engkau dari dosa dan jangan engkau berkata-kata pada yang ti- 
penting bagi engkau, sebelum engkau mendapat tempat bagi perkataan itu. 
Karena banyak orang yang berkata-kata tentang sesuatu yang penting ba- 
ginya, yang diletakkannya pada bukan tempatnya. Lalu ia menghadapi kesu- 
litan. 

Kedua: jangan engkau bertengkar dengan orang yang lemah-lembut dan o- 
rang yang bodoh. Karena orang yang lemah lembut itu, akan marah kepada- 
engkau dalam hatinya dan orang yang bodoh akan menyakiti engkau dengan 
lidahnya. 

Ketiga: sebutlah temanmu apabila ia jauh dari engkau, dengan perkataan 
yang engkau sukai, ia menyebut engkau. Dan ma'afkanlah dia dari apa yang 
engkau sukai ia mema'afkan engkau. 

Keempat: bergaullah dengan teman engkau dengan cara yang engkau sukai 
ia bergaul dengan engkau. 

Kelima: berbuatlah sebagai perbuatan seseorang yang tahu bahwa perbu- 
atan itu dibalas dengan baik dan disiksa dengan dosa”. 

Orang bertanya kepada Lukmanul-hakim: ” Apakah falsafah hidupmu (hik- 
mahmu)?”. Lukmanul-hakim menjawab: ” Aku tidak bertanya tentang sesu- 
atu yang telah memadai bagiku. Dan aku tidak memberatkan diriku akan se- 
suatu yang tidak penting bagiku”. 

Murig Al-'Ajli berkata: "Suatu hal, aku sudah mencarinya semenjak dua- 
puluh tahun yang lalu, tetapi aku tidak memperolehnya. Dan aku tidak me- 
pinggalkan mencarinya”. Lalu mereka bertanya: "Apakah hal itu?”. Maka 
Murig menjawab: "Diam daripada yang tidak penting bagiku” 

Umar r.a. berkata: "Jangan engkau datangi sesuatu yang tidak penting bagi 
engkau! Asingkanlah diri dari musuh engkau! Awasilah teman engkau dari 
orang banyak, kecuali orang yang kepercayaan! Tidak ada orang yang ke- 
percayaan, selain orang yang takut akan Allah Ta'ala. Jangan engkau te- 
mani orang zalim, nanti engkau memperoleh. pengetahuan dari kezaliman- 
nya! Jangan engkau perlihatkan kepadanya rahasia engkau! Dan bermusya- 
warahlah tentang urusan engkau dengan mereka yang takut akan Allah 
Ta'ala”. 

Batas perkataan tentang yang tidak penting bagi engkau, ialah: bahwa eng- 
kau berkata-kata dengan perkataan, dimana jikalau engkau diam dari per- 
kataan itu, niscaya engkau tidak berdosa. Dan tidak mendatangkan melarat 
bagi engkau dalam hal dan harta apa pun. Umpamanya: engkau duduk ber- 


(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya, dengan sanad yang terputus (mungathi). 


19 


sama orang banyak. Lalu engkau sebutkan kepada mereka tentang perja- 
lanan engkau dan apa yang engkau lihat dalam perjalanan itu, mengenai 
gunung-gunung, sungai-sungai, kejadian-kejadian yang terjadi atas diri eng- 
kau, apa yang engkau rasakan baik, dari hal makanan dan pakaian dan apa 
yang engkau merasa heran tentang kepala-kepala kampung dan peristiwa- 
peristiwa mereka. 

Inilah hal-hal, jikalau engkau diam daripadanya, niscaya engkau tidak ber- 
dosa dan tidak melarat, Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, se- 
hingga ceritera engkau itu tidak bercampur dengan tambahan, dengan ke- 
kurangan dan dengan pembersihan diri, dimana merasa bangga dengan 
menyaksikan hal-hal yang besar dan tidak ada pula mencaci seseorang dan 
mencela sesuatu dari apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, maka meskipun 
demikian semuanya, engkau adalah menyia-nyiakan waktu engkau. Semoga 
engkau selamat dari bahaya-bahaya yang telah kami sebutkan itu! 
Diantara jumlah bahaya tersebut, bahwa engkau bertanya kepada orang 
lain tentang yang tidak penting bagi engkau. Maka dengan pertanyaan itu, 
engkau menyia-nyiakan waktu engkau. Dan engkau bawa pula teman eng- 
kau itu dengan jawaban tadi, kepada menyia-nyiakan waktunya. Dan ini, 
apabila hal itu tidak mendatangkan bahaya pada pertanyaan tersebut. Dan 
kebanyakan pertanyaan, ada bahayanya. Sesungguhnya engkau menanya- 
kan orang lain tentang ibadahnya-umpamanya-, lalu engkau bertanya: 
“Adalah engkau berpuasa?”. Kalau ia menjawab: ”Ada!”, maka orang itu 
menampakkan ibadahnya. Lalu masuklah ria kepadanya. Jikalau tidak ma- 
suk ria, niscaya ibadahnya jatuh dari pembukuan rahasia. Dan ibadah raha- 
sia itu, melebihi dari ibadah terang (yang diperlihatkan) dengan beberapa 
tingkat. . 

Dan kalau ia menjawab: "Tidak!”, maka orang itu membohong. Dan kalau 
ia diam (tidak menjawab), maka ia menghina engkau. Dan engkau merasa 
sakit dengan demikian. Dan kalau ia mencari helah untuk menolak jawab- 
an, niscaya ia memerlukan kepada tenaga dan letih. Maka sesungguhnya 
engkau telah kemukakan kepadanya pertanyaan, adakalanya karena ria 
atau bohong atau menghina atau untuk memayahkannya pada mencari he- 
lah untuk menolak. Dan begitu pula pertanyaan engkau pada ibadah- 
ibadah lainnya. . 

Demikian juga, pertanyaan engkau dari hal perbuatan ma'siat dan dari 
tiap-tiap yang disembunyikannya dan ia malu daripadanya. Dan pertanyaan 
engkau tentang apa yang dibicarakan orang lain, lalu engkau bertanya ke- 
padanya: "Apa yang anda katakan? Dan pada soal apa anda sekarang?”. 
Begitu pula engkau melihat manusia dijalan, lalu engkau bertanya: "Dari 
mana?”. Kadang-kadang ada sesuatu yang melarangnya untuk disebutkan- 
nya. Kalau disebutkannya, niscaya ia merasa sakit dan merasa malu. Dan 
kalau ia tidak menyebut dengan benar, niscaya ia jatuh dalam kedustaan. 
Dan adalah engkau yang menjadi sebabnya. 


20 


Begitu pula, engkau bertanya tentang sesuatu persoalan, yang tidak perlu. 
bagi engkau. Dan yang ditanya itu, kadang-kadang tidak membolehkan 
bagi dirinya, untuk mengatakan: "Aku tidak tahu!”. Lalu ia menjawab tan- 
pa melihat lebih jauh. 

Aku tidak maksudkan dengan kata-kata yang tidak penting itu, segala jenis 
yang tersebut. Karena perkataan itu berlaku padanya dosa atau melarat. 
Contoh perkataan yang tidak penting, ialah apa yang dirawikan, bahwa 
Lukmanulhakim masuk ketempat Nabi Daud a.s. Dan Nabi Daud a.s. itu 
sedang menjahit baju besinya. Dan Lukmanulhakim belum pernah melihat 
baju besi sebelum hari itu. Lalu ia amat heran dari apa yang dilihatnya. Ia 
bermaksud menanyakannya yang demikian. Tetapi dilarang oleh hikmah- 
nya (kebijaksanaannya). Maka ia menahan dirinya dan tidak ditanyakan- 
nya. 

Tatkala telah siap, lalu Nabi Daud a.s. berdiri dan memakai baju besi itu. 
Kemudian ia berkata: Bagus sekali baju besi ini untuk perang”. 

Maka Lukman menjawab: “Diam itu suatu hukum dan sedikitlah yang me- 
laksanakannya”. 

Artinya: pengetahuan itu berhasil, tanpa ditanyakan. Lalu tidak memerlu- 
kan kepada pertanyaan. Ada yang mengatakan, bahwa Lukman pulang 
pergi kepada Daud a.s. selama setahun. Ia bermaksud mengetahui yang de- 
mikian, tanpa bertanya. 

Inilah dan contoh-contohnya, dari pertanyaan-pertanyaan, apabila tak ada 
padanya melarat, tidak merusakkan rahasia yang tertutup, tidak menjeru- 
muskan kedalam ria dan bohong. Dan itu termasuk apa yang tidak penting. 
Dan meninggalkannya termasuk kebagusan Islam seseorang. 

Itulah batasnya! ` 

Adapun sebab yang membangkitkan kepada berkata-kata, ialah: ingin me- 
ngetahui apa yang tidak perlu kepadanya. Atau berbanyak perkataan, ke- 
pada jalan berkasih-kasihan. Atau mengisi waktu dengan ceritera-ceritera 
hal-ihwal yang tidak berfaedah. 

Obatnya semua itu, ialah: tahu bahwa mati berada dihadapannya. Ia ber- 
tanggung jawab dari setiap perkataan yang diucapkannya. Nafasnya itu 
adalah modalnya. Lidahnya itu jala, yang sanggup untuk menangkap bida- 
dari. Maka menyia-nyiakan yang demikian dan membuang-buang waktu- 
nya, adalah kerugian yang nyata. 

Inilah obatnya dari segi pengetahuan! 

Adapun dari segi amal, maka ialab: mengasingkan diri atau meletakkan 
batu-kecil pada mulutnya. Membiasakan dirinya diam dari sebahagian yang 
penting baginya. Sehingga terbiasalah lidahnya, meninggalkan hal yang tidak 
penting. Dan mengendalikan lidah dalam hal ini bagi orang yang tidak me- 
ngasingkan diri, adalah sulit sekali. 


21 


BAHAYA KEDUA: perkataan yang berlebihan. 


Itu juga tercela. Dan ini termasuk turut campur pada yang tidak penting dan 
menambah pada yang penting sekedar perlu. Karena orang yang memen- 
tingkan sesuatu itu mungkin ia menyebutkannya dengan perkataan pendek. 
Dan mungkin membesarkannya, menetapkan dan mengulang-ulanginya. 
Dan manakala tercapai maksudnya dengan sepatah kata, lalu disebutnya dua 
patah kata. Maka kata kedua itu berlebihan, Artinya: berlebihan dari ke- 
perluan. 

Itu juga tercela, karena apa yang tersebut dahulu, walaupun tak ada dosa 
dan melarat padanya. 'Atha' bin Abi Rabah berkata: "Bahwa orang-orang 
sebelum kamu, tidak suka akan perkataan yang berlebihan. Mereka meng- 
hitung kata-kata yang berlebihan, selain Kitab Allah Ta'ala dan Sunnah Ra- 
sulu'llah s.a.w. atau amar ma'ruf atau nahi munkar atau engkau memper- 
katakan keperluan engkau dalam kehidupan engkau, yang tidak boleh tidak. 
Adakah engkau membantah, bahwa terhadap diri engkau ada para malaikat 
yang menjaga, yang menulis amalan, duduk dikanan dan dikiri? Apa saja 
perkataan yang diucapkan, ada padanya yang mengawas dan yang mencatat. 
Apakah seseorang engkau tidak malu, apabila disiarkan lembarannya yang 
di-imia'-kan (didiktekan) oleh permulaan siangnya, adalah kebanyakan pa- 
danya tiada menyangkut dengan urusan Agama dan dunianya?” 
Dari sebahagian sahabat, ada yang mengatakan: "Bahwa seseorang yang a- 
kan berkata-kata dengan aku dengan suatu perkataan, dimana jawabannya 
lebih menyukakan aku, dibandingkan dengan air dingin bagi orang yang ha- 
us, maka aku tingalkan jawaban itu. Karena takut jawaban itu perkataan 
yang berlebihan”. ` 

Matraf bin Abdullah berkata: "Hendaklah kebesaran Allah itu agung da- 
lam hatimu! Maka janganlah engkau menyebutkanNya, pada seumpama 
perkataan salah seorang kamu untuk anjing dan keledai: ”Wahai Allah, 
Tuhanku! Hinakanlah dia!”. Dan kata-kata lain yang serupa dengan itu”. 
Ketahuilah, bahwa perkataan yang berlebihan itu tidak terhingga banyak- 
nya. Tetapi yang penting itu, terhingga pada Kitab Allah Ta'ala. Allah 
"Azza wa Jalla berfirman:- 


e 


o5 
04 aaa KAK 


NAH PIA NAN D Baa 


e Dn) DEK 2. 


Artinya: "Tiadalah mendatangkan kebaikan banyaknya rapat-rapat rahasia 
mereka, tetapi yang mendatangkan kebaikan, orang-orang yang menyuruh 
bersedekah, menyuruh berbuat baik atau menyuruh mendamaikan manusi- 
a”.S.An-Nisa”, ayat 114. 

Nabi s.a.w. bersabda: 


22 


MN A IS 


(Thuubaa li-man amsakal-fadi-la min lisaanihi wa anfagal-fadhla min ma - 
lih). 
Artinya: "Berbahagialah orang yang menahan kelebihan dari lidahnya dan 
membelanjakan kelebihan dari hartanya”. (1). s 
Maka perhatikanlah, bagaimana manusia memutar-balikkan keadaan pada 
yang demikian. Mereka menahan kelebihan harta dn melepaskan kelebihan 
lidah. Dari Matraf bin Abdullah, dari ayahnya, yang mengatakan: "Aku da- 
tang pada Rasulu'llah s.a.w., yang sedang berada dalam kaum keluarga Bani 
"Amir. Lalu mereka itu berkata: "Engkau bapa kami! Engkau penghulu ka- 
mi!. Engkau mempunyai banyak kelebihan dari kami! Engkau lebih gagah 
dari kami! Engkau pelupuk mata yang cemerlang! Engkau 
engkau...... p 
Lalu Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Katakanlah perkataanmu! Jangan kamu 
diumbang-ambingkan oleh setan!” (2). 
Hadits ini menunjukkan, bahwa lidah apabila dilepaskan dengan pujian, 
meskipun benar, maka ditakuti akan diumbang-ambingkan oleh setan, ke- 
pada kata-kata tambahan yang tidak diperlukan. 
Ibnu Mas'ud berkata: ” Aku peringatkan kamu akan kelebihan perkataan- 
mu. Mencukupilah perkataan seseorang manusia, yang menyampaikan 
- akan hajat-keperluannya”. 
Mujahid berkata: ”Bahwa perkataan itu untuk ditulis. Sehingga seorang 
laki-laki, untuk mendiamkan anaknya, lalu mengatakan: ” Aku akan beli- 
| kan untukmu itu-itu ......... , maka ia akan dituliskan: pembohong”. 
Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Hai anak Adam! Dibentangkan sebuah 
lembaran untukmu. Diwakilkan dengan lembaran itu, dua orang malaikat 
yang mulia, yang akan menuliskan semua amal-perbuatanmu. Maka ber- 
buatlah apa yang kamu kehendaki! Engkau perbanyakkan atau engkau se- 
dikitkan!”. 
Diriwayatkan, bahwa Nabi Sulaiman a.s. mengutus sebahagian jin ifritnya. 
Dan ia mengutus serombongan manusia yang akan melihat apa yang dika- 
takan oleh jin ifrit itu. Dan mereka akan menerangkannya kepada Sulai- 
man a.s. Lalu mereka menerangkan kepada Nabi Sulaiman a.s., bahwa jin 
` ifrit itu melalui sebuah pasar. Lalu ia mengangkat kepalanya kelangit. Ke- 
mudian, ia melihat kepada manusia banyak dan menggerakkan kepalanya. 
Maka Sulaiman a.s. bertanya kepada jin ifrit itu tentang yang demikian. 
Lalu jin itu menjawab: "Aku heran dari hal malaikat diatas kepala manu- 
sia. Alangkah cepatnya mereka itu menulis. Dan dari mereka yang berada 


(1) Dirawikan Al-Baihaqi dan lain-lain. 
(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya. 


23 


dibawah manusia, alangkah cepatnya mereka itu me-imla'-kan (mendikte- 
kan)”. 

Ibrahim At-Taimy berkata: "Apabila orang mukmin itu bermaksud ber- 
bicara, niscaya ia perhatikan. Kalau ada yang bermanfa'at baginya, maka ia 
berkata. Kalau tidak, niscaya ia menahan lidahnya dari berkata. Orang za- 
lim, lidahnya terus-menerus terlepas”. 

Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Barangsiapa banyak perkataannya, niscaya 
banyak bohongnya. Barangsiapa banyak hartanya, niscaya banyak dosanya. 

Dan barang siapa buruk akhlaknya, niscaya ia menyiksakan dirinya”. 
Amr bin Dinar berkata: "Seorang laki-laki berkata-kata disamping Nabi 
s.a.w. Laiu ia membanyakkan perkataannya itu. Maka Nabi s.a.w. bertanya 
kepadanya: "Berapa adanya dinding yang menghambat lidahmu?”. Laki-la- 
ki itu menjawab: "Dua bibirku dan gigi-gigiku”. Lalu Nabi S.a.w. menyam- 
bung: "Apakah pada yang demikian, engkau tiada mempunyai sesuatu yang 
dapat menolak perkataanmu?” (1). 

Pada suatu riwayat, bahwa Nabi s.a.w. bersabda yang demikian, pada se- 
orang laki-laki yang memuji-muji Nabi s.a.w. Lalu perkataannya itu terlalu 
bersangatan dan panjang. Kemudian Nabi s.a.w. bersabda: "Tiada diberikan 
kepada seseorang akan kejahatan dari kelebihan pada lidahnya”. 

Umar bin Abdul-aziz r.a. berkata: "Sesungguhnya mencegah aku dari ba- 
nyak berkata-kata, karena takut membanggakan diri”. 

Setengah ahli hikmah (hukama”) berkata: "Apabila seseorang berada pada 
suatu majlis, lalu mena'jubkannya oleh pembicaraan, maka hendaklah ia di- 
am! Dan jikalau ia diam, lalu mena'jubkannya oleh diam, maka hendaklah ia 
berkata-kata!”. 

Yazid bin Abi Habib berkata: "Diantara fitnah orang yang berilmu (orang 
alim), ialah: berkata-kata lebih disukainya daripada mendengar. Kalau tidak 
diperolehnya orang yang memadai baginya, maka pada mendengar itu sela- 
mat dan pada berkata-kata itu, penghiasan, penambahan dan pengurangan”. 
Ibnu Umar berkata: "Sesungguhnya yang lebih berhak dibersihkan oleh se- 
seorang, ialah: lidahnya”. 

Abud-Darda' melihat seorang wanita tajam lidah. Lalu berkata: "Kalau wa- 
nita ini bisu, adalah lebih baik baginya”. 

Ibrahim An-Nakha'i berkata: "Manusia dibinasakan oleh dua sifat: kele- 
bihan harta dan kelebihan perkataan”. 

Inilah kecelakaan kelebihan perkataan, banyaknya dan sebabnya yang 
menggerakkan kepadanya. Dan obatnya, ialah tidak mendahului pada pet- 
kataan, mengenai yang tidak penting!. 


BAHAYA KETIGA: bercakap kosong pada yang batil. 


Yaitu: perkataan pada perbuatan ma'siat, seperti: menceriterakan hal-kea- 
daan wanita, hal keadaan tempat minuman kbamar, tempat orang-orang fa- 


(1) Diriwayatkan Ibnu Abid-Dun-ya, hadits mursal. Orang-orangnya kepercayaan. 


24 


“sik, kesenangan orang-orang kaya, keperkasaan raja-raja, tempat-tempat 
resmi mereka yang tercela dan hal-ihwal mereka yang tidak disukai. 

Maka semua itu termasuk diantara yang tidak halal bercakap kosong pada- 

nya. Dan itu: haram. 

Adapun berkata-kata pada yang tidak penting atau lebih banyak daripada 
yang penting, maka itu adalah meninggalkan yang utama. Dan tak'ada ha- 

ram padanya. Benar, bahwa orang yang banyak berkata-kata pada yang ti- 

dak penting, niscaya ia tiada akan aman daripada bercakap kosong pada 
yang batil. Dan kebanyakan manusia itu suka duduk-duduk, untuk berse- 
nang-senang dengan percakapan. Dan perkataannya tidak melampaui untuk 
bersedap-sedap memperkatakan kehormatan orang Jain atau bercakap ko- 
song pada yang batil. 

Macamnya yang batil itu, tidak mungkin dihinggakan, karena banyaknya 
dan bermacam-macam. Maka karena itulah, tiada yang melepaskan dari ber- 
macam-macam batil itu, selain dengan menyingkatkan perkataan kepada 
yang penting dari kepentingan - kepentingan Agama dan dunia. | 
Dalam jenis ini, terjadilah kata-kata yang membinasakan yang punya kata- 
kata itu, pada hal ia memandang enteng akan kata-kata tersebut, Bilal bin 

Al-Harts berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya orang 
berkata-kata dengan perkataan dari kerelaan Allah, akan apa yang disang- 
kanya, bahwa perkataan itu akan sampai apa yang sampai, maka Allah me- 
nulis dengan perkataan itu akan kerelaanNya sampai kepada hari kiamat. 

Dan sesungguhnya orang yang berkata-kata dengan perkataan dari kema- 
rahan Allah, akan apa yang disangkanya, bahwa perkataan itu, akan sampai 
apa yang Sampai, maka Allah menuliskan kemarahanNya kepada orang itu 
sampai hari kiamat”. (1). 

'Algamah berkata: "Berapa banyak perkataan yang melarang aku menga- 
takannya, oleh hadits Bilal bin Al-Harts diatas ini”. 

Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya orang yang berkata-kata dengan 

perkataan yang menertawakan teman-teman duduknya, maka ia akan jatuh 

dengan perkataan itu, lebih jauh dari bintang Surayya”. (2). 

Abu Hurairah berkata: "Sesungguhnya orang yang berkata-kata dengan 

perkataan, yang tiada dijumpainya bagi perkataan itu hal yang penting, 

maka ia akan jatuh dalam neraka jahannam. Dan sesungguhnya, orang 

yang berkata-kata dengan perkataan, apa yang dijumpainya bagi perkataan 

itu, ha! yang penting, maka ia diangkat oleh Allah kedalam sorga terting- 

gi”. 

Nabi s.a.w. bersabda: "Manusia yang terbesar dosanya pada hari kiamat, ia- 

lah orang yang paling banyak turut campur, dalam hal yang batil”. (3). Ke- 


(1) Dirawikan Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Hadits ini hasan dan shahih. 
(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abi Hurairah, dengan sanad hasan. 
(3) Dirawikan, di antara lain oleh Ath-Thabrani dari Ibni Mas'ud, dengan sanad shahih. 


25 


pada hadits inilah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala:- 


GOT -Ada - HA a 38, 
(Wa kunnaa nakhuudlu ma'al-khaa-i-dliin). 
Artinya: "Dan kami bercakap kosong bersama-sama dengan orang-orang 
yang bercakap kosong”. S.Al-Muddatstsir, ayat 45. 
Dan dengan firman Allah Ta'ala:- 


MEN o A SAN LE GAN NAS Yo 
(ea FN an ga) 


(Fa laa tag-uduu ma'ahum hattaa ya-khuudluu fii ha-diitsin ghai-rihi, 
innakum idzan mits-luhum). 

Artinya: Maka janganlah kamu duduk dekat mereka. kecuali kalau mereka 
masuk untuk pembicaraan yang lain. Kafau kamu berbuat begitu, tentulah 
kamu serupa dengan mereka” .S.An-Nisa' ayat 140. 

Salman Al-Farisi berkata: "Manusia yang terbanyak dosanya pada hari ki- 
amat, ialah yang terbanyak perkataannya pada perbuatan ma'siat terhadap 
Allah”. 

Ibnu Sirin berkata: "Adalah seorang laki-laki dari golongan anshar (pen- 
duduk Madinah yang membantu Nabi s.a.w.) melalui suatu majlis orang-o- 
rang anshar itu. Lalu orang itu berkata kepada mereka: ”Berwudlu lah (am- 
billah air sembahyang)! Karena sebahagian yang kamu katakan itu, lebih 
jahat dari hadats”. 

Inilah yang dikatakan bercakap kosong pada yang batil! Yaitu: dibalik apa 
yang akan diterangkan nanti, tentang: upatan, lalat merah, perkataan keji 
dan lainnya. Bahkan itu, bercakap kosong, pada menyebutkan hal-hal yang 
terlarang, yang telah dahulu adariya. Atau berpikir untuk sampai kepada- 
nya, tanpa ada keperluan keagamaan kepada menyebutkannya. 

Dan masuk pula pada yang demikian, bercakap bohong pada ceritera-ceri- 
tera bid'ah dan aliran-aliran yang merusak dan ceritera yang terjadi pada pe- 
perangan antara para sahabat Nabi s.a.w. dengan cara yang meragukan ca- 
cian terhadap sebahagian mereka. 

Semua itu batil. Dan bercakap kosong padanya, adalah bercakap kosong pa- 
da yang batil. Kami bermohon pada Allah akan baiknya pertolongan dengan 
kasih sayang dan kemurahanNya!. 


BAHAYA KEEMPAT: perbantahan dan pertengkaran. 
Yang demikian itu terlarang. Nabi s.a.w. bersabda:- 


PRA 


AA Ke SEN, A25 ESL 


(Laa tumaari akhaaka wa laa tumaazihhu wa laa ta'id-hu mawidan fa tukh- 
lifah). 


26 


Artinya: "Jangan kamu berbantah-bantahan dengan saudaramu, jangan ka- 
mu bersenda-gurau dan menjanjikan dengan dia sesuatu janji, lalu engkau 
menyalahi janji itu!”.(1). 

Nabi s.a.w. bersabda: 


RI AAAS TEIE 


(Dza'rul-miraa-a fa innahu laa tufhamu hikmatuhu wa laa tu'ma-nu fitna- 
tuh). 

Artinya: ”Tinggalkanlah perbantahan. Karena dengan perbantahan, tiada a- 
kan dipahami hikmah dan tidak akan aman dari fitnah”. (2). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa meninggalkan perbantahan dan dia itu 
benar, niscaya dibangun suatu rumah baginya dalam sorga tertinggi. Dan ba- 
rangsiapa meninggalkan perbantahan dan dia itu dalam hal yang batil, nis- 
caya dibangun baginya suatu rumah ditengah-tengah sorga”. (3) 

Dari Ummi Salmah r.a., yang mengatakan: “Nabi s.a.w. bersabda: "Bahwa 
yang pertama-tama diberi-tahukan kepadaku oleh Tuhanku dan dilarang aku 
daripadanya, sesudah penyembahan berhala dan minum khamar, ialah: 
mentaci orang”. (4). 

Nabi s.a.w. bersabda pula: "Tiada sesatlah suatu golongan, sesudah mereka 
mendapat petunjuk Allah, selain oleh karena mereka suka bertengkar”. (5). 
Nabi s.a.w. bersabda pula: "Tiada akan sempurna hakikat iman bagi se- 
seorang hamba, sebelum ia meninggalkan perbantahan, walaupun ia dipihak 
yang benar”. (6). 

Nabi s.a.w. bersabda pula: "Barangsiapa ada padanya enam perkara, nis- 
caya ia sampai pada hakikat iman, yaitu: berpuasa pada musim panas, me- 
mukul musuh Allah dengan pedang, menyegerakan shalat pada hari hujan 
lebat, bersabar diatas semua musibah, meratakan wudlu' diatas semua tem- 
pat yang tidak disenangi dan meninggalkan perbantahan, walaupun ia be- 
nar”. (7). 

Az-Zubair berkata kepada puteranya: "Jangan kamu bertengkar dengan o- 
rang, dengan menggunakan Al-Our-an! Karena kamu tiada akan sanggup 
menghadapi mereka. Akan tetapi haruslah kamu menggunakan Sunnah Na- ' 
bi s.a.w.” 

Umar bin Abdul-aziz r.a. berkata: "Barangsiapa menjadikan agamanya alat 


(1). Dirawikan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Hadits ini sudah diterangkan dahulu. 

(2) Dirawikan Ath-Thabrani dari Abid-Darda', Anas bin Malik, Abi Amamah dan Wailah 
bin Al-Asga' dengan isnad dla 'if. 

(3) Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas. 

(4) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya, Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi dengan sanad dla'if. 

(5)  Dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Amamah dan dipandangnya shahih. 

(6) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abu Hurairah dengan sanad dia'if. 

(7) Dirawikan Abu Manshur Ad-Dailami dari Abi Malik Al-Asy'ari dengan sanad dla'if. 


27 


permusuhan, niscaya membanyakkan ia berpindah tempat”. 

Muslim bin Yassar berkata: "Jagalah kamu dari perbantahan! Karena per- 
bantahan itu sa'at bodohnya orang berilmu. Dan pada sa'at itulah, setan ber- 
usaha supaya ia tergelincir”. 

Ada yang mengatakan, bahwa suatu kaum itu tiada akan sesat, karena me- 
reka sudah mendapat petunjuk Allah, selain disebabkan pertengkaran. 
Malik bin Anasr.a. berkata: "Pertengkaran itu tiada mempunyai arti apapun 
dari agama”. Ia berkata pula: "Perbantahan itu mengesatkan hati dan mem- 
pusakai kedengkian”. 

Lukman berkata kepada puteranya: ”Hai anakku! Jangan engkau berteng- 
kar dengan ulama, nanti mereka sangat marah kepada engkau!” 

Bilal bin Sa'ad berkata: "Apabila engkau melihat seseorang bersikap keras 
kepala, suka bertengkar dan membanggakan dengan pendapatnya, maka su- 
dah sempurnalah kerugiannya”. 

Sufyan berkata: "Jikalau aku berselisih dengan temanku tentang buah de- 
lima, ia mengatakan manis, tetapi aku mengatakan masam, niscaya ia akan 
membawa aku kepada sultan”. Sufyan berkata pula: ”Ikhlaskanlah dengan 
cinta-kasih kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Kemudian, engkau 
membuat kemarahannya dengan pertengkaran, Maka ia akan melemparkan 
engkau dengan kecerdikannya, yang menyusahkan engkau dalam kehidup- 
an”. 

Ibnu Abi Laila berkata: "Aku tiada akan berbantah dengan temanku. Ka- 
rena akibatnya, adakalanya aku akan mendustainya dan adakalanya aku a- 
kan memarahinya”. 

Abud-Darda' berkata: Cukuplah dosa bagimu, bahwa kamu senantiasa ber- 
bantah-bantahan”. 

Nabi s.a.w. bersabda:- 


L Pas En 
(Takfiiru kulli Nihaa-in rak-'ataan). 
Artinya: "Untuk kafarat (menutupkan dosa) pertengkaran, ialah dua ra- 
ka'at shalat”. (1). 
Umar r.a. berkata: ”Jangan.engkau mempelajari ilmu karena tiga perkara 
dan jangan pula engkau meninggalkan belajar karena tiga perkara. Yaitu: ja- 
ngan engkau belajar karena untuk berbantah-bantahan, karena untuk me- 
menyombong dan karena untuk memperlihatkan kepada orang (untuk 
ria). Dan jangan engkau meninggalkan belajar, karena malu menuntut 
ilmu, karena zuhud dan karena rela menjadi orang bodoh!”. 
Nabi Isa a.s. berkata: “Barangsiapa banyak dustanya, niscaya hilang ke- 
cantikannya. Barangsiapa suka bertengkar dengan orang, niscaya gugur (hi- 
lang) kehormatannya. Barangsiapa banyak dukanya, niscaya sakit tubuhnya. 


(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Abi Amamah dengan sanad dha'if. 


28 


Dan barangsiapa jahat akhlaknya, niscaya ia menyiksakan dirinya sendiri”. 
Orang bertanya kepada Maimun bin Mahran (penulis khalifah Umar bin Ab- 
dul-aziz): ° Mengapa engkau tiada meninggalkan teman dari kemarahan?”. 
Maimun bin Mahran menjawab: "Karena aku tiada bermusuhan dan tiada 
berbantahan dengan dia”. 

Apa yang tersebut tentang celaan terhadap perbantahan dan pertengkaran, 
adalah banyak dari dapat dihinggakan. Dan batas perbantafian itu, ialah: 
tiap-tiap penentangan terhadap perkataan orang lain, dengan melahirkan 
kekurangan padanya. Adakalanya pada kata-kata atau pada arti atau pada 
maksud dari yang mengatakan itu sendiri. Meninggalkan perbantahan itu, ia- 
lah dengan jalan meninggalkan perlawanan dan pertentangan. Maka setiap 
perkataan yang anda dengar, kalau benar, maka benarkanlah. Dan kalau 
batil (salah) atau bohong dan tiada menyangkut dengan urusan Agama, 
maka diam sajalah! 

Mengecam perkataan orang lain, sekali adalah pada kata-katanya, dengan 
melahirkan cacat padanya, dari segi tata-bahasa atau dari segi bahasa atau 
dari segi bahasa Arabnya atau dari segi susunan dan tertib kata, dengan bu- 
ruknya mendahulukan kata-kata atau mengemudiankannya. Padalain kali, ka- 
rena kurangnya pengetahuan.Danpada Jain kali lagi, disebabkan karena se- 
lipnya lidah. 

Maka bagaimanapun adanya, tiada cara untuk melahirkan kecacatannya. 
Adapun mengenai arti kata, ialah, bahwa dikatakan: Tidaklah seperti yang 
engkau katakan. Engkau salah pada arti kata itu, dari segi anu ...... segi 
Adapun pada maksud perkataan, maka umpamanya, bahwa dikatakan: Per- 
kataan ini benar, akan tetapi, tidaklah maksud engkau dari padanya itu be- 
nar. Dan engkau padanya mempunyai maksud tertentu”. Dan hal-hal lain 
yang berlaku seperti demikian. 

Hal yang seperti ini, kalau berlaku pada masaalah ilmiah, kadang-kadang 
dikhususkan dengan nama: perdebatan. Ini juga tercela. Bahkan harus diam 
atau bertanya, dalam arti: ingin memperoleh faedah. Tidak atas cara ke- 
dengkian dan penentangan. Atau berlemah-lembut pada memperkenalkan, 
tidak dalam cara mengemukakan kecaman. 

Mujadalah (bertengkar), adalah ibarat dari maksud mendiamkan orang lain 
dengan alasan (hujjah), melemahkannya dan mengurangkannya dengan ce- 
laan pada perkataannya, menghubunginya kepada keteledoran dan kebo- 
dohan. 

Tandanya yang demikian, ialah: bahwa peringatannya kepada kebenaran 
dari segi yang lain itu tidak disukai oleh pihak yang bertengkar. Ia suka, bah- 
wa iayangmelahirkankesalahanorang yangbertengkar itu, supaya terang de- 
ngan demikian, kelebihan dirinya dan kekurangan temannya. Dan tiada ja- 
lan kelepasan dari ini, selain dengan diam, dari tiap-tiap yang tidak akan ber- 
dosa, kalau didiamkan. 


29 


Adapun penggerak kepada pertengkaran itu, ialah ingin tinggi dengan mela 
hirkan ilmu-pengetahuan dan kelebihan. Dan menyerang orang lain, denga: 
melahirkan kekurangannya. 

Itulah dua nafsu-keinginan batiniah yang kuat bagi diri seseorang. 
Adapun melahirkan kelebihan diri, maka itu termasuk segi membersihka: 
diri. Dan itu, sebahagian dari kehendak apa yang terkandung pada seseo 
rang, dari durhakanya pendakwaan tinggi dan sombong. Dan itu adalah ter 
masuk sifat ketuhanan. 

Adapun mengurangkan orang lain, maka itu termasuk diantara kehendak si 
fat binatang buas. Ia menghendaki mengoyak-ngoyakkan lainnya, mema 
tahkannya, memukulkannya dan menyakitinya. 

Inilah dua sifat tercela, yang membinasakan. Kekuatan dua sifat ini, ialah: 
perbantahan dan pertengkaran. Orang yang biasa berbantah dan bertengka 
itu menguatkan sifat-sifat ini yang membinasakan. Dan ini melampaui batas 
kemakruhan (perbuatan yang tidak disukai Agama), Tetapi'itu, suatu per 
buatan ma'siat, manakala terjadi padanya menyakitkan orang lain. Dan ber 
bantah-bantahan itu, tiada terlepas dari menyakitkan, mengobarkar 
kemarahan dan membawa orang yang sudah melakukannya untuk mengu 
langi kembali. Lalu ia menolong perkataannya, dengan apa saja yang mung 
kin, baik yang hak atau yang batil. Ia mencela pada yang mengatakannya 
dengan apa saja yang tergambar baginya. Lalu berkobarlah pertengkaran di 
antara dua orang yang bertengkar itu, sebagaimana berkobarnya perkela 
hian diantara dua ekor anjing. Masing-masing bermaksud menggigit te 
mannya, dengan cara yang lebih menewaskan, lebih kuat mendiamkan dai 
mencambukkan. | 

Adapun pengobatannya, ialah: dengan menghancurkan kesombongan yan: 
menggerakkannya kepada melahirkan kelebihannya.. Dan menghancurkar 
sifat binatang buas yang menggerakkannya kepada melahirkan kekurangai 
orang lain. Sebagaimana akan datang yang demikian nanti penjelasannyi 
pada "Kitab Celaan kesombongan Dan Mengherani Diri” dan “Kitab Ce 
laan Marah”. 

Sesungguhnya pengobatan setiap penyakit, ialah: dengan menghilangkan 
sebabnya.Dansebabperbantahandan pertengkaran, ialahapa yang telah kami 
sebutkan dahulu. 

Kemudian membiasakan diri pada perbantahan itu menjadikannya kebia- 
saan dan sifat diri (tabiat). Sehingga menetap pada diri dan sukar bersabai 
daripadanya. 

Diriwayatkan, bahwa Imam Abu Hanifah r.a. bertanya kepada Daud Ath- 
Tha-i: "Mengapa engkau memilih disudut?” 

Daud Ath-Tha-i menjawab: "Untuk berjuang dengan diriku, meninggalkar 
pertengkaran”. 

Lalu Imam Abu Hanifah menjawab: ” Hadirilah semua majlis dan dengarlak 
apa yang dikatakan orang dan jangan engkau berkata-kata!”. 


30 


Daud Ath-Tha-i menerangkan seterusnya: Lalu aku perbuat demikian. Ma- 
ka tiada aku melihat perjuangan yang lebih berat atas diriku dari itu”. Dan 
itu benar, sebagaimana dikatakannya. Karena orang yang mendengar ke- 
salahan dari orang lain dan ia sanggup membukakannya, niscaya sukar se- 
kali baginya bersabar ketika itu. Karena itulah, Nabi s.a.w. bersabda: ”Ba- 
rangsiapa meninggalkan perbantahan, sedang ia dipihak yang benar, nisca- 
ya dibangun oleh Allah baginya suatu rumah dalam sorga tertinggi”. Kare- 
na sangat berat yang demikian kepada jiwa. 

Kebanyakan yang terjadi demikian ,padaaliran-aliran danagidah-agidah. Ka- 
rena perbantahan itu adalah suatu tabiat. Apabila ia menyangka akan mem- 
peroleh pahala, niscaya bersangatanlah keinginannya dan bertolong- 
tolonglah antara tabiat dan agama padanya. 

Dan itu adalah salah semata-mata. Tetapi sayogialah bagi manusia, men- 
cegah lidahnya dari ahli-giblah (orang yang ta'at menghadap kiblat dengan 
shalat). Apabila melihat orang berbuat bida'ah, maka dengan lemah-lembut 
menasehatinya pada tempat sepi, tidak dengan jalan pertengkaran. Karena 
pertengkaran itu menggambarkan kepadanya, bahwa itu adalah suatu usaha 
untuk mengacaukan. Dan itu adalah suatu bikinan, dimana orang-orang 
yang suka bertengkar dari ahli alirannya, sanggup berbuat seperti itu, jikalau 
mereka mau. Lalu terus-meneruslah bid'ah itu dalam hatinya dan bertambah 
kuat, disebabkan pertengkaran itu. 

Apabila diketahui bahwa nasehat tidak bermanfa' at, maka berbuatlah untuk 
diri sendiri dan tinggalkanlah orang itu. 

Nabi s.a.w. bersabda: 


i PNS EAEE ANN SA 3 - 


(Rahimal-laahu'man kaffa lisaanahu'an ahlil-giblati illaa bi-ahsani maa yaq- 
diru alaihi). 

Artinya: "Allah mengasihi orang yang mencegah lidahnya dari ahli giblah, 
kecuali dengan sebaik-baiknya apa yang disanggupinya”. (1). 

Hisyam bin 'Urwah berkata: "Adalah Nabi s.a.w. mengulang-ulangi sab- 
danya tadi tujuh kali”. 

Setiap orang yang membiasakan bertengkar pada suatu waktu dan ia me- 
mujikan manusia kepadanya, dan ia memperoleh bagi dirinya dengan sebab 
demikian, kemuliaan dan penerimaan, niscaya menguatlah segala yang 
membinasakan ini padanya. Dan ia tidak akan sanggup lagi menyebut di- 
rinya daripada yang membinasakan itu, apabila berkumpul padanya, kekua- 
saan marah, sombong, ria, suka kemegahan dan membanggakan diri dengan 
kelebihan. Dan masing-masing sifat ini sukar melawannya. Maka bagaimana 
pula dengan berkumpulnya sifat-sifat itu? 


(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Hisyan bin 'Urwah dengan isnad dha'if. 


31 


BAHAYA KELIMA: permusuhan. 


Sifat ini juga tercela. Dan dia itu, dibalik pertengkaran dan perbantahan. 
Perbantahan itu, tusukan pada perkataan orang lain, dengan melahirkan 
kekurangan padanya, tanpa terikat dengan suatu maksud, selain untuk 
menghina orang lain dan melahirkan kelebihan kecerdikan diri sendiri. 

Pertengkaran itu, ibarat sesuatu hal, yang menyangkut dengan melahirkan 
aliran-aliran dan menetapkannya. Dan permusuhan itu, gelombang pada 
perkataan, untuk memperoleh kesempurnaan harta atau sesuatu hak yang 
dimaksud. Yang demikian itu, sekali adalah permulaan dan pada kali yang 
lain, adalah teguran. Dan perbantahan itu tidak ada,selain dengan teguran 
terhadap perkataan yang sudah terdahulu. 'A'syah r.a: berkata: "Rasulu'llah 


s.a.w. bersabda: 
PA ba 


(Inna abghadlarr-rijaali ilal-laahil-aladdul-khashim). 

Artinya: Orang yang sangat dimarahi oleh Allah, ialah orang yang sangat 
bermusuhan” .(1). 

Abu Hurairah berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa berteng- 
kar dalam suatu permusuhan, tanpa ilmu, niscaya senantiasalah ia dalam a- 
marah Allah, sehingga ia mencabut dirinya daripadanya”. (2). 

Sebahagian mereka berkata: "Jagalah dirimu dari permusuhan!. Karena 
permusuhan itu menghapuskan agama”. Dan dikatakan, bahwa orang wara” 
tidak sekali-kali bermusuhan mengenai agama. 

Ibnu Outaibah berkata: "Datang padaku, Bisyr bin Abdullah bin Abi Bak- 
rah. Lalu ia bertanya: "Apakah yang menyebabkan engkau duduk disini?”. 
Aku jawab, lantaran permusuhan antaraku dan anak pamanku”. Lalu Bisyr 
berkata: "Bahwa ayahmu mempunyai perbuatan baik padaku. Dan aku ber- 
maksud membalasnya kepadamu. Dan demi Allah, aku tiada melihat suatu 
pun yang menghilangkan agama, yang mengurangkan kepribadian, yang me- 
nyia-nyiakan kesenangan dan yang mengganggu hati, selain dari permusuh- 
an”. 

Ibnu Outaibah meneruskan ceriteranya: "Lalu aku bangun berdiri, hendak 
pergi. Maka musuhku berkata kepadaku: "Apa kabar engkau sekarang?”. 
Lalu aku jawab: "Tidak ada akan aku bermusuh lagi dengan engkau”. Mu- 
suh itu berkata: "Sesungguhnya engkau tahu, bahwa kebenaran adalah pada 
pihakku”. Lalu aku jawab: "Tidak, aku tidak tahu. Tetapi aku muliakan 
diriku dari hal itu”. Maka musuh itu menjawab: ” Aku tiada meminta sesuatu 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Aisyah r.a. 
(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Al-Ishfahani dari Abu Hurairah dan dipandang dla'if 
oleh kebanyakan ulama hadits. 


32 


daripadamu, yang menjadi milikmu!”. 

“Jikalau anda bertanya, bahwa apabila manusia mempunyai sesuatu hak, ma- 
ka tak boleh tidak ia bermusuhan pada menuntutnya atau pada menjaganya, 
manakala ia dianiaya oleh orang zalim. Maka bagaimana hukumnya dan ba- 
gaimana mencela permusuhannya? 

Ketahuilah kiranya, bahwa celaan ini termasuk yang bermusuhan dengan 
yang batil dan yang bermusuhan, tanpa ilmu, seperti wakil hakim (qadli). 
Maka wakil hakim itu sebelum mengetahui bahwa hak itu pada pihak yang 
mana, maka ia menyerah pada permusuhan itu, dari pihak mana adanya. 
Lalu ia bermusuhan, tanpa ilmu. Dan termasuk orang yang menuntut hak- 
nya. Tetapi ia tidak membatasi sekadar perlu saja. Bahkan ia melahirkan ke- 
sangatan permusuhan itu, dengan maksud menguasai atau dengan maksud 
menyakiti. Dan termasuk orang yang mencampur-baurkan dengan 
permusuhan itu, kata-kata yang menyakitkan, yang tidak diperlukan untuk 
menolong alasan dan melahirkan kebenaran. Dan termasuk pula orang yang 
dibawa kepada permusuhan itu oleh kedengkian semata-mata, untuk me- 
maksakan musuh dan menghancurkannya, sedang ia kadang-kadang 
memandang leceh harta yang sekadar itu. 

Dan dalam manusia, ada orang yang menegaskan demikian, seraya berkata: 
”Sesungguhnya maksudku itu, dengki kepadanya dan menghancurkan ke- 
hormatannya. Sesungguhnya, jikalau aku mengambil harta ini daripadanya, 
mungkin aku lemparkan kedalam sumur. Dan aku tidak perduli”. 

Inilah maksudnya yang sangat bersangatan, permusuhan dan perbantahan. 

Dan itu tercela sekali. 

Adapun orang yang teraniaya, yang menolong alasannya (hujjahnya) dengan 
jalan Agama, tanpa bersangatan, berlebih-lebihan dan tambahan perban- 
tahan sekadar perlu, tanpa maksud kedengkian dan menyakitkan, maka per- 
buatan yang demikian tidak haram. Tetapi yang lebih utama ditinggalkan, 
bila diperoleh jalan lain. Karena mengekang lidah pada permusuhan dalam 
batas sederhana, adalah sukar. Dan permusuhan itu memenuhi dada dan 
mengobarkan kemarahan. Apabila kemarahan itu telah berkobar, niscaya 
lupalah apa yang dipertengkarkan. Dan kekallah kedengkian diantara dua 
orang yang bermusuhan itu. Sehingga masing-masihg bergembira dengan 
nasib buruk temannya. Dan merasa susah dengan gembiranya teman itu.. 
Dan lidah dilepaskan terhadap kehormatan teman tersebut. 

Siapa yang memulai permusuhan, maka sesungguhnya ia telah mendatangi 
bagi segala yang harus diawasi itu. Sekurang-kurangnya apa yang padanya 
mengacaukan batinnya. Sehingga ia dalam shalatnya, berbuah untuk meng- 
hadapi musuhnya. Maka hal itu tidak tinggal atas batas yang wajib saja. 
Permusuhan itu permulaan tiap-tiap kejahatan. Begitu pula perbantahan dan 
pertengkaran. Maka sayogialah tidak dibuka pintunya, selain karena daru- 
rat. Dan ketika darurat itu, sayogialah lidah dan hati dijaga dari akibat- 
akibat permusuhan. Dan yang demikian itu memang sukar sekali. 


33 


Barangsiapa membatasi dalam permusuhannya kepada yang perlu saja, nis- 
caya ia selamat dari dosa. Dan tidak tercela permusuhannya, kecuali kalau ia 
tidak memerlukan kepada permusuhan, mengenai apa yang dipermusuhkan 
itu. Karena padanya, ada yang mencukupkannya. Maka adalah ia mening- 
galkan untuk yang lebih utama. Dan tidaklah ia orang berdosa. Benar, seku- 
rang-kurangnya dalam permusuhan, perbantahan dan pertengkaran itu, hi- 
langnya perkataan yang baik dan pahala yang dapat diperoleh padanya. Ka- 
rena sekurang:kurangnya tingkat perkataan yang baik itu, melahirkan perse- 
tujuan: Dan tak ada perkataan yang kasar, yang Jebih besar daripada tusu- 
kan dan teguran, yang hasilnya, adakalanya membodohkan dan adakalanya 
mendustakan. Sesungguhnya orang yang bertengkar dengan orang lain atau 
berbantah-bantahan atau bermusuh-musuhan, maka ia telah membodohkan 
atau mendustakan orang tersebut. Lalu Jenyaplah dengan dia perkataan yang 
baik. 

Nabi s.a.w. bersabda: 


Ng KE AK 


(Yumakkinukum minal-jamnati thayyibul-kalaami wa ith'aamuth-tha'aami). 
Artinya: Menjadikan kamu dari isi sorga, oleh perkataan yang baik dan 
memberi makanan (kepada orang yang memerlukan)”(1). 

Allah Ta'ala berfirman:- 


(Aa 


(AT ah aaay) > Sena 


(Wa quuluu lin-naasi husnaa). 

Artinya: "Dan katakanlah perkataan yang baik kepada manusia!”. -S.Al- 
Baqarah, ayat 83. 

Ibnu Abbas r.a. berkata: “Siapa saja dari makhluk Allah memberi salam ke- 
padamu, maka jawablah salam itu, walaupun ia orang majusi (penyembah 
api). Karena allah Ta'ala berfirman:- 


Maya Ena 


(Wa idzaa huyyiitum bi-t2ahiyyatin, fa hayyuu bi-ahsana minhaa au ruddmiha). 
Artinya: ” Apabila ada orang memberi hormat (salam) kepada kamu, balas- 
lah hormat (salamnya) dengan cara yang lebih baik atau balas penghormatan 
itu (serupa dengan penghormatannya)'”.S.An-Nisa',ayat 86. | 

Ibnu Abbas berkata pula: "Kalau sekiranya Firun berkata baik kepadaku, 
niscaya aku balas kepadanya (dengan baik)”. 

Anas berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya dalam sorga a- 


(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Jabir. Dan menurut Al-lragi, ada dari perawinya , orang 
yang tidak dikenalnya. . 


34 


da beberapa kamar, yang dilihat lahirnya (luarnya) dari batinnya (dalamnya) 
dan batinnya dari lahirnya. Kamar-kamar itu disediakan oleh Allah Ta'ala 
kepada orang yang memberi makanan dan melembutkan perkataan”.(1). 
Diriwayatkan, bahwa Nabi Isa a.s. dilewati seekor babi, lalu ia berkata: ”La- 
lulah dengan selamat!”. Lalu orang bertanya kepadanya: ” Wahai Ruhu'llah! 
Engkau katakan yang demikian itu kepada babi?”. Maka Nabi Isa a.s. men- 
jawab: "Aku tidak suka membiasakan lidahku dengan yang buruk”. - 
“Nabi kita s.a.w. bersabda: Kata yang baik itusedekah”.(2). Nabi s.a.w. bèr- 
sabda: "Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan sekeping tamar! 
Kalau kamu tidak memperolehnya, maka dengan perkataan yang baik!” (3). 
Umar r.a. berkata: "Kebajikan itu barang yang mudah: muka yang jernih 
dan perkataan yang lemah lembut”, 

Setengah hukama' berkata: "Perkataan yang lemah lembut itu membasuh 
kedengkian yang tersembunyi dalam anggota badan”. 

Setengah hukama' berkata: "Tiap-tiap perkataan yang tidak memarahkan 
Tuhanmu, melainkan juga kamu menyenangkan orang yang duduk bersama- 
mu. Maka janganlah kamu kikir terhadap perkataan itu! Mudah-mudahan 
akan menggantikan kepadamu, pahala orang yang berbuat baik daripada- 
nya”. 

Ini semua mengenai kelebihan perkataan yang baik. Dan lawannya, ialah: 
permusuhan, perbantahan, pertengkaran dan pergaduhan. Itu adalah perka- 
taan yang tidak disukai, yang meliarkan, yang menyakitkan hati, yang 
mengeruhkan kehidupan, menggerakkan kemarahan dan yang menyesakkan 
dada. Kita bermohon kepada Allah akan kebagusan taufig dengan nikmat 
dan kurniaNya! 


BAHAYA KEENAM: berbuat dalamnya keluar kata-kata dalam rahang, 
berbuat sajak dan kelancaran berbicara dengan dipak- 
sakan, berbuat-buat dengan kata-kata kemuda-muda- 
an dan kata-kata pendahuluan dan apa yang biasa 
dilakukan oleh kebiasaan orang-orang yang membu- 
at-buat kelancaran berbicara, yang menyerukan 
kepada berpidato. 


Semua yang tersebut itu, termasuk bikin-bikinan yang tercela dan termasuk 
yang dipaksa-paksakan yang tercela, dimana Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


4 


La 


(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Suwaid bin Sa'id. 
(2) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah. 
(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Uda bin Hatim. 


35 


(Ana wa atqiaa-u ummatii bura-aa-u minat-takalluf). 

Artinya: ”Aku dan ummatku yang taqwa itu terlepas daripada yang di- 
paksa-paksakan (at-takalluf)” (1). 

Nabi s.a.w. bersabda: Sesungguhnya yang lebih aku marahi dan yang lebih 
jauh tempat duduknya daripadaku, ialah: orang-orang yang berbicara me- 
tantur kesana kemari, yang berbuat seolah-olah memahami dan yar.z ber- 
bicara, yang keluarnya dari rahang” (2). 

Fatimah r.a. berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Ummatku yang paling 
jahat, ialah: mereka yang makan dengan kenikmatan, memakan ber-macam- 
macam warna makanan, memakai bermacam-macam warna kain dan ber- 
bicara dengan mengeluarkan perkataan dari rahang” (3). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Ketahuilah, orang-orang tanath-thu' itu binasa”. Ti- 
ga kali beliau s.a.w. menyabdakannya (4). 

Tanath-thu', yaitu: mendalam-dalamkan dan menghabis-habiskan keluarnya 
perkataan. 

Umar r.a. berkata: "Perkataan yang gemuruh itu adalah dari gemuruhnya 
suara setan”. 

Amr bin Sa'ad bin Abi Waggash datang kepada ayahnya Sa'ad, meminta 
sesuatu keperluan. Lalu ia berkata dengan perkataan yang membentangkan 
hajat-keperluannya. Lalu menjawab Sa'ad: "Adalah aku lebih jauh dari ha- 
jatmu pada hari ini. Aku mendengar Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Akan da- 
tang kepada manusia suatu zaman, dimana mereka menyelang-nyelangi per- 
kataan dengan lidahnya, seperti sapi betina menyelang-nyelangi rumput de- 
ngan lidahnya”. (5). Seakan-akan Sa'ad membantah apa yang dikemukakan 
oleh anaknya, atas perkataan dari kemuda-mudaan dan kata pendahuluan 
yang dibuat-buat, secara dipaksakan. 

Ini juga termasuk bahaya lidah. Dan masuk juga dalam.bahagian ini, setiap 
sajak yang disusun secara berat. Begitu pula kata-kata yang faseh (kepan- 
daian bercakap), yang keluar dari batas kebiasaan. Begitu pula sajak yang 
dibuat dengan berat pada percakapan-percakapan. Karena Rasulu'llah 
s.a.w. menghukum kuatnya air pada janin (budak dalam kandungan). Lalu 
berkata setengah kaum yang menganiaya: ”Bagaimana basah orang yang ti- 
dak minum, orang yang tidak makan, tidak menjerit dan tidak berkatade- 
ngan suara nyaring. Hal yang seperti itu batil. Lalu Nabi s.a.w. menjawab: 
”Adakah sajak itu seperti sajaknya Arab badui?” (6). | 
Nabi s.a.w. menentang yang demikian. Karena kesan memberat-berati dan 
berbuat-buat itu nyata sekali pada perkataan tersebut. Tetapi sayogialah di- 


(1) Dirawikan Ad-Daraquthni dari Az-Zubair bin Al-'Awwam. hadits marfu. 
(2) Dirawikan Akmad dari Abi Tsa'labah. 

(3) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Al-Baihaqi. 

(4) Dirawikan Muslim dari Ibnu Mas'ud. 

(5) Dirawikan Ahmad dari Sa'ad. 

(6) Dirawikan Muslim dari Al-Mughirah bin Syúbah dan Abu Hurairah. 


36 


singkatkan pada tiap-tiap sesuatu itu diatas maksudnya. Dan maksud perka- 
taan itu, jalah memberi pemahaman kepada maksud. Dan dibalik yang de- 
mikian, adalah dibuat-buat, yang tercela. 

Tidak masuk pada katagori ini, membaguskan kata-kata pidato dan peri- 
ngatan tanpa berlebih-lebihan dan keganjilan. Karena yang dimaksud dari 
pidato itu menggerakkan hati, menyukakannya, menggenggam dan mem- 
bentangkannya. Maka karena manisnya kata-kata itu mempunyai bekas pa- 
'danya. Dan itu adalah layak. 

Adapun pembicaraan-pembicaraan yang berlaku untuk menunaikan keper- 
luan, maka tidak layak bersajak, mengeluarkan perkataan yang keluar dari 
rahang dan melaksanakannya dengan dipaksakan, yang tercela. Dan tak ada 
penggerak kepada yang demikian, selain oleh ria, melahirkan kefasehan 
(kelancaran berkata-kata) dan perbedaan diri dengan kecerdikan.. 

Semua itu tercela, tidak disukai oleh Agama dan dilarang daripadanya. 


BAHAYA KETUJUH: kekejian, makian dan kekotoran lidah. 


Itu adalah tercela dan terlarang. Sumbernya, ialah: sifat keji dan jahat. Nabi 
s.a.w. bersabda: 


PBV AA 
(Iyyaakum wat-fuhsya, fa innallaaha ta'aalaa laa yuhibbul-fuhsya wa lat-ta- 
fahhusy). 

Artinya: "Jagalah dirimu dari kekejian! Karena Allah Ta'ala tiada menyukai 
kekejian dan membuat kekejian”. (1). 

Rasulu'llah s.a.w. melarang memaki orang-orang musyrik yang terbunuh pa- 
da perang Badar. Beliau bersabda: "Janganlah kamu memaki mereka! Se- 
sungguhnya tiada sampai sesuatu kepada mereka, dari apa yang kamu ka- 
takan. Dan kamu menyakiti orang-orang yang hidup. Ketahuilah, bahwa ke- 
kotoran lidah itu tercela”.(2). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Tidaklah orang mu'min itu pencela, pengutuk, pem- 
buat perbuatan keji dan berlidah kotor”. (3). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Sorga itu haram kepada tiap-tiap orang yang berbuat 
kekejian, memasukinya”. (4). 

Nabi s.a.w. bersabda: ”Empat orang yang menyakiti ahli neraka (penduduk 
neraka) dalam neraka, terhadap kesakitan yang dideritai mereka. Mereka 
berjalan diantara api yang panas dan neraka jahim. Mereka menyerukan a- 


(1) Dirawikan Ibnu Hibban dari Abi Hurairah. 

(2) Dirawikan An:Nasa-i dari Ibnu Abbas. dengan isnad shahih. 

(3) Dirawikan At-Tirmizi dari Ibni Mas'ud. dengan isnad Shahih. 

(4) Dirawikan Ibnu-Abid-Dun-ya dan Abu Na'im dari Abdullah bin 'Amr. 


37 


zab dan kebinasaan. Yaitu: orang yang mengalir pada mulutnya nanah dan 
darah. Lalu ditanyakan kepadanya: ” Apa kabar orang yang jauh, yang telah 
menyakiti kami, terhadap kesakitan yang kami alami?! Lalu orang itu men- 
jawab: "Bahwa orang yang jauh itu memandang kepada tiap-tiap kata keji 
dan kotor. Lalu ia merasa enak dengan perkataan itu, seperti ia merasa 
enak dengan perkataan buruk”. (1). 

Nabi s.a.w. bersabda kepada 'A'isyah: 


ER AI Aa MAY 


(Yaa 'Aisyah! Lau kaanal-fuhsyurajulan, la-kaana rajula suu-in). 

Artinya: "Hai 'A'isyah! Jikalau yang keji itu seorang laki-laki, maka itu a- 
dalah laki-laki jahat”.(2). 

Nabi s.a.w. bersabda: 


S ror 


A E a EE IZS 


(Al-badzaa-u wal-bayaanu syu'bataani min syu'abin-nifaag). Artinya: ”Ke- 
kejian dan penjelasan itu dua cabang dari cabang-cabang nifaq (sifat orang 
munafiq)”. (3). 

Mungkin yang dimaksudkan dengan penjelasan (al-bayaan) diatas tadi, me- 
nyingkapkan apa yang tidak boleh disingkapkan. Dan mungkin pula, ber- 
sangatan pada penjelasan. Sehingga sampai kepada batas memberat-berat- 
kan. Dan mungkin pula, penjelasan pada urusan Agama dan pada sifat Allah 
Ta'ala. Sesungguhnya menyampaikan yang demikian secara keseluruhan (se- 
cara global) kepada pendengaran orang awam, itu lebih utama, daripada 
bersangatan pada menerangkannya. Karena kadang-kadang dari terlalunya 
penjelasan, lalu berkobar keragu-raguan dan waswas. Maka apabila disam- 
paikan secara global, niscaya bersegeralah hati menerimanya. Dan tidak ka- 
cau. Tetapi menyebutkannya dengan disertai perkataan kotor, itu menye- 
rupai, bahwa maksudnya berterus-terang menjelaska” apa yang memalukan 
orang untuk diterangkan. Maka yang lebih utama pada contoh yang seperti 
ini, ialah: menutup mata dan melupakan. Tidak disingkap kan dan diterang- 
kan. 

Nabi s.a.w. bersabda: 


(Innal-laaha laa yuhibbul-faahisyal-mutafahhisyash-shayyaaha fil-aswaag). 


(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Syafi bin Mati. 

(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Ibnu Luhar'ah dari Aisyah.- 

(3) Dirawikan At-Tirmizi dan Al-Hakim dari Abi Amamah. menurut syarat Al-Bukhari dan 
Muslim. 


38 


Artinya: "Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang keji, yang mem- 
buat-buat keji, yang menjerit-jerit dipasar”.(1). 

Jabir bin Samrah berkata: Aku duduk disamping Nabi s.a.w. dan ayahku 
dihadapanku. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: 


ERA ena 
Gia em SA AS 


(Innal-fuhsya wat-tafaahusya NN AP fiisyai-in wa inna ahsanan- 
naasi islaaman ahaasinuhum akhlaagaa). 

Artinya: "Sesungguhnya kekejian dan berbuat-buat kekejian, tidaklah sedi- 
kitpun dari Islam. Sesungguhnya manusia yang terbaik Islamnya, ialah mere- 
ka yang baik akhlaknya”.(2). 

Ibrahim bin Maisarah berkata: "Ada yang mengatakan, bahwa orang keji, 
yang berbuat keji, akan dibawa pada hari kiamat dalam bentuk anjing atau 
dalam perut anjing”. 

Al-Ahnaf bin Oais berkata: "Apakah belum aku beritakan kepadamu, pe- 
„nyakit yang paling berbahaya?, Yaitu: lidah kotor dan akhlak rendah”. 
Maka inilah celaan kekejian. 

Adapun batas dan hakikatnya, maka itu menerangkan hal-hal yang keji, 
Gengan kata-kata yang tegas. Dan kebanyakannya berlaku pada kata-kata 
perzinaan dan yang berhubungan dengan perzinaan. Karena orang-orang 
yang berbuat kerusakan itu, mempunyai kata-kata tegas, yang keji, yang di- 
pakainya pada maksud tersebut. Dan orang-orang yang baik, menjauhkan 
diri daripadanya. Bahkan mereka mengucapkan dengan sindiran (kinayah) 
dan menunjukkannya dengan isyarat-isyarat (rumuz). Mereka: menyebut- 
kannya dengan kata-kata yang mendekati atau yang berhubungan dengan 
hal itu. 

Ibnu Abbas berkata: "Sesungguhnya Allah Hidup, Yang Pemurah, Yang 
Mema'afkan dan Yang Menyebut dengan sindiran (kinayah)”. 

Allah Ta'ala menyebutkan dengan kinayah: menyintuh, buat: bersetubuh. 
Maka kata-kata: menyintuh, memegang, dukhul (memasukkan) dan berte- 
man (shuhbah), adalah kata-kata kinayah buat: bersetubuh. Dan tidaklat 
kata-kata tadi, kata-kata yang keji. 

Disamping itu, ada kata-kata keji, yang dipandang keji menyebutkannya 
Kebanyakannya dipakai pada makian dan memalukan orang. Dan kata-kat: 
itu berlebih-kurang kekejiannya. Sebahagian sangat kejinya dibandingkar 
dengan sebahagian lainnya. Kadang-kadang berselisih yang demikian, dise 
babkan oleh berbedanya adat-kebiasaan dari negeri-negeri yang bersang 
kutan. Permulaannya makruh dan penghabisannya haram. Dan diantara ke 
duanya, terdapat tingkat-tingkat yang bulak-balik padanya. 


(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Jabir dengan sanad dha'if. 
(2) Dirawikan Ahmad dan Ibnu Abid-Dun-ya dengan isnad shahih. 


39 


Dan tidaklah ini khusus dengan: bersetubuh. Tetapi dengan kinayah, de- 
ngan memakai perkataan qadha’ hajat (menunaikan hajat) untuk kencing 
dan berak itu, lebih utama dari kata-kata: membuang berak, kencing dan 
lainnya. Karena ini juga termasuk hal yang disembunyikan. Tiap-tiap yang 
disembunyikan, adalah malu disebut terang-terangan. Maka tiada sayogia- 
lah disebut kata-katanya yang tegas. Karena itu adalah keji. 

Begitu pula, dipandang baik pada adat kebiasaan, menyebutkan secara ki- 
nayah, tentang: wanita. Maka tidak dikatakan: "Isteri anda berkata demi- 
kian”. Tetapi dikatakan: "Dikatakan dalam kamar atau dibalik tabir”. Atau: 
”Kata ibu anak-anak”. Maka menggunakan kata-kata tersebut secara halus 
itu terpuji. Dan berterus-terang padanya, membawa kepada kekejian. 
Begitu pula orang yang mempunyai kekurangan, yang malu disebutkan. Ma- 
ka tidak sayogialah dikatakan dengan kata-kata terus-terang, seperti: supak, 
botak dan penyakit bawazir. Akan tetapi, dikatakan bahwa ha! yang me- 
nimpa, yang dideritanya dan hal-hal yang seperti itu. Maka menyebutkannya 
dengan terus-terang itu, termasuk dalam kekejian. Dan semuanya itu dari 
bahaya-bahaya lidah. 

Al-'Ala' bin Harun. berkata: "Adalah Umar bin Abdul-aziz itu menjaga da- 
lam pembicaraannya. Maka keluarlah bisul dibawah ketiaknya. Lalu kami 
datang kepadanya, menanyakannya, untuk mengetahui apa yang akan dija- 
wabnya. Kami bertanya: ”Dari mana bisul itu keluar?” Lalu ia menjawab: 
”Dari dalam tangan”. 

Penggerak kepada kekejian itu, adakalanya dengan maksud menyakitkan o- 
rang. Dan adakalanya karena kebiasaan yang diperoleh dari pergaulan de- 
ngan orang-orang fasik, ahli kekejian dan kecelaan. Dan diantara kebiasaan 
mereka itu: memaki. 

Seorang Arab Badui berkata kepada Rasulu'llah s.a.w:: "Berilah aki wa- 
siat!”. Lalu Rasulu'llah s.a.w. menjawab: 


farar KA 


MEA NAN apa pang Sasa 
TEKS, Bu D 


Artinya: ”Engkau harus bertaqwa kepada Allah. Jikalau seseorang memberi 
malu kepada engkau, dengan sesuatu yang diketahuinya pada engkau, maka 
janganlah engkau memberi malu dia dengan sesuatu, yang engkau ketahui 
padanya, niscaya adalah celakanya kepadanya dan pahalanya kepada eng- 
kau! Dan janganlah engkau memaki sesuatu!”(1). 

Orang Arab Badui itu meneruskan ceriteranya: "Maka tidaklah sesudah itu, 
aku memaki sesuatu”. 


(1) Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani dengan isnad yang Baik dari Abi Yara Al-Hujaimi. 


40 


Ayyadl bin Himar berkata: ”Aku berkata: "Wahai Rasulu'Ilah! Sesung- 
guhnya seorang laki-laki dari kaumku, memaki aku. Dan dia itu, darajatnya 
kurang dari aku. Bolehkah aku memperoleh kemenangan daripadanya?”. 
Lalu Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Dua orang yang bermaki-makian itu, 
keduannya adalah setan, yang nyalak-menyalak dan kacau-mengacau”. 
Nabi s.a.w. bersabda: ”Makian orang mu'min itu fasik dan pembunuhannya 
itu kufur”.(1). 

Nabi s.a.w. bersabda: ”Dua orang yang bermaki-makian itu adalah apa yang 
dikatakan oleh keduanya. Maka yang berdosa ialah yang memulai diantara ' 
keduanya, sehingga yang teraniaya itu menyerang”.(2). 

Nabi s.a.w. bersabda: ”Terkutuklah orang yang memaki ibu-bapanya”.(3). 
Pada suatu riwayat, tersebut: "Termasuk dosa terbesar itu, bahwa orang me- 
maki ibu-bapanya”. Lalu mereka bertanya: "Wahai Rasulu'llah! Bagaimana . 
orang memaki ibu bapanya?”. Nabi s.a.w. menjawab: "Ia memaki bapak o- 
rang, lalu orang memaki bapaknya”. (4). 


BAHAYA KEDELAPAN: mengutuk. 


Adakalanya untuk hewan atau benda keras atau manusia. Semua itu tercela. 
Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


Artinya: "Orang mu'min itu bukanlah pe ngutuk”.(5). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


TERSA 


AN pe ALET 


(Laa talaa 'anuu bi-la'natil-laahi wa laa bi-ghadlabihi wa laa bi-jahannam). 
Artinya: "Janganlah kamu kutuk-mengutuk dengan kutukan Allah, dengan 
kemarahanNya dan dengan neraka jahannam” (6). 

Hudzaifah berkata: "Tidaklah sekali-kali suatu kaum itu kutuk-mengutuk, 
melainkan akan benarlah perkataan kutukan itu keatas mereka”. 

“Imran bin Hushain berkata: Ketika Rasulu'llah s.a.w. dalam sebahagian 
perjalanannya, maka terlihat seorang wanita Anshar (wanita berasal Ma- 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. 

(2) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah. 

(3) Dirawikan Ahmad, Abu Ya'la dan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas. 

(4) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin 'Amr. 

(5) Dirawikan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar dan dipandangnya hadits hasan. 

(6) Dirawikan Abu Daud dan At-Tirmizi dari Samrah bin Jundub, hadits shahih. 


41 


dinah) berada diatas untanya. Lalu ia bosan kepada unta itu, maka diku- 
tuknya. Mendengar yang demikian, lalu Nabi s.a.w. bersabda: kepada para 
shahabatnya: "Ambillah apa yang ada diatas unta itu dan pinjamkanlah! 
Sesungguhnya dia itu terkutuk”.(1). 
"Imran berkata: "Seakan-akan aku melihat kepada unta itu berjalan diantara 
orang banyak, yang tiada seorang pun menggangguinya”. 
Abu'd-Darda' berkata: ” Apabila seseorang mengutuk bumi, maka bumi itu 
berkata: ” Allah mengutuk orang yang paling durhaka kepada Allah diantara 
kita”. 
*A isyah r.a. berkata: "Rasulu'llah s.a.w. mendengar Abubakar, mengutuk 
sebahagian budaknya. Lalu Rasulu'llah s.a.w. menoleh kepada Abubakar, 
seraya bersabda: "Hai Abubakar! Adakah orang siddiq dan pengutuk? Ti- 
daklah sekali-kali yang demikian, demi Tuhan yang Empunya Ka'bah!”. Na- 
bi s.a.w. mengatakan itu dua kali atau tiga kali”. (2). 
Pada bari itu juga Abubakar memerdekakan budaknya itu. Dan ia datang 
kepada Nabi s.a.w., lalu berkata: "Tiada akan aku ulang lagi yang demi- 
kian”. 
Rasulu'lah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya pengutuk-pengutuk itu, tiada a- 
kan memperoleh syafa'at dan syahid pada hari kiamat” (3). 
Anas berkata: "Seorang laki-laki berjalan bersama Rasulu'llah s.a.w. me- 
ngendarai keledai. Lalu laki-laki itu mengutuk keledainya. Maka Rasulu'llah 
s.a.w. bersabda: ”Hai hamba Allah! Jangan engkau berjalan bersama kami, 
diatas keledai yang terkutuk!”.(4). 
Nabi s.a.w. bersabda demikian, karena menantang atas perbuatan tersebut. 
Kutuk, adalah ibarat dari menghalau dan menjauhkan dari Allah Ta'ala. 
Dan yang demikian, tidak dibolehkan. Kecuali terhadap orang yang bersifat 
dengan sifat yang menjauhkannya daripada Allah 'Azza.wa Jalla. Yaitu 
kufur dan zalim. Lalu ia mengatakan: "Kutukan Aliah atas orang-orang za- 
lim dan orang-orang kafir? Dan sayogialah diikutkan padanya kata-kata A- 
gama. Karena pada kutukan itu bahaya. Karena ia menetapkan atas Allah 
"Azza wa Jalla, bahwa Allah telah menjauhkan orang yang terkutuk itu. Dan 
yang demikian itu adalah hal ghaib, yang tidak dilihat, selain oleh Allah 
Ta'ala. Dan Rasulu'llah s.a.w. melihatnya, apabila diperlihatkan oleh Allah 
Ta'ala. | 
Sifat-sifat yang membawa kepada kutukan itu tiga: kufur, bid'ah dan 
fasik. Untuk kutukan pada masing-masing yang tiga tadi, ada tiga tingkat:- 
Tingkat Pertama: kutukan dengan sifat yang lebih umum. Seperti engkau 
katakan: "Kutukan Allah atas orang-orang kafir, orang-orang pembuat bid'- 


(1) Dirawikan Muslim dari "Imran bin Hushain. 

(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Aisyah dan dipandang dla'if oleh kebanyakan ulama 
hadits. 

(3) Dirawikan Muslim dari Abid-Darda. 

(4) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dengan isnad baik. 


42 


ah dan orang-orang fasik”. 

Tingkat Kedua: kutukan dengan sifat-sifat yang lebih khusus. Seperti eng- 
kau katakan: "Kutukan Allah atas orang Yahudi, Nasrani, Majusi, orang 
Qadariyah, orang Khawarij dan orang Rafidli (1). Atau atas orang-orang 
penzina, orang-orang zalim dan pemakan riba. Dan setiap yang demikian itu 
boleh. Akan tetapi pada mengutuk sifat-sifat orang yang berbuat bid'ah itu 
bahaya. Karena mengenal bid'ah itu sulit. Dan tak terdapat suatu kata-kata 
yang diperoleh dari Nabi s.a.w. dan para shahabat yang mengenai demikian. 
Maka sayogialah orang awam dilarang daripadanya. Karena yang demikian 
itu membawa kepada pertentangan yang menyamai dengan kutukan itu. Dan 
mengobarkan percecokan diantara sesama manusia dan kerusakan. 

Tingkat Ketiga: kutukan bagi orang tertentu. Dan ini berbahaya, seperti 
engkau katakan: ”Si Zaid yang dikutuk oleh Allah. Dia itu kafir atau fasik a-- 
tau pembuat bid'ah”. : 
Penguraian mengenai hal tersebut, jalah bahwa tiap-tiap orang yang telah te- 
gas terkutuknya pada Agama, maka bolehlah mengutukinya. Seperti anda 
katakan: "Firun yang dikutuk oleh Allah. Dan Abu Jahal yang dikutuk 
oleh Allah. Karena telah tegas, bahwa mereka itu mati diatas kekufuran. 
Dan yang dimikian itu telah diketahui pada Agama. 

Adapun orang seorang yang tertentu pada masa kita sekarang, seperti kata 
anda: "Si Zaid yang dikutuk oleh Allah” dan dia itu orang Yahudi, umpa- 
manya, maka ini berbahaya. Karena mungkin ia muslim. Lalu meninggal, 
dengan mendekatkan diri pada sisi Allah. Maka bagaimana dihukum dia itu 
terkutuk? ` 4 

Kalau anda katakan, dia itu terkutuk karena dia itu kafir sekarang, seba- 
gaimana dikatakan kepada orang muslim: "Kiranya ia dicurahkan rahmat o- 
leh Allah”, karena dia itu muslim sekarang, walaupun dapat digambarkan 
bahwa orang itu akan murtad. Maka ketahuilah, bahwa arti perkataan kita: 

” Kiranya ia dicurahkan rahmat oleh Allah”, artinya: kiranya ditetapkan dia 
oleh Allah pada Agama Islam, yang menjadi sebab memperoleh rahmat dan 
diatas keta'atan. Dan tidak mungkin dikatakan: "Kiranya ditetapkan oleh 
Allah akan orang kafir diatas keadaan yang menjadi sebab kutukan. Karena 
ini adalah persoalan kufur. Dan orang itu adalah kufur pada dirinya sendiri. 
Tetapi boleh dikatakan: "Kiranya ia dikutuk oleh Allah, jikalau ia mati di- 


(1) a. Orang Majusi, orang beragama Zoroaster, sekarang masih adu sisanya di Iran dan di- 
India. 

b. Orang Oadaryah, berkeyakinan bahwa bukan Allah yang menjadikan segala perbuat- 
an manusia, tetapi manusia itu sendiri yang berkuasa penuh terhadap perbuatannya 
(Oudrah ada pada manusia itu sendiri). 

c. Orang Khawarij, suatu golongan yang tidak mau mengikuti dan keluar dari ketaatan 

| kepada pemerintah. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib. 

d. Orang Rafidli, segolongan Syi'ah yang ektrem, menolak »impinan dalam peperangan 
atau di luar peperangan. 


43 


atas kekufuran. Dan kiranya tiada dikutuk oleh Allah, jikalau ia mati diatas 
ke-Is-lam-an”. Dan itu adalah hal ghaib, yang tidak-diketahui. Dan hal yang 
mutlak itu diragukan diantara dua arah. Maka pada hal yang demikian itu 
bahaya. Dan tidak ada bahayanya pada meninggalkan kutukan. 

Apabila anda telah mengerti akan ini mengenai orang kafir, maka mengenai: 
si Zaid fasik atau si Zaid pembuat bid'ah itu lebih utama lagi. Mengutuki 
pribadi-pribadi yang demikian itu bahaya. Karena pribadi-pribadi itu perihal 
keadaannya, berobah-robah. Kecuali orang yang telah diberi-tahukan oleh 
Rasulu'llah s.a.w. Maka bolehlah diketahui, siapa yang akan mati diatas 
kekufuran. Dan karena itulah, Rasulu'llah s.a.w. menentukan sesuatu kaum 
dengan kutukan. Ia mengatakan dalam do'anya atas orang Ourasy: "Wahai 
Allah Tuhanku! Diatas Engkaulah Abu Jahal bin Hisyam dan 'Utbah bin 
Rabi'ah” (1). Dan Rasulu'llah s.a.w. menyebut suatu golongan yang ter- 
bunuh pada perang Badar diatas kekufuran. Sehingga orang yang tidak di- 
ketahui kesudahannya, lalu dikutukinya. Maka Rasulu'lfah s.a.w. dilarang o- 
leh Allah S.W.T. dari yang demikian. Karena diriwayatkan: "Bahwa Nabi 
s.a.w. mengutuk orang-orang yang membunuh penduduk Biru Ma'unah 
dalam gunutnya (pada shalat Subuh) selama sebulan. Lalu turunlah firman 
Allah TA 

SEE IU SEN V 3 


WAT) 


(Laisa laka minal-amri syai-un au yatuuba alaihim au yu'adz-dzibahum, fa in- 
nahum dzaalimuun). 

Artinya: “Tiadalah engkau mempunyai kepentingan dalam perkara itu se- 
dikitpun. Tuhan menerima tobat mereka atau menyiksa mereka, karena se- 
sungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim” .S.Ali 'Imran, ayat 128. 
Ya'ni: sesungguhnya mereka itu boleh jadi muslim. Maka dari manakah 
engkau tahu, bahwa mereka itu terkutuk? 

Begitu pula, orang yang telah nyata bagi kita kematiannya diatas kekufuran, 
niscaya boleh mengutukinya dan boleh mencelanya, jikalau tak ada padanya 
menyakiti orang Islam. Kalau ada, niscaya tidak dibolehkan. Sebagaimana 

diriwayatkan, bahwa: Rasulu'llah s.a.w. bertanya kepada Abubakar r.a. 
tentang kuburan yang dilaluinya, sedang ia bermaksud ke Thaif. Lalu Abu- 
bakar r.a. menjawab: "Ini kuburan seorang laki-laki yang mendurhakai 
Allah dan RasulNya. Yaitu: Said bin Al-'Ash. Maka marahlah anak Sa'id, 
yaitu: 'Amr bin Sa'id. ' Amr berkata: "Wahai Rasulu'llah! Ini kuburan laki- 
laki, yang memberi makanan karena makanan dan yang menghilangkan 
yang berat dari Abi Ouhafah (ayah Abubakar r.a.). Lalu Abubakar r.a. 

menjawab: "Dikatakan kepadaku oleh si-ini, wahai Rasulu'llah, dengan 
perkataan seperti ini”. Maka Rasulu'llah s.a.w. berkata kepada 'Amr bin 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. 


44 


Sa'id: "Cegahlah dirimu dari Abubakar!” Lalu 'Amr bin Sa'id itu pergi. 
Kemudian Rasulu'llah s.a.w. menghadapkan wajahnya kepada Abubakar, 
seraya bersabda: "Hai Abubakar! Apabila kamu menyebut orang-orang ka- 
fir, maka sebutlah secara umum! Sesungguhnya apabila kamu khususkan, 
niscaya marahlah anak-anak mereka karena bapak-bapaknya”. (1). Lalu 
Abubakar melarang manusia dari yang demikian. 

Adalah Nu'aiman An-Najjari meminum khamar. Lalu dihukum dengan pu- 
kulan (hadd) berkali-kali pada majlis Rasulu'llah s.a.w. Maka sebahagian 
shahabat berkata: "Kiranya dia itu dikutuk oleh Allah Ta'ala! Alangkah ba- 
nyaknya yang dilakukan kepadanya”. P 
Lalu Rasulu'llah s.a.w. menjawab: 


Aja IKI 


(Laa takun aunan lisysyaithaani 'alaa akhiika). 

Artinya: “Janganlah engkau itu penolong setan terhadap saudara 
engkau”.(2). Dan pada suatu riwayat: "Jangan engkau katakan perkataan 
tersebut! Karena dia mencintai Allah dan RasulNya”. Lalu Nabi s.a.w. me- 
larang shahabat itu dari yang demikian. Dan ini menunjukkan, bahwa 
mengutuk diri orang fasik itu tidak diperbolehkan. 

Kesimpulannya, bahwa pada mengutuki orang-orang itu bahaya. Maka hen- 
daklah dijauhkan! Dan tiada bahaya pada berdiam diri daripada mengutuki 
Iblis-umpamanya. Apalagi mengutuki lainnya. 

Kalau orang bertanya, bolehkan mengutuk Yazid (Yazid bin Mu'awiyah)? 
Karena ia pembunuh Saidina Husain (putera Saidina Ali r.a. dan cucu Ra- 
sulu'llah s.a.w.) atau yang menyuruh membunuhnya. 

Kami jawab, bahwa itu tidak terbukti sama sekali. Maka tidak boleh dika- 
takan, bahwa Yazid membunuh Husain atau menyuruh membunuhnya, se- 
belum terbukti. Lebih-lebih mengutuknya. Karena tidak boleh disangkutkan 
seorang muslim kepada dosa besar, tanpa dalil yang menguatkan (tahqiq). 

Benar, boleh dikatakan, bahwa Ibnu Muljam membunuh Ali. Dan Abu Lu'- 
lwah membunuh Umar r.a. Karena yang demikian itu telah terbukti dengan 
berita yang mutawatir (berita dari orang banyak yang meyakinkan). Maka: 
tidak boleh dituduh seorang muslim dengan fasik atau kufur, tanpa pembuk- 
tian yang meyakinkan. Nabi s.a.w. bersabda: "Tidaklah seorang menuduh 
seseorang dengan kufur dan tidak menuduhnya dengan fasik, kecuali ia kem- 
bali kepadanya, jikalau temannya (orang itu) tidak demikian” .(3). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Tidaklah seseorang naik saksi terhadap orang lain 
dengan kekufuran, melainkan salah seorang dari keduanya mengembalikan- 
nya dengan kekufuran, jikalau dia itu kafir”. Maka itu, seperti yang disab- 


(1) Dirawikan Abu Dawud dari Ali bin Rabi'ah. 


(2) Dirawikan Ibnu Abdul-bar dari Az-Zubair bin Bakkar. 
(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar. 


45 


dakan Nabi s.a.w. (pada hadits lain): ”Dan jikalau ia bukan kafir, maka ia 
telah menjadi kafir, dengan mengkafirkan orang itu”.(1). 

Ini artinya, bahwa ia mengkafirkan orang, sedang ia tahu, bahwa orang itu 
muslim. Jikalau ia menyangka, bahwa orang itu kafir, disebabkan perbuatan 
bid'ah atau lainnya, niscaya dia itu bersalah. Tidak menjadi kafir. 

Mu'adz bin Jabal r.a. berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. bersabda kepadaku: 


SER SPAN SG 


(Anhaaka an tasytuma musliman au ta'-shia imaaman 'aadilaa). 

Artinya: "Aku larang engkau memaki orang muslim atau engkau mendur- 
hakai imam yang adil (penguasa yang adil)”.(2). 

Dan mendatangkan tuduhan kepada orang-orang yang sudah mati itu lebih 
berat lagi. 

Masruq bin Al-Ajda' berkata: "Aku masuk ketempat 'Aisyah r.a., lalu ia 
bertanya: "Apakah yang diperbuat si Anu? Kiranya ia dikutuk oleh Allah”. 
Aku menjawab: "Ia sudah mati”. Maka 'Aisyah r.a. menyambung: ”Ki- 
ranya ia dicurahkan rahmat oleh Allah”. Lalu aku bertanya: "Bagaimana 
maka begitu?”. 'Aisyah r.a. menjawab: "Rasulu'llah s.a.w; bersabda: 


EEA ARSA TAE a 


(Laa tasabbul-amwaata, fa innahum qad af-dlau ilaa maa qaddamuu). 
Artinya: "Jangan engkau memaki orang-orang yang sudah mati! Karena me- 
reka telah membawa, menurut apa yang dikerjakan mereka”.(3). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Jangan engkau memaki orang-orang yang sudah 
mati! Maka dengan itu, engkau menyakiti orang-orang yang masih hi- 
dup”.(4). 

Nabi s.a.w. bersabda: 


Pan Sa ea PSA DA 
PU RAR Pet EA aura 


Artinya: ”Hai manusia! Jagalah aku, tentang shahabat-shahabatku, saudara- 
saudaraku dan ipar-iparku! Janganlah engkau memaki mereka! Hai manu- 
sia! Apabila orang sudah mati, maka sebutlah yang baik daripadanya!” 45). 


(1) Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami dari Abu Said, dengan sanad dia'if. 

(2) Dirawikan Abu Na'im dari Muadz, dalam suatu hadits panjang. 

(3) Dirawikan Al-Bukhari dari "Aisyah r.a. 

(4) Dirawikan At-Timidzi dari Al-Mughirah bin Syu'bah, perawi-perawinya di-percaya. 
(5) Dirawikan Abu Mansur. Ad-Dailami dari 'Ayyad! Al-Anshari, isnad dla'if. 


46 


Kalau orang bertanya, bolehkah dikatakan, bahwa pembunuh Husain itu ki- 
ranya dikutuk oleh Allah?. Atau yang menyuruh membunuhnya, kiranya di- 
kutuk oleh Allah?. 

Kami menjawab, bahwa yang benar untuk dikatakan, ialah: pembunuh Hu- 
sain itu jika mati ia sebelum bertobat, kiranya ia dikutuk oleh Allah. Karena 
mungkin pembunuh itu mati sesudah bertobat. Bahwa Wahsyi bin Harb 
pembunuh Hamzah paman Rasutu'llah s.a.w. (pada perang Uhud), dimana 
ia membunuhnya dan waktu itu ia masih kafir. Kemudian, ia bertobat dari 
sekalian, dari kekufuran dan pembunuhan. Dan tidak boleh ia dikutuk. (1). 
Membunuh itu dosa besar. Dan tidak sampai kepada tingkat kufur. Maka 
apabila tidak disangkutkan dengan tobat dan disebut secara mutlak (umum) 
saja, niscaya padanya bahaya. Dan tidaklah pada didiamkan itu bahaya. 
Maka diam itu adalah lebih utama. 

Sesungguhnya kami kemukakan ini, adalah dikarenakan manusia meman- 
dang enteng mengutuk itu. Dan lidah dilepaskan begitu saja untuk mengu- 
tuk. Dan orang mu'min itu tidaklah pengutuk. Maka tidak sayogialah lidah 
itu dilepaskan dengan mengutuk. Kecuali atas orang yang mati diatas keku- 
furan atau atas golongan-golongan yang terkenal dengan sifat-sifatnya. Ti- 
dak atas orang-orang tertentu. Maka menyibukkan diri dengan berzikir ke- 
pada Allah Ta'ala itu lebih utama. Kalau tidak maka berdiam diri itu lebih 
selamat. z 

Makki bin Ibrahim berkata: "Pada suatu hari kami berada pada Ibnu 'Aun. 
Lalu mereka menyebutkan Bilal bin Abi Burdah (amir negeri Basarah). 
Mereka mengutukinya dan mereka terjerumus dengan memaki dan men- 
cacinya. Dan Ibnu 'Aun itu diam. Lalu mereka berkata: "Hai Ibnu 'Aun! Se- 
sungguhnya kami menyebutkan Bilal bin Abi Burdah itu, karena ia berbuat 
dosa terhadap engkau”. Maka Ibnu 'Aun menjawab: "Sesungguhnya itu dua 
perkataan yang akan keluar dari suratan amalanku pada hari kiamat. Yaitu: 

Laa ilaaha illallaah (tiada Tuhan yang disembah selain Allah) dan La'anal- 
laahu fulaanan (Dikutuk oleh Allah kiranya si Anu). Aku lebih suka supaya 
keluar dari suratan amalanku: Laa ilaaha illaallah, daripada akan keluar: 

La'anal-laahu fulaanan”. 

Seorang laki-laki berkata kepada Rasulw'llah s.a.w.: "Berilah aku wasiat 
(nasehat)!”. Lalu Rasulu'llah s.a.w. menjawab: ”Aku wasiatkan kepadamu, 
bahwa kamu tidak mengutuk orang” (2). 

Ibnu Umar berkata: "Sesungguhnya orang yang sangat dimarahi Allah, ia- 
lah: tiap-tiap orang yang mencela, lagi mengutuk orang”. 

Setengah mereka berkata: ”Mengutuk orang mu'min itu menyamai dengan 


(1) Wahsy itu kemudian memeluk agama Islam dan bagus keislamannya. Dialah yang mem- 
bunuh Musailamah Al-Kazzab (nabi palsu) pada masa Khalifah Abubakar Ash-shiddig 


r.a. 
(2) Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani dan ada dalam isnadnya, orang yang tidak disebut- 
kan namanya. 


47 


membunuhnya”. Hammad bin Zaid berkata sesudah meriwayatkan ucapan 
ini: "Jikalau engkau katakan, bahwa ucapan tadi itu hadits marfu', niscaya 
aku tiada akan memperdulikannya”. 

Dari Abi Qatadah, yang berkata: ” Ada dikatakan: "Barangsiapa mengutuk 
orang mu'min maka dia adalah seperti membunuhnya”. Ucapan ini dinukil- 
kan sebagai hadits marfu’ kepada Rasulu'llah s.a.w. (hadits yang ditingkat- 
kan sampai kepada Nabi s.a.w., walaupun diantara perawinya, ada yang 
terputus, yang tiada diketahui). 

Dan mendekati dengan mengutuk, ialah: berdoa terhadap manusia dengan 
tidak baik (jahat), sehingga berdoa terhadap orang zalim sekalipun, Seperti 
orang mengatakan umpamanya: “Kiranya Allah tidak menyehatkan tubuh- 
nya dan kiranya Allah tidak menyelamatkannya”. Dan kata-kata lain yang 
seperti itu. 

Maka yang demikian itu tercela. Dan pada hadits, tersebut: "Sesungguhnya 
orang yang teraniaya berdoa terhadap orang yang menganiayainya, sehingga 
menyamai pada penganiayaan. Kemudian, tinggallah bagi orang yang me- 
nganiaya, pada orang yang teraniaya, kelebihan pada hari kiamat”.(1). 


BAHAYA KESEMBILAN: nyanyian dan syair. 


Telah kami sebutkan pada "Kitab Mendengar”, apa yang diharamkan dari 
nyanyian dan apa yang dihalalkan. Maka tiada kami mengulanginya lagi. 
Adapun syair, maka adalah perkataan, yang baiknya itu baik dan yang bu- 
ruknya itu buruk. Hanya bersungguh-sungguh untuk bersyair itu tercela. Ra- 
sulu'llah s.a.w. bersabda: 


Ta og 0 iak a ERA A 
SL OI SA SESI Penara 


(Li-an-yamtali-a jaufu aha-dikum qaihan hattaa yariahu khairun lahu min 
an-yamtali-a syi'ran). 

Artinya: "Bahwa penuhnya rongga seseorang kamu dengan nanah, sehing- 
ga membusukkannya, adalah lebih baik daripada penuhnya rongga itu de- 
ngan syair”. (2). 

Dari Masrug bin Al-Ajda', bahwa ia ditanyakan tentang sekuntum syair, lalu 
tiada disukainya. Maka dikatakan kepadanya tentang yang demikian itu. La- 
lu ia menjawab: "Aku tiada suka dijumpai syair dalam lembaran amalku 
(pada hari kiamat)”. 

Sebahagian mereka ditanyakan tentang sesuatu mengenai syair, lalu men- 
jawab: “Jadikanlah tempat syair itu untuk zikir. Sesungguhnya zikir kepada 
Allah lebih baik daripada syair”. 


(1) Menurut Al-Iragi, dia. tidak pernah menjumpai hadits ini. 
(2) Hadits ini disepakati Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. 


48 


Kesimpulannya, menyanyikan syair dan menyusunnya itu tidak haram, apa- 
bila tak ada padanya perkataan yang dimakruhkan (pada Agama). Nabi 
s.a.w. bersabda: 


- 


ESI AN 


(Inna minasy-sy?ri lahikmah). 

Artinya: "Sesungguhnya dari syair itu ada hikmah” (1). 

Benar, yang dimaksudkan dari syair itu pujian, celaan dan kemuda-mudian. 
Dan kadang-kadang dimasuki bohong. Dan Rasulw'llah s.a.w. menyuruh 
Hassan bin Tsabit Al-Anshari menyerang orang-orang kafir.(2). 

Dan berluas-luasan pada pujian, walaupun dia itu bohong. Maka sesungguh- 
nya tiada berhubungan pada pengharaman itu dengan bohong. Seperti kata 
seorang penyair:- ` 


Dan kalau dalam tapak tangannya, 

tak ada selain nyawanya, 

sungguh ia bermurah hati menyerahkannya. 

Maka bertagwalah kepada Allah yang memintakannya! 


Ini adalah ibarat menyifatkan kesangatan sifat pemurah. Jikalau orangnya i- 
tu tidak pemurah, maka penyair itu bohong. Dan jikalau ia pemurah, maka 
berlebih-lebihan membuat syair tersebut. Maka tidaklah dimaksudkan untuk 
diyakini bentuknya. 

Telah dinyanyikan beberapa kuntum syair dihadapan Rasulw'llah s.a.w. Dan 
kalau diikuti, niscaya akan didapati padanya seperti yang demikian. Tetapi 
Rasulu'llah tidak melarangnya. 

'Aisyah r.a. berkata: "Adalah Rasulu'llah s.a.w. memperbaiki kulit san- 
dalnya dan aku duduk memintal bulu. Lalu memandang kepadanya. Maka 
membuat tepi dahinya berkeringat. Dan membuat keringatnya menjadi nur 
(bersinar)”. 

"Aisyah meneruskan riwayatnya: "Maka aku tercengang. Lalu ja meman- 
dang kepadaku, seraya bersabda: "Mengapa engkau tercengang?” Lalu aku 
menjawab: "Wahai Rasulu'llah! Aku memandang kepadamu, lalu membuat 
tepi dahimu berkeringat dan membuat keringatmu menjadi nur. Dan jikalau 
engkau dilihat oleh Abu Kabir Al-Huzali, niscaya ia tahu, bahwa engkau le- 
bih berhak dengan syairnya”. 

Lalu Nabi s.a.w. bertanya: "Apakah yang dikatakan, wahai 'Aisyah, oleh 
Abu Kabir Al-Huzali?”. 

Aku menjawab: "Ia akan mengatakan dua bait ini:- 


(1) Hadits ini telah diterangkan dahulu, pada “Kitab Ilmu”. 
(2) Hadits ini disepakati Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Al-Barra. 


49 


Terlepas dari semua 

sisa darah kotor wanita 

dan kerusakan wanita penyusu 

dan penyakit wanita yang menyusukan sedang hamil. 


Apabila engkau memandang 

kepada garis-garis yang kelihatan pada dahinya, 
niscaya ia berkilat, 

seperti kilatnya awan hujan gerimis. 


"Aisyah r.a. meneruskan riwayatnya: "Lalu Rasulw'lah s.a.w. meletakkan 
apa yang ada pada tangannya. Dan beliau bangun datang kepadaku dan be- 
Hau peluk diantara dua mataku, seraya bersabda: "Kiranya Allah memberi 
balasan kepada engkau dengan kebajikan, wahai 'Aisyah! Tiadalah engkau 
memperoleh kegembiraan daripadaku, seperti gembiranya aku daripada 
engkau” (1). 

Sewaktu Rasulu'liah s.a.w. membagi harta rampasan perang pada hari pe- 
rang Hunain, lalu beliau suruh untuk diberikan kepada Abbas bin Murdas 
empat ekor unta betina. Abbas bin Mardas menolak, lalu mengadu dalam 
syairnya. Dan pada akhir syair itu, sebagai berikut: 


Tidaklah si Badar dan si Habis, 

lebih tinggi dari Mardas dalam masyerakat. 
Tidaklah aku manusia yang kurang dari keduanya. 
Apa yang engkau rendahkan pada hari ini, 

Tidak akan terangkat lagi ............... 


Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Potonglah dari perintahku, akan lidahnya!”. 
Maka pergilah Abubakar Ash-Shiddig r.a. dengan Abbas bin Mardas dan 
deberikannya kepada Abbas seratus ekor unta. Kemudian, Abbas itu 
kembali dan dia termasuk manusia yang paling disukai. Lalu Rasulu'llah 
s.a.w. bertanya: "Adakah engkau menyusun lagi syair terhadap aku?”. 
Lalu Abbas bin Mardas meminta ma'af pada Rasulu'llah s.a-w., seraya 
berkata: "Demi ayah dan ibuku, sesungguhnya aku memperoleh syair itu 
berjalan pada lidahku, seperti berjalannya semut. Kemudian, ia menggigit 
aku seperti menggigitnya semut. Maka aku tiada mendapat jalan untuk 
tidak bersyair”. 

Lalu Nabi s.a.w. tersenyum, seraya bersabda: "Orang Arab itu tiada akan 
meninggalkan syair, sehingga unta meninggaikan suaranya yang berden- 
ting” (2). 


(1) - Dirawikan Al-Baihaqi dari 'A isyah r.a. 

(2) Hadits ini diriwayatkan Muslim dari Rafi bin Khudaij. Dan menurut riwayat, Rasulu'llah 
memberikan kepada Abu Sufyan, Safwan bin Umnyah, Uyaynah bin Hashn (Badar) dan 
Aqra’ bin Habis (Habis), masing-masing 100 ekor-unta. Tetapi untuk Abbas bin Mardus 
kurang dari itu. Kemudian baru diberikan 100 ekor. 


50 


BAHAYA KESEPULUH: senda-gurau. 


Asalnya senda-gurau itu tercela dan terlarang, kecuali sekedar sedikit yang 
dapat dikecualikan. Nabi s.a.w. bersabda: 


KET, SAI 
(Laa tum aari akhaaka wa laa tumazih-hu) 
Artinya: "Jangan engkau berbantahan dan bergurau dengan saudaramu!” 
Jikalau anda berkata, bahwa berbantah-bantahan itu menyakitkan. Karena 
padanya pembohongan kepada saudara dan teman atau pembodohan kepa- 
danya. Sedang senda-gurau, adalah berbaik-baikan. Dan padanya kelapang- 
an dada dan kebaikan hati. Maka mengapa dilarang? : 
Ketahuilah kiranya, bahwa yang dilarang itu berlebih-lebihan atau berke- 
kalan bergurau. Adapun berkekalan, karena ia menghabiskan waktu dengan 
bermain dan bergurau. Dan bermain itu dibolehkan. Akan tetapi rajin ber- 
main itu tercela. 

- Adapun berlebih-lebihan pada bergurau, maka akan mempusakai banyak 
tertawa. Dan banyak tertawa itu mematikan hati dan mewarisi kedengkian 
pada setengah keadaan. Dan menjatuhkan kehebatan diri dan kemuliaan. 
Dan apa yang teriepas dari hal-hal tersebut, maka tidak tercela, sebagaimana 
dirawikan dari Nabi s.a.w., bahwa beliau bersabda: 


CINA 3 


(Innii la-amzahu wa laa aguulu illaa haggaa). 

Artinya: "Sesungguhnya aku bersenda-gurau dan aku tiada mengatakan, se- 
lain yang benar”.(1). 

Hanya orang yang seperti Nabi s.a.w. yang sanggup bergurau dan tidak ber- 
kata selain yang benar. Adapun yang lainnya, apabila ia membuka pintu ber- 
gurau, niscaya adalah maksudnya mentertawakan orang, bagaimanapun ada- 
nya. 

Rasulu'ilah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya orang yang berkata-kata 
dengan suatu perkataan untuk mentertawakan teman-teman duduknya, 
akan jatuh dalam api neraka, lebih jauh dari bintang surayya”. 

Umar r.a. berkata: "Barangsiapa banyak tertawanya, niscaya kurang hai- 
bahnya (kurang disegani). Barangsiapa bergurau, niscaya ia dianggap ringan. 
Barangsiapa memperbanyakkan sesuatu, niscaya menjadi terkenal dengan se- 
suatu itu. Barangsiapa banyak perkataannya, niscaya banyak jatuhnya (jatuh 
dalam kebohongan). Barangsiapa banyak jatuhnya, niscaya kurang malu- 
nya. Barangsiapa kurang malunya, niscaya kurang wara'nya. Dan barangsi- 


(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abi Hurairah. 


51 


apa kurang wara'nya, niscaya mati hatinya”. Dan karena tertawa itu menun- 
jukkan kepada kelalaian dari akhirat. Nabi s.a.w. bersabda:- 


TER IKLAN SI 


(Lau ta'lamuuna maa a'lamu, labakaitum katsiiranwaladlahaktum galiilaa). 
Artinya: "Jikalau kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu menangis ba- 
nyak dan kamu tertawa sedikit”.(1). | 

Seorang laki-laki bertanya kepada saudaranya (dimana ia melihat sedang ter- 
tawa): ”Hai saudaraku! Adakah datang berita kepadamu, bahwa engkau a- 
kan datang keneraka?”. Saudaranya itu menjawab: "Ya, ada!”. Laki-laki itu 
menyambung pertanyaannya: "Adakah datang kepadamu berita, bahwa 
engkau akan keluar dari neraka?”. Saudaranya itu menjawab: ”Tidak!”. La- 
lu laki-laki itu menyambung pertanyaannya: "Maka pada apakah tertawa 
itu?” Ada orang mengatakan, bahwa orang itu tidak terlihat lagi tertawa, 
sampai ia mati. 

Yusuf bin Asbath berkata: ” Al-Hasan Ai-Bashri menetap selama tigapuluh 
tahun tidak tertawa”. Dan orang mengatakan, bahwa 'Atha' As-Salmi mene- 
tap selama empatpuluh tahun tidak tertawa. Wahib bin Al-Ward melihat 
suatu kaum tertawa pada hari raya idul-fitri. Lalu beliau berkata: "Jikalau 
mereka telah diampuni dosanya, maka tidaklah ini perbuatan orang-orang 
yang bersyukur. Jikalau mereka tidak diampuni, maka tidaklah ini perbu- 
atan orang-orang yang takut”. 

Adalah Abdullah bin Abi Yu'la berkata: "Adakah engkau tertawa? Mudah- 
mudahan kain kafan engkau keluar dari pihak yang pendek”. 

Ibnu Abbas berkata: "Barangsiapa berdosa dengan suatu dosa dan ia ter- 
tawa, niscaya ia masuk neraka dan ia menangis”. 

Muhammad bin Wasi’ berkata: "Apabila engkau melihat seseorang dalam 
sorga menangis, adakah engkau tidak heran dari tangisannya itu?”. 

Lalu ada yang menjawab: "Ya!”. 

Maka Muhammad bin Wasi’ menyambung: "Orang yang tertawa didunia 
dan ja tidak tahu, kepada apa ia akan terjadi, adalah orang yang paling di- 
herankan dari yang tadi”. 

Maka inilah bahaya tertawa! Orang yang tercela pada tertawa, ialah orang 
yang menghabiskan waktunya buat tertawa. Dan yang terpuji pada tertawa, 
ialah tersenyum, yang terbuka giginya pada tertawa dan tiada terdengar 
Suaranya. 

Begitulah adanya tertawa Rasulu'llah s.a.w.! 

Al-Oasim bekas budak (maula) Muawiyah bin Abi Sufyan berkata: ”Se- 
orang Arab badui datang, menghadap Nabi s.a.w. dengan mengendarai ku- 
danya yang panjang kakinya dan sukar dikendalikan. Lalu ia memberi 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas dan 'Aisyah r.a. 


52 


salam. Kemudian, setiap kali ia ingin mendekati Nabi s.a.w. untuk bertanya, 
tetapi kuda itu lari (tidak mau mendekatinya). Maka para shahabat Nabi 
s.a.w. tertawa melihat yang demikian. Orang badui tadi. berbuat demikian 
berkali-kali. Kemudian, ia menjatuhkan kepalanya kebawah, lalu ia terbu- 
nuh (mati) dengan sebab yang demikian. Maka ada yang berkata kepada Na- 
bi s.a.w.: "Wahai Rasulu'llah! Bahwa orang Arab badui itu telah dijatuhkan 
oleh untanya dan sudah binasa (meninggal)”. Lalu Nabi s.a.w. menjawab: 


KAA 


(Na'arm, wa afwaahu-kum mal-aa min damih). 

Artinya: "Ya! Mulutmu penuh dari darahnya”.(1). 

Adapun bergurau itu membawa kepada hilang kehormatan diri, maka Umar 
r.a. telah berkata: "Barangsiapa bergurau, niscaya ia menjadi ringan (ku- 
rang dihargai orang) disebabkan bergurau itu”. 

Muhammad bin-Al-Munkadir berkata: "Ibuku berkata kepadaku: "Hai a- 
nakku! Jangan engkau bersenda gurau dengan anak-anak, maka hinalah eng- 
kau pada mereka”. 

Said bin Al-'Ash berkata kepada puteranya: ”Hai anakku! Jangan engkau 
bersenda gurau dengan orang yang mulia, maka ia sakit hati kepada engkau 
(tersinggung)! Dan janganlah dengan orang yang rendah (orang hina), maka 
ia berani kepada engkau!”. 

'Umar bin Abdul-aziz r.a. berkata: "Bertagwalah kepada Allah dan jauhilah 
dari bergurau! Karena mewarisi sakit hati dan menghela kepada kekejian. 
Berbicaralah mengenai Al-Our-an dan duduk-duduklah memperkatakan Al- 
Our-an!. Kalau itu berat padamu, maka perkataan yang baik dari perkataan 
orang-orang yang terkemuka. 

Umar r.a. berkata: "Tahukah kamu, mengapa dinamakan senda-gurau (al- 
muzaah) dengan kata-kata: al-muzash?” (al-muzaah itu asal artinya: alih). 
Mereka itu menjawab: ”Tidak!”. 

Maka Umar r.a. menjawab: "Karena senda-gurau (almuzaah) itu, menga- 
lihkan orang yang bergurau dari kebenaran”. 

Ada yang mengatakan, bahwa tiap sesuatu itu mempunyai bibit. Dan bibit 
permusuhan, ialah: senda-gurau. 

Ada pula yang mengatakan, bahwa bergurau itu menghilangkan pikiran dan 
memutuskan hubungan dengan teman-teman. 

Jikalau anda berkata, bahwa bergurau itu dinukilkan dari Rasulu'ilah s.a.w. 
dan para sahabatnya. Maka bagaimanakah dilarang daripadanya? 

Aku menjawab: "Jikalau anda sanggup menurut yang disanggupi Rasulu'ilah 
s.a.w. dan para shahabatnya, yaitu» bahwa anda bergurau dan anda tidak 
mena, selain yang benar. Anda tidak menyakiti hati orang dan tidak 


(1) Dirawikan Ibnu-Mubaràk, hadits mursal. 


53 


berlebih-lebihan pada bergurau. Dan anda ringkaskan bergurau itu kadang- 
kadang dengan sedikit sekali. Maka dengan demikian, anda tidak berdosa” 
Tetapi termasuk kesalahan besar, bahwa manusia mengambil bergurau itu 
menjadi pekerjaan yang selalu dikerjakannya. Dan ia berlebih-lebihan pa- 
danya. Kemudian (ia berkata), bahwa ia berpegang dengan perbuatan Rasul 
s.a.w. Orang itu samalah halnya dengan orang yang berkeliling pada siang 
harinya bersama orang-orang Zanji (orang berkulit hitam), yang melihat ke- 
pada mereka dan kepada tari-tarian mereka. Lalu (ia berkata), bahwa ia ber- 
pegang, bahwa Rasulu'llah s.a.w. memberi izin kepada Aisyah melihat ta- 
rian orang Zanji pada hari raya. 

Pendapat yang demikian itu salah. Karena dari dosa kecil itu, ada yang akan 
menjadi dosa besar, dengan berkekalan memperbuatnya. Dan dari perbua- 
tan-perbuatan yang diperbolehkan (mubah) itu, ada yang akan menjadi dosa 
kecil dengan berkekalan dikerjakan. Maka tiada sayogialah dilupakan dari 
yang demikian! 

Benar, Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa mereka (para sahabat) berkata: 
"Wahai Rasulu'llah! Sesungguhnya engkau bermain-main (bergurau) de- 
ngan kami”. Lalu-Rasulu'llah s.a.w. menjawab: 


GAS NI Kerah! 


(Inniiwa in daa- 'abtukum, laa 2guulu illa haggaa). 

Artinya: "Sesungguhnya aku, walaupun aku bersenda-gurau dengan kamu, 
tetapi aku tiada berkata, selain yang benar”.(1) 

'Atha' berkata, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas: ”A- 
dekah Rasulu'liah s.a.w. bergurau?” 

Ibnu Abbas menjawab: “Ada!”. - 

Orang tadi bertanya lagi: "Apakah guraunya itu?”. 

Ibnu Abbas menjawab: "Guraunya ialah, bahwa pada suatu hari, Nabi 
s.a.w. memberi pakaian kepada salah seorang istrinya, kain yang lapang. 
Lalu beliau bersabda kepada istrinya itu: "Pakailah, pujilah Allah dan ta- 
riklah daripadanya kaki kain, seperti kaki kainnya penganten!”.(2). 

Anas berkata, bahwa Nabi s.a.w. adalah paling banyak bergurau dengan is- 
trinya. Dan diriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. banyak tersenyum. 

Dari Al-Hasan Al-Pashari, yang mengatakan: "Seorang wanita tua datang 
kepada Nabi s.a.w. Lalu Nabi s.a.w. bersabda kepadanya: "Tidak masuk 
sorga wanita tua”. Lalu wanita itu menangis. Maka Nabi s.a.w. bersabda: 
"Engkau pada hari itu tidak wanita tua lagi”(3). 

Allah Ta'ala berfirman:- 


AOA 3 Dg) » CA One ENI 


(1) Dirawikan At-Tirmizi dari Abu Hurairah dan dipandangnya hadits hasan. 
(2) Kata Akiragi, dia tidak pernah menjumpai hadits ini. 
(3) Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnul-J dari Anas, dengan sanad dla’if. 


54 


(Innaa ansya'naahunna insyaa-an wa ja'alnaahunna abkaaraa). 

Artinya: "Sesungguhnya (gadis-gadis itu) Kami jadikan dengan kejadian 

(yang istimewa). Dan mereka kami jadikan perawan suci”.S.Al-waqi'ah, a- 

yat 35-36. 

Zaid bin Aslam berkata: ”'Bahwa seorang wanita, yang dikatakan namanya: 

Ummu Aiman, datang kepada Nabi s.a.w.. Maka ia berkata:” Bahwa sud- 

miku mengundang engkau”. Lalu Nabi s.a.w. bertanya: "Siapakah dia? A- 

dakah dia yang pada matanya putih?”. Wanita itu menjawab: "Demi Ailah, 

tiada putih pada matanya”. Maka Nabi s.a.w. menjawab: "Ada! 

Sesungguhnya ada putih pada matanya”. Wanita itu berkata: "Tidak demi 

Allah!”. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Tiada seorang pun yang tidak ada 

putih pada matanya”.(l). Nabi s.a.w. bermaksud: putih yang mengelilingi 

mata hitam. 

Seorang wanita iain datang kepada Nabi s.a.w. seraya berkata: "Wahai Ra- 

sulu'llah! Bawalah aku diatas unta?”. Lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Tetapi 

kami akan membawa engkau diatas anak unta”. Wanita itu lalu menyahut: 

” Apa yang akan aku perbuat dengan anak unta itu?. Ia tiada sanggup mem- 

bawa aku”. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: “Tiadalah unta itu melainkan ada- 

lah anak unta”.i2). Nabi s.a.w. adalah bergurau dengan yang demikian. 

Anas berkata: "Bahwa Abi Thalhah mempunyai seorang anak laki-laki, na- 

manya: Abu Umair. Rasulu'llah s.a.w. datang kepada mereka, seraya ber- 

sabda: "Hai Abu Umair! Apa kabar nughair?”. Karena nughair itu adalah 

burung yang dimain-mainkannya. Nughair, ialah: anak burung pipit. (3). 

?A isyah r.a. berkata! "Aku pergi bersama Rasulu'liah s.a.w. pada perang 

Badar: Maka beliau bersabda: “Marilah, sehingga aku mendahului eng- 

kau?” Lalu aku ikaikan baju besiku pada perutku. Kemudian, kami garis- 

kan suatu garis. Lalu kami berdiri diatas garis itu. Dan kami dahulu men- 
dahului. Lalu ia mendahului aku. Dan bersabda: “Ini tempat, Dzii-Majaz 
namanya”. Yang demikian itu, ialah, bahwa pada suatu hari Rasulu'llah 

s.a.w. datang dan kami berada di Drzil-Majaz. Dan aku waktu itu masih 

budak kecil. Diutus oleh ayahku membawa sesuatu. Lalu Rasulu'llah s.a-w. 

bersabda: ”Berilah itu kepadaku!”. Aku tidak mau memberinya dan aku 

terus berjalan. Dan Rasulu'llah s.a.w. berjalan dibelakangku Tetapi ia ti- 
dak dapat menjumpai aku” .(4). 

'A isyah r.a. berkata pula: "Rasulu'lah s.a.w. dahulu-mendahutui dengan 

aku. Lalu aku mendahuluinya. Tatkala aku membawa daging, ia dahulu 

(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abdah bin Saham Al-Fahri. Hadits ini diperselisihkan. 

(2) Dirawikan Abu Daud dan At-Tirmizi dari Anas, hadits shahih. 

(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Dan Abu Umair itu adalah saudara Anas 
seibu, mempunyai burung nughair tersebut yang sangat disayanginya. Lalu burung itu 
mati. Maka amat gundahiah hati Abu Umair, lalu dihiburkan oleh Nabi s.a.w. dengan 
kata-kata tadi. 


(4) Menurut Al-Iraqi, beliau tidak pernah menjumpai hadits tersebut. Dan Aisyah itu tidak 
turui pada perang Badar. 


mendahului dengan aku. Lalu ia mendahului aku. Dan bersabda: ”Ini de 
ngan yang itu”. . 
'Aisyah r.a. berkata pula: "Adalah padaku, Rasulu'llah s.a.w. dan Saudah. 
binti Zam'ah.(1). Lalu aku membuat harirah (tepung yang dibuat dengan 
susu): Aku hawa makanan tersebut, seraya aku berkata kepada Saudah: 
”Makanlah!”. Lalu Saudah menjawab: "Aku tidak suka”. Maka aku ja- 
wab: "Demi Allah, engkau makan atau aku lumurkan muka engkau dengan 
makanan ini”. Saudah menjawab: "Aku tidak akan mencicipinya”. Lalu 
aku ambil dengan tanganku sedikit dari makanan itu Gari piring. Maka aku 
lumurkan mukanya. Dan Rasulu'llah duduk diantara aku dan dia. Lalu Ra- 
suliw Hah s.a.w. merendahkan kedua lututnya, supaya Saudah tercegah da- 
ripadaku. Lalu aku ambii sedikit dari isi piring itu. Dan aku sapu mukaku 
dengan dia. Dan membuat Rasulu'llah s.a.w. tertawa”.(2). 
Diriwayatkan, bahwa Adl-Dlahhak bin Sufyan Al-Kallabi adalah seorang 
yang pendek dan buruk bentuknya. Ketika ia diangkat dengan sumpah (di- 
bai'ah) oleh Nabi s.a.w. menjadi kepala dari kaumnya yang sudah memeluk 
Agama Islam, lalu ia berkata: "Sesungguhnya padaku ada dua orang wanita 
yang lebih cantik dari Al-Humaira (panggilan kepada 'Aisyah r.a.) ini”. 
Peristiwa ini terjadi sebelum turunnya ayat-hijab. "Apakah aku bawakan 
salah seorang dari keduanya untuk engkau, lalu engkau kawini dia?”. 
'Aisyah duduk saja dengan tenang dan mendengar. Lalu bertanya: 
”Adakah wanita itu yang lebih cantik atav engkau?”. Maka orang itu men- 
jawab: "Aku yang lebih cantik dan yang lebih mulia dari wanita itu”. Maka 
tertawalah Rasulu'llah s.a.w. dari pertanyaan 'Aisyah tadi kepada laki-laki 
itu. Karena laki-laki tersebut adalah seorang yang pendek dan buruk ben- 
tuknya”.43). 

Diriwayatkan oleh 'Algamah dari Abi Salmah, bahwa Nabi s.a.w. menge- 
luarkan lidahnya dari mulutnya untuk Hasan bin Ali r.a. (cucu Nabi 
s.a.w.). Lalu anak kecil itu melihat lidah Nabi s.a.w. dan ia amat bergem- 
bira. Lalu "Uyainah bin Badar Al-Fazzari berkata kepada Nabi s.a.w.: "De- 
mi Allah, kiranya aku mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah kawin 
dan ia mengeluarkan mukanya dan aku sekali-kali tiada akan memeluk- 
nya”. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: 


PAGI 


(Inna man laa yarhamu laa yurhamu). 


(1) Saudah binti Sam'ah adalah salah seorang isteri. Nabi s.a.w. yang dikawininya sesudah 
wafat Khadijah. 

(2) Dirawikan Abu Yu'la dengan isnad baik. 

(3) Dirawikan Az-Zubair bin Bakkar dari Abdullah bin Hasan, dan ini hadits mursai. Dari 
hadits ini dapat dilihat betapa demokrasinya Rasulu'llah s.a.w. dalam pergaulan dengan 
umatnya dan malah tertawa.(Pany) 


56 


Artinya: "Sesungguhnya siapa yang tiada mencintai, niscaya tiada akan di- 
cintai”.i1). 
Kebanyakan hai berbaik-baikan ini dinukilkan bersama kaum wanita dan a- 
nak-anak. Yang demikian itu merupakan obat dari Nabi s.a.w.. karena ke- 
lemahan hati mereka, tanpa kecenderungan kepada bersenda-gurau. 
Pada suatu kali Nabi s.a.w. bersabda kepada Shuhaib dan ia sakit mata. 
-Dan ia memakan tamar: "Adakah engkau memakan tamar, sedang engkau 
sakit mata?”. Lalu Shuhaib menjawab: "Sesungguhnya aku memakannya 
dengan yang sebelah lagi, wahai Rasulu'ilah!”. Maka tersenyumlah Nabi 
saw.” (2). 
Setengah perawi hadits ini berkata: “Sehingga aku melihat gigi geraham- 
nya”. 
Diriwayatkan, bahwa ”Khawwat bin Jubair Al-Anshari duduk bersama wa- 
nita suku Bani Ka'ab di jalan Makkah. Lalu dilihat oleh Rasulu'llah s.a.w., 
seraya menegur: "Hai Aba Abdillah! Ada apa engkau bersama wanita?”. 
Khawwat, yang dipanggil tadi dengan Aba Abdillah, lalu menjawab: ”Me- 
reka memintal tali untaku, yang suka lari”. 
Khawwat berkata: "Maka Rasulu'liah s.a.w. terus pergi untuk keperluan- 
nya. Kemudian, beliau kembali lagi, seraya bersabda: "Hai Aba Abdillah! 
Apakah unta itu tidak meninggalkan larinya kemudian?”. 
Khawwat berkata: "Lalu aku diam dan merasa malu. Dan aku sesudah itu, 
selalu melarikan diri daripada Nabi s.a.w. manakala melikainya, karena 
malu kepadanya. Sehingga aku datang di Madinak. Dan sesudah aku da- 
tang di Madinah - Khawwat meneruskan ceriteranya - maka pada suatu ha- 
ri, Nabi s.a.w. melihat aku mengerjakan shalat di masjid. Lalu beliau du- 
duk dekat aku. Maka aku panjangkan shalat. Lalu beliau bersabda: “Ja- 
ngan engkau panjangkan? Sesungguhnya aku menunggu engkau!”. 
Sesudah aku memberi salam dari shalat, lalu beliau bersabda: "Hai Aba 
Abdillah! Apakah unta itu tidak meninggalkan larinya kemudian?”. 
Khawwat menerangkan lebih lanjut: "Lalu aku diam dan aku merasa malu. 
Dan Rasulu'llah pun bangun berdiri. Dan adalah aku sesudah itu melarikan 
diri daripadanya. Sehingga pada suatu hari, ia mengikuti aku dan ia me- 
ngendarai keledai. Dan kedua kakinya diletakkannya disatu pihak. Maka 
beliau bersabda: “Hai Aba Abdillah! Apakah unta ifu tidak meninggalkar 
larinya kemudian?”, Lalu aku menjawab: "Demi Tuhan yang mengutuskan 
engkau dengar kebenaran! Unta itu tidak lari lagi semenjak aku memeluk 
Agama Islam”. Lalu Nabi s.a.w. mengucapkan: ”Allah Akbar! Allahu Ak- 
bar! Wahai Allah, Tuhanku! Tunjukilah Aba Abdillah!” (3). 
Yang meriwayatkan peristiwa ini, meneruskan riwayatnya: "Maka baguslah 


(1) Dirawikan Abi Salmah dari Abi Hurairah. 

(2) Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan A!-Hakim dari Shuhaib. 

(3) Dirawikan Ath-Thabrani dari Zaid bin Aslam. Perawi-perawinya orang-orang yang dapat 
dipercayai. 


57 


Islamnya Khawwat itu. Dan ia ditunjuki oleh Allah dengan hidayahNya”. 
Adalah Nu'aiman Al-Anshari seorang laki-laki yang suka bergurau. Ia mi- 
num khamar di Madinah. Lalu ia dibawa kepada Nabi s.a.w. Maka dipukul 
oleh Nabi s.a.w. dengan sandainya. Dan beliau menyuruh para shahabat- 
nya. Lalu mereka memukulnya dengan sandalnya. Sewaktu telah banyak de- 
mikian, maka seorang diantara para shahabat itu berkata kepada Nu'aiman: 
”Kiranya engkau dikutuk oleh Allah!”, Lalu Nabi s.a.w. bersabda kepada 
shahabat tersebut: "Jangan engkau berbuat demikian! Karena ia mencintai 
Allah dan RasulNya”. (1). 

Adalah Nu'aiman tersebut, apabila ia masuk ke kota Madinah dengan mu- 
dah perjalanan dan sekejap mata, ia membeli apa-apa daripadanya. Kemu- 
dian dibawanya kepada Nabi s.a.w., seraya berkata: "Wahai Rasulu'llah! 
Ini aku belikan untukmu dan aku hadiahkan kepadamu”. 

Apabila yang punya barang itu datang, meminta pada Nu'aiman harganya, 
lalu Nu'aiman datang kepada Nabi s.a.w., seraya berkata: "Wahai Rasu- 
lu'llah! Berilah kepada orang itu harga barangnya!”, Lalu Nabi s.a.w. men- 
jawab: "Apakah engkau tidak menghadiahkan barang itu kepada kami?”. 
Nuw'aiman tersebut menjawab: "Wahai Rasulu'llah! Sesungguhnya aku ti- 
dak mempunyai uang untuk membayar harganya. Dan aku ingin engkau 
makan barang tersebut”.(2). 

Lalu Nabi s.a.w. tertawa dan menyuruh shahabatnya membayar harga ba- 
rang itu. 

Inilah kata-kata berbaik-baikan, yang diperbolehkan seperti itu secara sedi- 
kit. Tidak secara terus-terusan. Membiasakan kata-kata yang demikian, a- 
dalah senda-gurau yang tercela dan sebab bagi tertawa yang mematikan ha- 
ti 


BAHAYA KESEBELAS: ejekan dan memperolok-olok ` 


Perbuatan tersebut adalah diharamkan, manakala menyakitkan, 
sebagaimana firman Allah Ta'ala:- 


032 Pedan LOG y- oF OA AA ATT 
KEP PANGAN GA 
ADA ay AAN Il SUS, 


Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah sekumpulan orang la- 
'ki-laki merendahkan (menertawakan) kumpulan yang lain: boleh jadi (yang 
ditertawakan itu) lebih baik dari mereka (yang menertawakan). Dan jangan 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Umar. 


(2) Dirawikan Az-Zubair bin Bakkar. Dan dari jalan sanadnya, Ibnu Abdil-bar dari Muham- 
mad bin 'Amr bin Hazm, hadits mursal. 


58 


pula sekumpulan perempuan (merendahkan) kumpulan perempuan yang 

lain; boleh jadi (yang direndahkan itu) lebih baik dari mereka”. -S.Al-Hu- 

jurat, ayat 11. 

Arti mengejek, ialah: menghina, melecehkan dan memberi-tahukan sifat-si- 

fat yang memalukan dan kekurangan-kekurangan dengan cara yang men- 

tertawakan. Yang demikian itu, kadang-kadang dengan meniu pada per- 

“buatan dan perkataan. Dan kadang-kadang dengan isyarat dan tunjukan. 

Apabila ada yang demikian itu dihadapan orang yang diejek, niscaya tidak 

dinamakan: upatan. Tetapi mengandung arti upatan. 'Aisyah r.a. berka- 


ta: LAN HE ANIES JI LN ES 
HSE 


(Hakaitu insaanan, fa gaala liyan-nabiyyu shalla'llaahu 'alaihi wa sallama:” 
Wa'llaahi, maa uhibbu annii haakaitu insaanan wa lii kadzaa wa kadzaa”. 
Artinya: "Aku menceriterakan tentang seseorang, lalu Nabi s.a.w. bersab- 
da kepadaku: "Demi Allah! Aku tidak suka menceriterakan tentang se- 
seorang, sedang aku mempunyai keadaan demikian-demikian”.(1). 
Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah Ta'ala:- 

MEN UU 

WAP) 
(Yaa-wailatanaa maa li-haadzal-kitaabi laa yughaadiru shaghiiratan wa laa 
kabiiratan illaa ah-shaahaa). 
Artinya: "Aduhai! Malangnya kami! Kitab apakah ini? Tidak ditinggal- 
kannya perkara yang kecil dan yang besar, melainkan dihitungnya semu- 
anya”.S.Al-Kahf, ayat 49: "bahwa yang kecil itu, ialah: tersenyum dengan 
memperolok-olokkan orang mu'min. Dan yang besar itu, ialah: tertawa 
terbahak-bahak dengan yang demikian”. i 
Itu menunjukkan, bahwa tertawa kepada orang, termasuk dalam jumlah 
dosa kecil dan dosa besar. 
Dari Abdullah bin Zam'ah, dimana ia berkata: "Aku mendengar Rasulu'- 
Ilah s.a.w. dan beliau berkhutbah. Maka beliau menasehati mereka tentang 
tertawanya karena kentut. 
Lalu beliau bertanya: "Berdasarkan apakah tertawanya salah seorang ka- 
mu, dari apa yang diperbuatnya?(2). 
Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang memperolok-olok- 
kan manusia itu, dibukakan pintu sorga bagi salah seorang mereka. Lalu 
dikatakan kepadanya: "Mari, marilah!”. Lalu orang yang memperolok-o- 
lokkan itu datang dengan kesusahan dan kegundahannya. Tatkala ia datang 


(1) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari 'Aisyah dan dipandangnya shahih. 
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zam'ah. 


59 


kepintu sorga itu, lalu pintu tersebut dikuncikan terhadap orang itu. Kemu- 
dian dibukakan lagi pintu lain untuknya. Lalu dikatakan kepadanya: ”Mari, 
marilah?”. Lalu ia datang dengan kesusahan dan kegundahannya. Tatkala 
ia datang kepintu itu lalu pintu tersebut dikuncikan terhadap dia. Maka se- 
nantiasalah seperti yang demikian, sehingga pintu itu dibukakan bagi orang 
tersebut, lalu dikatakan kepadanya: "Mari, marilah!”. Maka ia tidak da- 
tang lagi ke pintu itu”.(1). 

Mu'adz bin Jabal berkata: "Nabi s.a.w. bersabda:- 


FREE BIG 


(Man 'ayyara akhaahu bi dzanbin qad taaba minhu, lam yamut hattaa ya'- 
malahu). 

Artinya: "Barangsiapa meraalukan saudaranya dengan dosa yang telah di- 
tobatinya, niscaya ia tiada akan mati sebelum ia mengerjakan dosa itu”.(2). 
Semua ini kembali kepada menghina orang lain dan tertawa kepadanya, un- 
tuk menghinakan dan memandangnya kecil. Dan kepada itulah, firman Al- 
lah Ta'ala memperingatkan:- 


tores KEK Ia 


(Asaa an yakuunuu khairan minhum). 

Artinya: "Boleh jadi (yang ditertawakan itu) lebih baik dari mereka (yang 
menertawakan)”.S.Al-Hujurat, ayat 11. 

Artinya: jangan engkau menghinakannya, karena memandangnya kecil. 
Boleh jadi, ia lebih baik daripada engkau. | 
Sesungguhnya perbuatan tersebut diharamkan, mengenai orang yang me- 
rasa sakit dengan perbuatan itu. > 

Adapun orang yang membuat dirinya terhina dan kadang-kadang ia ber- 
gembira dihinakan, niscaya adalah pengejekan mengenai dirinya itu, terma- 
suk dalam jumlah senda-gurau. Dan telah diterangkan dahulu, apa yang 
tercela dan yang terpuji daripadanya. 

Sesungguhnya yang diharamkan itu, pandangan kecil, yang menyakitkan o- 
rang yang dihinakan. Karena padanya penghinaan dan pelecehan. Dan 
yang demikian itu, kadang-kadang dengan ditertawakan pada perkataannya, 
apabila hilang tujuan pada perkataan itu dan tidak tersusun baik. Atau di 
tertawakan pada perbuatannya, apabila perbuatan itu kacau. Seperti terta- 
wa pada tulisannya dan pada perusahaannya. Atau ditertawakan pada ru- 
panya-dan bentuknya, apabila ia pendek atau kurang karena sesuatu keku- 
rangan yang memalukan. Maka tertawa pada semua itu, termasuk pada pe- 
ngejekan yang dilarang 


(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Al-Hasan dan ini hadits mursal. 
(2) Dirawikan At-Tirmidzi dan katanya: hadits ini hasan gharib. 


60 


BAHAYA KEDUABELAS: membuka rahasia. 


Membuka rahasia itu dilarang. Karena padanya menyakitkan dan penghi- 
naan akan hak orang yang dikenal dan teman-teman. Nabi s.a.w. bersabda: 


PAPAN Na Up E Ne E 


(Idzaa haddatsar-rajulul-ha-diitsa tsummal-tafata, fa hiya amaanah). 
Artinya: "Apabila seseorang berbicara sesuatu pembicaraan, kemudian ia 
pergi, maka itu adalah amanah”(1). 

Dan Nabi s.a.w. bersabda: "Secara mutlak pembicaraan diantara sesama 
kamu itu amanah” (2). 

Al-Hasan Al-Bishri r.a. berkata: "Sesungguhnya termasuk pengkhianatan, 
bahwa engkau membicarakan rahasia saudara engkau”. 

Diriwayatkan, bahwa Mu'awiah r.a. merahasiakan suatu pembicaraan 
kepada Al-Walid bin 'Utbah. Lalu Al-Walid berkata kepada ayahnya: 
”Wahai ayahku, bahwa Amirul-mu'minin merahasiakan suatu pembicaraan 
kepadaku. Aku tidak melihat, bahwa ia menutup kepada ayah, apa yang di- 
bentangkannya kepada orang lain”. Maka menjawab ayah Al-Walid: ”Ja- 
ngan engkau katakan kepadaku! Sesungguhnya orang yang menyembunyi- 
kan rahasianya, adalah pilihan kepadanya. Dan orang yang membuka ra- 
hasianya, adalah pilihan atas dirinya”. 

Al-Walid meneruskan ceriteranya: "Lalu aku berkata: ”Wahai ayahku! Se- 
sungguhnya ini termasuk urusan diantara orang dengan anaknya”. 

Ayah Al-Walid (Utbah) menjawab: "Demi Allah, tidak, wahai anakku! 
Akan tetapi, aku menyukai, bahwa engkau tidak menghinakan lidah eng- 
kau dengan pembicaraan-pembicaraan rahasia”. 

Al-Walid meneruskan ceriteranya: "Lalu aku datang kepada Mu'awiah, 
maka aku ceriterakan kepadanya. Lalu ia menjawab: ”Hai Walid! Bapak- 
mu telah memerdekakan kamu dari perbudakan kesalahan”. 

Maka membuka rahasia itu suatu pengkhianatan. Dan itu haram, apabila a- 
da padanya mendatangkan melarat. Dan tercela, jikalau tak ada padanya 
melarat. Dan telah kami sebutkan apa yang menyangkut dengan menyem- 
bunyikan rahasia, pada "Kitab Adab Berteman”. Maka tidak perlu lagi di- 
ulangi. 


BAHAYA KETIGABELAS: janji dusta. 


Sesungguhnya lidah itu mendahului kepada janji. Kemudian, kadang-ka- 
dang jiwa tidak membolehkan agar janji itu ditepati. Lalu jadilah menya- 


(1) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Jabir dan dipandangnya: hasan. 
(2D Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Ibnu Syihab, hadits mursal. 


61 


lahi janji. Dan yang demikian itu setengah dari tanda-tanda nifaq (tand: 
tanda orang munafig). Allah Ta'ala berfirman:- 


ORA “AL BAN G 


(Yaa-ayyuhal-ladziina aamanuu aufuu biuguud). 7 
Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman! Tepatilah ena janji!”.S.A 
Maidah, ayat 1. 

Nabi s.a.w. bersabda: "Janji itu suatu pemberian”.(1). 

Nabi s.a.w. bersabda: 


(Al-wa'yu mits-lu'd-daini au afdlalu). 

Artinya: “Al-wa'yu itu seperti hutang atau lebih utama daripada hi 
tang”.(2). 

Al-wa'yu, artinya: janji. 

Allah Ta'ala memuji nabiNya Ismail a.s. dalam KitabNya yang mulia. ! 
berfirman:- 


La 


(ot erna) - Lag KAW 


(Innahu kaana shaadiqal-wa'di). 

Artinya: ”Sesungguhnya dia (Nabi Ismail a.s.) adalah seorang yar 
membenari (memenuhi) janji”.S.Maryam, ayat 54. 

Dikatakan, bahwa nabi Ismail a.s. berjanji dengan seorang insan pada su 
tu tempat. Lalu orang tersebut tiada kembali ketempat tadi, karena lup 
Maka tinggallah nabi Ismail a.s. ditempat itu selama duapuluh dua hari m 
nunggu kedatangannya. 

Tatkala Abdullah bin Umar hampir wafat, lalu ia berkata: ”Sesungguhni 
seorang laki-laki dari suku Quraisy telah meminang anak-perempuank: 
Dan sesungguhnya sudah menyerupai janji daripadaku kepadanya. Mak 
demi Allah kiranya aku tidak menemui Allah dengan sepertiga nifag. Al 
saksikan kamu, bahwa aku telah mengawinkan anak-perempuanku deng: 
laki-laki itu”. 

Dari Abdullah bin Abil-Khansa', yang mengatakan: ” Aku telah berjual-b 
li dengan Nabi s.a.w. sebelum beliau diutus menjadi rasul Tuhan. Dan m 
sih ada sisa kepunyaannya padaku. Aku berjanji dengan dia, bahwa aku 
kan datang membawa sisa itu ke tempatnya. Lalu aku lupa pada hari te 
sebut dan besoknya. Baru aku datang kepadanya pada hari ketiga dan b 


(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Oubbats bin Usyaim, dengan sanad dia'if. 
(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Al-Kharaithi dari Al-Hasan, hadits mursal. 


62 


Hau berada pada tempatnya itu. Lalu beliau bersabda: “Hai anak muda! 
Engkau sudah menyusahkan aku. Aku disini semenjak tiga hari yang lalu 
menunggu engkau” (1). 

Ditanyakan kepada Ibrahim An-Nakha'i, tentang seseorang yang berjanji 
dengan seseorang. Lalu orang itu tidak datang. Ibrahim An-Nakha'i men- 
jawab: Supaya ia menunggu, Tea masuk waktu shalat yang akan da- 
.tang”. 

Rasulu'llah s.a.w. apabila berjanji dengan suatu janji, mengatakan: 
”Asaa”.(2). 

Ibnu Mas'ud apabila berjanji dengan suatu janji, mengatakan: "Insya Al- 
lah” .(3). 

Dan itu adalah lebih utama. Kemudian, apabila dipahami dari perkataan 
itu, akan keteguhan pada janji, maka tak boleh tidak harus ditepati, kecuali 
berhalangan. Jikalau waktu berjanji, sudah ada keteguhan tidak akan di- 
tepati, maka ini nifag namanya. 

Abu Hurairah berkafa: "Nabi s.a.w. bersabda:- 


dn MAS Lana 
SEA Pd DAS GP DSA SE 
da ee a 


(Tsalaatsun man kunna fiihi fa huwa munaafigun wa in shaama wa shallaa 
wa za'ama annahu muslimun: idzaa haddatsa kadzaba wa idzaa wa'ada 
akhlafa wa idza'tumina khaana). | 

Artinya: "Tiga perkara, barang siapa ada pada tiga perkara itu, maka dia i- 
tu orang munafig, walaupun ia berpuasa, mengerjakan shalat dan mendak- 
wakan bahwa ia muslim. Yaitu: apabila berbicara, ia berdusta, apabila ber- 
janji, ia menyalahi janji dan apabila dipercayai, ia berkhianat” (4). 
Abdullah bin 'Amr r.a. berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Empat per- 
kara, barangsiapa ada padanya, niscaya dia itu orang munafig. Dan barang- 
siapa ada padanya suatu sifat dari yang empat itu, niscaya ada padanya su- 
atu sifat dari nifag, sehingga ditinggalkannya sifat tersebut. Yaitu: apabila 
berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia menyalahi janji. Apabila 
membuat suatu perjanjian, ia membelok. Dan apabila bermusuh-musuhan, 
ia menganiaya (zalim)”.(5). 


(1) Dirawikan Abu Daud dan diperselisihkan tentang isnadnya. 

(2) 'Asaa, artinya: mudah-mudahan. Hadits ini menurut Al-Iraqi-belum pernah dijumpai. 

(3) Insya Allah, artinya: Jika dikehendaki oleh Allah. Dalam Al-Our-an, S.AI-Kahf, ayat'23- 
24: "Dan janganlah engkau mengatakan dalam sesuatu hal: Bahwa aku akan mengerja- 
kan itu besok. Melainkan dengan alasan jika Allah menghendaki”. Tetapi dalam masya- 
rakat Kita, kata-kata Insya Allah itu, seakan-akan menunjukkan kearah janji itu kurang 
kuat atau untuk tidak ditepati (Penyalin). 

(4) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. 

(5) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin 'Amr. 


63 


Hadits ini ditempatkan terhadap orang yang berjanji dan ia bercita-cita me- 
nyalahi janji tersebut. Atau meninggalkan menepatinya tanpa ada halang- 
an. : 
Adapun orang yang bercita-cita akan menepatinya, lalu datanglah halangan 
yang mencegahnya daripada menepatinya, niscaya ia tidak termasuk orang 
munafig. Walaupun berlaku padanya bentuk nifag. Akan tetapi sayogialah 
dijaga juga dari bentuk nifag itu, sebagaimana dijaga dari hakikatnya. Dan 
tiada sayogianya menjadikan dirinya berhalangan, tanpa ada dlarurat (ke- 
adaan terpaksa) yang menghalanginya. 

Diriwayatkan: "bahwa Rasulu'llah s.a.w. menjanjikan seorang pembantu 
(khadim) kepada Abulhaitam bin At-Tayyihan. Lalu beliau mendatangkan 
tiga orang tawanan perang. Maka diberinya dua orang dan tinggallah satu 
orang.Kemudian datanglah Fathimah r.a. meminta seorang pembantu dari 
Rasulu'llah s.a.w. Dan ia berkata: "Tidakkah ayahanda melihat bekas 
menggiling bumbu makanan pada tanganku?”. Rasulu'llah s.a.w. lalu 
menyebut janjinya kepada Abulhaitsam, seraya bersabda; "Bagaimana de- 
ngan janjiku kepada Abulhaitsam?”.(1). 

Rasulu'llah s.a.w. mendahulukan Abulhaitsam daripada Fathimah r.a. me- 
ngenai pembantu itu. Karena ia telah lebih dahulu berjanji kepada Abulhait- 
sam, sedang Fathimah r.a. menggiling bumbu makanan dengan tangannya 
yang lemah. 

Adalah Nabi s.a.w. duduk membagi harta rampasan perang Hawazin di 
Hunain. Lalu berdirilah seorang laki-laki dari orang banyak dihadapan Na- 
bi s.a.w. Orang itu berkata: "Wahai Rasulu'llah! Sesungguhnya ada jan- 
jimu untukku!”. 

Nabi s.a.w. menjawab: ”Benar engkau! Engkau boleh memutuskan menu- 
rut kehendak engkau”. 

Orang itu lalu menjawab: "Aku memutuskan delapanpuluh domba betina 
dan penggembalanya”. 

Nabi s.a.w. menjawab: "Boleh itu untuk engkau”. Dan Nabi s.a.w. me- 
nambahkan: "Engkau telah menetapkan hukum dengan mudah. Seorang 
wanita tua yang menemani Musa a.s., yang menunjukkan kepadanya tulang 
belulang Yusuf a.s., adalah lebih kokoh dan lebih banyak hukumnya da- 
ripada engkau, ketika ia diberi hak hukum (untuk memutuskan sesuatu) o- 
leh Nabi Musa a.s. Wanita itu lalu berkata: "Hukumku, ialah: bahwa eng- 
kau kembalikan aku muda dan masuk sorga bersama engkau”.(2). 


(1) Dirawikan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. 

(2) Menurut riwayat, lalu Nabi Musa a.s. berdo'a kepada Allah, supaya.wanita itu muda kem- 
bali. Maka diterima oleh Allah do'anya. Dan wanita itu menjadi cantik kembali dan diteri- 
ma pula do'anya supaya wanita itu masuk sorga bersama Nabi Musa a.s. Maka wanita itu 
menunjukkan tempat tulang belulang Nabi Yusuf a.s. pada dasar sungai Nil. Lalu Nabi 
Musa a.s. meletakkan tongkatnya, maka terbelahlah air dan kelihatanlah petinya. Nabi 
Musa a.s. membawa peti itu ke-Baitul-mag-dis dan dikuburkan disana (Ittihaf, hal 509 jilid 
VII). 


64 


Dikatakari, lalu orang banyak tadi memandang lemah apa yang diputuskan 
oleh orang laki-laki itu. Sehingga laki-laki tersebut dibuat menjadi pepatah, 
dimana dikatakan: Lebih kikir dari orang yang punya delapanpuluh domba 
betina dan penggembalanya. 
Nabi s.a.w. bersabda:- 
AG eont ASDA AS AL AT 

PIA EDA a 
(Laisal-khulfu an ja'idar-rajulur-rajula wa fii niyyatihi an yafia). 
Artinya: "Tidaklah menyalahi janji, bahwa seseorang berjanji dengan sese- 
orang dan pada niatnya akan menepatinya”. | 
Pada bunyi hadits yang lain, ialah:- 

PETERNAKAN 

(Idzaa wa'adar-rajulu akhaahu, wa fii niyyatihi an jafia, fa lam yajid, fa laa 
itsma 'alaih). 
Artinya: Apabila seseorang berjanji dengan saudaranya dan pada niatnya 
akan menepatinya, lalu tidak diperolehnya jalan, maka tidaklah dosa atas 
dirinya”.(1). 


BAHAYA KEEMPATBELAS: dusta pada perkataan dan sumpah. 


Itu termasuk dosa yang paling buruk dan kekurangan yang paling keji. Is- 
mail bin Wasith berkata: "Aku mendengar Abubakar Ash-Shiddig r.a. ber- 
khutbah sesudah wafat Rasulu'llah s.a.w. Beliau berkata: "Berdiri dite- 
ngab-tengah kami Rasulu'llah s.a.w. pada tempat aku berdiri ini, ditahun 
pertama. Kemudian beliau menangis, dan seraya bersabda: 


DI PE Sa 


(Iyyakum wal-kadziba, fa innahu ma'al-fujuuri wa humaa fin-naar). 
Artinya: "Awaslah berdusta! Sesungguhnya orang yang berdusta itu ber- 
sama orang yang zalim. Keduanya dalam neraka”.(2). 

Abu Amamah berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Bahwa dusta itu su- 
atu pintu dari pintu-pintu nifag”.(3). 

Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Ada yang mengatakarr, bahwa termasuk ni- 
fag, berbeda rahasia dan yang terang, berbeda perkataan dan perbuatan 
dan berbeda masuk dan keluar. Sesungguhnya pokok yang terbangun nifag 
padanya, ialah: dusta”. 


(1) Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan didla'ifkannya, dari Zaid bin Arqam. 
2) Diriwayatkan Ibnu Majah dan An-Nasa-i dari Abubakar Ash-Shiddig, isnadnya baik. 
(3) Diriwayatkan Ibnu "Adi dari Abu Amamah, dengan sanad dia'if. 


65 


Nabi s.a.w.. bersabda: 
IKI 


(Kaburat khiyaanatan an tuhadditsa akhaaka hadiitsan, huwa laka bihi 
mushaddigun wa anta lahu bihi kaadzibun). z 

Artinya: ”Amat besarlah khianatnya, bahwa engkau berbicara sesuatu 
pembicaraan dengan saudara engkau, dimana ia membenarkan engkau dan 
engkau dusta dengan pembicaraan tersebut”.(1). 

Ibnu Mas'ud berkata: Nabi s.a.w. bersabda: ”Selalulah seorang hamba itu 
berdusta dan merasa patut berdusta. Sehingga ia dituliskan pada sisi Allah: 
amat pendusta”. (2). 

Rasuly'llah s.a.w. Jalu ditempat dua orang laki-laki, yang berjual beli se- 
ekor kambing dan keduanya sumpah-menyumpah. Salah seorang dari ke- 
duanya berkata: "Demi Allah! Tidak akan aku kurangkan bagimu dari se- 
kian dan sekian”. Lalu yang lain berkata: ”Semi Allah! Tidak akan aku 
tambahkan bagimu diatas sekian dan sekian”. Lalu Rasulu'llah s.a.w. da- 
tang pada kambing itu dan sudah dibeli oleh salah seorang dari keduanya. 
Lalu bersabda: "Diwajibkan salah seorang dari keduanya: dosa dan kafarat 
sumpah”/(3). 

Nabi s.a.w. bersabda: ”Dusta itu mengurangkan rezeki”. 

Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- 


ÓG NYA aa ae 


papan Aa 


Artinya: "Sesungguhnya saudagar-saudagar itu Orang-orang yang zalim”. 
Lalu ditanyakan: "Wahai Rasulu'llah! Bukankah Allah telah menghalalkan 
berjual-beli?”. Nabi s.a.w. menjawab: "Ya, benar! Tetapi mereka itu ber- 
sumpah, maka mereka berdosa. Dan mereka berkata-kata, lalu mereka 
berdusta”. (4). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Tiga golongan manusia, yang Allah Ta'ala tidak ber- 
kata-kata dengan mereka pada hari kiarnat dan tidak memandang kepada me- 
reka. Yaitu: orang yang menyebut-nyebut dengan pemberiannya, orang yang 
melakukan barang dagangannya dengan sumpah palsu dan orang yang meren- 


(1) Diriwayatkan Al-Bukhari, Ath-Thabrani dan lain-lain. 

(2) Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. 

(39 Diriwayatkan Abul-fatah Al-Azdi dari Nasikh Al-HadIrami. Dan kata Abu Hatim, yaitu: 
Abdullah bin Nasikh, bukan Nasikh, tapi anaknya. 

(4) Diriwayatkan Ahmad dan Al-Hakim dan shahih isnadnya. 


66 


dahkan kain sarungnya”. (1). 

Nabi s.a.w. bersabda: ”Apabila seorang bersumpah dengan men 
ma Allah, lalu dimasukkannya dalam sumpah itu seperti sayap le 
adalah suatu titik pada hatinya sampai hari kiamat”.(2). 

Abu Djzarr berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Tiga orang, di 
reka oleh Allah Ta'ala. Yaitu: laki-laki yang ada dalam jama': 
temannya. Lalu menegakkan lehernya menghadapi musuh, sehin 
bunuh atau ia dimenangkan oleh Allah dan teman-temannya. Dai 
yang mempunyai tetangga jahat yang menyakitinya. Maka ia bei 
tas kesakitan itu. Sehingga dipisahkan diantara keduanya oleh 
pindah. Dan laki-laki, dimana bersama dia ada suatu kaum da 
lanan jauh atau perjalanan malam. Lalu mereka itu meneruskan | 
malam itu, sehingga mengherankan mereka, oleh menyintuh 
(maksudnya sangat tertidur). Maka mereka itu turun dari kende: 
laki-laki tersebut berpindah tempat untuk mengerjakan shalat, 
membangunkan teman-temannya itu untuk meneruskan perjalan: 
ga macam manusia yang dimarahi Allah. Yaitu: pedagang atz 
yang suka bersumpah, orang miskin yang sombong dan orang kik 
ka menyebut-nyebut pemberiannya”.(3). 

Nabi s.a.w. bersabda:- 


DIN AN AA a TAT 


(Wailun lil-ladzii yuhadditsu fa yakdzibu, li yudl-hika bihil-gaur 
lahu wailun lahu). 

Artinya: "Neraka bagi orang yang berbicara, lalu berdusta, unti 
tawakan orang banyak dengan pembicaraannya itu. Neraka bag 
raka baginya”.(4). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Aku bermimpi seolah-olah seorang laki-l 
padaku. Lalu ia berkata kepadaku: ”Bangunlah!”. Lalu aku b3 
sama dia. Tiba-tiba aku bersama dua orang laki-laki. Yang seor: 
dan yang lain duduk. Ditangan yang berdiri itu, besi yang beng 
lanya, yang dimasukkannya kedalam mulut yang duduk. Lalu « 
sehingga sampai keatas bahunya. Kemudian ditariknya lagi, lalu 
kannya kepinggir yang lain, maka dipanjangkannya. Apabila te 
jangkannya, niscaya yang lain itu kembali, sebagai mana yang tel 
di Lalu aku bertanya kepada orang, yang meminta aku berdiri t: 


(1) Diriwayatkan Muslim dari Abu Dzarr, yang dimaksudkan dengan orang yan 
kan kain sarungnya atau lainnya, ialah: sebagai tanda kesombongannya. D: 
dipandang tidak baik (Peny). 

(2) Dirawikan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abdullah bin Anis dan shahih i 

(3) Dirawikan Ahmad dan An-Nasa-i, dengan isnad baik. 

(4) Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dipandangnya hadits hasan. 


67 


kah ini?”. Orang itu lalu menjawab: "Inilah laki-laki pendusta, yang dia- 
zabkan dalam kuburnya sampai hari kiamat”.(1l). 

Dari Abdullah bin Jarrad, dimana ia berkata: "Aku bertanya kepada Ra- 
sulu'llah s.a.w., seraya aku berkata: "Wahai Rasulu'llah! Adakah orang 
mu'min itu berzina?”. : 
Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Kadang-kadang ada yang demikian”. 
Abdullah bin Jarrad bertanya lagi; "Wahai Nabi Allah! Adakah orang mu'- 
min itu berdusta?”. Rasuhrllah s.a.w. menjawab: ”Tidak!”. Kemudian, 
Rasulu'llah s.a.w. menyambungkannya dengan firman Allah Ta'ala:- 


OI ga) LAN AS AI SN SI AN 


(Innamaa yaftaril-kadzibal-ladziina Jaa yu-minuuna AN 
Artinya: “Hanyalah orang-orang yang tidak percaya kepada keterangan-ke- 
terangan Allah itulah yang mengada-adakan kedustaan”.S.An-Nahl, ayat 
105. 

Abu Sa'id Al-Khudri berkata: "Aku mendengar Rasulu'llah s.a.w. berdo'a, 
seraya mengucapkan dalam do'anya:- 


-gi MAN naa 


(Allaahu'mma thahhir qalbii mina'n-nifaagi wa farjii mina'z-zinaa wa li- 
saanii mina'l-kadzibi). 

Artinya: ” Wahai Allah Tuhanku! Sucikanlah hatiku dari nifaq, kemaluanku 
dari zina dan lidahku dari dusta”.(2). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Tiga golongan manusia, dimana Allah Ta'ala tiada 
berkata-kata dengan mereka, tiada memandang kepada mereka dan tiada 
mensucikan mereka. Dan bagi mereka siksaan yang pedih. Yaitu: guru 
(syaikh) yang berzina, raja yang berdusta dan orang miskin yang 
sombong?””.(3). 

Abdullah bin "Amir berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. datang kerumah kami dan 
aku (waktu itu) kanak-kanak masih kecil. Lalu aku pergi untuk bermain- 
main. Maka ibuku berkata: "Hai Abdullah! Mari, supaya aku berikan ke- 
padamu sesuatu!”. Lalu Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Apakah yang mau 
engkau berikan kepadanya?”. Ibu itu menjawab: '"Tamar!”. Lalu Rasulu'- 
llah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya jikalau tidak engkau perbuat, niscaya 
dituliskan pada engkau suatu kedustaan”.(4). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Jikalau Allah Ta'ala menganugerahkan kepadaku 
nikmat menurut bilangan batu ini, niscaya aku bagi-bagikan diantara kamu. 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Samrah bin Jundub, dalam suatu hadits panjang. 

(2) Dirawikan Al-Khatib dari Abu Sa'id dan isnadnya dia'if. 

(3) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah. 

(4) Dirawikan Abu Dawud dan pada isnadnya ada orang yang tidak disebut namanya. 


Kemudian, kamu tiada akan mendapati aku orang yang kikir, yang berdus- 
ta dan yang penakut”. (1). 

Nabi s.a.w. bersabda dan beliau waktu itu bersandar: "Tidakkah aku beri- 
tahukan kepadamu, dosa besar yang terbesar?. Yaitu mempersekutukan 
Allah dan mendurhakai ibu-bapa”. Kemudian beliau duduk, seraya bersab- 
da: “Ketahuilah: dan berkata dusta”. (2). | 

Ibnu 'Umar berkata: ”Rasulu'ilah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya seorang 
hamba Allah yang berbuat dusta dengan suatu kedustaan, maka jauhlah 
malaikat daripadanya, sejauh perjalanan satu mil, dari karena busuknya a- 
pa yang didatangkannya”.(3). 

Anas bin Malik r.a. berkata: "Nabi s.a.w. bersabda:- 


STA IE ES BEA Sa a 
SAS yana Sa 


Sean 


Artinya: "Tanggunglah untukku dengan enam perkara, niscaya aku tang- 
gung untukmu dengan sorga”. Mereka (para shahabat) lalu bertanya: 
"Apakah yang enam perkara itu?”. Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Apabila 
seorang kamu berbicara, maka jangan ia berdusta. Apabila ia berjanji, ma- 
ka jangan ia menyalahinya. Apabila ia diberi kepercayaan (amanah), maka 
jangan ia berkhianat. Dan tutuplah matamu! Jagalah kemaluanmu! Dan ce- 
gahlah tanganmu”. (4). 
Nabi s.a.w. bersabda: 

BE BNAG AS Pep ainun 

PETA 

(Inna lisy-syaithaani kahalan wa Ia 'uugan wa nasyuug. ERN la'uuquhu 
fal-kadzibu wa ammaa nasyuuquhu fal-ghadlabu wa ammaa kahaluhu fan- 
naumu). 
Artinya: "Sesungguhnya setan itu mempunyai celak (kahalan), barang yang 
disendok dalam mulut (la'uug) dan barang yang dihirup dalam hidung (na- 
syuug). Adapun barang yang disendok dalam mulut itu, maka itulah: dusta. 
Dan barang yang dihirup dalam hidung itu, maka itulah: marah. Adapun 
celaknya (benda seperti tepung yang dipakai pada mata), ialah: tidur”. (5). 
Pada suatu hari 'Umar r.a. berpidato. Beliau berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. 


(1) - Dirawikan Muslim dan hadits ini telah diterangkan dahulu pada bab ”Akhlag Kenabian”. 
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah. 

(3)  Dirawikan At-Tirmidzi dari Ibnu 'Umar dan katanya: hadits hasan gharib. 

(4) Dirawikan Al-Hakim dan Al-Kharaithi. Dan kata Al-Hakim: shahih, isnad. 

(5) Dirawikan Ath-Thabrani dan Abu Na'im dari Anas dengan sanad dia'if. 


69 


berdiri ditengah-tengah kami, seperti berdirinya aku ini ditengah-tengah 
kamu. Lalu beliau bersabda: ”Berbuat-baiklah kepada shahabat-shahabat- 
ku, kemudian kepada mereka yang kemudiannya (para pengikutnya atau 
tabi'in). Kemudian berkembanglah dusta. Sehingga bersumpahlah seorang 
laki-laki diatas sumpah dan tidak diminta sumpahnya. Ia naik saksi dan ti- 
dak diminta kesaksiannya”.(1). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa membicarakan daripadaku sesuatu ha- 
dits, pada hal ia tahu, bahwa itu dusta, maka adalah ia salah seorang pen- 
dusta”.(2). 

Nabi s.a.w. berdusta: "Barangsiapa bersumpah diatas sesuatu sumpah de- 
ngan dosa, untuk mengambil harta manusia muslim dengan tidak sebenar- 
nya, niscaya ia menemui Allah 'Azza wa Jalla dan Allah sangat marah ke- 
padanya”.(3). | 
Diriwayatkan, dari Nabi s.a.w., bahwa: “Nabi s.a.w. menolak kesaksian se- 
seorang laki-laki dalam kedustaan yang didustainya”.(4). 

Nabi s.a.w. bersabda: Diatas setiap perkara itu mungkin menjadi tabiat 
atau dilalui padanya orang Islam, selain khianat dan dusta” .(5). 

'A'isyah r.a. berkata: “Tiadalah suatu tingkah-laku yang sangat berat diatas 
para shahabat Rasulu'llah s.a.w., selain daripada: dusta. Dan adalah Ra- 
sulullah s.a.w. melihat pada salah seorang shahabatnya diatas kedustaan. 
Maka tiada hilang ia dari dada Rasulu'llah s.a.w., sebelum beliau tahu, 
bahwa shahabatnya itu telah bertobat kepada Allah 'Azza wa Jalla dari ke- 
dustaan tersebut”.(6). 

Nabi Musa a.s. berdo'a: "Wahai Tuhanku! Yang manakah dari hambaMu 
yang terbaik amalannya kepadaMu?”. Allah Ta'ala berfirman: "Siapa yang 
tidak berdusta lidahnya, tidak zalim hatinya dan tidak berzina kemaluan- 
nya”. 

Lukman berkata kepada anaknya: ”Hai anakku! Takutilah berdusta! Ka- 
rena dusta itu disukai, seperti daging burung pipit. Amat sedikit yang tidak 
disukai oleh yang berdusta itu sendiri”. 

Nabi s.a.w. bersabda, memujikan kebenaran (berkata benar):- 


Se duo G Jua NE NG BB NATA 


Bn KAN 


(1) Dirawikan At-Tirmidzi dan An-Nasa-i dan dishahihkannya, dari 'Umar r.a. 

(2) Dirawikan Muslim dari Samrah bin Judub. 

(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. 

(4) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Musa bin Syaibah, hadits mursal. 

(S) Maksud hadits ini ialah, bahwa dua sifat tersebut (khianat dan dusta) tidaklah menjadi 
tabiat orang Islam pada asainya. Tetapi, disebabkan dipengaruhi oleh sesuatu, seperti: 
keadaan sekeliling, lalu tabiat demikian. Hadits ini dirawikan Ibnu Abi Syaibah dan 
lain-lain. ` 

(6) Dirawikan Ahmad dari 'A'isyah dan perawi-perawinya itu orang-orang yang dipercayai. 


70 


(Arba'un idzaa kunna fiika fa laa yadturruka maa faataka mina'd-dun-ya: 
shidgul-hadiitsi wa hifdlul-amaanati wa husnu khulugin wa 'iffatu thu'ma- 
tin). 
Artinya: "Empat perkara apabila ada pada kamu, niscaya tidak mendatang- 
kan melarat kepadamu, apa yang tidak kamu peroleh dari dunia, yaitu: be- 
nar pembicaraan, memelihara amanah, bagus tingkah-laku dan menjaga 
makanan (dari yang haram atau yang diragukan halalnya)”.(1). 
Abubakar r.a. mengucapkan dalam pidatonya sesudah wafat Rasulu'llah: 
s.a.w.: ”Rasulu'llah s.a.w berdiri ditengah-tengah kami pada tahun 
pertama seperti berdirinya aku ini. Kemudian, beliau menangis dan ber- 
sabda: “Haruslah kamu benar! Sesungguhnya kebenaran itu bersama ke- 
bajikan. Dan keduanya itu dalam sorga”.(2). | 
Mu'az berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. bersabda kepadaku: "Aku wasiatkan 
(nasehatkan) engkau, bertagwa kepada Allah, benar pembicaraan, menu- 
naikan amanah, menepati janji, memberi salam dan merendahkan diri” (3). 
Adapunarsar (Kata-kata shahabat danorang-orang terkemuka), diantara lain 
Ali r.a. berkata: "Kesalahan yang terbesar pada sisi Allah, ialah: lidah 
yang banyak dustanya. Dan penyesalan yang terburuk, ialah: penyesalan 
pada hari kiamat”. 
"Umar bin Abdulaziz r.a. berkata: "Tiada pernah aku berdusta dengan su- 
atu kedustaanpun, semenjak aku dapat mengikat kain sarungku”. 
"Umar bin Al-Khath-thab r.a. berkata: "Yang paling kami sukai dari kamu, 
ialah: selama kami tiada melihat namamu yang terbaik. Apabila kami me- 
lihat kamu, maka yang paling kami sukai dari kamu, ialah: kamu yang ter- 
baik tingkah-lakunya. Apabila kami mencobaikamu, maka yang paling kami 
sukai dari kamu, ialah: yang paling benar pembicaraannya dan yang paling 
besar amanahnya”'. 
Dari Maimun bin Abi Syubaib, yang mengatakan: "Aku duduk menulis su- 
atu.kitab, lalu aku sampai pada suatu huruf. Jikalau aku tuliskan huruf ter- 
sebut, niscaya aku sudah menghiasi kitab itu. Dan aku sudah berdusta. Ma- 
ka aku berazam meninggalkannya, lalu aku terpanggil dari pinggir rumah, 
dengan suara:- UNI 

TAN aa AN de 

Cv ea 3) j 

(Yutsabbitul-laabu) -ladziina aamanuu bil-qaulits-tsaabiti fil-hayaatiddun-ya 
wa fil aakhirah). 
Artinya: "Allah meneguhkan kedudukan orang-orang yang beriman de- 
ngan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia ini dan hari 
akhirat”.S.Ibrahim, ayat 27. 


(1) Dirawikan Al-Hakim dan Al-Kharaithi dari Abdullah bin Umar. 


(2) Dirawikan Ibnu Majah dan An-Nata-i. 
(3) Dirawikan Abu Na'imdan hadits ini sudah diterangkan dahulu. 


71 


Asy-Sya'bi berkata: "Saya tidak tahu, yang manakah yang lebih jauh da- 
lamnya dalam neraka: pendusta atau orang kikir”. 

Ibnus-Sammak berkata: "Aku tidak melihat diriku diberi pahala, dengan 
meninggalkan dusta. Karena aku meninggalkannya karena sombong”. 
Ditanyakan Khalid bin Shubaih: "Adakah dinamakan seseorang itu pen- 
dusta dengan sekali dusta?”. Khalid menjawab: "Ya, benar!”. 

Malik bin Dinar berkata: "Aku membaca pada setengah kitab-kitab yang 
maksudnya: "Masing-masing orang berkhutbah (khatib) itu, didatangkan 
khutbahnya menurut amal-pekerjaannya. Jikalau ia benar, niscaya benarlah 
dia. Dan jikalau ia dusta, maka kedua bibirnya digunting dengan gunting a- 
pi neraka. Setiap kali kedua bibir itu digunting, lalu tumbuh kembali”. 
Malik bin Dinar berkata: "Benar dan dusta itu keduanya berperang dalam 
hati, sehingga dikeluarkan oleh salah satu daripada keduanya akan teman- 
nya”. 

'Umar bin Abdulaziz berbicara dengan Al-Walid bin Abdulmalik tentang 
sesuatu. 

Lalu Al-Walid berkata kepada 'Umar: "Engkau dusta!” Lalu "Umar men- 
jawab: "Tidak pernah aku berdusta, semenjak aku tahu, bahwa dusta itu 
memburukkan orang yang berdusta”. 


PENJELASAN: tentang hal-hal yang dibolehkan berdusta. 


Ketahuilah, bahwa dusta itu tidaklah haram karena diri dusta itu sendiri. 
Tetapi, karena ada padanya melarat kepada orang yang ditujukan atau ke- 
pada lainnya. Sekurang-kurang tingkat melarat itu, ialah: bahwa yang ber- 
ceritera itu berkeyakinan akan sesuatu, kebalikan dari yang sebenarnya. 
Maka orang tersebut adalah orang bodoh. Dan kadang-kadang menyangkut 
melarat itu kepada orang lain dengan kedustaan tersebut. Dan banyak pada 
kebodohan itu terdapat kemanfaatan dan kemuslihatan. Maka dusta itu 
menghasilkan kebodohan tersebut. Lalu kedustaan itu diizinkan. Dan ka- 
dang-kadang dusta itu wajib. 

Maimun bin Mahran berkata: "Kedustaan pada setengah tempat itu lebih 
baik daripada benar. Jikalau engkau melihat, bahwa seorang laki-laki ber- 
jalan dibelakang seorang manusia, dengan membawa pedang untuk mem- 
bunuhnya. Lalu orang itu masuk kesebuah kampung. Maka sampailah laki- 
laki itu kepada engkau, seraya ia bertanya: "Adakah engkau melihat si A- 
nu?”, Apakah yang akan engkau katakan? Tidakkah engkau akan menja- 
wab: "Aku tidak melihatnya”. Dan orang itu tidak bersikap benar “dengan 
penjawabannya?. Dan kedustaan ini wajib. 

Maka kami menerangkan, bahwa perkataan itu jalan kepada maksud. Tiap- 
tiap maksud yang terpuji, yang mungkin sampai kepadanya dengan benar 
dan dusta, maka kedustaan padanya haram. Dan jikalau mungkin sampai 
kepadanya dengan kedustaan, tidak dengan kebenaran, maka kedustaan 


72 


padanya diperbolehkan (mubah), jikalau adalah menghasilkan maksud ter- 
sebut mubah. Dan wajib, jikalau maksud itu wajib. Seperti memelihara da 
rah orang Islam dari penumpahan itu wajib. Maka manakala pada kebe- 
naran itu menumpahkan darah manusia muslim, yang bersembunyi dari o- 
rang zalim, maka kedustaan dalam hal ini wajib hukumnya. Dan manakala 
tidak sempurna maksud peperangan atau memperbaiki selang-sengketa a- 
tau menarik hati orang yang teraniaya, selain dengan dusta, maka dalam 
hal ini,kedustaan itu mubah (diperbolehkan).Hanya sayogialah dijaga daripa- 
danya sedapat mungkin. Karena apabila ia membuka pintu kedustaan pada 
dirinya, maka ditakuti bahwa kedustaan itu akan membawa kepada yang ti- 
ada perlu dan kepada yang tidak terbatas kepada batas yang darurat saja. 
Maka pada pokoknya, kedustaan itu haram, selain karena dlarurat. 

Dan yang menunjukkan kepada pengecualian itu, ialah yang dirawikan dari 
Ummi Kalsum, yang mengatakan: ” Aku tidak mendengar Rasulu'llah s.a.w 
memberi keringanan berdusta pada sesuatu, kecuali pada tiga tempat. Yai- 
tu: orang yang mengatakan sesuatu perkataan, yang dimaksudkannya un- 
tuk perbaikan, orang yang mengatakan sesuatu perkataan dalam peperang- 
àn dan orang yang berbicara dengan isterinya dan isteri yang berbicara de- 
ngan suaminya”. (1). 

Ummi Kalsum berkata pula: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- 


(Laisa bi kadzdzaabin man ashlaha baina-tsnaini fa gaala khairan au namaa 
khairan). 

Artinya: "Tidaklah dinamakan pendusta, orang yang memperbaiki diantara 
dua orang yang berselisih. Lalu ia mengatakan yang baik atau ja menam- 
bahkan yang baik”-(2). 

Asma’ binti Yasid berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Tiap-tiap kedus- 
taan itu dituliskan terhadap anak Adam (manusia), selain orang yang ber- 
dusta diantara dua orang muslim untuk memperbaiki diantara 
keduanya”.(3). 

Diriwayatkan dari Abu Kahil yang mengatakan: "Telah terjadi diantara 
dua orang shahabat Nabi s.a.w. perkataan (percekcokan), hingga keduanya 
berputus-putusan silaturrahim. Lalu aku jumpai salah seorang daripada ke- 
duanya. Aku bertanya: "Ada apa diantara anda dengan si Anu? Aku se- 
sungguhnya mendengar ia selalu memuji anda”. Kemudian, aku jumpai 
yang lain, seraya aku mengatakan kepadanya seperti itu pula. 

Sehingga keduanya berdamai. Kemudian, aku berkata, bahwa aku telah 
membinasakan diriku dan aku memperbaiki diantara dua orang tersebut. 


(1) Dirawikan Muslim dari Ummi Kaisum. 
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummi Kalsum. 
(3) Dirawikan Ahmad dan At-Tirmizi dari Asma’ binti Yazid. 


73 


Lalu aku ceriterakan kepada Nabi s.a.w. maka beliau bersabda: ”Hai Abu 
Kahil, perbaikilah diantara manusia!”. 

Artinya: walau dengan dusta sekali pun. (1). . 

'Atha' bin Yassar berkata: "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi s.a.w.: 
"Bolehkah aku berdusta kepada istriku”. Maka Nabi s.a.w. menjawab: 
”Tak ada baiknya pada kedustaan”. Laki-laki tersebut berkata seterusnya: 
” Aku berjanji kepada istriku dengan sesuatu janji dan aku katakan kepada- 
nya”. Lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Tiada dosa atas kamu!.(2). 
Diriwayatkan, bahwa Ibnu Abi 'Udzarah Ad-Duali melakukan khulu' de- 
ngan wanita-wanita yang dikawininya. Dan hal ini terjadi pada masa pe- 
merintahan (khilafah) "Umar r.a. Maka berterbanganlah berita pada orang 
banyak dari yang demikian, dimana ia tiada menyukainya. Sewaktu ia tahu 
yang demikian, lalu dipegangnya tangan Abdullah bin Al-Argam, diba- 
wa nya sampai datang dirumahnya. Kemudian, Ibnu Abi "Udzrah bertanya 
kepada istrinya: "Aku minta kepada engkau dengan sumpah dengan nama 
Allah. Adakah engkau marah kepadaku?”. Lalu istrinya menjawab: ”Ja- 
ngan engkau minta kepadaku dengan sumpah!”. Ibnu Abi 'Udzrah men- 
jawab: "Sesungguhnya aku meminta kepada engkau dengan sumpah de- 
ngan nama Allah”. Lalu isterinya menjawab: Benar, aku marah kepada 
engkau”. 

Ibnu Abi "Udzrah lalu bertanya kepada Abdullah bin Al-Arqam: "Adakah 
engkau mendengar apa yang dikatakannya?”. 

Kemudian, keduanya (Ibnu Abi 'Udzrah dan Abdullah bin Al-Arqam) per- 
gi, sehingga keduanya datang kepada Umar r.a. Maka berkata Ibnu Abi 
'Udzrah: "Sesungguhnya kamu membicarakan, bahwa aku orang yang pa- 
ling menganiaya wanita dan melaksanakan khuluk terhadap mereka. Maka 
tanyalah kepada Abdullah bin Al-Argam!”. 

Lalu Umar r.a. bertanya kepada Abdullah, maka Abdullah menceriterakan 
-nya. Umar r.a. lalu mengutus orang kepada isteri Ibnu Abi "Udzrah. Maka 
datanglah wanita itu bersama pamannya. Lalu Umar r.a. bertanya kepada 
wanita itu: "Engkau yang menceriterakan terhadap suami engkau, bahwa 
engkau marah kepadanya?”. 

Maka wanita itu menjawab: "Sesungguhnya aku orang pertama yang ber- 
tobat dan kembali menyerahkan kepada urusan Allah Ta'ala. Sesungguh- 
nya suamiku itu, meminta aku bersumpah. Maka aku takut akan berdosa, 
jikalau aku berdusta. Apakah aku berdusta, wahai Amirul-mu'minin?”. 
Umar r.a. menjawab: "Ya, berdustalah! Jikalau salah seorang dari kamu 
tiada menyukai akan salah seorang dari kami, maka janganlah engkau 
membicarakannya dengan yang demikian! Karena sedikit-sedikitnya rumah 
itu dibangun diatas kecintaan. Tetapi manusia itu bergaul dengan kesejah- 
teraan dan perhitungan”. 

(1) Dirawikan Ath-Thabrani dan hadits ini tidak shahih. 

(2) . Dirawikan Shafwan bin Sulaim dari 'Atha' bin Yassar, hadits mursal. 


74 


Dari An-Nawwas bin Sam'an Al-Kallabi, yang berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. 
bersabda: ”Apa kiranya yang menyebabkan aku melihat kamu berjatuhan 
dalam kedustaan, sebagaimana berjatuhan kupu-kupu dalam api? Tiap-tiap 
kedustaan itu akan ditulis -sudah pasti -diatas anak Adam (manusia), ke- 
cuali orang yang berdusta dalam peperangan. Karena perang itu tipuan. A- 
tau ada permusuhan diantara dua orang, lalu ia memperbaiki diantara dua 
“orang tersebut. Atau ia berbicara dengan istrinya yang akan menyenang- 
kannya”.(1). 

Tsauban berkata: "Dusta itu semuanya dosa, kecuali yang bermanfa'at ke- 
pada orang muslim atau yang menolak melarat dari orang muslim”. 

Ali r.a. berkata: "Apabila aku berbicara dengan kamu dari hal Nabi s.a.w, 
maka aku lebih suka bahwa aku jatuh dari langit kebumi, daripada aku ber- 
buat kedustaan kepadanya. Dan apabila aku berbicara dengan kamu ten- 
tang hal yang menyangkut, diantara aku dan kamu, maka perang itu tipu- 
an”, 

Maka tiga perkara tersebut telah tegas dikecualikan. Dan yang seperti tiga 
perkara itu, ialah lain-lainnya, apabila ada menyangkut maksud yang benar 
untuk orang itu sendiri atau untuk orang lain. 

Adapun mengenai hartanya, maka umpamanya: bahwa harta itu akan di- 
ambil oleh orang zalim. 

Dan orang zalim tersebut menanyakannya tempat harta itu. Maka boleh ia 
membantahnya. Maka boleh ia memungkirinya. Atau mau diambil oleh 
penguasa. Lalu penguasa itu menanyakan tentang perbuatan keji yang 
dikerjakannya, diantara dia dan Allah Ta'ala (maksudnya, hanya Allah 
Ta'ala. yang mengetahuinya). Maka boleh ia membantahnya yang 
demikian, seraya ia mengatakan: "Aku tidak berzinah dan aku tidak 
mencuri”. Nabi s.a.w. bersabda:- 


RA D p dé P 3 
(Mani'r-takaba syai-an min haadzihi'l-qaadzuuraati, fal-yastatir bi 
sitri'Ilaah). - 

Artinya: "Barangsiapa berbuat sesuatu dari kekotoran-kekotoran ini, maka 
hendaklah ia menutupinya dengan tutupan Allah (tidak diceriterakannya 
kepada seseorang)”. (2). 

Yang demikian itu, ialah bahwa melahirkan kekejian (menyatakan kepada 
orang lain) itu, merupakan suatu kekejian lagi. Maka bagi seseorang ber- 
hak menjaga darahnya dan hartanya yang akan diambil daripadanya, secara 
zalim. Dan menjaga kehormatannya dengan lidahnya, walau pun ia berdus- 
ta. ; 

Adapun kehormatan orang lain, maka dengan ia ditanyakan tentang rahasi- 
a temannya. Maka baginya membantahnya. Dan ia memperbaiki diantara 


(1) Dirawikan Abubakar bin Lal dari An-Nawwas bin Sam'an Al-Kallabi, hadits dla’if. . 
(2) Dirawikan Al-Hakim dari Ibnu Umar dan isnadnya baik. . 


75 


dua orang yang berselisih. Dan ia memperbaiki diantara madu-madu is- 
terinya, dengan melahirkan kepada masing-masing istrinya, bahwa ia amat 
mencintainya. Dan kalau isterinya tidak mau menta'atinya, kecuali dengan 
suatu janji yang tidak disanggupinya, maka ia menjanjikannya waktu itu ju- 
ga, untuk membaikkan hati isterinya. Atau ia meminta ma'af kepada sese- 
orang dan hatinya tidak akan baik, kecuali dengan memungkiri dosa dan 
menambahkan kasih-sayang. Maka tiada mengapa dengan demikian. 
Tetapi batas padanya itu, bahwa kedustaan itu ditakuti. Jikalau ia bersikap 
benar pada tempat-tempat tersebut, niscaya terjadilah padanya yang 
ditakuti. Maka sayogialah ia membandingkan, diantara yang satu dengan 
lainnya. Dan ia menimbang dengan timbangan yang adil. Apabila diketahu- 
inya, bahwa yang ditakuti, yang terjadi dengan sikap benar itu, akan lebih 
mendalam pengaruhnya pada Agama, dibandingkan dengan dusta, maka 
bolehlah ia berdusta. Dan jikalau maksud tersebut lebih ringan dari mak- 
sud benar, maka wajiblah bersikap benar. Dan kadang-kadang berhadapan 
dua hal, dimana ia bimbang padanya. 

Dan ketika itu, kecenderungan kepada kebenaran itu lebih utama. Karena 
kedustaan itu diperbolehkan karena dlarurat atau keperluan yang penting. 
Jikalau ia ragu tentang adanya keperluan itu penting, maka pada pokoknya 
diharamkan. Lalu kembalilah kepada pokok itu. 

Karena sulitnya mengetahui tingkat-tingkat maksud itu,sayogialah manusia 
menjaga diri dari dusta, selama memungkin kepadanya. Begitu pula, ma- 
nakala ada keperluan bagi dirinya, maka disunatkan ia meninggalkan mak- 
sud-maksudnya dan menjauhkan kedustaan. Apabila menyangkut dengan 
maksud orang lain, maka tidak boleh bertoleransi (musamahah), karena 
hak orang lain. Dan mendatangkan kemelaratan dengan yang demikian. 
Kebanyakan kedustaan manusia, sesungguhnya itu, karena untung tuah diri 
mereka itu sendiri. Kemudian, itu karena bertambahnya harta dan keme- 
gahan. Dan karena hal-hal, yang tidak hilangnya itu ditakuti. Sehingga se- 
orang wanita sesungguhnya, menceriterakan tentang suaminya, apa yang 
dibanggakannya. Dan ia berdusta karena menyakitkan hati madu-madunya. 
Dan yang demikian itu haram hukumnya. 

Asma' binti Abubakar Siddik (istri Az-Zubair r.a.) berkata: "Aku mende- 
ngar seorang wanita bertanya kepada Rasulu'llah s.a.w. yang mengatakan: 
”Aku sesungguhnya mempunyai seorang madu. Aku membanyakkan ceri- 
tera, tentang suamiku, yang tidak diperbuatnya, untuk menyusahkan hati 
maduku dengan yang demikian.(1). Adakah sesuatu atas diriku pada yang 
demikian?”. Lalu Nabi s.a.w. menjawab: 


LSP AK Ls, Meri 


(1) Umpamanya, wanita tersebut mengatakan, suaminya membeli ini dan itu untuk dirinya. 
Supaya madunya bersusah hati, seakan-akan suaminya tidak cinta kepadanya. 


76 


(Al-mutasyabbi'u bimaa lam yu'tha, ka laabisi tsaubai zuurin). 

Artinya: "Orang yang membuat-buat kekenyangan, dengan sesuatu yang ti- 
dak diberikan, adalah seperti orang yang memakai dua pakaian bo- 
hong”.(1).Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa yang membuat-buat 
memakan, dengan apa, yang tidak ia diberi makan atau ia mengatakan, 
bahwa: barang ini kepunyaanku, pada hal bukan kepunyaannya atau aku 
diberikan, pada hal tidak diberikan kepadanya, maka ia adalah seperti o- 
rang yang memakai dua kain bohong pada hari kiamat”.(2). 


Dan masuk dalam bagian ini, fatwa seorang yang berilmu (orang alim), apa 
yang tidak diyakininya dengan dalil. Dan diriwayatkannya hadits yang tidak 
diyakini adanya. Karena maksudnya, adalah untuk melahirkan kelebihan 
dirinya. Maka karena-itu, ia menyombongkan dirinya, daripada ia menga- 
takan: "Saya tidak tahu”. 

Sikap yang begini adalah haram hukumnya. 

Dan termasuk yang dapat dihubungkan dengan kaum wanita, ialah: kanak- 
kanak. 

Sesungguhnya anak-anak, apabila ia tidak suka kesekolah, kecuali dengan 
janji yang muluk-muluk atau dengan ancaman atau dengan gertak yang bo- 
hong, niscaya adalah yang demikian itu diperbolehkan. Ya,benar, kami me- 
rawikan pada beberapa hadits, bahwa yang demikian itu, dituliskan selaku 
perbuatan dusta. Akan tetapi, kedustaan yang diperbolehkan, juga kadang- 
kadang ditulis. Dan dilakukan hitungan amal atas orang yang berdusta itu. 
Dan dituntut dengan membenarkan maksudnya pada yang demikian. Ke- 
mudian, ia dima'afkan. Karena sesungguhnya diperbolehkan dengan mak- 
sud perbaikan (ishlah). Dan berjalan kepadanya tipuan besar. Karena, ka- 
dang-kadang yang menggerakkan kepada yang demikian itu, untung tuah- 
nya dan maksudnya yang tidak diperlukan. Ia hanya mencari dalih pada za- 
hiriahnya, dengan dalih perbaikan. Maka karena itulah, ia ditulis (dalam 
daftar amalannya diakhirat). 

Tiap-tiap orang yang berbuat suatu kedustaan, maka sesungguhnya ia telah 
jatuh dalam bahaya berfikir sungguh-sungguh (ijtihad). Supaya ia tahu, 
bahwa maksud yang membawa ia berdusta lantaran maksud itu, adakah 
berdusta itu lebih penting pada Agama, daripada berkata benar, atau ti- 
dak? Dan itu adalah sulit sekali. Dan yang lebih hati-hati ialah mening- 
galkannya, kecuali menjadi wajib, dimana tidak boleh ditinggalkan. Seper- 
ti: kalau membawa kepada pertumpahan darah atau berbuat perbuatan 
maksiat, betapa pun adanya. Disangka oleh orang-orang yang menyangka 
(dari golongan ahli tasawwuf yang bodoh), bahwa boleh buat membuat 
hadits-hadits palsu (hadits maudlu') pada menggerakkan amalan-amalan u- 
tama dan pada mengeraskan larangan pada perbuatan-perbuatan maksiat. 
Mereka mendakwakan, bahwa maksudnya benar. Padahal itu salah semata- 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Asma "binti Abubakar. 
(2) Kata Al-Iragi, ia tidak menjumpai kata-kata hadits ini, tetapi isinya benar. 


T1 


mata. : 
Karena Nahi s.a.w. bersabda:- 


Pan perairan 


(Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan, fal-yatabawwa' mag'adahu minan- 
naar). 

Artinya: "Barangsiapa berbuat kedustaan dengan sengaja, terhadap aku, 
maka hendaklah ia menyediakan tempat-duduknya dari api-neraka”.(1). 
Dan ini tidak dikerjakan, selain karena darurat. Dan tak ada padanya 
darurat. Karena pada kebenaran itu terbuka lebar, tanpa berdusta. 

Dan pada apa yang telah dibentangkan dari ayat-ayat dan hadits-hadits 
tadi,sudah mencukupi dari yang lain-lain. 

Perkataan ini dari orang yang mengatakan, bahwa yang demikian itu telah 
berulang-ulang pada pendengaran dan sudah hilang kesannya. Dan apa 
yang baru, kesannya itu lebih besar. Maka ini perkataan yang tidak dite- 
rima oleh akal yang sehat. Karena, tidaklah ini termasuk maksud-maksud 
yang melawan ketakutan dusta kepada Rasulu'ilah s.a.w. dan kepada Allah 
Ta'ala. Dan terbuka pintunya, akan membawa kepada hal-hal yang menga- 
cau-balaukan hukum syariat. Maka tidaklah sekali-kali kebajikannya yang 
tersebut, akan melawan kejahatannya. Dan kedustaan kepada Rasulu'llah 
s.a.w. itu termasuk dosa besar yang tidak akan dilawani oleh suatupun. 
Kita bermohon kepada Allah akan ma'af pada diri kita dan sekalian ka- 
um muslimin. 


PENJELASAN: menjaga dari dusta, dengan kata-kata sindiran. 


Dinukiikan dari ulama salaf (ulama terdahulu), bahwa pada kata-kata sindir- 
an itu, kebebasan dari pada kedustaan. Umar r.a. berkata: ” Adapun pada 
kata-kata sindiran itu, apa yang mencukupkan bagi seseorang, daripada ke- 
dustaan. Dan diriwayatkan ucapan yang demikian, dari Ibnu Abbas dan lain- 
nya. 

Sesungguhnya, mereka bermaksud dengan yang demikian, apabila manusia 
memerlukan kepada kedustaan. Maka apabila tidak ada hajat dan diarurat, 
maka tidak boleh menyindir dan berterus-terang. Akan tetapi menyindir itu 
lebih mudah. 

Contoh menyindir, ialah: dirawikan, bahwa Mathrap masuk ketempat Zi- 
yad (wali negeri Basrah dan Kufah). Lalu Ziyad mencelanya karena ter- 
lambat datang. Maka Matraf membuat alasan karena sakit.. Dan berkata: 
"Tidak dapat aku mengangkat lembungku, semenjak aku berpisah dengan 
Amir, kecuali apa yang diangkatkan aku oleh Allah”. 


(1) Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari beberapa jalam hadits. 


78 


Ibrahim An-Nakha'i berkata: ” Apabila sampai sesuatu daripada engkau ke- 
pada seseorang, lalu engkau tidak suka berdusta, maka katakanlah: ”Se- 
sungguhnya Allah mengetahui apa yang aku katakan - (maa -gultu) 
tentang sesuatu, daripada yang demikian”. Maka katanya maa itu, pada 
pendengar, (adalah huruf nafi) (1). Dan padanya sendiri untuk meragukan 
“Adalah Mw'az bin Jabal r.a. pekerja pada Umar r.a. Sewaktu Mu'az kem- 
bali dari pekerjaannya, lalu istrinya berkata kepadanya: "Tidakkah engkau 
membawa, apa yang dibawa oleh para pekerja kepada keluarganya?”. Mu'- 
az tidak membawa pulang sesuatu kepada istrinya. 

Lalu Mu'az menjawab: "Ada disisiku pengintip (dlaghith) 

Maka menjawab istrinya: "Engkau adalah kepercayaan pada Rasulu'llah 
s.a.w. dan pada Abubakar r.a. Lalu Umar mengutus bersama. engkau se- 
orang pengintip!” 

Isteri Mu'az itu bangun dengan sebab yang demikian, diantara wanita-wa- 
nita yang lain. 

Dan ia mengadu kepada Umar. Tatkala berita itu sampai kepada Umar 
r.a., lalu Umar r.a. memanggil Mw'az r.a. Dan bertanya: "Adakah aku utus 
pengintip bersama kamu?”. - 

Mu'az r.a. menjawab: "Aku tidak mendapat alasan lain untuk meminta 
ma'af kepadanya, selain yang demikian”. 

Maka tertawalah Umar r.a. dan memberikan sesuatu kepada Mu'az r.a., 
seraya berkata: ”Senangkanlah dia dengan barang ini!”: 

Maksud perkataan Mw'az: dlaghith, ialah: raqib, artinya: pengintip. Dan 
yang dimaksudkannya dengan Pengintip itu, ialah: Allah Ta'ala. 
Adalah An-Nakha'i tidak mengatakan kepada anak perempuannya: "Aku 
akan membeli gula untuk engkau”. Tetapi ia mengatakan: "Apa pendapat 
engkau, jikalau aku belikan gula untuk engkau?”. Karena kadang-kadang, 
kebetulan ia tidak membeli yang demikian: 

Adalah Ibrahim An-Nakha'i tadi, apabila dicari oleh orang yang tidak di- 
sukainya bertemu dengan orang tersebut, pada hal ia berada dirumah, 
maka dikatakannya kepada pembantunya: "Katakanlah kepada orang itu: 
“Carilah dia di masjid!”. 

Dan jangan engkau katakan: "Dia tidak ada disini!”, supaya tidak dusta”. 
Adalah Asy-Sya'bi, apabila dicari dirumahnya dan ia tidak suka bertemu 
dengan orang itu, maka ia membuat garis suatu lingkaran dan mengatakan 
kepada pembantunya: "Letakkanlah anak jarimu dalam lingkaran ini, sera- 
ya engkau mengatakan: ”Ia tidak ada disini!”. 

Ini semuanya adalah pada tempat keperluan. Adapun pada tempat yang ti- 
dak diperlukan, maka tidak diperbuat yang demikian. Karena ini memberi 
pengertian kepada dusta. Dan jikalau perkataan itu tidak dusta, maka pada 


(1) Perkataan bahasa Arabnya: maa gultu,bahwa kata maa itu, ada dua arti, Yaitu: apa dan 
fidak. Dan artinya: tidak, bila maa itu huruf nafi. Arti nafi itu: tidak. 


19 


umumnya, adalah makruh (tidak disukai). Sebagaimana diriwayatkan oleh 
Abdullah bin Utbah, yang berkata: ”Aku datang bersama ayahku kepada 
Umar bin Abdul-'aziz r.a. Lalu aku keluar dari tempat pertemuan itu de- 
ngan memakai pakaian baru. Maka orang banyak bertanya: "Pakaian ini 
yang dianugerahkan kepadamu oleh Amirul-mu'minin?”. Lalu aku menja- 
wab: “Kiranya Allah memberi balasan kebajikan kepada Amirul-mu'mi- 
nin!”. Maka ayahku berkata kepadaku: "Hai anakku! Takutlah kepada 
berdusta dan yang serupa dengan dusta!”. Maka dilarangnya dari yang de- 
mikian. Karena padanya menetapkan cita-cita kepada sangkaan bohong, 
dengan maksud membanggakan diri. Dan ini adalah maksud yang batil, tak 
ada faedah padanya. 

Benar, kata-kata sindiranitu diperbolehkan untuk maksud yang ringan, se- 
perti menyenangkan hati orang lain dengan senda-gurau, seperti sabda Na- 
bi s.a.w.: ” Tidak akan masuk sorga wanita tua”. Dan sabdanya kepada wani- 
ta yang lain: "Yang pada mata suamimu putih” dan kepada wanita yang la- 
in lagi, beliau bersabda: "Kami bawa engkau atas anak unta” dan yang se- 
rupa dengan yang demikian. (1). 

Adapun dusta yang terang-terangan, seperti yang diperbuat oleh Nu'aiman 
Al-Anshari serta Usman bin Affan r.a. pada ceritera orang buta, karena di- 
katakan kepadanya: bahwa itu Nw'aiman. (2). Dan sebagaimana dibiasa- 
kan oleh orang banyak mempermain-mainkan orang yang kurang pikiran, 
dengan menggodanya, bahwa ada wanita yang suka kawin dengan engkau. 
Jikalau pada yang demikian ada melaratnya, yang membawa kepada 
menyakitkan hati, maka itu haram. 

Dan jikalau tidak ada, kecuali untuk membaik-baikkan saja, maka orang 
yang berbuat demikian, tidak dinamakan fasik. Tetapi yang demikian itu 
mengurangkan tingkat keimanannya. Nabi s.a.w.. bersabda:- 


SA Ami CA SL EN YAI 
(Laa yakmalu lil-mar-il-iimaanu hattaa yuhibba li-akhiihi maa yuhibbu li- 
nafsihii wa hattaa yajtanibal-kadziba fi mizaahihi). 
Artinya: "Tiada sempurna iman seseorang manusia, sehingga dicintainya 
saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dan sehingga ia 
menjauhkan dusta pada senda-guraunya”.(1t). 


(1) Hadits-hadits ini sudah diterangkan lebih dahulu. 

(2) Ceritera tersebut, ialah: bahwa orang buta tadi, namanya: Makhramah bin Naufal, yang 
telah berusia 115 tahun. Ia mau kencing dalam masjid, lalu dibawa oleh Nu'aiman.kelain 
sudut dari masjid itu. Maka ia mau kencing disitu, lalu orang banyak berteriak, bahwa itu 
masjid, Orang buta itu mengancam akan memukul Nu'aiman dengan tongkatnya, menga- 
pa ia dibawa kesitu. Maka pada suatu hari, ia dibawa dekat Usman bin. Affan. yang se- 
dang shalat dan dikatakan itu Nu'aiman, maka dipukulnya, sampai berdarah. Lalu orang 
banyak berteriak: "Engkau memukul Amirul-mu'minin ...........”. 

(3) Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Abdil-barr, dari hadits Abi Mulaikah. 


80 


Adapun sabda Nabi s.a.w.: "Sesungguhnya orang yang berkata-kata de- 
ngan perkataan, untuk mentertawakan manusia, maka ia akan jatuh dalam 
api neraka, lebih jauh dari bintang Surayya” (1), maka yang dimaksudkan, 
ialah ada padanya umpatan terhadap muslim atau menyakitkan hati, tanpa 
semata-mata bersenda-gurau. 
Setengah dari kedustaan, yang mendatangkan fasik, ialah apa yang berlaku 
menurut kebiasaan, pada perkataan yang bersangatan (mubalaghah). 
Seperti katanya: "Aku minta padamu, sekian dan sekian kali. Aku menga- 
takan kepadamu itu ratusan kali”. Maka dengan perkataan tersebut, tidak 
dimaksudkan, memberi pengertian kali dengan bilangannya. Tetapi mem- 
beri pengertian bersgngatan. Jikalau permintaannya hanya sekali, maka ia 
berdusta. Dan jikalau permintaannya berkali-kali yang tiada dibiasakan se- 
perti itu tentang banyaknya, maka ia tidak berdosa, walaupun tidak sampai 
seratus kali. Dan diantara keduanya tadi, tingkat-tingkat yang membawa 
terlanjurnya lidah dengan bersangatan, lantaran bahayanya terjadi kedus- 
taan. 
Diantara yang dibiasakan kedustaan dan dianggap mudah, ialah dikatakan: 
"Makanlah makanan ini!”. Lalu orang yang diminta makan itu, menjawab: 
” Aku tidak ingin makan ini”, Dan yang demikian itu dilarang dan haram 
hukumnya, walaupun tak ada padanya maksud yang sebenarnya. 
Mujahid bin Jabar Al-Makki berkata: "Asma' binti "Umais berkata: ”A- 
dalah aku teman "Aisyah, pada malam yang aku siapkan dan membawanya 
masuk ketempat Rasulu'llah s.a.w. Dan bersama aku, wanita-wanita lain- 
nya”. 
Asma’ binti 'Umais meneruskan ceriteranya: "Demi Allah! Aku tidak 
dapati pada Rasulu'llah s.a.w. jamuan, selain semangkuk besar susu. Lalu 
Rasulullah .s.a.w. meminumnya. Kemudian beliau memberikannya kepada 
?'Aisyah”. 
Asma’ berkata seterusnya: "Budak itu (2) malu. Lalu aku berkata: "Jangan 
engkau menolak tangan Rasulu'llah s.a.w.! Ambillah pemberiannya!” 
Asma’ menyambung perkataannya: "Lalu 'Aisyah r.a. mengambil dari Ra- 
sulu'Ilah s.a.w. dengan malu. Lalu ia minum. Kemudian, Rasulu'llah s.a.w. 
bersabda: ”Berilah lagi kepada teman-teman engkau!” 
Lalu wanita-wanita itu menjawab: Kami tidak suka kepada susu”. 
Maka Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Janganlah engkau kumpulkan lapar 
dan dusta!”. 
Lalu Asma’ menyambung ceriteranya: "Maka aku bertanya: ”Wahai 
Rasulu'llah! Jikalau salah seorang kami mengatakan pada sesuatu yang di- 
sukainya: ”Aku tidak menyukainya; adakah yang demikian itu dihitung 
dusta?”. Rasulu'llah s.a.w. menjawab: “Sesungguhnya dusta itu akan di- 


(4) Hadits ini diriwayatkan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abu Hurairah. Dan telah diterangkan da- 
hulu. 
(2) Dikatakan 'A'syah budak, artinya: masih kecil, bukan budak orang (Pent). 


81 


tulis dusta, sehingga suatu dusta kecil akan ditulis sebagai dusta kecil”.(1). 
Adalah ahli wara' (orang-orang yang menjaga diri benar-benar dari per- 
buatan yang kurang baik) menjaga benar daripada bertoleransi (ber-tasa'- 
muh) dengan kedustaan yang seperti ini. Al-Laits bin Sa'd berkata: ”Ada- 
lah kedua mata Sa'id bin Al-Musayyab bertaik, sampai taik mata itu keluar 
dari kedua matanya. Lalu orang berkata kepadanya: "Jikalau engkau sapu 
kedua mata engkau........ ”. Lalu Sa'id bin .Al-Musayyab menjawab: 
“Bagaimana dengan perkataan tabib: "Jangan engkau sapu kedua mata- 
mu!”. Lalu aku menjawab: ”Tidak akan aku berbuat menyapunya”. 
Inilah ketelitian ahli wara”! Siapa yang meninggalkannya, niscaya terlan- 
jurlah lidahnya kepada kedustaan dari batas pilihannya. Lalu ia berdusta 
dan tanpa merasa. 

Dari Khawwat At-Taimy yang menceriterakan: "Datang saudara perempu- 
an Ar-Rabi' bin Khusaim, berkunjung melihat anak Ar-Rabi' sakit. Lalu 
saudara perempuan itu menelungkup diatas anak Ar-Rabi' yang sakit tadi, 
seraya bertanya: "Bagaimana keadaan engkau wahai anakku?”. Lalu Ar- 
Rab?’ duduk, seraya berkata: "Adakah engkau menyusukannya?”. Sauda- 
ra perempuannya itu menjawab: "Tidak!”. Lalu Ar-Rabi' menyambung: 
” Apa salahnya, jikalau engkau mengatakan: "Wahai anak saudaraku”. La- 
lu engkau benar pada perkataan itu?”. 

Menurut kebiasaan, seseorang itu berkata, bahwa Allah mengetahui ten- 
tang apa yang tiada diketahuinya. Nabi Isa a.s. berkata: "Sesungguhnya 
diantara dosa yang terbesar pada sisi Allah, ialah seorang hamba Allah itu 
berkata, bahwa: Allah mengetahui, apa yang tidak diketahuinya”. Kadang- 
kadang orang berdusta tentang ceritera tidur. Dan dosa padanya itu besar. 
Karena Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Diantara dusta yang amat keji, ialah: 
dipanggil seseorang sebagai anak bukan bapaknya (2). Ataŭ ia mengatakan 
matanya melihat sesuatu dalam tidur, (bermimpi) apa yang tidak dilihat- 
nya. Atau ia mengatakan terhadap aku sesuatu, apa yang tidak aku kata- 
kan”.(3). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa berdusta tentang tidurnya, niscaya ia 
diberatkan pada hari kiamat untuk mengikat antara dua helai rambut. Dan 
ia tiada akan menjadi pengikat diantara dua helai rambut itu untuk selama- 
lamanya”.(4). 


BAHAYA KELIMABELAS: umpatan. 


Pembahasan mengenai umpatan itu panjang. Maka marilah pertama-tama 
kami menyebutkan, tentang tercelanya umpatan itu dan dalil-dalil Syari'at 
yang membahas tentang umpatan. 


(1) Diriwayatkan Mujahid dari Asma" binti "Umais. 

(2) Umpamanya: dikatakan dia itu anak si Anu, pada hal bukan anak si Anu (Pen). 
(3) Diriwayatkan Al-Bukhari dari Watsilah bin Al-Asga'. 

(4) Diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. 


82 


Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menegaskan tentang tercelanya umpatan 
dalam KitabNya (Al-Our-an). Dan Ia serupakan orang yang mengumpat itu 
dengan orang yang memakan daging Sat Allah Ta'ala berfirman:- 


aa He Sea 3 TRI 
VP a) PP: PAS Kota 


(Wa laa yaghtab ba'dlukum ba'dlan, a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma 

akhiihi maytan, fa karihtumuh). 

Artinya: "Dan janganlah mengumpat satu sama lain. Adakah agaknya se- 

orang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah 

mati? Maka kamu tiada menyukainya”.S.Al-Hujarat, ayat 12. 

Nabi s.a.w. bersabda: . 
PEG AN KANG 

(Kullul-muslimi alal-muslimi haraamun damuhu wa maaluhu wa'irdluhu). 

Artinya: "Semua orang Islam terhadap orang Islam itu haram: darahnya, 

hartanya dan kehormatannya”.(1). 

Mengumpat itu menyinggung kehormatan orang. Dan Allah Ta'ala 

mengumpulkan diantara kehormatan, harta dan darah. Abu Hurairah 

berkata: "Nabi s.a.w. bersabda:- 


rz, Aa m 


AGAN DA a Er 


KAN 3 PAN Kan 
(Laa tahaasaduu wa laa PNE a wa laa tanaajasyuu wa laa tadaaba- 
ruu wa laa yaghtab ba'dlukum ba'dlan wa kuunuu 'ibaada'llaahi ikhwaa- 
naa). 
Artinya: "Janganlah kamu dengki-mendengki, janganlah marah-memarahi, 
janganlah tambah-menambah pada berjual-beli dan lainnya, janganlah be- 
lakang-membelakangi dan janganlah mengumpat satu sama lain! Adalah 
kamu semua hamba Allah bersaudara!”.(2). 
Dari Jabir dan Abi Sa'id, yang mengatakan: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 
”Awaslah daripada mengumpat! Karena mengumpat itu lebih keras dari zi- 
na. Sesungguhnya seseorang terkadang ia berzina dan bertobat. Maka di- 
terima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tobatnya. Dan sesungguhnya 
seorang yang mengumpat, tiada akan diampunkan dosanya sebelum 
diampuni oleh temannya yang diupatnya itu”.(3). 
Anas berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- . 
a20 zas ez 4 A ` 
MA aak iés 
AEAN ISEA aa naa 


- ban Tea A 
! AA pa ga lis 
(1) Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah. 
(2) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. 
(3) Diriwayatkan oleh Ibnu Abi'd- Dun-ya dan Ibnu Hibban dari Jabir dan Abi Sa'id. 


83 


(Marartu lailata usria bii 'alaa aqwaamin yakhmisyuuna wujuuhahum bi- 
adhaa-fiirihim fa qultu: yaa Jibriilu man haaulaa-i? Oaala: Haaulau-i'llad- 
ziina yaghtaabuunan-naasa wa ruuna fii @#raadlihi ` 

Artinya: ” Aku lalu pada malam aku di-isra'kan, pada beberapa kaum (go- 
longan), yang mencakar mukanya dengan kukunya. Lalu aku bertanya: 
”Hai Jibrail! Siapakah mereka itu?”. Jibrail menjawab: “Mereka itu ialah 
Orang-orang yang mengumpat manusia dan terperosok memperkatakan ke- 
hormatan orang”.(1). 

Salim bin Jabir berkata: ”Aku mendatangi Nabi s.a.w., lalu aku berkata: 
”Ajarilah aku kebajikan yang akan aku mengambil manfaat daripadanya!”. 
Maka Rasulv'llah s.a.w. menjawab: "Janganlah engkau. memandang hina 
sedikitpun akan perbuatan yang baik dan walaupun engkau menuang- 
kan air dari timba engkau dalam bejana (tempat air) orang yang meminta 
minum! Dan bahwa engkau berjumpa dengan teman engkau dengan gem- 
bira dan baik. Dan jikalau ja membelakangi, maka janganlah engkau me- 
ngumpatnya!”.(2). 

Al-Barra' bin 'Azib berkata: "Rasulu'llah s.a.w. berpidato (berkhutbah) 
pada kami, sehingga aku mendengar suara wanita-wanita pingitan dalam 
rumahnya. Diantara lain beliau bersabda: Hai golongan orang yang beri- 
man dengan lidahnya dan tidak beriman dengan hatinya! Janganlah kamu 
mengumpati kaum muslimin dan janganlah kamu mengintip hal-hal yang 
memalukan mereka (aurat mereka)! Sesungguhnya, barangsiapa mengintip 
hal-hal yang memalukan saudaranya, niscaya Allah mengintip hal-hal. yang 
memalukannya. Dan barangsiapa diintip oleh Allah auratnya, niscaya disi- 
arkanNya dan orang itu ditengah-tengah rumahnya” .(3). 

Ada yang mengatakan, bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Na- 
bi Musa a.s. yang maksudnya: "Barangsiapa meninggal dengan tobat dari 
mengumpat orang, maka dia adalah orang yang penghabisan masuk sorga. 
Dan barangsiapa meninggal dengan berkekalan mengumpat orang, maka 
dia adalah orang pertama masuk neraka”. 

Anas berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. menyuruh manusia berpuasa satu hari. 
Lalu beliau bersabda: 


aa 


ENESA II 


(Laa yuf-thiranna ahadun hattaa aadzana lahu) 

Artinya: "Jangan seorang pun membuka puasanya sebelum aku izinkan”. 
Maka berpuasalah manusia. Sehingga ketika hari sudah petang, lalu seo- 
rang laki-laki datang kepada Rasulu'llah s.a.w., seraya berkata: "Wahai 
Rasulu'llah! Aku terus puasa, izinkanjah aku berbuka!”. Lalu beliau me- 


(1) Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas, hadits mursal. 
(2) Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi'd-Dun-ya dari Salim, isnadnya dla'if. 
(3) . Diriwayatkan oleh Abu Daud Abi Barzah dengan isnad yang baik. 


84 


ngizinkannya berbuka. Kemudian datang lagi seorang, demi seorang. Se- 
hingga datanglah seorang laki-laki, seraya berkata: "Wahai Rasulu'llah! 
Dua orang anak gadis dari keluargamu (dari suku Ourasy) terus-menerus 
berpuasa. Mereka malu datang kepada engkau. Maka izinkanlah keduanya 
membuka puasanya!” 

Lalu Rasulullah s.a.w. berpaling muka dari orang itu. Kemudian, ia 
mengulangi lagi meminta izin. Maka Rasulw'llah s.a.w. berpaling muka la- 
gi. Kemudian, laki-laki itu mengulangi pula meminta izin. Lalu Rasulu'llah 
S.a.w. menjawab: "Kedua anak gadis itu tidak berpuasa. Bagaimana ber- 
puasa orang yang sejak dari siang harinya, memakan daging manusia. Per- 
gilah kamu, lalu suruhlah keduanya, kalau benar ia berpuasa, supaya ia 
muntah!” 

Lalu laki-laki tersebut kembali menjumpai kedua anak gadis itu. Maka ia 
menceriterakan kepada keduanya apa yang disuruh oleh Rasulu'llah s.a.w. 
Lalu keduanya muntah. Maka masing-masing memuntahkan sepotong da- 
rah beku. 

Kemudian, laki-laki itukembali kepadaNabi s.a.w., lalu menceriterakan apa 
yang terjadi. Maka Rasulu'llah s.a.w. menjawab: 


ae e EEE EE 


(Wal-ladzii nafsii biyadihi, lau bagi-yataa fii buthuuni-himaa la-aka-lathu- 
man-naaru). 

Artinya: "Demi Allah yang nyawaku dalam TanganNya. Jikalau darah be- 
ku itu terus berada dalam perutnya, niscaya keduanya akan dimakan api 
neraka”.(1). 

Pada suatu riwayat, bahwa tatkala Rasulu'llah s.a.w. berpaling muka dari 
orang tersebut, maka kemudian ia datang lagi, seraya berkata: "Wahai Ra- 
sulu'llah! Demi Allah! Sesungguhnya kedua anak gadis itu sudah meninggal 
atau hampir meninggal.” | 
Maka Nabi s.a.w. menjawab: "Bawalah keduanya kemari!”. 

Lalu kedua anak gadis itu datang. Maka Rasulu'llah s.a.w. meminta gelas, 
seraya bersabda kepada salah seorang dari keduanya: ”Muntahlah!” 

Lalu ia muntahkan nanah, darah dan nanah bercampur darah, sehingga pe- 
nuh gelas tersebut. Dan Rasulu'llah s.a.w. bersabda kepada yang seorang 
lagi: "Muntahlah!”. Lalu ia muntah seperti itu juga. Maka bersabdalah Ra- 
sulu'llah s.a.w.: "Bahwa kedua anak gadis ini berpuasa daripada yang diha- 
lalkan oleh Allah kepadanya dan berbuka dengan yang diharamkan oleh 
Allah kepadanya. Salah seorang dari keduanya duduk berdekatan dengan 
yang lain, lalu keduanya mamakan daging manusia”.(2). 


(1) Diriwayatkan oleh Ibnu Abid-Dun-ya dari Anas bin Malik dan lain-lain perawi. 
(2) Diriwayatkan oleh Ahmad dari 'Ubaid, bekas budak Rasulu'llah s.a-w. dan dalam sanad- 
nya ada orang yang tidak tersebut namanya. 


RS 


Anas bin Malik berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. berkhutbah (berpidato) diha- 
dapan kami. Lalu beliau menyebut riba dan membesarkan keadaan bahaya- 
nya. Beliau bersabda, bahwa satu dirham yang diperoleh oleh seseorang da- 
ri riba, adalah lebih besar kesalahannya pada Allah, dari pada tigapuluh e- 
nam kali zina yang dizinai oleh seseorang. Dan riba yang paling besar ri- 
banya, ialah: kehormatan seorang muslim”. (1). 

Jabir bin Abdullah r.a. berkata: "Adalah kami bersama Rasulu'llah s.a.w. 
dalam suatu perjalanan. Lalu Rasulw'llah s.a.w. datang pada dua pekubu- 
ran yang diazabkan kedua orang yang punya kuburan itu. Maka beliau ber- 
sabda: "Keduanya diazabkan. Dan tidak diazabkan karena dosa besar. 
Adapun yang seorang, ia mengumpat manusia. Dan yang seorang lagi, ia 
tidak membersihkan dari kencingnya”. 

Lalu Rasulu'llah s.a.w. meminta satu pelapah kurma yang belum kering a- 
tau dua pelapah kurma. (2). Maka dibelahkannya. Kemudian, disuruhnya 
tiap belahan itu supaya ditanam diatas kuburan, seraya beliau bersabda: 
”Akan enteng dari azab yang diderita oleh kedua orang ini selama ke- 
dua belahan pelapah kurma itu masih basah atau selama belum kering”(3). 
Sewaktu Rasulu'llah s.a.w. merajam (menghukum mati) Ma'iz bin Malik 
Al-As-lami lantaran berzina, lalu seorang laki-laki berkata kepada teman- 
nya: "Orang ini mati ditempat, seperti anjing mati ditempat”. Maka lalulah 
Rasulu'llah s.a.w. bersama kedua orang tadi dekat suatu bangkai. Lalu Ra- 
sulu'llah s.a.w. bersabda: "Makanlah dari bangkai ini!”. Kedua orang ter- 
sebut bertanya: "Wahai Rasulu'llah! Kami makan bangkai?” Rasulu'llah 
s.a.w. menjawab: "Apa yang kamu peroleh dari saudaramu itu (4) adalah 
lebih busuk dari bangkai ini!”. (5). 

Adalah para shahabat Nabi s.a.w. jumpai-menjumpai dengan orang banyak 
dan mereka tidak umpat-mengumpat dibelakang. Mereka melihat yang de- 
mikian itu, perbuatan yang paling utama Dan mereka melihat yang seba- 
liknya, akan adat kebiasaan orang-orang munafik. 

Abu Hurairah r.a. berkata: "Barangsiapa memakan daging saudaranya di 
dunia, niscaya didekatkan kepadanya daging saudaranya itu di akhirat. Dan 
dikatakan kepadanya: "Makanlah dia yang sudah mati, sebagaimana eng- 
kau makan dahulu sewaktu ia masih hidup!”. Lalu dimakannya, maka ia 
memekik dan berkerut mukanya”. 

Yang dikatakan Abu Hurairah ini, dirawikan seperti yang demikian, seba- 
gai hadits marfu'. 

Diriwayatkan, bahwa dua orang g laki- laki duduk pada salah satu pintu Mas- 


(1) Diriwayatkan oleh Ibnu Abid-Dun-ya dari Anas. dengan sanad lemah. 

(2) Perawi hadits ini ragu, apakah satu atau dua pelapah yang diminta Nabi s.a.w., lalu ja 
merawikan demikian (Peny). 

(3) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan lain-lain perawi. 

(4) Yang dimaksud dengan “saudaramu” itu, ialah: Ma'iz yang dihukum rajam (Peny). 

(5) Dirawikan Abu Daud dan An-Nasa-i dari Abi Hurairah. dengan isnad baik. 


RA 


jidilharam. Lalu lewatlah seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. 
Lalu laki-laki itu ditinggalkan, maka keduanya berkata: "Masih ada pada 
laki-laki itu sesuatu” 

Lalu kedengaran iqamah untuk shalat, maka keduanya pun masuk kedalam 
masjid dan bershalat bersama orang banyak. Lalu tergurislah pada hati ke- 
duanya, apa yang dikatakannnya tadi. Maka sesudah shalat, keduanya 
mendatangi 'Atha' bin Abi Rabah (mufti Makkah), menanyakannya. Lalu 
'Atha' menyuruh keduanya mengulangi Wudlu’ dan shalat. Dan beliau me- 
nyuruh pula keduanya menggadiai puasa, jikalau keduanya berpuasa. 
Dari Mujahid bin Jabar Al-Makki Al-Tabi'i, yang mengatakan tentang fir- 
man Allah Ta'ala, S. Al-Humazah, ayat 1:- 


~ Pa ma - 
a D 


(Wailun likulli humazatin lumazah). 

(Celaka untuk setiap humazah lumazah), bahwa: hurnazah itu ialah: men- 
cela orang dan lumazah itu, ialah: yang memakan daging orang. 
Qatadah bin Di'amah As-Sudusi berkata: Disebutkan kepada kami, bahwa 
azab kubur itu tiga pertiga. Sepertiga dari mengupat, sepertiga dari lalat 
merah dan sepertiga lagi dari kencing”. 

Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: "Demi Allah! Mengumpat itu mempu- 
nyai pengaruh yang lebih cepat pada agama orang mu'min, daripada penga- 
ruh sekali makan pada tubuh”. 

Setengah mereka berkata: "Kami mendapati ulama terdahulu (ulama sa- 
laf). Mereka tiada melihat ibadah itu pada puasa dan pada shalat. akan te- 
tapi pada mencegah diri dari memperkatakan kehormatan orang”. 

Ibnu Abbas r.a. berkata: "Apabila engkau bermaksud hendak menyebut. 
kekurangan teman engkau, maka sebutlah kekurangan engkau sendiri!”. 
Abu Hurairah r.a. berkata: Salah seorang kamu melihat benda kecil pada 
mata temannya. Dan ia tiada melihat unta pada matanya sendiri”.(1). 
Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: "Hai anak Adam! Engkau tidak akan 
memperoleh hakekat iman, sebelum engkau mengukur kekurangan orang 
dengan kekurangan yang ada pada dirimu sendiri. Dan sebelum engkau 
mulai memperbaiki kekurangan itu. Maka engkau memperbaikinya dari di- 
rimu sendiri. Apabila engkau sudah berbuat yang demikian, niscaya adalah 
kesibukanntu tertentu pada dirimu. Dan hamba Allah yang lebih dikasihi o- 
leh Allah, ialah orang yang seperti demikian”. 

Malik bin Dinar berkata: "Nabi Isa a.s. bersama para shahabatnya (Al-ha- 
wariyyun) lalu dekat bangkai anjing. Lalu shahabatnya itu berkata: ”Alang- 
kah busuknya bau anjing ini!”. Maka Nabi Isa a.s. menjawab: "Alangkah 


(1) Sama dengan pepatah kita: Kuman diseberang lautan tampak, gajah dipelupuk mata ti- 
dak tampak (Peny). ` 


87 


sangat putih giginya!”. Seolah-oleh beliau a.s. melarang mereka mengum- 
pat anjing dan memberi-tahu-kan kepada mereka, bahwa tidaklah disebut 
sesuatu dari makhluk Allah, melainkan yang baiknya saja”. 

Ali bin Al-Husain r.a. mendengar seorang laki-laki mengumpat orang lain. 
Lalu beliau berkata kepadanya: "Jagalah dari mengumpat! Karena 
mengumpat itu hidangan anjing-anjing manusia”. 

Umar r.a. berkata: “Selalulah engkau berzikir (menyebut-mengingat) akan 
Allah!. Karena berzikir itu obat. Dan jagalah daripada menyebut manu- 
sia! Karena itu adalah penyakit”. | 

Kita bermohon pada Allah akan kebaikan taufiq untuk menta'atiNya. 


PENJELASAN: arti umpatan dan batas-batasnya. 


Ketahuilah, bahwa batas umpatan itu ialah, bahwa engkau menyebut sau- 
dara engkau, dengan yang tidak disenanginya, jikalau sampai kepadanya. 
Sama saja yang engkau sebutkan itu, berkenaan dengan kekurangan pada 
tubuhnya atau keturunannya atau pada kelakuannya atau pada perbuatan- 
nya atau pada perkataannya atau pada agamanya atau pada dunianya. Se- 
hingga pada kainnya, rumahnya dan kenderaannya. 

Adapun tubuhnya, yaitu: seperti engkau sebutkan: buruk matanya, juling, 
botak, pendek, panjang, hitam, kuning dan semua yang dapat digambarkan 
untuk menyifatkannya dari hal-hal yang tidak disenangi, betapa pun ada- 
nya. 

Adapun keturunan, yaitu: bahwa engkau mengatakan: ayahnya peluku tanah 
atau orang Hindu (1) atau orang fasiq atau orang jahat atau tukang buat 
sandal atau tukang sapu atau sesuatu dari hal-hal yang tiada, disenanginya, 
betapa pun adanya. 

Adapun kelakuan, yaitu: bahwa engkau mengatakan: dia itu buruk kela- 
kuannya, orang kikir, orang sombong, orang ria, sangat pemarah, pemalas, 
lemah, dia'if hatinya, terlalu berani dan sifat-sifat lainnya yang mengarahi 
dengan hal-hal yang tersebut. 

Adapun perbuatannya yang menyangkut dengan Agama, seperti: engkau 
mengatakan, bahwa: dia itu pencuri atau pendusta atau peminum khamar 
atau pengkhianat atau orang zalim atau orang yang mempermudah-mudah- 
kan shalat atau zakat atau orang yang tidak pandai ruku' atau sujud atau 
orang yang tidak menjaga diri dari najis atau orang yang tidak berbuat baik 
kepada ibu-bapa atau tidak meletakkan zakat pada tempatnya atau tidak 
pandai membagi zakat atau tidak menjaga puasanya dari perkataan keji, 
dari mengumpat dan dari memperkatakan kehormatan orang lain. 
Adapun tentang perbuatannya yang menyangkut dengan duniawi, seperti 


(1) Bagi orang yang tidak senang dikatakan demikian. (Peny). 


88 


engkau katakan: bahwa ia kurang sopan, menganggap enteng orang lain 
atau ia tidak melihat adanya hak seseorang atas dirinya. Atau ia melihat, 
dirinya mempunyai hak atas orang lain. Atau ia banyak bicara, banyak ma- 
kan, banyak tidur, tidur tidak pada waktu tidur dan duduk tidak pada tem- 
patnya. : 

“Adapun tentang pakaiannya, maka seperti engkau katakan: dia itu lengan“ 
bajunya luas, panjang ekornya (pakaiannya kepanjangan), kotor pakaian- 
nya. 

Segolongan ulama mengatakan: tiada umpatan mengenai Agama. Karena 
ia mencela apa yang dicela oleh Allah Ta'ala. Maka disebutkannya dengan 
perbuatan-perbuatan maksiat. Dan mencelanya dengan yang demikian itu 
diperbolehkan, berdasarkan dali) yang diriwayatkan, bahwa Rasulu'llah 
s.a.w., diterangkan kepadanya tentang seorang wanita, banyak shalatnya 
dan puasanya. Akan tetapi ia menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Lalu 
Rasulu'llah s.a.w. bersabda: “Wanita itu dalam neraka”(1). 

Disebutkan pula pada Nabi s.a.w. tentang seorang wanita lain, bahwa wa- 
nita itu kikir. Lalu beliau menjawab: "Jadi, apa kebajikannya?”.(2). Maka 
ini merusak. Karena mereka menyebutkan yang demikian, untuk keperluan 
mengetahui hukumnya dengan pertanyaan. Dan tidak adalah maksud me- 
reka untuk menerangkan kekurangan wanita tadi. Dan tidak diperlukan ke- 
pada pertanyaan tersebut pada bukan mailis Rasul s.a.w. Dan dalilnya itu 
kesepakatan (ijma”) umat, bahwa barangsiapa menyebut orang lain, dengan 
yang tidak disukainya, maka dia itu pengumpat. Karena termasuk dalam a- 
pa yang disebui oleh Rasulu'llah s.a.w. dalam: batas umpatan. Dan semua 
ini walaupun ia benar, maka dia itu pengumpat, durhaka kepada Tuhannya 
dan memakan daging saudaranya, dengan dalil yang diriwayatkan, bahwa 
Nabi s.a.w. bersabda: Tahukah kamu apakah umpatan itu?”. Para sha- 
habat menjawab: "Allah dan rasulNya yang lebih tahu!”. Lalu Nabi s-a.w. 
menjawab: 


TERM SG 


(Dzikruka akhaaka bimaa yakrahuh). 

Artinya: "Engkau menyebut saudara engkau dengan yang tidak disukai- 
nya”. Maka Nabi s.a.w. ditanyakan: "Adakah yang demikian, walaupun 
pada saudaraku itu benar apa yang kukatakan?” 

Nabi s.a.w. menjawab: 


(1) Dirawikan Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abi Hurairah dan dipandang hadits shahih. 
(2) Dirawikan Al-Kharaithi dari Abi Ja'far Muhammad bin Ali, hadits mursal. 


89 


(In kaana fiihi maa taquulu fa-qadigh-tabtahu wa in lam yakum fiihi, fa qad 
bahattahu). 

Artinya: "Jikalau benar apa yang kamu katakan itu, maka engkau telah 
mengumpatnya. Dan jikalau tidak benar, maka engkau telah berbuat dusta 
kepadanya” (1). 

Mu'az bin Jabal r.a. mengatakan, bahwa disebutkan tentang seorang laki- 
laki pada Rasulu'llah s.a.w. Mereka mengatakan "Alangkah lemahnya laki- 
laki itu!” . 

Lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Kamu telah mengumpat saudaramu”. Mere- 
ka menjawab: "Wahai Rasulu'llah! Kami mengatakan apa adanya”. Nabi 
s.a.w. menjawab: "Jikalau kamu mengatakan apa yang tidak ada, maka ka- 
mu telah berbuat dusta kepadanya”.(2) 

Dari Huzhaifah, dimana ia menerima dari 'A'isyah r.a. bahwa 'A'isyah r.a. 
menyebut tentang seorang wanita pada Rasulu'llah s.a.w., dengan katanya, 
bahwa wanita itu pendek. Lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Engkau mengum- 
patrya”.(3). 

Al-Hasan Al-Bishri r.a. berkata: "Menyebutkan orang lain itu tiga macam: 
mengumpat (al-ghaibah), membohong (al-buhtan) dan dusta (al-ifku): Se- 
muanya tersebut dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Al-ghaibah, yaitu: eng- 
kau katakan apa adanya. Al-buhian, yaitu engkau katakan apa yang tidak 
ada. Dan Al-ifku, yaitu: engkau katakan apa yang disampaikan kepada eng- 
kau”. i 

Ibnu Sirin menyebutkan seorang laki-laki, lalu mengatakan: itu laki-laki hi- 
tam. Kemudian beliau mengucapkan: " Astaghfiru'llaah (aku meminta am- 
pun pada Allah). Sesungguhnya aku melihat diriku ini telah mengumpat- 
nya”. 

Ibnu Sirin menyebutkan Ibrahim An-Nakha'i, lalu meletakkan tangannya 
atas matanya. Dan beliau tidak mengatakan: juling (4). 

?A-isyah r.a. berkata: "Janganlah seseorang dari kamu mengumpat seseo- 
rang! sesungguhnya aku pada suatu kali berkata kepada seorang wanita dan 
aku disamping Nabi s.a.w.: "Bahwa wanita ini panjang ekornya (bajunya 
panjang sampai ketanah)”. Lalu Nabi s.a.w. bersabda kepadaku: Ludah- 
lah! Ludahlah!”. Lalu aku meludahkan sepotong daging” .(5). 


PENJELASAN: bahwa umpatan itu tidak terbatas pada lidah. 


Ketahuilah, bahwa menyebut dengan lisan itu diharamkan. Karena pada- 
nya memberi pengertian kepada orang lain, akan kekurangan saudaramu 


(1) Dirawikan Muslim dari Abi Hurairah. 

(2) Dirawikan Ath-Thabrani dari Mu'az dengan sanad dia'if. 

(3) Dirawikan Ahmad dari 'A'isyah dan At-Tirmidzi dengan kata-kata lain dan dipandang- 
nya shahih. 

(4) Untuk menyatakan, bahwa Inrahim An-Nakha'i itu juling. 

(5) Dirawikan Ibnu Abid-Dur-ya dan Ibnu Mardawaih dari 'Aisyah. 


90 


dan. memperkenalkannya dengan apa yang tiada disukainya. Maka menyin- 
dir dengan yang demikian itu seperti menegaskannya. Dan perbuatan pa- 
danya itu seperti perkataan, isyarat, penunjukan dengan tangan, isyarat de- 
ngan mata, (al-ghamzi),tunjukan (ar-ramzi), tulisan, gerak dan tiap yang 
memberi pengertian akan yag dimaksud. Maka itu termasuk dalam umpat- 
an. Dan itu haram. 

Maka termasuk yang demikian itu kata 'Aisyah r.a.: "Masuk ketempat ka-' 
mi seorang wanita. Sewaktu ia berpaling, lalu aku isyaratkan dengan ta- 
nganku, bahwa wanita itu pendek. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Engkau 
telah mengumpatnya”.(1). 

Dan termasuk yang demikian, peniruan. Seperti berjalan dengan membuat- - 
buat pincang atau sebagaimana orang itu berjalan. Maka itu umpatan. Bah- 
kan lebih berat dari umpatan. Karena yang demikian lebih besar kesannya 
pada menggambarkan dan memberi pengertian. Sewaktu Rasulu'llah s.a.w. 
melihat 'Aisyah, meniru seorang wanita, lalu beliau bersabda: 


EAA PETA EA Bayan 


(Maa yasurrunii annii haa-kaitu insaanan wa lii kadzaa wa kadzaa). 
Artinya: "Aku tidak senang bahwa aku meniru seseorang manusia, sedang 
aku mempunyai hal yang demikian dan yang demikian”.(2). 

Dan seperti yang demikian, umpatan dengan tulisan. Sesungguhnya pena i- 
tu salah satu dari dua lisan. Seorang pengarang yang menyebutkan orang 
tertentu dan menyalahkan perkataannya dalam bukunya, itu umpatan. Ke- 
cuali disertai oleh sesuatu kepentingan yang memerlukan kepada menyebut- 
kannya, sebagaimana akan datang penjelasannya. 

Adapun katanya dalam bukunya itu: "Kata suatu kaum demikian”, maka 
tidaklah itu umpatan. Karena umpatan itu menyinggung kepada orang ter- 
tentu, baik masih hidup atau sudah mati. 

Dan termasuk umpatan, bila anda mengatakan: “Sebahagian orang yang 
datang pada kami hari ini” atau “Sebahagian orang yang kami lihat”, a- 
pabila orang yang diajak berbicara itu, memahami akan orang tertentu dari 
pembicaraan tersebut. Karena yang ditakuti, ialah memberi pemahaman- 
nya. Bukan apa yang menjadi pemahaman. Apabila tidak dipanaminya 
akan diri orang itu, niscaya boleh. Adalah Rasulu'llah s.a.w. apabila tidak 
menyukai sesuatu dari seseorang manusia, niscaya beliau bersabda: 


KAN 
(Maa baalu agwaamin yaf'aluuna kadzaa wa kadzaa). 


(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari 'Aisyah r.a. 
(2) Hadits ini telah diterangkan dahulu pada "Bahaya Kesebelas”. 


91 


Artinya: "Apalah kiranya hal keadaan kaum-kaum (golongan-golongan) 
yang berbuat demikian dan demikian”.(1). 

Maka adalah Rasulu'llah s.a.w. tidak menentukan orang tertentu. Dan kata 
engkau: sebahagian orang yang datang dari perjalanan” atau sebahagian 
orang yang menda'wakan berilmu”, jikalau ada pada perkataan itu suatu 
petunjuk yang memberi pengertian akan diri seseorang, maka itu umpatan. 
Yang paling keji diantara bermacam-macam umpatan itu, ialah umpatan- 
nya ulama-ulama yang ria. Karena mereka memberi pengertian akan mak- 
sudnya, dengan kata-kata ahli perbaikan, untuk melahirkan dari dirinya, 
terpelihara dari mengumpat. Dan mereka itu memberi pengertian akan 
maksudnya. Dan mereka tidak tahu, disebabkan kebodohannya, bahwa 
mereka telah mengumpulkan dua perbuatan keji, yaitu: umpatan dan ria. 
Yang demikian itu, umpamanya: disebutkan padanya seseorang manusia. 
Lalu ia mengatakan: “Segala pujian bagi Allah yang tidak mendatangkan 
bencana bagi kita, dengan masuk kerumah Sultan dan meminta pemberian 
dalam mencari harta benda dunia”. Atau ia mengatakan: “Kita berlindung 
dengan Allah dari kurangnya malu. Kita bermohon kepada Allah, kiranya 
dipeliharaNya kita dari kurangnya malu”. Sesungguhnya maksudnya itu, ia- 
lah memberi pengertian akan kekurangan orang lain. Lalu disebutkannya 
dengan kata-kata do'a. 

Begitu juga kadang-kadang, ia mengemukakan pujian kepada orang yang 
mau dimpatinya. Lalu ia mengatakan: "Alangkah baiknya keadaan si A- 
nu. Ia tidak pernah menyia-nyiakan ibadah. Tetapi sekarang telah diganggu 
oleh lemahnya kemauan dan telah dicoba dengan apa yang dicoba semua 
kita, yaitu: kurang sabar”. Maka ia menyebut dirinya. Dan maksudnya 
mencaci orang lain dalam kandungan kata-kata yang demikian. Ia memuji 
dirinya dengan menyerupakannya dengan orang-orang Shalih (orang-orang 
baik), dengan mencaci dirinya sendiri. - 

Maka adalah orang yang demikian itu pengumpat, ria dan membersihkan 
dirinya. Ia mengumpulkan diantara tiga kekejian. Yaitu: dengan kebodoh- 
annya, ia menyangka, bahwa ia termasuk orang-orang shalih yang menjaga 
diri dari umpatan. Dan karena itulah, setan bermain-main dengan orang 
bodoh, apabila mereka mengerjakan ibadah, tanpa pengetahuan. Maka se- 
tan itu mengikuti mereka dan mengelilingi amal mereka dengan tipu-da- 
yanya. Setan itu tertawa kepada mereka dan memperolok-olokkannya. 
Termasuk yang demikian juga, menyebut kekurangan orang. Lalu sebaha- 
gian yang hadir tidak menyadarinya. Lalu ia mengucapkan: Subhaana'llah! 
Alangkah mena'jubkan ini !”. Sehingga perkataannya diperhatikan orang 
dan diketahui apa yang dikatakannya. Maka ia menyebutkan nama Allah 
Ta'ala dan memakai namaNya, menjadi alat baginya pada melaksanakan 
kekejiannya. Ia membangkit-bangkit atas Allah Azza wa Jalla dengan me- 


(1) Dirawikan Abu Dawud dari 'Aisyah dan perawi-perawinya orang-orang yang dipandang 
shah. 


92 


nyebutkanNya, karena kebodohannya dan tertipu. 

Begitu pula dengan mengatakan: "Sesungguhnya menyakitkan aku dengan 
apa yang terjadi atas teman kita dari penghinaan terhadap dirinya. Kita 
bermohon kepada Aliah untuk disenangkan hatinya” 

Adalah orang itu dusta dalam dakwaannya berdukacita dan pada mela- 
hirkan do'a kepada temannya itu. Tetapi kalau benar-benar ja bermaksud 
berdo'a, niscaya ia akan menyembunyikan do'anya, dalam kesunyiannya 
sesudah shalat. Dan jikalau benar ia berdukacita, niscaya ia berdukacita 
pula dengan melahirkan apa yang tidak disenanginya. 

Begitu pula dikatakannya: "Orang miskin itu (orang yang patut dikasihani 
itu) telah mendapat percobaan dengan bahaya besar. Kiranya Allah mem- 
beri tobat kepada kita dan kepadanya”. Maka pada semua yang demikian, 
ja melahirkan do'a. Dan Allah melihat kekejian hatinya dan maksudnya 
yang tersembunyi. Dan dia karena kebodohannya itu, tidak mengetahui. 
bahwa ia telah berbuat cacian, yang lebih besar daripada yang diperbuat 
oleh orang-orang bodoh, apabila mereka itu berbuat terus-terang. 
Termasuk yang demikian juga, mendengar dengan penuh perhatian, kepa- 
da umpatan yang dilakukan seseorang, dengan jalan ta'jub. Karena sesung- 
guhnya ia melahirkan keta'juban itu, untuk menambahkan kegemaran o- 
rang yang mengumpat, pada umpatan. Lalu orang tersebut semakin terdo- 
rong pada mengumpat. Dan seolah-olah ia mengeluarkan umpatan dari o- 
rang tersebut dengan jalan itu. Maka ia mengatakan: “Heran, sesurig- 
guhnya aku tidak tahu ia seperti yang demikian. Aku tidak mengenal dia 
sampai sekarang, kecuali baik. Dan aku menyangka padanya bukan itu. Ki- 
ranya kita diselamatkan (diafiatkan) oleh Allah daripada -bencananya”. 
Sesungguhnya semua yang demikian itu, membenarkan orang yang meng- 
umpat. Dan membenarkan umpatan, adalah umpatan. Bahkan orang yang 
diam itu menjadi sekutu orang yang mengumpat. Nabi s.a.w. bersabda: 


P> 


LEA 9 -. Basa 


(Al-mustami 'u Sana Da 

"Artinya: "Yang mendengar itu adalah salah seorang dari orang-orang yang 
mengumpa?” (1). 

Diriwayatkan dari Abubakar r.a. dan Umar r.a. bahwa salah secrang dari. 
keduanya berkata kepada temannya: "Bahwa si Anu banyak sekali tidur- 
nya”. Kemudian keduanya meminta lauk-pauk dari Rasulu'llah s.a.w. un- 
tuk memakan roti. Lalu Rasulu'ltah s.a.w. bersabda: "Kamu berdua teiah 
makan!” Lalu keduanya menjawab: "Kami tidak tahu”. Rasulu'llah s.a.w 
menjawab: 


da 


HAL EU 


(1) Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu Umar. hadits ini dla'if. 


93 


(Balaa innakumaa akaltumaa min lahmi akhiikumaa). 

Artinya: ”Ya! Sesungguhnya kamu berdua telah memakan daging sauda- 
ramu”.(1). 

Maka perhatikanlah, bagaimana Rasulu'llah s.a.w. mengumpulkan kedua- 
nya. Adalah yang berkata salah seorang dari keduanya. Dan yang lain 
mendengar. Rasulu'llah s.a.w. bersabda kepada dua orang laki-laki yang 
berkata salah seorang dari keduanya, bahwa orang itu dibunuh ditem- 
patnya, sebagaimana anjing dibunuh ditempat, dengan sabdanya: 


2 4 PEN 
Sab tin ja Lgi) 


(Inhasyaa min haadzihil-jiifah). 
Artinya: "Makanlah dari bangkai ini!”.(2). 
Rasulv'llah s.a.w. mengumpulkan (menyamakan) diantara kedua orang 
yang tersebut. Maka yang mendengar tidak terlepas dari dosa mengumpat, 
kecuali ia menantang dengan lisannya atau dengan hatinya, jikalau ia takut. 
Dan jikalau ja sanggup bangun berdiri (meninggaikan tempat tersebut) atau 
memutuskan percakapan dengan pembicaraan yang lain, lalu tidak dilaku- 
kannya, niscaya harus ia berdosa. Dan jikalau ia mengatakan dengan li- 
dahnya: ”Diamlah !”, pada hal ia ingin pembicaraan itu dengan hatinya, 
maka itu adalah nifag. 
Dan ia tidak terlepas dari dosa, selama ia tidak benci dengan hatinya. Dan 
tidak memadai pada yang demikian, bahwa ia mengisyaratkan dengan ta- 
ngan, yang artinya: "Diamlah !”. Atau ia mengisyaratkan dengan ke- 
ningnya dan tepi dahinya. 
Karena yang demikian itu penghinaan bagi orang yang disebutkan. Akan 
tetapi, sayogialah ia menghormati orang itu, Maka dipertahankannya de- 
ngan terus-terang. Nabi s.a.w. bersabda: 
ASA AES GLA onan ANA EA 

| na 
(Man udzilla indahu mu'minun, i Tam yanshurhu, wa er ARE "alaa 
nashrihi. adzalla-hullahu yaumal-giamati 'alaa ru-uusil-khalaa-igi). 
Artinya: "Barangsiapa dihinakan disisinya seorang mu'min, lalu tidak di- 
tolongnya, pada hal ia sanggup menolongnya, niscaya ia dihinakan oleh Al- 
lah pada hari kiamat dihadapan orang banyak”.(3). Abud-Darda' berkata: 
”Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa menolak dari penghinaan ke- 
hormatan saudaranya yang dilakukan dengan umpatan, niscaya adalah hak 


(1) Dirawikan Abul-Abbas Ad-Dughali dari Abdurrahman bin Abi Laila, hadits ini mursal. 

(2) Hadits ini sudah diuraikan duhulu. 

(3) Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani dari Sahl bin Hunaif, kata Al-Haitami hadits baik 
(hasan). 


94 


atas Allah menolak dari penghinaan kehormatannya pada hari kiamat”.(1). 
Nabi s.a.w. bersabda pula: "Barangsiapa menjaga kehormatan saudaranya 
yang dilakukan dengan umpatan, niscaya adalah hak atas Allah memerde- 
kakannya dari api neraka”.(2). 

Telah datang banyak hadits tentang menolong orang Islam dalam hal um- 
patan dan tentang keutamaannya, yang telah kami kemukakan pada "kitab 
Adab Berteman Dan Hak-hak Kaum Muslimin”, maka kami tidak me- 
manjangkannya lagi dengan mengulanginya. 


PENJELASAN: sebab-sebab yang menggerakkan kepada umpatan. 


Ketahuilah, bahwa penggerak-penggerak kepada mengumpat itu banyak. 
Tetapi dikumpulkan oleh sebelas macam sebab. Delapan daripadanya ba- 
nyak terjadi pada orang awam. Dan tiga daripadanya tertentu dengan ahli 
agama dan orang-orang khusus 

Adapun yang delapan perkara itu maka:- 

Yang pertama: untuk menyembuhkan kemarahan. Dan yang demikian, 
apabila terjadi sesuatu sebab, yang membawa kemarahanya kepada orang 
tersebut. Maka apabila berkobar kemarahannya, niscaya ia merasa sembuh 
dengan menyebutkan kejahatan-kejahatan orang itu. Maka dengan naluri 
telanjurlah lidahnya kepada yang demikian, jikalau tak ada disitu agama 
yang mencegahnya. Kadang-kadang penyembuhan kemarahan itu tercegah 
ketika datangnya kemarahan. Lalu tertahan kemarahan itu didalam. Maka 
jadilah suatu kedengkian yang tetap. Lalu menjadi sebab yang terus-mene- 
rus untuk menyebutkan kejahatan-kejahatan orang itu. Maka kedengkian 
dan kemarahan itu termasuk diantara penggerak-penggerak yang besar ke- 
pada mengumpat. | 

Yang kedua: kesesuaian dengan teman-teman, berbaik-baikan (mujama- 
lah) dengan sahabat-sahabat dan menolong mereka dalam percakapan. 
Maka apabila teman-teman itu bersenang-senang dengan menyebutkan ke- 
hormatan orang, lalu ia berpendapat, kalau dilawannya atau diputuskannya 
majlis tersebut, niscaya teman-teman itu memandang berat dan hati mereka 
lari daripadanya. Maka ditolongnya mereka. Dan ia berpendapat, bahwa 
yang demikian itu termasuk diantara pergaulan yang baik. Dan ia me- 
nyangka, bahwa yang demikian itu berbaik-baikan dalam persahabatan. 
Kadang-kadang teman-temannya marah, lalu ia memerlukan untuk ia ma- 
rah, lantaran kemarahan teman-teman tadi, untuk melahirkan turut 
mengambii bahagian (saham) dalam senang dan susah. Maka terjerumuslah 
ia bersama teman-teman itu dalam menyebutkan kekurangan dan keburu- 
kan orang lain. 


(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abid-Darda. 
(2) Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani dari Asma 'binti Yazid dan lain-lain. 


95 


Yang Ketiga: bahwa ia merasa dari seseorang, bahwa orang itu bermaksud 
kepadanya. 

Dan akan memanjangkan lidahnya kepadanya. Atau akan memburukkan 
hal-ihwalnya pada orang yang dimalui. Atau akan naik saksi terhadap di- 
rinya dengan suatu kesaksian. 

Maka ia bersegera sebelum orang tersebut memburukkan hal-ihwalnya dan 
menusuk dirinya. Supaya hilang bekas kesaksian orang tersebut. 

Atau ia memulai menyebutkan apa yang padanya itu benar, untuk didus- 
takannya kemudian. Lalu lakulah kedustaanhya itu, disebabkan kebenaran- 
nya yang pertama. Dan ia mengemukakan kesaksian dan berkata: ”Tiada- 
lah dari kebiasaanku itu berdusta. Maka sesungguhnya aku telah menceri- 
terakan kepadamu tentang hal-ihwalnya, demikian dan demikian. Maka 
adalah seperti yang kukatakan”. 

Yang Keempat: bahwa ia dikatakan orang berbuat sesuatu. Lalu ia ber- 
maksud melepaskan diri daripadanya. Maka ia menyebutkan orang yang 
memperbuatnya. Dan adalah menjadi haknya untuk melepaskan dirinya 
dari perbuatan tersebut.. Dan ia tidak menyebutkan orang yang memper- 
buatnya. Sehingga ia tidak mengatakan orang lain yang berbuat. Atau ja 
menyebutkan orang lain, dengan mengatakan, bahwa orang tersebut se- 
kongkol dengan dia pada perbuatan itu. Supaya ia dengan demikian, me- 
nyiapkan dirinya untuk dima'afkan pada perbuatannya. 

Yang Kelima: hendak berbuat-buat dan membanggakan diri. Yaitu: bahwa 
ia mengangkat dirinya dengan mengurangkan orang Jain. Lalu ia mengata- 
kan: si Anu itu bodoh, pahamnya tidak teratur dan perkataannya lemah. 
Maksudnya untuk menetapkan dalam kandungan perkataan tersebut, akan 
kelebihan dirinya. Dan ia memperlihatkan kepada mereka bahwa ia lebih 
tahu dari orang itu. atau ia takut bahwa orang itu akan dibesarkan seperti 
pembesaran kepadanya. Karena itu lalu ia mencela orang tersebut. 

Yang Keenam: dengki. Yaitu: ia kadang-kadang dengki akan orang yang di- 
puji oleh manusia banyak, yang disukai dan yang dimuliakan oleh orang ba- 
nyak. Lalu ia bermaksud menghilangkan nikmat itu dari orang tersebut. 
Maka ia tiada memperoleh jalan kepada yang dimaksud, selain dengan 
mencaci orang itu. Lalu ia bermaksud menjatuhkan air muka orang tadi 
dimuka orang banyak. Sehingga orang banyak mencegah memuliakan dan 
memuji orang tersebut. Karena ia merasa berat mendengar perkataan, pu- 
jian dan pemuliaan orang banyak kepada orang itu. 

Inilah dengki yang sebenarnya ! Yaitu lain dari marah dan sakit hati. Ka- 
rena yang demikian itu membawa kepada penganiayaan kepada orang yang 
dimarahi. Dan dengki itu kadang-kadang ada serta teman yang berbuat ba- 
ik dan kawan yang sesuai. 

Yang Ketujuh: bermain, bersenda-gurau, berbaik-baikan dan mengguna- 
kan waktu dengan tertawa. Lalu ia menyebutkan kekurangan orang lain, 
dengan cara yang menertawakan orang banyak, dengan jalan meniru. Dan 


96 


sumbernya, ialah: sombong dan mengherani diri. 

Yang Kedelapan: penghinaan dan mempermain-mainkan untuk menghina 

orang tersebut. Sesungguhnya yang demikian, kadang-kadang berlaku 
dimuka orang tersebut. Dan kadang-kadang juga dibelakangnya. Dan sum- 
bernya, ialah sombong dan memandang kecil akan orang yang dipermain- 
mainkan itu. 
Adapun sebab yang tiga, yang terdapat pada orang-orang khusus, maka itu 
yang paling kabur dan paling halus. Karena itu adalah kejahatan-kejahatan, 
yang disembunyikan oleh setan dalam pelaksanaan kebajikan. Dan pada- 
nya ada kebajikan. Akan tetapi dicampurkan oleh setan akan kejahatan 
dengan kebajikan-kebajikan itu. 

Yang Pertama: bahwa digerakkan dari agama oleh panggilan keta'juban, 

pada menentang yang munkar dan kesalahan pada agama. Lalu ia menga- 
takan: "Alangkah herannya apa yang aku lihat dari si Anu ! Sesungguhnya 
kadang-kadang dia itu benar dengan yang demikian”. Dan adalah keta'- 
jubannya itu termasuk munkar. Akan tetapi, adalah haknya untuk merasa 
ta'jub. Dan ia tidak menyebutkan nama orang itu. Maka dipermudahkan o- 
leh setan kepadanya, menyebutkan nama orang tersebut, pada melahirkan 
keta'jubannya. Lalu jadilah ia dengan demikian, orang yang mengumpat 
dan berdosa, dimana ia sendiri tidak mengetahuinya. 
Termasuk juga yang demikian, kata seseorang: "Aku heran dari keadaan si 
Anu, bagaimana ia mencintai budak wanitanya, pada hal budak wanitanya 
itu buruk. Dan bagaimana ia duduk dihadapan si Anu, pada hai ia orang 
bodoh. 

Yang Kedua: kasih sayang. Yaitu: bahwa ia berdukacita disebabkan ben- 
cana yang menimpa seseorang. Lalu ia berkata: "Kasihan si Anu, yang 
mendukacitakan aku oleh keadaannya dan apa yang menimpa dirinya”. 
Maka dia itu benar tentang dakwaan kedukacitaannya itu. Dan ia dilalaikan 
oleh kedukacitaan tersebut, daripada ketakutan menyebutkan nama orang 
tadi. Lalu disebutnya. Maka jadilah ia mengumpat. Lalu dukacitanya dan 
kasih-sayangnya itu suatu kebajikan. Begitu pula ketakjuban (keheranan) 
nya. Akan tetapi ia telah dihalau oleh setan kepada kejahatan, dimana ia 
sendiri tidak mengetahuinya. Dan kekasih-sayangan dan keduka-citaan itu, 
mungkin, tanpa menyebutkan nama orang itu. Lalu ia digerakkan oleh se- 
tan untuk menyebutkan namanya, supaya dengan demikian batallah pahala 
kedukacitaan dan kekasih-sayangannya. 

Yang Ketiga: marah karena Allah Ta'ala. Sesungguhnya kadang-kadang ia 
marah atas perbuatan munkar, yang dikerjakan manusia, apabila dilihatnya 
atau didengarnya. Lalu lahirlah kemarahannya dan menyebutkan nama o- 
rang itu. Dan adalah wajib bahwa.ia melahirkan kemarahannya kepada o- 
rang tersebut, dengan amar-ma'ruf dan nani-munkar. 

Dan tidak dilahirkannya kepada orang lain atau ditutupnya nama orang ter- 
sebut dan tidak disebutnya dengan jahat. 


97 


Maka tiga perkara tadi termasuk yang tersembunyi memperolehnya pada a- 
lim-ulama, lebih-lebih pada orang awam. Sesungguhnya mereka itu me- 
nyangka, bahwa ketakjuban, kekasih-sayangan dan kemarahan, apabila ka- 
rena Allah Ta'ala, niscaya dima'afkan pada menyebutkan nama. Itu adalah 
salah. Akan tetapi yang diperbolehkan pada mengumpat, ialah beberapa 
keperluan tertentu, yang tiada jalan lain, selain daripada menyebutkan na- 
ma, sebagaimana akan datang uraiannya. 

Dirawikan dari "Amir bin Watsilah: "Bahwa seorang laki-laki lalu pada su- 
atu golongan (qaum) pada masa hidup Rasulu'llah s.a.w.. Maka ia memberi 
salam kepada mereka itu. Lalu mereka itu menjawab salamnya. Tatkala o- 
rang tadi telah iewat dari mereka, lalu salah seorang daripada mereka ber- 
kata: "Sesungguhnya aku sangat marah pada orang tadi karena Allah 
Ta'ala”. Maka yang duduk dalam majlis itu berkata: "Sesungguhnya bu- 
ruklah apa yang kamu katakan itu! Demi Allah, hendaknya engkau jelas- 
kan yang engkau katakan itur”. 

Kemudian, mereka mengatakan kepada salah seorang dari mereka: "Hai 
Anu! Bangunlah! Jumpailah orang tadi dan terangkanlah kepadanya, apa 
yang dikatakan oleh orang itu!”. 

Lalu orang tersebut dijumpai oleh utusan mereka. Maka utusan tadi men- 
ceriterakan apa yang dikatakan orang itu. Lalu laki-laki tersebut datang ke- 
pada Rasulw'ilah s.a.w. dan menceriterakan kepada Rasulw'llah s.a.w. apa 
yang dikatakan oleh orang itu. Dan dimintanya, supaya Rasulu'llah s.a.w. 
memanggil orang itu. Lalu beliau memanggilnya dan menanyakannya. O- 
rang itu lalu menjawab: "Sesungguhnya aku sudah mengatakan demikian”. 
Rasulu'llah s.a.w. lalu bertanya: "Mengapa engkau marah kepadanya ?”. 
Maka orang itu menjawab: "Aku tetangganya dan aku mengetahui hal-ih- 
walnya. Demi Allah ! Aku tidak pernah melihatnya, ia mengerjakan suatu 
shalat pun, selain daripada shalat fardlu (shalat lima waktu) ini”. 
Laki-laki itu menjawab: ” Wahai Rasulu'llah ! Tanyakanlah kepadanya, a- 
dakah ia melihat aku menta'khirkan shalat dari waktunya? Atau aku tidak 
baik mengambil wudlu'? Atau ruku' atau sujud pada shalat itu?”. 

Lalu Rasulu'llah s.a.w. menanyakan yang demikian pada orang tersebut. 
Maka orang itu menjawab: "Tidak!”. Lalu ia berkata pula: "Demi Allah ! 
Aku tiada melihatnya berpuasa sebulan pun, selain bulan ini (bulan Rama- 
dlan) yang berpuasa padanya orang baik dan orang zalim”. 

Orang itu berkata lagi: "Wahai Rasulu'llah ! Tanyakanlah kepadanya, ada- 
kah ia melihat aku sekali-sekali berbuka puasa (tidak berpuasa) padanya ? 
Atau aku kurangkan walaupun sedikit daripada hak puasa itu ?”. 

Maka Rasulu'llah s.a.w. bertanya kepada laki-laki tersebut. Lalu laki-laki i- 
tu menjawab: "Demi Allah ! Aku tiada pernah sekali-kali melihatnya ia 
memberi kepada orang meminta-minta dan orang miskin. Dan aku tiada 
pernah melihatnya, ia membelanjakan sesuatu dari hartanya pada jalan Al- 
lah (fi sabil'llah), selain dari zakat ini yang diberikan oleh orang baik dan 


98 


orang zalim”. 

Orang itu berkata pula: ”Tanyakanlah dia, wahai Rasulu'llah, adakah ia 
melihat aku mengurangkan zakat itu? Atau aku tawar-menawar dengan o- 
rang yang mencari zakat, yang memintakannya ?”. 

Lalu Rasulu'llah s.a.w. bertanya kepada orang itu, maka dijawabnya: ”Ti- 
dak!”. 

Maka Rasulu'llah s.a.w. bersabda kepada laki-laki tersebut: 


BE 


(Qum, fa la 'allahu khairun minka). 
Artinya: ”Berdirilah! Moga-moga dia itu lebih baik dari engkau !”.(1). 


PENJELASAN: obat yang mencegah lidah daripada mengumpat. 


Ketahuilah, bahwa setiap akhlak yang buruk, sesungguhnya diobati dengan 
ma'jun (obat) ilmu dan amal. Dan sesungguhnya obat tiap-tiap penyakit, 
ialah dengan melawani sebabnya. Maka hendaklah kita memeriksa dari hal 
sebabnya ! | 

Obat mencegah lidah dari mengumpat, terdiri atas dua cara. Salah satu da- 
ripadanya: secara global (tidak terperinci) dan yang satu lagi: secara ter- 
urai. 

Adapun yang secara global, maka yaitu: bahwa diketahuinya mendatang- 
kan kemarahan Allah Ta'ala dengan pengumpatannya, dengan hadits-ha- 
dits tadi, yang telah kami rawikan. Dan bahwa diketahuinya, bahwa pe- 
ngumpatari itu membuat kebaikannya menjadi sia-sia pada hari kiamat. Ka- 
rena pengumpatan itu memindahkan kebaikannya pada hari kiamat kepada 
orang yang diumpatinya, untuk ganti dari apa yang telah diperbolehkannya 
melanggar kehormatan orang lain. Jikalau ia tiada mempunyai kebaikan, 
niscaya dipindahkan kepadanya keburukan lawannya. Dan bersamaan de- 
ngan yang demikian, ia mendatangi kepada kutukan Allah 'Azza wa Jalla 
dan ia menyetupai dengan orang memakan bangkai. Bahkan hamba itu ma- 
suk neraka, dengan beratnya daun neraca kejahatannya daripada daun ne- 
raca kebaikannya. Kadang-kadang dipindahkan kepadanya, satu kejahatan 
dari orang yang diumpatinya. 

Lalu dengan demikian, terjadilah beratnya daun neraca kejahatan dan ia 
masuk neraka. Dan paling kurang tingkatnya, ialah berkurangnya pahala a-. 
malnya. Dan yang demikian itu, sesudah bermusuhan, tuntut-menuntut, 
bersoal-jawab dan perhitungan amal (hisab). Nabi s.a.w. bersabda: 


-o 


o AEL aa DEAL LH e I Ge 
22 BA ae bas EG 
(1) Dirawikan Ahmad dari 'Amir bin Watsilah dengan isnad shahih. 


99 


(Man-naaru fil-yabasi bi-asra'a minal ghaibati fii hasanaatil-'abdi). 
Artinya: "Tidaklah api itu lebih cepat memakan kayu kering, dibandingkan 
dengan cepatnya umpatan memakan kebaikan-kebaikan seorang 
hamba”.(1). 

Dirawikan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Al-Hasan Al-Bashari: 
”Telah sampai kepadaku bahwa anda mengumpati aku”. Lalu Al-Hasan 
menjawab: "Tidaklah sampai dari kadarmu padaku, bahwa aku menghu- 
kum kamu pada kebajikan-kebajikanku. Maka manakala seorang hamba, 
beriman (mempercayai) dengan hadits-hadits yang datang, tentang umpat- 
an, niscaya ia tidak akan melepaskan lidahnya dengan pengumpatan itu. 
Karena takut daripada yang demikian. Dan juga bermanfa'at baginya, un- 
tuk memahami pada dirinya sendiri. Kalau ia memperoleh pada dirinya, su- 
atu kekurangan, niscaya ia berusaha dengan kekurangan dirinya itu untuk 
menghilangkannya”. Dan Al-Hasan membaca sabda Nabi s.a.w.:- 


AN EN Jai 
(Thuubaa liman syaghalahu 'aibuhu 'an 'uyuubin-naas). 
Artinya: "Berbahagialah orang yang disibukkan oleh kekurangan dirinya, 
daripada memperkatakan kekurangan orang lain”.(2). 
Manakala memperoleh suatu kekurangan, maka sayogialah malu mening- 
galkan mencaci diri sendiri dan mencaci orang lain. Akan tetapi sayogialah 
meyakini, bahwa kelemahan orang lain tentang dirinya, pada menjauhkan 
dari kekurangan itu, adalah seperti kelemahannya sendirj. Dan ini, jikalau 
itu adalah suatu kekurangan yang menyangkut dengan perbuatannya dan 
pilihannya. Dan jikalau itu suatu hal yang dijadikan oleh Allah (amran 
khalgiyyan), maka mencelanya itu adalah mencela Al-Khalig. Sesungguh- 
nya barangsiapa mencela suatu hasil. perbuatan, maka dia itu mencela 
tukangnya. 
Seorang laki-laki mengatakan kepada seorang filosuf (ahli hikmah): "Hai 
yang buruk muka !”. Lalu filosuf itu menjawab: "Tidaklah kejadian mu- 
kaku terserah kepadaku, lalu aku dapat mencantikkannya”. 
Apabila seorang hamba tiada memperoleh kekurangan pada dirinya, maka 
hendaklah ia bersyukur kepada Allah Ta'aia. Dan tidaklah ia mencemarkan 
dirinya dengan kekurangan yang terbesar. Sesungguhnya mencela manusia 
dan memakan daging bengkai itu, termasuk kekurangan yang terbesar. 
"Bahkan, jikalau ia insyaf, niscaya ia tahu, bahwa persangkaannya kepada 
dirinya terlepas dari semua kekurangan itu, suatu kebodohan terhadap diri- 
nya. Dan itu termasuk kekurangan yang terbesar. Dan bermanfa'atlah un- 
tuk diketahuinya, bahwa orang lain merasa sakit dengan umpatannya, ada- 


(1) Menurut Al-'Iragi, beliau belum pernah menjumpai hadits ini. 
(2) Dirawikan Al-Bazzar dari Anas dengan sanad dia'if. 


100 


lah seperti terasa sakitnya dengan pengumpatan orang lain terhadap diri- 
nya. Apabila ia tidak merasa senang dirinya diumpati orang, maka sayo- 
gialah i ia tidak senang untuk orang lain, apa yang ia tidak senang untuk di- 
rinya sendiri. 

Inilah pengobatan-pengobatan yang baik ! 

Adapun yang terurai, ialah: bahwa ia melihat pada sebab yang mengge- 
rakkan kepada pengumpatan. Maka obatnya penyakit itu, ialah dengan me- 
motong sebabnya. Dan sudah kami kemukakan sebab-sebab itu dahulu. 
Adapun kemarahan, maka akan diobati dengan apa yang akan datang pen- 
jelasannya pada Kitab Bahaya Marah. Yaitu, bahwa dikatakan: "Sesung- 
guhnya, apabila aku meneruskan kemarahanku kepadanya, maka semoga 
Allah Ta'ala meneruskan kemarahanNya kepadaku disebabkan pengumpa- 
tan. Karena Ia melarangku daripada pengumpatan. Lalu aku berani atas 
laranganNya dan memandang ringan dengan hardikanNya”. 

Nabi s.a.w. bersabda: 


Pen AAA MEN LL H3 


(Inna li-jahannama baaban, laa yad-khulu minhu, illaa man syafaa ghaidha- 
hu bi-ma'shiyatil-laahi ta'aalaa). 
Artinya: "Sesungguhnya neraka jahannam mempunyai sebuah pintu, yang 
tidak dimasuki, selain orang yang menyembuhkan kemarahannya dengan 
perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala”. (1). 
Nabi s.a.w. bersabda: 

AK — Ka D 
(Manit-taqaa rabbahu, kalla lisaanuhu wa lam yasyfi ghaidhahu). 
Artinya: “Barangsiapa bertaqwa kepada Tuhannya, niscaya tumpullah 
lidahnya dan ia tidak menyembuhkan amarahnya” (2). 
Nabi s.a.w. bersabda:- 


“TT $ HA anA oro 2 AA 9 a PE 
Pan MIE Bes KG A AR Ag Use can 
Si SARI BA 

(Man kadhama ghaidhan wa huwa yaqdiru ‘alaa an yumdliyahu da'aahu'- 
lahu Ta'aalaa yaumal-giaamati 'alaa ru-uusil-khalaa-igi hattaa yukhaiyira- 
hu fi ayyil-huuri syaa-a” 
Artinya: "Barangsiapa menahan amarahnya, sedang. ia sanggup menerus- 
kannya, niscaya ia dipanggil oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dihadapan 


(1) Dirawikan Al-Bazzar, Ibnu Abid-Dun-ya dan lain-lain dari Ibnu Abbas dengan sanad 
dia'if. 
(2) Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami dari Sahal bin Sa'ad. dengan sanad dla'if. 


101 


manusia ramai, sehingga Allah Ta'ala meminta padanya untuk memilih bi- 
dadari yang mana ia kehendaki”.(1). 

Pada sebahagian kitab-kitab yang diturunkan kepada sebahagian nabi-nabi, 
tersebut: "Hai anak Adam ! Ingatlah-kepadaKu ketika engkau marah, nis- 
caya AKU ingat kepadamu ketika AKU marah ! Maka tidak AKU hapus- 
kan engkau dalam orang-orang yang AKU hapuskan”. 

Adapun sepakat dengan teman-teman, yaitu: engkau tahu, bahwa Allah 
Ta'ala memarahi engkau, apabila engkau mencari kemarahanNya untuk 
mencari keridlaan (kesenangan) makhluk. Maka bagaimanakah engkau me- 
nyenangkan dirimu, bahwa engkau memuliakan orang lain dan menghina- 
kan Tuhanmu ? Maka engkau tinggalkan keridlaanNya, untuk memperoleh 
keridlaan mereka. Kecuali, bahwa kemarahanmu itu karena Allah Ta'ala. 
Dan yang demikian, tidak mengharuskan untuk engkau sebutkan orang 
yang dimarahi itu dengan sebutan jahat. Akan tetapi sayogialah, bahwa 
engkau marah pula akan teman-temanmu karena Allah Ta'ala, apabila me- 
reka menyebutnya dengan sebutan jahat. | 

Karena mereka telah mendurhakai Tuhan engkau dengan dosa yang ter- 
keji. Yaitu: umpatan 

Adapun membersihkan diri sendiri (tanzihun-nafsi), dengan menyandarkan 
orang lain kepada pengkhianatan, dimana -sebetulnya- ia tidak memerlu- 
kan menyebutkan orang lain itu, maka engkau mengobatinya, ialah: de- 
ngan mengetahui, bahwa tampil untuk membenci AL-KHALIO itu lebih be- 
rat dibandingkan dari tampilnya untuk membenci makhlug. Dan engkau 
dengan mengumpat itu, tampil untuk kemarahan Allah dengan yakin. Dan 
engkau tidak tahu, bahwa engkau melepaskan diri dari kemarahan manusia 
atau tidak. Lalu engkau melepaskan dirimu di dunia, dengan sangka-wa- 
ham. Dan engkau akan binasa di akhirat dan merugilah kebaikan engkau 
dengan hakikat yang sebenarnya. Dan hasilnya bagi engkau, ialah celaan 
Allah Ta'ala sekarang juga. Dan engkau menantikan akan penolakan ce- 
laan makhluk pada masa depan. Inilah kebodohan dan kehinaan yang 
penghabisan. 

Adapun alasan engkau, seperti engkau katakan: jikalau aku memakan ha- 
ram, maka si Anu pun memakannya. Dan jikalau aku menerima harta sul- 
tan, maka si Anu pun menerimanya. Maka ini suatu kebodohan. Karena 
engkau membuat alasan, dengan mengikuti orang yang tidak boleh diikuti. 
Karena orang yang menyalahi perintah Allah Ta'ala, maka tidak diikuti, si- 
apa pun orangnya. Dan jikalau orang lain masuk neraka dan engkau sang- 
gup untuk tidak memasukinya, niscaya janganlah engkau sepakat dengan 
dia. Jikalau engkau sepakat, niscaya bodohlah pikiranmu. 

Maka pada apa yang engkau sebutkannya umpatan dan tambahan perbua- 
tan maksiat itu, telah engkau tambahkan kepada apa yang engkau meminta 


(1) Dirawikan Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Ma'az bin Anas. 


102 


maaf daripadanya. Dan engkau daftarkan serta berkumpulnya diantara dua - 
perbuatan maksiat, diatas kebodohan dan kedunguan engkau. Dan adalah 
engkau seperti kambing betina yang memandang kepada kambing jantan, 
yang menjatuhkan dirinya dari puncak bukit. Lalu dia juga menjatuhkan 
dirinya. Dan jikalau kambing betina itu mempunyai lidah yang menuturkan 
dengan meminta ma'af dan diamenegaskan dengan permintaan ma'af itu 
dan berkata: “Kambing jantan itu lebih pandai daripadaku” dan ia telah 
membinasakan dirinya, maka begitulah pula aku berbuat, niscaya engkau a- 
kan tertawa dari kebodohan kambing betina itu. Dan keadaan engkau sa- 
malah dengan keadaannya. Kemudian, engkau tidak merasa heran dan ti- 
dak tertawa dari diri engkau sendiri. 

Adapun maksud engkau berbangga dan membersihkan diri dengan kele- 
bihan keutamaan, dengan engkau mencela orang lain, maka sayogialah 
engkau ketahui, bahwa engkau dengan apa yang engkau sebutkan itu, telah 
engkau batalkan kelebihan engkau pada sisi Allah. Dan engkau dari ke- 
yakinan manusia itu, kelebihan engkau dalam bahaya. Kadang-kadang ber- 
kurang kepercayaan mereka pada engkau, apabila mereka mengetahui a- 
kan engkau mencela manusia. Maka adalah engkau, sesungguhnya telah 
menjualkan apa yang pada AL-KHALIO dengan yakin dengan apa yang 
pada makhluk dengan sangka-waham. Jikalau berhasil bagi engkau dari 
makhluk, keyakinan kelebihan, niscaya sesungguhnya mereka tidak terle- 
pas sesuatu pun daripada Allah dengan engkau. 

Adapun pengumpatan dikarenakan oleh dengki, maka itu adalah pengum- 
pulan diantara dua azab. Karena engkau dengki kepadanya diatas kenik- 
matan duniawi dan adalah engkau di dunia ini diazabkan dengan kedeng- 
kian. Maka tidaklah engkau merasa cukup dengan demikian, sehingga eng- 
kau tambahkan kepadanya azab akhirat. 

Maka engkau rugikan diri engkau sendiri di dunia. Lalu menjadi pula eng- 
kau merugi di akhirat. Karena engkau kumpulkan diantara dua larangan. 
Engkau maksudkan orang yang engkau dengkikan, lalu engkau kenakan a- 
kan diri engkau sendiri. Dan engkau hadiahkan kepadanya kebaikan eng- 
kau. Jadi, engkau adalah temannya dan musuh diri engkau sendiri. Karena 
tidak mendatangkan melarat kepadanya, oleh pengumpatan engkau. Dan 
engkau mendatangkan melarat akan engkau sendiri. Dan memberi man- 
fa'at kepadanya. Karena engkau pindahkan kepadanya kebaikan-kebaikan 
engkau. Atau engkau pindahkan kepada engkau sendiri. keburukan-kebu- 
rukannya. Dan tidak bermanfa'at bagi engkau. Engkau telah kumpulkan 
kepada kekejian dengki, akan bodohnya kedunguan. Kadang-kadang ke- 
dengkian engkau dan kecelaan engkau, menjadi sebab tersiarnya kelebihan 
orang yang engkau dengki, sebagai dikatakan pada sekuntum syair:- 


Apabila dikehendz8i oleh Allah, 
tersiarnya keutamaan yang tersembunyi, 


103 


maka disediakan untuknya oleh Allah, 
suatu lidah yang pendengki......... 


Adapun penghinaan, maka maksud engkau dari penghinaan itu, ialah 
menghinakan orang lain dihadapan manusia, dengan menghinakan dirimu 
sendiri pada sisi Allah Ta'ala, pada sisi malaikat-malaikat dan nabi-nabi. 
Kepada mereka rahmat dan sejahtera. 

Jikalau engkau berpikir pada kerugian engkau, penganiayaan engkau, 
malunya engkau dan hinanya engkau pada hari kiamat, hari yang engkau 
bawa kejahatan-kejahatan orang yang engkau permainkannya dan engkau 
dihalau ke api neraka, niscaya mendahsyatkan akan engkau, oleh yang de- 
mikian, dari menghinakan akan sahabat engkau. Jikalau engkau tahu akan 
keadaan engkau, niscaya adalah engkau lebih utama untuk tertawa dari hal 
engkau sendiri. Karena engkau memperolok-olokkannya dihadapan orang 
yang sedikit jumlahnya (teman-teman engkau) dan engkau bawa diri eng- 
kau sendjri, untuk diambilnya tangan engkau pada hari kiamat, dibawanya 
kehadapan manusia ramai. Dan dihalaunya engkau dibawah kejahatan-ke- 
jahatannya, sebagaimana dihalau keledai ke dalam api, dimana ia memper- 
main-mainkan engkau, gembira dengan kehinaan engkau dan merasa se- 
nang dengan pertolongan Allah Ta'ala kepadanya, diatas kerugian engkau 
dan kekuasaannya membalas dendam atas engkau. 

Adapun kasih sayang kepada orang diatas dosanya, maka itu baik. Akan 
tetapi, engkau didengkikan oleh Iblis, lalu disesatkannya engkau. Dan di- 
ajaknya berbicara dengan engkau dengan apa yang dipindahkan daripada 
kebaikan-kebaikan engkau kepada orang itu, akan apa yang lebih banyak 
dari kekasih-sayangan engkau. Maka itu adalah tambalan untuk dosa orang 
yang dikasih-sayangi. Lalu keluarlah orang itu dari keadaannya dikasih-sa- 
yangi dan terbaliklah engkau yang berhak untuk dikasih sayangi. Karena 
telah batal pahala engkau dan engkau telah berkurang dari kebaikan-keba- 
ikan engkau. 

Begitu pula kemarahan karena Allah Ta'ala, tidak mengharuskan mengum- 
pat. Dan sesungguhnya setan yang menyukakan engkau untuk mengumpat, 
supaya batal pahala kemarahan engkau. Dan jadilah engkau yang tampil 
dengan pengumpatan untuk dibenci oleh Allah "Azza wa Jalla. 

Adapun keheranan kepada diri (ta'jub), apabila membawa engkau kepada 
pengumpatan, lalu engkau merasa heran dari diri engkau sendiri, bagaima- 
na engkau telah membinasakan diri engkau dan agama engkau, dengan a- 
gama atau dunia orang lain. Dan dalam pada itu, engkau tidak aman dari 
siksaan dunia. Yaitu dikoyakkan oleh Allah tabir yang menutupi keku- 
rangan engkau, sebagaimana engkau dengan keta'juban itu, mengoyakkan 
tabir yang menutupi kekurangan saudara engkau. 

Jadi, obat semua yang demikian itu, ialah: ma'rifah saja dan meyakini hal- 
hal itu yang menjadi pintu keimanan. Maka barangsiapa yang kuat imannya 


104 


dengan semua itu, niscaya -sudah pasti- tercegahlah lidahnya daripada me- 
ngumpat. ` 


PENJELASAN: pengharaman mengumpat dengan hati. 


Ketahuilah, bahwa jahat sangka itu haram, seperti jahatnya perkataan. Ma- 
ka sebagaimana diharamkan kepada engkau memperkatakan orang lain de- 
ngan lidah engkau, dengan menyebutkan keburukan-keburukan orang lain, 
maka tiadalah bagi engkau untuk memperkatakan diri engkau sendiri dan 
berjahat sangka akan saudara engkau. Dan tidaklah maksudku yang demi- 
kian, selain dari kebusukan hati dan menghukum buruk orang lain. 
Adapun gurisan-gurisan dalam hati dan kata hati, maka itu dima'afkan. 
Bahkan syak-wasangka pun dima'afkan. Akan tetapi yang dilarang, ialah 
bahwa: menyangka-Dan sangkaan itu, ibarat daripada kecenderungan diri 
dan hati kepadanya. 

Allah Ta'ala berfirman:- 


P Ega ARENAS 

oY R1) 
(Yaa-ayyuhal-ladziina aamanuuj-tanibuu katsiiran minadh-dhanni, inna ba'- 
dladh-dhanni itsmun) 
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman ! Jauhilah kebanyakan purba- 
sangka (kecurigaan). karena sebagian dari purba-sangka itu dosa !”.S.Al- 
Hujurat, ayat 12. | 
Sebab pengharamannya, ialah, bahwa rahasia hati itu, tiada yang menge- 
tahuinya, selain Allah yang mahatahu yang ghaib-ghaib. Maka tiadalah 
berhak engkau meyakini akan kejahatan pada orang lain, kecuali apabila 
telah terbuka bagi engkau dengan jelas, yang tidak menerima untuk dita'- 
wilkan. Maka ketika itu, tidak mungkin bagi engkau, selain mempercayai 
apa yang engkau ketahui dan engkau saksikan. 
Yang tidak engkau saksikan dengan mata engkau dan tidak engkau dengar 
dengan telinga engkau, kemudian jatuh dalam hati engkau, maka adalah 
setan yang mencampakkannya kepada engkau. Sayogialah engkau mendus- 
takan setan itu. Karena itu adalah yang lebih fasik dari semua orang fasik. 
Allah Ta'ala berfirman:- 


CAA ES aa 
(1 Jap BA) > Sha SAJA peka aan 


(Yaa-ayyul-ladziina aamanuu injaa-akum faasigun bi-naba-in fa- 
tabayyanuu, an tushiibuu gauman bi-jahaalatin, fa tushbihuu 'alaa maa fa 
'altum naadimiin). 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman ! Kalau datang kepada kamu o- 
rang jahat membawa berita, periksalah dengan seksama, supaya kamu ja- 


105 


ngan sampai mencelakakan suatu kaum dengan tiada diketahui, kemudian 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. 

S.Al-Hujurat, ayat 6. 

Maka tidak boleh membenarkan Iblis. Dan jikalau ada disitu suatu ba- 
yangan, yang menunjukkan kepada kerusakan dan mungkin sebaliknya, 
niscaya tidak boleh engkau membenarkannya. Karena orang fasik itu 
menggambarkan, bahwa ia akan dibenarkan perkhabarannya. Akan tetapi, 
tidak boleh bagi engkau membenarkannya. Sehingga seorang yang berbau 
mulutnya, lalu didapati padanya bau khamar, tidak boleh ia disiksa. Karena 
dapat dikatakan, bahwa mungkin ia telah berkumur-kumur dengan khamar 
can diludahinya. Dan ia tidak meminumnya. Atau dibawa orang kepadanya 
dengan paksaan. Maka semua itu -tidak mustahil- dalil yang mungkin. Ma- 
ka tidak boleh dibenarkan dengan hati dan berjahat sangka kepada orang 
muslim dengan yang demikian. Nabi s.a.w. bersabda:- 


FAEG, TPT en AN eh, 
HAN ab Ao wA YAA Ken 3 
(Inna'llaaha harrama minal-muslimi damahu wa maalahu wa an yudhanna 
bihi dhannas- sau-i). 
Artinya: "Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan dari orang muslim, 
darahnya dan hartanya dan bahwa menyangkakannya dengan sangkaan ja- 
hat”.(1). 
Maka tidak diperbolehkan sangkaan jahat, kecuali dengan apa yang diper- 
bolehkan harta. Yaitu: penyaksian itu sendiri atau saksi yang adil. Maka 
apabila tidak ada seperti yang demikian dan terguris bagi engkau waswas 
jahat sangkaan, maka sayogialah engkau menolakkannya dari hati engkau. 
Dan engkau menetapkan, bahwa keadaan orang itu pada engkau tertutup, 
sebagaimana adanya. Dan bahwa yang engkau lihat dari orang tersebut, 
mungkin baik dan mungkin buruk. 
Maka jikalau engkau bertanya: "Dengan apa dapat dikenal ikatan sangka 
dan keraguan hati yang tergerak didalam dada dan hati yang berbicara ?”. 
Kami jawab, bahwa ikatan jahatnya sangka itu ialah berobahnya hati da- 
ripada yang sudah-sudah. Lalu hati itu lari (tidak dekat) lagi dari hal itu, 
merasa berat dan lemah daripada memeliharanya, merasa kehilangan, me- 
muliakan dan merasa sedih, disebabkan jahat sangka itu. 
Maka inilah tanda-tanda ikatan sangkaan dan mencari bukti-buktinya, Nabi 
s.a.w. bersabda: 


TA AN 


Pee 


È 


(Tsalaatsun fil-mu'mini wa lahu minhunna makh-rajun, fa makh-rajuhu min 


(1) Dirawikan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dengan sanad dia'if. 


106 


suu-idh-dhanni, an laa yuhaqqiqahu). 

Artinya: Tiga perkara pada orang mu'min, dimana ia mempunyai jalan ke- 
luar dari masing-masing yang tiga perkara itu. Maka jalan keluar (way out) 
“dari jahat sangka, ialah: bahwa ia tidak mencari bukti-buktinya”.(1). Ar- 
tinya: ia tidak mencari bukti-buktinya pada dirinya dengan ikatan (ikatan 
pada jahat sangka tersebut) dan dengan perbuatan. Dan tidak pula mem- 
benarkannya pada hati dan pada anggota badannya. 

Adapun pada hati, ialah: dengan berobahnya hati itu kepada menjauhi (liar 
hati) dan benci. Adapun pada anggota badan, ialah: dengan tindakan (per- 
buatan) yang mengharuskan (menghendaki adanya) jahat sangka. Dan se- 
tan kadang-kadang menetapkan didalam hati itu, dengan bayangan yang se- 
sedikit-dikitnya, akan jahatnya orang itu. Dan dijatuhkan oleh setan bisi- 
kan kedalam hati, bahwa: yang demikian, adalah termasuk kecerdikan eng- 
kau, kecepatan pemahaman engkau dan kepintaran engkau. Dan sesung- 
guhnya orang mukmin itu melihat dengan nur (cahaya) Allah Ta'ala. Dan 
orang mu'min itu diatas sebenarnya, memperhatikan diatas penipuan dan 
kezaliman setan. 

Apabila diterangkan kepada engkau oleh seorang adil (jujur) akan sesuatu, 
lalu cenderung sangkaan engkau kepada membenarkannya, niscaya dalam 
hal ini engkau dima'afkan. Karena jikalau engkau mendustakannya, nisca- 
ya engkau penganiaya diatas keadilan (kejujuran) tersebut. Karena engkau 
telah menyangka akan kedustaannya. Dan yang demikian, termasuk pula 
dalam jahat sangka. Maka tiada sayogialah engkau berbaik sangka dengan 
seseorang dan berjahat sangka dengan orang lain. Benar sayogianya engkau 
memeriksa, adakah diantara kedua orang tersebut permusuhan, perdeng- 
kian dan pertengkaran ? Lalu timbul tuduhan, dengan sebab itu.? Agama 
menolak kesaksian bapak yang adil untuk kepentingan anaknya, karena ke- 
curigaan. 

Dan agama menolak kesaksian musuh.(2): 

Maka engkau ketika itu dapat menghentikan pikiran (tawagguf). Jikalau ia 
adil, maka jangan engkau benarkan dan jangan engkau dustakan. Akan te- 
tapi engkau katakan pada diri sendiri: "Orang yang tersebut keadaannya 
adalah padaku dalam penutupan Allah Ta'ala dan urusannya adalah ter- 
dinding (terhijab) daripadaku. Dan tinggal seperti yang telah ada, tiada 
terbuka sedikitpun dari urusannya bagiku”. 

Kadang-kadang orang itu, zahiriahnya adil dan tak ada dengki-mendengki 
diantaranya dan orang tersebut. Tetapi kadang-kadang termasuk kebiasa- 
annya, memperkatakan orang lain dan menyebutkan keburukan-keburukan 
mereka. Dan ini, kadang-kadang disangka orang itu adil, pada hal ia tidak 


(1) Dirawikan Ath-Thabrani dan Haritsah bin An-Nu'man, dengan sanad dia'if. 

(2) Tentang Agama menolak kesaksian bapak untuk kepentingan anaknya dan kesaksian se- 
seorang terhadap musuhnya, tersebut pada hadits yang dirawikan oleh At-Tirmizi dari 
"Aisyah r.a. dan oleh perawi-perawi yang lain (Peny). 


107 


adil. Karena orang pengumpat itu adalah orang fasik. Dan jikalau demikian 
kebiasaannya, niscaya kesaksiannya ditolak. 

Hanya karena banyaknya kebiasaan yang demikian, lalu manusia mengang- 
gap mudah urusan pengumpatan. Dan tidak memperdulikan tentang per- 
perkatakan kehormatan orang banyak. 

Manakala terguris dalam hati engkau suatu gurisan jahat kepada seseorang 
muslim, maka sayogialah engkau menambahkan pada penjagaannya dan 
engkau do'akan kebajikan kepadanya. Sesungguhnya yang demikian 
memarahkan setan dan menolaknya daripada engkau. Lalu ia tidak me- 
lemparkan kepada engkau gurisan jahat, karena ketakutan dari usaha eng- 
kau dengan do'a dan penjagaan. 

Manakala engkau mengetahui akan kesalahan seorang muslim dengan ada 
alasan, maka nasehatilah dia secara rahasia. Dan jangan engkau ditipu oleh 
setan, lalu setan itu, mengajak engkau kepada mengumpatinya. Dan apa- 
bila engkau menasehatinya, maka janganlah engkau menasehatinya, sedang 
engkau gembira melihatnya diatas kekurangan itu. Supaya ia memandang 
kepada engkau dengan pandangan penghormatan. Dan engkau memandang 
kepadanya dengan pandangan penghinaan. Dan engkau meninggi diri dari 
padanya, dengan melahirkan nasehat. 

Dan hendaklah ada maksud engkau, untuk melepaskannya dari dosa ! Dan 
engkau merasa sedih, sebagaimana sedihnya engkau atau diri engkau sen- 
diri, apabila timbul kekurangan atas engkau pada agama engkau. Dan sa- 
yogialah lantaran itu, ditinggalkannya perbuatan dosa itu tanpa nasehat 
engkau, lebih engkau sukai, daripada ditinggalkannya dengan nasehat eng- 
kau. Apabila engkau berbuat demikian, niscaya sesungguhnya engkau telah 
mengumpulkan diantara pahala nasehat dan pahala sedih dengan musibah 
yang menimpa orang itu dan pahala memberi pertolongan Kepadanya pada 
Agamanya. 

Termasuk diantara buah jahat sangka itu mengintip-intip. (at-tajassus). Hati 
sesungguhnya tidak merasa puas dengan sangkaan saja dan mencaci hakikat 
yang sebenarnya. Lalu hati itu berusaha dengan mengintip-intip. Dan me- 
ngintip-intip itu juga dilarang. 

Allah Ta'ala berfirman:- 


— OI on 00 A og aa 
oarso MENARA NET 


(Wa laa tajassasuu wa laa yagh-tab ba'dlukum ba'dlan). 

Artinya: "Janganlah kamu mengintip-intip (mencari-cari keburukan orang) 
dan janganlah mengumpat satu sama lain” .S.Al-Hujurat, ayat 12. 
Mengumpat, jahat sangka dan mengintip-intip itu dilarang pada satu ayat 
tersebut. Arti mengintip-intip (at-tajassus), ialah: tidak dibiarkan hamba 
Allah itu dibawah tabir Allah (ditutup kesalahannya oleh Allah). Lalu di- 
cari jalan supaya sampai kepada mengetahuinya dan merusakkan tabir ter- 


108 


sebut. Sehingga terbukalah baginya hal-hal, jikalau tertutup, niscaya lebih 
menyelamatkan hati dan agamanya. Dan telah kami sebutkan hukum meng- 
intip-intip dan hakikatnya pada ” Kitab Amar Ma'ruf”. 


PENJELASAN: halangan-halangan yang membolehkan mengumpat. 


Ketahuilah, bahwa yang membolehkan menyebut keburukan orang lain, 
yaitu: suatu maksud yang dibenarkan Agama, yang tidak mungkin sampai 
kepada maksud tersebut, selain dengan menyebut keburukan itu. Maka 
yang demikian, menolak dosa umpatan. Yaitu: enam perkara. 

Pertama: penderitaan kezaliman. Sesungguhnya siapa yang menyebutkan se- 
orang hakim dengan kezaliman, pengkhianatan dan mengambil uang suap, 
maka orang tersebut itu pengumpat yang maksiat, jikalau ia tidak dizalimi. 
Adapun orang yang dizalimi oleh pihak hakim, maka ia berhak mengadu 
kezaliman itu kepada sultan (pemerintah). Dan dikatakannya hakim itu za- 
lim, karena tidak mungkin ia memperoleh haknya, kecuali dengan demi- 
kian. Nabi s.a.w. bersabda:- 


(Inna lishaahibil-haggi magaalaa). 

Artinya: "Sesungguhnya yang punya hak itu mempunyai perkataan (berhak 
berbicara)”.(1). 

Nabi s.a.w. bersabda:- 


a 


ASi ea 


(Math-lul-ghaniyyi dhulmun). 

Artinya: Pertangguhannya orang kaya itu, membayar hutang suatu keza- 
liman” (2). 

Nabi s.a.w. bersabda:- 


(Layyul-waajidi yuhillu 'uguubatahu wa 'irdlahu). 

Artinya: "Pertangguhan orang yang memperoleh uang (untuk membayar 
hutangnya), itu menghalalkan penyiksaannya dan kehormatannya”.(3). 
Kedua: permintaan bantuan untuk mengobah kemungkaran dan mengem- 
balikan orang yang berbuat maksiat, kepada jalan yang baik, sebagaimana 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 

(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah: 

(3) Dirawikan Abu Daud, An-Nasa-i dan Ibnu Majah dari Asy-Syuraid, dengan isnad sha- 
hih. 


109 


dirawikan, bahwa 'Umar r.a. singgah pada "Usman r.a. Dan ada yang 
mengatakan, 'Umar r.a. itu singgah pada Thalhah r.a. Lalu 'Umar r.a. 
memberi salam kepadanya, maka tidak dibalasnya salam itu. Lalu 'Umar 
r.a. pergi kepada Abubakar r.a. Maka diceriterakannya yang demikian ke- 
pada Abubakar r.a. Lalu pergilah Abubakar r.a. kepada "Usman r.a. (atau 
kepada Thalhah r.a. menurut riwayat yang lain), untuk memperbaiki yang 
demikian. Dan tidaklah itu pengumpatan pada para shahabat. 

Begitu pula ketika sampai berita kepada 'Umar r.a., bahwa Abu Jundul 
membuat khamar di negeri Syam (Syria), lalu "Umar r.a. menulis surat ke- 
padanya, sebagai berikut:- 


A DN EN AD 3 PN ia 
AI APAE MN SPG NE 
edan GA 


Artinya: "Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. 
Haa Mim. Diturunkan Kitab ini dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Ta- 
hu, Pengampun dosa, Penerima tobat, Keras hukuman dan Banyak mem- 
beri. Tiada Tuhan, selain daripada Dia. KepadaNya kesudahan tujuan”. 
S.Al-Mu'min, ayat 1-2-3. 

Maka bertobatlah Abu Jundul. Dan 'Umar r.a. tidak berpendapat, bahwa 
apa yang disampaikannya itu pengumpatan. Karena maksudnya, adalah un- 
tuk menentang Abu Jundul pada kemungkaran tersebut. Maka bermanfa'at 
baginya nasehat 'Umar r.a. apa yang tidak bermanfa'at baginya nasehat o- 
rang lain. Dan sesungguhnya diperbolehkan ini, dengan maksud yang be- 
nar. Maka kalau tidaklah yang demikian dimaksudkan, niscaya adalah ha- 
ram. 

Ketiga: meminta fatwa, seperti dikatakannya kepada mufti (yang menge- 
luarkan fatwa): "Aku telah dianiaya oleh bapakku atau oleh istriku atau 
oleh saudarakau. Maka bagaimana jalanku pada melepaslan diri?”. Dan 
yang lebih menyelamatkan itu, dengan kata-kata sindiran (kata-kata yang 
tidak langsung), dengan dikatakannya: "Apa katamu tentang orang yang 
dianiaya oleh ayahnya atau oleh saudaranya atau oleh isterinya?”. Tetapi 
penentuan, diperbolehkan sekedar ini. Karena diriwayatkan dari Hindun 
binti 'Utbah, bahwa Hindun berkata kepada Nabi s.a.w.: "Bahwa Abu 
Sufyan itu laki-laki yang kikir. Ia tidak memberikan kepadaku, apa yang 
mencukupkan bagiku dan anakku. Apakah aku ambil, tanpa setahunya?”. 
Maka Nabi s.a.w, menjawab:- 


2 ANN PA 
LAN LKS 


110 


(Khudzii maa yakfiiki wa wala-daki bilma'ruuf) 

Artinya: "Ambillah apa yang mencukupkan bagi engkau dan anak engkau 
dengan yang baik !”.(1). 

Hindun menyebutkan kekikiran dan kezaliman terhadap dia dan anaknya. 
Dan Nabi s.a.w. tidak mencegahnya, karena maksud Hindun, ialah: me- 
minta fatwa. 

Keempat: menakutkan orang muslim daripada kejahatan. Apabila engkau 
melihat seorang ahli fikh (fagih) sering kali datang kepada orang yang ber- 
buat bid'ah (mubtadi”) atau orang fasik dan engkau takut menularnya bid'- 
ah dan fasik itu kepada fagih tadi, maka engkau berhak membuka ke- 
bid'ahan dan kefasikan orang tersebut, manakala yang menggerakkan eng- 
kau bertindak demikian, lantaran takut menjalarnya bid'ah dan fasik. Bu- 
kan lantaran sebab" yang lain. 

Dan itu adalah tempat tipu-daya. Karena, kadang-kadang kedengkianlah 
yang menjadi penggerak. Dan dikacau-balaukan oleh setan yang demikian, 
dengan melahirkan kasih-sayang kepada orang banyak. Begitu pula orang 
yang membeli seorang budak. Dan engkau mengetahui bahwa budak itu 
suka mencuri atau berbuat fasik atau berbuat kekurangan yang lain. Maka 
engkau berhak menyebutkan yang demikian. Karena diamnya engkau itu 
mendatangkan kerugian bagi si pembeli. Dan dalam engkau menyebutkan 
itu, mendatangkan melarat bagi budak tersebut. Dan pihak sipembeli itu le- 
bih utama dijaga. 
Begitu pula al-muzakki (orang yang mengetahui bersih tidaknya seseorang), 
apabila ia ditanyakan tentang keadaan seorang saksi, maka si al-muzakki i- 
tu boleh mencaci si saksi, kalau diketahuinya bahwa saksi itu tercela. 
Begitu pula orang yang diminta pikirannya (al-mustasyar) tentang perka- 
winan dan penyimpanan amanah, maka ia boleh menerangkan apa yang di- 
ketahuinya, dengan maksud nasehat kepada orang yang memintanya nase- 
hat (al-mustasyir) itu. Tidak dengan maksud mencaci. 
Kalau diketahuinya, bahwa orang tersebut akan meninggalkan perkawinan 
dengan semata-mata perkataannya: "Wanita itu tidak pantas untuk eng- 
kau”, maka itu yang sewajibnya dan mencukupi. Dan kalau diketahuinya, 
bahwa orang tersebut tidak akan meninggalkan perkawinan, kecuali dengan 
kata terus-terang dengan kekurangannya, maka bolehlah berkata terus-te- 
rang. Karena Rasulu'llah s. a.w. bersabda: 

- 13 HP 4 na Tar ASN 

AEn NA Goi Pe 

Kua 

(A tar'auna 'an dzikril-faajirih-tikuuhuu hattaa ya'rifahun-naasudz-kuruu- 
huu bi maa ftihi hattaa yahdzarahun-naasu). 
Artinya: "Adakah kamu mencegah daripada menyebutkan orang fasik ? 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a. 


111, 


Bukalah hal-ihwalnya sehingga diketahui oleh manusia ! Sebutkanlah apa 
yang ada padanya, sehingga ia ditakuti oleh manusia!”.(1). 

Mereka mengatakan, bahwa tiga macam manusia, tidak ada pengumpatan 
untuk mereka. Yaitu: penguasa yang zalim, orang yang berbuat bid'ah dan 
orang yang menampakkan kefasikannya. 

Kelima: bahwa adalah orang itu terkenal dengan gelaran yang melahirkan 

kekurangannya. Seperti: si Pincang dan si Kabur mata. (2). Maka tidak 
berdosa orang yang mengatakan: ”Dirawikan oleh Abuz-Zanad, dari Si 
Pincang (Al-A'raj) dan dirawikan oleh Salman dari Si Kabur Mata (Al- 
A'masy)”. Dan yang lain-lain yang serupa dengan itu. 
Para ulama sudah berbuat demikian, karena pentingnya pengenalan. Dan 
karena yang demikian telah terjadi, yang tidak dibenci oleh yang bersang- 
kutan sendiri, kalau diketahuinya, sesudah menjadi termasyur dengan yang 
demikian. 
Ya, jikalau diperoleh yang sederhana dan mungkin untuk pengenalan de- 
ngan kata-kata yang lain, maka itu lebih utama. Karena itu dikatakan bagi 
orang buta (al-a'ma): yang melihat (al-bashir). Karena tukaran dari nama 
kekurangan. 

Keenam: bahwa orang tersebut menampakkan kefasikannya, seperti: orang 
yang menampakkan dirinya seperti wanita, orang yang mempunyai tempat 
minuman keras, orang yang menampakkan dirinya meminum khamar dan 
meminta harta orang dengan setengah paksa. Danorang tersebut termasuk 
orang yang menzahirkan perbuatannya, dimana ia tidak mencegah untuk 
disebutkan dan tidak benci untuk disebutkan dengan demikian. Maka apa- 
bila engkau sebutkan pada orang tersebut, apa yang dizahirkannya, maka 
engkau tidak berdosa. Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- 


O m te 


PPA nn, 23 
Mn ne ita 


(Man algaa jilbaabal-hayaa-i 'an wajhihi fa laa ghiibata lah). 

Artinya: “Barangsiapa mencampakkan baju malunya dari mukanya, maka 
tiada menjadi pengumpatan baginya”.(3). 

"Umar r.a. berkata: ”Tiada kehormatan bagi orang yang berbuat maksiat”. 
Yang dimaksud, ialah: orang yang menampakkan kefasikannya, tidak o- 
rang yang menutupkannya. Karena orang yang menutupkannya, harus di- 
pelihara kehormatannya. 


(1) Dirawikan Ath-Thabrani dan Ibnu Hik dan engkau takut menularnya bid'- 
ah dan fasik itu kepada fagih tadi, maka engkau berhak membuka ke- 
bid'ahan dan kefasikan orang tersebut, manakala yang menggerakkan eng- 
kau bertindak demikian, lantaran takut menjalarnya bid'ah dan fasik. Bu- 
kan lantaran sebab" yang lain. 

Dan itu adalah tempat tipu-daya. Karena, kadang-kadang kedengkianlah 
yang menjadi penggerak. Dan dikacau-balaukan oleh setan yang demikian, 
dengan melahirkan kasih-sayang kepada orang banyak. Begitu pula orang 
yang membeli seorang budak. Dan engkau mengetahui bahwa budak itu 
suka mencuri atau berbuat fasik atau berbuat kekurangan yang lain. Maka 
engkau berhak menyebutkan yang demikian. Karena diamnya engkau itu 
mendatangkan kerugian bagi si pembeli. Dan dalam engkau menyebutkan 
itu, mendatangkan melarat bagi budak tersebut. Dan pihak sipembeli itu le- 
bih utama dijaga. 

Begitu pula al-muzakki (orang yang mengetahui bersih tidaknya seseorang), 
apabila ia ditanyakan tentang keadaan seorang saksi, maka si al-muzakki i- 
tu boleh mencaci si saksi, kalau diketahuinya bahwa saksi itu tercela. 
Begitu pula orang yang diminta pikirannya (al-mustasyar) tentang perka- 
winan dan penyimpanan amanah, maka ia boleh menerangkan apa yang di- 
ketahuinya, dengan maksud nasehat kepada orang yang memintanya nase- 
hat (al-mustasyir) itu. Tidak dengan maksud mencaci. 

Kalau diketahuinya, bahwa orang tersebut akan meninggalkan perkawinan 
dengan. semata-mata perkataannya: "Wanita itu tidak pantas untuk eng- 
kau”, maka itu yang sewajibnya dan mencukupi. Dan kalau diketahuinya, 
bahwa orang tersebut tidak akan meninggalkan perkawinan, kecuali dengan 
kata terus-terang dengan kekurangannya, maka bolehlah berkata terus-te- 
rang. Karena Rasulu'llah s. a.W. Peanan 


Ea AA Nan PP 
HN MUA 523 NA Es 
SAB IE 
(A tar'auna 'an dzikril-faajirih-tikuuhuu hattaa ya'rifahun-naasudz-kuruu- 
huu bi maa ftihi hattaa yahdzarahun-naasu). 


Artinya: "Adakah kamu mencegah daripada menyebutkan orang fasik ? 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a. 


111, 


Bukalah hal-ihwalnya sehingga diketahui oleh manusia ! Sebutkanlah apa 
yang ada padanya, sehingga ia ditakuti oleh manusia!”.(1). 

Mereka mengatakan, bahwa tiga macam manusia, tidak ada pengumpatan 
untuk mereka. Yaitu: penguasa yang zalim, orang yang berbuat bid'ah dan 
orang yang menampakkan kefasikannya. 

Kelima: bahwa adalah orang itu terkenal dengan gelaran yang melahirkan 

kekurangannya. Seperti: si Pincang dan si Kabur mata. (2). Maka tidak 
berdosa orang yang mengatakan: ”Dirawikan oleh Abuz-Zanad, dari Si 
Pincang (Al-A'raj) dan dirawikan oleh Salman dari Si Kabur Mata (Al- 
A'masy)”. Dan yang lain-lain yang serupa dengan itu. 
Para ulama sudah berbuat demikian, karena pentingnya pengenalan. Dan 
karena yang demikian telah terjadi, yang tidak dibenci oleh yang bersang- 
kutan sendiri, kalau diketahuinya, sesudah menjadi termasyur dengan yang 
demikian. 
Ya, jikalau diperoleh yang sederhana dan mungkin untuk pengenalan de- 
ngan kata-kata yang lain, maka itu lebih utama. Karena itu dikatakan bagi 
orang buta (al-a'ma): yang melihat (al-bashir). Karena tukaran dari nama 
kekurangan. 

Keenam: bahwa orang tersebut menampakkan kefasikannya, seperti: orang 
yang menampakkan dirinya seperti wanita, orang yang mempunyai tempat 
minuman keras, orang yang menampakkan dirinya meminum khamar dan 
meminta harta orang dengan setengah paksa. Danorang tersebut termasuk 
orang yang menzahirkan perbuatannya, dimana ia tidak mencegah untuk 
disebutkan dan tidak benci untuk disebutkan dengan demikian. Maka apa- 
bila engkau sebutkan pada orang tersebut, apa yang dizahirkannya, maka 
engkau tidak berdosa. Rasulv'llah s.a.w. bersabda:- R 


AAA Oo an my AR an 
Lane AN ata 


(Man algaa jilbaabal-hayaa-i 'an wajhihi fa laa ghiibata lah). 

Artinya: "Barangsiapa mencampakkan baju malunya dari mukanya, maka 
tiada menjadi pengumpatan baginya” .(3). 

'Umar r.a. berkata: "Tiada kehormatan bagi orang yang berbuat maksiat”. 
Yang dimaksud, ialah: orang yang menampakkan kefasikannya, tidak o- 
rang yang menutupkannya. Karena orang yang menutupkannya, harus di- 
pelihara kehormatannya. 


(l) Dirawikan Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban, dalam perawi-perawi yang lemah. 

(2) Pincang, dalam bahasa Arab: al-a'raj dan itu gelar Abdurrahman bin Hurmuz Al-Oura- 
syi, sahabat Abu Hurairah yang terbesar, wafat di Iskandariah tahun 117 H. Dan Al- 

.. 'A'masy (Kabur Mata) gelar Sulaiman bin Mahran Al-Kufi (Peny). 

(39 Maksud hadits ini, orang yang tidak bermalu, maka apa yang dikatakan kepadanya itu, 
tidak menjadi umpatan. Dirawikan Ibnu 'Uda dan Abusy-Syaikh dari Anas, dengan sanad 
dla'if. 


112 


Ash-Shultu bin Thuraif berkata: "Aku bertanya pada Al-Hasan Al-Bashari: 
"Laki-laki yang fasik, yang menampakkan kemaksiatannya, apakah sebu- 
tanku kepadanya, dengan apa adanya itu, pengumpatan kepadanya?”. Al 
Hasan meniawab: “Tidak dan tidak ada kemuliaan bagi orang itu” 
Al-Hasan berkata: ”Tiga macam manusia, tiada menjadi pengumpatan bagi 
mereka,yaitu: orang yang mengikuti hawa-nafsu, orang fasik yang menam- 
pakkan kefasikannya dan imam (penguasa) yang zalim”. 

Maka orang tiga macam tersebut, dikumpulkan mereka oleh menzahirkan 
perbuatan ttu. Dan kadang-kadang mereka berbangga diri dengan perbuat- 
an tersebut. Maka bagaimanakah mereka tiada menyukai yang demikian ? 
Dan mereka bermaksud menzahirkannya. 

Benar, jikalau disebut apa yang tidak dizahirkannya, maka itu berdosa. 
Berkata 'Auf bin Abi Jamilah AI-A rabi: "Aku masuk ke tempat Ibnu Sirin. 
Maka aku perkatakan padanya tentang Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsagafi. 
Lalu Ibnu Sirin menjawab: "Sesungguhnya Allah menghukum dengan adil. 
IA akan menuntut balas uatuk Al-Haijaj dari orang yang mengumpatinya, 
sebagaimana IA menuntut balas dari Al-Hajjaj untuk orang dianiayainya. 
Dan engkau sesungguhnya apabiia menjumpai Allah Ta'ala besok, niscaya 
dosa yang paling kecil yang engkau peroleh. adalah tebih berat atas engkau 
dari dosa yang paling besar yang diperoleh oleh Al-Hajjaj”. 


PENJELASAN: kafarat umpatan. 


Ketahuilah, bahwa wajib atas orang yang mengumpat itu menyesal, ber- 
tobat dan merasa sedih diatas perbuatan yang telah diperbuatnya. Supaya 
dengan demikian, ia keluar dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemu- 
dian ia minta pada orang yang diumpatinya, supaya dihalalkannya. Lalu 
keluarlah ia daripada menganiayainya. Dan sayogialah untuk meminta 
dihalalkan itu, dimana ja dengan keadaan sedih, sangat terharu dan me- 
nyesal diatas perbuatannya. Karena orang yang ria, kadang-kadang memin- 
ta dihalaikan, untuk melahirkan dirinya orang wara”, sedang pada batinnya, 
ia tidak menyesal. Maka ia telah mengerjakan suatu maksiat lain. 
Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Mencukupilah dia ber-istighfar (meminta 
ampun Tuhan), tanpa meminta dihalalkan (dima'afkany”. Mungkin beliau 
mengambil dalil pada yang demikian, dengan apa yang dirawikan Anas bin 
Malik, dimana Anas berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- 
PA pap 

(Aas M Alang pa 3 3d 
(Kaffaaratu mani'gh-tabtahu an tastagh-fira lah). 
Artinya: "Kaffarah (pembayar hutang dosa) kepada orang yang engkau 


umpati, ialah, bahwa engkau meminta diampuni dosanya (engkau membaca 
istghfar bagi dosanya)”.(1): 


() Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Al-Harits bin Abi Usamah dari Anas dengan sanad 
dia'if. 


13: 


Mujahid berkata: ”Kaffarah engkau makan daging saudara engkau, ialah, 
bahwa engkau pujikan dia dan engkau do'akan kebajikan baginya”. 
Ditanyakan 'Atha' bin Abi Ribah, tentang tobat daripada mengumpat. La- 
lu ia menjawab: ”Bahwa engkau pergi kepada teman engkau itu, lalu eng- 
kau katakan kepadanya: "Aku berdusta tentang apa yang aku katakan. 
Dan aku telah berbuat aniaya dan berbuat jahat kepada engkau. Maka ji- 
kalau engkau mau, engkau ambillah hak engkau. Dan jikalau engkau mau, 
engkau ma'afkanlah”. | 

Inilah yang lebih benar !. 

Kata orang yang mengatakan, bahwa kehormatan tiada gantinya, maka ti- 
ada wajib meminta dihalalkan, kecuali harta, adalah perkataan lemah. Ka- 
rena wajib pada kehormatan, hukum gadzaf (hukum karena menuduh o- 
rang berzina dan tidak dapat dikemukakan empat orang saksi). Dan adanya 
hak menuntut hukum tersebut. 

Bahkan pada hadits shahih, diriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. bersabda: 


232 PT raat TO “23 . Pe “4 04 PP Pa 
LAMA mah Je P5 Adaa 2 Ke MAN SEA 
9 PTE 9-0 KG 9 A3 uap AG 482 
AON 2 Cs IL ap 
ma TI — kw-— 0 “. TA PI 9 — 2 Pe 
SE nota SEK on 


3) 


- 
— 


2 Par Heo 


2 


bi 


Artinya: "Barangsiapa ada padanya perbuatan kezaliman bagi saudaranya, 
mengenai kehormatan atau harta maka hendaklah ia meminta dihalalkan: 
dari saudaranya itu, sebelum datangnya hari, dimana disitu tidak ada dinar 
dan dirham. Sesungguhnya diambilkan dari kebaikan-kebaikannya. Jikalau 
ia tiada mempunyai perbuatan kebaikan, niscaya diambilkan dari perbuatan 
kejahatan saudaranya, lalu ditambahkan pada kejahatannya”.(1). 

?'Aisyah r.a. berkata kepada seorang wanita, yang mengatakan kepada wa- 
nita lain, bahwa wanita itu panjang ekor: "Sesungguhnya engkau telah me- 
ngumpatinya, maka mintalah ia menghalalkannya !” 

Jadi, haruslah meminta dihalalkan, jikalau sanggup atas yang demikian. 
Kalau orang yang diumpati itu berada jauh atau sudah mati, maka sayogi- 
alah membanyakkan istighfar dan do'a kepadanya. Dan meminta banyak 
kebaikannya. | 

Kalau anda bertanya: Adakah wajib meminta dihalalkan itu ?” 

Maka aku menjawab: tidak ! Karena itu adalah perbuatan berbuat kebai- 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. 





114 


kan (tabarru”). Dan tabarru' itu suatu keutamaan dan tidak wajib. Akan 
tetapi perbuatan yang dipandang baik. Dan jalannya orang yang meminta 
ma'af itu, bahwa ia membanyakkan pujian kepada orang yang bersangkut- 
an dan kasih-sayang kepadanya. Dan selalu ia berbuat demikian, sehingga 
orang tersebut baik hatinya. Jikalau tidak juga baik hatinya, maka permin- 
taan-kema'afannya dan kekasih-sayangannya itu suatu perbuatan baik yang 
diperhitungkan baginya, yang mengimbangi kejahatan, pada hari kiamat. 
Sebagian ulama terdahulu (ulama salaf), tidak mau menghafalkan. Sa'id bin 
Al-Musayyab berkata: ”Aku tidak akan menghalalkan orang yang. meng- 
aniayai aku”. Ibnu Sirin berkata: "Aku tidaklah yang mengharamkan pe- 
ngumpatan kepadanya, lalu aku yang menghalalkannya. Sesungguhnya Al- 
lah yang mengharamkan pengumpatan kepadanya. Dan tidaklah aku yang 
berhak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah untuk selama-lama- 
nya”. 
Kalau anda bertanya: "Apakah artinya sabda Nabi s.a.w.: "Sayogianya 
bahwa meminta dihalalkan pengumpatan itu”, sedang menghalalkan apa 
yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu tidak mungkin ?” 

Maka kami menjawab: "Bahwa yang dimaksudkan, ialah meminta ma'af 
dari perbuatan penganiayaan, Bukan untuk membalikkan yang haram men- 
jadi halal. Dan apa yang dikatakan Ibnu Sirin itu baik, pada penghalalan 
sebelum pengumpatan. Karena sesungguhnya tidak boleh ia menghalalkan 
pengumpatan bagi orang lain”. 

Kalau anda bertanya: ”Apa artinya Hg Nabi s.a.w.: 


PET LOLA 
Ela BIS 


(A ya'jazu ahadukum an yakuuna ka Abii Dlamdlamin, kaana idzaa kha- 
raja min baitihi, gaala: allaahumma innii gad tashad-dagtu bi'irdlii 'alan- 
naas). 

Artinya: "Adakah seseorang kamu lemah untuk menjadi seperti Abu 
Dlamdiam ? Ia apabila keluar dari rumahnya, berdo'a: "Wahai Allah Tu- 
hanku ! Sesungguhnya aku telah bersedekah dengan kehormatanku kepada 
manusia”.(1). 

Maka bagaimanakah ia bersedekah dengan kehormatan? Orang yang ber- 
sedekah dengan kehormatan, bolehkah diambil ? Jikalau sedekah itu tidak 
dilaksanakan, miaka apakah artinya menggerakkan perbuatan tersebut ? 
Maka kami jawab, bahwa artinya: "Sesungguhnya aku tidak mencari ke- 
zaliman pada hari kiamat daripadanya dan aku tidak bermusuh-musuhan 
dengan dia”. Kalau tidak demikian, maka pengumpatan itu tidak menjadi 
halal dan kezaliman itu tidak gugur daripadanya. Karena itu adalah kema'- 
afan sebelum wajib. Kecuali itu, adalah janji dan ia berhak bercita-cita me- 


(1) Dirawikan Al-Bazzar dan Ibnu-sanni dari Anas, dengan sanad dia'if. 


115 


nepati janji, dengan tidak akan bermusuh-musuhan. Kalau ia kembali dan 
bermusuh-musuhan, maka perbandingannya adalah seperti hak-hak yang 
lain, bahwa ia berhak yang demikian. Bahkan para ulama figh menegas- 
kan, bahwa barangsiapa memperbolehkan gazaf (tuduhan berzina), niscaya 
tidaklah gugur (hilang) haknya, dari hukuman si penuduh zina itu. Dan ke- 
zaliman akhirat itu seperti kezaliman dunia. 

Pada umumnya, kema'afan itu lebih utama. Al-Hasan Al-Bashari r.a. ber- 
kata: ” Apabila dikumpulkan segala ummat dihadapan Allah 'Azza wa Jalla 
pada hari kiamat, niscaya mereka itu dipanggil: "Hendaklah bangun berdiri 
siapa yang mempunyai pahala pada Allah !”. Maka tiada yang bangun ber- 
diri, selain orang-orang yang mema'afkan manusia di dunia. Allah Ta'ala 


berfirman:- Ka Lau MK Sma sap SIKA 

KA ya)» BA A3 APA S3 31 Ip goal 15 
(Khudzil-'afwa wa'mur bilurfi wa a'ridl anil-jaahiliin). 
Artinya: "Hendaklah engkau pema'af dan menyuruh mengerjakan yang ba- 
ik dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan itu”. S.Al- 


A'raf,ayat 199. 
Nabi S.a.w. Dean - 


Aa PA Pa » AS 
SEN ANN IG, 1 1 Ta Mp 
Paparan Tepi 5 PA Aang s-zriG 


(Yaa-jibriilu ! Maahaadzal-'afwu? Fa Paula Ta'aalaa ya'muruka 
an ta'ffuwa 'am-man dhalamaka wa tashila man gatha'aka wa tu'thiya man 
harramaka). 

Artinya: "Hai Jibril ! Apakah ma'af itu ?”. Lalu Jibril menjawab: "Bahwa 
Allah Ta'ala menyuruh engkau untuk memberi ma'af orang yang menga- 
niaya engkau, menyambung (shilaturrahim) dengan orang yang memutus- 
kan shilaturrahim dengan engkau dan memberikan kepada orang yang ti- 
dak mau (mengharamkan) memberi kepada engkau” .(1). 

Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashari r.a., bahwa seorang laki-laki ber- 
kata kepadanya: "Bahwa si Anu telah mengumpat engkau”. Lalu Al-Hasan 
mengirimkan satu baki kurma belum kering (ruthab) kepadanya. Dan ia 
berkata kepada orang itu: "Telah sampai kepadaku, bahwa engkau telah 
menghadiahkan kepadaku, dari kebaikan-kebaikan engkau. Maka aku ber- 
maksud membalas hadiah engkau kepada engkau. Maka ma'afkan aku, 
bahwa aku tidak sanggup membalas kepada engkau dengan sempurna !”. 
BAHAYA KEENAMBELAS: FITNAH (NAMIMAH). 


Allah Ta'ala berfirman:- 
(Wak. Pn) sea Un Na 


(1) Hadits ini telah diterangkan dulu pada bab tentang: "Latihan Jiwa”. 


116 


(Hammaazin, masysyaa-in binamiim). 

Artinya: "Suka mencela, berjalan membuat hasung dan fitnah”.S.Al-Oa- 
lam, ayat 11. 

Sesudah ayat tadi, Allah Ta'ala berfirman:- 


aT - 
(Wal. y K3 Di an & 013. w23 
3) pe Kena 


(Utullin ba'da dzaalika zaniim). 

Artinya: "Berbudi rendah, selain dari itu tak tentu pula siapa 
bapanya”.S.Al-Oalam, ayat 13. 

Abdullah bin Al-Mubarak berkata: “Az-zaniim pada ayat diatas (yang ar- 
tinya: tak tentu pula siapa bapanya), ialah anak zina yang tidak me- 
nyembunyikan perkataan”. Abdulllah bin Al-Mubarak meng-isyaratkan de- 
ngan yang demikian, bahwa tiap-tiap orang yang tidak menyembunyikan 
perkataan dan berjalan kesana-kemari dengan membawa fitnah itu menun- 
jukkan bahwa orang itu anak zina, karena difahami dari firman Allah Azza 
wa Jalla- ayat 13 tadi-. Az-zaniim itu bapa angkat (ad-da'iyyu). 

Allah Ta'ala berfirman:- 


ka Yuka -» NG 
Okay) “9 TN 


(Wailun li-kulli humazatin lumazah). 

Artinya: "Celaka untuk setiap pengumpat, penista”.S.Al-Humazah, ayat 1. 
Ada yang mengatakan, bahwa al-humazah (yang diartikan diatas: pe- 
ngumpat), ialah: pembawa fimah (an-nammam). 

Allah Ta'ala berfirman:- 


LL 


Cp) « cabe Ur 


(Hammaalatal-hathab). 

Artinya: ”Pemikul kayu api”.S.Al-Lahab, ayat 4. 

Ada yang mengatakan, bahwa pemikul kayu api (hammaalatal-hathab) itu, 
jalah:. pembawa fitnah (nammamah), pembawa perkataan (dari seorang- 
keseorang). 

Allah Ta'ala berfirman:- 


Ia 


WA ya ERA RA UR 


(Fa-khaanataa-humaa, fa lam yugh-niyaa 'anhumaa minal-laahi syai-aa). 
Artinya: ” maka kedua isteri itu (isteri Nabi Nuh dan istri Nabi Luth) ber- 
khianat kepada kedua (suaminya). Karena itu kedua suaminya tiada dapat- 
memberikan pertolongan sedikit juapun kepadanya terhadap hukuman Al- 
lah”.S.At-Tahrim, ayat 10. 


117 


Ada yang mengatakan, bahwa istri Luth menerangkan dengan kedatangan 
tamu dan istri Nuh, menerangkan bahwa Nabi Nuh itu orang gila. 
Nabi s.a.w. bersabda:- 
aa Me Kes 
SEE 


(Laa yadkhulul-jannata nammaam). 
Artinya: "Tidak akan masuk sorga pembawa fitnah”.(1). 
Pada hadits lain, yaitu:- 
D Gt eokaan 

SE LN 
(Laa yadkhulul-jannata gattaat). | 
Artinya: "Tidak akan masuk sorga gattaat (tukang fitnah)”. 

Oattaat, yaitu: nammaam (pembawa fitnah). 

Abu Hurairah berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


KEP TAN TOGA PA EYE A Sana NE 


LO LE 3 


TI KAN ang MA SO 5 


KAT Pu SPAN AN 


(Ahabbukum ilal-laahi ahaasinu-kum akhlaagaa. Al-Muwath-tha-uuna ak- 
naafaa, al-ladziina ya”lafuuna wa yu'lafuun. Wa inna ab-ghadla-kum ila'lla- 
hil-masy-syaa-uuna bin-namiimatil-mufarri-guuna bainal-ikhwaanilmultami - 
suuna lil-buraa-il-'atsaraat) 
Artinya: "Yang paling dikasihi oleh Allah diantara kamu, ialah: mereka 
yang baik akhlak (tingkah-laku), yang merendahkan sayapnya (merendah- 
kan diri), yang suka dengan orang dan yang disukai orang. Dan yang paling 
dimarahi oleh Allah, ialah: mereka yang pergi membawa fitnah, yang men- 
cerai-beraikan diantara sesama saudara dan mencaci orang yang tidak ber- 
salah akan kesalahannya”.(2). 
Nabi s.a.w. bersabda: "Apakah tidak aku terangkan kepadamu ian orang 
yang paling jahat daripada kamu?”. Para shahabat menjawab: "Belum !”. 
Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Mereka yang berjalan kesana-kemari memba- 
wa fitnah, mereka yang membuat kerusakan diantara sesama teman dan 
mereka yang mencari kekurangan pada orang yang tidak bersalah”.(3). 
Abu Dzar Al-Ghaffari r.a. berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- . 


Mn SE PA Tekan 
AANG 
(Man asyaa'a 'alaa muslimin kalimatan li-yasyiinahu bihaa bi ghairi haggin 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah, 

“ (2) Dirawikan Ath-Thabrani dari Abu Hurairah. Hadits ini telah diterangkan dulu pada 
”Adab Persahabatan”. 

(3) Dirawikan Ahmad dari Abi Malik Al-Asy'ari. Hadits ini telah diterangkan dahulu. 


18 


syaa-nahu'llaahu bi haa fin-naari yaumal-giaamati). 

Artinya: "Barangsiapa menyiarkan terhadap orang muslim suatu perkata- 
an, untuk memalukannya dengan tidak sebenarnya, niscaya ia akan diberi- 
malu oleh Allah dalam neraka pada hari kiamat”.(1). 

Abud-Darda' berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: “Laki-laki manapun, 
yang menyiarkan terhadap seseorang, suatu perkataan, dimana orang itu 
terlepas (tiada tersangkut dengan perkataan tersebut), untuk memalukan- 
nya di dunia, niscaya berhak Allah menghancurkan Jaki-laki itu pada hari 
kiamat dalam api neraka”.(2). | 

Abu Hurairah berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa men- 
jadi saksi terhadap seorang muslim, dengan kesaksian, dimana ia tidak 
mempunyai keahlian mengenai kesaksian tersebut, maka ia telah menyedi- 
akan tempat duduknya dari api neraka”.(3). 

“Ada yang mengatakan: bahwa sepertiga siksaan kubur itu dari perbuatan 
fitnah. : 

Dari Ibnu 'Umar, yang mendengar dari Nabi s.a.w., yang bersabda: ”Se- 
sungguhnya tatkala Allah telah menjadikan sorga, lalu berfirman kepada 
sorga itu: ”Berbicaralah !”. Maka sorga itu berkata: "Berbahagialah siapa 
yang masuk kepadaku”. 

Lalu berfirman Allah Yang Maha Perkasa, Yang Maha Mulia Kebesaran- 
Nya: "Demi kemulianKu dan keagunganKu ! Tiada akan menempati pada 
engkau, delapan golongan manusia: tiada akan menempati engkau, orang 
yang selalu minum khamar, yang selalu berzina, yang gattaat, yaitu: pem- 
bawa fitnah ( nammaam), yang mengepalai peperangan (dayyuts), pengawal 
penguasa, orang yang berbuat seperti wanita, yang memutuskan shilaturra- 
him dan -orang yang berkata: ” Atas diriku janji Allah, kalau aku tidak 
berbuat demikian dan demikian. Kemudian ia tidak menepati perkataannya 
itu”.(4). 

Dirawikan Ka'bul-Ahbar, bahwa kemarau telah menimpa atas kaum Bani 
Israil. Lalu Nabi Musa a.s. meminta hujan berkali-kali. Tetapi tidak juga 
diturunkan hujan kepada mereka. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu 
kepada Musa: "Sesungguhnya AKU tiada menerima do'a engkau dan do'a 
orang-orang bersama engkau, dimana pada engkau itu ada nammaam 
(pembawa fitnah), yang berkekalan berbuat fitnah”. 

Maka Musa berdo'a: "Wahai Tuhanku ! Siapakah orang itu ? Tunjukkan- 
lah kepadaku, pembuat fitnah itu ! Sehingga aku dapat mengeluarkannya 
dari kalangan kami”. 


(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abu Dzar. 

(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abud-Darda, hadits mauguf. 

(3 Dirawikan Ahmad dan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abu Hurairah. 

(4) Menurut keterangan Al-Iragi, ia belum pernah melihat hadits, yang demikian bunyi se- 
lengkapnya. Tetapi dengan kalimat-kalimat lain, yang tersusun dalam beberapa hadits 
yang pendek-pendek, yang perawinya lain-lain. 


119 


Tuhan berfirman: "Hai Musa ! Aku melarang kamu dari namimah dan Aku 
adalah nammaam!”. 

Maka bertobatlah mereka semua. Lalu diturunkan hujan kepada mereka. 
Diceriterakan, bahwa seorang laki-laki mengikuti seorang ahli ilmu hikmah 
(filosuf) dalam perjalanan tujuhratus farsakh (satu farsakh adatah tiga mil), 
mendengar tujuh kalimat. Tatkala ia datang dihadapan filosuf tersebut, ma- 
ka ia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepada engkau, karena ilmu yang 
diberikan oleh Allah Ta'ala kepada engkau. Terangkanlah kepadaku dari 
hal langit dan apa yang lebih berat dari langit. Tentang bumi dan apa yang 
lebih luas dari bumi. Tentang batu dan apa yang lebih kesat dari batu. 
Yentang api dan apa yang lebih panas dari api. 

Tentang bulan dan apa yang lebih sejuk dari bulan. Tentang laut dan apa 
yang lebih kaya dari laut. Dan tentang anak yatim dan apa yan lebih hina 
dari anak yatim”. 

Filosuf tadi menjawab: “Berkata bohong terhadap orang yang tak bersalah 
itu, lebih berat dari langit. Kebenaran itu lebih luas dari bumi. Hati yang 
gani' (merasa cukup apa yang ada) itu, lebih kaya dari laut. Loba dan 
dengki itu lebih panas dari api. Keperluan kepada kerabat, apabila ke- 
perluan tersebut belum berhasil itu, lebih dingin dari bulan. Hati orang ka- 
fir itu lebih kesat dari batu. Dan pembuat fitnah, apabila jelas keada- 
annya itu, lebih hina dari anak yatim”. 


PENJELASAN: batas fitnah dan apa yang harus diperbuat pada penola- 
kannya. | 


Ketahuilah, bahwa nama namimah (fitnah) itu, sesungguhnya ditujukan 
pada umumnya, kepada orang yang menyampaikan kata orang lain kepada 
orang yang diperkatakannya. Seperti engkau mengatakan: "Si Anu menga- 
takan tentang engkau demikian dan demikian”. Dan namimah itu tidak 
khusus dengan begitu saja. Akan tetapi batasnya, ialah: menyingkapkan 
apa yang tidak disukai menyingkapkannya. Sama saja ketidak-sukaan itu 
oleh orang yang diambil berita dari padanya atau oleh orang yang disampai- 
kan berita kepadanya. Ataupun oleh orang ketiga. Dan sama saja penying- 
kapan itu dengan perkataan atau dengan isyarat. Dan sama saja yang dipin- 
dahkan (yang disampaikan) itu, terdiri dari perbuatan atau perkataan. Dan 
sama saja yang demikian itu, suatu hal yang memalukan dan yang mengu- 
rangkan pada diri orang yang diambil berita daripadanya atau tidak. 

Tetapi, hakikat namimah itu, ialah: menyiarkan rahasia dan merusak 
firai, dari apa yang tidak disukai menyingkapkannya. Bahkan tiap-tiap yang 
dilihat oleh orang banyak tentang keadaan orang lain, yang termasuk tidak 
disukai, maka sayogialah didiamkan (tidak diperkatakan). Kecuali tentang 
cerita yang berfaedah bagi orang muslim atau menolak maksiat. Seperti: 
apabila ia melihat orang mengambil harta orang lain, maka haruslah ia naik 


120 


saksi, untuk menjaga hak orang yang dinaik-saksikan baginya. 

Adapun, apabila ia melihat seseorang menyembunyikan harta kepunyaan- 
nya, laluia sebutkan yangdemikiankepada orang lain, maka itu namimah na- 
manya dan menyiarkan rahasia orang. Jikalau yang di-namimah-kannya itu 
suatu kekurangan dan memalukan bagi orang yang diceriterakan, maka ia 
telah mengumpulkan antara umpatan dan namimah. : 
Maka yang menggerakkan orang berbuat fitnah, Na ahnya dengan jk 

sud jahat terhadap orang yang diceriterakannya. Atau untuk melahirkan 
kasih sayang kepada orang yang diceriterakan kepadanya. Atau untuk ke- 
senangan dengan pembicaraan itu dan. memasuki perbuatan yang sia-sia 
dan batil. 
Setiap orang yang disampaikan kepadanya namimah dan dikatakan kepada- 
nya: bahwa si Anu mengatakan tentang engkau demikian atau ia berbuat 
'pada hak engkau demikian atau ia menyusun rencana untuk merusakkan 
urusan engkau atau pada mencari kesesuaian dengan musuh engkau atau 
menjelekkan keadaan engkau atau hal-hal yang seperti demikian, maka di- 
atas orang tersebut, enam keadaan:- | | 

Pertama: bahwa ia tidak membenarkan penyampai berita itu. Karena 
pembuat fitnah (nammam) itu orang fasik. Dan orang fasik ditolak kesak- 
siannya. Allah Ta'ala berfirman:- 


ATPdeiratra P3 pa Ma Len Na Pat 
| Ry) - SeF23 beda una 
(Yaa-ayyuhal-ladziina aamanuu, in jaa-akum faasigun bi-naba-in, fa ta- 
bayya-nuu an tushiibuu gauman bi-jahaalatin, fa tush-bihuu alaa maa fa - 
'altum naadimiin). 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman ! Kalau datang kepada kamu o- 
rang jahat membawa berita, periksalah dengan seksama, supaya kamu ja- 
ngan sampai mencelakakan suatu kaum dengan tiada diketahui, kemudian 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.S.Al-Hujarat, ayat 6. 

Kedua: bahwa ia melarang penyampai berita itu dari yang demikian. Dan 
menasehatinya dan menjelekkan perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman:- 


WA 5,1) SE, NU saja 

(Wa' mur bilma'ruufi wanha 'anil-munkar). 

Artinya: ”Suruhlah mengerjakan yang baik, cegahlah dari Aeustan yang 
buruk” .S.Lugman, ayat 17. 

Ketiga: bahwa ia memarahi penyampai berita itu pada jalan Allah Ta' ala. 
Karena penyampai berita tersebut kena marah pada sisi Allah Ta'ala. Dan 
haruslah memarahi orang yang dimarahi oleh Allah Ta'ala. 

Keempat: bahwa engkau tidak menyangka jahat kepada saudara engkau. 
yang jauh, karena firman Allah Ta'ala:- 


121. 


Sam, on 03. £ 0 KR 
TPB San JAS pat BAL SA EL 
GUY 2 Pon 


Artinya: "Hai orang-orang yang beriman ! Jauhilah kebanyakan purba- 
sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa !”.S.Al: 
Hujurat, ayat 12. 

Kelima: bahwa tidak akan membawa engkau, oleh apa yang diceritera- 
kan kepada engkau, kepada memata-matai dan menyelidiki, supaya eng- 
kau memperoleh hakikat yang sebenarnya, karena mengikuti firman Allah 
Ta'ala:- 


(Wana Baya Kg, 


(Wa Iaa tajassasuu) 
Artinya: "Dan janganlah mencari-cari keburukan orang (memata-matai 
dan menyelidiki keburukan orang)” .S.Al-Hujurat, ayat 12. 

Keenam: bahwa engkau tidak menyenangi bagi diri engkau sendiri, apa 

yang engkau larang tukang fitnah daripadanya. Dan engkau tidak akan 
menceriterakan fitnahnya, dengan mengatakan: si Anu telah menceritera- 
kan kepadaku, demikian, demikian. Lalu engkau dengan itu, menjadi tu- 
kang fitnah dan pengumpat. Kadang-kadang engkau telah berbuat, akan a- 
pa yang engkau larang. 
Diriwayatkan dari 'Umar bin Abdul-'aziz r.a., bahwa seorang laki-laki da- 
tang kepadanya. Lalu orang itu menerangkan sesuatu tentang orang lain. 
Maka 'Umar berkata kepadanya: "Kalau engkau mau, maka kami akan 
memperhatikan tentang keadaanmu. Kalau engkau dusta, maka engkau 
termasuk orang yang disebut pada ayat ini:- 


nY. - - NN au be ? » 9: al “0 
Ag Aek la das RAGI 
(In jaa-akum faasigun bi-nabaa-in, fa tabayyanuu). 
Artinya: Kalau datang kepada kamu orang jahat membawa berita, periksa- 
lah dengan seksama !”.S.Al-Hujurat, ayat 6. 


Dan kalau engkau benar, maka engkau termasuk orang yang disebut pada 
ayat ini:- 


Maa Kel 
(Hammaazin, masysyaa-in bi namiim). 
Artinya: "Suka mencela, berjalan membuat hasung dan fitnah”.S.Al-Oa- 
lam, ayat 11. 
Kalau engkau kehendaki. niscaya kami ma'afkan engkau”. Lalu laki- laki itu 
menjawab: "Ma'af wahai Amirul-mu'minin. Dan aku tidak akan mengulangi 
lagi untuk selama-lamanya”. 


122 


Diceriterakan, bahwa salah seorang filosuf dikunjungi oleh sebahagian te- 
man-temannya. Lalu teman tersebut mengabarkan kepadanya, tentang se- 
bahagian teman-temannya. Maka filosuf tersebut berkata kepada temannya 
yang berkunjung: "Engkau telah terlambat berkunjung. Dan engkau mem- 
bawa tiga penganiayaan: engkau marahkan saudaraku kepadaku, engkau . 
pekerjakan hatiku yang kosong dan engkau tuduhkan diri engxau yang da- 
pat dipercayai”. 
Diriwayatkan, bahwa Sulaiman bin Abdulmalik sedang duduk dan daa 
pingnya Az-Zuhri. Maka datang kepadanya seorang laki-laki. Maka Sulai- 
man berkata kepada laki-laki itu: "Telah sampai berita kepadaku, bahwa 
engkau Pen tentang aku dan engkau katakan demikian, demi- 
kian”. 
Orang tadi lalu men jayan: ”Aku tidak berbuat dan tidak mengatakan yang 
demikian”. 
Maka menjawab Sulaiman: "Bahwa yang menceriterakan kepadaku itu o- 
rang benar”. 
Lalu berkata Az-Zuhri kepada Sulaiman: "Pembawa fitnah (nammaam) itu 
tidaklah orang benar”. 
Maka Sulaiman menjawab: ”Benar engkau !”. 
Kemudian, Sulaiman. berkata kepada laki-laki itu: "Pergilah dengan sela- 
mat!”. 
Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Barangsiapa membawa fitnah kepada eng- 
kau, niscaya ia akan membawa fitnah terhadap engkau”. 
Ini mengisyaratkan, bahwa pembawa fitnah itu sayogialah dimarahi. Dan ti- 
dak dipercayai perkataannya. Dan tidak dengan sedekahnya. Bagaimana ia 
tidak dimarahi, sedang ia tidak terlepas dari kedustaan, pengumpatan, 
penyalahan janji, khianat, iri hati, dengki, nifag, perusakan diantara ma- . 
nusia dan penipuan. Dan orang itu termasuk orang yang berusaha memo- 
tong, apa yang disuruh oleh Allah disambungkan. Dan mereka membuat 
kerusakan di bumi. Allah Ta'ala berfirman:- ee 

KE AN 33 AB Gak GI ENGAMA 

SL) “GH 

(Innamas-sabiilu alal-ladziina yadh-limuunan-naasa wa yab-ghuuna fil-ardli 
bi-ghairil-haggi). 
Artinya: "Hanyalah ada jalan untuk Gaet Orang-orang yang me- 
lakukan kesalahan (keaniayaan) terhadap manusia dan melanggar aturan 
dimuka bumi ini, tiada menurut kebenaran” .S.Sy-Syura, ayat 42. 
Dan pembawa fitnah (nammaam) itu termasuk diantara mereka. 
Nabi s.a.w. bersabda: 


ap AA LA AN Te 5 Sani 


123 


(Inna min syiraarinnaasi manit-tagaahunnaasu-li-syarrih). 

Artinya: "Sesungguhnya termasuk manusia yang terjahat, ialah orang yang 
ditakuti manusia karena jahatnya”.(1). 

Dan pembawa fitnah. (nammaam) itu termasuk diantara mereka. 

Nabi s.a.w. bersabda: 


ab JBS LA R6 NN 


(Laa yad-khulul-jannata sn un-Otila-wa Mean u? Oaala- -gaathi un 
bainan-naas). 

Artinya: "Tiada akan masuk sorga, pemotong ” Lalu PA ?Apa- 
kah yang dimaksud dengan pemotong itu?”. Lalu Nabi s.a.w. menjawab: 
”Pemotong diantara sesama manusia”.(2). 

Yaitu: nammaam (pembawa fitnah). Dan ada yang mengatakan: pemotong 
silaturrahim. 

Diriwayatkan dari Ali r.a., bahwa seorang laki-laki datang Kenadinya ber- 
sama-sama dengan seorang laki-laki Jain. Lalu Ali r.a. berkata kepadanya: 
”?Hai saudara ini! Kami akan bertanya tentang apa yang engkau katakan. 
Kalau engkau benar, niscaya kami memarahi engkau. Dan kalau engkau 
dusta, niscaya kami siksa engkau. Dan kalau engkau kehendaki supaya ka- 
mi mema'afkan engkau, maka kami akan mema'afkan engkau”. 

Lalu laki-laki tersebut menjawab: ”Ma'afkan aku, wahai Amirul-mu'minin 
y 

Ditanyakan kepada Muhammad bin Ka'ab Al-Ourdhi (golongan Tabi'iin 
yang terpercaya) r.a.: "Perkara manakah bagi orang mu'min yang lebih 
merendahkan darajatnya ?”. 

Muhammad bin Ka'ab r.a. lalu menjawab: "Banyak perkataan, membuka 
rahasia dan menerima perkataan setiap orang”. | 
Seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah dan ia a- 
dalah amir negeri Basrah: "Sampai kepadaku, bahwa si Anu memberita- 

hukan kepada amir, bahwa aku menyebutnya jahat”. 

Lalu Abdullah bin 'Amir menjawab: "Sesungguhnya benarlah yang demi- 
kian”. 

Laki-laki tersebut menyambung: "Terangkanlah kepadaku apa katanya ke- 
pada engkau, sehingga aku lahirkan kedustaannya pada engkau!” 
Abdullah bin 'Amir menjawab: "Aku tidak suka mencaci diriku dengan 
lidahku. Dan cukuplah, bahwa aku tidak membenarkannya apa yang dika- 
takannya. Dan aku tidak memutuskan hubungan (silaturrahim) dengan 
engkau”. 

Dan disebutkan as-si'ayah (fitnah) pada sebagian orang-orang Shalih. Lalu 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a. 
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Jubair bin Muth'im. 


124 


Orang shalih itu menjawab: "Apa sangkaanmu terhadap suatu kaum (go-. 
longan), dimana kebenaran itu dipuji pada tiap-tiap golongan manusia, se- 
jain dari mereka ?”. 

Mas'ab bin Az-Zubair berkata: "Kami melihat, bahwa menerima as-si'a- 
yah itu lebih jahat dari as-s'ayah. Karena as-si'ayah itu suatu petunjuk. 
Dan menerimanya itu suatu balasan (ijazah). Dan tidaklah orzng yang me-' 
nunjukkan atas sesuatu, lalu menceriterakannya, seperti orang yang mene- 
rimanya dan membalasnya. Maka jagalah dirimu dari orang yang membawa 
as-siayah! Kalau ia benar pada perkataannya, niscaya ia tercela pada ke- 
benarannya, dimana ia tidak menjaga kehormatan dan tidak menutup hal 
yang memalukan ('aurat)”. 

As-sPayah, ialah: namimah (fitnah). Hanya bila namimah itu ditujukan 
kepada pihak orang yang ditakuti (seperti kepada pembesar negeri), maka 
dinamakan: as-s'ayah. Nabi s.a.w. bersabda: 


jan aaa Lek Bu 
De pad PST ee el 


(As-saa'ii bin naasi ilan-naasi laghairu risydatin). 
Artinya: "Orang yang membawa as-si'ayah (fitnah) dari orang ke orang, 
sesungguhnya tidaklah orang itu diatas jalan yang benar”. Yaitu: tidaklah 
Orang itu anak halal. 

Seorang laki-laki masuk ketempat Sulaiman bin Abdulmalik bin Marwan. 

Lalu meminta izin berbicara. Ia berkata: "Aku akan berbicara dengan eng- 
kau, wahai Amirul-mukminin, suatu pembicaraan. Maka tanggungkanlah, 
walau pun engkau tidak menyukainya. Karena dibalik perkataan itu, ada 
yang engkau sukai, kalau engkau menerimanya !'. 

Lalu Sulaiman menjawab: "Katakanlah !”. 

Maka laki-laki itu berkata: ” Wahai Amirul-mukminin ! Sesungguhnya telah 
dikelilingi engkau oleh orang-orang yang membeli dunia engkau dengan a- 
gama mereka dan kerelaan engkau dengan kemarahan Tuhan mereka. Me- 
reka takut akan engkau mengenai Allah. Dan mereka tiada takut akan Al- 
lah mengenai engkau. Maka janganlah engkau merasa aman pada mereka, 
terhadap apa yang diamanahkan oleh Allah pada engkau! Dan janganlah 
engkau serahkan kepada mereka, apa yang disuruh pelihara oleh Allah pa- 
da engkau! Sesungguhnya mereka tidak berhenti menghina ummat, 
menyia-nyiakan amanah, memotong dan membinasakan perangai-perangai 
mulia. Pendekatan mereka yang tertinggi, ialah: kezaliman dan fitnah. Ja- 
lan mereka yang termulia, ialah: pengumpatan dan pencacian. Engkau ber- 
tanggung jawab dari perbuatan mereka yang berdosa, sedang mereka tidak 
bertanggung jawab dari perbuatan engkau yang berdosa. Maka tidaklah ba- 
ik dunia mereka dengan kerusakan akhirat engkau. Sesungguhnya penipu- 
an manusia yang terbesar pada berjual-beli, ialah: orang yang menjual a- 
khiratnya dengan dunia orang lain. | 


125 


Seorang laki-laki berjalan dengan Ziad Al-A'jam ke tempat Sulaiman bin 
Abdulmalik. Lalu Sulaiman mengumpulkan diantara kedua orang tadi un- 
tuk memperoleh kesepakatan. Maka Ziad berhadapan dengan laki-laki ta- 
di, seraya bermadah:- 


Engkau adalah manusia, 

kalau aku mempercayai engkau, 

lalu dengan sembunyi engkau berkhianat, 

dan adakalanya engkau berkata suatu perkataan, tanpa ilmu........ 


Maka engkau termasuk diantara urusan, 
yang ada diantara kita, 

Seakan-akan diantara pengkhianatan 
dan dosa............ Pen 


Seorang laki-laki berkata kepada 'Amr bin 'Ubaid At-Tamimi: "Bahwa su- 
ku Uswari senantiasa menyebutkan engkau jahat dalam ceritera- 
ceriteranya”. 

Lalu 'Amr menjawab kepada laki-laki tersebut: ”Hai saudara ini ! Engkau 
tidak menjaga hak duduk-duduk orang taki-laki, dimana engkau bawa ke- 
pada kami pembicaraannya. Engkau tidak menunaikan hak ku, ketika eng- 
kau memberi-tahukan kepadaku. 

Tentang saudaraku, perihal yang tiada aku sukai. Akan tetapi, beri-tahu- 
kanlah kepadanya, bahwa maut itu meratai kita, kubur mencampurkan kita 
dan kiamat mengumpulkan kita. Dan Allah Ta'ala menghukum diantara ki- 
ta. Dan DIAlah hakim yang maha-baik”. 

Sebagian pembawa as-si'ayah (fitnah) menyampaikan kepada Ash-Shahib 
bin 'Ubbad secarik kertas, dimana diberi-tahukan padanya, tentang harta 
anak yatim, yang membawanya kepada mengambil harta itu, karena ba- 
nyaknya. Lalu Ash-Shahib menulis diatas belakang kertas tadi: ” As-si'ayah 
itu keji, walau pun benar. Kalau engkau lakukan sebagai nasehat, maka 
kerugian engkau lebih utama padanya daripada keuntungan. Kita berlin- 
dung pada Allah, bahwa kita menerima barang yang koyak dalam keadaan 
tertutup. Kalau tidaklah engkau dalam kawalan ketuaan engkau, niscaya 
kami akan berhadapan dengan engkau, menurut apa yang dikehendaki oleh 
perbuatan engkau, dalam keadaan seperti engkau. Maka jagalah, hai yang 
terkutuk dengan kekurangan ! Sesungguhnya Allah maha-tahu akan yang 
ghaib. Orang yang sudah mati, kiranya diberi rahmat oleh Allah. Anak 
yatim, kiranya ditutup kekurangannya oleh Allah. Harta kiranya diberi ha- 
silnya oleh Allah. Dan orang yang berbuat as-si'ayah (fitnah), kiranya di- 
dikutuk oleh Allah”. 

“Lukman berkata kepada anaknya: "Hai anakku ! Aku wasiatkan engkau 
dengan sifat-sifat, jikalau engkau berpegang teguh dengan sifat-sifat tersebut, 


126 


niscaya engkau senantiasa menjadi kepala diantara teman-teman engkau. La- 
pangkanlah budi-pekerti engkau kepada orang dekat dan orang jauh ! Pe- 
gangkanlah kebodohan engkau dari orang mulia dan orang tercela ! Jagalah 
teman-teman engkau, sambunglah silaturrahim dengan kerabat-kerabat eng- 
kau ! Amankanlah mereka daripada menerima perkataan pembawa fitnah 
atau mendengar orang zalim, yang menghendaki kerusakan engkau dan ber-. 
maksud menipu engkau ! Dan hendaklah teman-teman engkau itu, orang-o- 
rang, apabila engkau berpisah dengan mereka dan mereka berpisah dengan 
engkau, niscaya engkau tidak memalukan mereka dan mereka tidak mema- 
lukan engkau”. | 

Setengah mereka berkata: "Fitnah itu ditegakkan diatas kedustaan, 
kedengkian dan kemunafikan. Dan ketiga hal ini adalah na dapur ke- 
hinaan”. 

Dan setengah ieka berkata: "Jikalau benarlah apa yang disampaikan O- 
leh tukang fitnah kepada engkau, niscaya adalah ia orang yang berani me- 
maki engkau. Dan orang yang diambil berita fitnah daripadanya, adalah le- 
bih utama dengan kasih-sayang engkau. Karena dia tidak berhadapan de- 
ngan engkau, dengan memaki engkau”. 

Kesimpulannya, kejahatan pembawa fitnah itu besar. Sayogialah dijaga da 
ripadanya. Hammad bin Salmah berkata: "Seorang laki-laki menjual bu- 
daknya dan ia mengatakan kepada pembeli: "Tiada kekurangan apa-apa 
pada budak ini, selain berbuat fitnah (namimah). 

Pembeli itu menjawab: "Aku sudah setuju membelinya”. Lalu dibelinya. 
Sesudah budak itu tinggal beberapa hari pada pembeli itu, Kemudian i3 
berkata kepada isteri tuannya: ”Bahwa tuanku tidak mencintai engkau. Ia 
bermaksud berbuat-buat kemurahan hati kepada engkau. Maka ambillah 
pisau cukur dan cukurlah bulu kuduknya beberapa helai ketika ja tidur. Se- 
hingga membawanya pagi diatas keadaan yang demikian. Maka ia akan 
mencintai engkau”. 

Kemudian, ia berkata kepada suami (tuannya): "Bahwa isteri tuan hamba 
sudah mengambil teman lain. Ia bermaksud membunuh tuan hamba. Maka 
pura-puralah tidur, sehingga tuan hamba akan mengetahui yang demikian”. 
Lalu suami itu pura-pura tidur. Maka datanglah isterinya dengan pisau.cukur 
Lalu suami itu menyangka bahwa isterinya maumembunuhnya. Maka ia ba- 
ngun, lalu dibunuhnyaisterinya. Maka datanglah famili perempuan itu. Lalu 
mereka membunuh suami tersebut dan terjadilah peperanean, diantara ke- 
dua kabilah itu (kabilah isteri dan kabilah suami). 

Kita bermohon pada Allah Ta'ala akan taufig yang baik! 


BAHAYA KETUJUHBELAS: 


perkataan orang yang berlidah dua, yang bulak-balik di antara dua orang 
yang bermusuhan. 


KVA| 


Dan masing-masing dari dua orang tersebut, berkata dengan perkataan 
yang bersesuaian dengan perkataan. orang tadi. 

Dan sedikitlah terlepas orang yang menyaksikan dua orang yang bermu- 
suhan, dari yang demikian. Dan itulah kemunafikan yang sebenarnya ! 
?'Ammar bin har berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- 

ENY ara EN ole Haa NAGA 

(Man kaana Tg wa haani fid-dun-ya kaana lahu mana min naarin yau- 
mal-giyaamati), 

Artinya: "Barangsiapa mempunyai dua muka di dunia, niscaya mempunyai 
dua lidah dari api neraka, pada hari kiamat”.(1). 

Abu Hurairah berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


SNN NN Naa 
ap ae PES BSI ya) AL 


3 PETA | 
(Tajiduuna min syarri ibaadil-laahi yanmal-giyaamati, dzal-wajhainil-la- 
dzii ya'tii haa-ulaa-i bi-hadiitsin wa haa-ulaa-i bi-hadiitsin-wa fii laf-dhin aa- 
khara-al-ladzii ya'tii haa-ulaa-i bi-wajhin wa haa ulaa-i bi- wajhin). 
Artinya: "Akan kamu dapati diantara hamba-hamba Allah yang jahat pada 
hari kiamat, orang yang bermuka dua, yang mendatangi mereka ini dengan 
suatu pembicaraan dan mereka itu dengan suatu pembicaraan”. 
Dan menurut bunyi yang lain: "Yang mendatangi mereka ini dengan suatu 
muka dan mereka itu dengn suatu muka”.(2). 
Abu Hurairah berkata: "Tiada sayogialah orang yang bermuka dua itu, 
bahwa ia orang yang dipercayai pada sisi Allah”. 
Malik bin Dinar berkata: "Aku membaca dalam Taurat: "Rusaklah ama- 
nah, dimana seorang laki-laki serta temannya, dengan dia bibir yang ber- 
lainan. Dibimasakan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, tiap- tiap yang ber- 


bibir dua yang berlainan”. 5 SIKSEN, G3 gd, KYREA e Sa tu aa an Pa Th 
Nabi s.a.w. bersabda: de Natan ea 
al 3331316 52 2123 28 IN Maag Se aa 
173 eat RAPAT pin pns 
(Ab-ghadlu khaliigatil-laahi ilal-Jaahi na Ba 
wal mustak-biruuna wal-ladziina yuk-tsiruunal-bagh-dlaa-a li ikh-waanihim 
fii shuduurihim, fa idzaa laguuhum tamallaguu lahum, wal ladziina idzaa 
du'uu ilal-laahi wa ra suulihi, kaanuu buthaa-an wa idzaa du-'wu ilasy-syai- 


thaani wa amrihi kaa-nuu sira-'aa). 
Artinya: "Makhluk Allah yang amat dimarahi oleh Allah pada hari kiamat, 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Abu Daud dari 'Ammar bin Yasir. 
(2) . Dirawikan Al-Bukhari-dan Muslim dari Abu Harairah. 


128 


ialah: orang-orang pendusta, orang-orang sombong dan mereka yang mem- 
banyakkan kemarahan dalam dadanya kepada temannya. Apabila mereka 
bertemu dengan temannya, niscaya mereka berminyak-minyak air. Dan 
mereka, apabila dipanggil kepada jalan Allah dan Rasul-Nya, niscaya me- 
reka itu lambat. Dan apabila dipanggil kepada (jalan) setan dan urusannya 
niscaya mereka itu cepat”.(1). | 

Ibnu Mas'ud berkata: "Jangan adalah seseorang kamu itu imma'ah !”. 
Mereka lalu bertanya: "Apakah imma'ah itu ?”. | 
Ibnu Mas'ud menjawab: "Orang yang bersikap menurut angin”. 

Mereka (para orang-orang sufi) sepakat, bahwa pertemuan dua orang de- 
ngan dua muka, itu nifag (suatu kemunafikan). Dan nifag itu mempunyai 
banyak tanda. Dan yang tadi itu, termasuk dalam jumlahnya. 
Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki dari sahabat Rasulu'llah s.a.w. me- 
ninggal. Lalu Hudzaifah tidak bershalat jenazah kepadanya. Maka 'Umar 
r.a. bertanya kepada Hudzaifah: "Seorang laki-laki dari sahabat Rasulu'- 
llah s.a.w. meninggal dan engkau tidak bershalat kepadanya”. 
Maka Hudzaifah menjawab: "Wahai Amirul-mu'minin! Karena dia terma- 
suk orang munafik”. 

Lalu Umar menjawab: ”Demi Allah ! Aku minta tolong padamu, apakah 
aku ini termasuk diantara mereka atau tidak ?”. 

Hudzaifah menjawab: "Allahumma (ya Allah, ya Tuhanku) ! Tidak ! Dan 
'aku tidak merasa aman daripadanya seseorang, sesudah engkau”. 

Kalau anda bertanya: "Dengan apakah orang menjadi berdua lidah dan apa 
batasnya yang demikian?” 

Aku menjawab, bahwa apabila orang itu masuk ke tempat dua orang yang 
bermusuhan dan ia bersikap mujamalah (berbuat-buat baik) terhadap ma- 
sing-masing dari dua orang tadi dan benar dalam hal itu, niscaya ia bukan 
orang munafik dan bukan orang berlidah dua. Karena seseorang kadang- 
kadang berbuat-buat persaudaraan terhadap dua orang yang bermusuhan. 
Tetapi persandaran yang lemah itu tidak sampai kepada batas al-ukhuw- 
wah (persaudaraan yang sebenarnya). Karena kalau sebenarnyalah tercipta 
persaudaraan, niscaya akan membawa kepada permusuhan dengan musuh- 
nya, sebagaimana telah kami sebutkan pada "Kitab Adab Bersahabat Dan 
Bersaudara”. 

Benar, kalau dibawa perkataan masing-masing dari dua orang itu kepada 
yang lain, maka itu berdua lidah namanya. Dan itu lebih jahat dari nami- 
mah (fitnah). Karena ia telah menjadi tukang fitnah (nammam), dengan 
membawa saja perkataan dari salah satu kedua pihak. Maka apabila dibawa 
dari kedua pihak, maka itu lebih jahat dari nammam (pembawa fitnah). 
Kalau ia tidak membawa perkataan, akan tetapi ia membaguskan permu- 


(1) Menurut Al-'Tragi (yang memberi komentar terhadap hadits-hadits yang terdapat dalam 
Ihya”), bahwa ia tidak pernah menjumpai hadits ini dalam kitab-kitab hadits. 


120 


. suhan bagi masing-masing dua orang tersebut serta temannya, maka ni ber- 
dua lidah-namanya. 

Begitu pula, apabila ia berjanji kepada masing-masing dari keduanya, bahwa 
ja akan menolongnya. Begitu pula, apabila ia memuji kepada masing-masing 
dari keduanya, pada permusuhannya. Dan begitu pula, apabila ia memuji 
salah seorang dari keduanya dan apabila ia keluar dari yang seorang itu, lalu 
dicacinya. Maka itu berdua lidah namanya. Akan tetapi, seyogialah ia ber- 
diam diri atau memujikan yang benar dari kedua orang yang bermusuhan 
itu. Dan ia memujikannya dibelakangnya, dihadapannya dan dihadapan 
musuhnya. 
Ditanyakan kepada Ibnu "Umar r.a.: "Sesungguhnya kami masuk ketem- 
pat amir-amir kami. Lalu kami mengatakan sesuatu perkataan. Maka apa- 
bila kami keluar, lalu kami katakan perkataan yang lain”. 

Maka Ibnu 'Umar r.a. menjawab: "Kami hitung perbuatan tersebut nifag 
pada masa Rasulu'llah s.a.w.”. | 
Dan ini adalah nifag, walaupun ia tidak memerlukan masuk ke tempat a- 
mir dan memujikannya. 

Kalau ia tidak memerlukan masuk, akan tetapi apabila ia masuk, niscaya ia 
takut kalau ia tidak memujikannya, maka itu adalah nifag. Karena ia 
membuat dirinya memerlukan kepada demikian. Kalau ia tidak memerhw- 
kan masuk, jikalau ia cukupkan dengan yang sedikit dan ia meninggalkan . 
harta dan kemegahan, lalu ia masuk karena pentingnya kemegahan dan ke- 
kayaan dan ia memuji-muji disitu, maka orang itu adalah munafig. Dan 
inilah artinya sabda Nabi s.a.w.:- | : 


See yua 


BIAK KIS 
(hubbul-maali wal-jaahi yunbitaanin-nifaaga fil-galbi ka maa yunbitul-maa- 
ulbagla). 

Artinya: ”Cinta harta dan kemegahan itu menumbuhkan nifag dalam hati, 

sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran”.(1). 

Karena ia memerlukan kepada amir-amir itu dan kepada menjaga mereka 
dan memperlihatkan yang baik (berbuat ria) kepada mereka. 

Apabila ia mendapat percobaan karena sesuatu kepentingan dan ia takut, 
kalau ia tidak memuji, maka itu dima'afkan. Karena menjaga diri dari ke- 
jahatan itu diperbolehkan. Abud-Darda' r.a. berkata: "Kami sesungguhnya 
melahirkan kesukaan dihadapan kaum-kaum itu dan sesungguhnya hati ka- 
mi mengutuki merek2”. 

?Aisyah r.a. berkata: ”Seorang laki-laki meminta izin masuk ketempat Ra- 
sulu'llah s.a.w. Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab: ”Izinkanlah ia masuk ! 
Orang yang paling jahat dari kaum itu, ialah: dia”. Kemudian, tatkala 
orang itu sudah masuk, maka Rasulu'llah s.a.w. berlemah-lembut perka- 


(1) Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami dari Abi Hurairah dengan sanad dia'if. 


130 


taan dengan dia. Setelah orang itu keluar, lalu aku bertanya: "Wahai Ra- 
sulu'llah ! Engkau telah mengatakan kepada orang tadi, apa yang telah 
engkau katakan. Kemudian, engkau berlemah-lembut perkataan dengan 
dia”. 

Maka Rasulu'llah s.a.w. menjawab: 


0P ea a53 ga Lg 
PAK EN ANE SAS 


(Yaa-'Aa-isyatu, inna syarran-naasil-ladzii yukramut-tigaa-a syarrih). 
Artinya: "Hai 'Aisyah ! Sesungguhnya manusia yang paling jahat, ialah o- 
rang yang dimuliakan, karena menjaga kejahatannya”.(1). 

Akan tetapi, yang tersebut itu berkenaan pada penerimaan tamu, pada me- 
lahirkan kesukaan dimuka dan pada tersenyum. Adapun pujian, maka itu 
adalah kedustaan yang tegas. Dan tidak dibolehkan, kecuali karena darurat 
atau karena paksaan yang membolehkan dusta dari paksaan yang seperti 
itu, sebagaimana telah kami sebutkan pada ''Bahaya Dusta”. Akan tetapi, 
tidak dibolehkan pujian, pembenaran dan penggerakan kepala pada penun- 
jukan penetapan atas tiap-tiap perkataan batil. 

Kalau diperbuatnya demikian, maka orang itu munafig. Akan tetapi, sayo- 
gialah ditantang. Kalau ia tidak sanggup, maka ia diam dengan lidahnya 
dan ia menantang dengan hatinya. 


BAHAYA KEDELAPANBELAS: pujian. 


Pujian itu dilarang pada sebahagian tempat. Adapun cacian, maka itu pe- 
ngumpatan dan makian. 
Dan telah kami sebutkan hukumnya. F2 
Masuk pada pujian enam bahaya. Empat pada si pemuji dan dua Sea si 
terpuji. 

Adapun si pemuji, maka bahaya yang pertama, ialah: kadang:kadang i ia 
berlebih-iebihan memuji. Lalu berkesudahan kepada dusta. Khalid bin Mf?' 
dan berkata: "Barangsiapa memuji penguasa (pemerintah) atau seseorang, 
dengan hal yang tiada sebenarnya, dimuka orang banyak, niscaya ia di- 
bangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, jatuh tersungkur, disebabkan li- 
dahnya”. 

Bahaya yang kedua: ialah, kadang-kadang ia kemasukan ria. Karena de- 
ngan pujian itu melahirkan kecintaan. Kadang-kadang kecintaan itu, ti- 
daklah isi hatinya. Dan tidak menjadi keyakinannya, semua yang dikata- 
,kannya. Maka dengan demikian, ia menjadi orang ria yang munafik. 
Bahaya yang ketiga: ialah, kadang-kadang dikatakannya apa yang tidak di- 
periksakannya (di tahgigkannya). Dan ia tidak mempunyai jalan kepada 
penyelidikan itu. Diriwayatkan, bahwa: seorang laki-laki memuji laki-laki 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah. 


131 


lain dihadapan Nabi s.a. Aa Lalu beliau s.a.w. menjawab: . 


SK TO 


SE SE BEJ IA Ea OR, 
SE SAE TAK IBI 
KANAN TA Kan rek, 


(Waihaka, gatha'ta 'unuga shaahibika ja sami'ahaa maa aflaha-tsumma 
gaala-in kaana ahadukum Jaa budda maadihan akhaahu, fal yagul: ahsabu 
fulaanan wa laa uzakkii 'alal-laahi ahadan, hasiibuhul-laahu in kaana yaraa 
annahu kadzaalika). 
Artinya: "Kasihan engkau ! Telah engkau potong leher teman Na Ka- 
lau didengarnya, niscaya ia tidak memperoleh kemenangan”. Kemudian, 
Rasulu'llah s.a.w. menyambung: Kalau ada seseorang kamu, tak dapat ti- 
dak, harus memuji temannya, maka hendaklah ia mengatakan: "Aku me- 
nyangka si Anu dan aku tidak mensucikan seseorang terhadap Allah. Men- 
cukupilah Allah baginya, jikalau Allah melihat bahwa dia itu seperti yang 
demikian”.(1). 
Bahaya ini berjalan kepada pujian dengan sifat-sifat mutlak, yang dikenal 
dengan dalil-dalil (keterangan-keterangan). Seperti katanya: bahwa dia itu 
orang tagwa, wara”, zuhud, baik dan lain-lain sebagainya. 
Adapun, apabila ia mengatakan: aku melihatnya mengerjakan shalat di ma- 
lam hari, bersedekah dan mengerjakan hajji, maka ini adalah hal-hal yang 
diyakini. 
Diantara yang demikian, katanya: bahwa orang itu adil dan menyenang- 
kan. Bahwa yang demikian ini, adalah hal yang tersembunyi. Maka tidak 
sayogialah menetapkan perkataan itu padanya, kecuali sesudah percobaan 
yang mendalam. 
'Umar r.a. mendengar seorang laki-laki memuji laki-laki lain. Lalu beliau 
menjawab: "Adakah engkau bermusafir bersama orang itu ?”. 

Laki-laki pemuji tadi menjawab: "Tidak !”. 

"Umar bertanya lagi: "Adakah engkau bergaul dengan dia dalam berjual - 
beli dan pergaulan lainnya ?”. 

Laki-laki itu menjawab: "Tidak !”. 

'Umar menyambung lagi: "Apakah 5 Bi tetangganya pada pagi hari dan 
sorenya ?” 

Orang itu menjawab: "Tidak !”. 

Lalu 'Umar r.a. berkata: "Wa'llahi, demi Allah, yang tiada disembah, se- 
lain DIA! Aku tidak berpendapat, bahwa engkau mengenalinya”. 

Bahaya yang keempat: bahwa ia kadang-kadang membuat kegembiraan o- 
rang yang dipuji, pada hal orang itu zalim atau fasik Gabah). Dan yang de- 
mikian itu tidak dibolehkan. | 

Rasulu'llah s.a.w, bersabda:- 


(1) Dirawikan.Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah. 


132 


0 On 


BA AIA Aa Lian SS AN 


(Inna'llaaha Ta'aalaa yagh-dlabu idzaa mudihal-faasigu). 

Artinya: "Sesungguhnya Allah Ta'ala marah, apabila orang fasik itu Sae 
ji). 

Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: "Barangsiapa berdo'a untuk orang za- 
lim, dengan panjang umurnya, maka sesungguhnya ia menyukai orang za- 
lim itu berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala dimuka bumiNya”. 

Orang zalim yang fasik, sayogialah dicaci, supaya ia berduka-cita. Dan ti- 
daklah dipuji supaya ia bergembira. 

Adapun si terpuji, maka membawa melarat kepadanya dari dua segi:- 

Salah satu daripadanya, ialah: bahwa pujian itu mendatangkan kesom- 
bongan dan kebanggaan pada si terpuji. Dan dua sifat ini adalah sifat yang 
membinasakan. Al-Hasan Al-Bashari berkata: "Adalah "Umar r.a. duduk 
dan padanya cemeti kulit, sedang orang banyak di kelilingnya, tatkala Al- 
Jarud bin Al-Munzir datang menghadap. Lalu seorang laki-laki dari yang 
hadiir berkata: ”Ini kepala suku Rabi'ah!”. | 
Perkataan tersebut didengar oleh 'Umar dan orang-orang dikelilingnya. 
Dan didengar pula oleh Al-Jarud sendiri. Maka ketika Al-Jarud dekat de- 
ngan 'Umar, lalu "Umar memukulnya dengan cemeti kulit tadi. 

Al-Jarud menjawab: "Apakah kiranya antara aku dan engkau, wahai Ami- 
rul-mu'minin .?”. 

'Umar r.a. menjawab: "Ada apa antara aku dan engkau ? Apakah engkau 
tidak mendengar kata orang itu tadi ?”. 

Al-Jarud menjawab: "Aku dengar perkataan itu dari mulutnya”. 

Lalu "Umar r.a. menyambung: "Aku takut bahwa sesuatu dari perkataan 
itu akan bercampur dengan hatimu. Maka aku menyukai, bahwa me- 
nundukkan kepalamu”. 

Yang kedua: apabila dipuji dengan kebaikan, niscaya ia bergembira dan 
menjadi lemah (dari kesungguhan untuk berbakti). Dan merasa senang de- 
ngan diri sendiri. 

Orang yang menyombongkan dirinya, niscaya sedikitlah kesungguhannya 
beribadah. 

Sesungguhnya yang rajin beramal, ialah orang yang melihat dirinya teledor. 
Adapun apabila telah lancarlah lidah memujinya, niscaya ia menyangka, 
bahwa ia telah memperoleh kedudukan tinggi. Dan karena inilah, Nabi 
s.a.w. bersabda: "Telah engkau potong leher teman engkau. Jikalau dide- 
ngarnya, niscaya ia tidak memperoleh kemenangan”.(2). 

Nabi s.a.w. bersabda: 


(1) Dirawikan Ibnu-Dun-ya dan Al-Baihagi dari Anas, hadits dla'if. 
(2 Hadits ini telah diterangkan dt atas, serta dengan tulisan Arabnya. 


133 


pa SA Kes i a aa : 


(Idzaa bifahta akhaaka fii wajhihi, faka-annamaa amrarta 'alaa halgihi 
muusaa wamiidlaa). 
Artinya: ” Apabila engkau memu ji teman engkau dimukanya, maka seolah- 
olah engkau telah melalukan pisau cukur yang tajam atas urat leher- 
nya”.(1l). ae 
Nabi s.a.w. bersabda Pala terhadap orang yang memuji seseorang: "Eng- 
kau sembelih orang itu, niscaya engkau disembelih oleh Allah”.(2). 
Mathraf bin Abdullah Al-Bashari (seorang 'abid yang kepercayaan) berka- 
ta: "Tidak sekali-kali aku mendengar pujian dan sanjungan, kecuali aku 
merasa hina kepada diriku sendiri”. 
Ziad bin Abi Muslim berkata: "Tiada seseorang yang mendengar sanjungan 
atau pujian kepadanya, melainkan setan membuatnya menjadi ria. Tetapi 
orang mu'min surut kembali”. | 
Lalu Ibnul-Mubarak berkata: "Sesungguhnya benarlah kedua perkataan ta- 
di. Adapun yang disebutkan oleh Ziad, maka itu adalah hati orang awwam. 
Dan yang disebutkan oleh Mathraf, maka itu adalah hati orang sei 
(orang-orang tertentu). Nabi s.a.w. bersabda:- 
Pa 2227 o Arti “03 2 A3 LO 
SAE NG IR 5 IIS AI 
Ea, 
(Lau masyaa rajulun ilaa rajulin bi sikkiinin murhafin, kaana khairan lahuu 
min an yusniya 'alaihi fii wajhihi). | 
Artinya: "Jikalau berjalanlah seorang laki-laki kepada laki-laki yang lain, 
dengan membawa pisau tipis tajam, niscaya adalah lebih baik baginya da- 
ripada memujinya dimukanya”.(3). : 
'Umar r.a. berkata: “Pujian itu ialah: penyembelihan”. Yang demikian, 
disebabkan karena yang dipuji itu, ialah: orang yang lesu (malas) daripada 
bekerja. Dan pujian itu mengharuskan kelesuan. Atau, karena pujian itu 
mempusakai keangkuhan dan kesombongan. Dan dua sifat ini membina- 
sakan, seperti: penyembelihan. Maka karena itulah, diserupakan pujian 
dengan penyembelihan. 
Kalau selamatlah pujian itu dari bahaya-bahaya ini, pada pihak si pemuji 
dan si terpuji, niscaya tiada mengapalah pujian itu. Bahkan, kadang-ka- 
dang pujian itu disunatkan. Dan karena itulah, Rasulu'llah s.a.w. memuji 
sahahabatnya, seraya beliau bersabda: 





(1) Diriwayatkan Ibnul-Mubarak dari Yahya bin Jabir, hadits mursal. 
(2) Menurut Al-'Iragi, dia tidak pernah sekali-kali menjumpai hadits ini. 
(3) Kata AW'tragi. ia belum pernah menjumpai hadits ini. 


134 


BANYAK 1 na 


(Lau wuzina iimaanu Abiibakrin bi-iimaanil-'alaa-miina larajakaji 
Artinya: "Jikalau ditimbang iman Abubakar dengan iman alam ini, sesung- 
.guhnya lebih berat iman Abubakar”.(1). 

Nabi s.a.w. bersabda terhadap 'Umar r.a.: 


ES EII 


(Lau lam ub'ats labw'its-ta yaa 2 

Artinya: "Jikalau aku tidak diutus menjadi rasul, niscaya engkau diutus, 
hai Umar”.(2). 

Manakah pujian lagi yang melebihi ini ? Tetapi Nabi s.a.w. berkata diatas 
kebenaran dan penglihatan mata hati. Dan adalah para shahabat r.a. itu 
berkedudukan mulia, tidak akan membawakan mereka oleh yang demiki- 
an, kepada kesombongan, kebanggaan dan kelesuan bekerja. Akan tetapi, 
pujian orang akan dirinya itu perbuatan keji. Karena padanya kesom- 
bongan dan kebanggaan. Bahwa Nabi s.a.w. bersabda: 


“333 PPP 9 ZA 
(Ana sayyidu waladi Aadama, wala fakhra). 
Artinya: "Aku penghulu anak Adam dan tidak menyombong'(3). 
Artinya: Tidaklah aku mengatakan ini karena menyombong, sebagaimana 
yang dimaksudkan oleh manusia dengan pujian kepada dirinya sendiri. 
Yang demikian, ialah: karena menyombongnya Nabi s.a.w. adalah dengan 
Allah dan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak dengan anak A- 
dam dan terkemukanya diatas anak Adam. 
Sebagaimana orang yang diterima disisi raja dengan penerimaan kebesaran, 
sesungguhnya ia merasa bangga dengan diterimanya oleh raja. Dan dengan 
penerimaan itu ia merasa gembira. Tidak dengan terkemukanya atas seba- 
hagian rakyatnya. 
Dengan penguraian bahaya-bahaya ini, dapat dinilai atas berkumpulnya an- 
tara celaan pujian dan gerakan kepada pujian. Nabi s.a.w. bersabda: wa- 
jabat, tatkala para sahabat memujikan sebahanan orang yang sudah me- 
ninggal. (4). 


(lh) Hadits ini telah diterangkan dahulu pada "Bab Ilmu”. 

(3) Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami dari Abu Hurairah. hadits munkar (hadits diingkari 
sah riwayatnya). 

(3) Dirawikan At-Turmuzi dan Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri. 

(4) Wajabat, artinya: wajiblah sorga bagi orang meninggal itu. Jelasnya: tatkala Nabi s.a.w. 
bersama para shahabat melewati jenazah, lalu para shahabat memuji orang yang mening- 
gal itu. maka Nabi s.a.w. menjawab: wajiblah sorga baginya. Dirawikan Al-Bukhari dan 
Muslim dari Anas. : 


135 


Mujahid berkata: "Bahwa anak Adam itu mempunyai teman duduk dari 
malaikat-malaikat. Apabila seorang laki-laki muslim menyebut saudaranya 
muslim dengan kebajikan, niscaya para malaikat berkata: ”Bagimu se- 
perti itu”. Dan apabila disebutnya dengan kejahatan, niscaya para malaikat 
berkata: "Hai anak Adam yang tertutup auratmu ! Berhentilah atas dirimu 
' Dan pujilah Allah yang menutup auratmu ?”. 

Inilah bahaya-bahaya pujian !. 


PENJELASAN: apa yang harus atas si terpuji. 


Ketahuilah, bahwa harus atas si terpuji, menjaga diri dengan keras dari 
bahaya kesombongan, keangkuhan dan bahaya kelesuan. Ia tidak terlepas 
daripadanya, selain dengan mengenali diri dan memperhatikan apa yang 
terdapat pada bahaya kesudahan, yang halus-halus dari ria dan bahaya a- 
mal perbuatan. Sesungguhnya ia mengenal dari dirinya, apa yang dikenal 
oleh si pemuji. Dan jikalau tersingkaplah semua rahasianya dan apa yang 
berlalu dalam gurisan hatinya, niscaya tercegahlah si pemuji daripada me- 
mujinya. Dan haruslah atas si terpuji, melahirkan ke tidak-senangan dipuji, 
dengan menghinakan si pemuji. Nabi s.a.w. bersabda: 


Ao opa SA Wiper 20 


(Uh-tsut-turaaba fii wujuuhil-maadihiina). 

Artinya: "Lemparlah debu tanah pada muka si pemuji”.(1). 

Sutyan bin 'Uyainah berkata: "Tidak mendatangkan melarat pujian kepada 

orang yang mengenal dirinya”. 

Salah seorang dari orang-orang salih dipuji. Lalu ia berdo'a: "Wahai Allah, 

Tuhanku ! Sesungguhnya mereka tiada mengenali aku dan ENGKAU 

mengenali aku”. 

Seorang salih yang lain berdo'a tatkala ia dipuji: ” Wahai Allah, Tuhanku ! 

Sesungguhnya hambaMu ini mendekatiku dengan kebencianMU. Dan aku 

bersaksi kepadaMU atas kebenciannya”. 

Ali r.a. berdo'a tatkala ia dipuji: "Wahai Allah, Tuhanku! Ampunilah aku 

akan apa yang tiada diketahui mereka! Dan janganlah: ENGKAU me- 
nyiksakan aku, dengan apa yang dikatakan mereka! Jadikanlah aku keba- 

jikan, daripada apa yang disangkakan mereka?”. 

Seorang laki-laki memuji "Umar r.a.. Lalu ia menjawab: "Apakah engkau 

akan membinasakan aku dan engkau akan membinasakan diri engkau sen- 

diri ?”. 

Seorang laki-laki memuji Ali r.a. dihadapannya. Dan sudah sampai kabar 

kepada Ali r.a. bahwa orang tersebut memakinya. Lalu Ali r.a. menjawab: 


(1): Dirawikan Muslim dari Al-Migdad. 


136 


”? Aku adalah kurang dari apa yang engkau katakan dan diatas apa yang pa- 
da diri engkau”. 


BAHAYA KESEMBILANBELAS: lalai dari kesalahan yang halus-halus, 
dalam kandungan perkataan. 


Lebih-lebih mengenai yang menyangkut dengan Allah dan sifat-sifatNya 
dan yang terikat dengan urusan agama. 

Maka tiada yang sanggup meluruskan kata-kata dalam urusan-urusan aga- 
ma, selain para ulama yang cakap kata-kata (fashiih). Maka orang yang 
singkat ilmunya atau kefasehannya, niscaya tidak terlepas perkataannya da- 
ri tergelincir. Tetapi Allah Ta'ala mema'afkannya karena kebodohannya. 
Contohnya, ialah: apa yang dikatakan Hudzaifah: "Nabi s.a.w. bersabda: 


BETA IS RA MERK AI 


(Laa yagul ahadukum: maasyaa-allaahu wa syi'ta, wa laakin, li-yagul: maa 
syaa allaahu tsumma svyi'ta) 

Artinya: Jangan dikatakan oleh seseorang kamu: apa yang dikehendaki 
oleh Allah dan yang engkau kehendaki. Akan tetapi, hendaklah dikatakan- 
nya: "Apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian yang engkau kehen- 
daki ”.(1). 

Yang demikian itu, karena pada 'athaf mutlak (kata penyambung dengan: 
kata-kata dan) itu perkongsian dan penyamaan. Dan itu adalah tidak hor- 
mat. 

Ibnu Abbas r.a. berkata: "Datang seorang laki-laki kepada Rasulu'llah 
S.a.w., yang memperkatakan dengan Rasulu'llah s.a.w. pada sebahagian 
persoalan. Lalu orang tersebut mengatakan: Masyaa Allaahu wa syi'ta (apa 
yang dikehendaki oleh Allah dan yang engkau kehendaki). Lalu Nabi 
s.a.w. menjawab: 


SEKEN SANA 
(A- ja'altanii lil-laahi “adiilan, bal Ka inaha wahdahu). 
Artinya: "Adakah engkau jadikan aku sebanding dengan Allah ? Tetapi: 
Apa yang dikehendaki oleh Allah Yang Maha Esa”.(2). 
Seorang laki-laki berpidato disisi Rasulu'lllah s.a.w.. Lalu ia mengatakan: 
”Barangsiapa menta'ati Allah dan RasuINYA, maka sesungguhnya ia men- 


dapat petunjuk. Dan barangsiapa mendurhakai keduanya, maka 
sesungguhnya ia sesat”. Lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Katakanlah: Barang- 


(1) Dirawikan Abu Daud dan An-Nasa-i dari Hudzaifah. dengan sanad shahih. 
(2) Dirawikan An-Nasa-i dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, dengan isnad haxan. 


137 


siapa mendurhakai Allah dan RasuINYA, maka sesungguhnya ia se- 
sat”.(1). 
Rasulu'llah s.a.w. tidak menyukai perkataannya: "Barangsiapa mendurha- 
kai keduanya”, karena yang demikian itu penyamaan dan pengumpulan. 
Adalah Ibrahim An-Nakha'i tidak menyukai, dikatakan oleh seseorang: 
A'uudzubi Ilaahiwa bikafaku berlindung dengan Allah dan dengan engkau). 

Dan ia membolehkan dikatakan: A'uudzu bi'llaahi tsumma bika (Aku 
berlindung dengan Allah, kemudian dengan engkau. Dan ia membolehkan 
pula dikatakan: Kalau tidaklah Allah, kemudian si Anu. Dan ia tidak mem- 
bolehkan dikatakan: Kalau tidaklah Allah dan si Anu. 
Sebahagian mereka tidak menyukai dikatakan: "Wahai Allah, Tuhanku ! 
Merdekakanlah kami dari api neraka !”. Dan adalah dikatakan, bahwa Ke- 
merdekaan itu, sesudah datang di dalamnya. Dan adalah mereka meminta 
Pertolongan, supaya tidak masuk neraka dan meminta perlindungan, agar 
tidak masuk neraka. 
Seorang laki-laki berdo'a: "Wahai Allah, Tuhanku ! Jadikanlah aku dian- 
tara orang yang memperoleh syafa'at Muhammad s.a.w.!”. 
Lalu Hudzaifah menjawab: "Sesungguhnya Allah tidak memerlukan bagi o- 
rang mu'min akan syafa'at Muhammad s.a.w. Dan adalah syafa'atnya itu, 
bagi orang-orang muslim yang berdosa”. 
Ibrahim An-Nakha'i berkata: "Apabila seseorang berkata kepada orang la- 
in: "Hai keledai ! Hai babi !”, niscaya dikatakan kepadanya pada hari ki- 
amat: "Keledaikah yang engkau lihat Aku jadikan ? Babikah yang engkau 
lihat Aku jadikan ?”. 
Dari Ibnu Abbas r.a., yang mengatakan: "Sesungguhnya seseorang kamu 
itu akan mempersekutukan Allah, sehingga ia mempersekutukanNYA de- 
.ngan anjingnya, dimana ia mengatakan: "Jikalau tidak adalah anjing itu, 
niscaya kami akan kecurian tadi malam”. | 
'Umar r.a. berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 

AN WA EA KAL MEN San 
Sa 

(Innal-Jaaha ta'aalaa yan-haa-kun an tahlifuu bi-aabaa-ikum. Man kaana 
haalifan, falyah-lif bil-laahi au li-yash-mut). 
Artinya: "Sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kamu bersumpah atas na- 
ma bapakmu. Barangsiapa akan bersumpah, maka bersumpahlah: atas na- 
ma Allah atau diamlah !”.(2). 
'Umar r.a. berkata: "Maka demi Allah, aku tidak pernah lagi bersumpah 
atas nama bapak, semenjak aku mendengarnya”. 
Nabi s.a.w. bersabda:- | 





(1) Dirawikan Muslim dari 'Adiyyi bin Hatim. 
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari "Umar r.a. 


138 . 


KEY UNAS 
(Laa tusammul-'inaba karman, akar ga na 
Artinya: "Janganlah kamu namakan buah inab (buah anggut) itu buah 
karm. Sesungguhnya karm (mulia) itu, ialah: orang muslim”. (1 ) 
Abn Hurairah r.a. berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. bersabda:- 


“3 0 0270 0 | LGA aya SL 
Usah DAY ENI SAS SAJA 
Sa Nata, aa Aa uj 

3 nd ta Pan ek Ten Ly 0 
pepaarA 


S9 


( 


Artinya: "Tidaklah dikatakan oleh seseorang kamu: 'abdii (budakku)- bagi 
yang laki-laki). Dan amatii (budakku)-bagi yang perempuan). Semua kamu 
itu budak Allah (abii'du'llaahi -jama' dari ' abdun: budak laki-laki). Dan 
semua wanita kamu imaa-u'llaahi (imaa-un -jama': amatun, artinya: budak 
perempuan). Dan hendaklah dikatakan: ghulaamii (hamba-sahayaku) (ba- 
gi yang laki-laki), jaariatii (hamba-sahayaku -bagi yang perempuan), fa- 
taaya (anak mudaku- bagi yang laki-laki) dan fataatii (anak mudiku- bagi 
yang perempuan). Dan tidaklah dikatakan oleh budak yang dimiliki (mam- 
luuk): rabbii (perkataan: rabbii, dapat diartikan: yang memimpinku, yang 
mendidikku dan dapat diartikan pula: tuhanku-perkataan rabbii itu, bagi: 
laki-laki) dan rabbatii (artinya: sama dengan rabbii, tetapi ditujukan bagi: 
' perempuan). Dan hendaklah dikatakan: sayyidii (tuanku bagi laki-laki) 
dan sayyidatii (tuanku- bagi perempuan). Semua kamu itu 'abiidu'llaahi 
(budak Allah). Dan arrabbu (artinya: seperti yang tercantum diatas pada: 
rabbi) itu, ialah ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA”.(2). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Jangan kamu katakan kepada orang fasik: say- 
yidinaa (tuan kami). Sesungguhnya kalaupun tuanmu, maka kamu sudah 
membuat kemarahan Tuhanmu)” 43). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa mengatakan: “Aku terlepas dari Is- 
lam”, kalau ia benar, maka ia seperti yang dikatakannya. Dan kalau ia dus- 
ta, maka ja tidak kembali kepada Islam, dalam keadaan selamat sejahte- 
ra)”.(4). 

Maka ini yang tersebut tadi contoh-contoh yang seperti ini, adalah diantara 
(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 

(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abu Hurairah. 


(39 Dirawikan Abu Daud dari Buraidah, dengan sanad shahih. 
(4) Dirawikan An-Nasa-i dan Tbnu Majah dari Buraidah, dengan isnad shahih. 





139 


kata-kata yang masuk dalam perkataan. Dan tidak mungkin menghinggai- 
nya. Dan barangsiapa memperhatikan semua yang kami bentangkan: dari 
bahaya-bahaya lidah, niscaya ia ketahui, bahwa apabila ia melepaskan li- 
dahnya, niscaya ia tidak akan selamat. 

Dan ketika itu, ia akan mengetahui rahasia sabda Nabi s.a.w.:- 


On abg 


(Man shamata najaa). 

Artinya: "Barangsiapa diam, niscaya ia terlepas (dari bahaya lidah)”.(1). 
Karena bahaya-bahaya ini semuanya, adalah tempat-tempat binasa dan me- 
rusakkan. | | 

Yaitu: atas jalan orang yang berkata-kata. Maka jikalau ia diam, niscaya ia 
selamat sejahtera dari semua. Dan jikalau ja bertutur dan berkata-kata, nis- 
caya ia berbuat binasa bagi dirinya. Kecuali, bahwa bersesuaian dengan li- 
dah yang fasih, ilmu yang banyak, wara” yang menjaga dan muragabah 
selalu. Dan ia menyedikitkan perkataan. Maka semoga ia akan selamat se- 
jahtera dari yang demikian. Dan bersamaan dengan semua itu, ia tidak ter- 
lepas dari bahaya. Maka jikalau anda tidak sanggup untuk bahwa anda ter- 
masuk orang yang berbicara, lalu memperoleh faedah, maka hendaklah an- 
da termasuk orang yang diam, maka selamat. Maka keselamatan itu a- 
dalah satu dari dua harta rampasan perang. 


BAHA YA KEDUAPULUH: 


Pertanyaan orang awwam tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, tentang kalam- 
NYA (firmanNya), tentang huruf firman itu, gadim huruf-huruf itu atau ba- 
haru. 

Dan termasuk hak orang awwam itu berbuat, menurut yang tersebut dalam 
Al-Ovr-an. Hanya yang demikian itu berat bagi jiwa. Dan perbuatan yang 
Sia-sia itu ringan pada hati. Dan orang awwam itu bergembira dengan ter- 
jun dalam pengetahuan. Karena setan membayangkan kepadanya: bahwa 
engkau termasuk ulama dan mempunyai kelebihan. Dan senantiasalah di- 
sukakan kepadanya yang demikian. Sehingga orang awwam itu berbicara 
tentang pengetahuan, dengan hal yang mengkufurkan. Dan ia tidak tahu. 
Dan tiap-tiap dosa besar yang dikerjakan oleh orang awwam, maka dosa 
besar itu lebih menyelamatkan si awwam daripada ia memperkatakan ten- 
tang pengetahuan. Lebih-lebih yang menyangkut dengan Allah dan sifat-si- 
fatNYA. 

Sesungguhnya, pekerjaan orang awwam, ialah berbuat ibadah, beriman de- 
ngan apa yang dibawa oleh Al-Our-an dan menyerah kepada apa yang di- 


(1) Dirawikan At-Turmudzi dan telah diterangkan pada permulaan ”Bahaya-bahaya lidah”. 


140 


bawa oleh Rasul, tanpa pembahasan. Pertanyaan mereka tentang hal! yang 
tiada menyangkut dengan ibadah itu kurang adab. Mereka berhak keben- 
cian Allah 'Azza wa Jalla. Mereka mendatangi kepada bahaya kufur. Dan 
itu adalah seperti pertanyaan penjaga-penjaga hewan tentang rahasia-raha- 
sia raja. Dan itu mengharuskan siksaan. Dan tiap-tiap orang yang bertanya 
tentang pengetahuan yang sulit dan tidak sampai pemahamannya kepada 
tingkat yang demikian, maka orang tersebut tercela. Karena dia dibanding- 
kan kepada pengetahuan itu, adalah orang awwam. Karena itulah. Nabi 


s.a.w. bersabda: aa Ap AN Ya BA Ker, aa pare S3 


» ENIU Ga KAL, Ppryeraa Fog aa AAA 1g LA de 


Pa 


Tab 
(Dzaruu-nii maa taraktukum, fa-innamaa halaka man kaana gablakum bi- 
kats-ratisu-aalihim wakh-tilafiihim alaa anbi-yaa-ihim, maa nahaitukum an- 
hu faj-tani-buuhu wa maa amartukum bihi fa'tuu minhu mas-tatha'tum). 
Artinya: "Tinggalkanlah aku dari pertanyaan, akan apa yang aku tinggal- 
kan kamu ! Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu, dise- 
babkan banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka dengan na- 
bi-nabi mereka. Apa yang aku larangkan kamu daripadanya, maka jauhilah! 
Dan apa yang aku suruhkan kamu kepadanya, maka kerjakanlah, menurut 
kesanggupanmu !”.(1). 
Anas r.a. berkata: "Pada suatu hari orang banyak bertanya kepada Rasu- 
lu'llah s.a.w. Lalu mereka membanyakkan pertanyaan itu dan memarahkan 
Rasulu'llah s.a.w. Maka beliau naik di atas mimbar, seraya bersabda: ”Ta- 
nyalah kepadaku ! Dan apabila kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu, 
niscaya aku beri-tahukan kepadamu akan jawabannya”. 
Lalu seorang laki-laki bangun berdiri, seraya bertanya: ” Wahai Rasulu'llah 

Siapakah ayahku ?”. : 

Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Ayahmu Hudzafah”. 
Lalu bangun dua pemuda bersaudara, seraya bertanya: "Wahai Rasulu'- 
Ilah! Siapakah ayah kami ?”. 
Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Ayahmu ialah, orang yang dipanggil kamu 
kepadanya”. 
Kemudian, bangun seorang laki-laki lain, seraya bertanya: ” Wahai Rasulu'- 
lah! Adakah aku ini dalam sorga atau dalam neraka ?”. | 
Lalu Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Tidak ! Tetapi engkau dalam neraka”. 
Tatkala orang banyak melihat kemarahan Rasutu'llah s.a.w., lalu mereka 
menahan diri dari bertanya. Maka bangunlah 'Umar r.a. seraya berkata:- 


MJ PE MA A3 
(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. 


141 


: (Radliinaa bi'llaahi rabban wa bil-islaami diinan wa. bi. Muhammadin shal- 
la'llaahu 'alaihi wa sallama nabiyyan). 

Artinya: "Kami rela Allah Tuhan kami, Islam Kinta kami dan Muham- 
mad s.a.w. Nabi kami”. 
Lalu Nabi s.a.w. menjawab” 





“5 Sa Na Ta 


(Ijlis yaa Umar! Rahimakal-laahu, innaka maa 'alimta Ja-muwaf-fagun). 
Artinya: "Duduklah hai Umar ! Kiranya Allah mencurahkan rahmatNya 
kepadamu ! Sesungguhnya engkau, apa yang engkau ketahui itu, mendapat 
taufig”.(1). 

Dalam hadits, tersebut: ”Rasulu'llah $ s.a.w. melarang dari hal gil dan gal, 
membuang-buang harta dan banyak soal”.(2). 

Nabi s.a.w. bersabda: ”Hampirlah manusia itu banyak tanya-bertanya, se- 
hingga mereka itu mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah menjadikan 
makhluk, maka siapakah yang menjadikan Allah ? Maka apabila mereka 
berkata demikian, maka jawablah: 


LE SANA 
(Oul-huwal-laahu ahad. Allaahush-shamad). 
Artinya: "Katakan: Allah itu Esa. Allah itu tempat meminta”....... sehingga 
engkau sudahi surah (Al-Ikhlash) ini. Kemudian, hendaklah salah seorang 
dari kamu meludah kekiri tiga kali dan memohonkan perlindungan pada 
Allah, dari setan yang terkutuk”.(3). . 
Jabir r.a. berkata: "Tidaklah turun ayat mengenai orang-orang yang mene- 
rima laknat Allah, selain karena banyak bertanya”. 
Pada kissah Musa dan Khidir a.s. itu pemberi-tahuan tentang terlarang ber- 
tanya, sebelum waktunya berhak untuk pertanyaan. Karena Nabi Khidir 
a.s. bersabda:- 





IN PRP LA Ca P1 pa AKA 


(Fa -init-taba' tanii, fa laa tas-alnii an syai-in hatta uhditsa laka minhu dzi- 
kraa) 


Artinya: ”Kalau engkau mengikuti aku, janganlah ditanyakan kepadaku 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim. 

(2) Oil, artinya: kata orang. Dan Oal, artinya: katanya. Yang dimaksud dengan: gil dan gal 

itu, ialah: kata orang lain, baik orangnya diketahui dan disebut atau tidak. Ini biasa terja- 
di dalam pergaulan, seperti dikatakan: kata orang atau kata si Anu. Hadits ini dirawikan 
Al-Bukhari dan Muslim. 

(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. 


tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkan'itu kepada eng- 
kau”.S.Al-Khaf, ayat 70.-: 

Maka tatkala Nabi Musa a.s. bertanya tentang. perahu, lalu Nabi Khidir 
a.s. menantang pertanyaan tersebut. Lalu Musa a.s. meminta ma'af, seraya 
berkata:- 





(Laa tu-aakhidnii, bimaa nasiitu, wa laa turhigniimin amrii usraa). 
Artinya: "Janganlah aku engkau hukum karena kelupaanku itu, dan ja- 
nganlah engkau perintahkan kepadaku perkara-perkara yang sangat sulit 
bagiku”.S.Al-Kahf, ayat 73. 

Tatkala Nabi Musa a.s. tak bisa bersabar, sehingga ia telah tiga kali ber- 
tanya, lalu Nabi Khidir a.s. berkata:- 


(VA Kerang) | | bla an Wa 


(Haadzaa firaagu bainii wa bainika). 

ig "Inilah perpisahan antara aku dan engkau”.(S.Al-Khaf, ayat 
78. (1). | 

Dan Nabi Khidir a.s. pun berpisah dengan Nabi Musa a.s. 

Pertanyaan orang awwam tentang persoalan agama yang sulit-sulit, terma- 
suk bahaya yang terbesar. Dan termasuk diantara yang dapat mengobar- 
ngobarkan fitnah. Maka wajiblah ditolak dan dilarang mereka dari yang de- 
mikian. Dan masuknya mereka memperkatakan huruf-huruf Al-Our-an itu, 
menyerupai halnya orang, yang ditulis oleh raja kepadanya sepucuk surat, 
dimana raja itu menggambarkan dalam surat tersebut, beberapa hal untuk- 
nya. Lalu ia tidak memperhatikan suatu pun dari isi surat-itu. Dan ia meng- 
habiskan waktunya, mengenai kertas surat tadi, adalah kertas itu sudah tua 
atau masih baru. Maka dengan demikian, orang tersebut sudah pasti ber- 
hak mendapat hukuman. 

Maka demikian pula, orang awwam yang menyia-nyiakan batas-batas Al- 
Our-an dan menghabiskan waktunya mengenai huruf-huruf Al-Ouran, 
apakah huruf-huruf itu gadim atau baharu. Dan seperti itu palalah.a si 
sifat Allah S.W.T. lainnya. 

Wa'llahu Ta'ala A'lam - Dan Allah Ta'ala Yang Mahatahu. 


(1) Kissah pertemuan dan perpisahan antara Nabi Khidir a.s. dan Nabi Musa a.s. tersebut 
pada Surah Al-Kahf, sebagaimana yang tercantum diatas. Tiga kali pertanyaan Musa a.s. 
itu kepada Khidir a.s. ialah: (1) tentang perahu. (2) tentang dibunuhnya seorang anak 
muda oleh Nabi Khidir a. s. dan (3) tentang diptrbaiki sebuah dinding oleh Nabi Khidir 
a.s. (Pent). 


143 


KITAB TERCELANYA MARAH, DENDAM DAN DENGKI. 
Yaitu: Kitab Kelima dari Rubu' Yang Membinasakan dari 


? KITAB IHYA'- 'ULUMPDDIN” 


Segala pujian bagi Allah yang tidak berpegang kepada kema'afan dan ke- 
.rahmatanNYA, selain orang-orang yang mengharap. Dan tidak takut kepa- 
da buruk kemarahan dan keperkasaaeNYA, selain orang-orang yang takut. 
— Ia yang mengangsur (kearah kebinasaan) hamba-hambaNYA, dimana me- 
reka tiada mengetahuinya. DIA mengerasi nafsu-syahwat dan menyuruh 
mereka meninggalkan apa yang menjadi nafsu-syahwat mereka. DIA men- 
coba mereka dengan kemarahan dan memberatkan mereka menahan ke- 
marahan itu, mengenai apa yang dimarahi mereka. Kemudian Dia keliling- 
kan mereka dengan hal-hal yang tidak disukai (al-makaarih) dan berbagai 
macam kesenangan. Dan Ia menangguhkan kepada mereka, untuk Ta meli- 
hat, bagaimana mereka itu berbuat. Dan DIA mencoba dengan yang demi- 
kian, akan kecintaan mereka, untuk diketahuiNYA kebenaran mereka,me- 
ngenai apa yang didakwakan mereka. DIA memperkenalkan kepada me- 
reka, bahwa tiada tersembunyi suatupun kepadaNYA, Gampaaa yang dira- 
hasiakan mereka dan yang dilahirkan mereka. 

Dia memperingati mereka, bahwa Ia mengambil mereka dalam sekejap ma- 
ta (secara tiba-tiba) dan mereka itu tiada mengetahuinya. Ia berfirman:- 


Dadan YG 3 HSE PPN Tan in 
(OA rap) -0 Dai NAS | 


(Maa yandhuruuna illaa shaihatan waahidatan, ta ta'khudzu hadi wa hum 
yakhish-shimuuna, fa laa yastathii-'uuna taushiyatan wa laa ilaa ahlihim jar- 
o jiuun).. h. 

Artinya: ”Tak ada lagi yang mereka tunggu, melainkan suatu suara keras, 
yang akan menyiksa mereka, ketika mereka dalam berbantahan sesamanya. 
Mereka tiada berkesempatan menyampaikan pesan dan tiada pula dapat 
kembali kepada keluarganya”. 

S.Ya Sin, ayat 49-50. 

Rahmat dan sejahtera kepada Muhammad RasuINYA, yang berjalan para 
nabi-nabi dibawah benderanya. 

Dan kepada keluarga dan dabahak sha habutnya imam-imam yang menun- 
jukkan jalan dan penghulu-penghulu yang memperoleh kerelaan, rahmat 
yang seimbang bilangannya dengan bilangan yang ada dari makhluk Allah 


144 


dan apa yang akan ada. Dan memperoleh bahagian dengan barakahnya, 
orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Curahilah kesejahteraan 
dengan sebanyak-banyaknya! 

Adapun kemudian, maka sesungguhnya marah itu nyala api, yang diambil 
dari api neraka Allah, yang dinyalakan, yang naik ke hati. Dan api itu me- 
netap dalam lipatan hati, sebagaimana menetapnya bara api dibawah abu: 
Dan akari dikeluarkannya oleh kesombongan yang tertanam dalam hati ti- 
ap-tiap orang perkasa, yang keras kepala, seperti dikeluarkan oleh batu, a- 
kan api dari besi. Dan telah tersingkap bagi orang-orang yang memandang. 
dengan nur keyakinan (nurul-yagin), bahwa manusia itu ditarik oleh urat. 
darahnya kepada setan yang terkutuk. Maka barangsiapa dikejutkan oleh 
api kemarahan, maka sesungguhnya kuatlah padanya kedekatan setan, di- 
-mana setan itu berkata: "ENGKAU jadikan aku dari api dan Engkau ja- 
dikan dia (Adam) dari tanah”.(1). | 
Maka sesungguhnya keadaan tanah itu tetap dan tenteram, sedang keadaan 
api itu menyala-nyala, hilang-timbul, bergerak dan bergejolak. 

Diantara natijah (hasil) dari marah itu, ialah dendam dan dengki. Dengan 
dendam dan dengki, binasalah orang yang binasa dan rusaklah orang yang 
rusak. Dan tempat tinggal dendam dan dengki itu, ialah sekumpul daging 
(mudi-ghah). Apabila daging yang sekumpal itu baik, niscaya baiklah tubuh 
yang lain bersamanya. 

“Apabila dendam, dengki dan marah itu termasuk diantara yang menghalau 
hamba Allah ke tempat kebinasaan, maka alangkah di perlukannya, 
mengetahui segala kebinasaan dan keburukan-keburukannya. Supaya ia 
menjaga yang demikian dan memeliharakannya. Dan menghilangkannya 
dari hati, jikalau ada dan meniadakannya. Dan mengobatinya, kalau sudah 
melekat pada hati dan menyembuhkannya. Sesungguhnya orang yang tiada 
mengenal kejahatan, niscaya akan jatuh ke dalamnya. Dan orang yang me- 
ngenal kejahatan, maka mengenal saja tidak cukup, sebelum ia mengenal 
jalan, yang dengan jalan itu, ia menolak kejahatan dan menjauhkannya. 
Kami akan menyebutkan tercelanya marah dan bahaya-bahaya dendam dan 
dengki pada Kitab ini. Dan bahaya itu akan dikumpulkan oleh penjelasan 
tercelanya marah. Kemudian penjelasan hakikat marah: Kemudian, penje- 
lasan, bahwa marah itu, adakah mungkin dihilangkan asalnya dengan lati- 
han (riadlah) atau tidak ? Kemudian, penjelasan sebab-sebab yang mengo- 
barkan kemarahan. Kemudian penjelasan pengobatan marah sesudah ber- 
gejolaknya. Kemudian, penjelasan keutamaan menahan kemarahan. 
Kemudian, penjelasan keutamaan tidak lekas marah (hilmun). Kemudian, 
penjelasan kadar perkataan yang boleh untuk menolong diri dan terobat dari 
kemarahan. Kemudian, pembicaraan tentang arti dendam (al-hagd) dan na-. 
tijah (hasilnya, keutamaan ma'af dan kasih sayang. Kemudian, pembicara- 


(1) Kata setan itu diceritakan dalam Al-Our-an, surah Al-A'raf, ayat 12. 


145 


an mengenai tercelanya dengki, mengenai hakekat dan sebab-sebab serta 
pengobatannya. Dan tujuan kewajiban pada menghilangkannya. 
Kemudian, penjelasan sebab tentang banyaknya dengki diantara teman-te- 
man sebaya, kawan-kawan, saudara-saudara dan diantara anak paman dan 
famili-famili terdekat. 

Dan menguatnya dan sedikitnya pada orang lain dan melemahnya. Kemu- 
dian, penjelasan obat yang meniadakan penyakit dengki dari hati. Kemu- 
dian, penjelasan batas yang wajib pada meniadakan dengki dari hati. 

Wa bi'llahit-taufik. Kiranya memperoleh taufig dari Allah!. 


PENJELASAN: giat Gjasboika 

Allah Ta'ala berlian: LGA AE TAI ba II 

3 SN Lb LA Sea EA an NEKAT 

(V1) HN aip OB 

(Idz-ja'alal-ladziina kafaruu fii guluubi himul-hamiyyata, hamiyyatal-jaahi- 
liyyati, fa anzalal-laahu sakiinatahu 'alaa rasuulihi wa 'alal-mu'minima, wa 
alzasmahum kalimatat-tagwaa wa kanuu ahagga bihaa wa ahlahaa). 
Artinya: "Perhatikanlah ketika timbul dalam hati orang-orang yang tiada 
beriman itu, perasaan kebencian (kesombongan) masa jahiliyah. Maka Al- 
lah menurunkan ketenanganNYA kepada RasuINYA dan kepada orang-o- 
rang yang beriman dan menetapkan kalimat tagwa (memelihara diri dari 
kejahatan) untuk mereka dan mereka lebih berhak dan patut untuk itu” - 
S.Al-Fath, ayat 26. 
Tercelanya orang-orang kafir (orang-orang yang tiada beriman), disebab- 
kan apa yang diperlihatkan mereka, kesombongan yang timbul dari kema- 
rahan dengan batil. Dan terpujinya orang-orang mu'min, disebabkan kete- 
nangan yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. | 
Diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi 
s.a.w.: "Wahai Rasulu'llah ! Suruhlah aku dengan amal pekerjaan dan se- 
dikitkanlah !”. Maka Nabi s.a.w. menjawab: "Jangan engkau marah !”. 
Kemudian, orang tadi mengulangi lagi, lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Ja- 
ngan engkau marah ?”.(1). 
Ibnu 'Umar berkata: "Aku berkata kepada Rasulu'llah s.a.w.: "Katakanlah 
kepadaku suatu perkataan dan sedikitkanlah ! Mudah-mudahan aku mema- 
haminya”. Lalu Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Jangan engkau marah !”. 
Maka aku ulangi perkataan tadi dua kali kepada Rasulu'llah. Tiap-tiap kali 
yang demikian, beliau kembali kepada jawaban: “Jangan engkau marah 
(laa tag-dlab)” (2). 
Dari Abdullah bin 'Amr, bahwa ia bertanya kepada Rasulu'llah s.a.w.: ”A- 


(1) Dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. 
(2) Dirawikan Abu Ya'la dari Ibnu 'Umar, dengan isnad baik. 


146 


pakah yang melepaskan aku dari kemarahan Allah ?”. Rasulu'llah s.a.w. 
menjawab: "Jangan engkau marah !”.(1). 

Ibnu Mas'ud r.a. berkata: "Nabi s.a.w. bersabda: Apakah yang kamu hi- 
tung membanting pada kamu ?”. Lalu kami jawab: "Yang tidak dibanting 
oleh orang-orang lain”. Maka Nabi s.a.w. menjawab: "Tidak demikian. Te- 
tapi yang memiliki (menguasai) dirinya ketika marah”.(2). i 
Abu Hurairah r.a. berkata: "Nabi s.a.w. bersabda: "Tidaklah orang kuat 
itu dengan membanting. Sesungguhnya orang kuat, ialah yang memiliki 
(menguasai) dirinya ketika marah”.(3). . 

Ibnu "Umar berkata: "Nabi s.a.w. bersabda:- 


Ag AE Sp 


(Man kaffa gha-dlabahu satara'llaahu 'auratahu). 

Artinya: "Barangsiapa menahan kemarahannya, niscaya ditutup oleh Allah 
auratnya (yang malu diketahui orang)” A4). 

Nabi Sulaiman bin Daud a.s. berkata: "Hai anakku ! Jagalah dirimu dari 
banyak marah ! Sesungguhnya banyak marah itu meringankan hati orang 
penyantun”. 

Dari 'Akramah mengenai firman Allah Ta'ala: 


OIL Ope 


(ra. DI 12,3 pa ara 


(Wa sayyidan wa hashuuran). 

Artinya: "dan pemimpin dan orang suci”. S.Aali 'Imran, ayat 39. Maka 
kata 'Akramah, bahwa sayyidan pada ayat tadi, artinya: orang yang? tidak 
dapat dikalahkan oleh marahnya. 

Abu'd-Darda' berkata:- 


PEN J8. EN Isi Glen» PAP ae 


(Ouitu y ya Rasuula'llaah! Dullanii 'alaa 'amalin yud-khilunial-jannah. Oa- 
ala: Laa tagh-dlab !). 
Artinya: "Aku bertanya: ”Wahai Rasulu'llah ! Tunjukkan aku kepada amal 
yang memasukkan aku ke dalam sorga ?”. Nabi s.a.w. menjawab: "Jangan 
engkau marah !”.(5). 
Yahya berkata kepada Isa a.s.: "Jangan engkau marah 3, Isa menjawab: 


(1) Dirawikan Ath-Thabran. dari Abdullah bin 'Amr dan lain-lain. 

(2) Karena kesabaran hatinya itu membantingkan kermarahannya. Hadits ini, dirawikan Mus- 
lim dari Ibnu Mas'ud. 

(3) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 

(4) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Ibnu "Umar. | 

(5) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Ath-Thabrani dari Abid-Darda, dengan isnad baik. . 


147 


"Aku tidak sanggup untuk tidak marah. Sesungguhnya aku manusia”. Kata 
Yahya lagi: "Jangan engkau menyimpan harta !”. Isa a.s. menjawab: "Ini 
mudah-mudahan !”. 

Nabi s.a.w. bersabda: ”Marah itu merusakkan i iman, seperti buah pahit me- 
rusakkan madu”.(1). 

Nabi s.a.w. bersabda: ”Tiadalah seseorang itu marah, melainkan denda 
katkannya kepada neraka jahannam”.(2). 

Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi s.a.w.: "Barang apakah yang lebih 
berat ?”. Nabi s.a.w. menjawab: "Kemarahan Allah!”. Orang itu bertanya 
lagi: "Apakah yang dapat menjauhkan aku dari kemarahan Allah ?”. Nabi 
s.a.w. menjawab: "Jangan engkau marah!”.(3). | 
Menurut al-atsar (kata para shahabat dan orang-orang terkemuka), dian- 
tara lain, ialah: Al-Hasan Al-Bashari berkata: ”Hai anak Adam ! Tiap kali 
engkau marah, maka engkau itu melompat. Dan hampirlah engkau melom- 
pat suatu lompatan, maka jatuhlah engkau dalam api neraka”. 

Dari Iskandar Zul-karnain dirawikan, bahwa ia bertemu dengan salah se- 
orang malaikat, lalu ia berkata: ”Ajarilah aku suatu pengetahuan, yang 
bertambah aku dengan pengetahuan itu, keimanan dan keyakinan!”. Ma- 
laikat itu menjawab: "Jangan engkau marah ! Sesungguhnya setan itu lebih 
berkuasa atas anak Adam, ketika anak Adam itu marah. Maka tolaklah 
“kemarahan itu dengan menahan marah dan tenangkanlah dia dengan kasih- 
sayang!. Jagalah dari tergopoh-gopoh ! Sesungguhnya engkau apabila ter- 
gopoh-gopoh, niscaya engkau telah menyalahkan keuntungan engkau. Hen- 
daklah engkau itu mudah, lemah-lembut bagi yang dekat dan bagi yang ja- 
uh ! Dan janganiah engkau itu terlalu keras dan keras kepala!”. Dari Wahb 
bin Munabbih, yang meriwayatkan, bahwa seorang pendeta berada di gere- 
janya. Maka setan bermaksud menyesatkannya. Lalu setarr itu tidak sang- 
gup. Maka setan tersebut datang kepada pendeta tadi, sehingga mendeka- 
tinya. Lalu setan itu berkata kepada pendeta tersebut: "Bukalah !”. Pen- 
deta itu tidak menjawab. Lalu setan itu berkata lagi: "Bukalah ! Sesung- 
guhnya jikalau aku pergi, niscaya engkau menyesal”. Tetapi pendeta itu, 
tidak j juga menoleh kepada setan itu. Lalu setan tadi berkata: ”Sesungguh- 
nya aku ini Al-Masih !”. Maka pendeta itu menjawab: "Jikalau engkau Al- 
Masih, maka apa yang akan aku perbuat dengan engkau ? Bukankah eng- 
kau telah menyuruh kami beribadah dan bekerja sungguh-sungguh ? Dan 
engkau menjanjikan kepada kami akan hari kiamat ? Kalau engkau datang 
kepada kami.pada hari ini, dengan yang lain, niscaya kami tiada akan me- 

- nerimanya dari engkau”. Lalu setan itu menjawab: "Sesungguhnya aku ini 
setan. Aku bermaksud menyesatkan engkau, lalu aku tidak sanggup. Maka 
aku datang kepada engkau, supaya engkau bertanya padaku apa yang eng- 
(T)- Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Baihagi dari Bahaz bin Hakim, sanad lemah. 


(2) Dirawikan Al-Bazzar dan Ibnu "Uda dari Ibnu Abbas, isnad lemah. 
3 Dirawikan Ahmad dari Abdullah bin 'Amr. 


kau kehendaki. Lalu akan aku terangkan kepada engkau”. Pendeta itu 
menjawab: "Aku tidak bermaksud bertanya pada engkau sesuatu”. 
Wahb bin Munabbih meneruskan riwayatnya: maka setan itu " berpaling 
membelakang. Maka pendeta itu bertanya: 
”Apakah tidak engkau dengar ?”. 
Setan itu menjawab: "Ada !”. 
Lalu pendeta itu berkata: '"Terangkanlah Fepadaka: budi pekerti mana dari 
anak Adam, yang lebih menolong engkau diatas mereka ?” 
Setan itu menjawab: Kemarahan ! Bahwa seseorang apabila marah, maka 
akan kami balik-balikkan dia, seperti anak-anak kecil! membalik-balikkan 
bola”. 
Khaitsamah bin Abdurrahman (seorang tabi'in yang kepercayaan) berkata: 
"Setan itu berkata: "Bagaimana anak Adam dapat mengalahkan aku. Apa- 
bila ia rela (setuju), niscaya aku datang, sehingga aku berada dalam hati- 
nya. Dan apabila ia marah, niscaya aku terbang, sehingga aku berada pada 
kepalanya”. | 
J a far bin Muhammad DeNnA "Kemarahan itu anak kunci semua kejahat- 
an” 
Sebahagian orang ena (orang-orang muslim Madinah yang membantu 
Nabi s.a.w.) berkata: ” Kepala kedunguan itu marah. Panglima kedunguan 
itu marah. Barangsiapa rela dengan kebodohan, niscaya ia tidak memer- 
lukan kesantunan. Kesantunan itu hiasan dan kemanfa'atan. Dan kebo- 
dohan itu kekurangan dan kemelaratan. Dan diam daripada menjawab per- 
tanyaan orang dungu itu, adalah jawabannya”. 
Mujahid berkata: "Kata Iblis: ”Aku tidak dapat dilemahkan oleh anak A- 
dam. Mereka tidak akan dapat melemahkan aku pada tiga hal:- 
“I.Apabila salah seorang mereka mabuk, lalu kami ambil dengan talinya. 
maka kami halau dia kemana kami kehendaki. Dan ia bekerja untuk kami 
dengan yang kami sukai. 
2.Apabila ia marah, niscaya ia berkata dengan apa yang tiada diketahuinya. 
Dan ia berbuat dengan apa yang disesalinya. 
3.Ia kikir dengan apa yang ada dalam tangannya dan ia bercita-cita (ber- 
angan-angan) dengan apa yang tidak disanggupinya”. . 
Ditanyakan kepada seorang ahli hikmah (filosuf): ” Apakah yang membuat 
si Anu dapat memiliki (menguasai) dirinya?”. Filosuf itu menjawab: ” Apa- 
bila ia tidak dihinakan oleh nafsu syahwatnya, ia tidak dibanting oleh hawa- 
nafsunya dan ia tidak dikalahkan oleh kemarahannya”. 
Sebahagian mereka berkata: ”Awaslah dari kemarahan ! Sesungguhnya 
marah itu membawa engkau berkesudahan kepada kehinaan meminta ma'- 
af”, 
Ada yang mengatakan: "Jagalah dirimu dari kemarahan ! Maka sesung- 
guhnya kemarahan itu, merusakkan iman, sebagaimana buah pahit meru- 
sakkan madu”. 


149 


Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata: "Perhatikanlah kepada kelemah-lembut- 
an orang ketika marahnya dan amanahnya ketika rakusnya ! Dan 'apa yang 
diajarkannya engkau dengan kelemah-lembutannya, apabila ia tidak ma- 
rah. Dan apa yang diajarkannya engkau dengan amanahnya, apabila ia ti- 
dak rakus”. 
Khalifah Umar bin Abdul-aziz r.a. menulis surat kepada karyawannya: 
”Bahwa engkau tidak menghukumkan seseorang, ketika engkau marah. 
Maka tahanlah orang itu ! Lalu apabila kemarahan engkau telah tenang, 
maka keluarkanlah dia dari tahanan ! Lalu hukumkanlah orang itu menurut 
dosanya. Dan tidak engkau melewati dari limabelas kali cemeti !”. 
Ali bin Zaid berkata: ”Seorang laki-laki dari Ouraisy telah berkata begitu 
kasar kepada Khalifah Umar bin Abdul-aziz. Lalu Umar menekurkan ke- 
palanya pada masa yang lama. Kemudian, ia berkata: "Aku bermaksud, 
bahwa aku dikejutkan oleh setan, dengan kemegahan kekuasaan. Maka 
aku memperoleh daripada engkau pada hari ini, apa yang akan engkau pe- 
roleh dari padaku pada hari esok”. | 
Sebahagian mereka berkata kepada anaknya: ”Hai anakku ! Akal itu tidak 
tetap ketika marah, sebagaimana tidak tetap nyawa orang yang hidup pada 
dapur roti yang menyala-nyala”. | 
Manusia yang paling sedikit marahnya, ialah: orang yang lebih berakal. 
Maka jikalau ia untuk dunia, niscaya adalah ia cerdik dan tipu-daya. Dan 
jikalau ia untuk akhirat, niscaya adalah ia lemah-lembut dan berilmu”. 
Ada yang mengatakan: "Marah itu musuh akal dan marah itu hantu (mo- 
mok) bagi akal”. 
Adalah Umar r.a. apabila berpidato, niscaya ia mengucapkan dalam pida- 
tonya: "Memperoleh kemenangan dari kamu, orang yang menjaga dirinya 
dari kerakusan, hawa-nafsu dan kemarahan”. 
Sebahagian mereka berkata: "Barangsiapa mengikuti nafsu-syahwatnya dan 
kemarahannya, niscaya dua hal itu menghalaukannya kepada api neraka”. 
Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: ” Diantara tanda orang muslim, ialah: 
kuat pada keagamaan, hati-hati pada kelunakan, iman pada keyakinan, ilmu 
pada kelemah-lembutan, pintar pada berteman, memberi pada kebenaran, 
sederhana pada kekayaan, berbaik-baik pada kemiskinan, berbuat baik pa- 
da kekuasaan, menanggung beban pada berteman dan sabar pada kesuka- 
ran. Ia tidak dikalahkan oleh marah, tidak dilarikan oleh kesombongan, ti- 
dak dikalahkan oleh nafsu-syahwat, tidak diberi malu oleh perutnya, tidak 
diringankan oleh kelobaannya dan tidak dipendekkan oleh niatnya. Maka 
ja menolong orang yang teraniaya. Ia kasih sayang kepada orang yang le- 
mah. Ia tidak kikir, tidak mubazir, tidak royal (berlebih-lebihan) dan tidak 
terlalu berhemat terhadap keluarganya. Ia memberi ampunan, apabila ia 
dianiaya dan memberi ma'af, dari orang bodoh, Han dirinya dalam kesu- 
sahan dan manusia lain dalam kemewahan”. 
Orang berkata kepada Abdullah bin Al-Mubarak: ”Terangkanlah kepada 


150 


kami kesimpulan kebagusan budi-pekerti dalam suatu kata-kata !”. Lalu 
Abdullah menjawab: ”Meninggalkan marah”. 

Salah seorang nabi berkata kepada orang yang mengikutinya: ”Siapa, yang 
menjamin kepadaku, bahwa ia tidak marah, maka ja bersama aku pada 
tingkatku. Dan ia sesudahku menjadi khalifah 

Lalu seorang pemuda dari kaum itu menjawab: ? Aku ??, Kemudian nabi 
itu mengulangi lagi pada pemuda tersebut. Lalu pemuda itu menjawab:.” A- 
ku akan menepati jaminan itu” 

Maka tatkala nabi tersebut meninggal, niscaya pemuda tadi berada PA 
tingkatnya sesudahnya. Pemuda tadi, ialah: Dzul-kifli namanya.(1). 

Ia dinamakan dengan nama tersebut, karena i ja menjamun dengan: maja 
dan menepatinya. (2). si 
Wahb bin Munabbih berkata: ”Kufur itu mempunyai empat sendi, yaitu 
marah, to beta bodoh dan loba. 


PENJELASAN. hakikat marah. 


Ketahuilah, bahwa Allah Ta'ala tatkala menjadikan hewan ( makluk hi- 
dup) yang mendatangkan kepada kerusakan dan kebinasaan, dengan se- 
bab-sebab dalam tubuhnya dan sebab-sebab diluar tubuhnya, niscaya Allah 
Ta'ala mencurahkan ni'mat kepadanya, dengan yang memeliharakannya 
dari kerusakan Gan yang menolaknya dari kebinasaan, sampai kepada masa 
yang dimaklumi, yang disebutkanNYA dalam KitabNYA. 

Adapun sebab yang didaiam, yaitu: bahwa Allah Ta'ala Menyusun keja- 
dian dari panas dan basah. 

Dan dijadikanNya diantara panas dan basah itu, permusuhan dan berlawa- 
nan. Maka senantiasalah panas itu menghancurkan basah, mengeringkan 
dan menguapkannya. Sehingga bahagian-bahagiannya menjadi uap, yang 
naik daripadanya. Maka jikalau tidak disambung dengan basah itu oleh 
pertolongan makanan, yang akan menggantikan yang hancur dan yang 
menguap dari bahagian-bahagiannya, niscaya hewan itu rusak. Lalu Allah 
Ta'ala menjadikan makanan yang sesuai dengan badan hewan. Dan dijadi- 
kanNya pada hewan itu, nafsu keinginan yang menggerakkannya untuk me- 
ngambil! makanan, seperti diwakilkan untuk menampalkan apa yang pecah 
dan menggantikan apa yang rusak. Supaya adalah yang demikian itu pe 
jaganya dari kebinasaan dengan sebab tersebut. 

Adapun sebab-sebab yang di luar, yang didatangi insan, maka ialah, se- 
perti: pedang, mata tombak dan pembinasa-pembinasa lainnya yang dimak- 
sudkan. Maka insan itu memerlukan kepada kekuatan dan kekerasan yang 
bergelok dari batiniahnya. Maka tertolaklah pembinasa-pembinasa itu da- 


(1) Dzul-kifli, artinya: mempunyai jaminan. (Pent). 
(2) Maksudnya: ia menjamin tidak marah dan ia menepati jaminannya itu.(Pent). 


151 


ripadanya. Maka Allah la'aia menjadikan sifat marah itu dari api. Dan 
dijadikanNya sifat itu menjadi gharizah (instink) pada insan. Dan dira- 
maskanNya dengan lumpurnya. Maka manakala ia terhambat, dari salah 
satu hajatnya dan salah satu dari maksudnya, niscaya menyalalah api kema- 
rahannya. Dan api itu berkobar, yang menjadikan darah hati itu mendidih 
dan berhamburan pada urat-urat. Dan meninggi ke bahagian badan sebelah 
atas, sebagaimana meningginya api. Dan sebagaimana meningginya air 
yang dipanaskan dalam periuk. 

Maka karena itulah tertuang kepada muka. Lalu muka dan mata itu merah. 
Sedang kulit, karena jernihnya, membayangkan warna merah darah di se- 
baliknya, sebagaimana kaca membayangkan warna barang padanya. 
Sesungguhnya darah itu mengembang, apabila seseorang memarahi orang 
di bawahnya dan merasa berkuasa terhadap orang itu. Jikalau kemarahan 
itu-timbul terhadap orang yang di atasnya dan ia berputus asa untuk mem- 
balas dendam, niscaya terjadilah kekecutan darah dari permukaan kulit, 
sampai kepada rongga hati. Dan jadilah ia bergundah hati. Dan karena 
itulah warna menjadi kuning. 

Dan jikalau kemarahan itu terjadi, terhadap orang yang Lebak yang 
ragu ia padanya, niscaya darah itu bulak-balik antara kecut dan mengem- 
bang. Lalu ia berwarna merah, menguning dan menggeletar. 
Kesimpulannya: kekuatan marah itu, tempatnya hati. Dan artinya: meng- 
pelegak darah hati, untuk menuntut balas. Dan kekuatan itu ditujukan ke- 
tika berkobarnya, kepada menolak yang menyakitkan, sebelum terjadi. 
Dan kepada kesembuhan dan menuntut balas, sesudah terjadi. 

Menuntut balas itu adalah makanan kekuatan tersebut dan keinginannya. 
Dan pada menuntut balas itu kesenangannya. Ia tidak tenteram, selain de- 
ngan menuntut balas. 

Kemudian, sesungguhnya manusia pada kekuatan ini, terbagi kepada tiga 
tingkat pada permulaan kejadiannya (fitrahnya): yaitu dari tafrith, ifrath 
dan itidal. 

Tafrith (sangat berkurang), maka dengan tidak adanya kekuatan ini atau 
dengan lemahnya. Dan yang demikian itu tercela. Yaitu, yang dikatakan: 
bahwa orang itu tidak mempunyai kepanasan hati. Dan karena itulah Imam 
Asy-Syafi'i jr.a. berkata: "Orang yang diperbuat sesuatu untuk marah, lalu 
ja tidak marah, maka orang itu keledai” 

Orang yang tiada mempunyai sedikit pun kekuatan marah dan kepanasan 
hati, maka orang tersebut itu kurang sekali. Allah S.W.T. menyifatkan sha- 
habat-shahabat Nabi s.a.w. dengan syiddah “(sikap keras). dan kepanasan 
hati. IA berfirman:- 

HE EN KANGEN Tp 
(Yax O) 


152. 


(Muhammadur-rasuulul- laahi wai-ladziina ma'aahu, asyid-daa-w' alal-kuffaa- 
ri, ruhamaa-u baina-hum). 
Artinya: ” Muhammad itu Utusan Allah ! Dan orang-orang yang beriman 
dengan dia, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, bersifat kasih-sa- 
yang antara sesama mereka”.S.Al-Fath, ayat 29. 
Allah Ta'ala berfirman GL anee NabiNYA:- 
TER yet Kera Se Taat” NAN EN GI 
: “2eanin Tao Deitg 
(Yaa-ayyuhan-nabiyyu, jaahidil-kuffaara wal-munaafigiina, wagh-ludh 
'alaihim wa ma'waahum jahannamu wa bi' -sal-mashiir). 
Artinya: ”Haj Nabi ! Berjuanglah dengan sungguh-sungguh melawan O- 
rang-orang kafir dan orang-orang munafik (beriman palsu), dan bersikap 
kerasiah terhadap mereka ! Tempat diam mereka adalah neraka jahannam 
dan itulah tempat kembali yang amat buruk”.S.At-Tahrim, ayat 9. 
Sikap keras dan tegas itu, termasuk diantara bekas-bekas kekuatan kepa- 
nasan hati. Yaitu:  marah.- 
Adapun ifrath (berlebih-lebihan), yaitu, bahwa sifat ini (sifat marah) yang 
menang, sehingga ia keluar dari kebijaksanaan akal, agama dan keta'atan- 
nya. 
Dan tidak tinggal lagi bagi manusia itu, penglihatan hati, pandangan dan pi- 
kiran. Dan tak ada usaha. Tetapi ia menjadi dalam bentuk orang yang ter- 
paksa. 
Sebab kemenangan marah itu, beberapa keadaan gharizah (instink) dan be- 
berapa keadaan kebiasaan (adat kebiasaan). Maka banyaklah manusia de- 
ngan fitrahnya, tersedia untuk cepat marah. Sehingga seolah-olah bentuk- 
nya pada fitrahnya (kejadiannya) itu, bentuk orang pemarah. Dan meno- 
long kepada yang demikian, oleh panas tabiat hati. Karena marah itu dari 
api, sebagaimana disabdakan oleh Nabi s.a.w. (1). 
.Dan sesungguhnya, dinginnya tabiat itu, memadamkan marah dan meme- 
cahkan tanda-tandanya. 
Adapun sebab-sebab kebiasaan, yaitu: ia bercampur-baur dengan suatu ka- 
um yang menyombong dengan kesembuhan marah dan menta'ati marah. 
Dan mereka menamakan yang demikian itu: keberanian dan kelaki-laki- 
an. Lalu salah seorang dari mereka mengatakan: "Aku orang yang tidak sa- 
bar atas penipuan dan kemustahilan. Dan aku tidak tanggung sesuatu uru- 
san dari seseorang”. Artinya: Tak ada akal padaku dan tak ada kelemah- 
lembutan”. Kemudian disebutkannya dalam mengemukakan kesombongan 
dengan kebodohannya. Maka barangsiapa mendengarnya, niscaya melekat 
pada dirinya, kebagusan marah dan kesukaan menyerupai dengan kaum 


(1) “Dirawikan At-Tarmidzi dari Abi Sa'id, dengan sanad dia'if. Yaitu: marah itu dari api. 
Dan hadits: bahwa marah itu dari setan dan setan itu dijadikan dari api. 


153 


tersebut. Maka dengan demikian kuatlah marahnya. 

Manakala bersangatan api kemarahan dan kuat menyalanya, niscaya mem- 
butakan yang punya api itu dan menulikannya dari setiap pengajaran. Ma- 
ka apabila ia diberi pengajaran, niscaya tidak didengarnya. Bahkan yang 
demikian menambahkan kemarahannya. Dan apabila ia memperoleh caha- 
ya dengan nur akalnya dan ia kembali kepada dirinya, niscaya ia tidak sang- 
gup. Karena nur akalnya padam dan terus tersapu dengan asap kemarahan. 
Sesungguhnya tambang fikiran itu otak. Dan naiklah asap yang gelap ketika 
bersangatan marah, dari menggelagaknya darah hati, keotak, yang mengua- 
sai tambang-tambang pikiran. Dan kadang-kadang ia melampaui kepada 
tambang-tambang perasaan. Lalu matanya gelap, sehingga ia tidak melihat 
dengan matanya itu. Dan menghitamlah dunia kepadanya seanteronya. 
Dan adalah otaknya seumpama gua, yang menggelegak api didalamnya. 
Lalu udaranya hitam dan tempatnya itu panas. Dan sekelilingnya penuh de- 
ngan asap. Dan ada padanya lampu yang lemah sinarnya. Lalu terhapus a- 
tau padam cahayanya. Maka tidak tetap tapak kaki padanya. Tidak terde- 
ngar padanya perkataan. Tidak terlihat padanya suatu bentuk pun. Dan ti- 
dak sanggup ia memadamkannya, baik dari dalam atau dari luar. Akan te- 
tapi sayogialah bersabar, sampai terbakar semua yang dapat dibakar. 
Maka begitulah kiranya, marah itu berbuat dengan hati dan otak. Dan ka- 
dang-kadang api kemarahan itu kuat. Lalu melenyapkan basah, dimana de- 
ngan basah itu, hidup hati. Maka matilah yang punya hati, karena kema- 
rahan. Sebagaimana kuatnya api dalam gua, lalu gua itu runtuh dan pecah 
bahagian atasnya, keatas bahagian bawahnya. Dan yang demikian itu, ka- 
rena dirusakkan oleh api, kekuatan sekelilingnya, yang menyikat, yang me- 
ngumpulkan bahagian-bahagian gua. 

Maka beginilah halnya hati ketika marah. Dan pada hakikatnya, sebuah pe- 
rahu dalam hempasah ombak ketika kekacauan angin, ditengah lautan itu, 
lebih baik halnya dan lebih besar harapan selamat, dibandingkan dengan ji- 
wa yang kacau, karena kemarahan. Karena dalam perahu itu ada orang 
yang berdaya-upaya menenteramkan dan mengaturkannya. Dan melihat 
dan memimpinkannya. Adapun hati, maka dialah yang punya perahu. Dan 
telah berguguranlah daya-upayanya. Karena ia dibutakan oleh kemarahan 
dan ditulikannya. 

Diantara bekas-bekas kemarahan ini pada zahir, ialah: berobah warna, ke- 
sangatan gementar pada sendi-sendi badan, keluarnya perbuatan, tanpa ter- 
tib dan teratur, kacaunya gerak dan perkataan. Sehingga lahirlah buih pada 
tepi mulut, merahlah biji mata, berbaliklah hidung dan berobahlah bentuk 
tubuh. Dan jikalau orang yang sedang marah itu melihat kekejian bentuk- 
nya, ketika sedang marah, niscaya akan tenang. kemarahannya. Karena ma- 
Ju dari kekejian bentuknya dan perobahan kejadiannya. Dan kekejian ba- 
tiniyahnya itu lebih besar, dibandingkan dengan kekejian zahiriyahnya. Se-: 
sungguhnya zahiriyah itu, suatu tanda (alamat) bagi Datnnyah, Dan yang 


154 


pertama-tama, sesungguhnya buruk bentuk batiniyah. Kemudian, yang ke- 
dua berkembang keburukannya kepada zahiriyah. Lalu berobahlah zahir- 
iyah, sebagai buah (hasil perobahan batiniyah)-Maka bandingkanlah antara 
buah dengan yang membuahkan. Maka inilah bekasnya pada tubuh ! 
Adapun bekasnya pada lidah, maka yaitu: lancarnya memaki dan berkata 
keji, dimana orang yang berakal malu daripadanya. Dan orang yang me- 
ngatakannya pun, malu ketika kemarahan sudah menurun. Dan yang demi- 
kian, serta binasanya peraturan dan kacaunya kata-kata. 

Adapun bekasnya pada anggota badan, maka, yaitu: pemukulan, penye- 
rangan, pengoyakan pakaian, pembunuhan dan pelukaan, ketika mungkin 
yang demikian, tanpa ambil pusing. Maka jikalau yang dimarahi itu lari da- 
ripadanya atau tidak dapat dikejar oleh sesuatu sebab dan orang yang ma- 
rah itu lemah dari kesembuhan amarahnya, niscaya kemarahan itu kembali 
kepada yang marah sendiri. Lalu ia mengoyakkan kainnya sendiri dan 
menempeleng dirinya. Dan kadang-kadang ia memukul lantai dengan ta- 
ngannya. Dan ia berlari-lari, sebagaimana larinya orang yang terganggu pi- 
kiran, yang mabuk dan orang yang tercengang keheranan. Kadang-kadang 
ia jatuh tersungkur, tidak sanggup lari dan bangkit berdiri, disebabkan ke- 
sangatan marah. Dan menimpa atas dirinya, seperti pingsan. Kadang-ka- 
dang ia memukul barang keras dan binatang. Lalu dipukulnya-umpamanya 
- piring diatas lantai. Kadang-kadang dipecahkannya meja makan, apabila 
ja marah kepada meja makan. Ia berbuat perbuatan-perbuatan orang gila. 
Lalu dimakinya binatang dan benda-benda keras. Dan ditujukannya ucapan 
kepada benda-benda itu. Dan dikatakannya: "Sampai kapan ini dari eng- 
kau, hai begitu-begitu !”. Seolah-olah ia menujukan pembicaraan kepada 
yang berakal. Sehingga kadang-kadang, ia disepak oleh hewan, lalu ia me- 
nyepak hewan itu. | 
Dan ditantangnya hewan tersebut dengan demikian. TN 
Adapun bekasnya pada hati serta orang yang dimarahi, maka, yaitu: “den: 
dam, dengki, menyembunyikan yang buruk, memaki-maki dengan yang ja- 
hat, susah kalau yang dimarahi senang-gembira, bercita-cita membuka raha- 
sia, merusakkan tabir yang menutup hal-hal yang memalukan yang dima- 
rahi, mengejek dan kekejian-kekejian yang lain dari yang demikian. 
Inilah buah (hasil) kemarahan yang bersangatan ! : 
Adapun buah (hasil) kepanasan hati yang lemah, maka, yaitu: sedikitiya 
sombong daripada yang disombongkan, daripada menyinggung kepada 
mahram: (orang yang haram dikawini), istri dan budak wanita dan me- 
nanggung kehinaan dipermain-mainkan dengan kezaliman, kecil jiwa dan 
kehinaan: Dan itu'juga tercela. Karena diantara buahnya (hasilnya) ialah: 
“tiada cemburu terhadap mahram. 

| Dan itu adalah sifat kewanitaan. Nabi s.a.w. bersabda: 


155 


SEA Sa KN 0g Ta 5) 

(Inna Sa'dan la-ghayuurun wa ana agh-yaru min Sa'din wa innal-laaha aa 
yaru minnii). 

Artinya: "Sesungguhnya Sa'ad itu pencemburu dan aku lebih cemburu dari 
Sa'ad. Dan sesungguhnya Allah lebih cemburu daripadaku”.(1). 
Sesungguhnya dijadikan cemburu itu, untuk pemeliharaan keturunan. Jika- 
lau manusia sangat berlapang dada (bertoleransi) dengan yang demikian, 
niscaya bercampur-aduklah keturunan. Dan karena itulah dikatakan: tiap- 
tiap ummat itu diletakkan cgmburu pada laki-lakinya dan diletakkan pen- 
jagaan diri pada kaum wanitanya. 

Sebahagian dari lemahnya kemarahan itu, kelemahan hati dan berdiam diri 
ketika melihat perbuatan munkar. Nabi s.a.w. bersabda: 


LE ES 
Lag Hei SAN AS 


(Khairu ummatii ahiddaa-uhaa). 

Artinya: "Sebaik-baik ummatku itu, orang-orang yang paling keras”.(2). 
Ya'ni: pada agama. 

Allah Ta'ala berfirman:- 


pe 


Aeop ay) AOA Ma ES, 


(Wa laa ta'khudzkum bi-himaa ra'fa tun fii diinil-laah). 

Artinya: "Janganlah sayang kepada keduanya (perempuan dan laki-laki 
yang berzina) dalam menjalankan (hukum) Allah”.S.An-Nur, ayat 2. 
Bahkan, siapa yang ketiadaan marah, niscaya ia lemah daripada melatih 
dirinya. Karena tiada sempurna latihan, selain dengan mengeraskan kema- 
rahan atas nafsu-syahwat. Sehingga ia marah kepada dirinya, ketika cen- 
derung kepada nafsu-syahwat yang keji. 

Maka ketiadaan marah itu tercela. Dan sesungguhnya yang terpuji, ialah 
marah yang menunggu isyarat (penunjukan) akal dan agama. 

Lalu marah itu bangkit, ketika wajib kepanasan hati dan padam, dimana 
baik kelemah-lembutan. 

Menjaga marah kepada batas sedang (i'tidal) itu, ialah: berdiri lurus (is- 
tigamah) yang diberatkan (di-taklif-kan) oleh Allah kepada hambaNYA. 
Yaitu: ditengah-tengah ( wasath ) yang disifatkan oleh Rasulwu'llah s.a.w., di- 
mana beliau bersabda: 





(I) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah. 
(2) Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Baihagi dari Ali, dengan sanad dia'if. 


156 


en 


(Khairul-umuuri ausaa-thuhaa). 
Artinya: "Sebaik-baik pekerjaan, ialah: yang ditengah-tengahnya”. &. 
Maka siapa yang marahnya cenderung kepada kelesuan, sehingga ia merasa 
dirinya kelemahan cemburu dan kehinaan diri pada menanggung kehinaan 
dan kezaliman pada tidak tempatnya, maka sayogialah ia mengobati diri- 
nya, sehingga kuatlah marahnya. Dan siapa yang cenderung marahnya ke- 
pada berlebih-lebihan, sehingga menarikkannya kepada sangatnya berani 
(at-tahawwur) dan melakukan perbuatan-perbuatan keji, maka sayogialah 
ia mengobati dirinya, supaya berkurang dari tanda kemarahan. Dan berdiri 
diatas yang tengah-tengah yang benar diantara dua tepi. Maka itulah jalan 
yang lurus (ash-shiratul-mustagim). 
Dan jalan itulah yang lebih halus dari sehelai rambut dan lebih tajam dari 
pedang. Maka kalau ia lemah daripadanya, niscaya hendaklah ia mencari 
kedekatan daripadanya. Allah Ta'ala berfirman:- 

sg GEA UANG ASN Gankarh, 

OAT nang KAA Lag Jas 

(Wa lan tasta-thii“uu an ta'diluu bainan- -nisaa-i, wa lau harash-tum, fa laa 
tamiiluu kullalmaili, fa tadzaruu-haakal-mw'allagah) 
Artinya: "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-isterimu,biar 
kamu sangat ingin (berbuat begitu). Sebab itu, janganlah kamu terlampau 
miring (dari yang satu), sehingga kamu biarkan dia sebagai tergan- 
tung”.S.An-Nisa”, ayat 129. 
Maka tidaklah tiap-tiap orang yang lemah daripada berbuat kebajikan se- 
luruhnya, lalu sayogialah berbuat kejahatan seluruhnya. Tetapi, sebahagian 
kejahatan itu lebih rendah dari sebahagian. Dan sebahagian kebajikan itu 
lebih tinggi dari sebahagian. 
Maka inilah hakikat marah dan tingkat-tingkatnya! Kita meminta pada Al-. 
lah akan kebaikan taufig, bagi apa yang diridlaiNYA. Sesungguhnya DIA 
amat berkuasa atas apa yang dikehendakiNYA. 


PENJELASAN: marah, adakah mungkin dihilangkan pokoknya dengan 
latihan atau tidak ? 


Ketahuilah, bahwa disangka oleh orang-orang yang menyangka, bahwa 
penghapusan marah itu dapat digambarkan secara keseluruhan. Mereka 
menda 'wakan, bahwa latihan dapat ditujukan kepada penghapusan marah. 


(H) Dirawikan Al-Baihagi dari Muthrif. hadits mursal. 


157 


Dan dimaksudkan kepadanya. Dan suatu pihak yang lain menyangka, bah- 
wa marah itu suatu pokok, yang tidak dapat diobati. Dan ini adalah pen- 
:dapat orang yang menyangka, bahwa tingkah laku (perangai) itu seperti 
“kejadian tubuh (bentuk tubuh). Keduanya tidak dapat dirobah. 

Kedua pendapat tadi lemah. Tetapi yang benar, ialah, apa yang kami se- 
butkan. Yaitu, bahwa: tidaklah kekal manusia itu mencintai sesuatu dan 
membenci sesuatu. Maka ia tidak terlepas daripada meradang dan marah. 
Dan selama bersesuaian dengan dia sesuatu dan menyalahi dengan dia, se- 
suatu yang lain, maka tak boleh tidak, bahwa ia menyukai yang bersesuaian 
dengan dia dan membenci yang menyalahi dengan dia. Dan marah itu me- 
ngikuti yang demikian. Sesungguhnya manusia itu, manakala diambil dari- 
padanya yang disukainya, niscaya sudah pasti-ia marah. Dan apabila ditu- 
jukan kepadanya yang dibencinya, niscaya sudah pasti-ia marah. Hanya, a- 
pa yang disukai manusia itu terbagi kepada tiga bahagian:- 

Pertama: apa yang penting pada hak umumnya manusia, seperti: makanan, 
tempat tinggal, pakaian dan kesehatan badan. Maka siapa yang mau dipu- 
kul badannya atau dilukai, maka tidak boleh tidak, ia akan marah. Begitu 
juga apabila diambil kainnya, yang menutupi auratnya. Dan begitu pu- 
la, apabila ia dikeluarkan dari rumahnya, yang menjadi tempat tinggalnya. 
Atau dituangkan airnya, yang digunakan untuk menghilangkan kehausan- 
nya. 

Maka semua yang tersebut tadi itu penting. Tidak terlepaslah manusia, dari 
kebencian dengan hilangnya. Dan dari pada meradang (sangat marah) ter- 
hadap orang yang menyinggungnya. 

Bahagian Kedua: apa yang tidak penting bagi seseorang manusia, seperti: ke- 
megahan, harta banyak, budak belian, dan binatang ternak. Semua yang 
tersebut ini, adalah disukai, menurut kebiasaan. Dan bodoh, dengan mak- 
sudnya hal-hal tersebut. Sehingga, jadilah emas dan perak itu dicintai pada 
diri kedua benda tersebut. Lalu keduanya disimpan dan dimarahi orang 
yang mencurinya. Walau pun ia tidak memerlukan emas dan perak itu, pa- 
da makanan. | 

Maka jenis ini, termasuk yang digambarkan, bahwa: manusia dapat terle- 
pas dari pokok keberangan (kemarahan). kepadanya. Maka apabila ia mem- 
punyai rumah yang lebih dari tempat tinggalnya, lalu rumah itu dibongkar 
oleh orang zalim, maka bolehlah ia tidak marah. Karena boleh ia dapat 
melihat urusan duniawi. Lalu ja menjadi zahid (orang zuhud), miengenai 
tambahan dari yang diperlukan. Maka ia tidak marah dengan diambil orang 
rumah itu. Karena ia tidak menyukai akan adanya. Dan kalau ia menyukai 
akan adanya, niscaya sesungguhnya, dapat dipahami dengan mudah, ia ma- 
rah dengan diambil orang rumah tersebut. " 

Kebanyakan marah manusia itu, pada apa yang tidak penting (yang tidak 
merupakan hajat hidup yang vital), seperti: kemegahan, suaranya didengar 
orang, mendapat tempat dimuka daiam majlis, bermegah-megahan dalam 


158 


ilmu-pengetahuan. Maka orang yang keras kecintaannya kepada yang ter: 
sebut itu, tidak mustahil, ia akan marah, apabila didesak oleh orang lain 
yang mendesaknya, pada tempat dimuka dalam perayaan-perayaan. Dan o- 
rang yang tiada menyukai demikian, maka ia tidak perdulikan, walau pun. 
ia didudukkan pada barisan sandal (barisan terakhir). Ia tidak marah, apa- 
bila orang lain duduk diatasnya. 

Kebiasaan yang rendah ini, ialah yang memperbanyakkan manusia suka 
dan manusia benci. Lalu membanyakkan marahnya. Dan manakala kehen- 
dak dan nafsu-keinginan itu, lebih banyak, niscaya adalah yang punya ke- 
hendak dan nafsu-keinginan itu, menurun dan mengurang darajatnya. Ka- 
rena hajat keperluan itu, adalah suatu sifat kekurangan. Maka manakala ha- 
jat keperluan itu banyak, niscaya banyaklah kekurangan. 

Dan orang bodoh itu selalu berusaha menambahkan hajat keperluannya 
dan nafsu-keinginannya. Ia tidak tahu, bahwa ia membanyakkan sebab du- 
ka-cita dan kegundahan. Sehingga sampailah sebahagian orang-orang bo- 
doh, dengan adat-kebiasaan yang rendah dan pergaulan dengan teman-te- 
man jahat, bahwa ia marah, jikalau dikatakan kepadanya: "Bahwa engkau 
tidak pandai main burung dan main catur. Engkau tidak sanggup minum 
khamar banyak dan makan makanan banyak”. Dan sifat-sifat kehinaan la- 
in, yang serupa dengan itu. 

Maka kemarahan atas jenis ini, tidaklah hal penting.(hai-dlaruri). Karena 

menyukainya, tidaklah dlaruri. 
Bahagian Ketiga: ialah hal yang menjadi dlaruri pada sebahagian manusia, 
tidak pada sebahagian manusia Jainnya. Umpamanya: buku pada orang 
yang berilmu. Karena ia memerlukan kepada buku itu, lalu ia mencintai- 
nya. Maka ia marah kepada orang yang membakar dan yang meneng- 
gelamkan buku itu dalam air. Begitu pula alat-alat perusahaan pada seo- 
rang pengusaha, yang tidak mungkin ia memperoleh makanan, selain de- 
ngan alat-alat tersebut. Maka sesungguhnya, apa yang menjadi jalan (wa- 
silah) kepada yang dlaruri dan yang dicintai, niscaya menjadi dlaruri dan 
dicintai. Dan ini berbeda menurut masing-masing orang. Dan kecintaan 
yang dlaruri, ialah apa yang diisyaratkan oleh Rasulu'llah s.a.w. dengan 
sabdanya: | 
| SEKS A0 3 PAP Re | Gen IKA 
KE AKA 

(Man ash-baha aa-minan fii sirbihi mu'aafan fii badanihi wa lahu guutu 
yaumihi, fa ka-annamaa hiizat Jahud-dun-ya bi-hadzaa-fiirihaa). 

Artinya: "Barangsiapa merasa aman pada dirinya, sehat-afiat pada badan- 
nya dan mempunyai makanan harinya, maka seakan-akan jai du- 
nia dengan seanteronya baginya”.(1). 


Panda amat : | 
(1) Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ubaidullah bin Muhshin. Kata At-Tirmidzi, 
hadits ini hasan gharib. : 


159 


Orang yang melihat hakikat segala persoalan dan diserahkan kepadanya 
tiga hal tadi, niscaya tergambarlah, bahwa ia tiada akan marah pada lain- 
nya. 

Maka inilah tiga perkara! Kami akan menyebutkan tujuan latihan pada ma- 
sing-masing daripadanya. 

Adapun bahagian pertama, maka tidaklah latihannya untuk meniadakan 
kemarahan hati. Akan tetapi, supaya ia sanggup untuk tidak menta'ati ma- 
rah. Dan tidak dipakainya marah itu pada zahiriyahnya, selain pada batas 
yang disukai oleh Agama dan dipandang baik oleh akal. Dan yang demi- 
kian itu, mungkin dengan mujahadah (bersungguh-sungguh), menanggung 
beratnya kelemah-lembutan dan tanggungan, pada suatu tempo. 

Sehingga kelemah-lembutan dan tanggungan itu, menjadi budi-pekerti yang 
mantap. 

Adapun mengalihkan pokok kemarahan dari hati, maka yang demikian i- 
tu, tidaklah kehendak tabiat. Dan itu tidak mungkin. Benar, mungkin me- 
mecahkan tandanya dan melemahkannya, sehingga tidak bersangatan 
menggelegaknya kemarahan pada batin. Dan berkesudahan lemahnya, se- 
hingga tidak lahir bekasnya pada muka. Tetapi yang demikian itu berat se- 
kali. 

Ini hukum bahagian ketiga juga. Karena apa yang menjadi dlaruri pada pi- 
hak seseorang, maka tidak mencegahnya dari kemarahan, lantaran orang 
lain tidak memerlukan kepadanya. Maka latihan padanya itu, mencegah 
berbuat dan melemahkan menggelegaknya pada batin. Sehingga tidak ber- 
sangatan merasa pedihnya, bersabar pada yang demikian. 

Adapun bahagian kedua: maka mungkin tercapai dengan latihan, sampai 
kepada terlepas dari kemarahan. Karena mungkin dikeluarkan kesukaan- 
nya dari hati. Dan yang demikian itu dengan diketahui oleh manusia, bah- 
wa tanah airnya itu kuburan dan tempat menetapnya itu akhirat. Dan se-. 
sungguhnya dunia itu, tempat menyeberang, yang akan diseberangi diatas- 
nya. Dan dicari perbekalan dari dunia itu, sekadar yang penting (perlu). 
Dan dibalik yang demikian itu, adalah bencana pada tanah airnya dan tem- 
pat menetapnya. Maka ia menjadi zahid (orang zuhud) di dunia dan ter- 
hapus kecintaan dunia, dari hatinya. 

Jikalau adalah seorang insan mempunyai seekor anjing yang tiada dicinta- 
inya, niscaya ia tidak marah, apabila anjing itu dipukul orang. Maka marah 
itu mengikuti kecintaan. 

Dan latihan pada ini, berkesudahan kepada mengalihkan pokok kemarah- 
an. Dan itu jarang sekali. Dan kadang-kadang latihan itu berkesudahan 
kepada mencegah daripada pemakaian kemarahan dan berbuat dengan 
yang diwajibkannya. Dan itu lebih mudah. 

Kalau anda berkata, bahwa yang penting (yang dharuri) dari bahagian per- 
tama, ialah: merasa pedih dengan hilangnya barang yang diperlukan, bukan 
marah. Maka orang yang mempunyai seekor kambing-umpamanya- dan 


160 


kambing itu menjadi makanannya, lalu mati, niscaya ia tidak akan marah 
kepada seseorang, walaupun terjadi pada peristiwa itu, hal yang tidak di- 
sukainya. Dan tidaklah menjadi hal penting, bahwa tiap-tiap yang tidak 
disenangi itu kemarahan. Sesungguhnya manusia merasa sakit dengan dibe- 
tik dan dibekam dan tidak marah kepada pembetik dan pembekam itu. Ma- 
ka orang yang kuat tauhidnya, sehingga ia melihat segala sesuatu itu tangan 
Allah dan daripada Allah, maka ia tidak marah kepada seseorang daripada 
makhlukNYA. Karena ia melihat mereka terbuat demikian, dalam geng- 
gaman gudrahNYA, seperti pena pada tangan penulis. Dan orang yang di- 
tanda-tangani oleh raja memotong lehernya itu, tidak marah kepada pena. 
Maka ia tidak akan marah kepada orang yang menyembelih kambingnya, 
yang menjadi makanannya. Sebagaimana ia tidak marah atas kematian 
kambing itu. Karena ia melihat penyembelihan dan kematian itu daripada 
Allah 'Azza wa Jalla. Lalu tertolaklah kemarahan dengan kuatnya tauhid. 
Dan tertolak juga kemarahan itu, dengan baik sangka kepada Allah. Yaitu, 
bahwa: ia melihat, bahwa semua itu dari Allah. Dan Allah tidak men- 
tagdirkan baginya, selain yang padanya kebaikan. Dan kadang-kadapg ada 
kebaikan itu, pada sakitnya, laparnya, lukanya dan terbunuhnya. Lalu ia ti- 
dak marah, sebagaimana ia tidak marah kepada pembetik dan pembekam. 
Karena ia melihat, bahwa kebajikan itu padanya. Lalu kami mengatakan, 
bahwa ini atas cara ini, adalah tidak mustahil. Pe 
Tetapi kekerasan tauhid sampai kepada batas ini, sesungguhnya adalah se- 
perti kilat yang menyambar, yang akan keras pada hal-hal yang disambar. 
Dan tidak berkekalan. Dan hati itu kembali secara tabiat kepada yang di- 
tengah-tengah, yang tidak dapat ditolak. 
Jikalau tergambarlah selalu yang demikian bagi manusia, niscaya tergam- 
barlah bagi Rasulu'llah s.a.w. Sesungguhnya adalah beliau itu marah, se- 
hingga merahlah dua - matanya.(1). Sehingga beliau berdo'a: 

MEME KA AN IE SNUAN 

Senen aa 

| MAKA 

(Allaahumma ana basyarun agh-dlabu kamaa Sasa ba basyarai fa ayyu- 
maa, muslimin sababtuhu au la'antuhu au dlarabtuhu, faj-'alhaa minnii sha- 
Jaatan 'alaihi wa zakaatan wa gurbatan tugarribuhu bihaa ilaika jaumal-gi- 
yaamah). 
Artinya: "Wahai Allah, Tuhanku ! Aku adalah manusia pemarah, sebagai- 
mana marahnya manusia. Maka siapa saja orang muslim, yang aku maki 
atau aku kutuk atau aku pukul, maka jadikanlah itu daripadaku sebagai 
shalat kepadanya, sebagai zakat dan pendekatan, yang mendekatkannya 
kepada ENGKAU pada hari kiamat!”.(2). 
(TI) Dirawikan Muslim dari Jabir. 
(2) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah. 


161 


Abdullah bin "Amr bin Al- Ash berkata: "Wahai Rasulu'llah ! Tulislah dari 
engkau, setiap yang engkau ucapkan pada kemarahan dan kerelaan !”. La- 
lu Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Tulislah! Demi Allah yang mengutuskan 
aku dengan kebenaran sebagai nabi! Tiadalah keluar dari ini, selain yang 
benar”. Beliau mengisyaratkan kepada lidahnya. (1). 

Nabi s.a.w. tidak mengatakan: "Bahwa aku tidak marah”. Akan tetapi be- 
liaw mengatakan: ”Bahwa kemarahan itu tidak mengeluarkan aku dari ke- 
benaran”. Artinya: Aku tidak berbuat, dengan yang dimestikan oleh ke- 
marahan?” | 

Pada suatu kali 'A isyah r.a. marah. Lalu Rasulu'liah s.a.w. bersabda ke- 
padanya: "Apakah engkau ini, datang setan engkau kepada engkau ?”.'A - 
Isyah r.a. menjawab: "Apakah bagi engkau setan ?”. 

Nabi s.a.w. menjawab: 


NN pgaa Ian PN 3g 


(Balaa, walaakinnii da'autullaaha fa-a'aanii 'alaihi, fa-as-lama, fa laa ya'- 
murunji, illaa bil-khair). 

Artinya: "Ya ?”. Tetapi aku berdo'a kepada Allah, lalu IA Kenang aku 
atas setan. Maka.setan itu menyerah, Jalu tidak menyuruh aku, selain de- 
ngan kebajikan”.(2). 

Nabi s.a.w. tidak mengatakan ”Tak ada setan bagiku”. Dan yang beliau 
maksudkan: setan kemarahan. Akan tetapi beliau mengatakan: "Ia tidak 
membawa aku kepada kejahatan”. 

Ali r.a. berkata: "Adalah Rasulu'llah s.a.w. tidak marah karena dunia. A- 
pabila beliau menjadi marah oleh kebenaran, niscaya tiada seorang pun 
yang mengenalinya. Dan tiada bangun sesuatu karena kemarahannya, se- 
hingga beliau memperoleh kemenangan untuk kebenaran itu”.(3). 

Maka adalah Rasulu'llah s.a.w. marah diatas kebenaran. Dan jikalau 
kemarahannya itu karena Allah, maka pada umumnya berpaling kepada 
yang ditengah-tengah. Bahkan setiap orang yang marah kepada orang yang 
mengambil makanannya yang penting dan keperluannya, yang tidak boleh 
tidak pada agamanya, maka sesungguhnya orang itu marah karena Allah. 
Dan tidaklah mungkin terlepas daripadanya. 

Benar, kadang-kadang pokok kemarahan itu tak ada pada apa yang dlaruri, 
apabila hatinya sibuk, dengan hal dlaruri yang lebih penting daripadanya. 
Maka tidak adalah dalam hati itu, tempat yang lebih luas bagi kemarahan, 
karena sibuknya hati dengan yang lain. Maka sesungguhnya tenggelamnya 
hati dengan sebahagian kepentingan itu, mencegah ia merasa dengan yang 


(1) Dirawikan Abu Daud dari Abdullah bin 'Amr. 
(2) Dirawikan Muslim dari 'A isyah. 
(3) Dirawikan At-Tirmidzi dari Ali r.a. 


162 


lain. Dan ini, adalah seperti Salman Al-Farisi r.a. tatkala ia dimaki orang, 
lalu menjawab: "Jikalau ringanlah timbangan amalanku, maka aku itu lebih 
jahat daripada yang engkau katakan. Dan jikalau beratlah timbangan amal- 
anku, niscaya tidak mendatangkan. melarat akan aku, oleh apa yang engkau 
katakan”. 

Sesungguhnya perhatian Salman waktu itu terarah kepada akhirat. Maka ti- 
ada membekas hatinya dengan makian. 

Begitu pula, Ar-Rabi' bin Khaitsam dimaki orang. Lalu ia menjawab: "Hai 
saudara ini ! Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan engkau. Se- 
sungguhnya dimuka sorga itu sebuah jalan. Jikalau aku dapat memotong-. 
nya, niscaya tidak mendatangkan melarat bagiku oleh apa yang engkau ka- 
takan. Dan jikalau aku tidak dapat memotongnya, maka adalah aku itu 
lebih jahat daripada yang engkau katakan”. 

Seorang laki-laki memaki Abubakar r.a. Lalu beliau menjawab: "Apa yang 
ditutup oleh Allah dari penglihatan engkau itu lebih banyak”. Maka sea- 
kan-akan beliau sedang sibuk memperhatikan keteledoran dirinya, dari- 
pada bertagwa kepada Allah dengan sebenar-benar tagwa dan mengenal- 
Nya dengan sebenar-benar ma'rifah. Maka tidak membawa ia marah oleh 
singgungan orang lain akan dirinya dengan kekurangan. Karena ia telah 
melihat kepada dirinya akan kekurangan itu. Dan yang demikian, karena 
keagungan darajatnya. 

Seorang wanita berkata kepada Malik bin Dinar Al-Bashari: "Hai orang ria 
aa 

Lalu Malik menjawab: "Tiada yang mengenal aku, selain engkau”. 
Adalah seolah-olah Malik itu sedang sibuk, meniadakan dari dirinya baha- 
ya ria. Dan menentang kepada dirinya, akan apa yang dicampakkan oleh 
setan kepadanya. 

Maka ia tidak marah terhadap apa yang dilekatkan kepadanya. 

Seorang laki-laki memaki Asy-Sya'bi. Lalu Asy-Sya'bi menjawab: "Jikalau 
engkau benar, maka kiranya Allah mengampunkan dosaku. Dan. jikalau 
engkau dusta, maka kiranya Allah mengampunkan dosa engkau”. 

Maka kata-kata tadi menunjukkan pada zahiriyahnya, bahwa mereka itu ti- 
dak marah. Karena kesibukan hati mereka dengan kepentingan agama. 
Dan mungkin, bahwa yang demikian itu sudah membekas pada hati mere- 
ka. Akan tetapi, mereka tidak sibuk dengan yang demikian, Dan mereka 
sibuk, dengan apa yang lebih mengeras pada hati mereka. 

Jadi, kesibukan hati dengan sebahagian kepentingan itu, tidak jauh, untuk 
mencegah bergeloknya kemarahan, ketika hilang sebahagian yang dicintai. 
Jadi tergambarlah hilangnya kemarahan: adakalanya disebabkan kesibukan 
hati dengan suatu kepentingan atau dengan kerasnya perhatian kepada tau- 
hid. Atau dengan sebab ketiga, yaitu: bahwa ia mengetahui, sesungguhnya 
Allah menyukai, bahwa ia tidak marah. Maka dipadamkan oleh kesangatan 
cintanya kepada Allah, akan kemarahannya. Dan yang demikian itu tidak 


163 


mustahil pada hal-hal yang jarang terjadi. 

Sesungguhnya dengan yang tersebut diatas, anda telah mengetahui, bahwa 
jalan untuk terlepas dari api kemarahan, ialah: menghapuskan kecintaan 
dunia dari hati. 

Dan yang demikian, dengan mengetahui bahaya dunia dan tipu-dayanya, 
sebagaimana akan datang penjelasan pada “Kitab Tercelanya Dunia”. Dan 
orang yang mengeluarkan dari hatinya, kecintaan hal-hal yang berlebihan 
(hal-hal yang tidak perlu), niscaya ia terlepas dari kebanyakan sebab-sebab 
kemarahan. Dan apa yang tidak mungkin dihapuskan itu, mungkin dipe- 
cahkan dan dilemahkan. Lalu lemahlah kemarahan dengan sebab yang de- 
mikian. Dan mudahlah menolaknya. 

Kita bermohon kepada Allah, akan kebagusan taufig, dengan kasih-sayang 
dan kemurahanNYA. Sesungguhnya DIA mahakuasa atas tiap sesuatu. 
Dan segala pujian bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa. 


PENJELASAN: sebab-sebab yang mengobarkan kemarahan. 


Anda sudah mengetahui, bahwa pengobatan tiap-tiap penyakit itu memo- 
tong bendanya (maddahnya) dan menghilangkan sebab-sebabnya. Maka 
tak dapat tidak, daripada mengetahui sebab-sebab kemarahan. Bertanya 
Yahya kepada nabi Isa a.s.: "Barang apakah yang lebih berat?” Isa a.s. men- 
jawab: "Kemarahan Allah Ta'ala!” 

Yahya bertanya lagi: ” Apakah yang mendekati dengan kemarahan Allah?”. 
Isa a.s. menjawab: "Yaitu, bahwa engkau marah”. 

Yahya bertanya pula: "Apakah yang melahirkan kemarahan dan apakah 
yang menumbuhkannya ?”. 

Isa a.s. menjawab: "Tekebur, keangkuhan, inerasa diri lebih mulia dan ke- 
panasan hati”. : 
Sebab-sebab yang mengobarkan kemarahan: itu, ialah: merasa kemegahan: 
diri (zahwun), 'ujub (mengherani diri), suka bersenda gurau, bermain-main, 
mengejek, memalukan orang, suka bermusuhan, berlawanan, menyalahi 
janji, sangat loba kepada berlebihan harta dan kemegahan. 

Semua yang tersebut diatas, adalah budi-pekerti jelek yang tercela pada A- 
gama. Dan tidak akan terlepas dari kemarahan, serta tetapnya sebab-sebab: 
tersebut. Maka tidak boleh tidak, daripada menghilangkan sebab-sebab ta- 
di dengan lawan-lawannya. 

Maka sayogialah anda mematikan perasaan kemegahan diri, dengan pera- 
saan rendah diri (tawadlu'). Dan anda mematikan sifat 'ujub (mengherani 
diri) dengan anda mengenal diri anda sendiri, sebagaimana akan datang 
penjelasannya pada “Kitab Tekebur Dan 'Ujub”. Anda menghilangkan si- 
fat membanggakan diri, dengan anda merasa, bahwa anda sejenis dengan 
budak anda. Karena manusia itu dikumpulkan pada keturunan oleh satu 
bapa (Adam a.s.). Hanya mereka berbeda dalam pecahan-pecahan tentang 


164 


kelebihan. Maka anak Adam itu adalah satu jenis. Dan kesombongan itu, i- 
alah dengan kelebihan-kelebihan. Sombong, 'ujub dan tekebur itu sifat ke- 
hinaan yang paling besar. Dan itu adalah pokok dan kepalanya. Apabila 
sifat-sifat itu tidak terlepas dari engkau, maka tiada kelebihan engkau atas 
orang lain. Maka mengapakah engkau menyombongkan, pada hal engkau 
adalah dari jenis budak engkau, dari segi bentuk tubuh, keturunan dan ang- 
gota badan, lahiriyah dan batiniyah? 

Adapun bersenda-gurau, maka anda dapat menghilangkannya dengan me- 
nyibukkan diri dengan kepentingan-kepentingan agama, yang menghabis- 
kan umur. Dan anda utamakan dari bersenda-gurau, apabila anda menge- 
tahui yang demikian. 

Adapun bermain-main, maka engkau dapat menghilangkannya dengan ke- 
sungguhan mencari keutamaan, budi-pekerti yang baik dan pengetahuan 
keagamaan, yang menyampaikan engkau kepada kebahagiaan akhirat. 
Adapun mengejek, maka engkau dapat menghilangkannya, dengan pemuli- 
aan, dari pada menyakitkan manusia dan dengan menjaga diri daripada 
engkau diejekkan orang. 

Adapun memalukan orang, maka dengan menjaga dari perkataan keji dan 
menjaga diri dari kepahitan jawaban. 

Adapun kesangatan loba kepada kelebihan kehidupan, maka engkau dapat 
hilangkan dengan sifat merasa cukup (gana'ah), sekadar darurat (perlu), 
karena mencari kemuliaan sifat tidak memerlukan kepada sesuatu (al- is- 
tighna') dan mengangkatkan diri dari kehinaan banyak keperluan. 

Setiap budi-pekerti dari budi-pekerti ini dan sifat dari sifat-sifat ini, me- 
merlukan pada pengobatannya, kepada latihan dan menanggung kesukar- 
an. Dan hasil latihannya itu kembali kepada mengenal tipu-dayanya. Supa- 
ya diri benci dari padanya dan lari daripada kekejiannya. Kemudian, rajin 
(muwadhabah) kepada melaksanakan lawannya pada jangka waktu yang 
panjang. Sehingga disebabkan kebiasaan, menjadi sifat yang jinak dan mu- 
dah bagi diri. 

Apabila sifat-sifat itu terhapus dari diri, maka sucilah dia dan bersih dari 
sifat-sifat kehinaan tersebut. Dan terlepas pula dari kemarahan yang terjadi 
daripadanya. : 

Diantara penggerak yang sangat keras kepada kemarahan, pada kebanyak- 
an Orang-orang bodoh, ialah: penanaman mereka kemarahan itu dengan: 
keberanian, kelaki-lakian, kemuliaan diri dan tinggi cita-cita (kemauan). 
Dan penggelarannya dengan gelar-gelar (lagab) terpuji, karena kedunguan 
dan kebodohan. Sehingga cenderunglah diri kepadanya dan memandang- 
nya baik. Dan kadang-kadang dikuatkan yang demikian, dengan ceritera 
kesangatan marah orang-orang besar, dalam mengemukakan pujian dengan 
keberanian. Dan diri manusia itu cenderung untuk menyerupai dengan o- 
rang-orang besar. Lalu menggelegaklah kemarahan kepada hati, disebab- 
kan yang demikian. 


165 


Penamaan yang tersebut itu kemuliaan diri dan keberanian, adalah bodoh. 
Bahkan itu, adalah penyakit hati dan kekurangan akal. Dan itu adalah ka- 
rena kelemahan dan kekurangan diri. Dan suatu tanda, bahwa itu karena 
kelemahan diri, bahwa orang sakit lebih lekas marah dari orang sehat. Dan 
wanita lebih lekas marah dari laki-laki. Dan anak kecil, lebih lekas marah 
dari orang besar. Dan orang tua yang lemah, lebih lekas marah dari orang 
tua biasa. Orang yang berbudi-pekerti jelek dan sifat-sifat kehinaan yang 
buruk, lebih lekas marah dari orang yang mempunyai sifat-sifat keutamaan. 
Orang yang bersifat jelek itu marah, karena nafsu-keinginannya, apabila ia 
kehilangan sesuap makanan. Dan karena kekikirannya, apabila ia kehilang- 
an sebiji buah-buahan. Sehingga ia marah kepada keluarganya, anak dan 
teman-temannya. Akan tetapi, orang kuat, ialah orang yang memiliki (me- 
nguasai) diri ketika marah, sebagaimana sabda Rasulu'llah s.a.w.: 


Ma KEK BE NA AN 


(Laisasy”syadiidu bish-shura'ati, inna-masysyadiidul-ladzii yamliku nafsa- 
hu 'indal-ghadlabi). 

Artinya: "Tidaklah orang kuat itu. dengan membanting. 

Sesungguhnya orang kuat, ialah orang yang memiliki (menguasai) diri ke- 
tika marah”.(1). 

Akan tetapi, sayogialah diobati orang bodoh tersebut, dengan dibacakan 
kepadanya, ceritera-ceritera orang yang lemah lembut dan pema'af. Dan 
apa yang dipandang baik dari mereka, tentang menahan kemarahan. 
Sesungguhnya yang demikian itu dinukilkan dari nabi-nabi, wali-wali, para 
ahli hikmah (filosuf-filosuf), alim-ulama dan raja-raja besar yang utama. 
Dan lawan yang demikian itu, dinukilkan dari orang-orang Kurdi, orang-o- 
rang Turki, orang-orang bodoh dan orang-orang dungu, yang tiada berakal 
dan tiada mempunyai sifat kelebihan. 


PENJELASAN: obat marah sesudah berkobarnya. 


Apa yang sudah kami sebutkan itu, ialah: melenyapkan bahan-bahan (mad- 
dah) kemarahan dan memotong sebab-sebabnya. Sehingga ia tidak berko- 
bar. Apabila telah berlaku sesuatu sebab yang mengobarkan kemarahan, 
maka ketika itu haruslah bersikap tetap. 

Sehingga orang marah tersebut, tidak terbawa berbuat kepada cara tercela. 
Sesungguhnya kemarahan itu diobati ketika berkobar, dengan azimat ilmu 
dan amal. 

Adapun ilmu, maka enam perkara:- 

Pertama: bahwa ia bertafakkur pada ceritera-ceritera yang akan kami ben- 


an ang an. 3 . 
(1) Hadits ini sudah diterangkan dahulu. 


166 


tangkan, tentang keutamaan manahan kemarahan, memberi ma'af, lemah- 
lembut dan menanggung perasaan, lalu ia gemar pada pahalanya. Maka ia 
dicegah oleh kesangatan ingin kepada pahala menahan kemarahan, daripa- 
da kembali kepada marah dan membalas dendam. Dan terpadamlah dari- 
padanya kemarahan. 

Malik bin Aus bin Al-Hadtsan berkata: "Umar r.a. marah kepada seorang” 
laki-laki dan ia menyuruh memukulnya. Lalu aku menjawab: "Hai Amirul- 
mu minin ! 


Fak ga pia 


LA MA PN OPT JA, 


(Khudzil - “afwa wa mur bil-'urfi wa a ridI-anil-jaahiliin). 

Artinya: Berilah ma'af, suruhlah yang baik dan berpalinglah dari orang-o- 
rang bodoh!”. (Al-A'raf, 199). Maka 'Umar menjawab: "Berilah ma'af, su- 
ruhlah yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh !”.(1). 

Maka Umar r.a. memperhatikan pada ayat tadi. Dan ia berdiri disisi Kitab 
Allah Al-Our-an, manakala dibacakan kepadanya, yang saka renungan 
padanya. Maka ia renungkan. 

Dan laki-laki tadi dilepaskannya. 

Umar bin Abdul-aziz r.a. menyuruh pukul seorang laki-laki. Kemudian, la- 
ki-laki itu membaca firman Allah Ta'ala:- 


.. dear 


Weh air 5) EA Ao 1, 


(Wal-kaadhi-miinal-ghaidha). 

Artinya: ” ..... dan yang sanggup menahan marahnya”.S.Ali 'Imran, ayat 
134. | 

Lalu 'Umar berkata kepada sahayanya: "Lepaskan orang itu !”. 

Kedua: bahwa ia menakutkan dirinya dengan siksaan Allah. Yaitu, bahwa 
ia mengatakan: "Kekuasaan Allah atas diriku itu, lebih besar dari kekua- 
saanku atas manusia ini. Jikalau aku teruskan kemarahanku kepadanya, 
niscaya aku tidak merasa aman, bahwa Allah akan meneruskan amarah- 
NYA kepadaku pena hari kiamat. Aku lebih memerlukan kepada kema'- 
afan”. 

Allah Ta'ala berfirman pada sebahagian Kitab- kitab Lama: "Hai anak A- 
dam ! Ingatlah kepadaKU ketika engkau marah, niscaya AKU akan ingat 
kepadamu ketika AKU marah. Maka AKU tiada akan menghapuskan eng- 
kau, dalam golongan orang yang akan AKU hapuskan”. 

Rasulv'llah s.a.w. mengutus seorang budak kecil untuk suatu keperluan. 
Lalu budak tersebut, lambat sekali kembali. Maka tatkala ia datang, lalu 
Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


(1) Jawabannya itu, sesuai dengan ayat 199, surat Al-A'raf di atas. 


167 


KENA 


(Laulal-gishaashu la-auja'tuka). 

Artinya: "Jikalau tidaklah karena gishash (siksa atau ambil bela), niscaya 
aku sakiti engkau”.(1). Artinya: gishash pada hari kiamat. 

Dikatakan, bahwa pada tiap-tiap raja Bani Israil, ada padanya seorang ahli 
hikmah (filosuf). Apabila raja itu marah, lalu filosuf tersebut memberikan 
kepadanya selembar kertas, yang isinya: ”Kasihanilah orang miskin! Taku- 
tilah mati! Dan ingatilah akhirat !. Maka raja itu membacanya, sehingga 
tenanglah kemarahannya. 

Ketiga: ia mengingatkan dirinya akan akibat permusuhan, pembalasan den- 

dam, persiapan musuh untuk menghadapinya, usaha menghancurkan. mak- 
sud-maksudnya dan perasaan suka dengan mala-petaka yang menimpainya. 
Dan ia tidak akan terlepas dari mala-petaka itu. Maka ja menakutkan diri- 
nya dengan segala akibat kemarahan di dunia, jikalau ia tidak takut dari 
akhirat. 
Dan ini kembali kepada penguasaan nafsu-syahwat atas kemarahan. Dan i- 
ni tidaklah termasuk amal akhirat dan tiada pahala padanya. Karena ia bu- 
lak-balik atas keberuntungannya yang segera, yang didahulukannya seba- 
hagian dari sebahagian. Kecuali bahwa yang ditakutinya itu, mengacaukan- 
nya didunia, akan perhatiannya kepada ilmu dan amal dan tiada meno- 
longnya kepada akhirat. Maka ia diberi pahala pada yang demikian. 

Keempat: bahwa ia berpikir tentang buruk bentuknya ketika marah, de- 
ngan diingatinya bentuk orang lain waktu sedang marah. Dan ia berpikir 
tentang kejinya marah pada dirinya. Dan penyerupaan orang yang marah 
itu, seperti anjing galak dan binatang buas yang menerkam. Dan penyeru- 
paan orang yang lemah-lembut, yang tenang, yang meninggalkan kemarah- 
an, dengan nabi-nabi, wali-wali, alim-ulama dan ahli-ahli hikmat (filosuf-fi- 
losuf). Dan ia memilihkan dirinya, antara menyerupakan dengan anjing-an- 
jing, binatang-binatang buas dan manusia-manusia hina dan antara menye- 
rupakan dengan alim-ulama dan nabi-nabi pada adat-kebiasaan mereka. 
Supaya dirinya cenderung kepada menyukai mengikuti jejak mereka, kalau 
masih ada padanya sisa akal. | 

Kelima: bahwa ia berpikir mengenai sebab yang Membara kepada 
pembalasan dendam dan mencegahnya dari penahanan marah. Dan tak bo- 
leh tidak, bahwa ada sebabnya. Umpamanya: kata setan kepadanya: ”Bah- 
wa ini membawa engkau kepada kelemahan, kekecilan jiwa, kerendahan 
dan kehinaan. Dan engkau menjadi orang hina pada pandangan manusia”. 
Maka hendaklah ia mengatakan kepada dirinya: ” Alangkah mengherankan 


(1) Dirawikan Abu Yu'Ta dari Ummi Salmah, dengan sanad dla'if. 


168 


engkau ini! Engkau melepaskan diri dari tanggungan sekarang dan engkau 
tidak melepaskan diri dari kehinaan hari kiamat dan terbukanya kekurang- 
an diri, apabila diambilkan ini, dengan tangan engkau dan diambil balas 
dendam dari engkau. Engkau jaga diri engkau daripada dipandang kecil o- 
leh mata manusia dan engkau tidak menjaga dipandang kecil disisi Allah,. 
malaikat-malaikat dan nabi-nabi”. 
Manakala kemarahan itu ditahan, maka sayogialah menahannya karena Al- 
lah. Dan yang.demikian, membesarkannya disisi Allah. Maka apalah bagi- 
nya dan bagi manusia lain! Dan kehinaan orang yang menganiayainya di 
hari kiamat itu, lebih berat daripada kehinaannya, kalau ia membalas den- 
dam sekarang. Apakah ia tidak suka, bahwa ia yang berdiri, apabila di- 
panggil pada hari kiamat: "Hendaklah bangun berdiri orang yang pahala- 
nya atas Allah?”. Lalu tiada yang berdiri, kecuali orang yang mema'afkan. 
Maka ini dan contoh-contoh lain yang seperti ini, dari ma'rifah keimanan, 
sayogialah bahwa ia menetapkannya dalam hatinya. 

Keenam: bahwa ia mengetahui kemarahannya dari ke ta'jubannya (kehe- 
ranannya kepada diri sendiri) itu, dari berlakunya sesuatu bersesuaian de- 
ngan kehendak Allah, tidak atas kesesuaian kehendaknya sendiri. Maka ba- 
gaimana ia mengatakan: "Kehendakku lebih utama dari kehendak Allah 
?”. Dan hampirlah kemarahan Allah kepadanya itu, lebih besar daripada 
kemarahannya. 

Adapun amal-perbuatan, maka engkau bacakan dengan lidah engkau: ”A'- 
uudzu bi'llaahi mina'sy-syaithaani'r-rajiim (aku berlindung Senen Allah, da- 
ri setan yang terkutuk)”. 
Beginilah disuruh oleh rasulu'llah s.a.w. untuk dibacakan ketika marah.(1). 
”Adalah Rasulu'llah s.a.w., apabila 'A isyah marah, memegang hidungnya, 
seraya bersabda: 2 

La Na EN AN Ip AL 
. Her ab ai 

(Yaa 'Uwaisyu! Ouuli I-laahumma rabbannabiyyi Muhammadinigh:firli: 
dzanbii, wa adz-hib ghaidha galbii wa-ajirnii min mudlillaatil fitan). 
Artinya: "Hai '"Uwaisy ! Berdo'alah: ”Wahai Allah, Tuhanku, Tuhan Nabi 
Muhammdd! Ampunlah bagiku dosaku:! Hilangkanlah kemarahan hatiku 
dan lepaskanlah aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan !”.(2). 

Maka disunatkan engkau membaca yang demikian. Kalau kemarahan itu ti- 
dak hilang dengan demikian, maka duduklah, jikalau engkau sedang ber- 
diri. Dan berbaringlah, jikalau engkau sedang duduk ! Dan dekatilah de- 
ngan bumi, dimana, dari bumi itu engkau dijadikan. Supaya engkau keta- 


«I) “Dirawikan Al-Bukhari dan:Muslim dari Sulaiman bin Sharad. 
(2) 'Uwaisy itu panggilan 'A'isyah. dengan tash-ghir (seperti kalau dalam b. Belanda untuk 
Nur, dipanggil: Nurtje). Dirawikan oleh Ibnus-Sinni dari 'Aisyah. 


169 


hui dengan demikian, akan kehinaan diri engkau. Dan carilah dengan du- 
duk dan berbaring.itu, akan ketenangan. Sesungguhnya sebab kemarahan 
itu panas. Dan sebab panas itu bergerak. Maka Rasulu'llah s.a.w. ber- 
sabda:- -. 3 Po 
22 Cas J1 3 IIS 23 SN 
BEE AB 11255 


SKS AN s ME 

(Innal-gha-dlaba jamratun tuugadu fil-galbi, a-lam tarau Han-tifaakhi au- 
daajihi wa humrati 'ainaihi ? Fa idzaa wajada ahadukum mindzaalika syai- 
an, fa-in kaana gaa-iman falyajlis wa in kaana jaalisan, fal-yanam). 
Artinya: "Bahwa marah itu sepotong api yang dinyalakan dalam hati. Ti- 
dakkah engkau melihat kepada mengembung urat-urat lehernya dan merah 
kedua matanya ?. Maka apabila salah seorang kamu mendapati sesuatu da- 
ri yang demikian, maka jikalau ia sedang berdiri, maka hendaklah ia du- 
duk. Dan jikalau ia sedang duduk, maka hendaklah ia tidur!” (1).Maka ji- 
kalau ja senantiasa yang demikian, maka hendaklah ia ber-wudlu' dengan air 
dingin atau ja mandi. Sesungguhnya api itu, tidak akan padam, selain oleh 
air. Nabi s.a.w. bersabda: - 


LE ja LEAN ALA Hen SA Iecas 


(Idzaa gha-dliba ahadukum fal-yatawadi- dta" bil-maa-i. Fa innamal-gha-dla- 
bu minan-naar). 
Artinya: "Apabila marah seseorang kamu, maka hendaklah ia beng sabit 
wudlu' dengan air ! Maka sesungguhnya marah itu dari api?.(2). 
Pada suatu riwayat: 

NA AA pa 

ARSA Ai Emas 

(Innal-ghadiaba na abasti wa innasysyaithaana khuliga minan-naari 
wa innamaa tuth-fa-un-naaru bil-maa-i, fa idzaa gha-dliba ahadu-kum fal- 
yata-wadi-dia”). 
Artinya: "Bahwa kemarahan itu dari setan dan setan itu dijadikan dari api. 
Dan api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila marah seseorang kamu. 
maka hendaklah ia mengambil wudlu”. 
Ibnu Abbas berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 





(W) Dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Sa'id. . 
(2» Dirawikan Abu Daud dari 'Athiyah As-Sa'di. 


170 


(Idzaa ghadlibta fas-kut). 

Artinya: "Apabila engkau marah, maka diamlah !” @). 
Abu Hurairah berkata: "Adalah Rasulu'llah s.a.w. tpebila marah dan be- . 
liau sedang berdiri, niscaya beliau duduk. Dan apabila marah dan beliau se- 
dang duduk, niscaya beliau berbaring. Maka hilanglah marahnya”.(2). - 
Abu Sa'id Al-Khudri berkata: "Nabi s.a.w. bersabda: ”Ketahuilah, bahwa 
marah itu sepotong api dalam hati anak Adam. Apakah tidak kamu melihat 
kepada kemerahan dua matanya dan mengembung urat-urat lehernya ? 
Maka barangsiapa mendapatkan sesuatu dari yang demikian, maka hendak- 
lah ia melekatkan pipinya dengan bumi”.(3). Dan ini adalah isyarat kepada 
sujud. Menetapkan anggota-anggota badan yang termulia pada tempat-tem- 
pat yang terhina. 

Yaitu: tanah, untuk dirasakan oleh diri akan kehinaan. Dan menghilang 
nya dengan demikian, keagungan dan kebanggaan, yang menjadi sebabnya 
kemarahan. | | | 
Diriwayatkan, bahwa pada suatu hari Umar r.a. marah. Lalu beliau me- 
minta air dan terus berkumur-kumur, seraya berkata: ”Bahwa marah itu 
dari setan. Dan ini (air) menghilangkan marah”. 

Urwah bin Muhammad berkata: "Tatkala aku ditugaskan di Yaman, talu 
ayahku bertanya kepadaku: "Apakah engkau sudah diangkat menjadi wali 
negeri (gubernur)?”. 

Aku menjawab: "Ya !”. Maka beliau berkata: ” Apabila engkau marah ma- 
ka pandanglah ke langit diatas engkau dan ke bumi dibawah engkau! Ke- 
mudian, agungkanlah KHALIO langit dan bumi itu ?”. 

Diriwayatkan, bahwa: "Abu Dzar berkata kepada seorang laki-laki: "Ya 
ibnal-hamra-(Hai anak wanita merah)!”, dimana ada permusuhan diantara 
'Abu Dzar dan laki:laki itu. Lalu berita itu sampai kepada Rasulu'llah 
s.a.w. Maka beliau bertanya: 


AAL NA SALA Pena Au 


(Yaa Abaa Dzarr! Balaghanii annakal-yauma 'ayyarta akhaaka bi-ummih). 
Artinya: "Hai Abu Dzar! Sampai kepadaku berita, bahwa engkau pada 
hari ini, engkau hinakan saudara engkau dengan menyebut angan Abu 
Dzar lalu menjawab: "Ya, benar !”, 

Maka pergilah Abu Dzar, untuk meminta kerelaan temannya Toni yang 
dihinakannya) itu. Maka laki-laki itu mendahuluinya memberi salam kepa- 
da Abu Dzar. 

Lalu Abu Dzar menerangkan yang demikian kepada Rasulu'llah s.a.w. Ma- 


(1) Dirawikan Ahmad, Al-Baihagi dan lain-lain dari Ibnu Abbas. 
.(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abu Hurairah. | 
(39 Dirawikan At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri dan katanya, hadits hasan. 


171 


ka beliau menjawab: 


Sd, SI SEE AAL 

SB Sesar GET JA AS APA 3 

SEA SIS SS M3 RN SOSIS 
(Yaa Abaa Mana fan-dhur, tsumma'lam, annaka lasta bi-afdla 
la min ahmara fiiha wa laa aswada, illaa an tafdlulahu bi-' amalin-tsumma 
gaala: idzaa ghadlibta, fa in kunta gaa iman, fag-'ud,wa in kunta gaa-idan 
fattaki”, wa in kunta muttaki-an fadl-thaji). 
Artinya: "Hai Abu Dzar! Angkatlah kepalamu, lalu pandanglah! Kemudi- 
an ketahuilah, bahwa engkau tidaklah lebih utama dari orang yang merah 
dan yang hitam, kecuali engkau melebihinya dengan amal”. Kemudian be- 
au menyambung: "Apabila engkau marah, maka jikalau engkau sedang 
berdiri, maka duduklah! Dan jikalau engkau sedang duduk, maka melu- 
tutlah ! Dan jikalau engkau sedang melutut, maka berbaringlah !”.(1). 
Al-Mu'tamir bin Sulaiman berkata: "Adalah seorang laki-laki dari orang-o- 
rang sebelum kamu itu marah. Lalu bersangatanlah marahnya. Maka ia me- 
nulis tiga helai kertas. Tiap-tiap helai itu diberikannya kepada seorang. Ia 
mengatakan kepada orang pertama: ” Apabila aku marah, maka berikanlah 
ini kepadaku!”. 
Dan ia mengatakan kepada orang kedua: » Apabila tenang sebahagian ke- 
marahanku, maka serahkanlah ini kepadaku !”. Dan ia mengatakan kepada 
orang ketiga: "Apabila telah hilang kemarahanku, maka serahkanlah ini 
kepadaku!”. 
Lalu pada suatu hari, bersangatanlah marahnya. Maka ia diberikan kertas 
pertama, dimana isinya: "Bagaimanakah engkau dengan kemarahan ini ? 
Sesungguhnya engkau bukan tuhan Engkau adalah manusia, dimana ham- 
pir sebahagian engkau memakan akan sebahagian yang Isin”. Lalu 
tenanglahsebahagian kemarahannya. | 
Lalu diberikan kepadanya lembar kedua, dimana isinya: ”Kasihanilah 
orang dibumi, niscaya engkau akan dikasihani oleh orang di langit!”. 
Kemudian, diberikan kepadanya lembar ketiga, dimana isinya: “Ambillah 
manusia dengan hak Allah ! Sesungguhnya tiada akan memperbaiki mere- 
ka, selain dengan yang demikian”. Artinya: Tidak dihalangi oleh batas-ba- 
tas. 
Al-Mahdi marah kepada seorang laki-laki, lalu menjawab Syubaib: "Jangan 
engkau marah karena Allah, dengan lebih berat dari kemarahannya bagi di- 
rinya sendiri”. Lalu Al-Mahdi menjawab: "Berikanlah jalan, supaya ia per- 
gi. 


(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abu Dzarr, dengan isnad shahih. 


172 


' KEUTAMAAN MENAHAN KEMARAHAN. 


Allah Ta'ala berfirman: 


1 1 


We ang) - KG Abe 1, 


(Wal-kaadhimiinal-ghaidha”). . 
Artinya: ”....dan yang sanggup menahan marahnya”. S. Ali 'Imran, ayat 
134. 
Allah Ta'ala menyebutkan yang demikian, pada mengemukakan pujian. 
Rasulu'llah s. a.w. bersabda:- 

23 MAT, LAN TALI KA MATEKYAA 

MPN SU DK 

(Man kaffa ghadlabahuu kaffa'llaahu 'anhu 'adzaabahu wa mani'tadzara ilaa- 
rabbihi gabila'llaahu 'udzrahuu wa mankhazana lisaanahu satara'llaahu 'au- 
| ratahu). 
Artinya: "Barangsiapa mencegah kemarahannya, niscaya dicegah oleh Al- 
lah daripadanya akan azabNYA. Barangsiapa meminta 'udzur (diperke- 
nankan halangannya) kepada Tuhannya, niscaya Allah menerima 'udzur- 
nya. Dan barangsiapa menyimpan (tidak menggunakan) lidahnya, niscaya 
Allah menutupkan auratnya”.(1). 
Nabi s.a.w. bersabda: 


BEN ina KAN TAN Sio MS SEA KIA 


(Asyaddukum man ghalaba nafsahu 'indal-ghadlabi wa-ahlamukum man 'a- 
faa 'indal-gudrati). 

Artinya: "Yang lebih keras dari kamu, ialah orang yang mengalahkan nat- 
sunya ketika marah. Dan yang tahan marah dari kamu, ialah orang yang 
memberi ma'af ketika mampu”.(2). 

Nabi s.a.w. bersabda: “'Barangsiapa menahan marah dan jikalau ia mau 
meneruskannya, ia dapat meneruskannya, niscaya Allah memenuhkan hati- 
nya dengan kerelaan pada hari kiamat”. Pada suatu riwayat: "Allah meme- 
nuhkan hatinya keamanan dan keimanan”.(3).. 

Ibnu Umar berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. bersabda: ”Tiadalah seorang hamba 
meneguk suatu teguk minuman yang lebih besar pahalanya, daripada sete- 
guk kemarahan, yang ditahannya karena mengharap WAJAH Allah Ta'- 
ala”.(4). | 

(1) Dirawikan Ath-Tabrani dan Al-Baihigi dari Anas, dengan isnad dta'if. 

(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Ali dengan sanad dia'if. 


(3) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Ibnu Umar. 
(4) Dirawikan Ibnu Majah dan Ibnu Umar. 


173 


Ibnu Abbas berkata: "Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya neraka jahan- 
nam itu mempunyai sebuah pintu, yang tidak memasukinya, selain orang ' 
yang sembuh kemarahannya dengan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'- 
ala”.(1). 

Nabi s.a.w. bersabda: ”Tiada seteguk minuman yang lebih disukai Allah 
Ta'ala, daripada seteguk kemarahan, yang ditahan oleh seorang hamba. 
Dan tiada ditahan oleh seorang hamba seteguk kemarahan itu, melainkan 
Allah memenuhkan hatinya dengan keimanan” .(2). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa menahan marah dan ia sanggup me- 
laksanakannya, niscaya ia dipanggil oleh Allah dihadapan manusia ramai 
dan ia disuruh memilih, diantara bidadari yang dikehendakinya”.(3). 
Adapun al-atsar (kata para shahabat dan orang-orang terkemuka), dian- 
tara lain, kata Umar r.a.: "Barangsiapa bertagwa kepada Allah, niscaya 
tidak sembuh marahnya (karena Allah). Barangsiapa takut kepada Allah, 
niscaya ia tidak berbuat sekehendaknya. Dan jikalau tidaklah hari kiamat, 
niscaya adalah yang tidak akan engkau lihat”. 

Lukman berkata kepada anaknya: ”Hai anakku! jangan engkau hilangkan 
air mukamu dengan meminta ! Jangan engkau sembuhkan kemarahanmu 
dengan perbuatan keji yang engkau kerjakan! Dan kenalilah tingkat eng- 
kau, niscaya akan bermanfa'at kepada engkau kehidupan engkau”. 

Ayyub bin Abi Taimiyah As-Sakhtiany berkata: "Tidak lekas marah satu 
sa'at itu, akan menolak banyak kejahatan”. 

Sufyan Ats-Tsauri, Abu Khuzaimah Al-Yarbu'i dan Al-Fudlail bin 'Iyadl 
berkumpul pada suatu tempat. Lalu mereka bertukar-pikiran (bermudzaka- 
rah) tentang zuhud. Maka mereka sepakat, bahwa amal yang paling u- 
tama, ialah: lemah lembut ketika marah dan sabar ketika susah. 
Seorang laki-laki berkata kepada Umar r.a.: ”Wa'llahi, demi Allah, engkau 
tidak menghukum dengan adil dan tidak memberi banyak”. Maka marahlah 
Umar, sehingga diketahui yang demikian pada wajahnya. Lalu laki-laki tadi 
berkata kepada Umar r.a.!” Hai Amirul-mu'minin! Tidakkah engkau men- 
dengar, bahwa Allah Ta'ala berfirman:- 


yAYpA 


ON 2320 DA EA KAA 


(Khudzil-afwa wa'mur bil-'urfi wa-a'ridl 'anil-jaahiliin). 

Artinya: "Hendaklah engkau pema'af dan menyuruh mengerjakan yang ba- 
ik dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan itu!”.S:Al- 
a'raf, ayat 199. 


(1) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Ibnu Abbas. 

(2) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Ibnu Abas, pada.hadits ini ada kelemahan. 

(3) Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Mu'adz bin Anas. Dan juga dirawikan oleh Ahmad, 
Abu Daud dan At-Tirmidzi dan lain-lain. 


Y74 


Maka (saya) ini termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan”. 

Lalu Umar r.a. menjawab: "Benar engkau! Seolah-olah ada api, lalu di- 
padamkan”?. 

Muhammad bin. Ka'ab berkata: “Tiga perkara, barangsiapa ada padanya 
tiga perkara itu, sempurnalah imannya kepada Allah. Yaitu: apabila ia 
senang, niscaya kesenangannya itu tidak memasukkannya pada yang batil, 
apabila ia marah, niscaya kemarahannya itu tidak mengeluarkannya dari ke- 
benaran dan apabila ia berkuasa niscaya ia tidak akan mengambil yang bu- 
kan haknya”. 

Seorang laki-laki datang kepada Salman Al-Farisi r.a. Lalu laki-laki itu ber- 
kata: "Hai ayah Abdullah ! Berilah aku wasiat (nasehat) !”. 

Salman menjawab: "Jangan engkau marah !”. 

Laki-laki itu menjawab: "Aku tidak sanggup !”. 

Lalu Saiman menjawab: "Jikalau engkau marah, maka tahanlah lidah eng- 
kau dan tangan engkau ?'. 


PENJELASAN: keutamaan tak lekas marah (hilmun). 


Ketahuilah, bahwa hilmun itu lebih utama daripada menahan kemarahan. 
Karena menahan kemarahan itu ibarat dari  ftahallum. Artinya: 
memaksakan diri dengan hilmun (tak lekas marah). Dan tidak perlu kepada 
menahan kemarahan, selain orang yang menggelagak kemarahannya. Dan 
ia memerlukan pada menahan kemarahan itu, kepada mujahadah yang ke- 
ras. Akan tetapi, apabila telah membiasakan diri dengan yang demikian 
pada masa tertentu, niscaya yang demikian itu menjadi kebiasaan. Maka 
tidaklah akan bergejolak kemarahan lagi. Dan jikalau bergejolak juga, ma- 
ka tidaklah payah pada menahannya. Dan itulah: tidak lekas marah yang 
sudah menjadi tabiat (menjadi sifat pribadi). Yaitu: menunjukkan kesem- 
purnaan akal, berkuasanya akal, pecahnya kekuatan marah dan tunduknya 
kepada akal. Akan tetapi permulaannya, ialah: tahallum dan menahan 
kemarahan pra rasa berat. Nabi s.a.w. bersabda: 


Ang ap en Lina LAI, JELAS 
EA 

(Innamal-'ilmu bit-ta'aliumi wal-hilmu bit-tahallumi wa man yatakhayya- 
rul-khaira yu 'thahu wa man yatawag-gasy-syarra yuugahu). 
Artinya: "Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar (ta'allum) dan tidak lekas 
marah (hilmun) itu dengan tahallum (memaksakan diri dengan tidak lekas 
marah). Barangsiapa bersungguh-sungguh memperoleh kebajikan, niscaya 
ia akan diberi oleh Allah Ta'ala. Dan barangsiapa menjaga dirinya dari ke- 
jahatan, niscaya ia dipelihara oleh Allah Ta'ala daripadanya”.(1). 


(1) Dirawikan Ath-Thabrani dan Ad-Daraguthni dari Abid-Darda' dengan sanad dia'if, 


175 


Dengan sabdanya tadi, diisyaratkannya, bahwa usaha untuk tidak lekas ma- 
rah, jalannya, ialah pertama-tama: tahallum dan memaksakannya, sebagai- 
mana usaha untuk memperoleh ilmu, jalannya, ialah: ta'allum (belajar, me- 
nuntut ilmu). 

Abu Hurairah berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


LL ji APN ANA MAN NN RAL A2 
Do SAS GIE ES AN ANA LA 


- 


bs IS 2 ye La na PA Gen u 2: An 
KALEAES NAN 2 EI 2 33 


(Uth-lubul-ilma wath-lubuu ma'al iimis-sakiinata wal-hilma. Liinuu liman tu- 
allimuuna wa liman tata'allamuuna minhu wa laa takuunuu min jabaa- 
biratil-'ulamaa-i, fa yagh-liba jahlulum hilmakum). 
Artinya: ”Tuntutlah ilmu dan tuntutlah bersama ilmu itu, ketenangan dan 
hilmun (tidak lekas marah)! Lemah-lembutlah kepada orang yang kamu 
ajar (kepada muridmu) dan kepada orang, dimana kamu belajar padanya 
(kepada gurumu)! Janganlah kamu termasuk kaum ulama yang gagah per- 
kasa! Maka kebodohanmu akan mengalahkan ke-tidak-lekas-marahan- 
mu”.(1). | | 
Dengan sabdanya ini, diisyaratkannya, bahwa tekebur dan ke-gagah-perka- 
saan, adalah yang mengobarkan kemarahan dan mencegah dari ke-tidak le- 
kas marahan (hilmun) dan ke-lemah-lembutan. | 
Adalah diangara do'a Nabi s.a.w.:- 


EA SN 
(Allahumma agh-ninii bil-ilmi wa zayyinii bil-hilmi wa akrimnii bit-tagwa 
wa jammilnii bil'aafiati). 

Artinya: ”Wahai Allah, Tuhanku! Kayakanlah aku dengan ilmu. Hiasilah 
aku dengan tidak lekas marah!. Muliakanlah aku dengan tagwa. Dan elok- 
kanlah aku dengan sehat wal-a'fiat”.(2). - 
Abu Hurairah berkata: "Nabi s.a.w. bersabda: 


Y ca “au P Fa 
LA En A23 YW yaa 


(Ibtaghur-rif-'ata 'indal-laahi). | 

Artinya: "Carilah ketinggian pada sisi Allah !”. Para shahabat bertanya: 
”Apakah ketinggian itu, wahai Rasulu'llah ?”. | 
Nabi s.a.w. menjawab: 





(1) Dirawikan Ibnus-Sinni dari Abu Hurairah, dengan sanad dia'if. 
(2) Menurut Al-Iragi, dia tidak pernah menjumpai hadits ini. 


176 


KI IE Pn an Mag 2 5 Made 5 tar tara 


DEA Keripik 


aa 


(Tashilu man gatha-'aka wa tu'thy man haramaka wa tahlumu 'amman 
jahala 'alika). 

Artinya: "Engkau sambung silaturrahim dengan orang yang memutuskan 
silaturrahim dengan engkau. Engkau berikan kepada orang yang mengha- 
ramkan pemberian (tidak mav memberi) kepada engkau. Dan engkau tak : 


lekas marah kepada orang yang congkak kepada engkau” (1). 
Nabi s.a.w. bersabda: 


KAN DNA EA KAN Ge bek 


(Khamsun min sunanil-mursaliina al-hayaa-u-wal-hilmu wal-hijaamatu was- 
siwaaku wat-ta'aththuru). 

Artinya: "Lima perkara termasuk sunnah rasul-rasul, yaitu: malu, tak lekas 
marah, berbekam, bersugi dan memakai bau-bauan”.(2). | 
Ali r.a. berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


KEREN en MIL LAMA 
KAI, Kes 

(Innar-rajulal-muslima la-yudriku bil-hilmi darajatash-shaaimil-gaa-imi wa 
innahula-yuktabu jabbaaran 'aniidan wa laa yamliku illaa ahla baitihi). 
Artinya: "Sesungguhnya laki-laki muslim itu, akan mendapat dengan tidak 
lekas marahnya (bilmun) akan tingkat orang yang berpuasa, yang bangun 
malam mengerjakan shalat. Dan sesungguhnya ia akan dituliskan sebagai o- 
rang perkasa, yang keras. Dan ia tidak memiliki kecuali keluarga”. (3). 
Abu Hurairah berkata: "Seorang laki-laki bertanya: "Wahai Rasulu'llah ! 
Sesungguhnya aku mempunyai famili, yang aku sambung silaturrahim de- 
ngan mereka. Dan mereka memutuskan silaturrahim dengan aku. Aku ber- 
buat baik kepada mereka dan mereka berbuat jahat kepadaku. Mereka cong- 
kak (berbuat bodoh) kepadaku dan aku tak lekas marah kepada mereka”. 
Rasulu'llah s.a.w. menjawab: jikalau benar seperti yang engkau katakan, 
maka seolah-olah engkau menyiramkan mereka air hujan (al-mallu). Dan se- 
nantiasalah ada yang menolong engkau dari Allah, selama ni selalu 
bersifat demikian” .(4). 


(1) Dirawikan Al-Hakim dan Al-Baihagi. | 

(2) Dirawikan Abubakar bin Abi 'Ashim dan At-Tirmidzi dan dipandangnya hadits baik (ha- 
san). 

(39 Dirawikan Ath-Thabrani dari Ali r.a., dengan sanad dia'if. 

(4) Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah. 





177 


Al-mallu, dimaksudkan, ialah: ar-ramalu (sedikit hujan). 

Seorang laki-laki muslim berdo'a: "Wahai Allah, Tuhanku ! Tidak ada pa- 
daku sedekah, yang dapat aku sedekahkan kepada orang. Maka siapa pun 
yang menyinggung sesuatu dari kehormatanku, maka itu sedekah kepada- 
nya”. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi s.a.w.: ”Sesung- 
guhnya AKU telah mengampunkan-dosanya”. (1). 

Nabi s.a.w. bersabda: 


35: -J6 MAN, API AKG SS LE 
de AAN ISS) TRANS Se 
aa 
(A ya'jizu ahadukum an yakuuna ka-Abi Dlamdlam?-Oaaluu-wa maa Abuu 
Dlamdlam?-Oaala: Rajulun mim-man kaana gablakum, kaana idzaa ash- 
baha yaguulu: innii tashad-dagtul-yauma bi-'irdlii, 'alaa man dhalamanii). 
Artinya: "Adakah salah seorang kamu lemah untuk menjadi seperti Abu 
Dlamdiam?”. Lalu para shahabat bertanya: Siapakah Abu Dlamdlam i- 
tu?”. Nabi s.a.w. menjawab: "Seorang laki-laki dari orang-orang sebelum 
kamu, dimana pada waktu pagi hari, ia berdo'a: "Wahai Allah, Tuhanku ! 
Sesungguhnya aku pada hari ini, bersedekah dengan kehormatanku kepada 
orang yang berbuat zalim kepadaku”.(2). 
Ditanyakan tentang firman Allah Ta'ala:- 
ANA TIEN Uaga) » Oa Tip an 

(Wa laakin kuunuu rabbaaniyyiin”. 
Artinya: Tetapi, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaaniyyiin”. S. 
Ali Imran, ayat 79. Rabbaaniyyiin, artinya: orang-orang yang tidak lekas ma- 
rah, lagi berilmu. 
Ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Bashari r.a. mengenai firman Allah Ta'- 
ala:- 


Ta 


(Wa idzaa Pe uk mn Reak Baba sa laamaa). 

Artinya: "Dan apabila orang-orang yang bodoh menghadapkan pertanyaan 
kepada mereka, dijawabnya: Selamat !”.S.Al-Furgan, ayat 63. Lalu Al-Ha- 
san menjawab: "Orang-orang yang tidak lekas marah (hulama”). Kalau o- 
rang berbuat bodoh (berbuat tidak pantas) kepada mereka, niscaya mereka 
tidak berbuat bodoh kepada orang itu”. 

'Atha' bin Abi Rabah berkata, tentang firman Allah Ta'ala:- 





(1) Dirawikan Abu Na'im dan Al-Baihagi dan perawi-perawi lain. 
(2) Hadits ini telah diterangkan dahulu pada "Bab Bahaya lidah”. 


178. 


(Wr bptang VAN YAA ANTA PA 


(Wa ibasd hi anibiadiina yamsyuuna 'alal-ardli haunan). 
Artinya: "Dan hamba-hamba Tuhan Yang Pemurah, ialah mereka yang 
berjalan dibumi dengan haunan ”. S.Al-Furgan, ayat 63. Haunan, artinya: 
tidak lekas marah (hilmun). 

Ibnu Abi Habib berkata tentang firman Allah 'Azza wa Jalla: 


CA rok -an d3 2nd) 31383 


(Wa kahlan) S.Ali 'Imran, ayat 46. Berkata Ibnu Abi Habib, Kahlan itu 
artinya: sangat tidak lekas marah. 
Mujahid berkata, bahwa firman Allah Ta'ala:- 


ariana aa MISS SL A3I 


(Wa idzaa marruu bil-laghwi, marruu kiraaman). 

Artinya: ”Dan apabila mereka melalui perkara yang omong-kosong, mere- 
ka berlalu dengan hormatnya”.S.Al-Furgan, ayat 72. 

Artinya: apabila mereka disakiti, niscaya mereka mema'afkannya. 
Diriwayatkan, bahwa Ibnu Mas'ud melalui dengan berpaling muka dari hal 
omong-kosong. Lalu Rasulu'ilah s.a.w. bersabda: 


- 0.27 Aa ng 
MEI SN Spy! sang 


(Ash-bahab-bnu-mas-'uudin wa amsaa kariiman). 

Artinya: "Jadilah Ibnu Mas'ud itu pagi dan sore, orang yang mulia”.(1). 
Kemudian, Ibrahim bin Maisarah, perawi hadits tadi, membaca firman Al- 
lah Ta'ala S.Al-Furgan, ayat 72 tadi (Wa idzaa marruu bil-laghwi marruu 
kiraaman). 

Nabi s.a.w. bersabda, dengan do'anya: "Wahai Allah Tuhanku ! Tiada ki- 
-ranya dijumpai aku dan tidak aku menjumpainya oleh suatu masa, dimana 
mereka (ummat) tiada mengikuti orang berilmu padanya dan tiada merasa 
malu kepada orang yang tidak lekas marah. Hati mereka itu hati orang 'A- 
jam (bukan Arab) dan lidah mereka itu lidah Arab”. (2). 

Nabi s.a.w. bersabda: 


YEN EN FENGA TAN, Ke 
GA OI BOGA SE AE 


(D Dirawikan Ibnul-Mubarak dari Ibrahim bin Maisarah. 
| (2 Dirawikan Ahmad dari Sahal bin Sa'ad,” dengan sanad dia'if. 





Artinya: "Hendaklah mendekati aku dari kamu, orang-orang yang tidak le- 
kas marah dan orang-orang yang berakal. Kemudian, mereka yang mende- 
kati mereka. Kemudian, mereka yang mendekati mereka ! Janganlah kamu 
Sa maka berselisihlah hatimu ! Jagalah dirimu dari fitnah pasar 
m1 

Diriwayatkan, bahwa Al-Asyaj diutus menghadap Nabi s.a.w. Lalu ia 
memperhentikan kenderaannya (unta yang dikenderainya), kemudian ditam- 
batkannya. Dan ia membuka dua helai pakaian yang dipakainya. Dan di- 
keluarkannya dua helai pakaian yang baik dari bungkusannya. Lalu di- 
pakainya. Dan yang demikian itu dihadapan Rasulw'llah s.a.w. dimana be- 
liau melihat apa yang diperbuat oleh Al-AsyajKemudian, ia berjalan keha- 

dapan Rasulu'llah s.a.w. Lalu Rasulu'llah s.a.w.- bersabda: "Sesungguhnya 

pada engkau, hai Asyaj, dua akhlak yang disukai Allah dan RasuINYA”. 

Al-Asyaj bertanya: "Demi ayahku dan ibuku, wahai Rasulu'llah ! Apakah 

akhlak yang dua itu ?”. 

Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Tidak lekas marah dan tidak tergesa-gesa”. 

Lalu Al-Asyaj berkata: ” Kedua sifat ini aku berbuat akhlak dengan kedu- 

anya atau dua akhlak yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku untuk 

bersifat dengan keduanya?”. 

Lalu Nabi s.a.w. menjawab: "Tetapi dua akhlak itu, telah dianugerahkan 

oleh Allah menjadi sifatmu”. 

Maka Al-Asyaj menjawab: "Segala pujian bagi Allah yang telah meanuge- 
rahkan kepadaku dua akhlak itu, yang disukai oleh Allah dan Rasul- 

Nya”.(2). 

Nabi s.a.w. bersabda: 


2 Pa Kat AAN AA La KANG KG 22 “ 
Pe keger | 


'(Innal-laaha yuhib- bul-halimal-hayiyyal-ghaniy-yal-muta'affifa, abal-iyaa- 
lit-tagiyya wa yab-ghadlul-faahi syal badziyyas-saa-ilal-mulhifal-ghabiyya). 
Artinya: ” Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang yang tidak lekas ma- 
rah, yang pemalu, yang merasa cukup, yang menjaga diri dari meminta, 
bapak keluarga, yang bertagwa. Dan Allah marah orang yang keji perbu- 
atannya, buruk lidahnya, suka meminta (pengemis) yang memaksakan dar 
yang kurang cerdik”.(3). 

Ibnu Abbas berkata: "Nabi s.a.w. bersabda: “Tiga perkara, barangsiapa 


(1) Dirawikan Muslim dari Ibnu Mas'ud. 
(2) Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim. 
(3) Dirawikan Ath-Thabrani dari Sa'ad. 


180 


tidak ada padanya salah satu dari yang tiga perkara itu, maka jangan kamu 
hitung sedikitpun dari amalnya: tagwa yang menghalanginya dari perbua- 
tan maksiat kepada Allah 'Azza wa Jalla, tidak lekas marah yang mence- 
gahnya jadi orang yang jahat perangai dan kelakuan baik yang dapat ia 
hidup dalam kalangan manusia banyak”.(1). 

Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Apabila dikumpulkan oleh Allah makhluk 
pada hari kiamat, lalu penyeru menyerukan: "Manakah orang utama?”. 
Lalu manusia bangun dan mereka itu sedikit jumlahnya. Mereka lalu ber- 
jalan dengan cepat ke sorga. Maka bertemulah mereka dengan malaikat. 
Lalu para malaikat itu berkata kepadamereka: "Sesungguhnya kami meli- - 
hat kamu bersegera ke sorga”. Mereka itu menjawab: "Kami orang uta- 
ma”. Maka para malaikat bertanya kepada mereka: "Apakah keutamaan 
itu ?”. Lalu mereka menjawab: "Adalah kami, apabila kami dianiaya o- 
rang, niscaya kami sabar. Apabila orang berbuat jahat kepada kami, nis- 
caya kami ma'afkan. Dan apabila orang: berbuat bodoh (masa bodoh) ke- 
pada kami, niscaya kami tidak lekas marah”. 

Lalu dikatakan kepada mereka: "Masuklah sorga ! Maka pahala yang baik 
bagi orang-orang yang beramal”.(2). 

“Adapun al-atsar, maka diantara lain, kata 'Umar r.a.: ”Belajariah iiauk 
Dan belajarlah untuk ilmu itu, ketenangan dan tidak lekas marah?!”. 

Ali r.a. berkata: "Tidaklah kebajikan itu, bahwa banyak hartamu dan a- 
nakmu. Tetapi kebajikan itu, bahwa banyak ilmumu dan besar hilmun-mu 
(tidak lekas marahmu). 

Dan bahwa engkau tidak membanggakan pada manusia dengan ibadahmu 
kepada Allah. Apabila engkau berbuat baik, niscaya engkau memujikan 
Allah Ta'ala. Dan apabila engkau berbuat jahat, niscaya engkau meminta 
ampun pada Allah Ta'ala”. 

Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: ”Tuntutlah ilmu dan hiasilah ilmu itu de- 
ngan kesopanan dan tidak lekas marah!”. 

Aktsam bin Shaifi berkata: "Tiang akal itu tidak lekas marah dan kum- 
pulan urusan itu sabar”. 

Abud-Darda' berkata: "Aku dapati manusia itu daun yang tidak ber- 
duri. Lalu mereka menjadi duri yang tidak berdaun. Jikalau kamu kenal 
mereka, niscaya mereka mengecam (mengkritik) kamu. Dan jikalau eng- 
kau tinggalkan mereka, niscaya mereka tidak akan meninggalkan engkau”. 
Lalu mereka bertanya: "Bagaimana kami perbuat ?”. 

Abud-Darda' menjawab: "Engkau hutangkan mereka dengan harta benda 
engkau untuk hari kemiskinan engkau”. 

Ali r.a. berkata: "Bahwa yang pertama-tama, yang digantikan bagi orang 
yang tidak lekas marah. dari ke-tidak-lekas marahannya. ialah bahwa manu- 





(1) Dirawikan Abu Na'im dari Ibnu Abbas dengan isnad dla'if. 
(2) Dirawikan Al-Baihagi dari 'Amr bin Syu'aib, dengan isnad dla'if. 


181 


sia semua menjadi penolongnya atas orang bodoh (yang berbuat jahat kepa- 
danya)”. | 

Mu'awiyah berkata: Tiada akan sampai seorang hamba tempat sampainya 
pikiran, sebelum ke-tidak lekas marah-annya mengalahkan kebodohannya, 
kesabarannya mengalahkan nafsu-syahwatnya. Dan yang demikian itu tidak 
akan sampai, selain dengan kekuatan ilmu”. | 

Mu'awiyah bertanya kepada 'Amr bin Al-Ahtsam: "Laki-laki mana yang 
lebih berani ?”. 

Al-Ahtsam menjawab: "Orang yang menolak kebodohannya dengan keti- 
dak lekas marah-annya”. 

Mu'awiyah bertanya lagi: "Laki-laki mana yang lebih pemurah ?”. 
Al-Ahtsam menjawab: ”Orang yang memberikan dunianya, untuk keba- 
ikan agamanya”. 

Anas bin Malik berkata, mengenai firman Allah Ta'ala:- 


SN NGAL Aa, IE Da Bean as Dp : 

(vo-z sit. Be eny) siar ep AS LVAT Par Pte ghe 
(Fa-idzal-ladzii, bainaka wa bainahu 'adaa-watun, ke-annahu waliyyun ha- 
miim. Wa maa yalaggaahaa illalladziina shabaruu, wa maa yulaggaahaa il- 
laa dzuu hadh-dhim 'adhiim ?. 

Artinya: ”....sehingga orang yang bermusuhan antara engkau dengan dia, 
akan menjadi sebagai teman yang setia. Dan perbuatan itu tiada diberikan 
kepada siapapun, selain dari orang-orang yang berhati teguh dan tiada pula 
diberikan, melainkan kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang 
besar” .S.Ha Mim As-Sajadah, ayat 34-35. Yaitu: orang yang dimaki oleh 
saudaranya. Lalu ia menjawab: "Kalau engkau dusta, kiranya Allah meng- 
ampunkan dosa engkau. Dan kalau engkau benar kiranya Allah mengam- 
punkan dosaku”. 

Sebahagian mereka berkata: ” Aku maki si Anu dari penduduk Basrah, ma- 
ka ia tidak marah kepadaku. Lalu dengan demikian, ia memperbudakkan 
aku (menjadi dibawah pengaruhnya) beberapa waktu lamanya”. 
Mu'awiyah bertanya kepada 'Urabah bin Aus: "Dengan apa engkau me- 
mimpin kaum engkau, hai 'Urabah ?”. 

'Urabah menjawad: "Wahai Amirul-mw'minin! Aku tidak lekas marah ke- 
pada yang bodoh dari mereka. Aku berikan kepada yang meminta dari me- 
reka. Dan aku usahakan untuk memenuhi keperluan mereka. Siapa yang 
berbuat seperti perbuatanku, maka ia seperti aku. Dan siapa yang me- 
lampaui aku perbuatannya, niscaya ia lebih utama daripadaku. Dan siapa 
yang kurang perbuatannya daripadaku, maka aku lebih baik daripadanya”. 
Seorang laki-laki memaki Ibnu Abbas r.a. Maka sesudah selesai, lalu Ibnu 
Abbas berkata: "Hai 'Akramah (nama pembantu Ibnu Abbas) ! Apakah 
laki-laki itu mempunyai keperluan ? Kalau ada, akan kita tunaikan”. 


182 


Laki-laki tersebut menundukkan kepalanya dan malu. 

Seorang laki-laki mengatakan kepada Umar bin Abdul-aziz r.a.: "Aku naik 
saksi, bahwa engkau termasuk orang fasik”. | 

Lalu Umar bin Abdul-aziz menjawab: "Tiada akan diterima kesaksianmu”. 
Dari Ali bin Al-Husain bin Ali t.a., diriwayatkan, bahwa ia dimaki oleh se- 
orang laki-laki. Lalu dilemparinya orang itu dengan sepotong pakaian yang : 
ada padanya. | | 

Dan disuruhnya supaya diberikan kepada orang itu uang seribu dirham. 
Sebahagian mereka berkata: "Barangsiapa terkumpul padanya lima perka- 
ra yang terpuji, yaitu: tidak lekas marah, meninggalkan yang menyakiti te- 
mannya, melepaskan orang yang menjauhkannya daripada Allah 'Azza wa 
Jalla, membawanya kepada penyesalan dan taubat dan mengembalikannya 
kepada memuji sesudah mencela, niscaya semua yang demikian, ia belikan 
dengan sesuatu yang sedikit dari dunia”. | 

Seorang laki-laki berkata kepada Ja'far bin Muhammad: ”Bahwa telah ter- 
jadi di antara aku dengan suatu kaum, percekcokan dalam suatu hal. Aku 
bermaksud meninggalkannya, lalu aku takut dikatakan kepadaku: "Bahwa 
engkau tinggalkan dia itu suatu penghinaan”. 

Lalu Ja'far menjawab: "Yang hina, ialah: orang yang zalim”. 

Al-Khalil bin Ahmad berkata: "Adalah dikatakan, bahwa barangsiapa ber- 
buat jahat, lalu ia dibalas dengan perbuatan yang baik, maka sesungguhnya 
telah diperbuat dinding dari hati orang tersebut, yang menakutkannya un- 
tuk berbuat kejahatan yang serupa dari yang telah diperbuatnya”. 
Al-Ahnaf bin Oais berkata: "Tidaklah aku ini orang yang tidak lekas marah 
(orang haalim),tetapi aku memaksakan diriku dengan tidak lekas marah”. 
Wahab bin Munabbih berkata: "Barangsiapa mengasihani, niscaya dikasi- 
hani. Barangsiapa diam, niscaya selamat. Barangsiapa membodohkan diri, 
niscaya dikalahkan. Barangsiapa terburu-buru, niscaya salah. Barangsiapa 
loba kepada kejahatan, niscaya tidak selamat. Barangsiapa tidak meninggal- 
kan ria, niscaya dimaki orang. Barangsiapa tidak benci kepada kejahatan, 
niscaya berdosa. Barangsiapa benci kepada kejahatan, niscaya terpelihara. 
Barangsiapa mengikuti nasehat Allah, niscaya terjaga. Barangsiapa takut ke- 
pada Allah, niscaya aman. Barangsiapa berpaling dari pada Allah, niscaya 
tidak diberikan. Barangsiapa tiada meminta pada Allah, niscaya akan mis- 
kin. Barangsiapa merasa aman dari percobaan Allah, niscaya akan hina. Dan 
barangsiapa meminta tolong pada Allah, niscaya akan mendapat”. 
Seorang laki-laki berkata kepada Malik bin Dinar: "Sampai kepadaku be- 
rita, bahwa engkau menyebutkan aku jahat”. 

Malik bin Dinar menjawab: “Jadi, engkau lebih mulia daripadaku, dari di- 
riku. Sesungguhnya, apabila benar aku berbuat demikian, niscaya aku ha- 
diahkan semua kebaikanku kepadamu”. 

Sebahagian ulama berkata: Tidak lekas marah (al-hilmun) itu, lebih tinggi 
dari akal. Karena Allah Ta'ala dinamakan dengan: Al-haliim (Tidak lekas 


183 


Marah)”. 

Seorang laki-laki berkata kepada sebahagian ahli hikmat (filosuf): "Demi 
Allah, sesungguhnya aku memakimu dengan suatu makian, yang akan ma- 
suk ia bersama kamu dalam kuburanmu”. 

Ahli hikmat itu lalu menjawab: "Bersama kamu ia masuk, tidak bersama a- 
ku”. 

Isa Al-Masih putera Maryam a.s. melintasi suatu kaum Yahudi. Lalu kaum 
Yahudi itu mengatakan jahat kepada Isa Al-Masih a.s. Lalu Isa a.s. me- 
ngatakan baik kepada mereka. 

Isa a.s. lalu ditanyakan: "Bahwa mereka Na jahat dan engkau 

mengatakan: baik”. 

Maka Isa a.s. menjawab: "Masing-masing membelanjakan apa yang ada 
padanya”. 

Lugman berkata: "Tiga golongan, tidak akan dikenal, selain pada tiga hal: 
tiada akan dikenal orang yang tidak lekas marah (al-haliim), selain ketika 
marah, tiada akan dikenal, orang yang berani, selain ketika perang dan ti- 
ada akan dikenal saudara, selain ketika diperlukan kepadanya”. 

Masuk ke tempat sebahagian ahli hikmat seorang temannya. Lalu ia mem- 
persembahkan makanan kepada ahl: hikmat itu. Maka keluarlah isteri ahli 
hikmat tadi. Dan wanita itu buruk akhlak. Lalu diangkatnya hidangan ter- 
sebut dan dihadapkannya kepada memaki ahli hikmat itu. Teman tersebut 
lalu keluar dengan marah. Lalu diikuti oleh ahli hikmat itu dan berkata 
kepada temannya: "Engkau ingat pada suatu hari, dimana kami berada di- 
rumahmu. Kami diberi makan. Lalu jatuh seekor ayam atas hidangan. Ma- 
ka ayam itu merusakkan apa yang atas hidangan. Lalu seorang pun dari ki- 
ta tiada yang marah”. 

Teman itu menjawab: "Ya, tiada yang marah”. : 

Ahli hikmat tadi menyambung: "Aku kira, bahwa dia ini (isterinya) seperti 
ayam itu” 

Maka hilanglah dari laki-laki tadi kemarahannya. Dan terus ia pergi, sambil 
berkata: "Benar ahli hikmat itu. Tidak lekas marah adalah obat dari tiap- 
tiap kesakitan”. 

Seorang laki-laki memukul tapak kaki seorang ahli hikmat, sehingga 

menyakitkannya. 

Tetapi ahli hikmat itu tidak marah. Lalu ditanyakan tentang yang demikian 
kepadanya. Maka ia menjawab: "Aku tempatkan orang itu pada tempat 

batu, yang terpelesel aku dengan dia. Maka aku sembelih (hilangkan) ke- 

marahan itu” 

Mahmud Al- Warrag bermadah:- 


Aku haruskan diriku, 


.mema'afkan setiap yang berdosa, 
walau pun banyak atasku, 


184. 


kesalahan yang dikerjakannya. 


Tiadalah manusia, 

selain satu, dari tiga: 

yang mulia dan yang hina 

dan yang sepertiku, yang sama. 


Orang yang diatasku, 

maka aku kenal tingkatnya. 
Akan aku ikut kebenaran 

dan kebenaran itu harus adanya. 


Orang yang dibawahku, 

kalau ia berkata, 

aku jaga dari jawabannya kehormatanku, 
“walaupun dicela oleh pencela. 


Adapun orang yang sepertiku, 

kalau ia telanjur atau salah, 

aku bersikap utama, karena keutamaan itu, 
adalah hakim dengan tidak lekas marah. 


PENJELASAN: kadar perkataan yang boleh, untuk menuntut bela dan ter- 
“obat dari kemarahan. 


Ketahuilah, bahwa tiap-tiap kezaliman yang datang dari seseorang, tidak 
boleh dihadapi dengan serupa. Tidak boleh dihadapi umpatan dengan um- 
patan, memata-matai dengan memata-matai (tajassus) dan makian dengan 
makian. Begitu juga perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. 
Sesungguhnya, menuntut bela dan denda adalah menurut kadar yang da- 
tang dari Agama (hukum syari'at). Dan telah kami uraikan dalam ilmu 
Figh. 
Adapun makian, maka tidak boleh dihadapi dengan serupa. Karena Ra- 
sulu'llah s.a.w. bersabda: 

2D. 


MPA 5 AS 3 3 93 
(Inim-ru-un 'ayyaraka bimaa fiika, fa laa tu'ayyirhu bimaa fiih). 
Artinya: "Kalau seorang manusia memalukan engkau, dengan apa yang a- 
da pada engkau, maka janganlah engkau memalukannya dengan apa yang 
ada padanya”.(1). | 
Nabi s.a.w. bersabda: 


2 2 2. 


(1) Dirawikan Ahmad dari Jabir bin Muslim. 


185 


(Al- mustabbaani maa gaalaa, fa huwa 'alal-baa di-i, maalam ya'tadil-madh- 
luum). 

Artinya: ”Dua orang yang maki-memaki itu, ialah: apa yang dikatakan oleh 
keduanya. Maka makian itu tanggung jawab yang memulai, selama yang. 
teraniaya (yang dimaki) itu, tiada melewati batas”. 

Nabi s.a.w. bersabda: 


s Yan dae pan Jebak 
- OI ob Un OLI 


(Al-mustabbaani syaithaanaani yatahaa-taraani). 
Artinya: "Dua orang yang maki-memaki itu, adalah dua setan yang sedang 
maki-memaki!”(1). 
Seorang laki-laki memaki Abubakar Ash-Shiddig dan Abubakar itu diam 
saja. 
Tatkala ia mulai menuntut bela, lalu Rasuluflah s.a.w. bangun berdiri. Ma- 
ka ujar Abubakar: "Adalah engkau tadi diam tatkala orang itu memaki a- 
ku. Maka se waktu aku berbicara, lalu engkau bangun berdiri”. 
Rasulu'llah s.a.w. menjawab: Ie 
Pa Len ea yaa 

BA: 23 MES AN S5 
(Li-annal-malaka kaana yujiibu 'anka, falammaa takallamta dzahabai-mala- 
ku wa jaa-asy-syaithaanu, fa lam akun li-ajlisa fii majlisin fiihisy-syaithaan). 
Artinya: "Karena malaikat menjawab dari pihak engkau. Maka tatkala 
engkau berbicara, malaikat itu pergi dan datanglah setan. Maka aku tidak 
mau duduk pada majlis, yang padanya ada setan” (2). 
Kata suatu kaum (dari ahli ilmu): boleh dihadapi dengan yang tak ada ke- 
dustaan padanya. Yang dilarang oleh Rasulw'llah s.a.w., ialah: menghadapi 
dimalukan dengan yang sama, sebagai: larangan tanzih (larangan member- 
sihkan diri dari kekotoran akhlak). G | 
Dan yang lebih utama, ditinggalkan. Tetapi tidak merupakan perbuatan 
maksiat dengan perbuatan itu. 
Yang diperbolehkan, ialah: bahwa engkau katakan: "Siapa engkau? Ada- 
kah engkau dari keturunan si Anu? Sebagaimana kata Sa'ad kepada Ibnu 
, Mas'ud: Adakah engkau dari Bani Hudzail (keturunan Hudzail)? Dan kata 
Ibnu Mas'ud: Adakah engkau dari Bani Ummaiyah? 
Dan seperti perkataan: "Hai Dungu !”, Muthrif bin Abdullah (seorang ta- 
bi'in yang kepercayaan) berkata: "Setiap manusia itu dungu (ahmag), me- 
ngenai sesuatu diantara dia dan Tuhannya. Hanya sebahagian manusia ku- 
rang sedikit ke-dungu-annya, dari sebahagian yang lain”. 
(1) Hadits ini telah diterangkan dahulu. 
(2) Dirawikan Abu Daud dari Abu Hurairah. Hadits ini bersambung dan mursal. 





186 


Ibnu Umar berkata pada suatu hadits yang panjang: "Sehingga engkau 
melihat semua manusia itu dungu mengenai Zat Allah Ta'ala”.(1). 
Dan seperti itu juga, perkataan: Hai bodoh !”. Karena tiada seorang pun, 
sekalian ada padanya kebodohan. Maka ia menyakitkan orang yang dika- 
takannya bodoh itu, dengan tidak bohong. 
Begitu pula perkataan: "Hai buruk perangai ! Hai tebal muka ' Hai pencela 
kehormatan!”. Dan yang demikian itu, ada pada orang terset ut. | 
Begitu juga katanya: "Jikalau padamu ada malu, tentu kamu tidak berkata 
demikian!. Alangkah hinanya engkau pada mataku, dengan apa yang eng- 
kau perbuat! Dihinakan oleh Allah kiranya engkau dan aku akan membalas 
dendam pada engkau”. Na 
Adapun fitnah, umpatan, dusta dan memaki ibu-bapa, maka itu haram de- 
ngan sepakat para ulama. Karena dirawikan, bahwa ada pembicaraan an- 
tara Khalid bin Al-Walid dan Sa'ad. Lalu seorang laki-laki menyebutkan 
hal Khalid pada Sa'ad. Maka Sa'ad menjawab: "Diamlah ! Bahwa apa yang 
diantara kami, tiada sampai kepada agama kami”. 

Ya'ni: bahwa akan berdosa sebahagian kami pada sebahagian. Ia tidak 
terdengar kejahatan, maka bagaimana boleh ia mengatakannya ?”. 
Dalil atas bolehnya yang tidak dusta dan tidak haram, seperti yang diban- 
dingkan kepada zina, kekejian dan makian, ialah: apa yang diriwayatkan 
oleh 'A isyah r.a. bahwa para isteri Nabi s.a.w. mengutus Fatimah kepada 
Nabi s.a.w. Maka datanglah Fatimah kepada Nabi s.a.w., seraya berkata: 
"Wahai Rasulu'lah ! Aku diutus oleh isteri-isteri engkau kepada engkau. 
Mereka meminta pada engkau keadilan tentang anak perempuan Abi Ou- 
hafah”.(2). 
Nabi s.a.w. waktu itu sedang tidur. Lalu beliau menjawab: "Hai puteriku ! 
Adakah engkau sayang, akan apa yang aku sayang ?'” 
Fatimah menjawab: "”Ya!”. 
Lalu Nabi s.a.w. menyambung: "Yang lebih aku sayang, ialah: ini (A - 
isyah)”. 
Maka kembalilah Fatimah kepada para isteri Nabi s.a.w. dan menceritera- 
kan yang demikian kepada mereka. Lalu mereka itu menjawab: "Tiada 
sedikitpun engkau membawa manfa'at kepada kami”. | 
Lalu mereka mengutus Zainab binti Jahsyin. 'A isyah r.a. mengatakan: 
”Zainab itu mengalahkan aku tentang kecintaan Nabi s.a.w.' 
Maka datanglah Zainab, lalu ia berkata: "Anak perempuan Abubakar-a- 
nak perempuan Abubakar”. 'Aisyah meneruskan ceriteranya: "Maka 
senantiasalah disebutnya aku. Dan aku diam saja. Aku menunggu diizinkan 
oleh Rasulu'ilah s.a.w. bagiku untuk menjawab. Lalu beliau mengizinkan 





(1). Hadits ini telah diterangkan pada "Bab Ilmu” dahulu. 

(2). Maksudnya: “Aisyah binti Abubakar bin Abi Ouhafah, salah seorang isteri Nabi s.a.w. 
Mereka menuduh Nabi s.a.w. lebih banyak bersama 'Aisya r.a. Maka itu tidak adil-kata 
mereka. (Pent). 


187 


bagiku. Maka aku maki Zainab itu, sampai kering lidahku. Lalu Nabi s.a.w 
bersabda:”Jangan! Sesungguhnya dia itu puteri Abubakar”.(1). 

Ya'ni: jangan lawan dia sekali-kali pada perkataan. 

Kata 'A isyah r.a.: "Aku maki dia”, tidaklah maksudnya keji. Tetapi ada- 
lah jawaban dari perkataan Zainab dengan kebenaran dan menghadapinya 
dengar kebenaran. 

Nabi s.a.w. bersabda: 


PK Lana 


ARSA IA Ain o AA31 Lan ISlaUsiaa 


(Al-mustabbaani maa gaalaa, fa'alal-baadi-i minhu-maa hattaa ya'tadi-yal- 
madh-luu-mu). : 

Artinya: "Dua orang yang maki-memaki itu, ialah apa yang dikatakan oleh 
keduanya. Tanggung jawab adalah atas yang memulai, sehingga yang ter- 
aniaya itu melewati batas”.(2). 

- Maka diakui adanya hak bagi yang teraniaya membela diri, sampai ia mele- 
wati batas. Maka kadar inilah yang diperbolehkan oleh mereka (golongan 
yang memperbolehkan dihadapi makian itu). Dan 'itu suatu keringanan 
(pembolehan) pada menyakitkan orang, sebagai balasan atas menyakitkan 
yang terdahulu dari si penganiaya itu. 

Dan keringanan (pembolehan) tersebut, tidak jauh (tidak melebihi) pada 
kadar tadi. Akan tetapi, yang lebih utama, ialah: meninggalkan pembalasan 
itu. Karena akan menghela kepada yang sebaliknya. Dan tidak mungkin 
menuntut bela itu terbatas menurut kadar yang benar. Berdiam diri dari ja- 
waban yang pokok itu, semoga lebih mudah daripada memasuki pada ja- 
waban dan berhenti atas batas syara” (agama) padanya. Akan tetapi sete- 
ngah manusia, tidak sanggup menahan diri tentang cepatnya marah. Bah- 
kan marah itu kembali dengan segera. Dan setengah manusia, dapat men- 
cegah dirinya dari kemarahan pada permulaan. Akan tetapi ia akan den- 
dam untuk selama-lamanya. 

Dan manusia itu mengenai kemarahan ada empat macam: sebahagian me- 
reka seperti batang halfa' (menyerupai pelepah kurma), lekas terbakar dan. 
lekas padam. Sebahagian mereka seperti batang ghadia (tumbuh dipergu- 
nungan dan kayunya sangat keras), lambat terbakar dan lambat padam. Se- 
bahagian mereka, lambat terbakar dan lekas padam. 

Dan itu terpuji, selama tidak berkesudahan kepada lunturnya kepanasan 
hati dan cemburu. Dan sebahagian mereka, lekas terbakar dan lambat pa- 
dam. Inilah yang terjahat dari mereka. Dan pada hadits, tersebut: 


aa TAN ESA 


(1). Diriwayatkan oleh Muslim dari 'A isyah r.a. 
(2. Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah. 


188 


Artinya: "Orang mu'min itu lekas marah dan lekas rela (mema'afkan)”.(1). 
Maka ini dengan itu”. 

Asy-Syafi'i r.a. berkata: "Barangsiapa dibuat orang supaya marah, tetapi ia 
tidak marah, maka itu keledai. Dan barangsiapa dibuat orang supaya rela, 
tetapi tidak rela, maka itu setan” 

Abu Sa'id Al-Khudri berkata: ”Rasulu'llah s.a.w, BerabaN: 


CA eka SEN EA SBN 

Hn In AB GL AN Un 

Hina sanga jp £ YURA Ir LA Tao 
aa kedap 


AN 


| 

z 
as 

54 


Artinya: "Ketahuilah, bahwa anak Adam itu dijadikan dalam tingkat yang 
bermacam-macam. Setengahnya, lambat marah dan lekas kembali (tidak 
marah lagi). Setengahnya, lekas marah dan lekas kembali. Maka itu dengan 
itu. Setengahnya, lekas marah dan lambat kembali. Maka ketahuilah, bah- 
wa yang baik dari mereka, ialah: lambat marah dan lekas kembali. Dan 
yang buruk dari mereka, ialah: lekas marah dan lambat kembali” .(2). 
Manakala kemarahan itu berkobar dan membekas pada setiap manusia, 
niscaya wajiblah atas penguasa (sultan), tidak menjatuhkan hukuman ter- 
hadap seseorang, pada waktu ia sedang marah. Karena yang demikian itu 
kadang-kadang akan melampaui yang seharusnya. Dan karena yang demi-. 
kian itu kadang-kadang ia sedang marah kepada orang tersebut. Maka hu- 
kuman itu untuk menyembuhkan kemarahannya dan menyenangkan diri- 
nya dari kepedihan mardfi. Maka ia dalam hal yang demikian, mempunyai 
kepentingan. Dan sayogialah kiranya pembalasan dendam dan pembelaan 
diri itu, karena Allah Ta'ala. Tidak karena dirinya sendiri. 

Umar r.a. melihat seorang pemabuk. Maka ia bermaksud mengambil orang 
tersebut dan menghukumnya. Lalu pemabuk itu memaki Umar r.a.. Maka 
Umar .r.a. pun pulang. Lalu ditanyakan kepadanya: "Hai Amirul-mu'- 
minin! Tatkala orang itvmemaki engkau, mengapa engkautinggalkan dia?”. 
Umar r.a. menjawab: "Karena dia itu telah membuatku marah. Jikalau 
aku hukum dia, niscaya adalah yang demikian, karena kemarahanku bagi 
diriku sendiri. Dan aku tidak suka, memukul seorang muslim karena ke- 
pentingan diriku sendiri”. ng 


(1) Hadits ini sudah diterangkan asi 
(2) Hadits ini dirawikan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dan telah diterangkan dahulu. 


189 


Umar bin Abdul-aziz r.a. berkata kepada seorang laki-laki yang membuat- 
nya marah: "Jikalau tidaklah engkau telah membuat aku marah, niscaya a: 
ku hukum engkau”. 


PEMBICARAAN: tentang arti dendam dan natijah (hasilnya) dan keuta- 
maan ma'af dan kasih-sayang. 


Ketahuilah, bahwa marah itu apabila harus ditahan, niscaya akan lemah 
dari kesembuhannya dalam seketika. Ja kembali kedalam dan tertahan disi- 
tu. Lalu, menjadi: dendam. 
Arti dendam, ialah: hati itu terus merasa berat, marah dan lari hati dari 
orang yang didendam. Yang demikian itu terus-menerus dan berkekalan. 
Nabi s.a.w. bersabda: oh 2 

TAK Ka 


(Al-mu'minu laisa bi bagian): 

Artinya: "Orang mu'min itu tidak pendendam”.(1). 

Maka dendam itu buah marah. Dan dendam itu membuahkan delapan per- 
kara:- 

Pertama: dengki. Yaitu: engkau dibawa oleh dendam untuk bercita-cita hi- 
langnya nikmat, dari orang yang didendamkan. Maka engkau berduka-cita 
dengan nikmat yang diperoleh oleh orang yang didendamkan. Dan engkau 
bergembira dengan musibah (mala-petaka) yang turun kepada orang yang 
didendamkan. 

Dan ini termasuk perbuatan orang-orang Tania Dan akan datang pen- 
jelasan tercelanya, insya Allah Ta'ala. | 

Kedua: bahwa anda menambahkan penyembunyian dengki dalam batin an- 
da. Maka anda gembira dengan bahaya yang menimpa orang yang diden- 
damkan. 

Ketiga: bahwa anda tidak berbicara dan berteguran dengan orang yang an- 
da dendamkan. Dan anda memutuskan silaturrahim dengan dia, walaupun 
ia meminta dan datang kepada anda. 

Keempat: yaitu kurang dari yang tadi. Anda berpaling muka dari orang itu, 
untuk menghinakannya. 

Kelima: anda memperkatakan tentang orang itu, dengan yang tidak halal, 
dari kedustaan, umpatan, membuka rahasia, merusak yang harus ditutup 
dan lain-lain. 

Keenam: anda meniru tingkah-lakunya untuk mengejek dan menghina. 

Ketujuh: menyakitinya dengan memukul dan dengan apa yang menyakit- 
kan badannya. 

Kedelapan: anda larang dia dari haknya, yaitu: pembayaran hutang atau 
silaturrahim atau menolak kezaliman. Dan semua itu haram. 

Darajat dendam yang paling kurang, ialah: anda menjaga dari bahaya de- 
lapan perkara terseo.:: Dan anda tiada keluar dengan sebab dendam itu 


(1) Hadits ini sudah diterangkan dahulu, pada “Bab Ilmu”. 


190 


kepada perbuatan, dimana anda berbuat maksiat kepada Allah dengan per- 
buatan itu. Akan tetapi, anda pikul beratnya itu pada batin anda. Dan ti- 
dak anda larang hati anda daripada memarahinya. Sehingga dengan itu, an- 
da tercegah dari perbuatan tathawwu' (amal perbuatan sunat yang mempe- 
roleh pahala), seperti: bermanis muka, kasih-sayang, menolong, bangun 
melaksanakan keperluan orang yang didendamkan, duduk-duduk bersama 
orang tersebut untuk berdzikir kepada Allah Ta'ala, tolong-menolong atas ke- 
manfa'atan bagi orang.itu. Atau dengan meninggalkan berdo'a dan memuji 
kepada orang tersebut. 

Atau dengan meninggalkan penggerakan kepada. perbuatan kebaikan dan 

pertolongan bagi orang yang didendamkan. | 
Maka yang tersebut ini semuanya, termasuk yang mengurangkan Bani 
engkau pada Agama. Dan yang mendidingkan antara engkau dan keuta- 

mmaan besar dan pahala banyak, walaupun tidak akan mendatangkan eng- 
kau kepada siksaan Allah. 
Tatkala Abubakar r.a. bersumpah tidak akan memberi belanja (bantuan : 
nafkah) lagi, kepada Musattah bin Anasah dan Musattah ini adalah kera- 
batnya (karena ibu Musattah anak perempuan mak-cik (khaalah) 
Abubakar). 

Karena Musattah itu suka memperkatakan peristiwa palsu Ovagi 'atul-ifki)- 
(1). Maka turunlah atasi Allah Ta'ala:- | 


P IP NN KY NASI, 
Oa Ta da 9 pa Dab Y. Jia 35 23 


Any) pe 
(Wa laa ya'tali ulul-fadl-li minkum was-sa'ati, an yu'tuu SN wal- 


masaakiina wal - muhaa jiriina fi sabiilil-laahi, wal-ya'fuu wal-yash-fahuu, 
a-Jaa tuhibbuu-na-an yagh-firal-laahu lakum). 
Artinya: "Orang-orang yang mempunyai kekayaan dan kelapangan dianta- 
ra kamu, janganlah bersumpah, bahwa mereka tiada akan memberi kepada 
kerabat, orang-orang miskin dan orang-orang yang berpindah di jalan Al- 
lah, tetapi hendaklah mereka suka mema'afkan dan berlapang dada ! Ti- 
adakah kamu suka Ailah akan memberikan ampunan kepada kamu 
?? S.An-Nur, ayat 22. 
Lalu Abubakar r.a. berkata: "Ya! Kami suka yang demikian”. Dan ia kem- 
bali memberi belanja kepada Musattah.(2). 
Yang lebih utama, bahwa terus berkekalan kepada apa yang telah ada. Ka- 
lau mungkin ditambahkannya berbuat ihsan (berbuat baik) karenaberjihad 
untuk jiwa dan memaksakan setan. Itulah agam (kedudukan) orang-o- 
(1) Wagi'arul-ifki (peristiwa palsu), yaitu: berita bohong dan palsu yang disiarkan orang. 
bahwa 'Aisyah isteri Nabi s.a.w. berbuat serong: Berita itulah yang suka diperkatakan 


oleh Musattah itu. (Pent). 
(2). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a. 


191 


rang shiddig (yang membenarkan Allah dan RasulNya). Dan itu termasuk 
amal utama bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. 

Bagi orang yang didendamkan mempunyai tiga hal, ketika sanggup:- 
Pertama: bahwa ia mengambil dengan sempurna haknya yang dimustahak- 
kannya, tanpa lebih dan kurang. Dan itulah keadilan. 

Kedua: bahwa ia berbuat ihsan (berbuat baik) kepada pendendam, dengan 
mema'afkan dan bersilaturrahim. Dan yang demikian, adalah keutamaan. 
Ketiga: bahwa ia berbuat zalim kepada pendendam, dengan yang tidak di- 
mustahakkannya. 

Dan hu adalah kezaliman. Dan itu adalah usaha orang-orang yang terpan- 
dang hina. Dan yang nomor dua diatas, adalah usaha orang-orang shiddig. 
Dan yang nomor satu tadi, adalah darajat penghabisan bagi orang-orang sa- 
lih. Dan akan kami terangkan sekarang, keutamaan memberi ma'af dan 
berbuat ihsan. 


KEUTAMAAN: memberi ma'af dan berbuat ihsan. 


Ketahuilah, bahwa arti ma'af (memberi ma'af) ialah, bahwa ia berhak akan 
sesuatu hak. Laju hak tersebut digugurkannya (dihilangkannya) dan dilepas- 
kannya dari orang yang harus menunaikan hak tersebut, seperti: gishash 
(ambil bela) atau denda. 
Dan itu bukan tidak lekas marah dan menahan kemarahan. Maka karena 
itulah, kami sendirikan menjelaskannya. Allah Ta'ala berfirman:- 
WAT 0 ya “IE AN JAVA ASUS 

(Khudzil-'afwa wa'mur bil-urfi wa-a'ridl “anil-jaahiliin). 
Artinya: "Hendaklah engkau pema'af dan menyuruh mengerjakan yang ba- 
ik dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan itu!”.S.A'raf, 
ayat 199. 
Allah Ta'ala berfirman:- 

(RV Fingad Dn) “SANA 
(Wa-an-ta'fuu agrabu lit- agwaa). 
Artinya: "Dan kalau kamu ma'afkan, ma'af itu lebih dekat kepada kepa- 
tuhan kepada Tuhan”.S.Al-Bagarah, ayat 237. 
Rasulu'llah s.a.w. bersabda: ag 


5 PAN NA an PA YA 


Pa 


- ..- KA AN DAK Re 
Dn eta Tata Ba, 


Mo EIIAN Nan ag 
Kp Siah ALAN 


(Tsalaa-tsun Iwak ladzii nafsii bi-yadihi, lau nang hallafan la-halaftu 'alai- 
hinna, ma nagasha maalun min shadagatin fa-tashaddaguu, wa laa 'afaa ra- 
julun 'an madhlamatin, yabtaghii bihaa wajhal-laahi, illaa zaadahul-laahu 


192 


Artinya: "Tiga perkara, demi Allah yang nyawaku dalam kekuasaanNYA, 
Jikalau aku bersumpah, niscaya akan aku bersumpah atas kebenaran yang 
tiga perkara itu. Yaitu: tiada berkurang harta dari bersedekah, maka ber- 
sedekahlah! Tiada dima'afkan oleh seseorang dari kezaliman, yang dica- 
rinya akan WAJAH ALLAH, melainkan ia ditambah oleh Allah akan-ke- 
muliaan pada hari kiamat. Dan-tiada dibuka oleh seseorang atas dirinya 
pintu meminta-minta, melainkan dibuka oleh Allah kepadanya pintu kemis- 
kinan”.(1). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Tawadlu' (merendahkan diri) itu, tidak menam- 
bahkan bagi hamba Allah, melainkan ketinggian. Maka bertawadlu'lah, 
niscaya kamu akan ditinggikan oleh Allah! Memberi ma'af tiada akan me- 
nambahkan harta, melainkan banyak. Maka bersedekahlah, niscaya kamu 
akan dicurahkan rahmat oleh Allah”.(2). 

'A isyah r.a. berkata: "Tiada pernah sekali-kali aku melihat Rasulu'llah- 
s.a.w. membela diri dari kezaliman yang dizalimi orang, selama tidak me- 
langgar segala yang diharamkan oleh Allah. Apabila melanggar sesuatu 
yang diharamkan oleh Allah, niscaya Rasulu'llah s.a.w. yang paling marah 
pada yang demikian. Rasulu'llah s.a.w. tiada memilih diantara dua perkara, 
melainkan beliau pilih yang lebih mudah: diantara kedua perkara tersebut, 
selama tidak mendatangkan dosa” (3). 

'Ugbah bin 'Amir Al-Jahni r.a. berkata: "Pada suatu hari aku bertemu de- 
ngan Rasulu'llah s.a.w. Maka bersegeralah aku mengambil tangannya atau 
ia bersegera mengambil tanganku, seraya beliau bersabda: 


SAS AN CAMAT, IA SEL 
| MN AA pl "BNN 

(Yaa 'Ugbatu! a-laa ukh-biruka bi-af-dlali akh-laagi ahlid- dun-ya wal-aa- 
khirati? Tashilu mangatha 'aka wa tu'thii man haram aka wa ta'fuu 'am man- 
dhalamaka). 
Artinya: "Hai 'Ugbah ! Apakah tidak aku terangkan kepadamu, “akhlak 
penduduk dunia dan akhirat yang paling utama?. Yaitu: engkau menyam- 
bung silaturrahim dengan orang yang memutuskannya dengan engkau. 
Engkau memberikan kepada orang yang mengharamkan (tiada mau 
memberikan) kepada engkau. Dan engkau memberi ma'af kepada orang 
yang berbuat zalim kepada engkau”.(4). : 
(l) Dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Kabsyah Al-Anmari. Muslim dan Abi Daud menrawikan 

seperti itu dari Abu Hurairah. 
(2) Dirawikan Al-Ashfihani dan Abu Mansur Ad-Dailani dari Anas, dengan sanad dla'if. 
(3) Dirawikan At-Tirmidzi dari 'A isyah. Dan Muslim merawikan derigan kata-kata yang 

lain. 


(4) Dirawikan Ibnu Abid- -Dun-ya dan Ath-Thabrani dari "Ugbah bin 'Amir, dengan sanad 
dia'if. 


193 


Nabi s.a.w. bersabda: "Nabi Musa a.s. bertanya kepada Tuhan: "Hai Tu- 
hanku! HambaMU yang mana yang lebih mulia pada sisiMU ?”. Allah Ta'- 
ala berfirman: "Yaitu: orang, apabila ia sanggup membalas, lalu mema'af- 
kan”.(1). 

Begitu pula, Abud-Darda' r.a. ditanya orang, tentang manusia yang termu- 
lia, maka ia menjawab: "Yang mema'afkan, apabila ia sanggup membalas. 
Maka ma'afkanlah, niscaya kamu akan dimuliakan oleh Allah””. 
Seorang laki-laki datang kepada Nabi s.a.w., mengadu tentang kezaliman 
yang dialaminya. Lalu Nabi s.a.w. menyuruhnya duduk, sedang ia bermak-. 
sud hendak mengambil orang zalim itu dengan sebab kezalimannya. Lalu 
Nabi s.a.w. bersabda: 


. pialagu ma KAA 
Unral-madh-luumiina humul-muflihuuna yaumal-giyaa-mah). 
Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang dizalimi, mereka itulah yang 
memperoleh kemenangan pada hari kiamat”.(2). Maka orang tersebut, 
enggan mengambil balasan kezaliman itu ketika mendengar hadits tadi. 
'A isyah r.a. berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa berdo'a 
(dengan yang tidak baik) atas orang yang berbuat zalim kepadanya maka ia 
telah membela diri”. | 
Dari Anas, yang berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Apabila Allah 
membangkitkan para makhluk pada hari kiamat, lalu menyerulah penyeru 
dari bawah 'Arasy dengan tiga suara: ”Hai golongan orang-orang yang. 
meng-esa-kan Tuhan (golongan tauhid)! Sesungguhnya Allah sudah mema - 
afkan dosamu, maka ma'afkanlah sebahagian kamu dari sebahagian yang 
lain!”.(3). 
Dari Abi Hurairah, bahwa: ”Rasulu'llah s.a.w. tatkala membuka Makkah 
(menaklukkan Makkah), berta'af (mengelilingi tujuh kali) Baitu'llah 
dan mengerjakan shalat dua raka'at. Kemudian, beliau mendatangi ka'bah, 
lalu memregang dua kayu dari kedua pinggir pintunya, seraya bersabda: ” A- 
pakah yang kamu katakan ? Apakah yang kamu sangka?”. Lalu mereka 
menjawab: "Kami mengatakan: Saudara, Anak paman, yang tidak lekas 
marah, yang pengasih”. Mereka mengatakan yang demikian: tiga kali. Lalu 
Rasulw'llah s.a.w. meniawab: 


PIA KILAS BAJU 
Moon aya) » Pa 


(Aguulu ka-maa gaala Yuusufu: laa tats-riiba alaikumul-yauma, yagh-firul- 
laahu lakum wa huwa arhamur-raahimiin). 





(1). Dirawikan Al-Kharaithi dari Abu Hurairah. 
(2). Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abi Shalih Al-Hanfi, hadits mursal. 
(3): Dirawikan Abu Said Ahmad bin Ibrahim dari Anas, isnad dla-'if. 


194 


Artinya: "Aku berkata, sebagaimana Yusuf berkata: “Tiada pencelaan atas 
kamu pada hari ini. Allah mengampunkan dosa kamu: IA Mahapengasih 
dari yang pengasih”. (S. Yusuf, ayat 92)-(1). 
Abu Hurairah mengatakan: "Lalu orang banyak keluar, seolah-oleh mere- 
ka keluar dari kuburan. Maka mereka lalu masuk Agama Islam”. 
Dari Suhail bin ' Amr, yang berkata: "Tatkala Rasulu'llah s.a.w. datang di 
Makkah, ialu beliau meletakkan dua tangannya atas pintu Ka'bah dan ma- 
nusia banyak dikelilingnya. Lalu Rasulw'llah s.a.w. mengucapkan:- 

HA Tea GMN MPA Leg NYA 

Reg AAN, 

(Laa ilaaha i'ila “Ilaahu wahdahu laa syariika lahu, adan wa'dahu wa 
nashara 'abdahu wa hazama'l-ahdzaaba wahdah). 
Artinya: "Tiada Tuhan yang disembah, selain Allah Tuhan Yang Maha E- 
sa, yang tiada mempunyai sekutu. IA benarkan (tepati) janjiNYA. IA to- 
long harmnbaNYA. Dan IA hancurkan kelompok-kelompok musuh, DIA 
Yang Maha Esa”. 
Kemudian, Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


PA 223 Pak Lai 
£ BeEl OI pil ala Aan 


(Yaa ma'syara Ouraisyin, maa taguuluuna wa maa tadhunnuun). 

Artinya: "Hai jama'ah Ourasy! Apa yang kamu katakan dan apa yang ka- 
mu sangka?”. 

Suhail bin 'Amr tadi berkata: "Lalu aku menjawab: "Wahai Rasulu'llah ! 
Kami katakan yang baik dan kami menyangka yang baik. Saudara yang mu- 
lia dan anak paman yang kasih sayang dan engkau sanggup (mempunyai 
kekuasaan)”. 

Lalu Rasulw'llah s.a.w. menjawab: ” Aku akan mengatakan sebagaimana 
saudaraku Yusuf mengatakan: “Tiada pencelaan atas kamu pada hari ini. 
Allah akan mengampunkan dosa kamu”. (S.Yusuf, ayat 92 yang tersebut 
diatas).(2). 

Dari Anas, yang mengatakan: ”Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


MA Ga SN YES AAA AS ea B3 5) 


(Idzaa wagafal-'ibaadu, naadaa munaadin, liyagum man ajruhw alal-laahi- 
fal-yad-khulil-jannah). 


(1) Dirawikan Ibnu-Juzi, hadits dla'if. 

(2). Yang dimaksud dengan jawaban Suhail bin "Amr itu, ialah: pujian kepada Nabi s.a.w.. 
sewaktu penaklukan Mekkah itu. dimana Rasulu'llah berkuasa untuk membalas dendami. 
oleh sikap-sikap mereka dahulu terhadap Nabi s.a.w. dan kaum muslimin, sehingga Nabi 
s.a.w. berpindah ke Medinah.(Pent). 


195 


Artinya: ” Apabila hamba-hamba Allah bangun berdiri nanti pada hari ki- 
amat, lalu penyeru menyerukan: "Hendaklah berdiri orang, yang pahala- 
nya pada Allah! Maka hendaklah ia masuk ke sorga!”. 

Lalu Rasulu'llah s.a.w. ditanyakan: "Siapakah kiranya orang yang mem- 
punyai pahala pada Allah ?”. 

Rasulu'llah s.a.w. menjawab: 


IP 0 2 


Aa Aji NA NAN Haa EN EPA 


(Al'aafuuna 'anin-naasi fa-yaguumu kadzaa wa kadzaa alfan, fa-yad-khu- 
luunahaa bi-ghairi hisaab). 

Artinya: "Orang-orang yang mema'afkan kesalahan orang. Lalu orang-orang 
tersebut, berdiri, sekian ribu, sekian ribu banyaknya. Mereka itu masuk ke 
sorga, dengan tanpa perkiraan amaiannya (tanpa hisaab)”. (1). 

Ibnu Mas'ud berkata: ”Rasulu'ilah s.a.w. bersabda: "Tiada sayogialah bagi 
seorang penguasa suatu urusan (pemerintah atau hakim), yang dibawa ke- 
padanya suatu perkara untuk dihukum, melainkan ia menegakkan hukuman 
(melaksanakan hukuman) itu. Dan Allah Maha Pema'af, yang menyukai 
kema'afan”.(2). 

Kemudian Rasulu'llah s. aw. membaca ayat:- 


gp CATAT Kn aa Sae YA ai 9 og 9. 
Gi SPA 


(Wal-ya'fuu wal-yash-fahuu a laa tuhibbuuna an Unta lakum wal- 
laahu ghafuurun rahiim). 

Artinya: "Dan hendaklah mereka suka mema'afkan dan Lembata dada ! Ti- 
adakah kamu suka Allah akan memberikan ampunan kepada kamu ? Allah 
Maha Pengampun dan Maha Penyayang” .S. An-Nur, ayat 22. 

Jabir bin Abdullah Al-Anshari r.a. berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 
"Tiga perkara, barangsiapa mendatangkan (melaksanakan) tiga perkara itu, 
serta keimanan, niscaya ia masuk sorga dari pintu mana saja yang dikehen- 
dakinya. Dan ia dikawinkan dengan bidadari, yang mana saja yang dikehen- 
'dakinya. Yaitu: orang yang membayar hutang yang tersembunyi (kepada yang 
berhak, yang tiada mengetahui lagi piutangnya), orang yang membaca di- 
belakang tiap-tiapshalat yanglima: Oulhua'llaahu ahad- sepuluh kali dan orang 
yang mema'afkan pembunuhnya (ia dibunuh, lalu mema 'afkan pembunuh- 
nya, sebelum ia mati)” 

Lalu Abubakar r.a. bertanya: "Atau satu saja, wahai Rasulu'llah ?”. 

Nabi s.a.w. menjawab: "Atau satu saja dari yang tiga itu” .(3). 

Menurut al-aatsaar, diantara lain, kata Ibrahim -At-Taimi: "Sesungguhnya 


rr en ea 

(!) Dirawikan Ath-Thabrani dari Anas. 

(2) Dirawikan Ahmad dan Al-Hakim dan dipandangnya shahih. 
(3) Dirawikan Ath-Thabrani dari Jabir, dengan sanad dia'if. 


196 


seorang laki-laki yang berbuat zalim kepadaku, maka aku akan kasih-sayang 
kepadanya”. 

Ini adalah ihsan (berbuat baik), dibalik mema'afkan. Karena laki-laki ter- 
sebut mempekerjakan hatinya, mendatangkan perbuatan maksiat kepada Al- 
lah Ta'ala, dengan kezaliman. Dan ia akan dituntut pada hari kiamat, lalu ia 
tiada mempunyai jawaban. 

Setengah mereka berkata: ” Apabila Allah berkehendak menganugerahkan 
hadiah kepada seorang hambaNYA, niscaya dikuasakanNYA ses Ornag yang 
akan berbuat zalim kepada hamba itu”. 

Seorang laki-laki masuk ke tempat Umar bin Abdul-aziz r.a. Laki-laki itu lalu 
mengadu kepada khalifah tadi, bahwa ada orang yang berbuat zalim kepa- 
danya dan memperkatakannya (dengan yang tidak baik). Lalu Umar men- 
jawab kepada laki-laki itu: "Sesungguhnya engkau, jikalau engkau bertemu 
dengan Allah dan kezaliman yang diperbuat orang kepada engkau begitu a- 
danya, adalah lebih baik engkau daripada engkau bertemu dengan Allah dan 
engkau sudah mengambil bela atas kezaliman tersebut”. 

Yazid bin Maisarah berkata: "Kalau engkau senantiasa berdo'a (yang tidak 
baik) terhadap orang yang berbuat zalim atas engkau, maka Allah Ta'ala ber- 
firman: "Sesungguhnya orang lain akan berdo'a terhadap engkau, bahwa 
engkau berbuat zalim atas dia. Jikalau engkau kehendaki, niscaya KAMI te- 
rima untuk engkau dan KAMI terima yang atas engkau. Dan kalau engkau 
kehendaki, niscaya AKU kemudiankan kedua engkau sampai hari kiamat. Ma- 
ka akan melapangkan kedua engkau oleh kema'afanKU”. 

Muslim bin Yassar berkata kepada seorang laki-laki yang berdo'a terhadap 
orang yang berbuat zalim kepadanya: "Setiap orang zalim itu kepada ke- 
zalimannya. Maka orang zalim itu lebih cepat kepada kezalimannya, dari do'a 
engkau atasnya. Kecuali, disusulinya dengan amalan yang baik dan ia ber- 
maksud tidak memperbuatnya”. 

Dari Ibnu Umar, yang diterimanya dari Abubakar, dimana Abubakar r.a. 
berkata: ”Sampai kepada kami berita dari Nabi s.a.w., bahwa Allah Ta'ala 
menyuruh penyeru pada hari kiamat. Lalu penyeru itu menyerukan: ”Ba- 
rangsiapa mempunyai sesuatu pada Allah, maka hendaklah ia bangun berdiri 
1?, Maka bangunlah berdiri orang-orang yang mema'afkan kesalahan orang. 
Lalu mereka diberi balasan oleh Allah, dengan apa yang ada, dari kema'afan 
mereka kepada manusia”. 

Dari Hisyam bin Muhammad, yang mengatakan: ” An-Nu'man bin Al-Munzir 
datang dengan dua orang laki-laki, yang mengatakan: "An-Nw'man bin Al- 
Munzir datang dengan dua orang laki-laki. Yang seorang telah berbuat dosa 
besar, lalu dima'afkannya. Dan yang seorang lagi berbuat dosa ringan, lalu 
disiksanya, seraya ia bermadah:- 


Raja-raja itu mema'afkan, 
dari dosa-dosa besar, 


197 


disebabkan limpahan kurnianya. 

Pada dosa yang sedikit ia menyiksakan, 
dan bukanlah yang demikian, 

karena kebodohannya.............. 


Tetapi, supaya diketahui, 
ke-tidak lekas marah-annya. 
dan supaya ditakuti, 

akan sangat tipu-dayanya. 


Dari Mubarak bin Fadl-dlalah, yang mengatakan: ” Diutus Sawan bin Ab- 
dullah dalam suatu rombongan dari penduduk Basrah kepada Abi Ja'far”. 
Mubarak mengatakan: ” Aku berada disisi Abi Ja'far, ketika seorang laki-laki 
dibawa kepadanya, lalu disuruhnya supaya dibunuh. Maka aku bertanya: 
”Dibunuh seorang laki-laki dari kaum muslimin, sedang aku hadtir disitu ?”. 
Lalu aku menyambung: Hai Amirulmu'minin ! Apakah tidak aku terangkan 
kepada engkau suatu hadits, yang aku dengar dari Al-Hasan Al-Bashari ?”. 
Abi Ja'far menjawab: ” Apakah hadits itu ?”. 

Aku berkata: "Aku mendengar Al-Hasan berkata: "Apabila telah ada hari 
kiamat, lalu Allah ' Azza wa Jalla mengumpulkan manusia pada suatu dataran 
tinggi, dimana mereka didengar oleh pemanggil dan tambus pemandangan 
kepada mereka oleh penglihatan. Lalu penyeru berdiri, seraya berseru: ”Si- 
apa yang mempunyai tangan pada sisi Allah, maka hendaklah berdiri!”. Lalu 
tiada yang berdiri, selain orang yang mema'afkan kesalahan orang lain. 
Lalu Abi Ja far menjawab: "Wa'llahi, demi Allah ! Aku sudah mendengarnya 
dari Al-Hasan”. | 
Maka aku menjawab: ”Wa'llahi, demi Allah ! Aku sudah mendengarnya dari 
Al-Hasan”. | . 

Lalu Abi Ja'bar menyambung: "Kita lepaskan orang itu”. 

Mu'awiyah berkata: "Kamu harus hilmun (tidak lekas marah) dan me- 
nanggung penderitaan ! Sehingga memungkinkan bagimu kesempatan. Apa- 
bila kesempatan memungkinkan bagimu, maka haruslah kamu berlapang da- 
da dan berbuat keutamaan!”. | 
Diriwayatkan, bahwa seorang rahib (pendeta) masuk ketempat Hisyam bin 
Abdulmalik. Lalu Hisyam bin Abdulmalik bertanya kepada rahib tadi: ”A- 
pakah pendapat engkau tentang Zulkarnain ? Apakah ia seorang nabi ?”. 
Pendeta itu menjawab: "Tidak ! Akan tetapi ia diberikan, apa yang telah 
diberikan, disebabkan empat perkara yang ada padanya. Yaitu: Apabila ia 
berkuasa, niscaya ia mema'afkan. Apabila ia berjanji, niscaya ia tepati. 3 ni 
bila ia berbicara, niscaya ia benar. 

Dan ia tidak mengumpulkan pekerjaan hari ini untuk besok”. 

Sebahagian mereka berkata: "Tidaklah orang yang tidak lekas marah (orang 
halim) itu, orang yang dianiaya, lalu tidak lekas marah, sehingga apabila ia 
mampu, maka ia membalas dendam. Tetapi orang halim, ialah orang yang di- 


198 


aniaya, lalu tidak lekas marah. Sehingga apabila ia mampu, maka ia me- 
ma'afkan”. 

Zayyad berkata: "Kekuasaan itu menghilangkan al-hafiidhah. Ya'ni: dendam 
dan marah. | 

Dibawa kepada Hisyam bin Abdulmalik, seorang laki-laki, yang sampai ke- 
pada Hisyam, ada urusan yang tidak disenangi oleh Hisyam. Tatkala laki-laki 
tersebut disuruh berdiri dihadapan Hisyam, Jalu ia berbicara dengan me- 
ngemukakan alasan (hujjah). Maka Hisyam berkata kepada orang tadi: "Eng- 
kau berbicara pula?”. 

Orang itu menjawab: "Wahai Amirul-mu' minin ! Allah "Azza wa Talla ber- 
firman:- 


03 


(MN - IN) - Mao 23 ab YO AN 


(Yauma ta'tii kultu nafsin tujaa-dilu 'an nafsihaa). 

Artinya: ” (Ingatlah) akan hari dimana tiap-tiap diri datang membela dirinya 
sendiri”.S.An-Nahl, ayat 111. Apakah kita akan membela diri dihadapan Al- 
lah Ta'ala dan tiada berkata-kata, sepatah katapun dihadapan engkau ?”. 
Hisyam menjawab: "Ya, berbicaralah !”. | 
Diriwayatkan, bahwa seorang pencuri masuk ke khemah 'Ammar bin Yasir di 
Shiffin. Lalu orang mengatakan kepada 'Ammar: "Potonglah tan Ban ya: ' Ka- 
rena dia termasuk musuh kita”. 

Lalu 'Ammar menjawab: "Bahkan akan aku tutup Pa naa YEN AM 
dahan Allah akan menutup dosaku pada hari kiamat”. 

Ibnu Mas'ud duduk pada sebuah toko, akan membeli Daan Lalu di- 
belinya. Kemudian, dicarinya dirham dan dirham itu ada dalam surbannya. 
Maka didapatinya surban itu sudah terbuka, lalu ia berkata: "Aku tadi duduk 
dan dirham itu bersama aku”. 

Maka orang banyak berdo'a (yang tidak baik) terhadap orang yang mengam- 
bil dirham itu. Mereka berdo'a: "Wahai Allah Tuhanku! Potonglah tangan 
pencuri yang mengambil uang dirham itu! Wahai Allah Tuhanku ! Buatlah 
demikian pada orang itu !”. 

Lalu Abdullah Ibnu Mas'ud tadi berdo'a: "Wahai Allah Tuhanku ! Jikalau 
yang mendorong orang itu kepada mengambilnya oleh suatu keperluan, maka 
anugerahilah barakah bagi orang itu kepada mengambilnya oleh suatu ke- 
perluan, maka anugerahilah barakah bagi orang itu pada dirham tersebut ! 
Dan jikalau yang mendorongnya. oleh keberanian kepada berbuat dosa, maka 
jadikanlah dosa itu, sebagai dosanya yang terakhir!”. 

Al-Fudlail berkata: "Aku belum pernah melihat orang yang lebih zuhud, dari 
seorang laki-laki dari penduduk Khurasan, yang duduk dekat aku di Masjidil- 
haram. Kemudian, ia berdiri untuk mengerjakan thawaf. Lalu dicuri orang u- 
ang dinar yang ada padanya. Maka membuat ia menangis. Lalu aku anta 
” Adakah engkau menangis atas hilangnya dinar itu ?”. 


199 


Maka ia menjawab: "Tidak! Tetapi dinar itu menyakitkan aku dan orang itu 
dihadapan Ailah 'Azzav wa Jalla. Lalu hampirlah akalku kepada membatalkan 
hajinya. 

Maka tangisanku adalah rahmat (kasih sayang) bagi pencuri itu”. 

Malik bin Dinar berkata: "Pada suatu malam kami datang ke tempat Al- 
Hakam bin Ayyub. Dan ia adalah amir (penguasa) Basrah. Dan datanglah Al- 
Hasan dan dia itu dalam ketakutan. Lalu kami masuk bersama A-Hasan. Ma- 
ka tidak adalah kami bersama Al-Hasan, selain seperti anak ayam kecil-kecil. 

Lalu Al-Hasan menerangkan kissah Nabi Yusuf a.s. dan apa yang diperbuat 
oleh saudara-saudaranya. Diantara lain, mereka menjual Yusuf dan melem- 
parkannya dalam sumur. Lalu Al-Hasan berkata: Mereka menjual sauda- 
ranya dan mereka menggundahkan ayahnya”. Dan disebutkan oleh Al-Ha- 
san, apa yang dialami Yusuf, tentang tipuan wanita dan dipenjarakan. Kemu- 
dian Al-Hasan menyambung: "Hai Amir ! Apakah yang diperbuat oleh Allah 
dengan Yusuf ? Allah menjadikan masa itu beredar bagi Yusuf dari mereka. 
Allah mengangkat sebutan Yusuf, meninggikan namanya dan menjadikannya 
menguasai gudang-gudang makanan di bumi. Apakah yang diperbuat oleh 
Yusuf, ketika telah sempurna urusannya dan berkumpul semua keluarganya ? 
Yusuf a.s. berkata:- | 


“3 vc rata Ha “1 
NA Da, SI Jk 


(Nong) 


GA 


(Oaala: laa tats-riiba alaikumul-yauma, yagh-firullaahu lakum, wa huwa arha- 
mur-raahiimiin). | | 
Artinya: Dia (Yusuf) berkata: "Pada hari ini tidak ada pencelaan (penye- 
salan) apa-apa kepada kamu. Allah kiranya mengampuni kesalahan kamu. 
Dan dia Maha Pemurah dari segala orang-orang yang pemurah”.S. Yusuf, a- 
yat 92. 

Al-Hasan mengemukakan kepada Al-Hakam, untuk mema'afkan teman-te- 
mannya. 

Al-Hakam menjawab: "Maka aku mengatakan: "Pada hari ini tidak ada pen- 
celaan ( penyesalan) apa-apa kepada kamu. Jikalau tiada aku Pan selain 
kainku ini, niscaya akan aku tutupkan kamu dibawahnya”. 

. Ibnul-Mugaffa' menulis sepucuk surat kepada temannya, dimana ia meminta 
ma'af dari kesalahan sebahagian teman-temannya, yang isinya diantara lain: 
?Si Anu lari dari kesalahannya kepada kema'afan engkau, yang merasa enak 
dari engkau, dengan engkau. Dan ketahuilah, bahwa dosa itu tidak ber- 
tambah besar, melainkan kema'afan itu bertambah keutamaan”. 

Dibawa orang Asara bin Al-Asy'ats Kapat khalifah Abdul-malik bin Mar- 
wan. 

Lalu Abdul-Malik bertanya kepada Raja' bin Haiwah: ”Apa semati 
??. Raja' menjawab: "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada 
engkau kemenangan yang engkau sukai. Maka berikanlah kepada Allah ke- 


200 


ma'afan yang disukaiNYA”. 
Lalu Abdul-malik bin Marwan mema'afkan mereka. | 
Diriwayatkan, bahwa Ziyad (gubernur Irak) mengambil Mena AI seo- 
rang laki-laki dari golongan khawarij. Lalu laki-laki itu lepas melarikan diri 
dari tahanan. Maka Ziyad merangkap saudara dari laki-laki tadi, seraya ber- 
kata kepadanya: "Jikalau engkau bawa saudaramu, makaengkau akan bebas. 
Jikalau tidak, maka akan aku pukul (potong) lehermu”. 
Laki-laki yang ditangkap itu menjawab: "Bagaimana pendapat engkau, jika- 
lau aku bawa kepada engkau surat dari Amirul-mu'minin, apakah engkau a: a- 
kan melepaskan aku ?”. 
Ziyad menjawab: ”Ya!”. 
Laki-laki tadi lalu berkata: "Maka aku akan membawa kepada engkau surat 
(kitab) dari Yang Mahakuasa lagi Yang Mahabijaksana. Dan akan aku te- 
gakkan dua saksi: Ibrahim dan Musa”. Kemudian, laki-laki tersebut, memba- 
ca ayat:- 
| P- Kah P3 a35 
223 En in ALA PNP Aarti RA 
CEK AV ATA 2) SA 
(Am lam yunabba'bi-maa fii shuhufi Muusaa wa Ibraahiimal ladzii waffaa 
Allaa taziru waaziratun wizra ukh-raa). 
Artinya: "Atau belumkah diberitakan kepadanya apa yang didalam suratsu- 
rat Musa. Dan Ibrahim yang memenuhi (kewajibannya) ? Yaitu, bahwa 
seorang pemikul beban tiada dapat memikul beban orang lain”.S.An-Najm, 
ayat 36-37-38. 
Lalu Ziyad berkata: "Lepaskan jalannya ! Ini laki-laki telah mengajarkan 
hujjahnya (alasannya)”. 
Ada yang mengatakan, bahwa tertulis dalam Injil, yang maksudnya: "Ba- 
rangsiapa meminta ampun bagi orang yang berbuat zalim kepadanya, maka ia. 
telah mengalahkan setan”. 


KEUTAMAAN BELAS KASIHAN. 


Ketahuilah, bahwa belas kasihan itu terpuji. Dan fawannya, ialah: kasar dan 
tabiat tajam (keras). Tabiat kasar itu hasil (natijah) marah dan jahat perangai. 
Belas kasihan dan lemah Jembut itu hasil kebagusan akhlak dan penurut (mu- 
dah dan tidak kaku). Kadang-kadang, sebab tabiat tajam (keras) itu, ialah: 
marah. Dan kadang-kadang sebabnya, ialah: sangat loba dan berkuasanya lIo- 
ba itu (pada hati), dimana mencengangkannya, tanpa berpikir dan mence- 
gahkannya dari tetapnya pendirian. 

Maka belas kasihan dalam segala urusan itu buah (hasil), yang tidak dibu- 
ahkan (dihasilkan), selain oleh kebagusan akhlak. Dan akhtak itu tidak akan 
bagus, selain dengan mengekang kekuatan marah dan kekuatan nafsu-syah- 
wat. Dan menjaganya pada batas sederhana. Dan karena inilah, Rasulu'ilah 


201 


s.a.w. memuji kelemah-lembut-an dan bersangatan pujinya. metaya beliau 


bersabda:- Pn . Te AA IT BN G3 3 LA WES 
s1 - Pa. Bra 


Lana Dg LAB AR 9 2 AE Fa 


""f 


pan jak 
(Yaa 'Aa-isyatu, innahuu man u'thia hadh-dhahuu minar-rifgi gad w'thia- 
hadh-dhahuu min khairid-dun-ya wal-aakhirati wa man hurima hadh-dhahuu 
minar-rifgi fa gad hurima hadh-dhahuu min khairid-dun-va wal-aakhirati). 
Artinya: "Hai Aisyah ! Sesungguhnya, barangsiapa diberikan bahagiannya 
dari kelemah-lembutan, maka sesungguhnya ia telah diberikan bahagiannya 
dari kebajikan dunia dan akhirat. Dan barangsiapa diharamkan (tiada di- 
beranikan) bahagiannya dari kelemah-lembutan, maka ia telah diharamkan 
(tiada diberikan) bahagiannya, dari kebajikan dunia dan akhirat”. (4). 
Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 
" BI ar ENYA 253 

(Idzaa ahabbal-laahu ahla baitin, ad-khala 'alaihimur-rifga) 
Artinya: ” Apabila Allah mengasihi keluarga suatu rumah tangga, niscaya di- 
masukkanNYA kepada mereka sifat belas-kasihan”.(2). 
Nabi s.a.w. bersabda: Tana Pn 

TAG Sa ey Kane 

IA EN AE JS SA BN AA 

IS 

(Innal-Jaaha la-yu'thii 'alar-rifgi maa laa yu'thii 'alal- -khurgi, wa idzaa ahab- 
bal-laahu 'abdan, a'thaa-hur-rifga, wa maa min ahli baitin ben 
rifga illaa hurimuu mahabbatal-laahi Ta'aalaa). 
Artinya: "Sesungguhnya Allah akan memberikan diatas belas-kasihan, apa 
yang tidak diberikanNya, diatas perbuatan yang tidak ada belas kasihan 
(khurgun). Dan apabila Allah mengasihi seorang-hamba, niscaya diberikan- 
NYA kepada hamba itu belas kasihan. Dan suatu keluarga suatu rumah 
tangga yang tidak diberikan belas kasihan, maka mereka diharamkan (tidak 
diberikan) kasih sayang Allah Ta'ala”.(3). 
Aisyah r.a. berkata: ”Nabi s.a.w. bersabda: 


Pa TIA Ya @ @ Ag EP ag 
(Innal-laaha ra Ke yubibbur-ahiga wa yu thii 'alaihi ma laa yu thi''alal- 
unfi). 


(1) Dirawikan Ahmad dan Al-'Ugaili dari 'Aisya r.a. | 

(2) Dirawikan Ahmad dengan sanad baik dan Al-Baihagi dengan sanad dia'if dari 'Aisyah 
Ska 

(3) Dirawikan Athb-Thabrani dari Jarir dengan isnad dla'if. 





202 


Artinya: "Sesungguhnya Allah itu sangat belas-kasihan, yang sangat menyu- 
kai belas kasihan. Dan memberikan apa yang tidak diberikanNYA atas keka- 
saran”.(1). 

Nabis.a.w. bersabda: "Hai' Aisyah ! Belas-kasihanilah ! Sesungguhnya Allah 
Ta'ala apabila berkehendak kemulian (karamah) kepada keluarga suatu ru- 
mah tangga, niscaya mereka ditunjukiNYA pintu belas-kasihan”.(2). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa mengharamkan (tiada memberikan) be- 
las-kasihan, niscaya ia di haramkan (tiada diberikan) kebajikan semua- 
nya”.(3). 

Nabi s.a.w. bersabda: 


SA an aa ah Bana 


(Ayyumaa waalin wu li-ya fa rafaga wa laana ra-fagal-laahu ta'aalaa bihi 
yaumal-giyaamah). 

Artinya: "Wali (penguasa pada suatu golongan) manapun, yang memerintah. 
Lalu ia belas-kasihan dan lemah-lembut, niscaya ia dikasihani oleh Allah Ta'- 
ala pada hari kiamat”.(4). 

Nabi s.a.w. bersabda: ” Tahukah kamu orang yang diharamkan (tidak dima- 
sukkan) ke neraka pada hati kiamat? Yaitu: tiap-tiap orang yang tidak kaku. 
lemah-lembut, mudah berurusan dan bersifat mendekati” AS). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Sifat belas kasihan itu suatu nikmat dan sifat tidak be- 
las kasihan itu suatu sifat serakah”.(6). 

Nabi s.a.w. bersabda: 


P Koetart ot Tuai 


- LAN Sh NE ia 


(At-ta-annii minal-laahi wal-'ajalatu minasy-syaithaani). 

Artinya: "Pelan-pelan itu dari Allah dan tergopoh-gopoh itu dari setan”.(7). 
Diriwayatkan, bahwa Rasulu'llah s.a.w. didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu 
orang itu berkata: "Wahai Rasulu'llah ! Sesungguhnya Allah Ta'ala telah 
memberkahi sekalian kaum muslimin pada engkau. Maka khususkanlah (ten-: 
tukanlah) kebajikan bagiku dari engkau !”. 

Maka Nabi s.a.w. membaca: “Alhamdulil-laah”-dua kali atau tiga kali. 
Kemudian Nabi s.a.w. menghadapkan pertanyaannya kepada orang itu, se- 
raya bersabda: "Adakah engkau meminta wasiat (naszhat)?”. Dua kali atau 





(1). Dirawikan Muslim dari 'Aisyah r.a. 

(2). Dirawikan Ahmad dari 'Aisyah r.a. : 

(3). Dirawikan Muslim dari Jarir. 

(4) Dirawikan Muslim dari 'Aisyah r.a. 

(S) Dirawikan At-Tirmidzi dari Ibni Mas'ud. | 

(6) Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibni Mas'ud dan Al-Baihagi dari "Aisyah r.a. 

(7) Dirawikan Abu Yu'la dari Anas dan dirawikan At-Tirmidzi dari Sahl bin Sa'ad. 


203 


tiga kali, Nabi s.a.w. menanyakannya. 
Orang itu menjawab: "Ya !”. 
Nabi s.a.w. lalu bersabda: 


map Pd Pa Lg an 


PAN IR RPP UNY SEO SENAR) 
S5 


(Idzaa arad-ta amran fa tadabbar'aagibatahu, fa in kaana rusydan fa-amdli- 
hi, wa in kaana si-waa dzaalika, fan-tahi). 

Artinya: "Apabila engkau menghendaki suatu urusan, maka pikirkanlah a- 
kibatnya! Kalau baik, maka teruskanlah! Dan jikalau tidak demikian, maka 
hentikanlah ?”.(1). 

Dari 'A isyah r.a.: "Bahwa 'A isyah ada bersama Rasulu'llah s.a.w. dalam su- 
atu perjalanan, atas unta yang sukar dikendalikan. Lalu 'A isyah r.a. mema- 
lingkan unta itu ke kanan dan ke kiri. Maka Rasulu'llahs.a.w. bersabda: "Hai 
'A isyah! Engkau harus belas-kasihan! Sesungguhnya belas. kasihan apabila 
masuk pada sesuatu, niscaya ia akan menghiasi sesuatu itu. Dan bila tercabut 
belas-kasihan dari sesuatu, maka akan merusakkan sesuatu tersebut”.(2). 

Al-atsar, diantara lain, ialah: telah sampai berita kepada Umar bin AlKhat- 
tabr.a., bahwa suatu jama'ah dari rakyatnya, menyampaikan pengaduan dari 
hal karyawan-karyawan Umar. Lalu Umar menyuruh mereka bertemu de- 
ngan Umar. Tatkala mereka datang kepada Umar, maka Umar bangun ber- 
diri. Lalu beliau memuji Allah dan.menyanjungNYA. Kemudian, beliau ber- 
kata: "Hai manusia! Hai rakyat ! Sesungguhnya kami mempunyai hak pada 
kamu: menasehati dengan yang jauh dan tolong-menolong diatas kebajikan. 
Hai para pemimpin rakyat ! Sesungguhnya rakyat mempunyai hak atas kamu. 
Maka ketahuilah, bahwa tiada suatupun yang paling disukai Allah dan yang 
paling mulia, daripada tidak lekas marahnya imam (kepala) dan belas-kasih- 
annya. 

Dan tiada kebodohan yang paling dimarahi Allah dan yang paling menduka- 
citakan, daripada bodohnya imam (kepala) dan tidak lekas belas kasihannya 
Dan ketahuilah, bahwa barangsiapa mengambil dengan sehat pada orang 
yang ditengah-tengahnya, maka ia akan dianugerahkan sehat dari orang yang 
dibawahnya”. 

Wahab bin Munabbih berkata: "Belas kasihan itu buah (hasilnya) tidak lekas 
marah”. | 

Pada hadits mauguf Ha an La 


BIG ANN USA JAVA 


PPA oo. AN (NY 


“23 2d p EA AAA 9 Gg 
(AV'ilmu khaliilul-mu” mini, wal-hilmu waziiruhu, wal-'aglu daliiluhu, wal- 
'amalu gayyimuhu, war-rifgu waaliduhu, wal-layyinu akhuuhu wash shabru 


(1) Dirawikan Ibnul-Mubarak dari Abi Ja'far, hadit dia'if sekali. 
2) Dirawikan Muslim dari 'Aisyah r.a. 


204 - 


amiiru junuudihi). 

Artinya: "Ilmu itu teman orang mu'min, tidak lekas marah itu menterinya, 
akal itu penunjuknya, amal itu yang menilaikannya, belas kasihan itu ba- 
paknya, lemah-lembut itu Paoaa nya dan sabar itu panglima tentara-tenta- 
ranya”.(1). 

Sebahagian mereka berkata: "Alangkah bagusnya iman, yang dihiaskan oleh 
ilmu ! Alangkah bagusnya ilmu, yang dihiaskan oleh amal! Alangkah bagus- 
nya amal, yang dihiaskan oleh belas-kasihan ! Tiada ditambahkan sesuatu 
kepada sesuatu, seperti tidak lekas marah (hilmun) kepada ilmu”. 

?' Amr bin Al-'Ash “en kepada anaknya Abdullah: Apakah belas-kasih- 
an itu ?”. 

Abdullah PAN ? Bahwa engkau mempunyai tetap pendirian. Lalu eng- 

kau berlemah-lembut dengan wali-wali negeri (penguasa-penguasa)”. 

'Amr bertanya lagi: "Apakah tidak belas-kasihan itu?”. 

Abdullah menjawab: ” Bermusuh-musuhan dengan imam (kepala) engkau dan 
menantang orang yang sanggup mendatangkan melarat atas engkau”. 

Sufyan bin Uyaynah bertanya kepada sahabat-sahabatnya: "Tahukah kamu, 
apakah belas-kasihan itu ?”. 

Mereka itu menjawab: "Terangkanlah, hai Ayah Muhammad (panggilan ke- 
pada Sufyan) !”. 

Sufyan menjawab: "Bahwa engkau meletakkan segala perkara pada tem- 
patnya. Keras pada tempatnya. Lemah-lembut pada tempatnya. Pedang pada 
tempatnya. Dan cemeti pada tempatnya?”. 

Ini suatu isyarat, bahwa tak boleh tidak dari bercampurnya kekasarandengan 
ke-lemah-lembut-an dan ke-jahatan perangai dengan belas kasihan, sebagai- 
mana dikatakan pada suatu madah:- 


Meletakkan embun, 

pada tempat pedang dengan ketinggian, 
itu melarat, seperti meletakkan, 
pedang pada tempat embun. 


Maka yang terpuji, ialah pertengahan, antara keras dan lemah-lembut, se- 
bagaimana pada akhlak-akhlak lainnya. Akan tetapi, tatkala tabiat itu lebih 
cenderung kepada keras dan tajam, niscaya keperluan 'itu lebih banyak ke- 
pada menggemarkan pada segi belas kasihan. Maka karena itulah, pujian a- 
gama banyak kepada segi belas kasihan, tidak kepada sifat keras, walau pun 
sifat keras itu baik pada tempatnya. Sebagaimana sifat belas kasihan itu baik 
pada tempatnya. Maka apabila yang harus itu sifat keras, niscaya sesung- 
guhnya telah bersesuaian kebenaran dengan hawa-nafsu. Dan itu lebih enak 
dari susu dadih yang dicampurkan dengan madu putih. Dan begitulah sete- 


(1). Dirawikan Abusy-Syaikh dari Anas dengan sanad dia'if. Dan dirawikan Al-Oadha'i i dari 
Abid-Darda' dan Abi Hurairah. Dan keduanya dla"f. 


205 


: Umar bin Abdul-aziz r.a. berkata: ”Diriwayatkan, bahwa 'Amr bin Al-'ash 
meriulis surat kepada Mu'awiyah, yang dicelanya tentang: sangat pelan-pelan 
dalam tindakan (at-taanni). Maka Mu'awiyah menulis balasannya kepada 
'Amr bin Al-'ash:- 


” Adapun kemudian, maka sesungguhnya pemahaman pada kebajikan 
itu menambah petunjuk. Dan orang yang memperoleh petunjuk, ialah: 
orang yang memperoleh petunjuk dari tergopoh-gopoh. Dan sesung- 
guhnya orang yang kecewa, ialah: orang yang kecewa dari tetap pen- 
dirian. Dan orang yang tetap pendirian itu, ialah: orang yang mem- 
peroleh kebenaran atau mendekati ia memperoleh kebenaran. Dan se- 
sungguhnya orang yang terburu-buru itu orang yang salah atau men- 
dekati ia menjadi orang yang salah. Dan sesungguhnya orang yang ti- 
dak bermanfa'at baginya belas kasihan, maka akan mendatangkan 
melarat baginya oleh tidak belas kasihan. Dan orang yang tidak ber- 
manfa'at baginya pengalaman, niscaya ia tidak akan mencapai ke- 
tinggian”. 


Dari Abi 'Aun Al-Anshari, yang berkata: "Tiadalah manusia berkata-kata 
dengan kata-kata yang sukar, melainkan disampingnya ada kata-kata yang Je- 
bih lemah-lembut dari kata-kata itu, yang berjalan pada jalannya”. 

Abu Hamzah Al-Kufi berkata: "Janganlah engkau mengambil dari Deabakki 
(yang membantu mengurus rumah tangga),selain yang tak boleh tidak dari- 
padanya. 

Sesungguhnya bersama setiap manusia itu, ada setan. Dan ketahuilah, bahwa 
mereka tiada akan memberikan sesuatu kepada engkau dengan kekerasan, 
melainkan mereka akan memberikan kepada engkau dengan lemah-lembut, 

apa yang lebih utama daripadanya”. 

Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: ” Orang mu'min itu tetap pendirian, lagi ti- 
dak terburu-buru. Ia tidak seperti orang yang mengumpulkan kayu api di ma- 
lam hari”. 

Maka inilah pujian ahli ilmu kepada belas kasihan. Dan yang demikian, ka- 
rena itu terpuji dan memberi faedah pada kebanyakan hal dan kebiasaan u- 
rusan. Dan kadang-kadang terdapat perlunya kepada sikap keras. Akan te- 
tapi itu jarang terjadi. Dan sesungguhnya orang yang sempurna, ialah orang 
yang dapat membedakan tempat yang harus belas kasihan, dari tempat yang 
harus bersikap kasar. Maka diberikan masing-masing urusan akan haknya. 
Kalau ia pendek penglihatan atau menjadi kesulitan kepadanya suatu hukum 
dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka hendaklah kecenderungannya ke- 
pada belas-kasihan. Karena pada kebanyakannya, kemenangan itu bersama 
belas kasihan. 


206 


PEMBICARAAN: tentang tercelanya dengki, tentang hakikat dengki, se- 
- bab-sebab dengki, pengobatannya dan tujuan kewajiban 
pada menghilangkannya. 


Ketahuilah, bahwa dengki juga termasuk sebahagian dari natijah (hasil) den- 
dam. Dan dendam itu termasuk sebahagian dari natijah marah. Jadi, dengki ' 
itu cucunya marah (anak dari anaknya).Dan marah itu neneknya dengki (asal 
dari asalnya). Kemudian, dengki itu mempunyai cabang-cabang yang tercela, 
yang hampir tidak dapat dihinggakan. 

Telah datang banyak hadits tentang tercelanya dengki khususnya. Rasulu'liah 
s.a.w. bersabda:- 


- AL 


BA SIN UK LA APLI Ga We 


(Al-hasadu ya'kulul- hasanaati kamaa ta”kulun-naaru'l-hath »). 
Artinya: "Dengki itu memakan MEDAN sebagaimana api memakan kayu 
kering” (1). 
Nabi s.a.w. bersabda tentang larangan dengki, sebab-sebab dengki dan bu- 
ahnya:- | na T 

SAE EA 

IA 

(Laa tahaasaduu, wa laa tagaa-tha'uu, wa laa tabaa-ghadluu, wa laa ta- 
daabaruu, wa kuunuu ibaadal-laahi ikh-waanaa). 
Artinya: "Janganlah kamu dengki-mendengki, janganlah kamu putus-me- 
mutuskan silaturrahim, janganlah kamu marah-memarahi, janganlah kamu 
belakang-membelakangi ! Hendaklah ada kamu itu hamba-hamba Allah yang 
bersaudara !”.(2). 
Anas berkata: ”Pada suatu hari kami duduk disisi Rasulu'llah s.a.w. Lalu be- 
liau bersabda: 


C P9 Lp 


KH Tone FG Pine gara 


(Yath-lu'u 'alaikumul-aana-min haadzal-fajji, rajutun min ahlil-jannah). 
Artinya: "Akan muncul kepada kamu sekarang dari jalan celah bukit ini, 
seorang laki-laki dari ahli sorga (penduduk sorga)”. 

Anas meneruskan riwayatnya: "Lalu muncullah seorang laki-laki dari go- 
longan anshar, janggutnya menetes dari wudlu'nya (bekas air sembahyang- 
nya). Ia memegang dua sandal pada tangan kirinya. Lalu ia memberi salam. 
Tatkala keesokan harinya, Nabi s.a.w. bersabda seperti itu lagi. Lalu laki-laki 
itu muncul pula. Dan pada hari ketiga, Nabi s.a.w. bersabda seperti itu juga. 


(1) Dirawikan Abu Daud dari Ab: Hurairah. Dan Ibnu Majah dari Anas. 
(2) Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim. 


207 


Lalu laki-laki tersebut muncul lagi. 

Maka tatkala Nabi s.a.w. bangun berdiri, Jalu beliau diikuti oleh Abdullah bin 
'Amr bin Al-“Ash. Lalu Abdullah berkata kepada laki-laki itu: ”Sesung- 
guhnya aku bertengkar dengan ayahku: Lalu aku bersumpah, bahwa aku 
tidak akan masuk ke tempat ayahku tiga malam. Jikalau engkau mau 
membawa aku ke rumahmu, sehingga berlalu tiga malam itu, maka laksa- 
nakanlah”. 

Laki-laki itu menjawab: "Ya, boleh!”. 

Lalu Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash bermalam pada laki-laki tersebut, ti- 
ga malam. Maka ia tidak melihat laki-laki itu bangun malam (mengerja- 
kan shalat) sedikitpun, selain apabila ia berbalik-balik di atas tempat ti- 
durnya, lalu berdzikir kepada Allah Ta'ala. Dan ia tidak bangun, sebelum 
ia bangun untuk shalat fajar (shalat subuh)”. 

Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash meneruskan riwayatnya: "Selain aku tidak 
mendengar ia mengatakan, melainkan yang kebajikan. Dan tatkala telah 
berlalu tiga hari dan hampirlah aku menghinakan amalannya, lalu aku 
berkata kepadanya: "Hai hamba Allah! Sesungguhnya tiadalah diantara 
aku dan ayahku itu marah dan tidak bercakap-cakap. Akan tetapi, aku te- 
lah mendengar Rasulu'llah s.a.w. bersabda demikian-demikian. Lalu aku 
bermaksud untuk mengetahui amalan engkau. Maka aku tidak melihat 
engkau berbuat amalan yang banyak. Maka apakah kiranya yang me- 
nyampaikan engkau kepada yang demikian?”. | 
Lalu laki-laki itu menjawab: "Tidak adalah yang lain, selain apa yang eng- 
kau lihat”. | 

Maka tatkala aku berpaling membelakang, laki-laki itu memanggil aku, 
seraya berkata: "Tidak ada yang lain selain apa yang engkau lihat. Hanya 
aku tidak mendapati pada diriku, tipuan dan dengkian, terhadap sese- 
Orang kaum muslimin,di atas kebajikan yang diberikan oleh Allah kepada- 
nya. 

Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash berkata: "Lalu aku katakan kepadanya: 
“Itulah yang telah menyampaikan engkau dan itulah yang kami tidak 


sanggup" (1). av Ag na Ot » (3 - Gg 2 
Nabi s.a.w. bersabda:- fein La Dan AN AAN 


BIA yan SAS SG NYA 


(Tsalaa-tsun laa yan-ju min-hunna ahadun: adh-dhannu, wath-thiyaratu 
wal-hasadu, wa sa-uhaddi-tsukum bilmakh-raji min dza lika, idzaa dhananta, 
fa laatuhaggig, waidzaa tathay-yarta fam-dli,waidzaahasad-ta, fa laa tabghi) 
Artinya: "Tiga perkara, tiada akan terlepas dari padanya seseorang, yaitu: 
”Jahat sangka, terbang hati (tidak berdekatan jiwa) dan dengki. Dan akan 





(1) Dirawikan Ahmad dari Anas, dengan isnad shahih. 


208 


aku terangkan kepadamu jalan keluar daripada yang demikian. Apabila 
engkau menyangka sesuatu, maka janganlah engkau selidiki! Apabila hati 
engkau terbang dari sesuatu, maka teruskan (maksudmu)! Dan apabila 
engkau dengki ,maka jangan engkau melewati batas!”.(1). 

Dan pada suatu riwayat: 


w20 0. o— sah 5 aiaLat 2 


HAHA HPA 


(Tsalaa-tsatun laa yan-ju min hunna ahadun wa Lan man yan-ju min-- 

hunna). | 
Artinya: "Tiga perkara, tiada akan Jepas seseorang PN padanya dan sedi- 
kitlah orang yang terlepas dari padanya”. Maka pada riwayat ini, 
disebutkan akan kemungkinan terlepas dari tiga perkara tersebut. 

Nabi s.a.w. bersabda: "Telah merangkak kepadamu penyakit umat-umat 
yang sebelum kamu, yaitu: dengki dan suka marah. Suka marah itu adalah 
gunting. Aku tidak mengatakan: gunting rambut, akan tetapi gunting 
agama... Demi Allah, yang jiwa Muhammad di tanganNYA! Kamu tiada 
akan masuk sorga, sehingga kamu beriman. Dan kamu tidak beriman, se- 
hingga kamu kasih-mengasihi. Apakah tidak aku beritakan kepada kamu, 
apa yang menetapkan demikian bagimu? Tebarkan salam di antara ka- 
mu!”.(2). 

Nabi s.a.w. bersabda:- 


Pe Kewnttat Oa ”7 P- Mott Merata 


a 2 AN AA Ye MEN rat : SAS 


(Kaadal-fagru an yakuuna KeAai wa kaadal-hasadu an yagh-libal-gadara). 
Artinya: ”Hampirlah kemiskiman itu menjadi kufur dan hampirlah ke- 

dengkian itu mengalahkan tagdir”.(3). 
Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya akan menimpa umatku, penyakit 
umat-umat yang lain”. Lalu para shahabat bertanya: "Apakah penyakit 
umat-umat yang. lain -itu?”. 

Nabi s.a.w. menjawab: ”Lupa nikmat, zalim ketika memperoleh nikmat, 
berbanyak-banyakan harta, berlomba-lomba tentang ke dunia-an, jauh- 
menjauhkan dan dengki-mendengki, sehingga terjadilah melampaui batas. 
Kemudian terjadilah pembunuhan” (4). 

Nabi s.a.w. bersabda:- 


(1). Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abi Hurairah. 

(2). Dirawikan At-Tirmidzi dari Az-Zubair. 

(3). Yang dimaksud dengan: mengalahkan tagdir, ialah: demak dalam hati orang yang dengki 
itu, mengalahkan pengetahuahnya tentang tagdir, seakan-akan ia lupa, bahwa nikmat 
yang diperoleh yang didengki itu, datang dengan tagdir dan kehendak Allah s.a.w. Ha- 
dits ini dirawikan A-Baihagi dari Anas. 

(0. Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan At-Thabrani dari Abi Hurairah. 


209 


Pa 


RAS H3 clean PSN 


(Laa tudh-hirisy-syamaatata Pen, fa-yu 'aafiyahul-laahu wa yab-talii- 
ka). 

Artinya: "Jangan engkau lahirkan Kes embiraan dengan bencana yang me- 
nimpa saudara engkau. Allah akan menganugerahkan sehat-afiat 
kepadanya. Dan akan menurunkan bencana kepada engkau”.(1). 
Diriwayatkan, bahwa nabi Musa a:s. tatkala bergegas-gegas kepada Tu- 
hannya Yang Mahatinggi, maka ia melihat pada naungan 'Arasy seorang 
laki-laki. Lalu ia ingin di tempat tersebut, seraya ia berkata: "Bahwa 
orang ini sungguh mulia pada Tuhannya”. Lalu Musa a.s. bertanya kepa- 
da Tuhannya Yang Mahatinggi, kiranya Tuhan menerangkan nama orang 
tersebut. Tetapi Tuhan tidak menerangkannya. Dan Tuhan berfirman: 
"AKU terangkan kepadamu amalannya tiga perkara: dia tidak dengki ke- 
pada manusia, terhadap yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka da- 
ri kurmiaNYA, dia tidak durhaka kepada ibu-bapanya dan dia tidak menja- 
lankan upat fitnah” | 

Nabi Zakaria a.s. berkata: "Allah Ta 'ala berfirman: "Orang yang dengki 
itu musuh nikmatKU, marah kepada gadla”KU (hukum tagdirKU), tidak 
rela dengan pembagianKU, yang AKU bagikan di antara hamba- 
hambaKU”. | 


Nabi s.a.w. bersabda: | | 
ANEUK RSS USA 

83 LG eh 

- Craig 
(Akh-wafu maa akhafu 'alaa ummatiian yak-tsura fiihimul-maalu, fayata- 
haasaduuna wa yagtatiluun). 
Artinya: "Yang paling aku takuti dari apa yang aku takuti pada umat, 
jalah, bahwa banyak harta pada mereka, lalu mereka berdengki-dengkian 
dan berbunuh-bunuhan”.(2). | 
Nabi s.a.w. bersabda:- 


Gas ah SN AI JaraaA 


(Ista 'iinu 'alaa gadlaa-il-hawaaiji bil-kitmaani, Fa inna kulla dzii ni 'matin - 
mahsuud). 

Artinya: "Minta tolonglah untuk tercapainya hayat-keinginanmu dengan 
menyembunyikannya. Sesungguhnya tiap-tiap orang yang memperoleh nik- 
mat itu didengki orang”.(3). 


(1) Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Watsilah bin Al-Asga', hadits-hasan gharib. 
(2) Diriwayatkan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abi 'Amir Al-Asy'ari. 
(3) Diriwayatkan Ibnu Abid-Dun-ya dan Ath-Thabrani dari Mu'az, sanad dia'if. 


210 


Nabi s.a.w. bersabda: Sesungguhnya nikmat Allah itu mempunyai mu- 
suh”. Lalu ditanyakan: "Siapakah mereka itu?”. Maka Nabi s.a.w. menja- 
wab: "Mereka yang dengki kepada manusia, terhadap apa yang dianuge- 
rahkan oleh Allah kepada mereka dari kurniaNYA”.(1). 

Nabi s.a.w. bersabda: "Enam golongan akan masuk neraka sebelum per- 
hitungan (hisap) dengan setahun”. Lalu ditanyakan: Wahai Rasulu"llah! 
Siapakah mereka?”. 

Nabi s.a.w. menjawab: ”Umara” (penguasa-penguasa) dengan kezaliman, 
orang Arab dengan 'ashabiyah (fanatik kepada bangsanya), kepala-kepala 
desa dengan kesombongan, kaum saudagar dengan pengkhianatan, orang- 
orang hitam dengan kebodohan tentang agama dan alim-ulama dengan ke- 
dengkian”.(2). | 

Al-atsar, diantara Jain, kata sebahagian ulama terdahulu: "Awal kesalahan 
(kesalahan pertama), ialah: "dengki. Iblis dengki kepada Nabi Adam a.s. 
atas kedudukannya. Lalu Iblis enggan (menolak) untuk bersujud kepada 
Adam a.s. Lalu Iblis itu dibawa oleh kedengkian kepada perbuatan mak- 
siat”. 

Diceritakan, bahwa 'Aun bin Abdullah masuk ke tempat Al-Fadlal bin 
Al-muhallab. Dan berkata: "Sesungguhnya aku bermaksud menasehati 
engkau sesuatu”. 

Maka Al-Fadlal bertanya: "Apakah sesuatu itu?” 

'Aun bin Abdullah. menjawab: "Jagalah dirimu dari tekebur. Sesungguh- 
nya tekebur (sombong) itu, dosa pertama yang mendurhakai Allah”. Ke- 
mudian, ia membaca ayat:- 


2 Ta - (2 mad “8J, 9 - 
KEY IN AANG SAN, 


We 2AN 2) “LI 132563 
(Wa idz-gulnaa lil-malaa-ikatis-juduu li-Aadama fa sajaduu illaa ibliisa, 
abaa was-takbara wa kaana mi-nal-kaafiriin). 
Artinya: "Dan ketika KAMI mengatakan kepada malaikat: "Tundukltah 
kamu kepada Adam. Lalu mereka tunduk, selain dari Iblis, dia enggan 
dan menyombongkan dirinya dan dia termasuk orang-orang yang tidak 
beriman”. S. Al-Bagarah, ayat 34. 
”Jagalah dirimu dari sifat rakus! Sesungguhnya rakus itu mengeluarkan 
Nabi Adam a.s. dari sorga, dimana ia telah ditetapkan oleh Allah Subha- 
nahu Wa Ta 'ala, dari sorga, yang lebarnya langit dan bumi, dimana ia 
makan dari sorga itu, kecuali pohon kayu yang satu, yang dilarang 
oleh Allah. Maka ia makan dari kayu tersebut. Lalu ia di keluarkan oleh 
Allah Ta 'ala dari sorga”. 
Kemudian 'Aun membaca ayat:- 





(W). Diriwayatkan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas. | 
.@). Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Ibnu Umar dan Anas, sanad dia'if. 


211 


YAN YAA YAN SEA GA Ph, 
KA ah by) IG LAN) sake 


(Ih-bithuu minhaa jamii-an, fa immaa ya'tiannakum minnii hudan, fa man 
tabi a hudaa-ya, fa laa khaufun alaihim wa la hum yahza-nuun). 
Artinya: "Pergilah kamu semuanya dari sini, tetapi jika datang kepadamu 
pimpinan daripadaKu, maka siapa yang menurut pimpinanKU, maka me- 
reka tiada merasa ketakutan dan tiada menaruh duka cita”. S.Al-Bagarah, 
ayat 38. 
Jagalah dirimu dari dengki! Sesungguhnya seorang putera Adam membu- 
nuh saudaranya laki-laki, ketika ia dengki kepadanya”. Kemudian, 'Aun 
membaca ayat:- “(2s TAP Ba Ia, HK PENGEN 
LA RA aA Ai PENIS EII JEANS 

(VW 2231) 
(Watlu alaihim naba-ab-nai Aadama bil-haggi, idz garrabaa gurbaanan, fa 
tugubbila min ahadi-himaa wa lam yutagabbal minal-aakhari, gaala la-ag- 
tulan-naka, gaala. innamaa yatagabbalul-laahu minal-muttagiin). 
Artinya:”Dan ceriterakanlah kepadamereka riwayat dua orang anak Adam 
menurut yang sebenarnya, ketika keduanya melakukan kurban penyembe- 
lihan. Diterima kurban seorang dan tidak diterima kurban yang seorang 
lagi. Dia mengatakan: Tentu aku akan membunuh engkau. Kata yang lain: 
'Tuhan hanyalah menerima (kurban) dari orang-orang yang memelihara 
diriya (dari kejahatan)”. S.Al-Maidah, ayat 27. 
” Apabila disebutkan nama shahabat-shahabat Rasulu'llah s.a.w.,maka ta- 
hanlah lidahmu (tidak engkau menyebutkan mereka dengan jahat)! Apa- 
bila disebutkan tagdir, maka diamlah! Dan Ai disebutkan binatang-bi- 
natang, maka diamlah!”. 
Bakar bin Abdullah berkata: "Ada seorang laki-laki masuk ke tempat se- 
bahagian raja-raja. Lalu ia berdiri menghadap raja tersebut, seraya berka- 
ta: "Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik, disebabkan perbu- 
atan baiknya! Maka orang yang berbuat jahat, akan mencukupi baginya 
oleh perbuatan jahatnya”. 
Lalu orang tersebut didengki oleh laki-laki lain atas tempat dan perkataan 
itu. Maka laki-laki lain tadi terus memfitnah kepada raja, seraya berkata: 
"Bahwa orang itu yang berdiri menghadap engkau dan mengatakan apa 
yang dikatakannya, mendakwakan, bahwa raja busuk bau mulutnya”. 
Raja lalu menjawab: "Bagaimana benar yang demikian padaku?”. 
Orang itu menjawab: "Engkau panggil dia kepada engkau. Maka apabila 
ja mendekati engkau, ia meletakan tangannya pada hidungnya. Supaya ia 
tidak mencium bau busuk mulut”. 
.Maka raja berkata kepada orang tersebut: "Pergilah, sehingga aku melihat 
kebenaran yang demikian!”. 


212 


Orang itu lalu keluar dari hadapan raja, pergi mengajak orang tersebut 
ke rumahnya. Lalu diberinya makan, yang ada padanya bawang putih. 
Kemudian, orang itu keluar dari rumah orang tadi. Dan tegak berdiri di 
hadapan raja menurut kebiasaannya, seraya ia berkata: "Berbuat baiklah 
kepada orang yang berbuat baik, disebabkan perbuatanbaiknya! Maka 
orang yang berbuat jahat, akan mencukupi baginya oleh perbuatan jahat- 
nya”. 

Lalu raja berkata kepada orang itu: "'Dekatilah kepadaku!”. 

Orang itupun lalu mendekati raja,seraya meletakkan tangannya pada mu- 
lutnya, karena takut tercium oleh raja bau bawang putih. Laluraja berkata 
pada dirinya: "Aku tidak melihat si Anu itu, melainkan benar apa yang 
dikatakannya”. 

Bakar bin Abdullah meneruskan ceritanya: ”Raja itu tidak menulis sesuatu 
dengan tulisannya sendiri, kecuali disebabkan ada sesuatu anugerah atau 
pemberian. Lalu raja itu menulis sepucuk surat untuk orang tadi, dengan tu- 

lisannya sendiri, untuk dibawanya kepada salah seorang pegawai raja itu. 

Diantara isinya, ialah: ” Apabila sampai kepadamu yang membawa suratku 

ini, maka sembelihkanlah dia dan kupaskan kulitnya! Isikan kulitnya dengan 

jerami dan kirimkan kulitnya itu kepadaku!”. 

Orang itu lalu mengambil surat dan keluar. Maka ia dijumpai oleh laki-la- 
ki yang membuat fitnah itu, seraya bertanya: "Apakah surat ini?”. 
Orang itu menjawab: "Tulisan raja untukku dengan suatu pemberian”. 

' Tukang fitnah tadi Jalu menjawab: "Berilah surat ini kepadaku!” Lalu orang 
itu berkata: ”Jadi, surat ini untukmu”. Tukang fitmah itu pun, lalu: 
mengambil surat tersebut dan dibawanya kepada pegawai raja. Lalu pega- 
wai itu berkata: "Dalam suratmu ini, supaya aku menyembelih kamu dan 
mengupas kulitmu”. 

Tukang fitnah itu menjawab: "Bahwa surat ini bukan untukku. Allah, Al- 
lah, tentang urusanku ini! Kiranya engkau meminta pada raja supaya di- 
tinjau kembali”. 

Pegawai itu menjawab: "Tidak ada peninjauan bagi surat raja”. 

Lalu pagawai itu menyembelih tukang fitnah tersebut, mengupas kulitnya 
dan mengisikan kulit itu dengan jerami.Dan dikirimkannya kepada raja. 
Kemudian, orang yang menerima sutat raja itu, datang kembali kepada 
raja, seperti kebiasaannya. Dan mengatakan seperti perkataannya yang 
sudah-sudah. Maka raja itu sangat heran, seraya berkata: "Apakah yang 
terjadi dengan surat 'itu?”. 

Orang itu menjawab: Bertemu dengan aku si Anu, lalu dimintanya dari- 
padaku surat itu, maka aku. berikan kepadanya”. 

Raja lalu menjawab:”Si Anu itu menerangkan kepadaku, bahwa engkau 
mendakwakan, bahwa aku, busuk bau mulutku”. 

Orang tadi menjawab: "Tidak pernah aku berkata demikian”. 

Raja lalu menyambung: "Kalau tidak benar, maka mengapa engkau mele- 

takkan tangan engkau pada mulut engkau?” 


213 


Orang tadi menjawab: Karena si Anu itu memberikan aku makan, yang 
padanya ada bawang putih. Lalu aku tidak suka engkau menciumnya”. 
Raja menjawab: ”Benar engkau. Pulanglah ke tempat engkau! Maka 
mencukupilah bagi orang yang berbuat jahat, oleh perbuatan jahatnya”. 
Ibnu Sirin r.a. berkata: Tidak pernah aku dengki kepada seseorang, ter- 
hadap sesuatu dari urusan duniawi. Karena jikalau ia ahli sorga, maka ba- 
gaimana aku dengki kepadaya terhadap dunia. Dan dunia itu amat hina 
pada sorga? Dan jikalau ia ahli neraka, maka bagaimana aku dengki ke- 
padanya atas urusan duniawi, pada hal ia akan jadi ke neraka?”. 
Seorang laki-laki bertanya kepada Al-Hasan Al-Bashari: "Adakah orang 
mu'min pendengki?”. 

Al-Hasan Al-Bashari menjawab: "Apakah yang melupakan engkau 
tentang putera-putera Nabi Ya'gub? Benar, akan tetapi kesusahan dengki 
itu dalam dada engkau. Karena dengki tidak mendatangkan melarat kepa-- 
da engkau, selama tidak melampaui kepada tangan dan lidah”. 
Abud-Darda' berkata: "Alangkah banyaknya hamba Allah yang ingat 
kepada mati, lalu kuranglah gembiranya dan sedikitlah dengkinya”. 
Mu'awiyah berkata: "Semua manusia sanggup atas kerelaannya, selain 
Orang yang dengki kepada nikmat. Maka tiada yang menyenangkannya, 
selain hilangnya nikmat itu” | 
Karena itulah, orang bermadah:- 


Semua permusuhan, 

dapat diharapkan kematiannya. 

Selain permusuhan, 

orang yang memusuhi engkau dari dengkinya. 


Sebahagian ahli.hikmat (filosuf) berkata: ”Dengki itu luka yang tidak 
“akan sembuh. Dan pendengki itu dengki, akan apa yang akan ditemui- 
nya”. 

A'rabi berkata: "Tiada aku melihat orang zalim yang lebih menyerupai 
dengan orang yang dizalimi, selain Penenet. Ia melihat nikmat pada 
engkau, sebagai bencana pada dirinya”. 

Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: "Hai anak Adam! Mengapa engkau : 
dengki kepada saudara engkau? Jikalau ada yang diberikan kepadanya, 
karena kemuliaannya atas pemberian itu, maka mengapa engkau dengki ke- 
pada orang yang dimuliakan oleh Allah? Dan jikalau tidak yang demikian, 
maka mengapakah engkau dengki kepada orang-orang yang kembalinya ke 
neraka?”. 

Sebahagian mereka berkata: "Pendengki itu tidak memperoleh dari majlis 
pertemuan, selain celaan mereka dan kehinaan. Ia tidak memperoleh dari 
malaikat, selain kutukan dan kemarahan. Ia tidak memperoleh dari mak- 
luk (orang banyak), selain kesedihan dan kegundahan. Ia tidak memper- 


214 


oleh ketika hampir mati (nyawanya akan keluar), selain kesukaran dan 
huru-hara. Dan ia tidak memperoleh ketika berhenti di padang mahsyar 
(al-maugif), selain terbuka kejahatan (fadlihah) dan hukuman”. | 
PENJELASAN: hakikat dengki, hukumannya, bahagian-bahagiannya 
dan tingkat-tingkatnya. | 


Ketahuilah, bahwa tak ada dengki, kecuali atas nikmat. Apabila Allah 
Ta'ala memberi nikmat kepada saudaramu, tengah sesuatu nikmat, maka 
bagimu dua hal padanya:- 

Pertama: bahwa engkau benci nikmat itu dan Aneka menyukai hilangnya. 
Hal ini dinamai: dengki. Maka derigki itu, batasnya: benci kepada nikmat 
dan menyukai hilangnya pada orang yang dinikmati dengan nikmat terse- 
but. 

Hal kedua: bahwa engkau tidak menyukai hilangnya dan tidak benci akan 
adanya kekalnya nikmat itu. Tetapi engkau mengingini bagi diri engkau, 
nikmat seperti itu. 

Ini dinamakan: keinginan (ghibthah). Kad ang-kadang di khususkan de- 
ngan nama: lomba-berlomba (al-munafasah). Kadang-kadang al-munafasah 
itu dinamakan: dengki dan dengki itu dinamakan: al-munafasah. Salah sa- 
tu dari dua perkataan ini, di letakkan pada tempat yang lain. Tak ada la- 
rangan pada nama. sesudah memahami ma'na (arti). Nabi s.a.w. bersab- 
da: 


BE ESAI 

(Innal-mu mina yagh-bithu, wal-munaafiga yahsudu). 

Artinya: "Orang mu'min itu berkeinginan (ghibthah) dan orang munafik 
itu dengki”.(1). 

| Adapun yang pertama tadi, maka haram dalam semua keadaan, kecuali 
nikmat yang diperoleh orang zalim atau orang kafir. Dan dengan nikmat 
itu, ja mendapat pertolongan untuk mengobarkan fitnah, merusakkan ke- 
keluargaan dan menyakitkan orang banyak. Maka tidak mendatangkan 
melarat bagi engkau, dengan bencinya engkau kepada nikmat itu. Dan su- 
kanya engkau untuk hilangnya nikmat tersebut. Karena sesungguhnya 
engkau tidak menyukai hilangnya, dari segi dia itu nikmat, akan tetapi da- 
ri segi dia itu alat kerusakan. Dan jikalau engkau merasa aman dari keru- 
sakan, niscaya tidak menyusahkan engkau dengan nikmat itu. 
Hadits-hadits yang menunjukan atas pengharaman dengki, ialah yang te- 
lah kami nukilkan itu. Dan sesungguhnya kebencian kepada nikmat, ber- 
arti marah kepada gadla (hukum,tagdir) Allah Ta'ala, tentang melebih- 
kan sebahagian hambaNYA dari sebahagian yang lain. Yang demikian, ti- 
dak diberi kelonggaran dan kelapangan. Dan juga maksiat manapun yang 
menambahkan kebencian engkau terhadap kesenangan seorang muslim, 


ea aa 





(1) Menurut Al-lragi, dia belum pernah menjumpai hadits ini. : 


Bis 


tanpa ada kemelaratan bagi engkau daripadanya. Dan kepada inilah, di- 
isyaratkan oleh Al-Our-an dengan firmanNYA:- 

y “09 5, pe 207 0J- P0 0... 

CET Pa Mean SA DN Pipa ema 

(In tamsaskum hasanatun , tasu'hum, wa in tushibkum sayyiatun yafrahuu 
bihaa). 
Artinya: "Jikalau kamu beroleh kebaikan, menyedihkan kepada mereka 
dan kalau ditimpa kesusahan, mereka girang karenanya”. S.Ali 'Imran, 
ayat 120. 
Kesenangan ini, syamatah (suka kepada bencana) namanya. Dengki dan 
syamatah itu gantung-bergantung. Allah Ta'ala beriman:- 


SENAPAN Yi H3 


Aa ni) Sesi ag 

(Wadda katsii-run min ahlil-kitaabi, lau yarudduu-nakum min ba-'di iimaa- 
nikum kuffaaran hasadan min 'indi anfusihim). 

Artinya: "Kebanyakan dari orang-orang keturunan Kitab ingin, kiranya 
mereka. dapat mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah beriman, dise- 
babkan kedengkian dalam jiwa mereka”. S.Al-Bagarah, ayat 109. 

Allah Ta'ala menerangkan, bahwa sukanya mereka akan hilang nikmat itu 
:dengki. Dan Allah 'Azza Wa Jalla beriman:- 


Nang ESEKE GE 


(Wadduu lau tak furuuna, ka maa kafaruu, ne anak sa-waa-an). 
Artinya: "Mereka ingin supaya kamu tidak pula beriman, sebagaimana 
mereka tidak beriman, sehingga kamu sama-sama tidak beriman dengan 
mereka”. S.An-Nisa”, ayat 89. 

Allah Ta'ala menyebutkan kedengkian saudara-saudara Yusuf a.s. Allah 
me-ibaratkan apa yang dalam hati mereka, dengan firmanNYA Yang Ma- 


hatinggi:- Jeng PA Na PN Na 
Opo 13001 TP ag Ag he 

PTE NYA LA da GE cin 

(AAA Goyang Aioblolap um 33 


(Idz gaaluu la Yuusufu wa-akhuuhu ahabbu ilaa Kita minnaa wa nahnu 
ush-batun, inna abaanaa la-fii dlalaalin mubiinin. Ugtuluu Yuusufa awith- 
rahuuhu ardlan yakhlu lakum sajan abiikum wa takuunuu min ba' dihi gau- 
man shaalihiin). 

Artinya: "Ketika mereka mengatakan: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara- 
nya lebih dicintai bapa kita daripada kita, biarpun kita golongan yang le- 
bih besar. Sesungguhnya bapa kita dalam kesalahan yang terang. Bunuh- 
lah Yusuf atau buang dia ke negeri lain, supaya perhatian bapamu tertuju 
kepada kamu saja. Dan sesudah itu kamu menjadi kaum yang baik”. 


216 


S.Yusuf, ayat 8—9. 

Maka tatkala mereka benci, sayangnya ayah Gieea kepada Yusuf dan 
yang demikian menyakitkan hati mereka dan mereka mengingini hilang- 
nya Yusuf dari ayahnya, Jalu mereka jauhkan Yusuf dari ayahnya. Allah 
Ta'ala berfirman:- | 


Aha GA Bai 


(Wa !aa saliduaaa fii shuduuribim haajatan mimmaa uutuu). 

Artinya: "Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terha- 
dap apa yang diberikan kepada mereka (yang berpindah La S.Al-Ha- 
syar, ayat 9. 

Artinya: dada mereka itu tiada sempit dengan melihat nikmat yang di 
anugerahkan oleh Allah dan mereka itu tiada bersusah hati. Maka Allah 
Ta'ala memuji mereka itu, dengan tidak adanya kedengkian. Dan Ailah 
Ta'ala berfirman dalam membentangkan pengingkaran tersebut:- 


Pm 33 


Oa Dg) » . apa SEN NE AN IL EAN 


(Am yahsuduunan-naasa alaa maa aataa-humul-laahu min fadl-lihi). 
Artinya: "Atau mereka dengki kepada manusia karena kurnia yang telah 
diberikan Allah?”. S.An-Nisa', ayat 54. 

Allah Ta'ala berfirman:- 


- 31 - 2 
TA Lor. Lg AI Lay ML Sa can Pa 9 
H3 Tag inga SA RS DRA LS 

TAS 2: AN BG JA Na 
S Deny tai 1. TE, PAMA yo SS BSI aah 


an An Kap » Oa A “9 


Weni 0 AN IA, Sela aa San 9 Sx 


(Kaanan naasu ummatan waa-hidatan, fa ba'atsal-laahun-nabiyyiina muba- 
sy-syiriina wa mundziriina, wa anzala ma'ahumul kitaaba bil-haggi li-yah- 
kuma bain naasi fiimakh-talafuu fiihi, wa makh-talafa illal-ladziina uutuu- 
hu min ba'di maa jaa-athumul-bayyi-naatu, bagh-yan baina-fiiki-hun). 
Artinya: "Manusia itu adalah ummat (bangsa) yang satu, lalu diutus oleh Al- 
lah, nabi-nabi, pembawa berita gembira dan menyampaikan peringatan dan 
di turunkanNYA bersama mereka Kitab dengan sebenarnya, supaya ia dapat 
memberi keputusan bagi manusia dalam perkara yang mereka perselisih- 
kan. Tetapi yang berselisih itu, hanyalah orang-orang vang diberi Kitab 
dan sesudah datang kepada mereka keterangan yang nyata, karena iri hati 
(bagh-yan) antara sesamanya saja”. S.Al-Bagarah, ayat 213. 

Dikatakan pada penafsirannya itu: dengki. 

Allah Ta'ala berfirman:- 


217 


2) Sela Ca YA AE belania S 1 Fa 


(Wa maa tafarraguu illaa min ba'di maa jaa-ahumul-ilmu, bagh-yan baina 
hun). 

Artinya: "Dan mereka menjadi berpecah-belah sesudah pengetahuan da- 
tang kepada mereka, disebabkan kedengkian (bagh-yan) sesama mereka”. 
S.Asy-Syura, ayat 14. 

Maka Allah Ta'ala menurunkan pengetahuan, untuk mengumpulkan me- 
rekadan menjinakkan hati diantara sesama mereka kepada menta'atiNYA. 
Dan menyuruh mereka, untuk berjinak-jinakan dengan pengetahuan. Lalu 
mereka itu dengki-mendengki dan berselisih. Karena masing-masing mere- 
ka menghendaki menjadi kepala sendiri dan diterima perkataannya. Maka 
sebahagian mereka menolak terhadap sebahagian yang lain. 

Ibnu Abbas berkata: "Adalah orang Yahudi sebelum diutus Nabi s.a.w., 
apabila mereka berperang dengan suatu golongan (kaum), mereka ber- 
do'a: "Kami meminta kepada ENGKAU, dengan nabi yang ENGKAU 
janjikan mengutuskannya dan dengan Kitab yang akan ENGKAU turun- 
kan, selain apa yang ENGKAU telah menolong kami”. 

Maka orang Yahudi itu diberi pertolongan. Lalu, tatkala Nabi s.a.w. da- 
tang dari anak (keturunan) Nabi Ismail a.s., mereka mengenalnya dan 
mereka mengingkarinya (tidak mau beriman), sesudah dikenal mereka 
akan belhau. Maka Allah Ta'ala berfirman:- 


GEGANA pk Lana 
CIMANDE AG 


(R-M Megan 25) - ag 
(Wa kaanuu min gablu yastaf-ti huuna ala!- ladziina kafaruu, fa lammaa 
jaa-ahum maa arafuu, kafaruu bihi, fa lafnatul-laa-hi 'alai-kaafi-riin. Bi'sa- 
masy-tarau bihii anfusahum, an yakfuruu bi-maa anzalal-laahu bagh-yan). 
Artinya: "...... dan mereka sebelum itu telah meminta datangnya keme- 
nangan terhadap orang-orang yang tidak percaya, tetapi setelah datang 
apa yang mereka akui itu, mereka tidak percaya kepadanya, sebab itu Al- 
lah mengutuki orang-orang yang tidak beriman. Amat jahat orang-orang 
yang menjual dirinya menjadi orang yang tidak beriman kepada apa yang 
diturunkan oleh Allah, karena iri hati (bagh-yan)”. Artinya: dengki. (S. 
Ai-Bagarah, ayat 89—90). 
Shafiyyah binti Hayyin (istri Nabi s.a.w.) berkata kepada Nabi s.a.w.: 
"Ayahku dan pamanku pada suatu hari datang daripada engkau. Lalu 
ayahku bertanya kepada pamanku: ”Apa yang engkau katakan tentang 
dia (Nabi s.a.w.)?”. 
Pamanku menjawab: "Aku mengatakan, sesungguhnya dia itu nabi yang 
telah diberitakan oleh. Musa”. 
Ayahku bertanya lagi: "Lalu, apa pendapatmu?”. 


218 


Pamanku menjawab: "Aku berpendapat, orang memusuhinya selama hi- 
dup”.(1). 

Inilah hukum dengki dalam mengharamkannya! 

Adapun al-munafasah (berlomba-lomba), maka tidak haram. Bahkan, 
adakalanya wajib, adakalanya sunat dan adakalanya diperbolehkan (mu- 
bah). Dan kadang-kadang perkataan dengki (hasad), dipakai yanti berlom- 
ba-lomba (al-munafasah). Dan al-munafasah ganti ai-hasad. | 
Oatsam bin Al-Abbas menerangkan: bahwa tatkala dia dan Al-Fadlal ber- 
maksud datang kepada Nabi s.a.w. falu keduanya meminta pada Nabi 
S.a.W., agar keduanya diangkat menjadi amir zakat (kepala pengurusan 
zakat). Keduanya sudah mengatakan kepada Ali r.a., ketika Ali r.a. 
mengatakan kepada keduanya: "Tak usah engkau pergi kepada Nabi 
s.a.W. Nabi s.a.w. tidak akan mengangkat engkau menjadi amir zakat”. 
Lalu keduanya berkata kepada Ali r.a.: "Perkataan ini tidak timbul dari 
engkau, selain karena nafasah (dengki atau ingin berlomba). Wa'llahi, de- 
mi Allah! Nabi s.a.w. sudah mengawinkan engkau dengan puterinya (Fati- 
mah). Maka kami tidak dengki yang demikian kepada engkau”. 
Artinya: sikap ini dari engkau itu dengki namanya. Dan kami tidak dengki 
kepada engkau, atas dikawinkannya engkau dengan Fatimah. 

Menurut bahasa, kata-kata al-munafasak itu terambil (musytaggah) dari 
kata-kata nafasah (yang diartikan di atas tadi: dengki atau ingin berlom- 
ba). 

Dan yang menunjukan atas bolehnya al-munafasah, ialah firman Allah Ta- 
'ala:- 


bad PLP LBL 


OTP 2maa 2) “0 AA TAU 333 


(Wa fii dzaalika fal-yatanaa-fasil-mutanaa-fisuun). 
Artinya: "Dan untuk itu, hendaklah berlomba orang-orang yang mau ber- 
lomba!”. S.Al-Muthaffifin, ayat 28. 
Allah Ta'ala berfirman:- 

| Mit) BATA Up 
(Saabiguu ilaa magh-firatin min rabbikum). 
Artinya: "Berlombalah kamu mengejar ampunan dari Tuhanmu!”. S.Ai- 
Hadid, ayat 21. 
Sesungguhnya perlombaan itu ketika ditakuti hilang waktu. Dan itu ada- 
lah seperti dua orang hamba-sahaya yang berlomba-lomba melayani tuan- 
nya. Karena masing-masing gundah akan didahului oleh temannya. Lalu 
yang mendahului itu mendapat kedudukan pada tuannya, yang tidak di- 
peroleh olehnya. Maka bagaimana dan Rasulu'llah s.a.w. telah menegas- 


(3) Dirawikan Ibnu Iskak dari Shafiyyah, hadits mungathi' (putus sanadnya). 


219 


kan dengan yang demikian, seraya beliau bersabda:- 
at Was AO SEN 
AA MA II 
(Laa hasada illaa hinata ni urda aataahu'l-laahu maalan fa salla-tha- 
huu 'alaahalakatihii fil-haggi wa rajulun aataahu 'I-lahuu 'ilman fa huwa 
ya'malu bihii wa yu'alli-muhun-naasa). 
Artinya: "Tak ada dengki (tak boleh dengki), selain pada dua hal. Perta- 
ma, orang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dikuasainya harta'itu un- 
tuk menghabiskannya pada kebenaran. Kedua, orang yang diberikan ilmu 
oleh Allah, lalu diamalkannya ilmu itu dan diajarkannya manusia”.(1). 
Kemudian, Nabi s.a.w. menafsirkan yang demikian, pada hadits yang dira- 
wikan Abi Kabsyah Al-Anmari, Oengan sabdanya:- 


t— Meng Ega Pe at dna 


akan dauya La PAN TN D IPATA 
JO Tpal bp AD 283353 A3 


PANEN AIA (ENI 
(Matsalu haadzihil- ummati Gea arba “atin: rajulun aataahul-laahu maa- 
lan wa 'ilman, fa huwa ya malu bi'ilmihi fii maa lihi, wa rajulun aataahul- 
laaahu 'iman wa lam yu 'tihi maalan, fa yaguulu: rabbi lau anna lii maa- 
Jan mits-la maali fulaanin, Ja kuntu a'malu fiihi bi-mits-li amalihi.fa huwa 
fil-ajri sawaa-un). 
Artinya: "Contoh ummat ini adalah seperti empat macam orang: orang 
yang diberikan oleh Allah, harta dan ilmu, lalu ia beramal (berbuat) de- 
ngan ilmunya pada hartanya, orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan ti- : 
dak diberikan harta, lalu ia berdo'a: "Hai Tuhanku! Jikalau kiranya aku 
mempunyai harta, seperti harta si Anu, niscaya aku akan berbuat seperti 
perbuatannya”. Kedua orang tersebut, sama pahalanya”. Dan orang (ma- 
cam yang kedua itu), ada keinginan daripadanya, supaya ia mempunyai 
harta seperti orang (yang pertama) tadi. Lalu ia akan berbuat seperti apa 
yang deperbuat oleh orang yang macam pertama, tanpa berkeinginan hi- 
langnya nikmat dari orang yang pertama tersebut. 
Perawi meneruskan niwayatnya: - 

AP yg 


nga 
A53 SAN KS Kes 2238153 
SA AA AAA 3 aa AN TA 
Ti 3 se SEA Ab AAA Jing AKAN 
(Wa rajulun aataahul-laahu maalan wa lam yuttihi ilman, fa huwa yunfigu- 
hu fit ma 'aashil-laahi, wa rajulun lam yu'tihi ilman wa lam yu'tihi maalan, 


fa yaguulu: lan anna lii mits-la maali fulaanin, la kuntu unfiguhu fii mits-li 
maa anfagahu fiihi minal-ma'aashi, fa humaa fil-wizri sawaa-un). 


(1). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu "Umar. 


220 


Artinya: "Dan orang yang diberikan oleh Allah, harta dan tidak diberikan 
ilmu. Lalu ia membelanjakan harta itu pada perbuatan-perbuatan maksiat 
kepada Allah. Dan orang yang tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan 
harta. Lalu ia berkata: "Jikalau kiranya aku mempunyai seperti harta si 
Anu, sungguh akan aku belanjakan, seperti apa vang dibelajakan si Anu 
pada perbuatan maksiat”. Maka kedua orang tersebut sama pada dosa- 
nya”.(1). . : 
Rasulu'llah s.a.w. mencela orang tersebut dari segi angan-angan (ngela- 
mun) nya untuk kemaksiatan. Tidak dari segi keinginannya hendak mem- 
punyai nikmat seperti harta si Anu itu. | 

Jadi, tidak berdosa orang yang suka orang lain dalam kenikmatan dan 
mengingini bagi dirinya seperti nikmat tersebut, manakala ja tidak meng-. 
ingini hilangnya nikmat itu dari orang tadi. Dan ia tidak benci kekalnya 
nikmat itu bagi orang tersebut. 

Ya, jikalau nikmat itu keagamaan yang wajib, seperti iman, shalat dan za- 
kat, maka munafasah ini wajib. Yaitu, ia menyukai supaya dia seperti 
Orang tersebut. Karena apabila ia tidak menyukai yang demikian, maka 
adalah ia rela dengan kemaksiatan. Dan yang demikian itu haram hukum- 
nya. Dan kalau nikmat itu termasuk perbuatan yang utama, seperti 
menafkahkan harta pada perbuatan yang mulia dan sedekah, maka muna- 
'fasah pada perbuatan tersebut itu disunatkan. Dan jikalau nikmat itu di- 
nikmati atas jalan mubah (yang diperboiehkan), maka munafasah padanya 
mubah | 

Semua itu kembali kepada kehendak persamaan dan perhubungannya pa- 
da nikmat. Dan tak ada padanya kebencian nikmat. Dan di bawah nikmat 
ini ada dua perkara:- 

Pertama: kesenangan orang yang memperoleh nikmat kepadanya. 

Yang lain (kedua): tampaknya kekurangan orang lain dan tertinggalnya 
orang lain daripadanya. Dia benci salah satu dari dua segi itu. Yaitu: ter- 
tinggal dirinya dan ia menyukai persamaannya dengan orang itu. Dan tak 
ada dosa atas orang yang benci tertinggal dirinya dan kekurangannya pada 
perbuatan-perbuatan (mubah). 

Benar, yang demikian itu kekurangan dari perbuatan-perbuatan utama. 
Dan berlawanan dengan zuhud, tawakkal dan rela. Dan mendindinginya da- 
ri kedudukan-kedudukan (magam-magam) yang tinggi. Akan tetapi tidak 
mengharuskan (menetapkan) yang demikian itu akan kemaksiatan. 

Disini suatu titik yang tersembunyi. Yaitu: apabila ia putus asa daripada 
memperoleh seperti nikmat itu dan ja benci tertinggalnya dan kekurang- 
annya, maka tidak mustahil, ia akan mengingini hilangnya kekurangan itu.. 
Dan kekurangan itu akan hilang, adakalanya dengan ia memperoleh se- 
perti yang demikian atau dengan hilangnya nikmat orang yang 
didengkiinya. Maka apabila tertutup salah satu dari dua jalan itu, lalu ham- 


(1) Dirawikan Ibnu Majah dan At-Turmudzi dari Abi Kabsyah, hadits shahih. 


221 


pirlah hati, tiada akan terlepas dari keinginan jalan yang lain. Sehingga apa- 
bila nikmat itu hilang dari orang yang didengkiinya, niscaya adalah yang de- 
mikian itu lebih menyembuhkannya, daripada kekalnya nikmat tersebut. 
Karena dengan hilangnya nikmat itu, akan hilanglah tertinggalnya dan terke- 
mukanya orang lain. Dan ini hampirlah hati itu tiada terlepas daripadanya. 
Jikalau yang demikian, dimana sekiranya persoalan itu diserahkan kepa- 
danya dan dikembalikan kepada pilihannya, niscaya sesungguhnya ia ber- 
usaha menghilangkan nikmat tersebut dari orang yang didengkiinya, maka 
itu adalah dengki yang sangat tercela. Dan jikalau ia dicegah oleh ke-tag- 
wa-annya daripada menghilangkan nikmat itu, maka ja dima'afkan dari 
apa yang diperolehnya pada tabi'atnya, tentang senangnya hilang nikmat 
itu dari orang yang didengkiinya, manakala ia tidak suka bagi yang demi- 
kian dari hatinya, disebabkan akal dan agamanya. Mudah-mudahan yang 
demikian, yang dimaksud dengan sabda Nabi s.a.w.: "Tiga perkara, tiada 
terlepas orang mu'min daripadanya, yaitu: dengki, jahat sangka dan hari 
terbang (tidak berdekatan hati)”.(1). 

Kemudian, Nabi s.a.w. bersabda: "Bagi orang mu'min mempunyai jalan 
keluar, dari tiga perkara tersebut. Yaitu: apabila engkau dengki, maka ja- 
ngan engkau mau”. Artinya: Kalau engkau dapati sesuatu pada hati eng- 
kau, maka jangan engkau kerjakan. 

Dan jauhlah dari kebenaran, bahwa manusia itu bermaksud menyamai 
saudaranya pada kenikmatan. Lalu ia lemah daripada memperolehnya. 
Kemudian senantiasalah ia cenderung supaya nikmat itu hilang. Karena-ti- 
dak mustahil ia akan memperoleh penguatan baginya atas kekalnya nik- 
mat tersebut. 

Maka batasan ini dari al-munafasah, akan mendesak dengki yang haram. 
Sayogialah menjaga diri padanya. Sesungguhnya itu tempat berbahaya. Ti- 
ada seorangpun dari manusia, melainkan ia akan melihat di atas dirinya, 
segolongan kenalan dan teman-temannya yang ingin menyamainya. Dan 
hampirlah yang demikian itu menarik kepada kedengkian yang dilarang, 
kalau ia tidak kuat iman dan keras tagwa. 

Manakala yang menggerakkan kedengkian itu karena takut berlebih- -kurang 
dan kelihatan kekurangannya dari orang lain, niscaya yang demikian akan 
menghelanya kepada kedengkian yang tercela. Dan kepada kecenderung- 
an tabiat (keinginan) kepada hilangnya nikmat dari saudaranya. Sehingga 
turun saudaranya itu, kepada persamaan dengan dia. Karena ia tidak 
sanggup untuk menaiki kepada persamaan dengan memperoleh nikmat 
tersebut. Dan yang demikian, tidaklah sekali-kali diberi kelonggaran. 
Akan tetapi itu adalah haram. Sama saja yang demikian itu, pada mak- 
sud-maksud agama atau pada maksud-maksud duniawi. Akan tetapi di- 
ma afkan pada yang demikian :nsya Allah Ta'ala, selama tidak dilaksana- 


» Hadits ini sudah diterangkan dulu, beberapa kali. 


-92 


kannya. Dan adalah kebenciannya dari jiwanya kepada yang demikian itu, 
menjadi kaffarah (penutup dosa) baginya. 

Inilah hakekat dengki dan hukum-hukumnya! 

Adapun tingkat-tingkat dengki itu empat perkara:- 

Pertama: Bahwa ia mengingini hilangnya nikmat dari orang lain, walaupun 
yang demikian tidak berpindah kepadanya. Dan inilah yang paling keji! 
Kedua: bahwa ia mengingini hilangnya (berpindahnya) nikmat karena ke- 
inginannya pada nikmat itu, seperti: keinginannya kepada rumah yang ba- 
ik atau wanita yang cantik atau kekuasaan yang tembus atau kehidupan 
yang lapang, yang telah diperoleh orang lain. Ia mengingini supaya nikmat 
itu baginya. Dan yang dicarinya, ialah nikmat tersebut, bukan hilangnya 
dari orang lain itu. Kebenciannya, ialah: ketiadaan nikmat itu baginya. 
Bukan karena dinikmati orang lain dengan nikmat itu. 

Ketiga: bahwa ia tidak rindu nikmat itu sendiri bagi dirinya. Akan tetapi 
ia rindu seperti nikmat itu. Kalau ia lemah daripada memperoleh seperti 
nikmat tersebut, niscaya ia mengingini hilangnya (dari orang lain). Supaya 
tidak kelihatan ke-lebih-kurangan di antara keduanya (antara dia dan 
Orang lain). 

Keempat: bahwa ia rindu bagi dirinya seperti nikmat tersebut. Kalau tidak 
berhasil, maka ia tidak mengagii hilangnya nikmat tersebut dari orang 
itu. 

Yang penghabisan (yang Kesraba) ini, dima'afkan, kalau dalam urusan 
keduniaan. Dan disunatkan kalau dalam urusan keagamaan. Dan yang no- 
mor tiga, ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Dan yang nomor 
dua itu lebih ringan dari yang nomor tiga. Dan yang pertama itu tercela 
semata-mata. Dan menamakan tingkat kedua itu dengki, adalah suatu ke- 
mungkinan dan perluasan (arti kata-kata). Tetapi itu dengki, adalah suatu 
kemungkinan dan perluasan (arti kata-kata). Tetapi itu tercela, karena fir- 
man Allah Ta'ala:- 


VE) » yaaa AAN (SSI, 


(Wa laa tatamannau maa fadi-dtalal-laahu bihi ba'dlakum alaa ba'dlin). 
Artinya: "Janganlah kamu in hati terhadap pemberian Allah kepada 
sebahagian kamu lebih bi dari sebahagian yang lain”. S.An- 
Nisa" ayat 3. 

Maka iri hati (bercita-cita) antar seperti yang demikian itu, tidak tercela. 
Adapun iri hatinya untuk memperoleh benda itu sendiri, maka itu tercela. 


PENJELASAN: sebab-sebab dengki dan berlomba-lomba. 


Adapun berlomba-lomba (al-munafasah), sebabnya, ialah: kecintaan ke- 
pada sesuatu yang ada padanya al-munafasah. Kalau yang demikian itu 


223 


urusan keagamaan, maka sebabnya, ialah: kecintaan kepada Allah Ta'ala 
dan kecintaan mentha'atiNYA. Dan kalau urusan ke-dunia-an, maka se- 
babnya, ialah: kecintaan kepada yang diperbolehkan di dunia dan mem- 
peroleh kenikmatan dengan yang diperbolehkan itu. 

Sesungguhnya, kita perhatikan sekarang tentang dengki yang tercela. Pin- 
tu masuknya banyak sekali. Akan tetapi jumlahnya terbatas kepada tujuh 
pintu. Yaitu: permusuhan, perasaan kemuliaan diri (at-ta'azzuz), tekebur, 
mengherani diri sendiri (ta'ajjub), takut kehilangan maksud-maksud yang 
dicintai, kesukaan menjadi kepala, keji jiwa dan kikirnya. 

Sesungguhnya, tidak menyukai nikmat kepada orang lain, adakalanya, ka- 
rena orang itu musuhnya. Lalu ia tidak menghendaki kebajikan bagi orang 
tersebut. Dan ini tidak tertentu dengan teman-teman yang sebaya saja, 
bahkan orang yang hina ada yang dengki kepada raja. Dengan pengertian, 
bahwa ia menyukai hilang kenikmatannya. Karena ia marah kepada raja 
itu, disebabkan perbuatan jahat raja tersebut kepadanya ataukepadaorang 
yang dicintainya. Adakalanya, bahwa ia mengetahui, bahwa orang yang 
memperoleh kenikmatan itu menyombong dengan kenikmatan kepadanya. 
Dan ia tidak sanggup memikul kesombongan dan kebanggaan orang itu, 
karena perasaan kemuliaan “maya. Dan itulah yang dimaksud dengan: at- 
ta'azzuz. 

Adakalanya, bahwa ia pada tabi? atnya (karakternya) merasa besar diri 
atas orang yang didengkiinya. Dan yang demikian'itu tercegah kepadanya, 
karena kenikmatan orang tersebut. Dan itulah yang dimaksud dengan: te- 
kebur. 

Adakalanya, bahwa nikmat itu besar dan kedudukan itu tinggi. Lalu ia 
merasa ta'ajjub dari kemenangan temannya yang sebaya, dengan kenik- 
matan yang seperti itu. Dan itulah yang dimaksud dengan: ta'ajjub. 
Adakalanya, bahwa ia takut dari hilang maksud-maksudnya, disebabkan nik- 
matnya orang itu, dengan berusaha untuk ia sampai kepadamendesaknya 
pada maksud-rraksudnya. 

Adakalanya, bahwa ia menyukai menjadi kepala (hubbur-riyasah), yang 
terbina di atas keistimewaan dengan sesuatu kenikmatan, yang tidak ada 
kesama-rataan padanya. 

Adakalanya, bahwa tidak ada ia dengan salah satu dari sebab-sebab terse- 
but. Akan tetapi karena kekejian jiwa dan kekikirannya dengan kebajikan 
kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Dari tak dapat. daripada penguratan 
sebab-sebab ini:- | 

Sebab pertama: permusuhan dan kemarahan. Dan inilah sebab kedengkian 
yang paling berat. Sesungguhnya orang yang disakiti oleh seseorang. de- 
ngan sesuatu sebab dan berbeda kepentingan dengan salah satu segi, nis- 
caya hatinya akan benci dan marah kepada orang tersebut. Dan melekat- 
lah kedengkian itu pada hatinya. Dan kedengkian itu menghendaki ke- 
sembuhan dan pembalasan dendam. Kalau orang yang marah itu lemah 


224 


dari kesembuhan itu dengan sendirinya, niscaya ia menyukai akan disera- 
buhkan oleh masa. Kadang-kadang yang demikian membawa kepada ke- 
muliaan dirinya pada sisi Allah Ta'ala. Maka manakala musuhnya menda- 
pat bencana, niscaya ia merasa senang dan menyangka bahwa bencana itu : 
balasan yang setimpal kepada musuh itu, dari pihak Allah, di atas kemarah- 
.annya. Dan bencana itu lantaran karenanya. Dan manakala musuhnya mem- 
peroleh nikmat, niscaya yang demikian itu menyakitkannya. Karena berla- 
wanan dengan maksudnya. Kadang-kadang terguris dalam hatinya, bahwa 
ia tiada mempunyai kedudukan (manzilah) pada sisi Allah, dimana Allah 
Ta'ala tiada mengambil balasan baginya dari musuhnya yang telah menya- 
kitinya. Tetapi Allah memberi nikmat kepada musuhnya itu. 
Kesimpulannya, dengki itu mengharuskan kemarahan dan permusuhan. 
Dan tidak berpisah dari keduanya. Dan tujuan orang yang menjaga diri 
(orang yang tagwa), ialah: bahwa ia tidak mau dan tidak menyukai yang 
demikian dari jiwanya. | 

Adapun untuk memarahi manusia, kemudian sama senang dan sakitnya 
pada manusia tersebut, maka ini tidak mungkin. Dan ini termasuk apa 
yang disifatkan oleh Allah Ta'ala akan orang-orang kafir. Ya'ni: dengki 
dengan permusuhan. Karena Allah Ta'ala berfirman:- 


2 an ap GA BA LINI, Gea Nan En 
Hay ino KEAA 
FI SY PP TAI Upaya Ah Ana “4 DO Piya 


Tega Le 2 3 


(Y MAU) "5 PAP PAN PI 5 S3 PL 


Artinya: "Dan bila mereka menemui kamu, mereka mengatakan: Kami 
beriman. Dan apabila mereka sendirian, digigitnya anak jarinya, karena 
sangat marah kepadamu. Katakan kepada mereka: Matilah karena ber- 
Singatan marahmu! Sesungguhnya Allah itu mengetahui isi hati. Jika ka- 
mu beroleh kebajikan, niscaya menyedihkan kepada mereka. Dan jikalau 
kamu ditimpa kesusahan, niscaya mereka girang karenanya. Dan kalau 
kamu sabar dan memelihara dirimu, niscaya tipu daya mereka tidaklah 
akan membahayakan kepada kamu sedikitpun. Sesungguhnya Allah itu 


mengetahui sungguh apa yang mereka kerjakan”.S.Ali 'Imran, ayat 
119—120. 


Dan seperti yang demikian, Allah Ta'ala berfirman:- 


225 


Pz Maka & 23133 

AP Aa) SN 
(Wadduu maa “annittum, gad badati-bagh-dlaz-u min-afwaa-hihimi, wa maa 
tukhfii shuduuruhum akbaru). 
Artinya: "Mereka ingin menyusahkan kamu. Sesungguhnya rasa kebenci- 
an telah lahir dari mulut mereka dan apa yang tersimpan dalam hati mere- 
ka itu lebih besar”. S.Ali 'Imran, ayat 118. 
Kedengkian itu disebabkan kemarahan. Kadang-kadang membawa kepada 
berbantah-bantahan, berbunuh-bunuhan, menghabiskan umur pada 
menghilangkannya nikmat orang dengan segala daya dan usaha, membuka 
rahasia yang harus di tutup dan lain-lain sebagainya. 
Sebab kedua: atta'azzuz. Yaitu: bahwa berat baginya bahwa orang lain 
meninggikan diri atasnya. Apabila sebahagian temannya yang sebaya, 
memperoleh kekuasaan atau pengetahuan atau harta, niscaya ia takut bah- 
wa teman itu akan menyombong terhadap dirinya. Dan tidaklah termasuk 
maksudnya untuk menyombong. Akan tetapi maksudnya, bahwa ia meno- 
lak akan kesombongan temannya. Karena sesungguhnya ia rela dengan 
persamaan — umpamanya dengan teman tersebut. Akan tetapi ia tidak re- 
la, dengan ketinggian taman itu terhadap dirinya. 
Sebab Ketiga: tekebur (sombong). Yaitu: bahwa ada pada tabi'atnya (ka- 
rakternya) untuk menyombong terhadap orang lain, memandang kecil dan 
menggunakan tenaganya (membuatnya menjadi pelayannya). Dan mengha- 
tap dari orang tersebut, akan mematuhi dan mengikuti segala maksudnya. 
Maka apabila orang tersebut memperoleh suatu nikmat, niscaya ia takut 
bahwa ia tiada akan dapat memikul kesombongan orang itu. Dan orang itu 
akan menarik diri daripada mengikutinya. Atau kadang-kadang menonjol 
kepada kesamaan atau kepada meninggi di atasnya. Lalu orang tersebut 
kembali menjadi penyombong, sesudah ia menyombong terhadap orang itu. 
Dan termasuk sebahagian dari tekebur dan ta'azzuz, ialah kedengkian keba- 
nyakan orang-orang kafir terhadap Rasulu'llah s.a.w. Karena mereka itu 
mengatakan: "Bagaimana mendahului kita (tampil terhadap kita), seorang 
budak laki-laki yang yatim. Dan bagaimana kita akan menundukan kepala 
kita?”.Lalu mereka mengntakang yang tersebut dalam Al-Our-an:- 


On Aoa Sa nda AJ S3 
(Lau Jaa nuzzila haadzal-Our-anu 'alaa rajulin minal-garyataini 'adhiim). 
Artinya: "Mengapa Al-Our-an ini tidak diturunkan kepada orang besar da- 
ri salah satu dua kota?”. S.Az-Zukhruf, ayat 31.(1). 
Artinya: tidak akan berat bagi kita untuk merendahkan diri kepadanya dan 
mengikutinya, apabila dia (Rasulu'llah s.a.w.) itu orang besar (tidak dari 
(1) Dua kota itu, ialah:Mekah dan Tha-if. Ayat tersebut menceritakan perkataan orang ka- 


fir. Menurut Ibnu Ishag dalam ” As-Sirah”, bahwa yang mengatakan itu, ialah Al-Walid 
bin Al-Mughirah. Dan itulah sebabnya turun ayat tersebut.(Pent). 


226 


anak yatim dan orang biasa). 
Allah Ta'ala berfirman, menyitatkan perkataan kaum Ouraisy:- 

| Cor LN Baya) - LE PAT PPINA Gu Si 

(A-haa-ulaa-i mannal-laahu Nia min baininaa). 
Artinya: "Inikah orang-orang yang dikurniai Allah di antara kami?”. S.Al- 
An'am, ayat 53. Sebagai penghinaan dan kesombongan mereka. 

Sebab Keempat: ta'ajjub (mengherani diri), sebagaimana dikabarkan oleh 
Allah Ta'ala dari hal ummat-ummat yang lampau. Karena mereka itu me- 
ngatakan:- 


eta Miliaran LI Ta 


(Maa-antun illa basyarun mits-lunaa). | | 
Artinya: "Kamu tiada lain, hanya manusia serupa kami juga”. S. Ya Sin, 
ayat 15. Dan mereka mengatakan: 


urat PAN 


Wana) - BIMA AN 9 ia Laras, Sa 


(A-nu'minuli-basyaraini mits-linaa wa gaumu humaa Janaa 'aabiduun). 
Artinya: "Apakah Kami akan percaya (beriman) kepada dua manusia (Mu- 

sa dan Harun), yang serupa kami, sedang kaumnya menghambakan diri ke- 
pada kami?”. S.Al-Mu'minun, ayat 47. 


rta .. 


(YtBop D3) - KAKAK an AE MAY 


(Wa la-in atha'tum basyaran mits-lakum, inna-kum idzan la-khaasi-ruun). 

Artinya: "Dan kalau kamu turuti manusia yang serupa kamu itu, tentulah 
kamu akan menderita kerugian”. S.Al-Mu'minum, ayat 34. 

Mereka merasa ta'ajjub .(mengherani diri), bahwa manusia yang serupa 
dengan mereka, memperoleh kemenangan dengan pangkat kerasulan, wah-: 
yu dan dekat dengan Allah Ta'ala. Manusia.seperti mereka lalu mereka 
dengki kepadanya dan mereka mengingini hilangnya pangkat kenabian dari 
padanya. Karena gundah nanti melebihi dari mereka, orang yang serupa 
dengan mereka pada bentuk kejadian. Bukan dengan maksud tekebur, 
ingin menjadi kepala dan mendahulukan permusuhan ataupun lain sebab 
dari sebab-sebab itu. Mereka berkata dengan penuh keheranan:- 


Pn 5» 


(44 #lestay 3 234) « AAA 


(A-ba'atsal-laahu basyaran rasuulaa). 
Artinya: "Adakah Allah mengutus manusia untuk menjadi rasul?”. S.Al- 
Isra”, ayat 94. 


221 


Mereka mengatakan:- 


09 


Cr Aa KAMI: A9 


(Lau-laa unzila 'alainal-malaa-ikah). | 

Artinya: "Mengapa tidak malaikat diturunkan kepada kami?”. S.Al-Fur- 
gan, ayat 21. 

“Allah Ta'ala berfirman: - 


KE Anang na 


203 2 Pa 
(Tr SIN Dg). Pa 


(A-wa Aajibtum,an-jaa-akum dzikrun mir-rabbikum 'alaa 2 Minami, li- 
yunzira-kum, wa li-tattaguu, wa la'allakum tur-hamuun). 

Artinya: "Apakah mengherankan kamu kedatangan peringatan (pengajar- 
an) dari Tuhan kamu, dengan perantara seorang laki-laki dari golongan ka- 
mu, supaya ia memberi ingat kepada kamu dan supaya kamu bertagwa dan 
supaya kamu beroleh rahmat”. S.AI-A'raf, ayat 63. | 
Sebab Kelima: takut hilangnya maksud-maksud. Dan yang demikian itu ter- 
tentu dengan orang-orang yang berebutan pada satu maksud. 

Maka masing-masing dengki kepada temannya pada setiap nikmat yang 
menjadi penolong baginya pada kesendirian dengan maksud. 

Termasuk jenis ini, berdengki-dengkian wanita-wanita bermadu pada bere- 
butan atas maksud-maksud kesuamian. Berdengki-dengkian sesama sauda- 
ra, pada berebutan untuk memperoleh tempat pada hati ibu-bapa, untuk 
sampai kepada maksud-maksud kemuliaan dan harta. 

Begitu pula, berdengki-dengkian dua orang murid bagi seorang guru, untuk 
memperoleh tingkat pada hati guru: Dan berdengki-dengkian teman-teman 
raja dan orang-orang pilihannya pada memperoleh kedudukan pada hati ra- 
ja, untuk sampai kepada harta dan kemegahan. 

Begitu pula berdengki-dengkian dua juru nasehat yang berebut-rebutan pa- 
da penduduk sebuah desa, apabila maksudnya memperoleh harta dengan 
baik sambutan pada mereka. Begitu pula berdengki-dengkian dua orang 
alim, yang berebut-rebutan pada suatu golongan yang mempelajari ilmu 
figh, yang terbatas jumlahnya. Karena masing-masing mencari.tempat pada 
hati mereka, untuk sampai kepada maksud-maksudnya. . 

Sebab Keenam: ingin menjadi kepala dan mencari kemegahan bagi dirinya, 

tanpa menyampaikan diri kepada sesuatu maksud. Yang demikian itu, se- 
perti seorang laki-laki yang menghendaki bahwa dia tidak ada bandingan- 
nya pada sesuatu ilmu pengetahuan, apabila telah mengeras kesukaan puji- 
an baginya. Dan menggeletar kegembiraan dengan pujian kepadanya, bah- 
wa dia satu-satunya dan yang tunggal, tak ada bandingan pada masa itu, 
pada ilmu pengetahuan tersebut. Kalau didengarnya, ada yang menanding- 
inya pada pojok dunia yang terjauh, niscaya yang demikian itu menyakiti- 


228 


nya. Dan ia mengingini orang itu mati atau hilang nikmat daripadanya, yang 
menyekutuinya pada kedudukan, dari: keberanian atau pengetahuan atau 
ibadah atau parusahaan atau kecantikan atau kekayaan atau yang lain, dari 
hal-hal yang ia ingini sendirian dalam hal tersebut. Dan ia merasa gembira 
dengan sebab kesendiriannya. 

Sebabnya dalam hal ini, tidaklah permusuhan, ta'azzuz, kesombongan ter- 
hadap orang yang didengkiinya dan takut dari kehilangan sesuatu maksud, 
selain semata-mata ingin menjadi kepala, dengan dakwaan bahwa ia satu- 
satunya dalam hal tersebut. 

Dan ini, adalah dibalik apa yang ada di antara seseorang ahli ilmu (ulama), 
dari hal mencari kemegahan dan kedudukan pada hati manusia, untuk me- 
nyampaikan diri kepada maksud-maksud, selain dari menjadi kepala. Dan 
adalah ulama-ulama Yahudi mengingkari mengenal Rasulu'llah s.a.w. dan 
mereka tidak beriman kepadanya. Karena takut akan rusaknya jabatan 
menjadi kepala dan pengikut mereka, manakala tidak digunakan lagi (man- 
sukh) keilmuan mereka. 

Sebab Ketujuh: keji diri dan kikirnya dengan kebajikan kepada hamba Al- 
lah Ta'ala. Sesungguhnya anda, akan menjumpai orang yang tidak menyibuk- 
kan dirinya dengan kesukaan menjadi kepala, sombong dan mencari harta. 
Apabila disifatkan kepadanya, akan baiknya keadaan seseorang hamba Al- 
lah Ta'ala, tentang nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang 
itu, lalu menyusahkannya yang demikian. Dan apabila disifatkan, kepada- 
nya, kegoncangan hal-ihwal orang-orang, terbelakang dan lenyapnya mak- 
sud-maksud orang itu dan sempit kehidupannya, niscaya ia gembira. Ia se- 
lalu menyukai terbelakangnya orang lain dan ia kikir dengan nikmat Allah 
kepada hamba-hambaNya. Seakan-akan mereka mengambil yang demikian 
itu, dari kepunyaannya dan simpanannya. Dikatakan: orang bakhil (orang 
kikir), ialah: orang yang bakhil (kikir) dengan hartanya sendiri. Dan orang 
Shahih (orang loba), ialah: orang yang kikir dengan harta orang lain. Orang 
tersebut kikir dengan nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, dima- 
na tidak ada permusuhan dan ikatan di antara orang tadi dan mereka. Dar 
ini,tidak ada sebab yang nyata, selain dari kekejian pada jiwa dan kehinaan 
pada tabiat, yang telah menjadi sidat (karakter)nya. 

Dan pengobatannya sukar. Karena dengki yang tetap dengan sebab-sebab 
lain, adalah sebab-sebabnya mendatang, yang dapat di gambarkan akan 
menghilang. Lalu ia mengharap pada menghilangkannya. 

Dan ini lebih keji pada sifat (karakter). Tidak dari sebab yang mendatang. 
Maka sukarlah menghilangkannya. Karena menurut kebiasaan, mustahillah 
dapat menghilangkannya. 

Itulah sebab-sebab dengki! Kadang-kadang terkumpul sebahagian sebab-se- 
bab ini atau lebih banyak atu semuanya pada orang seorang. Lalu, dengan 
demikian, bersangatlah dengki pada orang itu. Dan kuat, sebagai suatu ke- 
kuatan, yang tidak sanggup ia menyembunyikannya atu berbaik-baikan. 


229 


Akan tetapi rusaklah hijab (dinding) berbaik-baikan itu. Dan lahirlah per- 
musuhan dengan terang-terangan. Dan pada kebanyakan dengki-dengkian 
itu, berkumpul sejumlah sebab-sebab tersebut. Dan sedikitlah terlepas su- 
atu sebab pun Janpadanyal. 


PENJELASAN: sebab tentang banyaknya tedimbklan di antara teman-te- 
man sebaya, sahabat, saudara, anak paman dan kaum ke- 
rabat. Dan mengudtnya, sedikitnya dan lemahnya pada 
orang-orang lain. 


Ketahuilah, sesungguhnya dengki itu banyak di antara kaum (golongan), 
yang terdapat banyak sebab-sabab yang kami sebutkan tadi, di antara me- 
reka. Dan dengki itu menjadi kuat, di antara kaum yang terkumpul sejum- 
lah sebab-sebab tersebut pada mereka dan menonjol. Karena orang se- 
orang boleh ia berdengki, karena kadang-kadang ia tidak mau menerima 
kesombongan orang. Karena orang itu tekebur dan karena orang itu mu- 
suhnya dan karena sebab-sebab yang lain. 

Sebab-sebab orang itu musuhnya dan karena sebab-sebab yang lain. 
Sebab-sebab tersebut, sesungguhnya banyak di antara kaum-kaum (golong:- 
an-golongan), yang dihimpunkan mereka oleh ikatan-ikatan, dimana de- 
ngan sebab ikatan-ikatan tadi, mereka berkumpul! pada tempat-tempat 
orang berbincang-bincang. Dan mereka mendatanginya dengan berbagai 
macam maksud. Maka apabila salah seorang dari mereka berlainan dengan 
temannya mengenai sesuatu maksud, niscaya liarlah tabiatnya dari teman 
itu. Dan menimbulkan ia marah. Dan melekatlah kedengkian dalam hati- 
nya. Maka pada ketika itu, ia bermaksud menghinakan, bersikap sombong 
terhadap orang itu dan mengimbanginya untuk menyalahi maksudnya. Ia 
benci akan tetapnya orang itu pada nikmat yang menyampaikannya kepada 
maksud-maksudnya. 

Sejumlah dari sebab-sebab itu mempunyai arti yang bersamaan. Karena ti- 
ada ikatan di antara dua orang pada dua negeri yang berjauhan. Maka ti- 
adalah di antara orang itu dengki-mendengki. 

Begitu pula pada dua tempat. Benar, apabila keduanya bertetangga pada 
tempat tinggal atau pasar atau sekolah atau masjid, niscaya keduanya da- 
tang-mendatangi, pada maksud-maksud, yang bertentangan maksud-mak- 
sudnya. Maka berkobarlah dari pertentangan itu, berlarian hati dan kema- 
rahan. Dan dari pertentangan tersebut, berkobarlah sebab-sebab kedengki- 
an yang lain. Dan karena itulah, anda melihat orang berilmu (orang alim), 
dengki kepada orang berilmu. Dan tidak kepada orang abid (orang yang 
banyak ibadahnya). Orang abid itu dengki kepada orang abid. Dan tidak 
kepada orang alim. Pedagang (saudagar) itu, dengki kepada pedagang. 
Bahkan, penjahit itu dengki kepada penjahit. Dan ia tidak dengki kepada 
penjual kain. Tidak lain sebabnya, selain dari kesamaan pada pekerjaan. 


230 


Orang laki-laki itu dengki kepada saudaranya dan anak pamannya, labih 
banyak dari kedengkiannya kepada orang lain. Wanita itu dengki kepada 
madunya (istri suaminya) dan gundik suaminya, lebih banyak dari kedeng- 
kiannya kepada ibu suaminya dan anak perempuan suaminya. Karena mak- 
sud penjual kain itu berbeda dengan maksud penjahit. Maka mereka tidak 
desak-mendesak di atas maksud-mksud itu. Karena maksud penjual kain 
itu kekayaan. Dan ia tidak akan memperoleh kekayaan itu, selain dengan : 
banyak langganan. Dan ia akan berebut-rebutan dengan penjual kain yang 
lain, karena langganan penjual kain, tidak dicari oleh tukang jahit. Tetapi 
dicari oleh penjual kain. Kemudian desak-mendesaknya penjual kain yang : 
menjadi tetangganya itu, lebih banyak daripada desak mendesaknya yang 

jauh ke tepi pasar. Maka tak dapat dibantah, adanya kedengkiannya kepada 
tetangga itu, lebih banyak. 

Begitu pula orang yang berani, akan deni kepada orang yang berani. Dan 
ia tidak akan dengki kepada orang alim. Karena maksudnya, supaya ia di- 
sebut sebagai orang berani dan termasyhur dengan keberanian itu. Dan ia 
menjadi-satu-satunya, yang bersifat dengan yang tersebut. Dan orang alim 
tidak akan mendesaknya atas maksud itu. 

Begitu pula orang alim akan dengki kepada orang alim. Dan ia tidak akan 
dengki kepada orang berani. Kemudian, dengkinya juru nasehat (mubal- 
ligh atau wa'idh) kepada juru nasehat itu, lebih banyak dari dengkinya ke- 
pada ahli figh (orang fagih) dan tabib (dokter). Karena desak-mendesaknya 
di antara keduanya kepada suatu maksud itu lebih khusus. 

Maka pokok asal-usul dengki-berdengkian ini, ialah permusuhan. Dan asal- 
usul permusuhan, ialah desak-mendesak di antara keduanya pada suatu 
maksud. Dan maksud yang satu itu, tiada akan menghimpunkan dua orang 
yang berjauhan. Akan tetapi yang bersesuaian. Maka karena itulah, banyak 
kedengkian di antara keduanya. Benar, orang yang bersangatan lobanya 
kepada kemegahan dan menyukai suaranya terdengar kesegenap penjuru 
dunia, dengan segenap isinya, maka sesungguhnya ia akan dengki kepada 
setiap orang yang ada di alam ini, walau pun ia jauh dari orang yang bersa- 
ma-sama ingin memperoleh bahagian dalam perkara yang dibanggakannya. 
Sumber semuanya itu, ialah: mencintai dunia. 

Sesungguhnya dunia, ialah yang menyempitkan kepada orang-orang yang 
desak-mendesak. Adapun akhirat, maka tak ada kesempitan padanya. Dan 
sesungguhnya yang seumpama akhirat itu, ialah: kenikmatan ilmu. Maka 
tak dapat dibantah, bahwa orang yang menyukai mengenal (ma'rifah) Allah 
Ta'ala, mengenal sifat-sifatNya, para malaikatNya, nabi-nabiNya, alam ma- 
lakut langit dan bumiNya, niscaya ia tiada akan dengki kepada orang lain, 
apabila ia mengetahui yang demikian juga. Karena mengenal (ma'rifah) itu 
tiada akan menyempitkan orang-orang yang mengenal (orang'arfin) itu. . 
Bahkan, suatu ilmu yang diketahui, akan diketahui oleh beribu-ribu orang 
berilmu. Ia merasa gembira dengan ma'rifahnya itu dan merasa lazat cita 


231. 


rasanya. Dan tiada akan berkurang kelazatan bagi seseorang, disebabkan 
orang lain. Akan tetapi dengan banyaknya orang yang mengetahuinya, 
akan berhasil penambahan kejinakanhatidan buah memperoleh faedah dan 
memfaedahkan kepada orang Jain. 

Maka karena itulah, tidak ada dengki-mentengki di antara ulama-ulama 
agama ('ulamau'ddin). Karena maksud mereka itu mengenal (ma'rifah) 
Allah Ta'ala. 

Dan itu lautan yang luas, yang tidak sempit mengenai apa yang disisi Allah 
Ta'ala. Karena nikmat yang paling mulia disisi Allah Ta'ala ialah kelazatan 
bertemu dengan Dia. Dan tak ada padanya yang menghalangi dan yang de- 
sak-mendesak. Dan oleh sebahagian yang memandang, tiada akan 
menyempitkan kepada sebahagian, Akan tetapi kejinakan hati bertambah 
dengan banyaknya mereka. 

Benar, para ulama itu apabila bermaksud de ilmunya, akan harta dan. 
kemegahan, niscaya mereka dengki-mendengki. Karena harta itu benda 
dan barang bertubuh. Apabila jatuh dalam tangan seseorang, niscaya terle- 
paslah tangan orang lain daripadanya. 

Arti kemegahan, ialah: memiliki hati. Dan manakala telah penuh hati sese- 
orang, dengan pengagungan seorang alim (ulama), niscaya -tidak mustahil- 
ia berpaling dari penghormatan kepada ulama lain. Atau penghormatan itu 
berkurang. Maka yang demikian itu, menjadi sebab bagi dengki-mendeng- 
ki. Dan apabila hati itu penuh dengan kegembiraan mengenal (ma'rifah)- 
Allah Ta'ala, niscaya yang demikian tiada akan mencegah untuk penuhnya 
hati orang Jain dengan ma'rifah tersebut dan untuk bergembira dengan 
yang demikian. 

Perbedaan antara ilmu dan harta, ialah, bahwa harta itu tiada akan bertem- 
pat pada tangan seseorang, sebelum ia berpindah dari tangan orang lain. 
Sedang ilmu dalam hati seorang alim itu tetap dan dapat bertempat dalam 
hati orang lain, dengan mengajarinya, tanpa ilmu itu berpindah dari hati- 
nya. Dan harta itu bertubuh dan merupakan benda-benda dan mempunyai 
kesudahan. Maka jikalau manusia memiliki semua yang pada bumi, niscaya 
tiada lagi tinggal harta sesudahnya, yang akan dimiliki oleh orang lain. Dan 
ilmu itu tiada mempunyai kesudahan dan tiada tergambar akan kelengkap- 
annya. Maka barangsiapa membiasakan dirinya bertafakkur tentang kea- 
gungan dan kebesaran Allah, alam malakut bumiNya dan IangitNya, nisca- 
ya jadilah yang demikian itu lebih lazat padanya dari semua nikmat. Dan ia 
tiada terlarang daripadanya dan tiada yang mendesak: Maka tiadalah dalam 
hatinya kedengkian kepada seseorang dari mahluk. Karena orang lain juga, 
kalau mengetahui seperti ma'rifahnya, niscaya tiada akan berkurang dari 
kelezatannya. Bahkan, kelezatan itu bertambah dengan kejinakan hatinya. 
Maka kelazatan mereka dalam membaca keajaiban alam malakut secara te- 
rus-menerus itu, lebih besar dari kelazatan orang yang memandang kepada 
kayu-kayuan sorga dan taman-tamannya dengan mata zahiriah. Sesungguh- 


232 


nya kenikmatan bagi orang yang berma'rifah (orang 'arif) dan sorganya, 
ialah ma'rifahnya, yang menjadi sifat dirinya. Ia merasa aman dari hilang- 
nya. Dan ia akan memetik buahnya untuk selama-lamanya. Maka ia de- 
ngan nyawa dan hatinya, memakan buah-buah ilmunya. Dan itu buah-buah 
yang tiada terputus dan terlarang. Bahkan memetiknya dekat sekali. Yaitu, 
walaupun ia memejamkan mata zahiriahnya, maka rohnya bermain-main 
dalam sorga tinggi dan per Ke Danan yang penuh bunga-bungaan, untuk sela- 
ma-lamanya. 

Kalau diumpamakan, banyaknya orang 'arifin (orang yang berilmu ma'ri- 
fah), niscaya tiadalah mereka itu berdengki-dengkian. Akan tetapi adalah 
mereka seperti barber oleh Allah Tuhan Rabbul'alamin, tentang 


mereka:- Da3 25. Me Ajeisnaik 23 3 3053 

(VR Ta 
(Wa naza'naa maa fii shuduu-rihim min ghillin ikhwaa-nan 'alaa sururin 
mutagaa-biliin). | 
Artinya: "Dan Kami buangkan segala kedengkian yang ada dalam hati me- 
reka, (sehingga mereka menjadi) bersaudara, berhadap-hadapan di atas 
ranjang”. S.Al-Hijr, ayat 47. 
Maka inilah keadaan mereka dan mereka itu jauh dalam dunia. Maka apa- 
kah yang disangka pada mereka, ketika terbukanya tutup dan menyaksikan 
YANG DICINTAI pada hari kesudahan (akhirat)? | 
Jadi tiadalah akan tergambar, bahwa dalam sorga itu ada dengki-men- 
dengki. Dan tidak akan ada, diantara ahli sorga dalam dunia dengki-men- 
dengki. Karena sorga itu tak ada sempit-menyempit dan desak-mendesak 
kan di dalamnya. Dan sorga itu tiada akan tercapai, selain dengah ma'ri- 
fah Allah Ta'ala, yang tidak pula desak-mendesakkan padanya, dalam 
dunia. Maka ahli sorga itu dengan sendirinya, terlepas dari kedengkian 
pada semuanya, di dunia dan di akhirat. Bahkan kedengkian itu, termasuk 
sebahagian dari sifat orang-orang yang dijauhkan dari keluasan sorga ting- 
gi, ke tempat yang sempit kepenjaraan neraka jahannam. Dan karena 
itulah, dengan sebab kedengkian, maka diketahui setan yang terkutuk. 
Dan disebutkan, setengah dari sifat-sifatnya, ialah: bahwa ia dengki 
kepada Adam a.s., terhadap kepada pilihan yang dikhususkan kepada 
Adam a.s. Dan tatkala setan itu diajak bersujud, lalu ia menyombong, 
enggan, melawan dan ingkar. | 
Sesungguhnya anda tahu, bahwa tak ada kedengkian, selain karena mem- 
bawa kepada suatu maksud yang sempit daripada dilaksanakan dengan ke- 
seluruhan. Dan karena inilah, anda tiada akan melihat manusia dengki- 
mendengki dalam memandang kepada hiasan langit. Dan dengki-mendeng- 
ki dalam melihat taman-taman yang menjadi sebahagian yang sedikit dari 
keseluruhan bumi. Dan semua bumi itu, tiadalah mempunyai timbangan, 
dengan dibandingkan kepada langit. Akan tetapi, langit karena luas penju- 


233 


ru-penjurunya itu menjadi sempurna dengan semua pandangan mata. Maka 
tiadalah pada langit itu sekali-kali desak-mendesak dan dengki-mendengki. 
Haruslah anda, kalau anda itu dapat melihat dan belas-kasihan kepada di- 
ri anda sendiri, supaya mencari nikmat, yang tak ada padanya desak-men- 
desak dan mencari kelazatan yang tak ada padanya kekeruhan. Dan yang 
demikian itu, tiada akan didapati di dunia, selain pada ma'rifah Allah 
'Azza wa Jalla, pada ma'rifah sifat-sifatNya, afalNya, keajaiban alam ma- 
lakut langit dan bumi. Dan yang demikian tiada akan tercapai di akhirat, 
selain dengan ma'rifah ini juga. 

Jikalau anda tiada rindu kepada ma'rifah Allah Ta'ala dan tiada memper- 
oleh kelazatannya dan lumpuh pendapat anda dari anda dan lemah keingin- 
an anda pada ma'rifah tersebut, maka dalam hal yang demikian, anda di- 
ma'afkan. Karena orang yang lemah syahwat (al-'amin), tiada ingin kepada 
kelazatan bersetubuh. Anak kecil tiada ingin kepada keenakan memiliki se- 
suatu. Sesungguhnya ini adalah kelazatan -kelazatan yang khusus laki-laki 
mengetahuinya, tidak anak-anak dan orang-orang banci (yang menyerupa- 
kan diri dengan wanita). Maka seperti itu pula kelazatan ma'rifah, yang au 
sus diketahui oleh laki-laki. FirmanNya:- 


- Ban ai D 
Rn 0 AI ITN JAE RUSN Jln 


(Rijaalun Jaa tulhiihim tijaaratun wa laa bai-unfan dzik-rillaah) | 
Artinya: "Laki-laki yang tidak dipermainkan oleh perniagaan dan jual-beli 
daripada mengingati Allah (dzikru'llah).”. Dan tidak rindu kepada kelazat- 
ank ini, selain mereka. Karena rindu itu sesudah dirasakan (dzaug). Dan si- 
apa yang tidak merasakan, niscaya tiada mengenalnya. Dan siapa yang tiada 
mengenalnya, niscaya tiada akan merindukannya. Dan siapa yang tiada me- 
rindukannya, niscaya tiada akan mencarinya. Dan siapa yang tiada mencari- 
nya, niscaya tiada akan mengetahuinya. Dan siapa yang tiada mengetahui- 
nya, niscaya kekallah bersama orang-orang yang tidak diberikan (al-mah- 
ruumiin), pada tingkat yang paling bawah. 

Pet o-0- 

HS RENA 3 USA 
(KN JAP 21) 

(Wa man ya'syu an dzik-rirah-maani, nugay-yidl lahu syaithaanan, fa huwa 
lahu gariin). 
Artinya: "Siapa yang tiada memperdulikan pengajaran Tuhan Yang Pemu- 
rah itu, akan Kami adakan baginya orang jahat (setan). Dan itulah yang 
menjadi temannya”. S.Az-Zukhruf, ayat 36. 


234 


PENJELASAN: obat yang akan meniadakan penyakit kedengkian dari ha- 
ti. | | 


Ketahuilah, bahwa kedengkian itu sebahagian dari penyakit-penyakit besar 
bagi hati. Dan penyakit-penyakit hati itu tiada akan dapat di obati, selain 
dengan ilmu dan amal. Dan ilmu yang bermanfa'at bagi penyakit dengki, : 
jalah: bahwa anda mengetahui dengan keyakinan, bahwa kedengkian itu 
melarat atas diri anda pada dunia dan agama. Dan tak ada melaratnya atas 
orang yang didengkikan, pada dunia dan agama. Akan tetapi ia memper- 
ojeh manfa'at pada dunia dan agama. 

Manakala anda mengetahui ini dari penglihatan Maba dan penglihatan 
itu bukan musuh diri anda dan teman musuh. anda, niscaya tidak mustahil, 
anda akan berpisah dari kedengkian. 

Tentang kedengkian itu melarat kepada anda pada agama, yaitu: bahwa an- 
da dengan kedengkian, telah marah kepada tagdir (gadla”) Allah Ta'ala. 
Anda benci kepada nikmatNya yang dibagi-bagikanNya di antara hamba- 
hambaNya. Dan kepada keadilanNya yang ditegakkanNya pada kerajaan- 
Nya dengan hikmahnya yang tersembunyi. Lalu anda menantang yang de- 
mikian dan mernandang keji. Dan inilah suatu penganiayaan atas biji mata 
tauhid dan suatu kotoran pada mata iman. Cegahlah dirimu dari keduanya, 
dari penganiayaan kepada agama. Dan sesungguhnya telah bertambah ke- 
pada yang demikian, bahwa anda telah menipu seorang.laki-laki mu'min. 
Anda tinggalkan menasehatinya. Anda berpisah dengan wali-wali dan nabi- 
nabi Allah, tentang cintanya mereka akan kebajikan kepada hamba-hamba- 
Nya. Anda bersekutu dengan Iblis dan orang-orang kafir lainnya, tentang 
kesukaan mereka akan bala-bencana kepada orang-orang yang beriman dan 
hilangnya kenikmatan. Inilah kekejian dalam hati, yang akan memakan se- 
gala kebaikan hati, sebagaimana api memakan kayu kering!. Kekejian hati 
itu akan meaghapus segala kebaikan hati, sebagaimana malam menghapus 
kan siang. 

Tentang kedengkian itu melarat kepada anda pada dunia, maka yaitu: bah- 
wa anda akan merasa kepedihannya pada dunia, dengan kedengkian anda. 
Atau anda akan merasakan azabnya. Dan anda selalu dalam dukacita dan 
kesedihan. Karena musuh-musuh anda tiada akan dilepaskan oleh Allah 
Ta'ala dari nikmat-nikmat yang dicurahkanNya kepada mereka. Maka se- 
. nantiasalah anda merasa azab kesengsaraan dengan setiap nikmat yang an- 
da lihat. Dan anda merasa kepedihan, dengan setiap bencana yang berpa- 
ling (berpindah) dari mereka. Lalu kekallah anda dalam keadaan kesedihan 
tiada memperoleh apa-apa, hati bercabang dan dada sempit. Telah menim- 
pa anda yang diingini oleh musuh anda dan yang anda ingini untuk musuh 
anda. Anda menghendaki bencana itu untuk musuh anda, lalu bencana itu 
pada waktu itu juga, menjadi bencana anda dan kesedihan anda. Dan da- 
lam pada itu, nikmat tersebut senantiasa pada orang yang didengkikan, de- 


235 


ngan kedengkian anda. Jikalau sekiranya anda tiada beriman dengan 
kebangkitan dan hitungan amal (hisab di akhirat), niscaya menurut kehen- 
dak kecerdikan, jikalau anda berakal waras, anda akan takut dari kedeng- 
kian itu. Karena padanya kepedihan hati dan jahatnya, serta tiada berman- 
fa'at. Maka bagaimana, sedang anda tahu, bahwa pada kedengkian itu ter- 
dapat azab yang sangat pedih di akhirat. Maka alangkah mengherankan da- 
ri orang yang berakal waras, bagaimana ia berbuat untuk kemarahan Allah 
Ta'ala, tanpa manfa'at yang diperolehnya. Akan tetapi, serta kemelaratan 
yang akan ditanggungnya dan kepedihan yang akan dideritainya. Lalu bina- 
salah agama dan dunianya, tanpa kegunaan dan faedah. 

Adapun tak ada melaratnya kepada yang didengkikan pada agama dan du- 
nianya, maka itu jelas. Karena nikmat itu tiada hilang daripadanya dengan 
kedengkian engkau. Akan tetapi apa yang telah ditagdirkan oleh Allah Ta- 
'ala dari kedatangan kebahagiaan dan kenikmatan maka tak dapat tidak, 

akan kekal sampai kepada masa tertentu,yang telah ditagdirkan oleh Allah 
Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada upaya untuk menolaknya. Bahkan, tiap 
sesuatu pada sisiNya itu dengan takaran yang ditentukan. Dan bagi tiap- 
tiap ajal yang akan datang itu, sudah tertulis. Kare na itulah, salah seorang 
dari para nabi mengadu kepada Allah Ta'ala, dari hal seorang wanita zalim, 
yang menguasai orang banyak. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepa- 
da nabi tersebut, supaya ia lari dari hadapan wanita itu. Sehingga berlatulah 
hari-hari kekuasaannya. Artinya: apa yang KAMI ditagdirkan pada azali, 
tiada jalan untuk merobahnya. Maka bersabarlah, sehingga berlalulah masa 
yang telah terdahulu tagdir, dengan terus-menerusnya kedatangan kebaha- 
giaan kepada wanita tersebut. 

Manakala nikmat itu tidak hilang dengan kedengkian, maka tiadalah mela- 
ratnya orang yang didengkikan itu pada dunia. Dan tidak ada atasnya dosa 
pada hari akhirat. Mungkin anda berkata: kiranya nikmet itu hilang dari 
orang yang didengkikan dengan kedengkianku! 

Ini adalah sangat bodoh! Sesungguhnya itu bencana yang anda ingini perta- 
ma bagi diri anda sendiri. Maka sesungguhnya anda juga, tiada akan terle- 
pas dari musuh, dengan kedengkian anda. Maka jikalau nikmat itu hilang 
dengan kedengkian, niscaya tiada akan kekal nikmat Allah Ta'ala kepada 
anda dan kepada seorangpun dari makhluk. Dan tiada pula kekal kenik- 
matan iman. Karena orang-orang kafir itu dengki kepada Orang Orang mu- 
'min, Jantaran imannya. Allah Ta'ala berfirman:- 


Ya as ASN Ya P3 2 539 
Wat. Hanan Hama Jie 


(Wadda katsii-run min ahlil-kitaabi, lau yarudduu-nakum, min bardii iimaa- 
nikum kuffaaran hasadan min'indi anfusihim). 
Artinya: "Kebanyakan dari orang-orang keturunan: Kitab ingin, kiranya 


236 


mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah beriman, dise- 
babkan kedengkian dalam jiwa mereka”. S.Al-Bagarah, ayat 109. 
Karena apa yang dikehendaki oleh pendengki itu, tiada akan terwujud. Be- 
nar, pendengki itu menyesatkan dengan kehendaknya, akan kesesatan ke- 
pada orang lain. Sesungguhnya kehendak kufur itu kufur. Maka siapa yang 
mengingini hilangnya nikmat dari orang yang didengkikan, dengan kedeng- 
kian, maka seolah-olah ia menghendaki di cabut nikmat keimanan, dengan 
kedengkian orang-orang kafir. Dan demikian juga nikmat-nikmat yang lain. 
Jikalau anda mengingini akan hilangnya nikmat dari makhluk, dengan ke- 
dengkian anda dan tiada hilangnya nikmat dari anda, dengan kedengkian 
orang lain dari anda, maka ini sangat bodoh dan dungu. Sesungguhnya ma- 
sing-masing orang pula dari pendengki-pendengki yang dungu, mengingini 
untuk dikhususkan dengan kekhususan ini. Dan tidaklah anda lebih utama 
dari selain anda. Maka nikmat Allah Ta'ala kepada anda, bahwa tiada hi- 
lang dengan kedengkian itu, termasuk yang harus anda mensyukurinya. 
Dan anda dengan kebodohan anda, tiada menyukai nikmat itu. 

Adapun, bahwa orang yang didengkikan itu akan memanfa'atkannya pada 
Agama dan dunia, maka itu sudah jelas. Kemanfa'atannya pada agama, 
ialah: bahwa orang itu teraniaya (madhlum) dari pihak anda. Lebih-lebih, 
apabila kedengkian itu membawa anda kepada perkataan dan perbuatan, 
dengan umpatan, celaan, membuka rahasianya dan menyebutkan keburuk- 
an-keburukannya. 

Maka ini adalah hadiah-hadiah, yang anda hadiahkan kepadanya! Ya'ni: 
anda dengan demikian, menghadiahkan kebaikan-kebaikan anda kepada- 
nya. Sehingga anda menemuinya di akhirat, dimana anda menjadi bangke- 
rut (muflis), yang diharamkan dari nikmat, sebagaimana anda diharamkan 
dari nikmat itu di dunia. Maka seolah-olah anda menghendaki hilangnya 
nikmat dari orang itu, lalu tidak hilang. Benar, Allah mempunyai nikmat 
padanya, karena IA mencurahkan taufig kepada anda bagi kebajikan-keba- 
jikan. Lalu anda pindahkan kebajikan-kebajikan itu kepadanya. Maka an- 
da tambahkan kepadanya nikmat, kepada nikmat yang sudah ada. Dan an- 
da tambahkan kepada diri anda, kemurkaan, kepada kemurkaan yang su- 
dah ada. | 

Adapun kemanfa'atannya di dunia, maka yaitu: bahwa maksud makhluk 
yang terpenting, ialah: kejahatan bagi musuhnya, kesusahan dan kedurha- 
kaan bagi musuh itu. Dan supaya musuh itu tersiksa dan berduka-cita. Dan 
tiadalah azab yang paling pedih, dimana anda berada didalamnya, dari ke- 
pedihan dengki. Dan cita-cita musuh anda yang penghabisan, ialah: bahwa 
mereka berada dalam kenikmatan dan anda berada dalam kesusahan dan 
kerugian, disebabkan mereka. Dan anda telah berbuat dengan diri anda 
sendiri, apa yang menjadi kehendak mereka. Dan karena itulah, musuh an- 
da tiada mengingini akan matinya anda. Tetapi ia mengingini, lamanya hi- 
dup anda. Akan tetapi, dalam azab kedengkian. Supaya anda melihat kepa- 


237 


da nikmat Allah padanya. Lalu putuslah hati anda, karena kedengkian. Ka- 
rena itulah, orang bermadah:- 


Musuh-musuh itu tiada mati, 

akan tetapi mereka hidup berkekalan. 
Senghingga mereka melihat padamu nanti, 
hal-hal yang menyakitkan. 


Senantiasa engkau didengkikan, 

di atas sesuatu kenikmatan. 

Sesungguhnya yang memperoleh kesempurnaan, 
ialah orang yang didengkikan. 


Kegembiraan musuhmu dengan kesedihan engkau dan kedengkian engkau 
itu, lebih besar daripada kegembiraannya dengan nikmatnya. Jikalau ia 
mengetahui akan kelepasanmu dari kepedihan dengki dan azabnya, niscaya 
yang demikian itu adalah bencana yang paling besar dan mala-petaka bagi- 
nya. Tidaklah engkau, tentang kesedihan dengki yang selalu engkau alami, 
selain sebagaimana yang diingini oleh musuhmu. 

Apabila ini engkau perhatikan, niscaya engkau ketahui, bahwa engkau itu 
musuh dirimu sendiri dan teman musuhmu, apabila engkau perbuat apa 
yang engkau perlukan di dunia dan di akhirat. Dan musuhmu mengambil 
manfa'atnya di dunia dan di akhirat. Dan jadilah engkau tercela pada Al- 
Khalig (Tuhan) dan makhluk, memperoleh kesengsaraan pada masa seka- 
rang dan masa yang akan datang. Dan kenikmatan bagi orang yang dideng- 
kikan itu kekal terus, engkau kehendaki yang demikian atau engkau tolak. 
Kemudian, engkau tiada akan terbatas, kepada menghasilkan kehendak 
musuh engkau,sehingga sampailah engkau kepada memasukkan kegembira- 
an yang terbesar kepada Ibiis, dimana Iblis itu adalah musuhmu yang terhe- 
bat. Karena, manakala ia melihat engkau tiada memperoleh kenikmatan 
ilmu, wara', kemegahan dan harta, yang tertentu untuk musuh engkau, 
tidak bagi engkau, niscaya Iblis itu takut, bahwa engkau menyukai yang de- 
mikian untuk musuh engkau itu. Lalu engkau berkongsi dengan musuhmu 
itu pada pahalanya, disebabkan kesukaan tadi. Karena orang yang menyu- 
kar kebajikan bagi kaum muslimin, niscaya adalah ia berkongsi pada keba- 
jikan tersebut. Dan orang yang tiada dapat berhubungan dengan orang- 
orang yang berkedudukan tinggi pada agama, niscaya tiada akan hilang ba- 
ginya, pahala kecintaan kepada mereka, manakala ia mencintai yang demi- 
kian. Lalu Iblis takut, bahwa engkau mencintai akan apa, yang dianugerah- 
kan oleh Allah kepada hambaNya, dari kebaikan agama dan dunianya. 
Lalu engkau memperoleh kemenangan dengan pahala kecintaan itu. Maka 
Iblis itu marah kepada engkau, sehingga engkau tiada berhubungan dengan 
kecintaan engkau, sebagaimana engkau tiada berhubungan dengan amaliah 
engkau. 


238 


Seorang Arab dusun bertanya kepada Nabi s.a.w.: "Wahai Rasulu'llah! 
Ada orang yang mencintai kaumnya dan ia tiada berhubungan dengan me- 
reka”. | 

Nabi s.a.w. Jalu menjawab:- 


aga Sagar 1 


(Al-mar-u ma'a man ahabba). 

Artinya: "Manusia itu bersama orang yang dicintainya” .(1). 

Seorang Arab dusun berdiri dihadapan Rasulu'ilah s.a.w. yang sedang ber- 
khutbah, seraya bertanya: "Wahai Rasulu'llah! Kapan kiamat?”. 

Lalu Rasulu'llah s.a.w. menjawab:- 


Pa s3 
CL OS Acika 


(Maa a'dad-ta lahaa). 

Artinya: "Apakah yang telah engkau sediakan untuk kiamat itu?”. 

Arab dusun itu menjawab: "Aku tiada menyediakan untuk hari kiamat itu, 
dengan banyak shalat dan puasa, selain aku sesungguhnya mencintai Allah 
dan RasuluNya”. 

Lalu Rasulu'llah s.a.w. menjawab:- 


“03 AN ebanaian N 


8 Large 2yA pa Lah 


(Anta ma aman ahbabta). 

Artinya: "Engkau bersama orang yang engkau cintai”.(2). 

Anas r.a. berkata: "Tiada kegembiraan orang-orang muslim sesudah mere- 
ka Islam, seperti kegembiraan mereka ketika itu”-suatu isyarat, bahwa ke- 
gemaran mereka yang terbesar, ialah: mencintai Allah dan RasulNya. 
Anas r.a. berkata: "Kami mencintai Rasul'llah, Abubakar dan Umar dan 
kami tiada bekerja seperti pekerjaan mereka. Kami mengharap bahwa ka- 
mi berada bersama mereka”. | 

Abu Musa Al-Asy'ari r.a. berkata: "Aku bertanya: "Wahai Rasulu'llah! 
Orang yang mencintai orang-orang yang mengerjakan shalat dan.ia tidak 
mengerjakan shalat. Ia mencintai orang yang mengerjakan puasa dan ia ti- 
dak mengerjakan puasa”. Sampai Abu Musa menghitung: beberapa hal 
yang lain. 

Lalu Nabi s.a.w. menjawab:- 


Ah oo 


5 da 





(W) Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. 
(2) Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas r.a. 


239 


(Huwa ma'a man ahabba). 

Artinya: "Ia bersama orang yang dicintainya”. (1). 

Seorang. laki-laki berkata kepada Umar bin Abdul-'aziz r.a.: ”Sesungguh- 
nya ada yang mengatakan: "Jikalau engkau sanggup untuk menjadi orang 
berilmu, maka hendaklah engkau menjadi orang berilmu! Jikalau engkau 
tidak sanggup menjadi orang berilmu, maka hendaklah engkau menjadi 
orang yang mempelajari ilmu (pelajar)! Jikalau engkau tidak sanggup men- 
jadi orang yang mempelajari ilmu, maka cintailah mereka! Maka jikalau 
engkau tidak sanggup, maka jangan engkau memarahi mereka!”. 

Lalu Umar bin Abdul-'aziz r.a. menjawab: ”Subhana'llah! (Mahasuci Al- 
lah).. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi kita jalan keluar”. 
Maka lihatlah sekarang, bagaimana Iblis dengki kepada engkau. Lalu dihi- 
langkannya pada engkau pahala kecintaan. Kemudian, ia tidak merasa cu- 
kup dengan itu, sehingga ia memarahkan kepada engkau saudara engkau. 
Dan dibawanya engkau kepada kebencian. Sehingga engkau berdosa. Ba- 
gaimana tidak! Ja mengharap engkau akan berdengki-dengkian dengan 
orang dari ahli ilmu. Dan engkau menyukai, bahwa ahli ilmu itu salah pa- 
da agama Allah Ta'ala. Dan terbuka kesalahannya, supaya tersiar. Dan 
engkau menyukai, bahwa lidahnya kelu, sehingga ia tidak berkata-kata. 
Atau ia sakit, sehingga ia tidak mengajar dan tidak belajar. Dosa manakah 
yang lebih dari demikian? Mudah-mudahan kiranya engkau! Karena hilang- 
nya perhubungan engkau dengan dia, kemudian, engkau merasa susah de- 
ngan sebab dia, niscaya engkau selamat dari dosa dan azab akhirat. Telah 
datang pada hadits: 


KEBUN ai Eee NA 
(Ahlul-jannati tsalaa-tsatun: al-muhsinu wal-muhibbu 3 wal-kaffu'anhu). 
Artinya: "Ahli sorga itu tiga: orang yang berbuat baik, orang yang mencin- 
tai kepada orang yang berbuat baik dan orang yang Masa dari orang 
yang berbuat baik”.(2). 
Artinya: orang yang mencegah kesakitan dari orang yang berbuat baik, 
mencegah kedengkian, kemarahan dan kebencian. 
Maka perhatikanlah, bagaimana Iblis menjauhkan engkau dari semua jalan 
masuk yang tiga itu. Sehingga engkau tidak menjadi sekali-kali dari salah 
seorang dari yang tiga tadi. Sesungguhnya telah tembus kedengkian Iblis 
pada engkau. Dan tidak tembus kedengkian engkau pada musuh engkau. . 
Akan tetapi atas diri engkau. Akan tetapi, jikalau engkau dibukakan de- 
ngan keadaan engkau itu, pada waktu jaga atau waktu tidur, niscaya eng- 
kau melihat diri engkau, hai orang pendengki, dalam bentuk orang yang 
melemparkan panah kepada musuhnya. Supaya mengenai tempat pembu- 
nuhannya. Lalu tiada mengenainya, akan tetapi kembali kepada mata- 
W) Hadits ini dirawika Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari. 
(22) Menurut Al-Iragi..ia tidak pernah menjumpai hadits ini. 


240 


hitamnya yang kanan. Lalu dicabutnya. Maka bertambahlah kemarahan- 
nya. Lalu ia kembali kali kedua. Maka dilemparkannya yang lebih keras 
dari yang pertama. Lalu kembali kepada matanya yang lain. Maka dibuta- 
kannya. Lalu bertambahlah kemarahannya. Maka ia kembali kali ketiga. 
Lalu ia kembali kepada kepalanya, ialu dilobanginya. Dan musuhnya itu se- 
lamat pada setiap hal yang tersebut. Dan ia kembali kepada musuhnya ber- 
kali-kali. Dan musuh-musuhnya dikehihagnya « itu bergembira-ria dan ter- 
tawa atas sikapnya. 

Inilah halnya orang pendengki dan perlakuan setan kepadanya. 

Akan tetapi keadaanmu pada kedengkian itu lebih keji dari ini. Karena 
lemparan yang kembali itu tidak menghilangkan, selain dua mata. Dan ji- 
kalau kedua mata itu tetap baik, niscaya sudah pasti hilang keduanya de- 
ngan mati. Dan dengki itu kembali dengan dosa. 

Dan dosa itu tiada haling dengan mati. Dan mungkin ia akan membawanya 
kepada kemarahan Allah dan kepada neraka. Maka dari pada hilang mata- 
nya di.dunia, maka lebih baik baginya, mata itu tetap baik, dimana ia akan 
masuk neraka dengan mata itu. Lalu mata itu dicabut oleh kepanasan api 
neraka. 

Maka perhatikanlah, betapa Allah menuntut balas (intigam) dari pendeng- 
ki, apabila ia berkehendak hilangnya nikmat dari orang yang didengkikan. 
Maka Allah tiada menghilangkan nikmat dari orang yang didengkikan. Ke- 
mudian, dihilangkanNya dari orang yang dengki (pendengki). Karena sela- 
mat dari dosa itu suatu nikmat. Dan selamat dari kesedihan-dan kesakitan 
itu suatu nikmat, yang telah hilang kedua nikmat itu dari padanya, karena 
membenarkan firman Allah Ta'ala:- 


Cb MAN digre BEI, 


(Wa laa yahii-gulmakrus-sayyi-u illaa bi-ahlih). 

Artinya: "Dan rencana kejahatan itu hanyalah akan menimpa orang yang 
mempunyai rencana itu sendiri”. S.Fathir, ayat 43. 

Kadang-kadang pendengki banyak mendapat percobaan dengan suatu, 
yang diingininya bagi musuhnya. Dan sedikitlah orang yang menyukai akan 
bencana kepada orang lain, melainkandiasendiri akan memperoleh perco- 
baan seperti bencana itu. Sehingga Aisyah r.a. pernah berkata: ”Aku tiada 
bercita-cita akan sesuatu bagi Usman, melainkan lalu menimpa kepada di- 
riku. Sehingga jikalau aku bercita-cita pembunuhan bagi Usman, niscaya 
aku akan dibunuh orang”. 

Maka inilah dosa kedengkian itu 1 sendiri! Lalu bagaimana yang ditarik oleh 
kedengkian, tentang perselisihan, mengingkari kebenaran, kelancaran lidah 
dan tangan dengan perbuatan-perbuatan keji, pada mencari kesembuhan 
dari musuh. Dan itulah penyakit yang telah membinasakan ummat-ummat 
yang lampau! 


241 


Maka inilah obat-obat ilmiah! Manakala.manusia berfikir padanya dengan 
otak yang jernih dan hati yang terbuka, niscaya padamlah api kedengkian 
dari hatinya. Dan ia akan tahu, bahwa itu yang membinasakan dirinya, 
menggembirakan musuhnya, memarahkan Tuhannya dan mengeruhkan ke- 
hidupannya. 

Adapun amal yang bermanfa'at padanya, maka yaitu, bahwa: kedengkian 
itu di hukum. Setiap apa yang dikehendaki oleh kedengkian, baik perkata- 
an atau perbuatan, maka seyogialah ia memberatkan dirinya yang berla- 
wanan dengan itu. Kalau kedengkian itu menggerakkannya kepada mencaci 
orang yang didengkikannya, niscaya diberatkannya lidahnya untuk memuji 
dan menyanjung orang itu. Jikalau kedengkian itu membawanya kepada 
menyombong terhadap orang yang didengkikannya, niscaya ia mengharus- 
kan dirinya merendahkan diri dan meminta ma'af pada orang itu. Dan ka- 
lau kedengkian itu menggerakkannya kepada mencegah kenikmatan kepa- 
da orang yang didengkikannya, niscaya ia mengharuskan dirinya menam- 
bahkan kenikmatan kepada orang yang didengkikan itu. | 
Maka manakala ia berbuat demikian dengan memaksakan diri dan diketa- 
hui oleh orang yanyp didengkikan, niscaya baiklah hatinya dan akan men- 

cintainya. Dan manakala telah menampak kecintaannya, niscaya pendeng- 
ki itu kembali, lalu mencintainya. Dan terjadilah dari yang demikian itu, 
kesesuaian yang akan memotong unsur kedengkian. Karena merendahkan 
diri, memuji, menyanjung dan melahirkan kegembiraan dengan nikmat 
itu, akan menarik hati orang yang memperoleh nikmat. Akan menghalus- 
kan dan melembutkannya. Dan akan membawanya kepada mengimbangi 
yang demikian, dengan perbuatan kebaikan. Kemudian perbuatan kebaik- 
an itu .akan kembali kepada yang pertama. Lalu baiklah hatinya dan jadi- 
lah apa yang dipaksakannya pada mula-mula, menjadi tabiat (karakter) 
yang lain. Dan tidak akan dicegahnya dari yang demikian, oleh perkataan 
setan kepadanya: "Jikalau engkau merendahkan diri dan memujinya, nis- 
caya engkau akan dibawa oleh musuh kepada kelemahan atau kepada 
kemunafikan (nifag) atau ketakutan. Dan yang demikian itu, suatu kehi- 
naan dan kerendahan”. | 

Dan yang demikian adalah dari penipuan dan godaan setan. Bahkan, ber- 
baik-baikan (al-mujamalah), baik dengan memberatkan diri atau telah 

. menjadi tabi'at, akan menghancurkan tanda permusuhan dari kedua pihak. 
Dan menyedikitkan yang diingini dari permusuhan itu. Dan akan kembali-. 
lah hati, berjinak-jinakkan dan berkasih-kasihan. Dan dengan demikian, 
beristirahatlah hati dari pedihnya kedengkian dan sedihnya marah-mema- 
rahkan. 

.Maka inilah obat-obat kedengkian! Dan itu bermanfa'at sekali. Hanya, dia 
itu pahit sekali kepada hati. Akan tetapi, kemanfa'atan itu adalah pada 
obat yang pahit. Maka siapa yang tidak bersabar di atas pahitnya obat, nis- 
caya ia tiada akan memperoleh manisnya sembuh. 


242 


Sesungguhnya kepahitan obat ini akan mudah, ya'ni: dengan merendahkan 
diri kepada musuh, mendekatkan diri kepada mereka dengan pujian dan: 
sanjungan, dengan kekuatan pengetahuan terhadap segala pengertian yang 
telah kami sebutkan. Dan kekuatan keinginan pada pahala rela (merasa se- 
nang) dengan hukum (tagdir) Allah Ta'ala dan menyukai apa-yang disukai 
oleh Allah Ta'ala. 

Keagungan diri dan merasa tinggi daripada adanya sesuatu di alam i ini, yang 
menyalahi dengan kehendaknya itu, suatu kebodohan. Dan ketika itu, ia 
berkehendak apa yang tiada akan ada. Karena, tak ada kelobaan mengenai 
akan ada apa yang dikehendakinya. Dan keluputan (tiada tercapainya) ke-. 
hendak itu, adalah suatu kehinaan dan kekejian. Dan tiada jalan untuk ke- 
luar dari kehinaan ini, selain dengan salah satu dua hal: Adakalanya dengan 
akan ada apa yang engkau kehendaki. Atau dengan engkau kehendaki apa 
yang akan ada.” 

Yang pertama: tiada terserah kepada engkau dan tiada jalan masuk untuk 
memberatkan diri dan bersungguh-sungguh (al-mujahadah) padanya. 
Adapun yang kedua: maka ada padanya jalan masuk dengan bersungguh- 
sungguh. Dan ada kemungkinan memperolehnya (berhasil) dengan latihan 
(riadlah). Maka haruslah menghasilkannya atas tiap-tiap orang yang ber- 
aka! waras. 

Inilah obatnya secara keseluruhan (global)! 

Adapun obatnya secara terurai (terperinci), maka, yaitu: mengikuti sebab- 
sebab kedengkian: dari kesombongan dan lainnya, keagungan diri dan ke- 
sangatan rakus atas apa yang diperlukannya. Dan akan datang uraian 
pengobatan sebab-sebab tersebut pada tempatnya-insya Allah Ta'ala! Se- 
sungguhnya sebab-sebab itu adalah unsur-unsur penyakit ini. Dan tiada 
akan tercegah penyakit, kecuali dengan mencegah unsurnya. Kalau unsur 
itu tidak dicegah, niscaya tiada akan berhasil dengan apa yang kami sebut- 
kan, selain menenteramkan hati dan memadamkan dengki. Dan selalulah ia 
akan kembali berkali-kali. Dan lamalah usaha untuk menenteramkannya, 
serta tetap ada unsur-unsurnya. Sesungguhnya, selama ia mengingini keme- 
gahan, maka tak boleh tidak,ia akan dengki kepada orang yang memilih ke- 
megahan dan kedudukan dalam hati manusia, selain dari dia. Dan sudah 
-pasti, yang demikian, akan menyusahkannya. Tujuannya sesungguhnya, 
bahwa ia mengentengkan kesedihan pada dirinya. Dan tiada dilahirkannya 
dengan lidah dan tangannya. Adapun terlepas daripadanya secara 
keseluruhan, maka tidak mungkin. 

Kiranya Allah mencurahkan taufig kepada kita sekalian! 


PENJELASAN: kadar yang harus pada meniadakan Kedenayaan dari hati. 


Ketahuilah, bahwa orang yang menyakiti kita itu terkutuk dengan sendiri- 
nya. Dan barang siapa menyakiti engkau, maka menurut kebiasaan, tidak 


243 


mungkin engkau tidak memarahinya. Apabila mudah baginya suatu 
nikmat, maka tidak mungkin engkau tidak membencinya. Sehingga bersa- 
maanlah pada engkau, baiknya keadaan dan buruknya keadaan musuh eng- 
kau itu. Bahkan, senantiasalah engkau dapati dalam diri engkau, akan per- 
bedaan diantara keduanya. Dan senantiasalah setan bertengkar dengan 
engkau, pada mendengkikannya. Akan tetapi, jikalau yang demikian itu 
kuat pada engkau, sehingga menggerakan engkau kepada melahirkan ke- 
Gdengkian dengan perkataan atau perbuatan, dimana yang demikian itu, di- 
ketahui dari zahiriah engkau, dengan perbuatan-perbautan engkau yang 
ikhtiariah (atas pilihan sendiri, tidak dengan paksaan), maka engkau itu 
pendengki yang durhaka, dengan kedengkian engkau. Dan jikalau engkau 
cegah zahiriah engkau secara keseluruhan, akan tetapi dengan batiniah eng- 
kau menyukai hilangnya nikmat dan tiada pada diri engkau kebencian bagi 
keadaan, ini maka juga engkau itu pendengki, yang durhaka. Karena 
dengki itu sifat hati, tidak sifat perbuatan. Allah Ta'ala berfirman:- 


AAN, - SENI 20303 


(Wa laa yaji-duuna fii shuduu-rihim haajatan mimmaa uutuu). 
“Artinya: "Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terha- 
dap apa yang diberikan kepada mereka”. S.Al-Hasyr, ayat 9. 


1 Tes Topoya Gegara Oa 12 ai 
(MA 2, Bg Op F3 33 Tp “939 


(Wadduu lau-takfuruu-na, ka maa kafaruu, fa-takuu-nuuna sawaa-an). 
Artinya: "Mereka ingin supaya kamu tidak pula beriman, sebagaimana me- 
reka tidak beriman, sehingga kamu sama-sama tidak beriman dengan mere- 
ka”. S.An-Nisa', ayat 89. 

Allah Ta'ala berfirman: - 


Ha rona KRI 


Wedi) Pa Aim ol 


(In tam-saskum hasanatun ta-su'-hum). 

“Artinya: "Jika kamu beroleh kebaikan, menyedihkan kepada mereka”. 
S.Ali 'Imran, ayat 120. 

: Adapun perbuatan, yaitu: umpatan dan kedustaan. Yaitu: perbuatan yang 
terbit dari kedengkian. Dan tidaklah perbuatan itu zatnya dengki. Bahkan, 
tempat kedengkian itu hati, tidak anggota badan. Benar, kedengkian ini ti- 
daklah suatu kezaliman yang harus dikatakan halal. Akan tetapi, suatu ke- 
maksiatan di antara engkau dan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya, harus di 
halalkan, dari sebab-sebab zahiriah pada anggota badan. 

Apabila engkau mencegah zahiriah engkau dan bersamaan dengan itu, eng- 
kau mengharuskan hati engkau, membenci apa yang meninggi daripadanya 


244 


dengan tabiat, dari pada kesukaan hilangnya nikmat, sehingga seakan-akan 
engkau mengutuk diri sendiri atas apa yang pada tabiatnya, maka adalah 
kebencian tersebut dari pihak akal, dalam keseimbangan kecenderungan 
dari pihak tabiat. Dan engkau sesungguhnya sudah menunaikan kewajiban 
engkau. Dan tidaklah masuk di bawah ikhtiar (pilihan) engkau, dalam ba- 
nyak hal, lebih banyak dari ini. | 
Adapun merobahkan tabiat supaya bersamaan padanya, orang yang menya- 
kitkan orang Jain dan orang yang berbuat baik dan kesenangan atau kesu- 
sahannya itu sama dengan apa yang menyenangkan kedua orang tadi dari 
kenikmatan atau yang menimpakan keduanya, dari mala-petaka, maka ini 
termasuk tidak menuruti tabiat (sifat manusia), selama ia menoleh kepada 
kebahagiaan duniawi. Kecuali, bahwa ia menjadi orang yang haram dengan 
kecintaan kepada Allah Ta'ala, seperti orang mabuk yang bimbang. Ka- 
dang-kadang urusannya berkesudahan, bahwa hatinya tidak menoleh kepa- 
da penguraian-penguraian hal ihwal duniawi. Akan tetapi, ia memandang 
kepada semua, dengan suatu pandangan. Yaitu: pandangan kasih-sayang. 
Ia melihat semua itu hamba Allah dan perbuatan-perbuatannya itu perbu- 
atan-perbuatan karena Allah. Ia melihat mereka tunduk Gengan kepatuh- 
an. 

Dan yang demikian itu jikalau ada, maka itu: seperti kilat yang menyam- 
bar, yang tiada kekal lama. Kemudian, sesudah yang demikian, hati itu 
kembali kepada tabiatnya semula. Dan musuh itu kembali kepada menen- 
tangnya. Ya'ni: setan. 

Setan itu akan menentangnya denga bisikan. Maka manakala ia menan- 
dingi yang demikian, dengan kebenciannya dan mengharuskan hatinya 
akan keadaan ini, maka ia telah menunaikan apa yang ditugaskan kepada- 
nya. 

Banyak orang-orang yang mempunyai aliran paham, bahwa tidak berdosa, 
apabila kedengkian itu tidak menampak atas anggota badan. Karena dira- 
wikan dari Al-Hasan Al-Bashari r.a., bahwa ia ditanyakan dari hal dengki. 
Lalu ia menjawab: kedukaannya. Maka sesungguhnya kedengkian itu tidak 
mendatangkan kemelaratan kepada engkau, selama tidak engkau lahirkan. 
Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashari, sebagai hadits mauguf (terhenti 
padanya saja) dan sebagai hadits marfu' kepada Nabi s.a.w., yang bersab- 
da: "Tiga perkara, tiada akan terlepas orang mu'min daripadanya. Dan 
orang mu'min itu mempunyai jalan keluar dari tiga perkara itu”. Maka ja- 
lan keluar dari kedengkian, ialah: bahwa ia tidak berbuat zalim. 

Yang lebih utama, bahwa ini dibawa kepada apa yang telah kami sebutkan, 
bahwa padanya ada kebencian dari pihak agama dan akal, pada keseim- 
bangan kesukaan tabiat manusia, bagi hilangnya kenikmatan musuh. Dan 
kebencian itu mencegahnya dari perbuatan zalim dan menyakiti. 

Maka semua yang datang pada hadits, tentang tercelanya dengki itu, me- 
nunjukan zahiriahnya, bahwa tiap-tiap pendengki itu berdosa. Kemudian, 


245 


kedengkian itu adalah ibarat dari sifat hati, tidak dari perbuatan. Maka 
tiap-tiap orang yang menyukai menyakiti orang muslim, maka dja itu pen- 
dengki. Jadi, ia berdosa, dengan semata-mata kedengkian hati, tanpa per- 
buatan, dimana perbuatan itu pada tempat kesungguhannya. 

Yang lebih nyata (kebenarannya), ialah: apa yang telah kami sebutkan, da- 
ri segi zahiriah ayat-ayat dan hadist-hadist. Dan dari segi pengertian. Kare- 
na jauhlah untuk dapat dima'afkan, dari seorang hamba Allah, tentang ke- 
hendaknya menyakiti orang muslim dan meliputi hatinya kepada yang de- 
mikian, dengan tiada dibencinya. 

Anda sesungguhnya mengetahui dari ini, bahwa anda pada musuh-musuh 
anda, mempunyai tiga hal: 

Pertama: bahwa anda menyukai menyakitkan mereka dengan tabiat Sala 
Dan anda tidak suka kecintaan anda bagi yang demikian dan kecenderung- 
an hati anda kepadanya dengan akal anda. Dan ini sudah mempunyai daya- 
upaya pada menghilangkan kecenderungan itu dari anda. Dan ini sudah 
pasti dima'afkan. Karena kebanyakan dari padanya tidak masuk di bawah 
ikhtiar (pilihan) manusia. | 

Kedua: bahwa engkau menyukai yang demikian dan melahirkan kegembira- 
an dengan memburuk halnya musuh. Adakalanya dengan lidah engkau atau 
dengan anggota badan engkau. Maka inilah kedengkian yang benar-benar 
dilarang. 

Ketiga: dan itu di antara dua tepi yang tadi: bahwa engkau dengki dengan 
hati, tanpa kutukan bagi diri engkau atas kedengkian engkau. Dan tanpa 
bantahan dari engkau atas hati engkau. Akan tetapi engkau menjaga ang- 
gota badan engkau, dari menta'ati kedengkian itu pada kehendaknya. Dan 
ini terdapat perbedaan paham. Yang jelas, bahwa orang yang mendengki 
itu, tiada terlepas dari dosa, menurut kadar kekuatan kecintaan itu dan ke- 
lemahannya. 

Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Segala pujian bagi Allah, Tuhan Rab- 
bull-'alamin. Mencukupilah Allah bagi kita dan sebaik-baik tempat menye- 
rahkan diri! | 


246 


KITAB TERCELANYA DUNIA. 
YAITU: KITAB KE-ENAM DARI ”RUBU' YANG 
MEMBINASAKAN” DARI KITAB "IHYA' “ULUMPDDIN?”. 


Segala pujian bagi Allah yang memperkenalkan kepada para 
waliNya, kerusakan-kerusakan dan bahaya-bahaya dunia. Ia me- 
nyingkapkan kepada mereka, segala kekurangan dan yang memalukan 
dari dunia. Sehingga para wali itu memperhatikan pada bukti-bukti 
dan tanda-tanda dunia. Mereka menimbang dengan kebaikan akan 
keburukannya. Lalu mereka mengetahui, bahwa kemungkaran dunia 
itu bertambah dari kebaikannya. Tiada sempurna yang diharapkan 
dari dufiia, dengan yang ditakutkan. Tiada selamat yang muncul dari 
dunia itu, dari kegerhanaannya. Akan tetapi, dunia itu dalam bentuk 
wanita manis. Ia menarik hati manusia dengan kecantikannya. Ia 
mempunyai rahasia-rahasia buruk dan keji, yang membinasakan 
orang-orang yang ingin berhubungan dengan dia. Kemudian, ia me- 
larikan diri dari orang-orang yang mencarinya, kikir dengan penerima- 
an baiknya. Apabila ia terima dengan baik, niscaya tidak aman dari 
kejahatan dan buruk kesudahannya. Kalau ia berbuat baik sesa'at, 
niscaya ia berbuat jahat setahun. Dan kalau ia berbuat jahat sekali, 
niscaya dijadikannya setahun. Maka lingkaran penerimaan baiknya itu 
berputar dekat-mendekati. Perniagaan putera-puteranya itu merugi dan 
binasa. Bahaya-bahayanya silih berganti mengenai dada pencari-pen- 
carinya. Tempat berlaku hal-ikhwalnya, memutarkan dengan kehinaan 
pencari-pencarinya. Setiap orang yang tertipu dengan dia, kesudahan- 
nya kehinaan. Setiap orang yang menyombong dengan dia, perjalan- 
annya kepada kerugian. Sikapnya, ialah lari dari pencarinya dan men- 
cari orang yang lari daripadanya. Orang yang melayaninya, dibuatnya 
kehilangan. Dan orang yang berpaling daripadanya, dicarinya penye- 
suaian. Kejernihannya tiada terlepas dari campuran kekeruhan dan 
senantiasa kegembiraannya. dari kekotoran. Kesejahteraannya meng- 
akibatkan sakit. Kemudaannya menghalau kepada ketuaan. Kenikmat- 
annya tidak membuahkan, selain kerugian dan penyesalan. Maka 
dunia itu penipu, pendaya, terbang dan lari. Selalu ia berhias bagi 
pencari-pencarinya. Sehingga apabila mereka menjadi pencintanya, 
niscaya diraihnya mereka dengan gigi anjingnya. Dikacaukannya 
mereka, oleh sebab-sebabnya yang teratur. Disingkapkannya bagi 
mereka, dari kekurangan-kekurangannya yang tersembunyi. Lalu 


247 


dirasakannya kepada mereka, racun-racun yang membunuhkan. Di- 
lemparkannya mereka, dengan anak panahnya yang mengena, sedang 
teman-temannya dalam kegembiraan dan kenikmatan. Karena ber- 
paling dari mereka. Dia seolah-olah mimpi yang enak, kemudian di- 
keruhkannya mereka, dengan tipu-dayanya. Lalu ditumbukkannya 
mereka sebagai menumbuk tanaman yang baru diketam. Dan di- 
sembunyikannya mereka dalam kain kafannya di bawah tanah. Jika- 
lau dimilikinya seseorang dari mereka, semua yang ada padanya terbit 
matahari niscaya dijadikannya, menjadi tanaman yang diketam, 
seakan-akan ia memerlukan besok. Ia mencita-citakan akan kegem- 
biraan bagi teman-temannya. Dan dijanjikannya penipuan bagi me- 
reka. Sehingga mereka itu bercita-cita banyak dan membangun istana- 
istana. Maka istana-istana itu menjadi kuburan, pengumpulannya 
menjadi binasa, usahanya menjadi abu yang beterbangan dan do'anya 
menjadi rusak binasa. 


Inilah sifat dunia ! Dan adalah urusan Allah-itu tagdir yang 
ditagdirkan! Rahmat dan sejahtera kepada Muhammad hambaNya 
dan utusanNya, yang diutuskan kepada alam semesta, membawa 
kabar gembira kepada orang yang beriman dan kabar yang mena- 
kutkan kepada orang-orang kafir dan menjadi pelita yang bersinar 
terang. Juga rahmat dan sejahtera itu kepada siapa saja dari keluarga- 
nya dan para sahabatnya, yang membantu menegakkan Agama dan 
menolongnya terhadap orang-orang yang zalim. Anugerahilah ke- 
sejahteraan yang sebanyak-banyaknya ! 


Adapun kemudian, sesungguhnya dunia itu musuh bagi Allah, 
musuh bagi wali-wali Allah dan musuh bagi musuh-musuh Allah. 

Adapun permusuhannya bagi Allah, maka sesungguhnya dunia 
itu memotong jalan kepada hamba-hamba Allah. Dan karena itulah, 
Allah tidak memandang kepada dunia itu, semenjak dijadikannya 


Adapun permusuhannya bagi wali-wali Allah “Azza wa Jalla, 
maka sesungguhnya, dunia itu menghiaskan dirinya bagi wali-wali itu 
dengan hiasannya. Dan melengkapkan mereka dengan kembang dan 
keelokan cahayanya. Sehingga mereka meminum kepahitan sabar, 
pada memutuskan hubungan dengan dunia itu. 


Adapun permusuhannya bagi musuh-musuh Allah, maka se- 
sungguhnya dunia itu membuka jalan bagi mereka dengan tipu dan 
dayanya. Maka ditangkapnya mereka dengan jaringnya. Sehingga me- 
reka percaya dengan dunia itu. Dan berpegang kepadanya. Maka 
dunia itu menghina mereka, dengan keperluan yang diperlukan 
mereka kepadanya. Lalu mereka memperoleh daripadanya kerugian, 


248 


yang memutuskan jantung, tanpa memperoleh yang diperlukan itu. 
Kemudian, dunia itu mengharamkan bagi mereka kebahagiaan untuk 
selama-lamanya. Lalu mereka meminta untuk berpisah dari dunia dan 
meminta pertolongan dari tipuannya. Dan mereka itu tiada ditolong. 
Akan tetapi, dikatakan kepada mereka: ”'Hinalah kamu di dalam 
dunia itu dan tak usah kamu banyak bicara!” 


FAO WA 


ah: BU ERA E en Yan, 
AT BAN Tee 2 NI KAYA: 


(Ulaa-ikakladziinasy-taraw-ul hayaatad-dun-ya bikaakhirati, fa 
laa yukhaf-fafu 'anhumul “adzaabu wa laa hum yunsha-ruun). 


Artinya : 

“Merekalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan har- 
ganya akhirat. Maka. tiadalah ringan azab dari mereka dan mereka 
tiada akan ditolong”. S. Al-Bagarah, ayat 86. 


“Apabila telah besar tipuan dan kejahatan dunia, maka tidak 
boleh tidak, pertama-tamu mengetahui hakikat dunia, apakah dunia 
Itu, apakah hakikatnya pada kejadian dunia itu, serta permusuhannya 
dan apa jalan masuk penipuan dan kejahatannya. Sesungguhnya orang 
yang tidak mengenal kejahatan, niscaya ia tidak dapat menjaga diri 
dari padanya. Dan besar kemungkinan ia akan terperosok di 
dalamnya. Dan insya Allah kami akan menyebutkan tercelanya dunia, 
contoh-contoh, hakikat, penguraian arti-artinya, segala jenis kesibuk- 
an yang berhubungan dengan dunia, segi perlunya kepada pokok-po- 
koknya dan sebab berpalingnya makhluk daripada Allah, disebabkan 
kesibukan dengan kejijikan dunia itu. Dan Dialah yang menolong. 
kepada yang diridhai-Nya. 


PENJELASAN: tercelanya dunia (1). 


Ayat-ayat yang datang tentang tercelanya dunia dan contoh- 
contohnya banyak. Kebanyakan isi Al-Our-an itu melengkapi kepada 
tercelanya dunia, memalingkan makhluk dari dunia dan mengajak 





(l). Dalam pembahasan tentang: ftercelanya dunia,. sejak dari penjelasan ini dan 

seterusnya, hendaknya dapat dipahami, dari segi mana maka dunia itu dicela 
sedemikian rupa. Secara umum, harus dipahami dengan .contoh-contoh yang 
dikemukakan oleh pengarang Ihya, bahwa hai-hai yang negatif yang membinasakan 
kehidupan harus disingkirkan. Dan yang dicari, ialah kebaikan dan kebahagiaan hidup 
yang direlai Allah S.W.T. (Peni). 


249 


mereka kepada akhirat. Bahkan itulah maksudnya nabi-nabi a.s. Dan 
mereka tidak diutus, melainkan karena itulah. Maka tidak diperlukan 
kepada membuktikan dengan ayat-ayat Al-Our'an, karena jelasnya. 
Dan sesungguhnya akan kami bentangkan sebahagian hadits-hadits 
yang datang dalam hal tersebut. 


Sesungguhnya, diriwayatkan, bahwa: Rasulullah s.a.w. melintasi 
tempat kambing mati. Maka beliau bersabda: 


PA LK UC Z “1 ena AT “1 Pata 
-x YAai Ye au SLS 05 9 KAK 
(A tarauna haa-dzibisy-syaata Ba nasa “alaa ahlihaa). 
Artinya: 
"Adakah kamu meliha: kambing ini hina bagi pemiliknya ?” 


Mereka (para sahabat) itu menjawab:”'Dari kehinaannya, me- 
reka campakkan kambing ini” 


Lalu Nabi s.a.W. Peranan 


v, KArraA Pa IL yA 
Ko Ao Pa BEN one b EN 


, Lb ANA 
ga AS SN NS CN 9 LA 


“ PL, r-? Z, -. 

. Hua 2 PENGEN Kas a (& 
Ww al-ladzii pafsii bi-yadihi, lad-dun-ya EA “alal-laahi min haadzi- 
hisy-syaati 'alaa ahlihaa, wa law kaanatid-dun-ya ta'dilu 'indal-laahi 
janaaha ba'uudhatin maa sagaa kaafiran minha syarbata-maa in). 
Artinya : 
Demi Yang jiwaku di tanganNya! Sesungguhn ya dunia itu lebih hina: 
pada Allah dari kambing ini bagi pemiliknya. Jikalau adalah dunia itu 
seimbang pada sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Ia 
tidak memberikan kepada orang kafir seteguk air dari dunia itu”. @) 

Nabi s.a.w. bersabda: 
3.17 3 D 


2A PLAN NAN 


(Ad-dun-ya sijnul-mu-' mini wa jannatul-kaafiri). 


(3). Dirawikan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Sahl bin Sa'ad, hadits hasan (baik) dan 
shahih. 


250 


Artinya : 
?' Dunia itu penjara bagi orang mu'min dan sorga bagi orang kafir” (2). 


Rasululiah s.a.w. bersabda: 


Gian Kan KAV AAA PA KT 


(Ad-dun-ya Pa uuna-tun, mal-“uunun maa fihaa, illaaz maa kaana 
lil-laahi minhaa). 

Artinya : 

Dunia itu terkutuk, terkutuk apa yang ada di dalamnya, selain apa 
yang ada bagi (karena) Allah daripadanya” 3). 


Abu Musa GP Bai berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: 


AA 2 7 

Aa LA pa ABANG 

- Ld EU Ata, 382 SN 
entae Dane 


(Man ahabba dun-yahu adharra bi-aakhiratihi wa man ahabba-aakhira- 
tahu adharra bi dun-yahu. Fa aatsiruu maa yabgaa 'alaa maa yafnaa). 
Artinya: 

” Barangsiapa mencintai dunia, niscaya membawa melarat kepada akhi- 
.ratnya. Dan barangsiapa mencintai akhiratnya, niscaya membawa me- 
larat kepada dunianya. Maka utamakanlah apa yang kekal, atas apa 
yang fana (Uenyap binasa)” (4). 


Nabi s.a.w. bersabda:. 


DANG Kn CSI 


(Hubbud-dun-ya ra'-su kulli khathii-a-tin). 
Artinya: 
? Kecintaan kepada dunia itu pokok tiap-tiap kesalahan”. (5) 





(2D. Dirawikan Muslim dari Abi Hurairah. 


(3). Dirawikan At-Tirmidzi dan dipandangnya hasan (baik) dan Ibnu Majah dari Abi 
Hurairah. 


(4). Dirawikan Ahmad, Al-Bazzar, Ath-Thabrani dari Abu Musa Al-Asy'ari dan 
dipandangnya shahih. 


(5). Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Al-Baihagi.dari Al-Hasan, hadits mursal. 


251 


Zaid bin Argam berkata: "Adalah kami berada bersama Abu- 
bakar Siddik r.a. Lalu ja meminta minuman. Maka dibawa kepadanya 
air dan madu. Tatkala didekatkannya kepada mulutnya, lalu ia me- 
nangis, sehingga membawa menangis shahabat-shahabatnya. Para sha- 
habat itu diam dan Abubakar tidak diam. Kemudian, ia kembali 
menangis, sehingga mereka menyangka bahwa mereka tidak sanggup 
menanyakannya”. 


Zaid bin Argam meneruskan ceritanya: ”' Kemudian, Abubakar 
menyapu dua matanya. Lalu para shahabat itu bertanya: ”' Wahai 
Khalifah Rasulullah! Apakah yang membawa engkau menangis?”. 
Abubakar menjawab: ” Aku berada bersama Rasulullah s.a.w. Lalu aku 
melihat ia menolak sesuatu dari dirinya. Dan aku tidak melihat seorang- 
pun bersama dia. Lalu aku bertanya: ?” Wahai Rasulullah! Apakah yang 
engkau tolak dari Pai ?”, Rasulullah s.a.w. Rar P) 


2 “1. 2 AA “ 22 A5 
an Pa PL 


Bp satata Sakngh 


(Haadzihid-dun-ya matsulat Iii, fagultu lahaa: ilaiki “annii ttumma 
raja'at, fagaalat innaka in afjatta minni, lan yuflit minni man ba'da- 
ka). 

Artinya : 

” Dunia ini membentukkan dirinya kepadaku. Lalu aku berkata kepada- 
nya: “Jauhlah engkau daripadaku! Kemudian, dunia itu kembali, lalu 
berkata: “Sesungguhnya, jikalau engkau dapat melepaskan diri dari- 
padaku, akan tetapi tidak akan dapat melepaskan diri garipadaku, 
orang-orang sesudah engkau” (6). 


Nabi s.a.w. bersabda: '' Wahai, sangat mengherankan bagi orang 
yang membenarkan negeri kekal dan ia berusaha untuk negeri yang 
penuh dengan tipuan!” (7). | 


Diriwayatkan, bahwa Rasulullah s.a.w. berdiri di atas tempat 
sampah, lalu bersabda: 


2 A2? 
EMIAK 
(Ha lum muu ilad-dun-ya). 


(6). Dirawikan Zaid bin Argam. 
(7. Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Abi Jarir, hadits mursal. 


252 


Artinya: 
” Marilah kepada ain ia!” 


Dan mengambil potongan-potongan kain yang sudah buruk, di atas 
tempat sampah itu.dan tulang-tulang yang telah berlobang-lobang, 


seraya bersabda: 
293 2. 1 
TA MATA EU 
nd PP 


(Haadzi-hid-dun-y 2). 


Artinya: 
"Inilah dunia!” @). 


Ini adalah suatu isyarat, bahwa hiasan dunia itu, akan dijadikan 
seperti potongan-potongan kain itu. Dan bahwa tubuh-tubuh yang 
tampak kelihatan itu akan menjadi tulang-tulang yang busuk.” 


Nabi s.a.w:. bersabda: 
Ana: (aa PA Apar 
Apa NS 5 2 S3 NE PP 
Masa ng AAA 


(innad-dun-ya hulwatun Ten wa innal-laaha mustakh-lifukum 
fiihaa, fa naadhirun, kaifa ta” maluuna, inna banii israa-ilalammaa 
busithat lahumud-dun-ya wa muh-hidat taahuu fil-hil-yati wan-nisaa-i 
wath-thibi wats-tsi-yaabi). 


Artinya: 


"Sesungguhnya dunia itu manis, lagi hijau. Dan Allah menjadikan 
kamu khalifah dalam dunia. Lalu Ia memperhatikan, bagaimana ka- 
mu bekerja. Sesungguhnya kaum Bani Israil, tatkala dibentangkan 
dunia untuk mereka dar disiap-sediakan, lalu mereka menyombong 
pada pakaian, wanita, bau-bauan dan pakaian”. (2). 





(D. Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya, dan Al-Baihagi, hadits mursal. 


2). Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Sa'id. Bahagian pertama dari 
hadits ini disepakati Al-Bukhari dan Muslim dan bagian akhirnya dirawikan oleh 
Ibnu Abid-Dun-ya, hadits mursal. 


253 


Isa a.s. berkata: '' Janganlah kamu jadikan dunia itu Tuhan, lalu 
dunia itu menjadikan kamu budaknya ! Simpanlah barang simpananmu 
pada orang yang tidak akan menyia-nyiakannya ! Sesungguhnya, yang 
mempunyai simpanan dunia itu, takut akan bahaya atas simpanan itu. 
.Dan yang mempunyai simpanan Allah, ia tidak takut akan bahaya atas 
simpanan itu”. 

Isa a.s. berkata pula: ''Wahai para sahabat! Sesungguhnya aku 
telah menuangkan dunia bagimu dalam bentuknya. Maka janganlah 
kamu mengangkat dunia itu sesudahku! Sesungguhnya, termasuk dari 
kekenan dunja itu, bahwa mendurhakai Allah padanya. Dan termasuk 
dari kekejian dunia, bahwa akhirat tidak akan diperolah, selain dengan 
meninggalkan dunia. Ketahiuilah ! Maka laluilah dunia itu dan jangan 
kamu meramaikannya! Ketahuilah, bahwa pokok tiap-tiap kesalahan 
itu, mencintai dunia. Banyak karena nafsu syahwat sesa'at, mempusa- 
kai yang bernafsu syahwat itu kesedihan yang panjang”. 

Isa a.s. berkata pula: ”'Disiap-sediakan dunia bagimu dan kamu 
duduk di atas punggungnya. Maka janganlah raja-raja dan wanita ber- 
bantah-bantahan dengan kamu pada dunia itu! Adapun raja-raja, maka 
janganlah kamu berbantah-bantahan dengan mereka tentang duma! 
Sesungguhnya mereka, tidak akan mendatangkan kepadamu, apa yang 
kamu tinggalkan untuk mereka dan dunianya. Adapun wanita, maka 
peliharalah dirimu dari mereka, dengan puasa dan shalat!” 

Isa a.s. berkata pula: ” Dunia itu mencari dan dicari. Maka yang 
mencari akhirat, ia akan dicari oleh dunia. Sehingga sempurnalah 
rezekinya dalam dunia itu. Dan yang mencari dunia, ia akan dicari 
oleh akhirat. Sehingga datanglah mati. Lalu mati itu mengambil bersa- 
ma lehernya”. 


- bin Bhras berkata: "Nabi s.a.w. bersabda: 
Phi Pa ea ALA PE Ph - 


KENIG Iga PAT ANN AT ANA 
Na 


(Innal-laaha “azza wa jalla lam yakh-lug khalgan ab-ghadia ilaihi mi- 
nad-dun-ya, wa annahu mundzu klalaga-haa lam yandhur ilaihaa). 
Artinya : | 
Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla tidak menjadikan makhluk yang 
dimarahiNya, dari dunia. Dan Ia, semenjak Ia menjadikan dunia, Ia 
tidak memandang kepada dunia itu” (3). 


(3). Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Musa bin Yassar dan Al-Baihagi, hadits mursal 


254 


Diriwayatkan, bahwa Nabi Sulaiman putera Nabi Daud a.s. lalu 
dalam arakannya. Dan burung memasukkannya di bawah teduh dari 
kepanasan. Jin dan manusia di kanan dan di kirinya. Berkata yang 
empunya riwayat: ''Maka Nabi Sulaiman a.s. lalu dekat seorang 'abid 
Wang banyak beribadah) dari kaum Bani Israil. Maka 'abid itu berka- 
ta: "Demi Allah! Hai Putera Daud! Sesungguhnya engkau telah di- 
anugerahkan oleh Allah kerajaan besar”. 


Berkata yang empunya riwayat: "'Perkataan itu didengar oleh 
Sulaiman, lalu ia menjawab: ''Sesungguhnya suatu tasbih (membaca 
tasbih) dalam lembaran hati seorang mu'min itu, lebih baik daripada 
apa yang dianugerahkan kepada Putera Daud. Sesungguhnya apa yang 
dianugerahkan kepada Putera paud itu akan hilang. Dan tasbih itu 
akan kekai”. 


Nabi s.a.w. bersabda: 

PA Aa 2133 II 3 “5 33 
VA Ino Jala EN 094 2 EN AT 
S PA 24 77 Oa 
CNEE BAG TA NET KAA Sy 


/ 


Pa DAN aa Aa "PA 
0 9 LB 


(Alhaa-kumui-takaa-tsuru, yaguulub-nu Aadama, maalii-maglii wa bal 
“laka min maalika, illaa maa akalta fa-afnaita au labista, fa-ablaita au 
tashad-dagta fa-abgaita). 


Artinya: 


"Telah dilalaikan kamu oleh keban Na harta. Tali anak Adam 
(manusia) itu berkata: “Hartaku itu hartaku. Adakah bagimu itu dari 
hartamu, selain apa yang kamu makan, lalu kamu binasakan? Atau 
yang kamu pakai, lalu kamu burukkan atau yang kamu sedekahkan, 
lalu kamu kekalkan”. @). 


Nabi s.a.w. bersabda: ''Dunia itu kampung bagi orang yang 
tiada mempunyai kampung dan harta bagi orang yang tidak mempu- 
nyai harta. Dan untuk dunia, dikumpulkan oleh orang yang tiada 
berakal. Kepada dunia, bermusuh-musuhan orang yang tiada berilmu. 
Kepada dunia, berdengki orang yang tiada memahami agama. Dan 
untuk dunia, berusaha orang yang tiada mempunyai keyakinan”. (2). 





(J). Dirawikan Muslim dari Abdullah bin Asy-Syukhair. 
(2). Dirawikan Ahmad dari “Aisyah. Isnadnya baik. 


255 


Nabi s.a.w. bersabda: ”'Barangsiapa yang menjadikan dunia, 
cita-citanya yang terbesar, maka tiadalah ia daripada Allah pada sesu- 
atu. Dan Allah mengharuskan hatinya empat perkara: kesusahan, 
yang tiada putus-putusnya selama-lamanya, kesibukan, yang tiada a- 
kan selesai selama-lamanya,kemiskinan, yang tiada akan sampai keka- 
yaannya selama-lamanya dan angan-angan, yang tiada akan sampai 
kesudahannya selama-lamanya”. (3). 


Abu Hurairah r.a. berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda ke- 


padaku: 
Pa 23 rt 
MENGAN 5 NK MASA 3 Gis 


(Yaa-abaa Hurairata, a laa urii-kad-dun-ya jamii-'ahaa bimaa 
Siihaa). 


Artinya: 


Hai Hurairah! Apakah belum aku perlihatkan kepadamu dunia de- 
ngan semua isinya?” Lalu aku menjawab: "Belum, wahai Rasulul- 
lah!” Lalu beliau mengambil tanganku dan membawa aku ke suatu 
lembah dari lembah-lembah Madinah. Lalu tiba pada suatu tempat 
sampah. Padanya kepala-kepala manusia, kotoran manusia, kain-kain 
buruk dan tulang-tulang. Kemudian, beliau bersabda: Hai Abu Hu- 
rairah! Adalah kepala-kepala manusia ini dahulu rakus, seperti kera- 
kusanmu. Berangan-angan, seperti angan-anganmu. Kemudian, dia 
pada hari ini, adalah tulang-belulang, tanpa kulit. Kemudian, ia men- 
jadi abu. Dan kotoran ini, ialah: warna makanan mereka yang diusa- 
hakannya, dari mana saja diusahakannya. Kemudian, dilemparkannya 
. dalam perutnya. Lalu jadilah dan manusia menjauhkan diri daripada- 
nya. Dan kain-kain yang buruk ini, adalah perabot rumah dan pakai- 
an mereka. Maka jadilah dan angin-angin itu menggerak-gerakkannya. 
Dan tulang-belulang ini adalah tulang-belulang binatang ternak mere- 
ka, yang mereka kendarai di atas binatang ternak itu ke seluruh 
pinggir negeri, Maka barangsiapa yang menangis atas urusan dunia, 
maka menangislah! Abu Hurairah meneruskan riwayat: “Maka se- 
nantiasalah kami menangis, sehingga keraslah tangisan kami”. (4). 


Diriwayatkan, bahwa Allah Ta'ala tatkala menurunkan Adam ke 
bumi, Ia berfirman kepada Adam a.s.: ”Bangunkanlah untuk kerun- 
| tuhan dan beranaklah untuk Maan NAN 


(3). rena Ath-Thabrani dari Ab: Dzar dai Ibnu Abid-Dun-ya dari Anas, dengan 
isnad dia' 
(4). Kara AL: Iragi, bahwa ia tidak pernah menjumpai hadits ini. 


256 


Daud bin Hilal berkata, yang tertulis dalam Shuhuf Ibrahim a.s. 
(kitab yang diturunkan kepada Ibrahim), yang maksunya: "Hai du- 
nia! Alangkah mudahnya engkau kepada orang-orang baik, yang eng- 
kau perbuat dan engkau hiasi bagi mereka. Sesungguhnya Aku cam- 
pakkan pada hati mereka kemarahan engkau dan halangan dari eng- 
kau. Tiada Aku jadikan suatu makhlukpun yang lebih mudah kepada- 
Ku daripada engkau. Semua urusan engkau itu kecil. Dan kepada" 
kebinasaanlah yang akan jadi. Aku tagdirkan (berlaku gadla-gadar) 
kepada engkau, pada hari Aku jadikan engkau, bahwa engkau tiada 
akan kekal bagi seorangpun. Dan tiada kekal seorangpun bagi engkau, 
walaupun teman engkau kikir dengan engkau dan bakhil kepada eng- 
kau. Amat baiklah bagi orang-orang baik, yang melihat Aku dari 
hatinya, di atas keridla-an dan dari hati kecil (dlamir) mereka di atas 
kebenaran dan. tetap pendirian! Amat baiklah bagi mereka! Tiadalah 
“bagi mereka pada sisiKu dari pembalasan, apabila mereka tiba ke- 
padaKu dari kubur mereka, selain dari nur (cahaya) yang berjalan di 
hadapan mereka dan para malaikat yang membentangkan sayapnya 
dengan mereka. Sehingga menyampaikan mereka, apa yang diharap- 
kannya dari rahmatKu” (1). 


Rasulullah s.a.w. bersabda: ”'Dunia itu terhenti antara langit 
dan bumi, semenjak dijadikannya oleh Allah Ta'ala tiada melihat 
kepada dunia itu. Pada hari kiamat, dunia itu berkata: '”'Hai Tuhan- 
ku! Jadikanlah aku mempunyai nasib yang diperoleh oleh wali-waliMu 
yang paling rendah pada hari ini”. Tuhan lalu berfirman: ”' Diamlah 
hai yang tiada apa-apa! Sesungguhnya Aku tidak ridla engkau bagi 
mereka di dunia. Maka adakah Aku ridla-kan engkau bagi mereka 
pada hari ini? (2). | 


Diriwayatkan dalam warta-berita Adam a.s., bahwa tatkala ia 
memakan dari buah kayu itu, lalu bergeraklah perutnya (ma'iddah- 
nya), karena keluarnya kotoran. Dan kotoran itu tiada dijadikan pada 
sesuatupun dari makanan sorga, selain pada kayu itu. Maka karena 
itulah, keduanya (Adam dan Hawa) dilarang daripada memakannya. 


Berkata yang empunya riwayat : "Lalu Adam berkeliling dalam 
sorga. Maka Allah Ta'ala menyuruh seorang malaikat, untuk berbi- 
cara dengan Adam. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat 
itu: Tanyakan kepada Adam: ”' Apakah yang engkau kehendaki?” 


(J0). Berkata pengarang "Ittihaf” syarah. "Ihya", bahwa beliau tiada pernah 
menjumpai salinan tersebut. (Isttihaf, jilid 8, halaman 85). ' 
(2). Diriwayatkan Musa bin Yassar, hadits mursal. 


| 251 


Adam menjawab: '' Aku kehendaki, bahwa aku meletakkan pe- 
nyakit yang ada dalam perutku”. 


Maka dikatakan kepada malaikat tadi: ''Katakanlah kepada A- 
dam: ''Pada tempat mana, engkau berrmnaksud meletakkannya? Apa- 
kah di atas tikar atau di atas tempat tidur? Atau di atas sungai atau di 
bawah naungan batang kayu? Adakah engkau melihat di sini, suatu 
tempat yang patut untuk yang demikian? Turunlah ke dunia!” 


Nabi s.a.w. bersabda: ''Sesungguhnya akan datang beberapa 
kaum pada hari kiamat. Dan amal-perbuatan mereka seperti bukit 
yang tinggi. Lalu mereka disuruh ke neraka”. Maka mereka (para 
shahabat) bertanya: ”'Hai Rasulu'llah! Mereka itu mengerjakan sha- 
lat?” 

Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Ya, mereka itu mengerjakan sha- 
. lat, mengerjakan puasa dan mereka mengambil sebentar waktu dari 
malam (untuk shalat malam). Maka apabila dibawa kepada mereka 
sesuatu dari dunia, niscaya mereka melompat kepadanya”. (3). 


Nabi s.a.w. bersabda pada setengah khutbahnya: ''Orang mu'- 
min itu diantara dua ketakutan: antara ajal yang telah lalu, dimana ia 
tidak mengetahui, apa yang diperbuat oleh Allah padanya dan dianta- 
ra ajal yang masih tinggal, dimana ia tidak mengetahui, apa yang 
akan ditagdirkan (gadla-gadar) oleh Allah padanya. Maka hendaklah 
hamba itu menyediakan perbekalan dari dirinya bagi dirinya, dari 
dunianya bagi akhiratnya, dari hidupnya bagi matinya dan dari muda- 
nya bagi tuanya. Sesungguhnya dunia itu dijadikan bagi kamu dan 
kamu jadikan bagi akhirat. Demi Tuhan yang diriku di tanganNya! 
Tiadalah sesudah mati itu dari cercaan. Dan tiada negeri sesudah 
dunia, selain sorga atau neraka” (1). 


Isa a.s. berkata: "Tiada lurus kecintaan dunia dan akhirat da- 
lam hati seorang mu'min, sebagaimana tiada lurus air dan kui pada 
satu bejana”. 


Diriwayatkan, bahwa Jibril a.s. berkata kepada Nuh a. S.: ”'Hai 
Nabi yang paling panjang umur! Bagaimana engkau mendapati du- 
nia?” 


Maka Nuh a.s. menjawab: "Seperti rumah yang mempunyai dua 
pintu. Aku masuk dari salah satu keduanya dan aku keluar dari pintu 
yang lain” 


(3). Diriwayatkan Abu Na'im dari Salim maula Abi Hudzaifah, sanad lemah. 
(1). Diriwayatkan Al-Baihagi dari Al-Hasan, dari salah seorang shahabat Nabi s.a.w. 
Dan pada hadits ini ada putus sanadnya (ingitha”). 


258 


Ditanyakan kepada Isa a.s.: "Jikalau engkau mengambil rumah 
yang akan engkau tempati?” 


Isa a.s. menjawab: ''Bagi kami mencukupi kain buruk orang 
yang telah ada sebelum kami”. 


Nabi kita s.a.w. bersabda: 


(1 23 


EA, EN NAN NA sa TPA 


(Ih-dzarud-dun-ya, fa innahaa asharu min haaruuta wa maa ruuta). 
Artinya: 


”Takutilah dunia? Karena dunia itu lebih menyihirkan dari Harut dan 
Marut” (2). 


Dari Al-Hasan Al-Bashari r.a., yang berkata: ''Pada suatu hari 
Rasulullah s.a.w. pergi kepada shahabat-shahabatnya, Jalu bertanya: 
Adakah diantara kamu, yang menghendaki supaya Allah menghi- 
langkan daripadanya buta dan menjadikannya dapat melihat? Keta- 
huilah, sesungguhnya orang yang menggemari dunia dan panjang 
angan-angannya pada dunia, niscaya dibutakan oleh Allah hatinya, 
menurut kadar yang demikian. Dan barangsiapa zuhud (zahid) di 
dunia dan pendek angan-angannya pada dunia, niscaya ia diberikan 
ilmu oleh Allah, tanpa belajar. Dan diberikan petunjuk, tanpa hida- 
yah (penunjukan). Ketahuilah, sesungguhnya akan ada suatu kaum 
sesudah kamu, yang rajanya tiada lurus bagi mereka, selain dengan 
pembunuhan dan paksaan. Dan orang kayanya tiada lurus, selain 
dengan kesombongan dan kekikiran. Dan tiada. lurus kasih-sayang, 
selain dengan mengikuti hawa-nafsu. Ketahuilah kiranya, bahwa orang 
yang mendapati zaman tersebut daripada kamu, maka ia bersabar atas 
kemiskinan, padahal! ia sanggup atas kekayaan dan ia bersabar atas 
kemarahan, padahal ia sanggup atas kasih-sayang, ia bersabar atas: 
kehinaan, padahal ia sanggup atas kemuliaan, dimana ia tiada meng- 
hendaki dengan yang demikian, selain Wajah Allah Ta'ala, rriscaya ia 
dianugerahkan oleh Aljah pahala limapuluh orang siddik” (3). 


— Diriwayatkan, bahwa Isa a.s. pada suatu hari mengalami hujan 
lebat, petir dan kilat. Lalu ia mencari sesuatu untuk ia datangi ke situ. 
Maka matanya memandang Ke sebuah khemah dari tempat yang jauh. 
Lalu ia datang ke khemah itu. Tiba-tiba di dalamnya seorang wanita. 
Maka pergilah ia dari khemah tersebut. Tiba-tiba ia sampai di suatu 





(2). Diriwayatkan Ibnu Abid-Dun-ya dan Al-Baihagi, hadits mursal. 
(3). Diriwayatkan Ibnu Abid-Dun-ya dan Al-Baihagi. Hadits iri mursal, 


259 


gua pada suatu bukit. Maka masuklah ia ke gua tersebut. Tiba-tiba di 
dalamnya seekor singa. Lalu ia meletakkan tangannya atas singa itu, 
seraya berdo'a: '' Wahai Tuhanku! Engkau jadikan bagi sesuatu itu 
mempunyai tempat tinggal dan tiada Engkau jadikan bagiku 
mempunyai tempat tinggal”. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu 
kepadanya. '"Tempat tinggalmu, ialah: dalam ketetapan rahmatKu. 
Akan Kukawinkan engkau pada hari kiamat dengan seratus bidadari, 
yang Aku jadikan dengan Tangan (Oudrah)Ku. Dan akan Ku sediakan 
makanan pada upacara perkawinan engkau untuk masa empatribu 
tahun. Satu hari dari tahun itu, seperti umur dunia. Dan akan Aku 
suruh seorang penyeru yang akan menyerukan: '”'Manakah orang- 
orang zahid di dunia! Kunjungilah upacara perkawinan orang zahid 
dalam dunia "Isa Putera Maryam" '!” 


Isa Putera Maryam a.s. berkata: ''Celaka bagi orang yang 
mempunyai dunia, bagaimana ia mati dan meninggalkan dunia serta 
apa yang di dalamnya. Dan dunia itu menipunya, sedang ia merasa 
aman dengan dunia. Ja mempercayai dunia, sedang dunia menghina- 
kannya. Celakalah bagi orang-orang yang tertipu, bagaimana mengka- 
kukan lidah mereka oleh apa yang tiada disukainya, menceraikan 
mereka oleh apa yang dicintainya dan datang kepada mereka, apa 
yang dijanjikan. Dan celakalah bagi orang, yang dunia itu cita-citanya 
dan kesalahan itu perbuaiannya, bagaimana akan disiarkan besok 
dosanya”. 


Ada yang mengatakan, bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu: 
kepada Musa a.s: “Hai Musa! Apalah bagimu itu kampung 
orang-orang zalim! Bahwa kampung itu tidaklah menjadi kampung 
engkau. Keluarkanlah daripadanya cita-citamu dan berpisahlah daripa- 
danya dengan akalmu! Maka rumah yang paling buruk, itulah dia. 
Kecuali orang yang beramal, yang berbuat baik di dalamnya, maka 
rumah itulah yang paling baik. Hai Musa! Sesungguhnya Aku 
teropong bagi orang zalim (yang memperhatikan gerak-gerik orang 
zalim). sehingga Aku ambil daripadanya untuk orang mazlum (orang 
yang teraniaya)”. 


Diriwayatkan, bahwa: "'Rasulu'ilah s.a.w. mengutus Abu 'Ubai- 
dah bin Al-Jarrah. Lalu ja datang dengan banyak membawa pulang 
harta dari Bahrain. Maka para kaum Anshar mendengar dengan 
kedatangan Abu 'Ubaidah. Lalu mereka mengerjakan shalat Shubuh 
bersama Rasulu'ilah s.a.w. dengan sebaik-baiknya. Tatkala Ra- 
sulu'liah s.a.w. telah mengerjakan shalat, lalu beliau pergi. Maka 
datanglah mereka kepada Nabi s.a.w. Rasulu'llah s.a.w. tersenyum 


260 


ketika melihat mereka. Kemudian bersabda: "Aku menyangka, 
bahwa kamu telah pisan adi bahwa Abu 'Ubaidah telah datang 
dengan . membawa sesuatu” Mereka menjawab: "Benar, wahai 
Rasulu'llah!”. 


Nabi s.a.w. lalu menjawab: ''Bergembiralah dan berangan- 
anganlah apa yang menyenangkan kamu! Demi Allah! Tiadalah 
kemiskinan yang lebih aku takut kepada kamu. Tetapi yang lebih aku 
takut kepada kamu, ialah, bahwa terhampar kepadamu dunia, 
sebagaimana telah terhampar kepada orang-orang yang sebelum 
kamu. Lalu kamu berlomba-lomba akan dunia, sebagaimana mereka 
berlomba-lomba padanya. Maka dunia itu akan membinasakan kamu, 
sebagaimana dunia itu telah membinasakan mereka” (Il). 


Abu Sa'id Al-Khudri berkata: '"Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 
"Sesungguhnya yang lebih banyak aku takut kepadamu, ialah: apa 
yang dikeluarkan oleh Allah bagi kamu, dari barakah bumi”. Lalu 
ditanyakan: "Apakah barakah bumi itu?” . 


Rasulu'llah s.a.w. menjawab: ''Kembang dunia!” (2). 


Rasulu'llah s.a.w. bersabda: ”' Janganlah kamu menyibukkan 
hatimu dengan mengingati dunia!” (3). 


Nabi s.a.w. melarang mengingati dunia, lebih-lebih lagi menge- 
nai dunia itu sendiri. 


?Ammar bin Sa'id berkata: ”Isa a.s. lalu di suatu desa. Tiba-tiba 
kedapatan penduduknya mati di halaman-halaman rumah dan di ja- 
lan-jalan. Lalu Isa a.s. berkata: ''Hai para shahabat! Sesungguhnya 
mereka ini mati dari kemarahan. Jikalau mereka mati bukan karena 
yang demikian, niscaya mereka tanam-menanamkan”'. 

Para shahabat itu Jalu menjawab: ” Wahai Kekasih Allah! Kami 
ingin, jikalau dapatlah kami mengetahui berita mereka”. 

Lalu Isa a.s. bertanya kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala 


menurunkan wahyu kepadanya: ” Apabila telah malam, maka Pa 
lah mereka, niscaya mereka akan menyahut panggilanmu??? 


Tatkala telah malam. lalu Isa a.s. naik ke tempat yang tinggi. 
Kemudian memanggil: Hai penduduk desa!” 


Lalu disahut oleh yang menyahut: '' Kami sambut sei 
wahai Kekasih Ailah!” 
(1). Diriwayatkan Al-Baihagi dari Al-Hasan, dari sajah seorang shahabat Nabi s.a.w. 
Dan pada hadits ini ada putus sanadnya (ingitha”). 
(2). Diriwayatkan Ibnu Abid-Dun-ya dan Al-Baihagi, hadits mursal. 
(3). Diriwayatkan Ibnu Abid-Dun-ya dan Al-Baihagi. Hadits ini mursal. 


261 


Maka Isa a.s. bertanya: ”” Bagaimana keadaanmu dan apa kissah 
keadaanmu?” 


Yang menyahut itu menjawab: "Kami tidur malam dalan kea- 
daan sehat wal-afiat dan waktu pagi-pagi kami berada dalam neraka” 


Nabi Isa a.s. bertanya: ' Bagaimana maka demikian?” 

Yang menyahut itu menjawab: "Disebabkan cintanya kami ke- 
pada dunia dan kepatuhan kami kepada Orang-orang yang berbuat 
maksiat” 

Isa a.s. bertanya lagi: ” Bagaimana kecintaanmu kepada dunia?” 

Yang menyahut itu menjawab: ''Sebagaimana kecintaan anak 
kecil kepada ibunya. Apabila dunia itu menghadap kami,. niscaya 
kami gembira dengan dia. Dan apabila ia membelakangi kami, niscaya 
kami gundah dan menangis”. 


Isa a.s. bertanya pula: ”'Apa kabar teman-temanmu, mengapa 
' mereka tidak menyahut panggilanku?” 


Yang menyahut itu menjawab: "Karena mereka dicambuk de- 
ngan cambuk api neraka, dengan tangan para malaikat yang kasar, 
dan keras”. | 

Isa a.s. bertanya kembali: ''Bagaimana engkau menyahut pang- 
gilanku, sedang engkau di antara mereka?” 


Yang menyahut itu menjawab: "Karena aku berada pada mere- 
ka. Akan tetapi aku tidaklah sebahagian dari mereka. Maka tatkala 
turun azab kepada mereka, niscaya akupun kena bersama mereka. 
Maka aku bergantung pada pinggir neraka jahannam. Aku tidak tahu, 
akan terlepaskah aku daripadanya atau aku akan jatuh .ke dalam- 
nya?” 

Lalu Isa Al-Masih berkata kepada Giabakermubabatnya: ?"Se- 
sungguhnya memakan roti syair (semacam gandum) dengan garam 
yang tidak ditumbuk halus, memakai kain bulu hitam dan tidur atas 
tempat sampah, adalah lebih banyak serta sehat wal'afiat dunia dan 
akhirat” 

Anas r.a. berkata: ”' Adalah unta Rasulullah s.a.w. itu dilobangi 
telinga, yang tidak didahulukan orang dalam perjalanan. Maka da- 
tanglah seorang Arab desa dengan untanya. Lalu la mendahului unta 
Rasulullah. Maka beratiah yang demikian bagi kaum. muslimin. Lalu 
Nabi s.a.w. bersabda: 


AAS Aga 7. y1 BA rara 
Nan ak aer, APN, 


(SD 


262 


(Innahu haggun 'alal-laahi al-laa yarfa'a syai-an Tatan Ia iliaa 
wadia ahu). 


Artinya: 


"Sesungguhnya itu benar atas Allah, untuk tidak meninggikan sesuatu. 
dari dunia, melainkan direndahkannya”. (1). 


Isa a.s. berkata: ''Siapa yang membangun rumah di atas ombak 
laut, itulah dunia. Maka janganlah kamu Pn mena 
tempat ketetapan! si 


Ada orang yang mengatakan kepada Isa a.s.: ” Ajarilah kami 
suatu ilmu, yang akan disayangi kami oleh Allah atas ilmu itu”. Lalu 
Isa a.s. menjawab: "'Marahilah dunia, niscaya kamu akan disayangi 
oleh Allah Ta'ala”. 

Abud-Darda' berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: 


B. Hewea 


.$ pa eagac (La IG rp 


(Lau ta'lumuuns ma a'lamu Ia dilahiktam galiilan wa labakaitum ka- 
tsliran wa lahaanat 'alaikumu'ddun-ya wa la-aatsartumul-askhirah). 
Artinya: 

Jikalau kamu ketahui, apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan 


tertawa sedikit dan menangis banyak. Dan akan hina kepadamu dunia 
dan kamu akan memilih akhirat”. &) 


Kemudian, Abud-Darda' berkata dari pihak dirinya sendiri: ''Ji- 
kalau kamu ketahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan ke luar 
ke padang-padang pasir. Kamu akan tunduk bermohon kepada Tuhan 
dan menangisi dirimu sendiri. Dan akan kamu tinggalkan hartamu 
dengan tiada yang menjaga. Tiada kamu kembali kepada harta itu, 
selain yang tak boleh tidak bagimu. Akan tetapi hilang dari hatimu 
ingatan akhirat dan datanglah angan-angan kepada hati, maka jadilah 
dunia yang memiliki amal-perbuatanmu. Dan jadilah kamu seperti 
mereka yang tiada mengetahui. Maka sebahagian kamu itu lebih jahat 
dari binatang, yang tidak meninggalkan hawa-nafsunya, karena takut 
kepada akibatnya. Mengapa tidak kamu berkasih-kasihan dan nase- 


(1). Diriwayatkan Al-Bukhari dari Anas. 


(1). Diriwayatkan Ath-Thabrani. Permulaan hadits ini desepakati Al-Bukhari dan 
Muslim dari Anas. 


hat-menasehati, padahal kamu itu. bersaudara pada agama Allah? Tia- 
dalah yang mencerai-beraikan di antara hawa-nafsumu, selain oleh 
kekejian hatimu. Dan jikalau kamu berkumpul atas kebajikan, niscaya 
kamu akan berkasih-kasihan. Mengapa kamu tidak nasehat-menase- 
ihati pada urusan dunia dan tidak nasehat-menasehati pada .urusan 
akhirat? Dan tidak dimiliki oleh seseorang kamu nasehat, bagi orang 
.yang disukainya dan yang akan menolongnya atas urusan akhiratnya. 


Tidaklah ini, selain dari sedikitnya iman pada hatimu. Jikalau kamu 
yakin dengan kebajikan akhirat dan kejahatannya, sebagaimana kamu 
yakin dengan dunia, niscaya kamu akan memilih mencari akhirat. 
Karena akhirat itu yang memiliki semua urusanmu. Jikalau kamu 
mengatakan, bahwa mencintai yang segera (dunia), adalah hal keba- 
nyakan, maka kami sesungguhnya melihat kamu memanggil yang se- 
gera dari dunia itu, untuk yang lambat (akhirat) daripadanya. Kamu 
-memayahkan dirimu dengan kesukaran dan berusaha pada mencari 
sesuatu hal, yang kemungkinan besar kamu tiada akan memperoleh- 
nya. Maka seburuk-buruk kaum, ialah kamu yang tiada kamu betul- 
kan keimananmu, dengan apa yang diperkenalkan oleh iman yang 
sampai padamu. Jikalau kamu berada dalam keraguan dari apa yang 
dibawa oleh Muhammad s.a.w. maka datanglah kepada kami. Supaya 
kami terangkan kepadamu dan kami perlihatkan kepadamu, nur, yang 
akan menetapkan hatimu kepadanya. Demi Allah! Tiadaiah kamu 
orang yang kurang akal, lalu kami ma'afkan kamu. Sesungguhnya 
kamu mencari penjelasan akan betulnya pendapat mengenai duniamu 
Dan kamu mengambil dengan hati-hati sekali, mengenai urusan 
mu. Kamu tiada merasa gembira dengan sedikit dari dunia yang kamu 
peroleh. Dan kamu merasa gundah di atas yang sedikit itu, yang 
hilang dari kamu. Sehingga nyatalah yang demikian pada wajahmu 
dan lahir atas lidahmu. Dan kamu menamakannya: mala-petaka 
(mushibah). Dan kamu adakan tempat melahirkan duka cita. Dan 
orang awam dari kamu, sudah meninggalkan kebanyakan dari agarma 
mereka. Kemudian, tiada nyata yang demikian pada wajahmu dan 
tiada berobah keadaan kamu. Sesungguhnya aku melihat, bahwa Al- 
lah telah melepaskan kamu. Sebahagian kamu akan bertemu dengan 
sebahagian, dalam kegembiraan. Dan semua kamu tidak menyukai, 
menerima temannya dengan apa yang tiada disukainya. Karena takut 
akan diterima oleh temannya dengan keadaan yang serupa. Maka 
jadilah kamu berteman. di atas kedengkian. Dan tumbuhlah segala 
kegemaranmu, di atas bekas sampah. Dan kamu pilih-memilih me- 
ninggalkan ajal. Aku ingin kiranya Allah Ta'ala menyenangkan aku 
daripadamu dan menghubungkan aku dengan orang yang aku sukai 


264 


melihatnya. Dan jikalau ja masih hidup (maksudnya: Nabi s.a.w.), 
niscaya tidak membuat kamu bersabar (ingin segera menjumpainya). 
Jikalau ada padamu kebajikan, maka telah aku perdengarkan kepada- 
mu. Dan jikalau kamu mencari apa yang di sisi Allah, niscaya kamu 
akan memperolehnya sedikit. Dan kepada Allah aku meminta tolong 
bagi diriku dan bagi kamu”. 

Isa a.s. berkata: ''Hai para sahabat! Relaiah dengan kehinaan 
duria serta selamatnya agama, sebagaimana relanya pencinta dunia 
(ahtu'ddun-ya) dengan kehinaan agama serta selamatnya dunia!” 


Dan sama pengertian dengan perkataan Isa a.s. tadi, madah 
seorang penyair: 

Aku melihat orang-orang, 

merasa senang dengan kehinaan agama. 

Dan aku tidak melihat orang-orang, 

rela dalam penghidupan dengan tak punya. 

Maka kamu cukupkan dengan agama, 

tanpa dunia raja-raja. 

sebagaimana raja-raja merasa cukup dengan dunia, 

tanpa agama ........ 


Isa a.s. berkata: ”Hai orang yang mencari dunia, untuk kamu 
memperoleh kebajikan dengan dunia! Engkau tinggalkan dunia itu. 
adalah lebih banyak kebajikannya” 


Nabi kita s.a.w. bersabda: 

Pat ea 24 POP IE 318 91 ya3 ipa »-. 
. Ya . z : PA 

ANUS KN ss KE 

(La-ta'tiannakum ba'dii dun-ya ta'kulu iimaanakum kamaa ta'kulun- 

naaruk-hathab). 

Artinya: | 

? Akan datang kepadamu sesudahku suatu dunia, yang akan memakan 

imanmu, sebagaimana api yang akan memakan kayu kering (1). 

Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa a.s.: Hai Musa! 
Janganlah engkau cenderung kepada mencintai dunia! Maka tiadalah 
engkau datang kepadaKu dengan dosa besar, yang lebih berat dari 
dunia”. | 
| Musa a.s. lalu dekat seorang laki-laki, dimana orang itu sedang 
menangis. Dan waktu ia kembali, orang itu masih juga menangis. 


(1). Kata Al-“Iragi, bahwa ia tidak pernah menjumpai hadits tersebut. 


Lalu Musa a.s. memanjatkan do'a kepada Tuhan: ”'Hai Tuhanku! 
HambaMu menangis dari takutnya kepadaMu”. 


Maka Allah berfirman: ” Hai Putera "Imran! Jikalau dengaliitah 
otaknya bersama air-matanya dan ia mengangkatkan dua tangannya 
sehingga jatuh, Aku tiada mengampunkan dosanya. Dia itu mencintai 
dunia” (2). | 


Menurut al-atsar (kata shahabat-shahabat dan orang-orang ter- 
kemuka), di antara lain, ialah: Ali r.a. berkata: ” Barangsiapa me- 
ngumpulkan padanya enam perkara, niscaya ia tidak meninggalkan 
mencari sorga dan lari dari neraka. Yaitu: 


Pertama: Ia mengenal Allah, lalu mentha'atiNya. 

Kedua: Ia mengenal setan, lalu mendurhakainya. 

Ketiga: ia mengenal kebenaran, lalu mengikutinya. 

Keempat: Ia mengenal yang batil, falu menjaga diri daripadanya. 
Kelima: Ia mengenal dunia, lalu menolaknya. 

Keenam: Ia mengenal akhirat, lalu mencarinya. 


Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: ” Allah mengasihani kaum-ka- 
um (golongan-golongan), dimana adalah dunia pada mereka itu ba- 
rang simpanan. Lalu mereka menyerahkannya kepada orang, yang 
sanggup memegang amanah mereka, terhadap barang simpanan terse- 
but. Kemudian, mereka merasa senang dengan ringannya beban”. 


Al-Hasan berkata pula: ""Barangsiapa berlomba-lomba dengan 
engkau pada agama engkau, maka berlomba-lombalah dengan dia! 
Dan barangsiapa berlomba-lomba dengan engkau pada dunia engkau, 
maka lemparkanlah dunia itu pada lehernya!” 


Lukman a.s. berkata kepada puteranya: ”'Hai anakku! Sesung- 
guhnya dunia itu laut yang dalam. Telah karam di dalamnya banyak 
manusia. Maka hendaklah perahu engkau pada dunia itu: tagwa kepa- 
da Allah 'Azza wa Jalla. Isinya, ialah: iman kepada Allah Ta'ala. Dan 
layarnya, ialah: tawakkal kepada Allah “Azza wa Jalla. Mudah- 
mudahan engkau akan lepas. Dan aku tidak melihat itu yang lepas.” 


Al-Fudlail bin “Iyad! r.a. berkata: ''Telah lama pikiranku pada 
ayat ini: 
“@). Pengertian "dunia" yang dicela itu, hendaklah dipahami secara keseluruhan, dari 


segi negatifnya, supaya jangan sampai terperosok untuk menyingkirkan diri dari 
kehidupan ini dan ketinggalan dalam segala bidang. (Pent.). 


266. 


673,35 B1 227 3 
SE TA APN 
7 “gp 


AN Hina Aa AMA 3 


Innas ja alnaa maa 'alakardii ziinatan jahaa I-nablu-wahum, ayyu- 
hum ahsanu “amalan, wa innaa la-jaa- 'iluuna ma 'alaihaa sha-iidan 
juruzan). 0 


Artinya: 


"Sesungguhnya Kami menjadikan apa yang dibumi, ialah untuk 
menjadi perhiasan baginya, karena Kami hendak menguji siapakah di 
antara mereka yang paling baik pekerjaannya. Dan sesungguhnya Ka- 
mi menjadikan (pula) di bumi tanah yang kosong”. 


S. Al-Kahf, ayat 7-8. 


Sebahagian hukama”' (ahli hikmat) berkata: ” Sesungguhnya eng- 
kau tidak jadi pada sesuatu dari dunia, melainkan sudah ada sebelum 
engkau yang mempunyainya. Dan akan ada sesudah engkau yang 
mempunyainya. Dan tiadalah bagi engkau dari dunia itu, selain ma- 
kanan malam dan santapan siang. Maka janganlah engkau binasa 
pada memakannya! Puasalah dari dunia dan berbukalah pada akhirat! 
Sesungguhnya modal dunia, ialah: hawa nafsu. Dan keuntungannya, 
ialah: api neraka”. 





Ditanyakan kepada setengah pendeta: ”' Bagaimana engkau meli- 
hat masa (zaman)? 


Pendeta itu menjawab: ”'Ia memburukkan badan, membaharu- 
kan angan-angan, mendekatkan mati dan menjauhkan cita-cita”. 


Ditanyakan lagi: ''Bagaimana keadaan penduduknya ?”. 

Pendeta tadi menjawab: “Siapa yang mendapat, niscaya payah 
dan siapa yang tidak mendapat, niscaya melelahkannya' '. 

Mengenai yang demikian itu, orang bermadah : 


Orang yang memuji dunia, 

karena kehidupan yang menggembirakannya, 
maka ia akan mencacikannya, 

demi umurku, dari hal yang sedikit saja. 
Apabila dunia itu membelakangi, 

niscaya adalah pada manusia itu penyesalan. 
Dan kalau dunia itu menghadapi, 

niscaya adalah banyak kedukaan. 


267: 


Setengah hukuma” berkata: "Adalah dunia dan aku tidak ada 
di dalamnya. Dan dunia itu pergi dan aku tidak ada di dalamnya. 
Maka aku tidak bertempat padanya. Sesungguhnya kehidupan dunia 
itu sukar, kejernihannya penuh kekeruhan dan penduduknya dalam 
ketakutan. Adakalanya, disebabkan nikmat yang hilang atau bencana 
yang menimpa atau kematian menurut gadia (hukum) Tuhan”. 

Setengah mereka berkata: '"Diantara kekurangan dunia, ialah: ia 
tidak memberikan kepada seseorang, apa yang berhak diterimanya. 
Tetapi dunia itu, adakalanya menambahi dan adakalanya mengu- 
rangi ”. | 


Sufyan Ats-Tsuri berkata: ''Tidakkah engkau melihat nikmat, 
seakan-akan nikmat itu dimarahi, yang diletakkan tidak pada yang 
mempunyainya?”. | 

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: "Barangsiapa mencari du- 
nia, di atas kecintaan kepada dunia, niscaya tiada akan diberikan 
kepadanya sesuatu dari dunia itu, selain ia menghendaki lebih banyak. 
Dan barangsiapa mencari akhirat, di atas kecintaan kepada akhirat, 
niscaya tiada akan diberikan kepadanya sesuatu dari akhirat, selain ia 
menghendaki lebih banyak. Dan tiadalah bagi ini berkesudahan””. 

Seseorang laki-laki berkata kepada Abi Hazim (seorang tabi'in) 
r.a. : "Aku mengadu kepada engkau akan kecintaan kepada dunia dan 
tidaklah dunia itu menjadi rumahku”. 

Maka Abi Hazim menjawab: Perhatikanlah, apa yang di- 
anugerahkan oleh Allah/Azza wa Jalla kepadamu dari dunia, maka 
janganlah engkau ambilkan selain dari yang halal. Dan janganlah 
engkau letakkan, selain pada yang sebenarnya. Dan kecintaan kepada 
dunia itu, tiada akan mendatangkan melarat kepada engkau”. 

Sesungguhnya Abi Hazim mengatakan ini, karena jikalau orang 
itu menyusahkan dirinya dengan demikian, niscaya memayahkannya. 
Sehingga orang itu terkejut dengan dunia dan akan mencari untuk 
keluar daripadanya. | 

Yahya bin Ma'az berkata: ''Dunia itu gedung setan. Maka 
janganlah kamu mencuri sesuatu dari gedung itu! Lalu setan itu 
datang mencari yang dicuri itu, maka diambilnya engkau”. 

Al-Fudlail bin 'Iyadl r.a. berkata: "Jikalau adalah dunia itu 
dari emas yang akan fana (rusak-binasa) dan akhirat itu dari tembikar 
yang akan kekal, niscaya sesungguhnya, sayogialah bagi kita, bahwa 
memilih tembikar yang akan kekal, daripada emas yang akan rusak 
binasa. Maka bagaimanakah, sesungguhnya kita telah memilih tembi- 
kar yang akan fana, dari emas yang akan kekal”. 


2681 


Abu Hazim berkata: "Jagalah dirimu dari dunia! Karena se- 
sungguhnya sampai kepadaku, bahwa hamba itu dihentikan (persoal- 
annya terkatung-katung) pada hari kiamat. apabila ada ia membe- 
sarkan dunia. Lalu dikatakan (kepadanya): "Inilah orang yang mem- 
besarkan, apa yang dihinakan oleh Allah”. 


Ibnu Mas'ud r.a. berkata: "'Tiada seorang pun dari manusia, 
melainkan dia itu tamu dan hartanya itu pinjaman. Maka tamu itu 
akan berangkat dan pinjaman itu dikembalikannya”. 

Dan mengenai yang demikian itu, dikatakan oleh seorang pe- 
nyair: 

| Tiada harta dan keluarga itu, 

melainkan adalah barang simpanan. 
Dan tak boleh tidak pada suatu hari tertentu, 
bahwa barang simpanan itu akan dikembalikan......... 


Rabi'ah binti Ismail Al- Adawiyah dikunjungi oleh teman- 
temannya. Lalu mereka menyebut tentang dunia dan menghadapkan 
pembicaraannya kepada mencaci dunia. Maka Rabi'ah- berkata: 
? Diamlah daripada menyebutkan dunia. Jikalau tidaklah dunia itu men- 
dapat tempat di hatimu, niscaya kamu tidak membanyakkan menye- 
butnya. Ketahuilah, bahwa orang yang menyukai sesuatu, niscaya ia 
membanyakkan menyebutkannya”. | 


Orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham: '' Bagaimana eng- 
kau?” Lalu Ibrahim Adham menjawab: 


Kita menampal dunia kita, 
dengan mengoyak-ngoyakkan agama kita. 
Maka tidaklah agama kita kekal 
dan tidak pula apa yang kita tampal. 
Maka amat baiklah hamba, : 
yang mengutamakan Allah Tuhannya. 
Ia baik dengan dunianya, 
untuk apa yang diharapkannya. 
“ Dikatakan pula pada yang demikian: 
Aku melihat orang yang mencari dunia, 
walaupun umurnya panjang. 
Ia memperoleh dari dunia, 
kegembiraan dan kenikmatan. 


Adalah seperti pembangun pembangunan, 
yang membangun, laju mendirikan. 


“260 


Tatkala telah berdiri lurus apa yang dibangunkan, 
jalu roboh berantakan .................. 


Dikatakan pula pada yang demikian: 


Sangkakanlah dunia itu, 

dibawa kepadamu dengan begitu saja! 
Tidakkah kesudahannya itu, 

kepada kepindahan belaka? 


Tidaklah duniamu itu, 

selain seperti bayang-bayang. 
ja akan menaungi kamu, 
kemudian ia menghilang. 


Lukman berkata kepada puteranya: "Hai anakku! Juallah 
duniamu dengan akhiratmu (harganya), niscaya engkau akan ber- 
untung pada keduanya! Dan janganlah engkau jual akhiratmu dengan 
duniamu (harganya), niscaya engkau akan merugi pada keduanya !” 


Mathraf bin Asy-Syukhair berkata: "Jangan engkau melihat 
kepada rendahnya kehidupan raja-raja dan lembutnya pakaian ke- 
'besaran mereka! Akan tetapi lihatlah kepada cepatnya binatang tung- 
gangan dan buruknya perobahan mereka!” 


Ibnu Abbas r.a. berkata: Sesungguhnya Allah Tas ala menjadi- 
kan dunia itu, tiga bahagian: sebahagian bagi orang mu'min, sebaha- 
gian bagi orang munafik dan sebahagian bagi orang kafir. Maka 
orang mu'min, menyiapkan perbekalan. Orang munafik, mengambil 
menjadi hiasan. Dan orang kafir, mengambil untuk bersenang-se- 
nang”. - | 

Setengah mereka berkata: ”' Dunia itu bangkai. Maka -barang- 
siapa menghendaki sesuatu dari dunia itu, hendaklah ia bersabar di 
atas pergaulan anjing-anjing!”. 


Mengenai yang demikian itu, dikatakan dengan madah: 


Wahai yang meminang dunia 
kepada dirinya ........ Mae ena Uni aa ! 


Tinggalkanlah dari meminangnya, 

niscaya engkau akan selamat ............. 1 

Bahwa yang dipinang itu, 

BOAIAh: SISA 2 ek area 

yang dekat dengan pesta perkawinan, 

dari tempat menghiburkan hati crang yang duka ...... . 


.:210.. 


Abud- Darda' berkata: “Di antara kehinaan dunia pada Allah, 
jalah: bahwa tiada orang berbuat kedurhakaan kepada Allah, selain 
dalam dunia. Dan tiada akan memperoleh sesuatu pada Allah, sean 
dengan meninggalkan dunia”. 


Pada yang demikian itu, orang bermadah: 


Apabila dunia diuji, 

oleh orang yang berakal. 

niscaya dunia itu terbuka baginya, 

.merupakan musuh dalam pakaian teman.............. 


Orang bermadah pula, yang searti dengan yang di atas: 


Wahai orang yang tidur malam, 

yang gembira dengan permulaan tidur itu! 
. Bahwa peristiwa-peristiwa, terkadang datang, 
pada waktu mendekati pagi............... 5 


Berabad-abad yang telah lalu, 

yang penuh dengan serba kesenangan. 
Telah dirusak-binasakan, oleh datangnya 
siang dan malam yang silih berganti. 


Berapa banyak, oleh pertukaran waktu, 
telah menjauhkan dari harta kepunyaan. 
Yang ada dalam waktu itu, 

bermanfa'at dan mendatangkan kernelaratan. 


Wahai orang yang berpeluk-pelukan dunia, 
yang tiada kekal baginya, 

sore dan pagi ia di dunia, 

selalu dalam perjalanannya. 


Mengapa engkau tidak tinggalkan, 
berpeluk-pelukan dengan dunia itu? 
Sehingga engkau akan berpeluk- pelukan, 
dalam sorga firdaus dengan gadis-gadis ayu? 
Jikalau engkau mengingini, 
sorga abadi yang akan engkau tempati. 
Maka sayogialah engkau menjaga diri, . 

| dari api neraka nanti ! 

Abu Umamah Al-Bahili ra. berkata: ”"Tatkala Muhammad 


s.a.w. diutus, lalu iblis mendatangkan tentaranya. Tentara itu lalu 
berkata: "Sesungguhnya telah diutus, seorang Nabi dan telah muncul 


2 EN si 


suatu ummat ”'. Iblis itu bertanya: ?' Neraka itu mencintai dunia ? ”. 

Tentara itu menjawab: "Ya! ”. 

Lalu iblis menyambung: "Jikalau benar mereka itu mencintai 
dunia, niscaya aku tidak hiraukan, bahwa mereka tidak menyembah 
berhala. Sesungguhnya aku akan datang kepada mereka, pagi dan 
sore. dengan tiga perkara: mengambil harta dari bukan haknya, mem- 
belanjakan harta pada bukan haknya dan menahan harta dari haknya. 
Dan semua kejahatan itu, timbul dari yang tiga ini”. 

Seorang laki-laki berkata kepada Ali r.a.:” Wahai amiru-mu'- 
minin ! Terangkanlah kepada kami sifat dunia ?”. 


Ali r.a. menjawab: ”'Dan apa yang aku sifatkan kepada engkau 
dari hal sebuah rumah: orang yang sehat padanya, niscaya sakit. 
'Oran yang aman padanya, niscaya menyesal.. Orang yang memerlukan 
padanya, niscaya merasa gundah. Orang yang merasa kaya padanya, 
niscaya mendapat fitnah. Pada yang halalnya itu ada perhitungan. 
Pada yang haramnya itu, ada penyiksaan. Dan pada yang syubhat 
(yang diragukan hukumnya) itu, ada cercaan””. 

Pada suatu kali ditanyakan lagi yang demikian, kepada Ali r.a. 
Lalu beliau menjawab: '' Apakah aku panjangkan atau aku singkat- 
kan?” . 


Yang bertanya itu menjawab: ”Singkatkan!” 


Lalu Ali r.a. menjawab: "Yang halalnya itu dihisab (diper- 
hitungan). Dan yang haramnya itu azab (mendapat azab)”. 


Malik bin Dinar r.a. berkata: ”'Peliharalah dirimu dari sihir. 
Karena sihir itu menyihirkan hati para ulama. Ya'ni: dunia.” 


Abu Sulaiman Ad-Darani r.a. berkata: ” Apabila ada akhirat 
itu dalam hati niscaya datanglah dunia mendesaknya. Apabila ada du- 
nia itu dalam hati,.niscaya akhirat itu tidak Ma Karena 
akhirat itu mulia dan dunia itu terkutuk”. 


Dan ini adalah suatu tekanan besar. Kami mengharap, bahwa 
apa yang disebut oleh Sayyar bin Al-Hakam itu lebih benar. Karena 
ja mengatakan, bahwa dunia dan akhirat itu keduanya berkumpul 
dalam hati. Maka mana yang lebih keras, niscaya yang lain itu meng- 
ikutinya. 


Malik bin Dinar r.a. berkata: ''Sekedar apa yang engkau gun- 
dahkan bagi dunia, niscaya ia akan mengeluarkan kesusahan akhirat 
dari hatimu. Dan sekadar apa yang engkau gundahkan bagi akkirat, 
niscaya ja akan mengeluarkan kesusahan dunia dari hatimu'”. 


Bo 7 RENA 


— Ini adalah petikan dari apa yang dikatakan oleh Ali r.a., dimana 
beliau berkata: '' Dunia dan akhirat itu dua wanita yang bermadu. | 
Maka sekedar apa yang engkau senang dari salah seorang dari kedua- 
nya, akan memarahkan yang lain”. 

Al-Hasan Ali-Bashari r.a. berkata: Demi Allah! Sesungguhnya 
aku menjumpai beberapa kaum (golongan), dimana dunia mereka lebih 
hina dari tanah yang kamu pijak. Mereka tidak memperdulikan, apa- 
kah dunia itu terbit atau terbenam. Dunia itu berjalan kepada ini atau 
berjalan kepada itu”. 


Seorang laki-laki bertanya kepada Al-Hasan Al-Bashari r.a.: 
Apa kata anda, tentang orang yang dianugerahkan harta oleh Allah. 
Lalu ia bersedekah dan menyambung silaturrahmi dari harta itu. Ada- 
kah baik bagi orang tersebut untuk memperoleh kehidupan pada harta 
itu?”. Yakni: ia memperoleh kenikmatan. 


Al-Hasan lalu menjawab: “Tidak! Jikalau ada dunia itu se- 
juruhnya baginya, niscaya tidak ada baginya dari dunia itu, selain 
mencegahkan diri. Dan ia mendahulukan yang DemukiAn, untuk hari 
kemiskinannya”. 


Al-Fudlail bin 'Iyadl r.a. berkata : "Kalau sekiranya dunia de- 
ngan keseluruhannya dibawa kepadaku secara halal, dimana aku tidak 
akan dihisab (diperhitungkan amalan) terhadap dunia itu dihari akhi- 
.rat, niscaya aku sesungguhnya akan memandang jijik kepadanya, se- 
bagaimana seseorang dari kamu memandang jijik kepada bangkai, 
apabila ia lalu dekat bangkai itu, akan kena pada kainnya”. 


Diceritakan orang, bahwa tatkala “Umar bin Khattab r.a. datang 
di negeri Syam (Syria), lalu datang menghadap Abu 'Ubaidah bin 
Al-Jarrah, dengan mengendari unta betina dengan tali hidungnya. 
Umar memberi salam kepadanya dan menanyakannya. Kemudian da- 
tang di tempatnya. Lalu Umar tidak melihat pada tempat Abu 
“Ubaidah itu, selain pedang, perisai dan kendaraannya. Lalu “Umar 
berkata kepada Abu 'Ubaidah: “Jikalau kiranya engkau mengambil 
harta-benda””.- | 

Abu 'Ubaidah menjawab: “Wahai Amiru-mukminin ! Bahwa 
ini pun disampaikan kepada kami oleh pemberi minuman unta”. 

Syufyan Ats-Tsouri berkata: ”'Ambillah dari dunia bagi ba- 
danmu dan ambillah dari akhirat bagi hatimu !. 

Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: ” Demi Allah! Sesungguhnya 
kaum Bani Israil itu telah menyembah berhala, sesudah mereka me- 
nyembah Tuhan Yang Maha pengasih. disebabkan kecintaan mereka 
kepada dunia”. 


213 


Wahab bm Manbah Al-Yamani r.a. berkata: ” Aku membaca 
pada setengah buku-buku, bahwa dunia itu harta rampasan bagi 
orang-orang pintar dan kelengahan bagi orang-orang bodoh. Mereka 
tidak mengenal dunia, sebelum mereka keluar dari dunia. Lalu me- 
minta dikembalikan ke dunia. Maka mereka tidak akan dikembalikan 
lagi ke dunia”. NN | 

Lukman berkata kepada puteranya: ”' Hai anakku! Sesungguh- 
nya engkau telah membelakangi dunia, sejak dari hari engkau me- 
nempatinya. Dan engkau menghadapi akhirat. Maka engkau kepada 
negeri yang engkau dekati itu, lebih dekat dari negeri yang engkau 
menjauhinya”. 

Sa'id bin Mas'ud berkata: "Apabila engkau melihat seorang 
hamba (hamba Allah) bertambah dunianya dan berkurang akhiratnya 
dan ia senang dengan demikian, maka orang yang demikian itu ter- 
tipu, yang dipermain-mainkan mukanya dan ia tidak merasa yang 
demikian”. 

“Amr bin Al-“Ash berkata diatas mimbar: ” Demi Allah! Aku 
tiada pernah sekali pun, melihat suatu kaum (golongan) dari pada 
kamu, yang gemar pada apayang ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w. 
Demi Allah! Tiada datang kepada Rasulullah s.a.w. tiga orang, me- 
lainkan yang menjadi bebannya, adalah lebih banyak daripada yang 
menjadi haknya”. 

Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata, sesudah membaca firman 
Allah Ta'ala: 


. 29 3 2 fa eh 
« (Oj . “ 2. . - 
SB aa EN SI, 
(Falaa taghur-ranna-kumui- hayaa-tud-dunya) 
Artinya : 
?”Maka janganlah kamu dapat ditipu oleh kehidupan dunia”. S. Lug- 
man, ayat 33. 


Yaitu: Siapakah yang mengatakan ini? Dikatakan oleh Yang Menja- 
dikan (Khalig) dunia ini dan oleh Yang Maha Mengetahui dengan 
dunia ini. Jagalah dirimu daripada yang menyibukkan dari dunia! Se- 
sungguhnya dunia itu banyak menyibukkan. Tiada seorangpun yang 
membuka kepada dirinya suatu pintu kesibukan, melainkan mende- 
katilah pintu itu akan membuka kepadanya sepuluh pintu”. 


— Al-Hasan r.a. berkata pula "Kasihan anak Adam (manusia), 
yang rela (menyukai) negeri, dimana yang halalnya itu diperhitungkan 
(di-hisab-kan) dan yang haramnya itu diazab. Kalau diambilnya dari 


214 


yang halal, niscaya ia dihisabkan. Dan kalau diambilnya dari 

yang haram, niscaya ia dihisabkan. Dan kalau diambilnya dari yang 

haram, niscaya ia diazabkan. Anak Adam itu berdiri sendiri (bebas) 

dengan hartanya dan tidak bebas dengan amal-perbuatannya. Ia gem- 

bira dengan mala-petaka pada agamanya dan ia berduka-cita dengan 
mala-petaka pada dunianya”. 


Al-Hasan menulis surat kepada Khalifah “Umar bin “Abdul- 
“aziz, sebagai berikut: — | 

Salam sejahtera kepadamu! 

Kemudian, maka engkau seakan-akan dipenghabisan orang, 

yang telah dituliskan kepadanya kematian, dimana ia sudah ma- 

ti. 

Lalu “Umar bin Abdul-'aziz menjawab surat Al-Hasan itu, se- 
bagai berikut: — 

Salam sejahtera kepadamu! 

Engkau seakan-akan di dunia dan engkau tidak ada di dunia itu. 

Dan engkau seakan-akan di akhirat, di mana engkau senantiasa 

padanya. 


Al-Fudlail bin “Iyadl r.a. berkata: "Masuk dalam dunia itu 
mudah. Akan tetapi keluar daripadanya sukar”. 

. Setengah mereka berkata: ''Sangat MA, tentang o- 
rang yang mengetahui, bahwa kematian itu benar, bagaimana ia ber- 
gembira! Sangat mengherankan, tentang orang yang mengetahui, bah- 
wa neraka itu benar, bagaimana ia tertawa! Sangat mengherankan, 
tentang orang yang melihat perputarannya dunia dengan penduduk- 
nya, bagaimana ia merasa tenteram kepada dunia! Sangat mengheran- 
kan, tentang orang yang tahu bahwa tagdir itu benar, bagaimana ia 
memayahkan dirinya!” 

Datang kepada Mu'awiyah r.a. seorang laki-laki dari Najran, 
yang berusia duaratus tahun. Laki-aki tersebut bertanya kepada Mu- 
'awiyah tentang dunia, bagaimana ia mendapati dunja itu. Lalu Mu- 
'“awiyah menjawab: '”Tahun-tahun percobaan dan tahun-tahun yang 
lapang. Hari demi hari dan malam demi malam. Dilahirkan anak dan 
binasa orang yang binasa. Maka jikalau tidak ada anak yang dilahir- 
kan, niscaya makhluk itu punah. Dan jikalau tidak ada yang binasa, 
. niscaya dunia itu sempit dengan orang-orang di dalamnya”. 

Maka Mu'wiyah berkata kepada orang itu: '"Mintalah apa yang 
engkau kehendaki!”. 


Laki-laki tersebut menjawab:”' Umur yang telah lalu, maka kem- 
balikanlah atau ajalku yang hampir datang, maka tolakkanlah!” 


D3 


Mu'awiyah menjawab: ” Aku tiada mempunyai kekuasaan yang 
demikian”. 

Maka laki-laki itu berkata: ''Kalau begitu, aku tidak memerlu- 
kan kepadamu !. 

Dawud Ath-Tha- r.a. berkata: Hai anak Adam! Engkau gem- 
bira dengan tercapainya angan-anganmu. Sesungguhnya, engkau men- 
capai angan-angan itu dengan berlalunya ajalmu. Kemudian, engkau 
tangguhkan Deli engkau, yang manfa'atnya seakan-akan 
untuk orang lain” 


Bisyr bin Al-Harts Al-Hafi r.a. berkata: Barangsiapa meminta 
dunia pada Allah maka sesungguhnya ia meminta pada Allah lamanya 
berdiri dihadapan Allah”. 


Abu Hazim berkata: ''Tiada suatupun dalam dunia yang meng- 
gembirakan engkau, melainkan telah dilekatkan oleh Allah sesuatu 
kepadanya, yang memburukkan engkau”. 


Al-Hasan Al-Bashari berkata: ''Tidaklah keluar diri anak Adam 
dari dunia, melainkan dengan liga kerugian: ia tidak kenyang dari apa 
yang dikumpulkannya, ia tidak memperoleh apa yang diangan-angan- 
kannya dan ia tidak mendapat perbekalan yang baik bagi apa yang 
ditempuhnya”. 

Ditanyakan kepada setengah hamba Allah: ” Sudahkah engkau 
memperoleh kekayaan?”. 


Hamba Allah itu menjawab: Nee ungculnya diperoleh kekayaan 
oleh orang yang merdeka dari perbudakan dunia”. 


Abu Sulaiman Ad-Darani r.a. berkata: '"Tiada akan bersabar 
dari nafsu keinginan dunia, selain orang yang ada dalam hatinya, apa 
yang menyibukkannya dengan akhirat” 


| Malik bin Dinar r.a. berkata''Kami membuat istilah (difinisi) 
tentang kecintaan dunia. Lalu sebahagian kami tiada menyuruh se- 
“bahagian yang lain. Tiada melarang sebahagian kami akan sebahagian 
yang lain. Dan tiada ditinggalkan kami oleh Allah kepada ini. Maka 
mudah-mudahan kiranya, azab Allah yang mana yang akan turun atas 
kami?”. 


Abu Hazim r.a. berkata: ”Kesedikitan dunia akan menyibukkan 
diri kebanyakan akhirat”. 


Al-Hasan ,Al-Bashri r.a. berkata: ?”Hinakanlah dunia! Maka 
demi Allah, tiadalah dunia itu bagi seseorang, lebih sedap, selain bagi 
orang yang menghinakannya”'. 


276 


Al-Hasan berkata pula: '”' Apabila dikehendaki oleh Allah ke- 
bajikan kepada seseorang hambaNya, niscaya dianugerahkanNya ke- 
pada hamba itu sesuatu anugerah dari dunia. Kemudian, ditahankan- 
Nya. Maka apabila telah habis, niscaya dikembalikannya. Dan apabila 
seorang hamba memandang mudah kepada Allah, niscaya Allah me- 
lapangkan dunia kepada hamba itu”. 


Setengah mereka mengucapkan dalam do'anya: "Wahai » yang 
memegang langit, bahwa langit itu jatuh di atas bumi, selain dengan 
izin engkau. Tahaniah dunia daripadaku !”. 


Muhammad bin Al-Munkadir berkata: "Adakah engkau me- 
lihat, jikalau ada kiranya orang yang berpuasa sepanjang masa, tiada 
pernah berbuka. Dan ia bangun malam (untuk shalat), dimana ia 
tidak tidur. Ia bersedekah dengan hartanya, berjihad fi sabilillah 
dan menjauhkan segala yang diharamkan oleh Allah. Lalu orang itu 
dibawa pada hari kiamat, maka dikatakan kepadanya, bahwa ini besar : 
pada matanya, apa yang dipandang kecil oleh Allah. Dan kecil pada 
matanya, apa yang dipandang besar oleh Allah. Bagaimana engkau 
mehhat akan keadaannya? Maka siapapun dari kita, tiadakah demiki- 
an? Dunia itu besar padanya, seperti apa yang kita kerjakan, dari 
dosa dan kesalahan”. 

Abu Hazim r.a berkata:”Bersangatanlah belanja dunia dan 
akhirat. Adapun belanja akhirat, maka engkau tiada memperoleh 
padanya pembantu. Dan adapun belanja dunia, maka engkau tiada 
memukul dengan tangan eng kau, kepada sesuatu dari dunia, melainkan 
engkau dapati orang zalim, yang telah mendahului engkau kepadanya” 


Abu Hurairah r.a. berkata:” Dunia itu terhenti antara langit dan 
bumi, seperti tempat air buruk. Dunia itu memanggi Tuhannya, 
semenjak Tuhan menjadikannya, sampai kepada hari, ia dihancurkan 
oleh Tuhan: ”' Hai Tuhanku ! Hai Tuhanku ! Mengapa Engkau marah 
kepadaku?” . 

Maka Tuhan berfirman beeanga ”Diamlah, hai yang tidak 
apa-apa!” . Abdullah bin Al-Mubarak r.a. berkata:” Kecintaan kepada 
dunia dan dosa dalam hati yang telah menguasainya, maka kapankah 
kebajikan itu sampai kepadanya?” '. 


Wahab bin Munabbih r.a.berkata:”” Barangsiapa hatinya gembira 
dengan sesuatu dari dunia, maka ia telah menyalahkan hikmah: 
Barangsiapa menjadikan nafsu-syahwatnya dibawah dua tapak-kakinya, 
niscaya ia telah menceraikan setan dari naungannya. Dan barangsiapa 
ilmunya dapat mengalahkan hawa-nafsunya, maka dialah aorang yang 
menang”. 


mn 


Orang berkata kepada Bisyr bin Al-Harts r.a.: "'Si Anu telah 
meninggal”. 


Lalu Bisy menjawab: '' Orang tersebut telah mengumpulkan dunia 
dan ia pergi ke akhirat. Ja telah menyia-nyiakan dirinya”. 


Maka orang berkata lagi kepada Basyr: ”' Bahwa orang itu berbuat 
anu”. Mereka menyebutkan perbuatannya beberapa pintu kebajikan. 


Lalu Basyr menjawab: ” Dan ini tidak bermanfa'at baginya. Dan 
orang ilu mengumpulkan dunia”. 


Setengah mereka berkata: ”' Dunia itu sendiri marah kepada kita 
dan kita mencintainya. Maka bagaimanakah, jikalau dunia itu mencintai 
Kita? ”. 

Ditanyakan kepada Seorang ahli hikmah (seorang filosuf): ?' Dunia 
itu untuk siapa?”'. 


Ahli hikmah tersebut menjawab: "Untuk orang yang meninggal- 
kannya”. 


Lalu ditanyakan pula: ” Akhirat itu untuk siapa?”. 
Ahh hikmah tadi menjawab: ” Untuk orang yang mencarikannya”. 


Seorang ahli hikmah berkata: ”' Dunia itu negeri yang runtuh dan 
yang paling runtuh dari dunia itu, hati orang yang membangunnya. Dan 
sorga itu negeri pembangunan. Dan yang paling terbangun daripadanya 
itu, hati orang yang mencarinya”. 


Al-Junaid Al-Baghdadi r.s.a berkata: '”' Adalah Imam Asy-Syafi'i 
r.a. termasuk murid yang berkata dengan lidah kebenaran dalam dunia. 
la memberi pelajaran saudaranya tentang zat Allah. Ia menakutkan 
saudaranya kepada Allah. Maka ia berkata: ''Hai saudaraku ! 
Sesungguhnya dunia itu tempat tergelincir dan negeri hina. Pembangun- 
annya itu menjadi keruntuhan. Penghuninya berkunjung ke pekuburan. 
Penghimpunannya terhenti kepada perceraian, Kepayahannya teralih 
kepada kemiskinan. Membanyakkan pada dunia itu menyusahkan. 
Kesusahan pada dunia itu kemudahan. Maka berlindunglah kepada 
Allah! Dan relalah dengan rezeki Allah ! Jangan kamu meminjam dari 
negeri fanamu (dunia), untuk negeri kekalmu (akhirat) ! Maka 
sesungguhnya hidupmu itu bayang-bayang yang menghilang dan dinding 
yang mereng. Banyakkanlah amal-perbuatanmu dan pendekkanlah 
angan-anganmu!”. 


Ibrahim bin Adham r.a. bertanya kepada seorang laki-laki: 
” Adakah se dirham dalam tidur, lebih engkau sukai atau se dinar dalam 
jaga?”. 


28 


Laki-laki itu menjawab: ”Se-dinar dalam jaga”. 


Ibrahim bin Adham r.a. lalu menjawab: ” Dusta kamu. Karena yang 
engkau sukai dalam dunia, adalah seakan-akan engkau menyukainya 
dalam tidur. Dan yang tiada engkau anak di akhirat, adalah 
seakan-akan engkau tiada menyukainya dalam jaga” 


— Diriwayatkan dari Ismail bin 'Ayyasy, yang mengatakan:” Adalah 
sahabat-sahabat kami menamakan dunia itu: babi betina.Lalu mereka 
berkata: ”'Jauhilah dari kami, wahai babi betina ! ”Maka jikalau 
mereka ,mendapat nama lain yang lebih buruk dari itu, niscaya 
sesungguhnya mereka akan menamakan dunia itu dengan nama 
tersebut”. 


Ka'ab berkata” Sesungguhnya sangat mencintakan dunia 
kepada kamu, sehingga kamu menyembahnya dan penduduknya”. 


Yahya bin Ma'dz A-Razi r.a. berkata: Orang berakal itu 
tiga:orang yang meninggalkan dunia, sebelum dunia meninggalkannya, 
orang yang membuat perkuburannya, sebelum ia memasukinya dan 
orang yang mencari kerelaan Khalignya, sebelum ia menjumpaiNya” . 


Yahya bin Ma'adz r.a. berkata pula: ''Bahwa dunia, sampailah 
dari terkutuknya, bahwa ia mematikan kamu, karena dipermainkannya 
kamu dari menta'ati Allah. Maka bagaimanakah bisa jatuh dalam 
dunia?” , 


Bakar bin Abdullah berkata:” Barangsiapa berkehendak untuk 
tidak memerlukan dunia, dengan dunia, niscaya adalah ia seperti . 
pemadam api dengan rumput kering”. 


Bindar bin Al-Husain asy-Syirazi berkata: "Apabila engkau 
melihat anak-anak dunia, memperkatakan tentang zuhud, maka 
ketahuilah, bahwa mereka dalam paksaan setan”. 


Bindar berkata pula: '”'Barangsiapa menghadap kepada dunia, 
niscaya ia dibakar oleh api dunia. Ya'ni: RAKUS. Sehingga ia menjadi 
abu. Dan barangsiapa menghadap kepada akhirat, niscaya akhirat itu 
membersihkannya dengan nurnya (cahayanya). Lalu ia menjadi 
sepotong emas, yang dapat dimanfaatkannya. Dan barangsiapa 
menghadap kepada Allah 'Azza wa Jalla, niscaya ia dibakar oleh nur 
| tauhid. Maka ia menjadi permata, yang tiada batas nilainya”. 


Ali r. a. berkata: ''Sesungguhnya dunia itu enam perkara: yang 
di makan, yang diminum, yang dipakai, yang dikendarai, yang 
dikawini dan yang diciumi. Maka makanan yang termulia, ialah:madu. 


219 


Yaitu: yang dikeluarkan lebah dari mulutnya. Minuman yang termulia, 
jalah:AIR. Sama saja tentang air ini, orang yang berbuat baik dan orang 
yang berbuat fasig. Pakaian yang termulia, ialah: sutera. Dan itu: 
anyaman ulat. Kendaraan yang termulia, jalah:kuda. Dan di atas kuda 
Ini, ja membunuh orang (dalam peperangan). Yang termulia dari yang 
dikawini, ialah: wanita. Dan itu: tempat kencing dalam tempat kencing. 
Dan wanita itu sesungguhnya menghiaskan sesuatu: yang terbagus 
daripadanya. Dan dimaksudkan, sesuatu yang terburuk dari padanya. 


Dan yang termulia dari yang dicium, ialah:kasturi. Dan kasturi itu 
darah. 


PENJELASAN: pengajaran-pengajaran tentang tercelanya dunia dan 
sifatnya dunia. 


Setengah mereka berkata: ”'Hai manusia! Bekerjalah perlahan-la- 
han! Hendaklah kamu itu takut kepada Allah! Janganlah kamu terti- 
pu dengan angan-angan lupa akan ajal! Janganlah kamu cenderung 
kepada dunia! Sesungguhnya dunia itu menyalahi janji dan menipu. Ia 
menggubah tutur-katanya dengan dusta kepadamu dengan tipuannya. 
Ia berbuat fitnah kepadamu dengan angan-angannya. Ia menghiaskan 
percakapannya, seperti penganten puteri yang datang kepada suami- 
nya. Semua mata memandang kepada dunia. Hati terpaut kepadanya. 
Dan masing-masing orang asyik melihatnya. Maka banyaklah orang 
yang asyik kepadanya, dibunuhnya. Orang yang tenang kepadanya, 
dihinakannya. Maka pandanglah kepada dunia itu, dengan mata yang 
sebenarnya! Sesungguhnya dunia itu negeri yang banyak bahayanya. 
la dicela oleh Khalig-nya. Yang baru daripadanya itu busuk. Yang 
memilikinya itu binasa. Yang mulia daripadanya itu hina. Yang ba- 
nyaknya itu sedikit. Yang menyukainya itu mati. Yang kebajikannya . 
itu lenyap. Maka bangunlah-kiranya Allah mencurahkan rahmat kepa- 
damu — dari kelalaianmu! Dan sadarlah dari ketiduranmu, sebelum 
dikatakan: si Anu itu sakit atau sakit teruk yang berat! Maka adakah 
yang menunjukkan obat? Atau adakah memperoleh jalan kepada dok- 
ter? Lalu dipanggil dokter-dokter bagimu. Dan tiada diharapkan sem- 
buh kamu. Kemudian, dikatakan: si Anu telah membuat wasiat dan 
telah dihitung hartanya. Kemudian, dikatakan: lidahnya sudah berat. 
Ia tidak dapat berkata-kata dengan saudara-saudaranya. Dan ia tidak 
mengenal lagi tetangganya. Dan berkeringatlah ketika itu tepi dahimu. 
Berturut-turutlah kamu mengerang kesakitan. Tetaplah keyakinanmu. 
'Terangkatlah pelupuk matamu. Benarlah sangkaan-sangkaanmu. Ga- 
gaplah iidahmu. Menangislah saudara-saudaramu. Dan orang menga- 
takan kepadamu: Ini puteramu si Anu. Ini saudaramu si Anu. Engkau 
dilarang dari berkata-kata. Maka engkau tidak menuturkan kata-kata. 


280 


oleh orang yang tidak mengenalnya. Dan padanya kematiannya. 

Maka hendaklah engkau pada dunia itu, seperti orang yang 

mengobati lukanya. Ia menjaga yang sedikit, karena takut apa 

yang tiada disukainya pada masa yang panjang. Ia bersabar atas 
kerasnya obat, karena takut lamanya penyakit. Maka awasiah 
akan negeri ini, yang menyalahi janji, yang menipu yang me-. 
nyesatkan, yang menghiasi dengan tipuannya dan yan:: membuat 
fitnah dengan tipu-dayanya. Dunia itu membuat sekarang de- 
ngan angan-angannya dan membuat untuk masa depan dengan 
perkataannya. Maka jadilah dunia itu seperti penganten puteri 
yang datang kepada suaminya. Semua mata memandang kepada- 
nya. Semua hati tertarik kepadanya. Semua jiwa asyik baginya 

Dan ia marah bagi suaminya semuanya. Maka tidaklah yang 

tinggal itu dihitung dengan yang lalu. Tidaklah yang akhir itu 

terhalau dengan yang awal. Dan tidaklah orang yang mengenal 

Allah “Azza wa Jalla, ketika ia menceriterakan tentang dunia 

itu, teringat. Lalu ia asyik bagi dunia, yang telah diperolehnya 

dari dunia, dengan keperluannya. Lalu ia tertipu dan durhaka 
dan lupa akan tempat kembali (hari akhirat). Maka sibuklah 
hatinya pada dunia, sehingga tergelincirlah tapak-kakinya. Lalu 
besariah penyesalannya dan banyaklah kerugiannya. Berkumpul- 
lah padanya sakratul-maut dan yang memedihkannya. Dan keru- 
gian luputnya waktu yang memarahkannya. Dan orang yang 
gemar pada dunia itu, tiada akan memperoleh apa yang dicari- 
nya. Dan tiada akan menyenangkan dirinya dari kepayahan. 

Lalu ia ke luar, tanpa perbekalan. Dan ia datang, tanpa perse- 

diaan. Maka awaslah dari dunia itu, wahai Amirul-mu'minin! 
Dicapkan atas lidah engkau, lalu lidah itu tidak lancar. Kemudian, 
datanglah pada engkau hukum (gadla') Tuhan. Dicabutkan nyawa 
engkau dari anggota badan. Kemudian dinaikkan ke langit. Maka 
berkumpullah ketika itu saudara-saudara engkau. Didatangkan kain 
kafan engkau. Lalu mereka memandikan engkau dan mengkafankan 
engkau. Maka terputuslah orang-orang yang berkunjung kepada eng- 
“kau dan merasa senanglah orang-orang yang dengki kepada engkau. 
Dan berpalinglah keluarga engkau kepada harta engkau. Dan tinggal- 
lah engkau terkurung dengan amal-perbuatan engkau”. 

Setengah mereka berkata kepada sebahagian raja-raja: ''Sesung- 
guhnya manusia yang lebih berhak mencela dunia dan marah kepada 
dunia, ialah: orang yang dibentangkan jalan kehidupan baginya, da- 
lam dunia dan diberikan keperluannya dari dunia. Karena ja menanti- 
kan bahaya yang menimpa hartanya, lalu membinasakan harta itu. 
Atau menimpa atas perkumpulannya, lalu menceraikannya. Atau ba- 


281 


haya itu datang kepada kekuasaannya, lalu meruntuhkan kekuasaan 
itu dari sendi-sendinya. Atau bahaya itu merangkak pada tubuhnya, 
lalu mendatangkan penyakit atas dirinya. Atau bahaya itu menyakit- 
kannya dengan sesuatu, dimana ia kikir dengan sesuatu itu diantara 
teman-temannya. Maka dunia itu lebih berhak dicela. Dunialah yang 
mengambil, apa yang diberikannya. Yang meminta kembali apa yang 
diserahkannya. Sedang dunia itu menertawakan kawannya, ketika ia 

. menertawakan orang lain. Sedangkan dunia itu menangisi kawannya, 
ketikaia menangisi orang lain. Sedang dunia itu membentangkan tapak- 
tangannya, dengan pemberian, ketika ia membentangkannya dengan 
mengambil kembali yang diberikan itu. Maka dunia itu mengikatkan 
mahkota atas kepala kawannya pada hari ini dan ditanamkannya dengan 
tanah pada hari besok. Sama saja pada dunia itu, pergi yang pergi 
dan tinggal yang tinggal. Dunia itu mendapati pada yang tinggal dari 
yang pergi, sebagai gantinya. Dan rela dengan: semua, dari semua, 
sebagai penggantinya”. 


Al-Hasan Al-Bashari r.a. menulis surat kepada Khalifah “Umar 
bin “Abdul-'aziz, sebagai berikut: 
Adapun kemudian, sesungguhnya dunia itu negeri perantauan, 
tidak negeri ketetapan. Adam a.s. diturunkan dari sorga ke 
dunia, karena siksaan. Maka takutilah dunia itu, wahai Amirul- 
mu'minin! Sesungguhnya perbekalan dari dunia itu, ialah: me- 
ninggalkannya. Kekayaan dari dunia itu, ialah: kemiskinannya. 
Pada setiap ketika, dunia itu mempunyai pembunuhan. Dunia 
itu menghina orang yang memuliakannya. Memiskinkan orang 
yang mengumpulkannya. Dunia itu seperti racun, yang dimakan 
Hendaklah ada engkau itu gembira, akan apa yang ada engkau 
padanya! Dan awasilah diri, akan apa yang akan ada engkau 
“untuknya! Maka sesungguhnya teman dunia itu, tiap kali ia 
tenang dari dunia kepada kegembiraan, niscaya dunia itu mener- 
bitkannya kepada yang tiada disukai. Yang suka pada orang 
dunia itu tertipu. Yang bermanfa'at pada dunia itu, menipu 
yang mendatangkan melarat. Sesungguhnya sampailah kelapang- 
an dari dunia itu dengan bencana. Dan yang kekal pada dunia 
itu dijadikan kepada kehancuran. Maka kegembiraan dunia itu 
bercampur dengan kesedihan. Tiada kembali daripadanya, apa 
yang berpaling dan yang membelakang. Dan tiada diketahuinya 
apa yang akan datang, lalu ditungguinya. Cita-cita dunia itu 
dusta dan angan-angannya itu batil. Kejernihannya itu keruh. 
Dan kehidupannya itu susah. Anak Adam padanya di atas baha- 
ya, kalau ia berakal dan memperhatikan. Maka ia dari nikmat 


282 


'itu atas bahaya dan dari bencana itu atas ketakutan. Maka 
jikalau adalah Khalig tiada memberitakan dari hal dunia suatu 
berita dan tiada membuat suatu contoh perumpamaan bagi du- 
nia, niscaya adalah dunia itu telah membangunkan orang tidur 
Gan memperingatkan orang yang lalai. Maka bagaimanakah de- 
mikian? Sesungguhnya telah datang dari Allah “Azza wa Jalla, 
yang menggertak. Dan dalam dunia itu, ada yang me.nberi peng- 
ajaran. Maka tiadalah bagi dunia itu, nilai pada sisi Allah Yang 
- Maha-agung pujianNya. Dan Ia tiadalah memandang kepada 
dunia itu, semenjak dijadikannya. Dan sudah diunjukkan dunia 
- itu kepada Nabi anda s.a.w. dengan kunci-kunci dan gudang-gu- 
dangnya (1). Tiada mengurangi yang demikian pada sisi Allah, 
sebagai sehelai sayap lalar. Maka Nabi s.a.w. enggan menerima- 
nya. Karena beliau tidak suka, akan menyalahi terhadap Allah, 
akan perintahNya. Atau menyukai, apa yang dimarahi oleh Kha- 
lignya. Atau meninggikan apa yang direndahkan oleh Pemilik- 
nya. Maka Ia menyingkirkan dunia itu dari orang-orang shalih, 
untuk percobaan. Dan Ia membentangkan dunia itu bagi musuh- 
musuhNya, untuk tipuan. Lalu disangka oleh orang yang tertipu 
dengan dunia dan yang menguasai dunia, bahwa ia memperoleh 
kemuliaan dengan dunia itu. Dan ia lupa apa yang diperbuat 
oleh Allah “Azza wa Jalla, dengan Nabi Muhammad s.a.w., keti- 
ka ia mengikatkan batu atas perutnya (2). Dan telah datang 
riwayat dari Nabi s.a.w. dari Tuhannya "Azza wa Jalia, bahwa 
Tuhan berfirman kepada Musa a.s.: .'” Apabila engkau melihat 
kekayaan datang berhadapan, maka katakanlah: ''Dosa yang 
menyegerakan siksaannya'”. Dan apabila engkau melihat kemis- 
kinan datang berhadapan, maka katakanlah: "Selamat datang, 
dengan pertanda orang-orang shalih””. Dan jikalau engkau mau, 
maka ikutilah Isa Ibnu Maryam a.s. shahibi'rruhi wak-kalimah 
(Nabi Isa a.s. digelarkan, dengan: Ruhu'llah dan Kalimatu'llah), 
Sesungguhnya Nabi Isa a.s berkata: ”'Santapanku itu lapar dan 
pertandaku itu takut. Pakaianku itu bulu. Pemanasan tubuhku 
pada musim dingin itu tempat duduk berpanas-matahari. Lam- 
puku itu bulan. Kendaraan itu dua kakiku. Makananku dan 
buah-buahanku itu, apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Aku ber- 
malam dan aku tidak mempunyai apa-apa. Aku berpagi-hari dan 


(D. Dirawikan yang dermkian, diantara lain oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari Abi 
Muwaihibah dan sanadnya shahih. 

(2). Dirawikan Al-Bukhari dari Anas dengan bunyi yang lain, yang sama maksudnya. 
(Dan tentang Nabi s.a.w. mengikut perutnya dengan batu, diriwayatkan Ibnu 

Abid-Dun-ya dari Al-Hasan, hadits mursal. | | 


283 


aku tiada mempunyai apa-apa. Dan tiada seorangpun di atas 
bumi, yang lebih kaya daripadaku”'. | 


Wahab bin Munabbih berkata: ''Tatkala Allah “Azza wa Jalla 
mengutus Musa dan Harun a.s. kepada Fir“aun, maka Allah Ta'ala 
berfirman: ” Jangan mengejutkan kamu berdua oleh pakaiannya yang 
dipakaikannya dari dunia. Maka sesungguhnya ubun-ubunnya adalah 
di TanganKu. Ia tidak berkata-kata, tidak menoleh dan tidak berna- 
fas, selain dengan keizinanKu. Dan jangan mengherankan kamu ber- 
dua oleh apa yang diambilkannya kesenangan dari dunia. Sesungguh- 
nya itu adalah kembang kehidupan dunia dan perhiasan orang-orang 
yang royal (berlebih-lebihan). Jikalau Aku berkehendak menghiaskan 
kamu berdua dengan perhiasan dari dunia, yang akan dikenal oleh 
Fir'aun ketika dilihatnya, bahwa kekuasaannya itu lemah dari apa 
yang diberikan kepada kamu berdua, niscaya akan Aku perbuat. A- 
kan tetapi Aku tiada menyukai yang demikian dengan kamu berdua. 
Maka aku singkirkan yang demikian dari kamu berdua. Dan begitu 
pula Aku perbuat dengan wali-waliKu. Sesungguhnya Aku menolak 
mereka dari kenikmatan dunia, sebagaimana penggembala yang penuh 
kasih-sayang, menolak kambing ternaknya dari tempat-tempat yang 
membinasakan. Dan Aku sesungguhnya menjauhkan mereka dari ke- 
lazatan dunia, sebagaimana penggembala yang penuh kasih-sayang, 
menjauhkan untanya dari tempat-tempat yang lalai. Dan tidaklah 
yang demikian itu karena hinanya mereka kepadaKu. Akan tetapi, 
untuk mereka menerima dengan sempurna bahagiannya dari kemulia- 
anKu (kiramah-Ku), dengan sejahtera lagi sempurna. Sesungguhnya 
wali-waliKu itu berhias bagiKu dengan kehinaan, ketakutan, keren- 
dahan diri dan ketagwaan, yang tumbuh dalam hati mereka dan 
menampak pada tubuh mereka. Maka itu, adalah pakaian mereka 
yang dipakainya. Kain selimut mereka yang dilahirkannya. Hati nu- 
rani (dlamir) mereka yang dirasakannya. Kelepasan mereka yang di-. 
perslehnya akan kelepasan itu. Harapan mereka yang diangan-angan- 
kannya. Kemegahan mereka yang dibanggakannya. Dan tanda mere- 
ka, yang dengan tanda tersebut, mereka dapat dikenal. Maka apabila 
engkau menjumpai mereka, maka rendahkanlah sayapmu (dirimu) ke- 
pada mereka. Dan hinakanlah hatimu dan lidahmu kepada mereka! 
Dan ketahuilah, bahwa barangsiapa mempertakutkan seorang wali 
kepadaKu, maka ia melawan Aku dengan berperang. Kemudian, Aku 
penentangnya pada hari kiamat”. 


Pada suatu hari, Ali r.a. mengucapkan khutbah (pidato). Ia 
berkata pada pidato tersebut: Ketahuilah, bahwa kamu itu mati dan 
dibangkitkan sesudah mati. Kamu itu terhenti atas amal-perbuatanmu 


284 


dan kamu dibalas atas amal-perbuatan tersebut. Maka janganlah ka- 
mu ditipu oleh kehidupan duniawi. Sesungguhnya kehidupan duniawi 
itu, diliputi dengan percobaan, dikenal dengan kehancuran dan disifat- 
kan dengan tipuan. Setiap yang dalam kehidupan duniawi itu, menuju 
kepada hilang. Maka kehidupan duniawi itu, diantara penduduknya 
silih berganti dan bertukar. Semua keadannya tiada yang kekal. Dan 
tiada yang selamat para yang menempatinya, dari kejahatannya. Se- 
dang penduduknya dari kehidupan duniawi itu, dalam kelapangan dan 
kegembiraan. Maka tiba-tiba mereka dari kehidupan duniawi itu, da- 
lam percobaan dan tipuan. Keadaannya -bermacam-macam dan kali 
berkali berubah-ubah. Kehidupan dalam dunia itu tercela. Kelapangan 
hidup padanya, tiada kekai. Sesungguhnya, penduduknya dalam kehi- 
dupan duniawi itu mempunyai maksud-maksud yang menjadi tujuan, 
yang melemparkan mereka dengan anak panahnya dan menjauhkan 
mereka dengan kematian yang segera. Setiap kematiannya dalam kehi- 
dupan duniawi itu menurut tagdir pada azali. Dan bahagianya pada 
kehidupan duniawi itu disempurnakan. Ketahuilah, wahai hamba Al- 
lah! Sesungguhnya kamu dan apa yang ada kamu padanya dari dunia 
ini, adalah atas jalan orang yang telah lalu, dari orang-orang yang 
lebih panjang umurnya dari kamu, yang lebih hebat keperkasaannya 
dari kamu, lebih makmur negerinya dan lebih jauh bekas-bekasnya. 


Lalu jadilah suara mereka tenang dan padam, dari sesudah panjang 
perputarannya. Tubuh mereka busuk. Rumah mereka di atas singgah- 
sananya kosong dan bekas-bekasnya hancur. Mereka menggantikan 
istana-istana yang kokoh, tempat tidur dan bantal-bantal yang terse- 
dia, dengan batu-batu besar dan batu-batu yang disandarkan pada 
pekuburan, yang menempel dan berlobang lihad. Maka tempatnya itu 
berdekatan dan penghuninya itu merasa asing, di antara penduduk 
bangunan yang kesunyian dan penduduk tempat yang kesibukan. 


Mereka tiada berjinak-jinak dengan kemajuan dan tidak sambung-me- 
nyambung silaturrahim, sebagai sambungan silaturrahimnya tetangga 
dan teman-teman, terhadap apa yang ada di antara mereka, dari 
dekatnya tempat, tetangga dan hampirnya rumah. Bagaimana adanya 
sambung-menyambung silaturrahim diantara mereka, sedang mereka 
telah digiling dengan dadanya oleh kehancuran dan dimakan oleh batu 
besar dan tanah basah? Dan mereka telah menjadi orang mati sesudah 
hidup, menjadi berhancuran sesudah kecermelangan hidup, yang me- 
ngejutkan teman-sejawat. Mereka menetap di bawah tanah dan be- 
rangkat pergi. Lalu mereka tiada kembali lagi. Jauhlah dia — jauhlah 
ONA esa desan ” Jangan! Sesungguhnya perkataan itu hanya sekedar dapat 


285 


Artinya: 


” Supaya 'Dia memberikan pembalasan kepada orang-orang yang 
mengerjakan kejahatan menurut pekerjaannya dan memberikan balas- 
an yang lebih baik kepada orang-orang yang mengerjakan kebaikan”. 


S. An-Najm, ayat 31. 


Allah Ta'ala berfiman: 


Rae AT pen NO 
Ande Unagine Ian .. aU LA LIS A3 
LA MS) gw 


(Wa wudfi-'al-kitsabu fa-taral-muj-rimiina musy-figiina mimmaa fiih). 
Artinya: 


Dan diletakkan kitab (buku amalan), Jalu engkau lihat orang-orang 
yang bersalah itu merasa ketakutan kepada apa yang didalamnya”. 


S. Al-Kahf, ayat 49. 


Kiranya Allah menjadikan kami dan anda sekalian, berbuat me- 
nurut KitabNya, mengikuti wali-waliNya. Sehingga Ia menempatkan 
kami dan anda sekalian, pada negeri ketetapan dengan kurniaNya. 
Sesungguhnya Ia maha terpuji, lagi maha mulia. 


Setengah ahli hikmah berkata: ” Hari-hari itu adalah anak panah 
dan manufia itu tujuannya. Masa itu melemparkan engkau setiap hari 
dengan anak-panahnya. Dan mengurangkan engkau dengan malam 
dan siangnya, sehingga menghabiskan semua bahagian-bahagian eng- 
kau. Maka bagaimanakah kekal keselamatan engkau serta jatuhnya 
hari-hari pada engkau dan cepatnya malam-malam pada tubuh eng- 
kau? Jikalau terbuka bagi engkau, dari apa yang didatangkan oleh 
hari-hari pada engkau dari kekurangan, niscaya engkau merasa liar 
dari setiap hari yang datang kepada engkau. Dan engkau merasa berat 
berlalunya waktu pada engkau. Akan tetapi, pengaturan Allah di atas 
pengaturan pemikiran. Dan dengan melupakan godaan-godaan dunia, 
niscaya akan diperoleh rasa keenakannya. Dan sesungguhnya godaan 
dunia itu lebih pahit dari buah peria, apabila dianalisa oleh ahli 
hikmah. Dan sesungguhnya melemahkan orang yang menyifatkan ke- 
kurangan-kekurangan dunia, dengan zahiriah perbuatan-perbuatan- 
nya. Dan apa yang didatangkannya dari keganjilan-ganjilan itu, lebih 
banyak dari apa yang diketahui oleh seorang juru pengajaran. Wahai 
Allah Tuhanku! Tunjukilah kami kepada yang betul!” 


286 


diucapkan. Di hadapan mereka ada barzakh (dinding yang memba- 
tasi), sampai hari mereka dibangkitkan” (1). Maka seolah-olah kamu 
telah menjadi, kepada apa yang mereka telah jadi, dari kehancurarr 
dan sendirian dalam negeri tempat kembali. Mereka terkurung pada 
tempat berbaring itu dan kamu dicampurkan oleh tempat simpanan 
tersebut. Maka bagaimanakah dengan kamu, jikalau kamu melihat 
dengan mata urusan-urusan itu, pekuburan-pekuburan dibongkar dan 
dibukakan apa yang di dalam hati? Dan kamu disuruh berdiri untuk 
memperolehnya di hadapan Raja Yang Mahamulia? Maka terbangiah 
hati karena takutnya dari dosa-dosa yang lalu. Dan pecahlah dinding 
(hijab) dan tirai dari kamu. Lahirlah kekurangan-kekurangan dan rahia- 
sia-rahasia daripada kamu. Disitulah dibalas tiap-tiap diri, menurut 
apa yang an Allah “Azza wa Jalla berfirman: — 


SINGING AAA 
“ TN Sya 


(Li yaj-ziak-ladriina asawuu bimaa “amiluu wa yaj-ziakladziina al- 
sanuu bil-husnaa). | 


Setengah ahli hikmah berkata dan ia telah menyifatkan dunia dan 
mengumpamakan kekalnya dunia itu, lalu berkata: ”' Dunia itu waktu- 
mu, yang kembali kepadamu padanya matamu. Karena apa yang 
telah berialu daripadamu, maka telah lenyap bagimu mendapatinya. 
Dan apa yang tidak datang, maka tiada bagimu pengetahuan dengan 
yang demikian. Masa itu hari yang mendatang, yang diberitakan oleh 
malamnya, yang dilalui oleh jam-jamnya. Dan peristiwa-peristiwanya 
berturut-turut datang kepada manusia, dengan perobahan dan keku- 
rangan. Dan masa itu mewakilkan dengan pecahnya kumpulan-kum- 
pulan, sumbingnya persatuan dan berpindahnya kerajaan-kerajaan.. 
Dan angan-angan itu panjang, umur itu pendek dan kepada Allah 
kembali segala urusan”. 


P5... 
(I). Apa yang tersebut, mulai dari "Jangan! ....... sampai kata-kata: dibangkitkan”, 
adalah sesuai dengan ayat 100, S. Al-Mu'minua, yaitu: 


LI 179 5 9-7 Pa M9 PA Sr 
ST SIA 13 KAN K 
Yes yA AHA og 


Aroel "Jangan! Sesungguhnya perkataan itu hanya sekedar dapat diucapkan. 
Di hadapan mereka ada barzakh (dinding yang membatasi) sampai hari mereka 
dibangkitkan”. S. Al-Mu'minun, ayat 100. 


287 


'Umar bin '"Abdul-'aziz r.a. ber-khutbah, seraya berkata: '” Wa- 
hai manusia! Sesungguhnya kamu dijadikan, untuk sesuatu hal. Jika- 
lau kamu membenarkannya, maka sesungguhnya kamu itu bodoh. 
Dan jikalau kamu mendustakannya, maka sesungguhnya kamu itu 
binasa. Sesungguhnya kamu dijadikan untuk selama-lamanya. Akan 
tetapi, kamu, dari rumah ke rumah kamu berpindah. Wahai hamba 
Allah! Sesungguhnya kamu dalam rumah. Bagimu dalam rumah itu 
dari makananmu yang mencekekkan. Dari minumanmu yang me- 
nyangkut pada leher. Tiada bersih bagimu nikmat, yang engkau gem- 
bira dengan nikmat itu, selain dengan menceraikan yang lain, yang 
engkau tidak suka menceraikan yang lain, yang engkau tidak suka 
menceraikannya. Maka berbuatlah untuk apa yang engkau kembali 
kepadanya dan kekal-di dalamnya”. 


Kemudian, "Umar bin 'Abdul-'aziz itu dikerasi oleh tangisan, 
lalu ia turun (dari mimbar). 


Ali r.a. berkata dalam khutbahnya: ” Aku wasiatkan kamu, ber- 
tagwa kepada Allah dan meninggalkan dunia yang meninggalkan ka- 
mu, walaupun kamu tiada menyukai meninggalkannya, yang membu- 
sukkan tubuhmu, sedang kamu menghendaki pembaharuannya. Se- 
sungguhnya kamu dan dunia itu adalah seperti: suatu kaum dalam 
perjalanan yang menjalani suatu jalan. Dan seolah-olah mereka sudah 
selesai menempuh jalan tersebut. Mereka membawa diri-kepada suatu 
mercu-suar, Jalu seolah-olah mereka telah sampai ke tempat tersebut. 
Banyak yang mengharap supaya berlakulah yang berlaku, sehingga 
sampailah kepada tujuan. Dan banyak yang mengharap supaya kekal- 
lah orang yang mempunyai sehar: dalam dunia. Orang yang mencari 
yang segera, akan mencarinya, sehingga ia berpisah dengan dunia itu. 
Maka janganlah kamu bergundah hati, karena buruknya dan melarat- 
nya dunia itu! Karena sesungguhnya menuju kepada terputus. Dan 
janganlah kamu bergembira dengan harta-benda dan kenikmatan du- 
nia. Maka sesungguhnya itu menuju kepada hilang. Aku heran kepada 
orang yang mencari dunia, dan mati mencari dia. Dan orang yang 
lalai, sedang dia tidak dilalaikan orang (tidak dilupakan orang)”. 


Muhammad bin Al-Husain berkata: ” Tatkala diketahui oleh ahli 
kelebihan (orang yang mempunyai kelebihan), oleh ahli ilmu, ahli 
ma'rifah dan ahli adab, bahwa Allah 'Azza wa Jalla telah menghina- 
kan dunia dan bahwa Ia tidak rela dunia itu untuk wali-waliNya dan 
bahwa dunja itu pada sisiNya hina, lagi sedikit dan bahwa Rasul Allah 
s.a.w. berlaku zuhud pada dunia dan memperingatkan shahabat-sha- 
habatnya dari fitnah dunia, maka mereka itu tadi memakan dari dunia 
dengan sederhana, mengerjakan keutamaan, mengambil dari dunia 


288 


apa yang memadai dan meninggalkan apa yang melalaikan. Mereka 
memakai dari pakaian apa yang menutupkan aurat, memakan dari 
makanan yang sekurang-kurangnya, daripada yang menyumbatkan ke- 
laparan. Dan mereka memandang kepada dunia dengan pandangan, 
bahwa dunia itu fana dan memandang kepada akhirat, bahwa akhirat 
itu kekal. Lalu mereka menyiapkan perbekalan dari dunia, seperti 
perbekalan orang yang berkenderaan. Maka mereka merobohkan du- 
nia dan membangun akhirat. Mereka memandang kepada akhirat de- 
ngan hati mereka. Lalu mereka tahu, bahwa mereka akan memandang 
kepada akhirat itu dengan mata mereka. Lalu mereka berangkat ke 
akhirat itu dengan hatinya. Karena mereka tahu, bahwa mereka akan 
berangkat ke akhirat itu dengan tubuh mereka. Mereka payah sedikit 
dan memperoleh kenikmatan pada waktu panjang. Semua itu dengan 
taufig Tuhan mereka Yang Mahamulia. Mereka mencintai apa yang 
dicintai oleh Tuhan bagi mereka. Dan mereka tiada menyukai apa 
yang tiada disukai oleh Tuhan bagi mereka. 


PENJELASAN: Sifat dunia dengan center contaki 
Ketahuilah, bahwa dunia itu lekas fana” dan dekat akan berlalu. 
Dunja itu berjanji dengan kekekalan. Kemudian ia menyalahi pada 
penepatan janji itu. Engkau memandang kepada dunia, lalu engkau 
melihatnya tenang dan tetap. Padahal ia berjalan dengan cepat sekali. 
Dan ia berangkat dengan sangat segera. Akan tetapi orang yang me- 
mandang kepadanya, kadang-kadang tidak merasa dengan gerakan- 
nya. Lalu merasa tenang kepada dunia itu. Sesungguhnya ia merasa, 
ketika dunia itu sudah berlalu. Dan dunia itu seumpama bayang-ba- 
yang. Bayang-bayang itu bergerak, lagi tetap. Bergerak pada hakikat- 
nya dan tetap pada zahiriahnya. Gerakannya tidak diketahui dengan 
penglihatan zahiriah, akan tetapi dengan pandangan batiniah. 


Tatkala disebutkan dunia pada Al-Hasan Al-Bashari r.a., lalu ia 
bermadah dan berkata: 


Mimpi tidur 

atau laksana bayang-bayang yang hilang. 

Bahwa orang yang berakal, 

tiada akan tertipu dengan seperti itu ....... 

Adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib r.a. banyak memberi 
contoh dan berpantun: 


Wahai orang yang suka kesenangan dunia, 


kesenangan itu tidak kekal .......... 
Sesungguhnya tertipu dengan bayang-bayang yang hilang, 
adalah suatu kebodohan ....... sia 


289 


| Orang mengatakan, bahwa pantun ini, dari ucapan Al-Hasan bin 
Ah. 

Diceriterakan orang, bahwa seorang Arab dusun singgah pada 
suatu kaum (pada suatu suku). Lalu kaum itu menyugukan kepadanya 
makanan. Lalu ia makan. Kemudian, ia berdiri pada bayang-bayang 
kemah mereka. Lalu ia tidur di situ. Kaum itu lalu membuka kemah- 
nya. Maka kenalah matahari pada Arab dusun tadi. Lalu 'ia terba- 
ngun dan berdiri. Ia bermadah: 


Ketahuilah, bahwa dunia, 

adalah seperti bayang-bayang yang engkau bina. 
Tak dapat tidak pada suatu hari, 

bahwa bayang-bayang itu akan hilang. 


Begitu pula dikatakan: 
Sesungguhnya manusia, 

dunianya itu cita-citanya terbesar. 
“Adalah ia pemegang dunia, 
dengan tali penipuan. 


Contoh lain bagi dunia, dari segi penipuan dengan khayalan- 
khayalannya, kemudian, jatuh daripadanya, sesudah ia terlepas, ialah: 
penyerupaan khayalan tidur dan igau-igauan mimpi. Rasulullah s.a.w. 
- bersabda: 


Na PARA PAN 211 TN 
YAAA rara GI EKAN 


(Ad-dun-ya hulmun wa ahluhas 'alaihaa mujaa-zauna Wa-mu'aaga- 
buun). 


Artinya: 


? Dunia itu mimpi. Penghuninya di atas dunia itu, diberi ganjaran dan 
disiksakan”. (1) 

Yunus bin 'Ubaid berkata: '"Tiada aku serupakan diriku dalam 
dunia, selain seperti seorang laki-laki yang tidur. Lalu ja bermimpi 
dalam tidurnya, apa yang tiada disukainya dan apa yang disukainya. 
Maka dimana ia seperti demikian, tiba-tiba ia tersentak bangun. Maka 
begitu pulalah manusia itu tidur. Lalu apabila ia telah mati, niscaya ia 
tersentak bangun. Tiba-tiba tiada suatupun di tangannya, dari apa 
vang cenderung hatinya kepadanya dan disenanginya””. 


(JI). Al-'Iragi berkata, bahwa ia tidak menjumpai hadits ini sama sekali. 


290 


Ditanyakan orang kepada setengah ahli hikmah: ” Barang apa 
kah yang lebih menyerupai dengan dunia?” 


Ahli hikmah itu menjawab: ''Mimpi orang tidur”. . 


Contoh lain bagi dunia dalam permusuhannya bagi penghuni 
dan pembinasaannya bagi putera-puteranya: 


Ketahuilah, bahwa sifat dunia itu, pertama-tama beriemah-lem- 
but pada penipuan. Dan pada akhirnya, menyampaikan kepada kebi- 
nasaan. Dunia itu, laksana seorang wanita, yang berhias untuk berbi- 
cara. Sehingga, apabila ia kawin dengan mereka, niscaya disembelih- 
kannya. | 


Sesungguhnya diriwayatkan, bahwa Isa a.s. tersingkap baginya 
dunia. Maka ia melihat dunia itu dalam bentuk wanita tua, yang 
ompong. Padanya bermacam perhiasan. Lalu Isa a.s. bertanya kepa- 
danya: ”' Berapa kali engkau sudah kawin?” 


Wanita tua itu menjawab: "Tidak dapat aku hitung kalinya”. 


. Lalu Isa a.s. menjawab: ''Semua mereka mati dari engkau atau 
semua mereka menceraikan engkau?” 


Wanita itu menjawab: ”'Malahan, semua mereka aku bunuh”. 


Lalu Isa a.s. berkata: ”"Celakalah bagi suami-suami engkau yang 
masih tinggal. Bagaimana mereka tiada mengambil pengajaran dengan 
suami-suami engkau yang lalu? Bagaimana engkau binasakan mereka, 
satu demi satu dan mereka tidak berjaga-jaga dari engkau”. 

Contoh lain bagi dunia, tentang menyalahi zahiriyahnya dari 
batiniyahnya: 


Ketahuilah, bahwa dunia itu terhias zahiriyahnya dan keji ba- 
tiniyahnya. Dunia itu serupa dengan wanita tua yang berhias, yang 
menipu manusia dengan zahiriyahnya. Maka apabila mereka mengeta- 
hui batiniyahnya dan menyingkapkan tudung (kain penutup) dari mu- 
kanya, niscaya tergambarlah bagi mereka keburukan wanita tua itu. 
Lalu mereka menyesal mengikutinya. Dan mereka malu dari kelemah- 
an pikirannya, tentang tertipu dengan zahiriyah wanita itu. 


A'Ala' bin Ziyad berkata: ” Aku bermimpi dalam tidur men- 
jumpai seorang wanita tua, yang sudah lanjut usianya. Kulitnya terba- 
lut dengan semua perhiasan dunia. Manusia terhenti kepadanya, de- 
ngan penuh keheranan, memandang kepadanya. Lalu aku datang, aku 
pandang dan aku merasa heran, dari pandangan mereka kepada wani- 
ta itu. Dan kedatangan mereka kepadanya. Lalu aku bertanya Kepada 
wanita itu: ”'Celaka, siapa engkau?” 


291 


Wanita itu menjawab: Apakah engkau tiada mengenal aku?” 
Aku menjawab: ” Aku tidak tahu, siapa engkau!” 
Wanita itu lalu menjawab: ” Aku dunia!” 


Maka aku berkata: ”A?'udzu bil'ilaah! Aku berlindung dengan 
Allah dari kejahatan engkau”. 


Lalu wanita itu menjawab: "Jikalau engkau menyukai untuk 
engkau terlindung dari kejahatanku, maka marahilah dirham?” 


Abubakar bin 'Ayyasy berkata: '' Aku bermimpi dunia dalam 
tidur, sebagai seorang wanita tua, yang buruk bentuknya, yang sudah 
beruban. Ia bertepuk dengan dua tangannya dan di belakangnya orang 
ramai, yang mengikutinya, bertepuk tangan dan menari. Tatkala wani- 
ta itu berhadapan dengan aku, lalu ia datang kepadaku, seraya berka- 
ta: Jikalau aku peroleh engkau, niscaya akan aku perbuat dengan 
engkau, seperti apa yang telah aku perbuat dengan mereka”. 


Kemudian, Abubakar bin 'Ayyay itu menangis dan berkata: 
?Aku bermimpi ini, sebelum aku datang ke Bagdad”. 


Al-Fudlait-bin 'Iyadl berkata: ” Ibnu ' Abbas berkata: ” Dunia itu 
dibawa pada hari kiamat, dalam bentuk seorang wanita tua, yang 
sudah beruban, yang pucat. Giginya tampak ke luar, bentuknya bu- 
ruk. Lalu ia dipersilahkan kepada khalayak ramai. Maka ditanyakan 
kepada mereka: ”' Adakah kamu kenal ini?” 


Lalu mereka itu menjawab: ?'Na'uudzu bi'llaah! Kami 
berlindung dengan Allah, daripada mengenal ini!” 


Lalu dijawab: ”'Inilah dunia yang kamu sembelih-menyembelih 
diatasnya. Dengan sebab dunia, kamu putus-memutuskan silaturra- 
him, kamu dengki-mendengki, kamu marah-memarahi dan kamu 
tertipu”. 


Kemudian, dunia itu dilemparkan dalam neraka jahannam. Ma- 
ka dunia itu berseru: ”' Hai Tuhanku! Mana pengikutku dan golongan- 
ku?” | 

Maka Allah 'azza wa Jalla berfirman: ' Hubungkanlah dengan 
dia pengikutnya dan golongannya!” | 


Al-Fudlail r.a. berkata: '' Sampai kepadaku, bahwa seorang laki- 
laki dinaikkan ruhnya. Maka tiba-tiba di tengah jalan bertemu dengan 
seorang wanita, yang memakai semua perhiasan, dari pakaian emas 
dan kain-kain. Tiada seorangpun yang lalu dekatnya, melainkan dilu- 


292 


kainya. Tiba-tiba wanita itu membelakang, maka dia adalah sesuatu 
yang tercantik yang pernah dilihat oleh manusia. Dan tiba-tiba ia 
menghadap, maka dia adalah sesuatu yang terburuk yang pernah 
dilihat oleh manusia, seorang wanita tua, yang beruban, yang pucat 
dan bermata juling”. 


Al-Fudlail meneruskan ceriteranya: Lalu aku berkata: ''A'udzu : 
bi'Hah! Aku berlindung dengan Allah dari engkau?” 

Wanita itu menjawab: "Tidak, demi Allah! Allah tidak akan 
melindungi engkau daripadaku, sebelum engkau memarahi dirham”. 

Al-Fudlail meneruskan riwayatnya: ”Lalu aku bertanya: "Siapa 
engkau? 

Wanita itu menjawab: ''Aku dunia”. 

Contoh lain bagi dunia dan lalunya manusia di dunia: 

Ketahuilah, bahwa keadaan itu tiga: 


1. Keadaan yang tak ada engkau padanya sesuatu. Yaitu: apa 
yang sebelum ada engkau, pada azal (azali). 


2. Keadaan, dimana engkau tiada menyaksikan dunia Sbs 
Yaitu: Yang sesudah mati engkau, sampai abadi. 


3. Keadaan yang di tengah-tengah, antara abadi dan azali. Ya- 
tu: hari-hari hidupnya engkau di dunia. Maka perhatikanlah kepada 
berapa lamanya hidup itu dan kepada dua tepi tadi: azali dan. abadi! 
Sehingga engkau tahu, bahwa lamanya itu lebih pendek dari penem- 
patan yang singkat dalam perjalanan yang jauh. Dan karena itulah, 
Nabi s.a.w. bersabda: 


AI Haa AKN IU 
GEA LAN cng S3 


Ken - aa ba 
d yaa 9 Tb 1 

(Maa iii wa lid dunya, wa innamaa matsalii wa matsalud-dun-ya ka 
matsali raakibin saara fii yaumi shas-ifin fa-rufi'at lahu syajaratun, fa 
gaala tahta dhillihaa saa'atan tsumma raaha wa tarakahaa). 
Artinya: : | | 
"Apalah bagiku dunia itu! Sesungguhnya contohku dan dunia, adalah 
seperti orang yang berkendaraan, yang berjalan pada siang musim 


293 


panas. Lalu ditinggikan sepohon kayu baginya. Maka ia berteduh di 
bawah naungannya sesa'at. Kemudian, ia pergi dan meninggalkan 
pohon tersebut (J). | | 

Orang yang melihat dunia dengan mata ini, niscaya ia tidak 
cenderung kepada dunia. Dan ia tidak menghiraukannya, bagaimana 
berlalu hari-harinya dalam melarat dan sempit atau dalam lapang dan 
mewah. Bahkan, ia tidak membangun suatu batu merah, di atas suatu 
batu merah”. Rasulullah s.a.w. wafat dan beliau tidak pernah mele- 
takkan suatu batu merah di atas suatu batu merah dan tidak pula 
suatu bambu di atas suatu bambu”. (2). 

'Rasulu'llah s.a.w. melihat sebahagian shahabatnya membangun 
rumah dari bambu Parsi, lalu bersabda: '”' Aku melihat suatu hal yang 
lebih cepat dari ini”. Dan beliau menentang yang demikian. (3). 


Dan kepada inilah, diisyaratkan oleh Isa a.s. ketika ia berkata: 
?Dunia itu jembatan, maka laluilah dan PA NGADAn engkau memba- 
ngunnya!” 


Itu adalah suatu contoh jelas. Ka hidup dunia itu 
tempat lalu ((embatan) ke akhirat. Dan ayunan itu adalah mil pertama 
(tonggak pertama) pada kepala jembatan. Dan liang lihad (kuburan) 
itu mil penghabisan. 


Di antara keduanya itu jarak terbatas. Maka di antara manusia, 
ada orang yang melampaui setengah jembatan. Di antara mereka, ada 
Orang yang melampaui sepertiga jembatan. Diantara mereka, ada 
orang yang melampaui duapertiganya. Dan diantara mereka, “ada 
orang yang tidak tinggal lagi, selain satu langkah saja. Dan ja lengah 
dari yang satu langkah itu. 


Dan betapapun adanya, maka tak boleh tidak dari melalui dan 
membangun jembatan itu. Dan menghiasinya dengan bermacam-ma- 
cam perhiasan. Dan engkau melalui jembatan itu dengan sangat bo- 
doh dan kecewa. 


Contoh lain bagi dunia, tentang lembut tempat ke luar dan kasar 
lempat datang (sumbernya): 


Ketahuilah, bahwa mula-mula dunia itu lahir, mudah lagi lem- 
but. Orang yang terjun ke dalamnya menyangka, bahwa manisnya 


(1). Hadits ini dirawikan At Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas. 
Dan dirawikan juga oleh Ahmad dan Al-Hakim dan dipandangnya shahih, dari 

Ibnu Abbas. 

(2. Dirawikan Ibnu Hibban dan Ath-Thabrani dari "Aisyah, dengan sanad lemah. 

(3). Dirawikan Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin “Amr, hadits hasan 
shahih. 


294 


kerendahannya itu, seperti manisnya terjun ke dalamnya. Amat jauh : 
yang demikian. Maka sesungguhnya terjun masuk dalam dunia itu 
mudah. Dan ke luar dari dunia dengan selamat itu sukar. Telah ditulis 
surat oleh Ali r.a. yang seperti itu, kepada Salman Al-farisi. Ali r.a 
mengatakan: Contohnya dunia, ialah seperti ular, lembut menyen- 
tuhkannya dan racunnya membunuh. Maka berpalinglah dari apa 
yang mena'jubkan engkau dari dunia itu! Karena sedikitlah yang 
menyertai engkau dari dunia, yang akan menjauhkan kesusahan dunia 
dari engkau. Disebabkan yang engkau yakini, akan berpisah dengan 
dunia itu. Hendaklah engkau lebih bergembira dengan apa yang ada 
engkau padanya! Hati-hatilah apa yang ada engkau untuk dunia! 
Sesungguhnya, teman dunia (orang yang mempunyai dunia), kapan 
saja ia merasa tenteram dari dunia kepada kegembiraan, niscaya da- 
tang yang mengejutkannya oleh hal yang tiada diingini”. 


Wassalam. 


Contoh lain bagi dunia tentang sukarnya terlepas dari mengikuti: 
dunia, sesudah terjun masuk dalam dunia: 


Rasulu'llah s.a.w. Resa 


Je Lao Uu “3, CA 
2 ane 2. !A 1 
s 


(innama matsalu shaahibi'ddun-ya kal-maasyii “an hal yastathii- 
'w Hadzii yamsyii fi-mas-i an laa tabtalla gadamaahu). 


NN 


Artinya: 
"Contoh teman dunia (orang yang mempunyai dunia) itu, adalah 
seperti orang berjalan kaki dalam air. Adakah sanggup orang yang 
berjalan kaki dalam air, bahwa tidak basah dua tapak-kakinya?” @W). 
Ini memperkenalkan kepadamu, akan kebodohan orang-orang 
yang menyangka, bahwa mereka terjun masuk dalam kenikmatan du- 
.nia, dengan badan mereka dan hati mereka suci daripadanya. Dan 
hubungannya dengan batin mereka terputus. Yang demikian, adalah 
tipuan setan. Bahkan jikalau mereka mengeluarkan dari apa, yang ada 
mereka di dalamnya, niscaya mereka adalah termasuk orang-orang 
yang merasa sakit dengan berpisah dari dunia. Maka sebagaimana 





(t). Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Al-Baihagi dari Al-Hasan. 


295 


berjalan kaki dalam air-sudah pasti menghendaki basah yang melekat 
- pada tapak kaki, maka begitu pulalah berpakaian dengan dunia, 
menghendaki hubungan dan kegelapan dalam hati. Bahkan hubungan 
dunia bersama hati, akan mencegah mariisnya ibadah. 

Nabi Isa a.s. berkata: '' Dengan sebenarnya aku berkata kepada- 
mu, sebagaimana orang sakit memandang kepada makanan, maka ia 
tidak merasa lazat, dari sangatnya sakit, begitu pulalah teman dunia. 
Ia tiada merasa lazat dengan ibadah. Dan ia tidak memperoleh manis- 
nya ibadah, bersama apa yang diperolehnya dari kecintaan kepada 
dunia. Dan dengan sebenarnya aku berkata kepadamu, bahwa bina- 
tang kenderaan, apabila tidak dikenderai dan dipergunakan untuk 
bekerja, maka akan payah dan berubah perangainya. Begitu pulalah 
hati, apabila tidak dihaluskan dengan mengingati mati dan menegak- 
kan ibadah, maka akan kasar dan tebal. Dengan sebenarnya aku 
berkata kepadamu, bahwa kulit yang telah dibersihkan dari bulu, sela- 
ma tidak koyak atau kering, dapatlah menjadi bejana bagi madu. 
Begitu pulalah hari, selama tidak dikoyakkan oleh nafsu-syahwat atau 
dikotorkan oleh sifat loba atau dikesatkan oleh kenikmatan, maka 
akan jadilah ia bejana hikmah. Nabi s.a.w. bersabda: 


pa apa bid TO 1 GL 
DA Je PAN KA UN AE 
Jep Ia Pa Pa 


SA AKAN 1 SKA SSI ENY 


AI 0 2 ga 3 aa 

NA TA O 
(Innamaa bagi-ya minad-dun-ya balaa-un wa fitnatun, wa innamaa 
matsalu “amali ahadikum ka matsali-wi'aa-i, idzaa thaaba a'laa-hu, 
thaaba asfaluhu, wa idzaa khabutsa a'laahu, khabutsa asfaluhu). 


Artinya: 

Je ian HA ya tinggallah dari dunia itu, bencana dan fitnah. Contoh- 
nya amal-perbuatan seseorang kamu, ialah: seperti bejana. Apabila 
baik yang di atasnya, niscaya baik yang di bawahnya. Dan apabila 
buruk yang di atasnya, niscayaburuk yang di bawahnya”. @). 


Contoh lain bagi apa yang tinggal dari dunia dan sedikitnya 
yang tinggal itu, dibandingkan kepada apa yang telah lalu: 
Rasulullah s.a.w. bersabda: 





(2). Dirawikan Ibnu Majah dari Mu'awiyah. Perawi-perawinya orang kepercayaan. 








ki 5: , AINI AE PIPA 
£ 


MEN KAA a Kat NP on Ge 
AA Raya x, AS, 2 angs 
ee : 


2 “ 
. “ he 
s - 231 


 (Matsalu haadzi-hid-dunya matsalu thaubin, syugga min awwalihi ilaa 
aa-khirihi, fabagi-ya muta'alligan bi-khai-thin fii aa-khirihi fayuu- 
syiku dzaalikal-khai-thu an-yanga-thi'a). 


Artinya: | 

Contohnya dunia ini, adalah seperti kain, yang koyak dari permuw- 
laannya,sampai penghabisannya. Maka tinggallah kain itu, yang ter- 
sangkut dengan benang pada penghabisannya. Maka hampirlah be- 
nang itu akan putus”) 


Contoh lain untuk membawa tersangkutnya dunia, antara setengahnya 
kepada setengah, sehingga dunia itu binasa: 


Isa a.s. berkata: ” Contoh orang yang mencari dunia, ialah: 
seperti orahg yang meminum air laut. Tiap kali bertambah ia minum, 
maka semakin ia bertambah haus, sehingga membunuhnya”. 


Contoh lain, bagi menyalahinya akhir dunia dengan permulaan 
dunia dan bagi cantik permulaan dunia dan buruk akibat-akibatnya: 


Ketahuilah, bahwa nafsu keinginan dunia dalam hati itu enak 
(lazat), seperti nafsu keinginan makanan dalam perut besar. Hamba 
itu akan mendapati ketika mati, bagi nafsu keinginan dunia dalam 
hatinya, dari kebencian, busuk dan keji, akan apa yang didapatinya 
bagi makanan-makanan enak, apabila sampai dalam perut besar, 
penghabisan dari makanan tersebut. Sebagaimana makanan, tiap kali 
adanya lebih enak rasa, lebih banyak lemak dan lebih tampak manisnya, 
niscaya yang keluar dari perutnya, - adalah lebih kotor dan sangat 
busuk. Maka begitu pulalah, setiap nafsu keinginan dalam hati, lebih 
menginginkan, lebih lazat dan lebih kuat, maka kebusukan, kebencian 
dan kesakitan dengan nafsu keinginan itu ketika mati, adalah lebih 
berat. Bahkan dalam dunia pun dapat disaksikan. Sesungguhnya 
orang yang dirampas rumahnya, diambil keluarganya, hartanya dan 


(1). Dirawikan Ibnu Hibban, Abu Na'im dan Al-Baihagi dari Anas, dengan sanad 
lemah. 


297 


anaknya,maka mala-petaka, kepedihan dan kesaktiannya pada tiap- 
tiap yang hilang itu, adalah menurut lazatnya dengan yang hilang tadi, 
cintanya dan rakusnya bagi yang tersebut. Maka tiap-tiap apa saja, 
yang ketika adanya lebih menginginkannya dan lebih mengenakkan, 
maka ketika hilang, ia lebih menyusahkan dan memahitkan. Dan tiada 
arti bagi mati, selain hilangnya apa yang dalam dunia. 

Diriwayatkan, bahwa: ''Nabi s.a.w. bersabda kepada Adl- 
Dlahhak bin Sufyan Al-Kilabi: ” Apakah tidak dibawa kepada engkau 
makanan engkau dan sudah dimasukkan garam dan lombok? 
Kemudian engkau minum susu dan air atas makanan itu?” 

Adi-Dlahhak menjawab: ”'Benar !. 
Lalu Nabi s.a.w. bertanya: ”'Maka kepada apa jadinya ?”. 

Adl-Dlahhak lalu menjawab: "Kepada apa yang telah engkau 
ketahui, wahai Rasulullah !”. 

Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab: ” Sesungguhnya Allah 'Azza 
wa Jalla telah menjadikan contoh dunia itu, dengan apa yang akan 
jadi makanan anak Adam”. (2). 


Ubay bin Ka'ab berkata: ”' Rasulullah s.a.w. bersabda: 


Pp POLA 2 0 Sop LD 


PN Vest TA Ata Lari LAN 


Pol Pe Gor G0 PL Ana 


Tp dana Aa ke COLA 


(Innad-dun-ya dhuribat matsalan lib-ni Asdama, fan-dlur ilaa maa 
yakh-ruju minab-ni Aadama, wa in gadz-dzahahu wa mailahahu ilaa 
ma yashiiru). 

Artinya: 

"Sesungguhnya dunia ini ibarat makanan yang dimakan oleh anak 
Adam. Perhatikanlah akhirnya makanan itu waktu dikeluarkan dari 
duburnya, walaupun sebelumnya diberi aroma atau bumbu yang sedap 
Namun akhirnya menjadi kotoran juga”. 


Nabi s.a.w. bersabda: ''Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan 
dunia sebagai contoh bagi makanan anak Adam. Ia menjadikan ma- 
kanan anak Adam itu sebagai contoh bagi dunia dan walaupun di- 
lombokkannya dan digaramkannya”.(4). 

(2). Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabrani. 


(3). Dirawikan Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dari Ubay bin Ka'ab”. 


(4). Bagian pertama dari hadits ini, hadits gharib (asing) dan bagian akhirnya dari Adl- 
Diahhak, yang telah diterangkan di atas tadi. 


Al-Hasan r.a. berkata: "Sesungguhnya aku telah melihat me- 
reka memperbaikkan makanannya dengan lombok dan bau-bauan. Ke- 
mudian, dilemparkannya makanan itu, dimana kamu telah meli- 
hatnya”. 


Allah "Azza wa Jalla berfirman : 


tan y— IAIN JI SL 


(Fal-yandhuril-insanuu ilaa tha" aamihi). 


Artinya: : 
?Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya” 
(S. 'Abasa, ayat 24). 
Ibnu Abbas berkata: Kepada apa kembalinya (jadinya) ma- 
“ kanan manusia itu”. | 


Seorang laki-laki berkata Kepada Ibnu 'Umar r.a.: ”'Aku 
sesungguhnya bermaksud bertanya kepadamu dan aku malu”. 


Ibnu 'Umar r.a. menjawab: ''"Tak usah malu dan tanyalah !. 

| Laki-laki tersebut lalu bertanya: ”' Apabila seseorang dari kita 
telah menunaikan hajatnya (membuang air besar), lalu ja bangun 

berdiri melihat kepada yang demikian itu”. | 


| Ibnu 'Umar r.a. menjawab: ''Ya, benar! Sesungguhnya ma- 
laikat berkata kepada orang tersebut: ”'Lihatiah kepada apa yang 
engkau kikirkan ! Lihatlah, kepada apa jadinya yang engkau kikirkan 
itu ! | 
— Adalah Busyair bin Ka'ab berkata: ”Berjalanlah, sehingga aku 
dapat memperlihatkan kepadamu dunia !. Lalu Busyair berjalan de- 
ngan mereka, ketempat pembuangan sampah. Lalu ia berkata: ”'Li- 
hatiah kepada buah-buahan, ayam, madu dan minyak samin mereka”. 


Contoh lain tentang perbandingan dunia kepada akhirat :- 
Rasulullah s.a.w. bersabda: 


Pe y0a “Ipa 3Y Ur SG “02, 
5 ia aa 1 FYI, BANGIL 
- 2 LAM Sa 
AS SAI 3 


LA 
5 (Mad-dun-ya fil-aakhirati Ta ka-matsali maa yaj-aAlu ahadukum 
ishba'ahu fi-yammi, fa-yandhur ahadukum bi ma yarji'u ilaihi). | 


1909 


Artinya: : 

” Tidaklah dunia itu pada akhirat, melainkan seperti apa yang diper- 
buat oleh seseorang kamu, anak jarinya dalam laut. Maka hendaklah 
seseorang kamu itu melihat, dengan apa kembalinya anak jari itu 
kepadanya”. 3). 


Contoh lain bagi dunia dan penduduknya, tentang kesibukan 
mereka dengan nikmat dunia dan lalainya mereka dari akhirat dan 
kerugian besar mereka disebabkunnya:- 


Ketahuilah, bahwa penduduk dunia, contoh mereka dalam ke- 
lalaiannya, adalah seperti suatu kaum (golongan) yang menumpang 
sebuah kapal. Lalu kapal tersebut sampai membawa mereka ke suatu 
pulau. Maka disuruh mereka oleh kelasi kapal itu, keluar dari kapal. 
untuk melaksanakan keperluan mereka. Dan diperingati mereka su- 
paya tidak berlama-lama. Dan ditakutkan akan keberangkatan kapal 
dan segeranya keberangkatan itu. 


Maka bercerai-berailah kaum tadi pada segala sudut pulau. Se- 
bahagian mereka, sesudah menyelesaikan keperluan dan bersegera 
kembali ke kapal. Lalu kebetulan mendapat tempat yang kosong. 


Maka diambilnya tempat yang lebih luas, yang lebih empuk dan yang 
lebih sesuai dengan kehendaknya. Dan sebahagian mereka berhenti di 
pulau itu, memandang kepada sinar lampu yang terang-benderang, 
kembang-kembangnya yang menakjubkan, pohon-pohonnya yang 
rindang, nyanyian burung-burungnya yang merdu dan bunyi-bunyian- 
nya yang berirama, yang luar biasa. Ia memperhatikan dari 
daratannya batu-batu, mutiara-mutiara dan tambang-tambangnya, 
yang berbagai macam warna dan bentuk, yang bagus pemandangan- 
nya, yang ajaib ukiran-ukirannya, yang menarik mata orang-orang 
yang memandangnya, disebabkan bagus hiasannya dan ajaib rupanya. 


Kemudian, baru ia teringat akan bahaya luputnya kapal. Lalu ia 
kembali ke kapal. Maka tiada dijumpainya, selain dari tempat yang 
sempit, yang menyempitkan. Lalu ia tetap pada tempat tersebut. 


Setengah mereka bertiarap pada kulit-kulit mutiara dan batu-ba- 
tu yang berharga dan menakjubkan oleh kebagusan barang-barang 
tersebut. Dan dirinya tidak membolehkan untuk menyia-nyiakan ba- 
rang-barang tadi. Maka ia mengambil sejumlah daripadanya, di- 
bawanya serta. Lalu ia tidak mendapat di kapal, selain tempat yang 


(2). Dirawikan Muslim dari Al-Mustaurid bin Syaddad. 


300 


sempit. Dan bertambah lagi sempitnya oleh batu-batu yang dibawanya 
tadi. Dan menjadi beban yang berat dan bencana baginya. Maka ia 
menyesal atas diambilnya itu dan ja tidak sanggup melemparkannya 
dan tidak mendapat tempat untuk meletakkannya. Lalu dibawanya 
barang tersebut atas lehernya. Dan ia merasa menyesal atas pengam- 
bilan itu. Dan penyesalan tersebut tiada berguna baginya. 


Setengah mereka masuk kedalam pohon-pohonan dan lupa kepada 
yang menantikan kedatangannya. Ia telah jauh pada tempat keluarnya 
dan tempat berjalan-jalannya itu dari kenderaannya. Sehingga tidak 
sampai kepadanya, panggilan kelasi kapal. Karena sibuknya memakan 
buah-buahan, menghirup cahaya sinar-terang dan bersenang-senang 
diantara: pohon-pohonan itu. Dan dalam pada itu, ia takut kepada 
dirinya dari binatang-binatang buas dan tidak terlepas dari tergelincir 
dan bahaya-bahaya. Dan tidak terlepas dari duri, yang melekat pada 
kainnya, ranting kayu yang melukai badannya, duri yang masuk pada 
kakinya, suara hiruk-pikuk yang menggundahkannya dan kayu 
berduri yang mengoyakkan kainnya. Dan yang merusakkan gurahnya 
(bagian badannya yang malu dilihat orang). Dan yang mencegahnya 
dari pergi, kalau dikehendakinya. | 


Maka tatkala sampai kepadanya panggilan pemilik kapal niscaya 
ja pergi dalam keadaan yang memberatkan, disebabkan apa yang ada 
padanya. Ia tidak mendapat lagi tempat dalam kendaraan itu. Lalu ia 
tinggal di tepi-pantai, sehingga ia mati kelaparan. 


Setengah mereka, tidak sampai kepadanya panggilan dan kapal 
pun telah berlayar. Lalu, diantara mereka ada yang diterkam oleh 
binatang buas. Diantara mereka, ada yang sesat di jalan, lalu berjalan 
kemana saja menurut arah mukanya. Sehingga ia binasa. Setengah 
mereka, ada yang mati dalam lumpur-lumpur. Dan setengah mereka, 
ada yang digigit ular. Maka bercerai-berailah mereka, seperti bangkai 
yang busuk. 


Adapun orang yang sampai ke kendaraan (ke kapal), dengan 
beratnya kembang-kembang dan batu-batu berharga yang diambilnya, 
maka barang-barang tersebut telah memperbudakkannya. Ia disibuk- 
kan oleh kegundahan hati menjaga barang-barang itu. Dan takut akan 
hilangnya. Dan barang-barang itu telah menyempitkan tempatnya. 


Kembang-kembang tadi lalu layu. Dan pudarlah warnanya dan 
warna batu-batu itu. Lalu tampaklah kebusukan bau kembang-kembang 
itu. Maka disamping barang-barang tadi menyempitkannya, menjadi 


301 


menyakitinya dengan kebusukan dan ke tidak-menariknya lagi. Maka 
ia tidak mendapat helah, selain melemparkannya dalam laut, untuk 
melepaskan diri dari barang-barang tersebut. Dan telah membekas 
padanya, apa yang dimakannya. Maka ia tidak sampai ke tanah air, 
selain sesudah menampak penyakit-penyakit padanya, disebabkan 
bau-bau itu. Ia sampai di tanah air, dalam keadaan sakit dan tidak 
sehat. Dan siapa yang kembali dalam waktu dekat, niscaya ia tidak 
kehilangan, selain luasnya tempat. Lalu ia merasa sakit dengan 
sempitnya tempat dalam waktu yang terbatas. Akan tetapi, tatkala ia 
sampai di tanah air, niscaya ia dapat beristirahat. Dan siapa yang 
kembali pertama, niscaya akan mendapat tempat yang lebih luas. Dan 
tiba di tanah air selamat sejahtera. 


Maka inilah contohnya penduduk dunia dalam kesibukan me- 
reka dengan keuntungan yang segera! Dan kelupaan mereka, akan 
tempat datang dan tempat kembali. Kelalaian mereka akan akibat pe- 
kerjaan mereka. Alangkah kejinya orang yang mendakwakan, bahwa 
ja melihat, lagi berakal, dapat ditipu oleh batu-batu bumi. Yaitu: emas 
dan perak. Dapat ditipu oleh tumbuh-tumbuhan kering. Dan itu ada- 
lah perhiasan dunia. Dan suatupun dari yang dernikian, tiada akan 
menemaninya ketika mati. Akan tetapi, menjadi beban dan bencana ke- 
padanya. Dan ia terus dibimbangkan dengan kesedihan dan ketakutan. 


Inilah halnya makhluk semuanya, selain orang yang dipelihara 
oleh Allah “Azza wa Jalla. 


Contoh lain bagi tertipunya makhluk dengan dunia dan lemah- 
nya iman mereka:- 


Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: '' Sampai kepadaku, bahwa 
Rasulullah s.a.w. bersabda kepada shahabat-shahabatnya: ''Sesungguh- 
nya contohnya aku, kamu dan dunia, adalah seperti suatu kaum yang 
menjalani padang pasir yang berwarna debu (tiada tunbuh-tumbuhan 
dan air padanya). Sehingga apabila mereka tiada mengetahui, apa 
yang sudah dijalaninya, sudah lebih banyak atau apa yang masih 
tinggal, lalu mereka menghabiskan perbekalan dan yang telah me- 
menatkan punggungnya. Dan mereka tinggal di tengah-tengah padang 
pasir, tiada bekal dan antaran (yang sampai kepada mereka). Lalu 
mereka yakin dengan kebinasaan. 


Daiam keadaan mereka seperti yang demikian, tiba-tiba muncul 
seorang laki-laki dalam pakain baru, rambutnya tersisir baik. Lalu 
kaum itu berkata: ''Orang ini baru saja di daerah yang subur. Orang 
ini tidak datang kepadamu, melainkan dari tempat yang dekat”. 


302 


Tatkala orang tersebut sampai kepada mer, lalu berkata: 
Wahai mereka ini !”. 


 Merekapun menjawab: "Hai orang ini !”. 


Lalu orang tadi menyambung: "Dalam keadaan apa kamu se- 
karang ?”. ! 


Mereka menjawab: "Menurut apa yang kamu lihat!” 


Maka orang tersebut menjawab: "Apakah pendapatmu, jikalau 
aku tunjukkan kamu, kepada air yang menghilangkan haus dan kebun 
yang hijau. Apakah yang akan kamu perbuat?”. 


| Mereka itu menjawab: "Kami tiada akan durhaka sedikitpun 
kepadamu”. 


Orang tadi lalu berkata: NY anita dan kepercayaanmu kepada 
Allah !”. 


Lalu mereka memberikan janji dan Selat kepada Allah. 
Tiada akan mendurhakaiNya sedikit pun” 


Rasulullah s.a.w. meneruskan Sana ”Lalu orang itu 
membawa mereka, kepada air yang menghilangkan haus dan 
kebun-kebun yang hijau. Maka berdiam pada mereka, menurut yang 
dikehendaki oleh Allah. Kemudian ja berkata : ”'Hai mereka ini!”. 


Lalu orang-orang itu menjawab: 'Hai orang ini!. 
Orang tersebut menyambung: ” Berangkatlah !'. 
Lalu orang-orang itu menjawab: '' Kemana?” '. 


Orang tadi menjawab: ''Ke air yang tidak seperti airmu dan 
ke kebun yang tidak seperti kebunmu”. 


Lalu kebanyakan mereka menjawab: '' Demi Allah! Belum per- 
nah kita dapati ini, sehingga kita menyangka, bahwa kita tiada akan 
mendapatinya. Dan apa yang akan kita perbuat dengan kehidupan 
yang lebih baik dari ini?”. 


Segolongan bertanya dan mereka itu yang tersedikit dari me- 
reka:” Apakah kamu tidak memberikan kepada laki-laki ini, janjimu 
dan kepercayaanmu dengan Allah, bahwa kamu tiada akan men- 
durkainya sedikitpun? Dan ia telah membenarkan kamu pada awal 
pembicaraannya. Maka demi Allah, seungguhnya ia akan membe- 
narkan kamu pada akhirnya”. 


303 


Lalu orang itu pergi bersama orang-orang yang mengikutinya. 
Dan tinggallah mereka. Lalu mereka ini diserang oleh musuh. Maka 
jadilahmereka, diantara tertawan dan terbunuh” .(1). 


Contoh lain, bersenang-senangnya manusia dengan dunia. Ke- 
mudian sedihnya mereka, atas bercerainya dengan dunia:- 


Ketahuilah, bahwa contohnya manusia, mengenai apa yang di- 
berikan kepada mereka dari dunia, adalah seperti seorang laki-laki 
yang menyediakan sebuah rumah dan menghiasinya. Laki-laki itu- 
mengundang ke rumahnya suatu kaum dengan tertib, seorang demi 
seorang. Lalu masuklah seorang ke rumahnya. Maka dihidangkannya 
kepada orang tersebut, sebuah baki emas, dimana atas baki tersebut, 
kemenyan dan bau-bauan. Supaya diciumnya dan ditinggalkannya.un- 
tuk orang yang datang kemudian.Tidak untuk dimilikinya dan diambil- 
nya. 


Akan tetapi orang tersebut, tidak mengetahui resam (kebiasaan) 
yang demikian. Ia menyangka, bahwa baki itu telah diberikan, lalu 
tersangkut hatinya, karena ja menyangka bahwa baki itu menjadi 
miliknya. Tatkala diminta kembali, ia terkejut dan merasa sakit. 


Orang yang mengetahui resamnya, akan mengambil manfa'at 
dengan baki itu dan mensyukurinya. Dan Ba ad dengan 
baik hati dan dada lapang. 


Begitu pulalah orang yang mengetahuisunnah Allah (apa yang 
dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala) di dunia. Ia mengetahui, 
bahwa dunia itu negeri tempat bertamu, yang disediakan kepada 
orang-orang yang singgah. Tidak kepada orang-orang yang menetap. 
Supaya mereka menyiapkan perbekalan dari dunia itu. Dan meng- 
ambil manfa'at dengan apa yang ada padanya, sebagaimana orang- 
orang musafir mengambil manfa'at dengan barang-barang pinjaman. 
Mereka tiada akan menyerahkan seluruh hatinya kepada barang-ba- 
rang tersebut. Sehingga besarlah bahayanya ketika berpisah dengan 
barang-barang itu. 


Maka inilah contoh-contoh dunia, bahaya-bahaya- dan tipu- 
annya. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala Yang Maha lemah-lembut 
dan Yang Mahatahu, akan pertolongan yang baik, dengan kemurah- 
an dan kesantunanNya. 





(1). Dirawikan Jbnu Abid-Dun-ya, Ahmad, Al-Bazzar dan Ath-Thabrani dari Ibnu 
Abbas. aa s 


304 


PENJELASAN :hakikat dunia dan yang sebenarnya dunia itu pada 
hak seseorang hamba Allah. 


Ketahuilah, bahwa mengenal tercelanya dunia itu, tidak me- 
madai bagimu, selama kamu tidak mengenal dunia yang tercela itu, 
apakah dia dunia itu? Dan apakah yang sayogianya di-jauhkan dari 
dunia itu? Dan apakah yang tidak dijauhkan? Maka tidak boleh 
tidak, bahwa akan kami terangkan dunia yang tercela, yang disuruh 
menjauhkannya. Karena dia itu musuh yang memotong jalan Allah. 
Apakah dunia itu? 


Maka kami terangkan bahwa duniamu dan akhiratmu itu, ada- 
lah ibarat dari dua keadaan dari keadaan-keadaan hatimu. Maka 
yang hampir dan yang dekat daripadanya, dinamakan dunia.-Yaitu: 
setiap apa yang sebelum mati. Dan yang terkemudian dan terakhir, 
dinamakan : akhirat. Yaitu: apa yang sesudah mati. 


Maka setiap apa saja, yang bagimu ada keuntungan padanya, 
ada bahagian, maksud, nafsu-keinginan dan kelazatan, hal yang se- 
gera, sebelum mati, itulah: dunia padamu .Kecuali, bahwa semua 
yang bagimu ada kecenderungan kepadanya, ada bahagian dan keun- 
tungan padanya, maka tidaklah tercela. Bahkan itu, ada tiga baha- 
gian : 

Bahagian Pertama: apa yang menemani engkau di akhirat dan 
kekai buahnya bersama engkau sesudah mati. Yaitu: dua perkara: 
ilmu dan amal saja. 


Aku maksudkan dengan ilmu, ialah: iImu mengenai Allah 
sifat-sifatNya, af'al (perbuatan-perbuatanNya), malaikat-malaikatnya, 
kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, alam malakut bumiNya dan langit- 
Nya. Dan ilmu tentang syari'at NabiNya. 


Aku maksudkan dengan amal, ialah: ibadah yang ikhlas karena 
Allah Ta'ala. 


Kadang-kadang orang berilmu itu, jinak katanya dengan ilmu. 
Sehingga jadilah yang demikian, sesuatu yang paling lazat kepadanya. 
Lalu ia meninggalkan tidur, makan dan kawin, lantaran Jazatnya 
ilmu. Karena hal itu lebih merindukan padanya dari semua yang 
demikian. Maka jadilah itu keuntungan yang segera di dunia. 


Akan tetapi kami, apabila menyebutkan dunia tercela, maka 


tidaklah kami menghitungkan ini sekali-kali dari dunia. Tetapi kami 
mengatakan, bahwa itu termasuk akhirat. 


305 


Begitu juga, seorang 'abid (yang banyak beribadah), kadang- 
kadang hatinya jinak dengan ibadahnya. Maka ia merasa lazat dengan 
ibadah tersebut, dimana kalau ia dilarang dari ibadah itu, niscaya 
adalah yang demikian, merupakan siksaan yang terbesar kepadanya. 
Sehingga, setengah mereka berkata: ''Aku tidak takut kepada mati, 
selain dari mati itu menghalangi antara aku dan bangun malam (untuk 
mengerjakan shalat)”. 


Yang lain berkata pula: ”Wahai Allah Tuhanku! Berikanlah 
aku rezeki kuat mengerjakan shalat, ruku' dan sujud dalam kubur !”. 


| Maka pahamilah ini! Sesungguhnya shalat pada orang 'abid itu, 
menjadi sebahagian dari keuntungannya yang segera. Dan tiap-tiap 
keuntungan yang segera, maka nama dunia dipakai padanya, dari segi 
diambil dari perkataan : ad-dunuwwi (dekat). Akan tetapi, kami tiada 
bermaksud dengan dunia yang tercela, yang demikian itu. Nabi s.a.w. 
bersabda : 


AA Pas | 
"it. AK A (73 5 21 Pa 


2 - Ti - 
wa aa 0.3 G3, 
F : 
Pai Aya $ SL 


(Hubbiba ilayya min dun-yakum tsalaa-tsun an-nisaa-u, wath-thay- 
yibu, wa gurratu 'ainii fish-shalaati). 


Artinya : 


?'Disukakan kepadaku dari-duniamu, tiga: wanita, bau-bauan dan 
letapnya mataku dalam shalat” 4). 


Nabi s.a.w. menjadikan shalat, termasuk diantara jumlah kela- 
zatan duniawi. Dan bagitu pula, semua yang masuk pada perasaan 
dan yang dipersaksikan. Maka itu, termasuk 'alam asy-syahadah 
(alam yang disaksikan dengan pancaindera). Dan itu termasuk dunia. 
Kelazatan dengan menggerakkan anggota badan, dengan ruku' dan 
sujud, adalah dalam dunia. Maka karena itulah, Nabi s.a.w. me- 
nyandarkannya kepada dunia. Hanya kami pada Kitab ini, tidak 
membentangkan, selain: dunia yang tercela. Lalu kami katakan, bahwa 
yang tersebut tadi tidaklah termasuk dunia. 

Bahagian Kedua: yaitu: yang berlawanan bagi yang pertama, 
di-atas tepi yang terjauh, setiap yang ada padanya keuntungan yang 
segera dan sekali-kali tiada mempunyai buah di akhirat. Seperti: 

(4). Dirawikan An-Nasa-1 dan Al-Hakim dari Anas. 


kelezatan dengan semua perbuatan maksiat, bersenang-senang dengan 
perbuatan mubah (perbuatan yang diperbolehkan). yang melebihi 
kudar keperluan, hal-hal dlarurat, yang masuk dalam jumlah 
kemewahan dan kehendak hawa-nafsu. Seperti: bersenang-senang 
dengan kekayaan yang melimpah, dari emas dan perak, kuda yang 
bagus, binatang ternak, sawah ladang, budak laki-laki, budak 
perempuan, kuda, binatang peliharaan, istana, rumah, kain yang 
tinggi mutunya dan makanan yang lezat-lezat. . 


. Maka keuntungan seorang hamba dari ini semua, adalah: dunia 
yang tercela. 


Dan pada apa yang terhitung: hal yang berlebih (hal yung tidak 
perlu) atau pada tempat hajat keperluan, maka menjadi perhatian 
yang panjang. Karena dirawikan dari 'Umar r.a., bahwa beliau 
mengangkat Abu-Darda 'Uwaimir bin "Amir r.a. (menjadi kepada 
pemer intahan pada kota Homs (suatu kota di negeri Syria). Lalu 
Abud-Darda' membuat sebuahtempat yang melindunginya dari panas 
matahari (kanif). Dan dikeluarkannya perongkosannya dua dirham. 
Lalu 'Umar r.a. menulis surat kepada Abud-Darda” Uwa'mir, sebagai 
berikut : | | 

? Dari Umar bin Al-Khattab amirul-mu' minin kepada ' Uwaimir ! 


Sesungguhnya sudah ada bagi engkau pada pembinaan Parsi dan 
Rumawi, apa yang engkau merasa cukup, tanpa pembangunan 
dunia, ketika dikehendaki oleh Allah keruntuhannya. Maka 
apabila datang kepadamu suratku ini, maka sesungguhnya aku 
pindahkan engkau ke Damsyik, engkau dan keluarga engkau”. 


Maka teruslah Abud-Darda' 'Uwaimir bin “Amir r.a. itu di 
Damsyik, sampai ia meninggal. 


Maka inilah yang dipandang oleh” Umar bin Al-Khattab r.a. 
sebagai suatu hal yang berlebihan dari dunia. Perhatikanlah pada yang 
demikian ! 


Bahagian Ketiga: yaitu, di tengah-tengah di antara dua tepi 
(bahagian pertama dan kedua). Setiap keuntungan pada masa yang 
segera (dunia) itu, menolong kepada amal-perbuatan akhirat. Seperti 
sekedar yang akan dimakan dari makanan, sebuah baju kemeja yang 
kasar dan setiap apa yang tidak boleh tidak. Supaya manusia mungkin 
kekal dan sehat, yang dengan kesehatan tadi, manusia itu sampai 
kepada ilmu dan amal. Dan ini tidak termasuk dunia, seperti bahagian 
pertama di atas. Karena ia menolong kepada bahagian pertama itu 
dan jalan kepadanya. 


307 


Manakala dicapai oleh orang hamba Allah yang demikian, 
dengan maksud untuk memperoleh pertolongan kepada i/mu dan 
amal, niscaya tidaklah ia dengan demikian itu, yang mencapai dunia. 
Dan ia tidak menjadi dengan yang demikian, termasuk anak-anak 
dunia. 

Dan jikalau penggeraknya itu keuntungan yang segera (keun- 


tungan dunia), tidak untuk memperoleh pertolongan kepada ke tagwa- 
an, niscaya ia berhubungan dengan bahagian kedua. Dan jadilah ia 
dari jumlah dunia. 

Tiada yang tinggal bersama seorang hamba Allah ketika mati, 
selain tiga sifat : 

1. Bersih hati. Ya'ni: sucinya hati, dari kotoran-kotoran. 

2. Jinaknya hati dengan dzikir kepada Allah Ta'ala. 

3. Cimanya hati kepada Allah “Azza wa Jalla. 


Bersih dan sucinya hati itu, tiada akan berhasil, selain dengan 
mencegah diri dari nafsu-keinginan duniawi. Dan kejinakan hati itu, 
tiada akan berhasil, selain dengan ma'rifah (mengenal Allah). 
Mengenal Allah itu, tiada akan berhasil, selain dengan berkekalan 
berfikir (berfikir tentang ke agungan dan kebesaran Allah). 


Sifat-sifat yang tiga ini, adalah: sifat-sifat yang melepaskan dari 
bencana dan yang membahagiakan (bagi hamba Allah) sesudah mati. 
Adapun kesucian hati dari nafsu-syahwat duniawi, maka itu 
termasuk sifat-sifat yang melepaskan dari bahaya (al-munji-yat). 
Karena dia adalah benteng antara hamba dan azab Allah, sebagai- 
mana SA datang pada aa di Ha : 
o 30 Pe 3 0-29“. 


IS LAM KAP LAN Ay 

w/ 0. agan oL073 

ALA din goa Jah AS In 
Po 701 SP L 


Ld din ai AAN ASLI LI 


(Inna a'maalal--abdi balak 'anhu, fa-idzaa (an Tabdu min 
gibati rijlaihi, jaa-a giaamul-laili, yadfa-'u “anhu, wa idzaa jaa-a min 
jihati yadaihi, jaa-atish-shadagatu tadfa'u “anhu-al-hadits). 


Artinya : 
"Sesungguhnya amal-amal hamba itu menolak bahaya daripadanya. 
Maka apabila azab datang dari pihak dua kakinya, niscaya datanglah 


308 


bangun malam (shalat malam kerika bangun itu) menolak azab 
tersebut daripadanya. Dan apabila datang azab dari pihak dua 
rangannya, niscaya datanglah sedekah yang menolak azab tersebut 
daripadanya ....... .. hingga akhir hadits”, (1) 


Adapun jinak hati dan cinta (kepada Allah), maka dua ini ter- 
masuk yang membahagiakan. Keduanya itu menyampaikan hamba 
kepada kelazatan bertemu dan menyaksikan Allah. Dan kebahagiaan 
ini akan segera di belakang kematian, sampai kepada masuknya waktu 
Melihat (Ru'yah) dalam sorga. Masuk kubur itu menjadi .suatu kebun 
dari kebun-kebun sorga. 


Bagaimana kubur itu tidak menjadi suatu kebun dari kebun-ke- 
bun sorga? Ia tidak mempunyai, selain Kekasih Yang Tunggal. Dan 
rintangan-rintangan yang merintanginya dari kekalnya kejinakan hati, 
dengan kekalnya dzikir kepadaNya dan membaca keelokannya, maka 
terangkatlah rintangan-rintangan itu. Dan ja terlepas dari penjara. 
Dan ia dibiarkan, antaranya dan Kekasihnya. Maka didatangkan 
kepadanya kegembiraan, yang selamat dari halangan-halangan, yang 
aman darj rintangan-rintangan. 

Bagaimana tidak orang yang mencitai dunia itu, ketika mati 
diazabkan? Ia tiada mempunyai kekasih, selain dunia. Ia sudah diram- 
pas daripadaNya dan sudah terdinding di antaranya dan Dia. Dan. 
tertutuplah jalan-jalan upaya untuk kembali kepadaNya. Dan karena 
itulah, orang bermadah: 


Apakah halnya orang, 

yang mempunyai Yang Esa. 
Maka daripadanya menghilang, 
itu Yang Maha Esa? 


Tidaklah mati itu “adam (yang menghabiskan segala hal). Se- 
sungguhnya mati itu: Perceraian bagi kecintaan dunia dan datang 
kepada Allah Ta'ala. Jadi, orang yang menempuh jalan akhirat itu, 
ialah: Orang yang rajin kepada sebab-sebab sifat tiga ini. Yaitu: 
Dzikir, fikir dan amal, yang menceraikannya dari susuannya dengan 
nafsu-syahwat dunia. Dan mernarahkan kepadanya kelazatan dunia. 
Dan yang memutuskannya dari dunia. 


Semua itu tidak mungkin, selain dengan sehat badan. Dan kesc- 
hatan badan itu, tiada akan tercapai, selain dengan makanan, pakaian 


(1). Dirawikan Ath-Thabrani dari Abdurrahman bin Samrah. Dan Al-Bukhari meman- 
- dang dia'if hadits ini. . 


dan tempat tingal. Dan tiap-tiap yang satu ini, memerlukan kepada 
sebab-sebab. Maka kadar yang tidak boleh tidak, dari yang tiga tadi, 
apabila diambil oleh hamba Allah dari dunia untuk akhirat, niscaya 
tidaklah dia dari anak-anak dunia. Dan dunia itu pada haknya adalah 
tempat menanam untuk akhirat. 


Kalau diambilnya yang demikian, untuk keuntungan diri dan 
dengan maksud bersenang-senang, niscaya jadilah dia termasuk anak- 
anak dunia dan yang gemar pada keuntungan dunia. Hanya 
kegemaran pada keuntungan dunia itu, terbagi kepada: Yang 
membawa orangnya kepada azab akhirat. Dan yang demikian itu, 
dinamakan :haram. Dan kepada yang mendindingkan antara dia dan 
derajat-derajat tinggi dan membawanya panjang hisab (panjang 
hitungan amal di akhirat). Dan yang demikian itu dinamakan : halal. 

Orang yang bermata hati (mempunyai bashirah) tahu, bahwa 
lamanya berhenti di lapangan kiamat, karena urusan hisab amal, 
adalah azab. Barangsiapa diperdebatkan hisabnya (hitungan amalan- 
nya), niscaya ia en (1). Karena Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


Pe Ah 2 3 at 

. (Halaaluhaa Ba wa Peran saban Babi 
“Artinya: | 
""Halalnya itu hisab dan haramnya itu azab” (2). 

Nabi s.a.w. bersabda pula: 

2 ae CL 3 ep 
Dia 

(Hajaaluhaa adzaabun). 
Artinya: 
”Halalnya itu azab”, 

Hanya azab itu, lebih ringan daripada azab haram. Bahkan, 
jikalau hisab itu tidak ada, niscaya apa yang luput (tidak diperoleh) 
dari derajat-derajat tinggi dalam sorga dan apa yang datang pada hati, 


dari penyesalan di atas luputnya itu, adalah keuntungan-keuntungan 
yang tidak berarti dan keji, yang tidak kekal. Itu juga azab. 
(1). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari "Aisyah r.a. | 


(2). Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Al-Baihagi, mauguf (terhenti) pada Ali bin 
Abi Thalib dengan isnad terputus. 


310 


Kiaskanlah dengan yang demikian, akan keadaan engkau dalam 
dunja, apabila engkau memandang kepada teman-teman engkau. Dan 
mereka sudah mendahului engkau dengan kebahagiaan duniawi. Ba-: 
gaimana terpotong-potongnya hati engkau, padanya itu penyesalan-pe- 
nyesalan, serta engkau tahu bahwa itu adalah kebahagiaan yang pu- 
tus-putus, yang tidak kekal. Dan yang keruh dengan kekeruhan-keke- 
ruhan, yang tidak mempunyai kejernihan. Maka apa haimu pada 
luputnya kebahagiaan, yang tidak sanggup disifatkan kebesarannya? 
Dan putuslah (habislah) masa, tanpa ada kesudahannya. Maka setiap 
orang yang bersenang-senang (bernikmat-nikmat) dalam dunia, walau- 
pun dengan mendengar suara burung atau dengan memandang kepada 
kehijauan tumbuh-tumbuhan atau meminum air dingin, maka sesung- 
guhnya itu, akan mengurangkan keuntungannya di akhirat, berlipat- 
ganda. Dan itulah yang Na Si sabda Nabi s.a.w. kepada 
Umar r.a.: 201 


5 an Palur 


(Haadzaa minan-na-iimil-ladzii Rea anhu). 


Artinya: 


Ini adalah "sebahagian dari nikmat yang akan ditanyakan engkau 
. daripadanya”. 3). 


Nabi s.a.w. mengisyaratkan dengan sabdanya itu, kepada air 

dingin. Dan datang untuk menjawab pertanyaan padanya itu, adalah 
hina, takut, bahaya, sulit dan tunggu. Masing-masing yang demikian 
itu, adalah sebahagian dari kurangnya keuntungan. Dan karena itulah, 
Umar r.a. berkata: ”Jauhkanlah daripadaku hisabnya (perhitungan 
amalnya)!”, ketika Umar r.a. itu haus, lalu dibawa kepadanya air 
dingin dan madu. Maka diputar-putarkannya dalam tapak-tangannya. 
Kemudian, ia menolak untuk meminumnya. 


| Maka dunia itu, sedikitnya dan banyaknya, haramnya dan halal- 

nya itu terkutuk. Kecuali apa yang menolong kepada tagwa"llah (tag- 
wa kepada Allah). Maka sekedar itu, tidaklah termasuk sebahagian 
dari dunia. Dan setiap orang, yang ma'rifahnya lebih kuat dan lebih 
kokoh, niscaya penjagaannya dari kenikmatan dunia itu, lebih keras. 
Sampai Nabi Isa a.s. meletakkan kepalanya atas batu, tatkala ia tidur. 
Kemudian, batu itu dilemparkannya, ketika Iblis tampil di depannya 
dan berkata: "Engkau ingin dunia”. Sampai Nabi Sulaiman a.s. da- 
lam kerajaannya, memberi makanan mariusia, dengan makanan-ma- 
kanan yang lezat, sedang ia sendiri makan roti tepung syair (semacam 


na Aa A en EN SN 
(3). Dirawikan Ahmad, An-Nasa-i dan Al-Baihagi dari Jabir. 


311 


tepung gandum). Ia buat kerajaan itu terhadap dirinya dengan jalan 
tersebut, suatu kehinaan dan kesukaran. Maka sesungguhnya sabar 
(menahan diri) dari makanan-makanan yang lezat, serta sanggup dan 
adanya makanan-makanan itu, adalah sangat sukar. Dan karena ini- 
lah, diriwayatkan, bahwa Allah Ta'ala '' memalingkan dunia dari Nabi 
kita s.a.w. Maka adalah beliau itu lapar berhari-hari” (1). Dan ” Nabi 
S.a.W. itu mengikatkan batu pada perutnya dari kelaparan” (2). 


Dan karena inilah, Allah Ta'ala mengeraskan percobaan dan 
ujian kepada nabi-nabi dan wali-wali. Kemudian kepada orang yang 
seperti wali, lalu kepadaorang yang seperti wali (dibawahnya). Semua 
itu adalah, karena memandang mereka dan nikmat kepada mereka. 
Supaya sempurna keuntungan mereka dari akhirat. Sebagaimana ayah 
yang penuh kasih sayang, melarang anaknya dari keenakan buah-bu- 
ahan. Dan mengharuskan kepedihan petik dan bekam, karena kasih- 
sayang dan cinta kepada anak itu. Bukan karena kikir kepadanya. 


Dengan ini, anda mengetahui, bahwa tiap-tiap apa saja yang 
tidak karena Allah (li'Ilah), maka itu adalah sebahagian dari dunia. 
Dan apa yang karena Allah, maka yang demikian itu, tidak termasuk 
sebahagian dari dunia. 


Kalau anda bertanya: Maka apakah yang karena Allah?” 
Aku akan menjawab, bahwa segala sesuatu itu tiga bahagian: — 


Sebahagian, ialah: Sesuatu yang tidak tergambar, bahwa ia kare- 
na Allah. Yaitu: Yang dikatakan perbuatan-perbuatan maksiat, perbu- 
atan-perbuatan yang terlarang dan segala macam kenikmatan pada 
hal-hal yang miubahtyang diperbolehkan). Maka itu, .adalah dunia 
semata-mata, yahg tercela. Maka itulah dunia dalam bentuk dan arti. 


Sebahagian, ialah: Apa yang engkau gambarkan karena Allah. 
Dan mungkin dapat dijadikan, tidak karena Allah. Yaitu: tiga: fikir, 
dzikir dan mencegah diri dari nafsu-syahwat 


Sesungguhnya yang tiga ini, apabila berlaku secara rahasia dan 
tidak ada penggeraknya, selain perintah Allah dan hari akhirat, maka 
itu adalah: Karena Allah. Dan tidak termasuk dunia. 


Jikalau adalah maksud dari fikir itu mencari ilmu, untuk mem- 
peroleh kemuliaan dan mencari penerimaan (untuk diterima) di antara 
orang banyak, dengan melahirkan pengetahuan atau adalah maksud 
dari meninggalkan nafsu-syahwat itu, menjaga harta atau memelihara 
(3). Dirawikan Muhammad bin Khafif dari Umar bin Al-Khattab. Dan Atr-Tirmidzi dan 


Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Hadits ini Hasan dan Shahih. 
(2). Hadits ini sudah diterangkan dahulu. 


312 


diri untuk kesehatan badan atau kemasyhuran (terkenal) dengan zu- 
hud, maka ini menjadi sebahagian dari dunia, menurut arti. Walau- 
pun, disangka dengan bentuknya itu, bahwa itu karena Allah Ta'ala. 
Dan sebahagian lagi, apa yang engkau gambarkan untuk keum 
tungan diri. Dan mungkin ada artinya karena Allah, seperti: makan, 
kawin dan tiap-tiap apa saja yang terikat (ada hubungan) dengan 
kekal (kelangsungan hidupnya) dan kelangsungan hidup anaknva 4ke- 
turunannya). Maka jikalau maksudnya itu keuntungan diri, maka itu 
termasuk sebahagian dari dunia. Dan jikalau maksudnya itu, untuk 
memperoleh pertolongan kepada tagwa, maka itu adalah karena Allah 
menurut artinya. Walaupun bentuknya itu adalah bentuk dunia. 


Nabi s.a.w. Pen 


2 EA - Sela “ A0 0 Ipl 1 at 
F. Ly Wek 905 
OLS 


LL, Ha aa 2 Ke, 


"for 


SANA 


(Man thalaba d-dun-ya halaalan mukaatsiran Ba lagiya'- 
jaaha wa huwa “alaihi ghadi-baanu wa man thalabaha — sti faafan 
“ani-mas-alati washiyaanatan linafsihi, jawa yaumak-giaamati wa waj- 
buhu ka-gamari lailatal badri. 

Artinya: 

? Barangsiapa mencari dunia yang halal, yang banyak dan menyom- 
bongkan diri, niscaya ia bertemu dengan Allah dan Allah itu marah 
kepadanya. Dan barangsiapa mencari dunia, untuk menjaga diri dari 
meminta-minta dan untuk memelihara dirinya, niscaya ia datang pada 
hari kiamat dan mukanya seperti bulan pada malam purnama” (). 


Maka perhatikanlah, bagaimana berbeda yang demikian itu me- 
nurut maksud hati! 


Jadi, dunia itu, keuntungan dirimu yang segera, yang tak perlu 
kepadanya untuk urusan akhirat. Dan dikatakan yang demikian itu: 


(Jl). Dirawikan Abu Na'im dan Al-Bahagi dari Abu Hurairah, dengan sanad dia'if. 


313 


Pa 


hawa-nafsu. Dan kepadanyalah diisyaratkan dengan firman Allah Ta- 
“ala: 


Lu Pa Eni kir KAT 2 
Aa. PNP 1 Tati 2 | 2 - 
dan Tobasa s Moe Siti 
(Wa naham-nafsa “ani-hawaa, fa innal-jannata hi-ya-ma waa). 


Artinya: 

"Ia menahan dirinyadari keinginan yang rendah (hawa nafsu). Sesung- 

guhnya sorga tempat diamnya”. S. An-Nazi'at, ayat 40 — 41. 
Tempat berkumpulnya hawa-nafsu itu: /ima perkara. Yaitu: Apa 

yang dikumpulkan oleh Allah Ta'ala Je kaga 


KAS GAN A0 Gn 
AS, 1 CNC NAYIA 
(Al er PLN 32 ae NN Ike 


(Ilamuu, annamai-hayaatud-dun-ya la'ibun wa lah-wun wa cinaatun 
wa tafa-khurun bainakum wa takaa-tsurun fil-amwaali wal-aulaadi). 
Artinya: 


"Ketahuilah olehmu, bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan. 
dun senda gurau, perhiasan dan bermegah-megah antara sesama ka- 


mu, berlomba banyak kekayaan dan anck-anak”., 
| S. Al-Hadid, ayat 20. 


Dan benda-benda yang dihasilkan oleh yang lima tadi, ialah: 
tujuh perkara, yang dikumpulkan oleh firman Allah Ta'ala: — 


“Or, 


setan Na NIA 
N, Lg yaa AA Ea ” KLM CT, sa 


nda NAN 5 Gatal AA 
MA-Ola HD 


(Zuyyina lin-naasi hubbusy-syahawaati minam-nisas-i wal banjina wak 
ganaa- thiiri-mugan-tharati, minadzdzahabi wakfidi-dlati wak-khaili- 


314 


musawwamati wa-an' aami, wal-hartsi, dzaalika mataa- “uk-hayaatid dur 
ya). 


Artinya: 


"Manusia itu diberi perasaan berhasrat (bernafsu syahwat), kepada 
wanita, anak-anak, kekayaan yang melimpah-limpah, dari emas dan 
perak, kuda yang bagus, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah. 
kesenangan hidup dunia” 


S. Ali “Imran, ayat 14. 


Maka anda sudah mengetahui, bahwa setiap apa yang karena 
Allah, maka tidaklah termasuk sebahagian dari dunia. Dan kadar 
yang perlu untuk makanan sehari-hari (al-gaut) dan apa yang tidak 
boleh tidak, dari tempat tinggal dan pakaian, itu adalah karena Allah, 
kalau dimaksudkan untuk karena Allah (li wajhi'Ilah), Membanyak- 
banyakkan dari yang demikian itu, adalah bersenang-senang (bernik- 
mat-nikmat). Dan itu adalah tidak karena Allah. Di antara bernikmat- 
nikmat dan perlu (dlarurat), ada suatu tingkat, yang dikatakan: Hajat 
(keperluan). Hajat itu mempunyai dua tepi (pinggir) dan tengah. Tepi 
yang mendekati kepada batas: Darurat, maka tidak mendatangkan 
melarat. Sesungguhnya, menyingkatkan kepada batas dlarurat saja, 
tidak mungkin. Dan tepi yang desak mendesak akan sudut bernikmat- 
nikmat dan mendekati kepada sudut itu. Dan sayogialah menjaga diri 
dari tepi tersebut. 


Di antara dua tepi tadi, terdapat hal-hal yang di tengah, yang 
serupa diantara satu dengan lainnya. Barangsiapa berkeliling di keli- 
ling barang yang terlarang, maka besar kemungkinan ia akan terjatuh 
ke dalamnya. Dan hati-hati menjaga diri, bertagwa dan mendekati 
kepada batas dlarurat itu, apa yang memungkinkan, karena mengikuti 
nabi-nabi dan wali-wali. Kepada mereka rahmat dan sejahtera. Karena 
adalah mereka membawa dirinya kepada batas dlarurat. Sehingga 
Uwais Al-Oarani, disangka oleh keluarganya, bahwa ia oranggila. 
Karena terlalu dipersempitkannya atas dirinya. Lalu mereka mem- 
bangun baginya, sebuah rumah di pintu perkampungan mereka. Maka 
bertalulah kepada mereka masa setahun, dua tahun dan tiga tahun, 
dimana mereka tidak pernah melihat wajah Uwais Al-Oarani. 


Adalah Uwais Al-Oarani ke luar rumah pada awal adzan dan 
datang kembali ke rumahnya sesudah “Isya terakhir. Makanannya, 
ialah ia memungut biji tamar jatuh. Manakala diperolehnya tamar 
buruk, lalu disembunyikannya untuk berbuka puasa. Dan kalau tidak 
diperolehnya tamar buruk yang akan menjadi gaut (makananjnya, 


315 


maka dijualnya biji tamar itu. Dan dibelinya dengan harga tamar 
tersebut, apa yang akan menjadi gautnya (makanannya). 


Pakaiannya adalah apa yang dipungutnya dari tempat kotoran, 
dari potong-potong pakaian. Lalu dicucikannya pada sungai El-Furat 
dan dijahitnya sebahagian potong-potong pakaian itu kepada sebaha- 
gian yang lain. Kemudian, dipakainya. Maka yang demikian itulah 
pakaiannya. 


Kadang-kadang lalu anak-anak kecil. Lalu mereka melemparinya 
dengan batu. Anak-anak itu menyangka, bahwa dia itu orang gila. 
Maka Uwais Al-Oarani berkata kepada mereka: ” Hai saudara-sauda- 
ra! Jikalau kamu — tak boleh tidak — harus melempar: aku, maka 
lemparilah aku dengan batu-batu kecil! Sesungguhnya aku takut kamu 
akan mendarahkan (melukakan) tumitku. Lalu datanglah waktu shala' 
dan aku tidak memperoleh air” 


Maka begitulah Pn aan hidup Us Al-Oarani! Rasulullah 
s.a.w. mengagungkan keadaan Uwais “ia Nabi s.a.w. bersabda: 


“yo —O He pa 


(Innii-la-ajidu nafsar-rahmaani min jaani Bea 
Artinya: 


"Sesungguhnya aku mendapati diri Yang Mahapengasih (nafsu rrah- 
man) dari tepi negeri Yaman”. 


Itu adalah isyarat kepada Uwais Al-Oarani r.a. tersebut (1). 


Tatkala Umar bin Al-Khattab r.a. memegang jabatan khalifah, 
ia berkata: '' Hai manusia! Siapakah di antara kamu yang dari Irak, 
maka hendaklah berdiri!” 


Kata yang punya riwayat: "Lalu mereka berdiri”. 


Lalu Umar berkata: "Daduklah,. selain siapa yang dari pendu- 
duk Kufah!” 


Maka mereka semuanya duduk. Lalu Umar menyambung: ' Du- 
duklah semua, kecuali siapa yang dari Marad?” (2). 


Semua mereka itu duduk. Lalu Umar berkata: ”Duduklah, ke- 
cuali siapa yang dari Oaran?” (3). 


(1). Kata Al-Iragi, bahwa dia tidak pernah menjumpai hadits tersebut. 
(2). Marad, adalah: nama suatu gabilah (suku) dari negeri Yaman. 
(3). Oaran, adalah: nama suatu gabilah (suku) dari Marad. 


316 


Lalu mereha duduk semua, selain seorang laki-laki. Maka Umai- 
r.a. berkata kepadanya: ”' Apakah engkau orang Ooran ?”'. 


Laki-laki itu menjawab: "Ya, benar!” 


Latu Umar r.a. bertanya: ” Adakah engkau kena! Uwais bin 
“Amir Al-Oarani?” | 


Maka Umar r.a. menerangkan sifat dan tingkah-laxu Uwais ke- 
pada laki-laki tersebut. 


Laki-laki itu lalu menjawab: "Ya, saya kenal. Apakah yang 
akan engkau tanyakan dari hal Uwais itu, wahai amiru-mu'minin? 
Demi Allah, tak ada pada kami orang yang lebih dungu daripadanya, 
yang lebih gila, yang lebih liar dan yang lebih hina daripadanya?” 


Maka Umar r.a. menangis. Kemudian berkata: ''Tidaklah aku 
katakan apa yang telah aku katakan, melainkan karena aku telah 
mendengar Rasulu'llah s.a.w. bersabda bahwa Uwais akan masuk 
dalam syafa'atnya seperti Rabi'ah dan Mudlar” (1). 


Lalu Haram bin Haiban berkata: ' Tatkala aku mendengar per- 
kataan tersebut dari Umar bin Al-Khattab, talu aku datang di Kufah. 
Tak ada cita-citaku, selain mencari Uwais A-Oarani dan aku mena- 
nyakan tentang dia. Sehingga aku jumpai dia sedang duduk di tepi 
sungai El-Furat pada waktu tengah hari. Ia mengambil wudlu' (air 
sembahyang) dan mencuci kainnya”. 


Haram bin Haiban meneruskan ceriteranya: ”' Lalu aku kenal dia 
dengan sifat yang diterangkan orang sifatnya kepadaku. Rupanya, ia 
seorang laki-laki gemuk, sangat tebal kulitnya, kepalanya terpangkas, 
| janggutnya tebal, sangat berobah sekali, mukanya tidak menyenang- 
kan dan pemandangannya menakutkan”. 


"Haram bin Haiban meneruskan ceriteranya: ” Lalu aku memberi 
salam kepadanya. Maka dijawabnya salamku dan ia memandang ke- 
— padaku. Lalu aku berkata: '' Disampaikan kiranya oleh Allah penghor- 
matan (tahiyyah) kepada engkau dari seorang laki-laki”. Dan aku 
mengulurkan tanganku untuk berjabatan tangan dengan dia. Lalu ia 
enggan untuk berjabatan tangan dengan aku. Maka aku berkata: 
Kiranya Allah "mencurahkan rahmat kepada engkau hai Uwais dan 
mengampunkan engkau! Bagaimana engkau sekarang? Kiranya Allah 
mencurahkan rahmat kepada engkau”. 


(1). Yang dimaksud, ialah: Uwais Al-Garani. Ada pula yang berpendapat, bahwa yang 
dimaksud, bukan Uwais, tetapi: Usman bin Affan r.a. Hadits ini dirawikan Abu 
Amamah dari Umar, dengan isnadnya hasan (baik). 


397 


Kemudian, mencekeklah leherku oleh air mata, dari cintaku dan 
kasih hatiku kepadanya, tatkala aku melihat dari keadaannya, apa 
yang aku lihat. Sehingga aku menangis dan iapun menangis”. 


“Lalu ia berkata: ” Dan engkau, hai Haram bin Haiban! Kiranya 
Allah menyampaikan penghormatan (tahiyyah) kepada engkau! Bagai- 
mana engkau sekarang, hai saudaraku? Siapakah yang menunjukkan 
jalan kepada engkau untuk datang ketempatku?” 


Haram bin Haiban meneruskan ceriteranya: Aku menjawab: 
Allah”. 


Lalu Uwais Al-Oarani mengucapkan: 


Fe 30 2 meJPar - 

Dyah en aa MAL Sa 
— (Laa ilaaha Sial subhaana' Ilaahi in kaana wa'du Sena Ia 
maf uulaa). 


Artinya: 


”Tiada yang disembah, selain Allah — Maha suci Allah — Sesung- 
guhnya, jikalau adalah janji Tuhan kita, maka akan dilaksanakan”. 


Haram bin Haiban meneruskan cerigeranya: Maka aku heran, 
ketika ja mengenal aku. Demi Allah, aku belum pernah melihatnya 
sebelum itu dan iapun tidak pernah melihat aku. Lalu aku bertanya: 
”Dari mana engkau mengenal namaku dan nama ayahku? Dan aku 
belum pernah melihat engkau sebelum hari ini” 


la menjawab: ” Diberi-tahukan un oleh Yang Maha Gini 
dan Maha mengerti — Rohku mengenal rohmu, ketika jiwaku berkata 
kepada jiwamu. Sesungguhnya roh-roh itu mempunyai jiwa, seperti 
jiwanya tubuh. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu, mengenal 
oleh sebahagian akan sebahagian. Dan mereka berkasih-kasihan de- 
ngan kecintaan Allah (ruh''Ilah), walaupun mereka tidak pernah berte- 
mu. Mereka kenai-mengenal dan bercakap-cakap, walaupun kampung 
mereka berjauhan dan tempat tinggal mereka berpisah”. 


Haram bin Haiban meneruskan ceriteranya: ''Lalu aku menja- 
wab: ''Terangkanlah kepadaku hadits dari Rasulu'llah s.a.w. — kira- 
nya engkau dicurahkan rahmat oleh Allah — suatu hadits yang akan 
aku dengar daripada engkau!” 


Uwais Al-Oarani menjawab: "Sesungguhnya aku tiada menjum- 
pai Rasulu'llah s.a.w. Dan demi bapak dan ibuku, aku tiada mempu- 
nyaj teman, yang bersama Rasulullah s.a.w. Akan tetapi, aku melihat 


“318 : 


orang-orang yang telah menemani Rasulullah s.a.w. Dan ia menyampai- 
kan kepadaku dari haditsnya, sebagaimana ia menyampaikan kepada- 
mu. Aku tidak suka: bahwa aku membuka kepada diriku pintu ini, 
bahwa aku menjadi muhaddits (perawi hadits) atau mufti atau gadli 
(hakim). Pada diriku ada kesibukan, jauh dari manusia, hai Haram bin 
Hayyan!”'. | | 

Lalu aku menjawab: ”' Hai saudaraku! Bacalah kepadaku suatu 
ayat dari A-Our'an, yang akan aku dengar dari engkau! Dan berdo'a- 
lah bagiku dengan bermacam do'a dan berilah aku wasiat (nasihat) 
dengan wasiat, yang akan aku hapal dari engkau! Sesungguhnya aku 

sangat mencintai engkau pada jalan Allah (fi'Nlah). 


Haram bin Haiban meneruskan ceriteranya: ” Lalu Uwais Al-Oa- 
rani bangun berdiri dan mengambil tanganku pergi ke tepi sungai 
El-Furat. Kemudian, ia membaca: 


"0 


NI Ah IM ea 
Takan Sambi tpi Sa 
| Pa - - at 
(A'uudzu bi Ilaahi ssamii'ik-aliimi, mina 'syaithaani r-rajiim). 

Artinya: 


"Aku berlindung dengan Allah yang maha-mendengar, yang maha 
mengetahui, dari setan yang terkutuk”. 


Kemudian, ia menangis. Kemudian, ia berkata: ”' Tuhanku ber- 
firman. Yang benar itulah firman Tuhanku., Perkataan yang terbenar, 


ialah perkataanNya dan kalam yang terbenar, ialah kalamNya”. Ke- 
mudian, ia membaca: | | | 


« “ La TN PPP ee .., Bi 2 

a : va ega OA 

LG 102 OLI LLOG L Le ur) 2 

SKA GA SI SANG In A1 

Au ga 0 | 

3 Ta ng DL 91 ore 02IN € ex. 
si LSI ny NAN rebusan pera 

26 | K Ta 

EP SAN G1 nek 


—— 
AK MAU 2 


. 
dala 674 


Tea OLI 


319” 


(Wa maa khalag-nassamaa-waati wa-ardha wa maa bainahumaa laa- 
“ibiina wa maa khalagnaa-humaa, iilaa bilhaggi, wa laakinna akh-tsa- 
rahun la ya'-lamuuna. Inna yawmal-fashli miigaatuhum ajma'iin. 
Yawma laa yughnii mawlan 'an mawlan syaian walaahum yunsharuun. 
Iilaa man “aziizur-rahiim). 

Artinya: 


"Dan tidaklah Kami jadikan langit dan bumi dan apa yang di antara 
keduanya, sekedar untuk main-main saja. Dan keduanya tidaklah 
Kami jadikan, melainkan dengan tujuan yang benar. Tetapi keba- 
nyakan mereka, tiada mengetahui. Sesungguhnya hari keputusan itu 
adalah waktu yang dijanjikan untuk mereka semuanya. Pada hari itu, 
seorang sahabat tiada dapat menolong sahabatnya sedikitpun dan me- 
reka tiada akan mendapat bantuan. Kecuali orang yang mendapat 
rahmat dari Tuhan. Sesungguhnya Dia Maha-kuasa dan Maha-penya- 


yang S. Ad-Dukhan, ayat 38 s/d 42. 


Lalu Uwais itu memekik dengan keras. Aku menyangka, bahwa 
ja jatuh pingsan. Kemudian, ia berkata: '' Hai anak Haiban! Bapakmu 
Haiban sudah meninggal. Dan engkaupun dekat akan meninggal. Ma- 
ka adakalanya ke sorga dan adakalanya ke neraka. Bapakmu Adam 
telah meninggal dan ibumu Hawa telah meninggal. Nuh sudah me- 
ninggal. Ibrahim Khalilu'rrahman sudah meninggal. Musa Najiyyu''1- 
rahman sudah meninggal. Daud Khalifatu'r-rahman sudah meninggal. 
Dan Muhammad s.a.w. Rasul Tuhan Rabbul'I- “alamin sudah mening- 
gal. Abubakar Khalifatul-muslimin sudah meninggal. Dan Umar bin. 
Al-Khattab, saudaraku dan pilihanku sudah meningga? . 


Kemudian, Uwais berkata: ” Wahai Umar! Wahai Umar!” 


Haram bin Haiban meneruskan ceriteranya: ”' Lalu aku berkata: 
"Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadamu! Pee “U- 
mar : itu tidak meninggaP '. 


Lalu Uwais Al-Oarani menjawab: Pa Maa ia telah di- 
panggil oleh Tuhanku kepadaku dan telah dipanggil kepadaku diri- 
ku”. 

— Kemudian, “Uwais Al-9arani menyambung: ? Aku dan engkau 
dalam golongan orang-orang yang sudah meninggal, seakan-akan me- 
yinggal itu sudah terjadi”. 


Kemudian, ia bersalawat kepada Nabi s.a.w. Kemudian, ia ber- 
do'a dengan do'a-do'a yang tersembunyi (tidak begitu terdengar). 
Kemudian, ia berkata: Inilah wasiatku! Jagalah, wahai Haram bin 
Haiban, akan Kitab Allah dan perjalanan orang-orang salih yang 


320 


"mukmin! Sesungguhnya aku telah dipanggil kepada diriku dan dirimu. 
Harusiah kamu mengingati mati! Janganlah mati itu berpisah dari 
hatimu, sekejap matapun, selama masih ada! Dan peringatilah kaum- 
mu, apabila engkau kembali kepada mereka! Nasihatilah ummat seka- 
lian! Jagalah, bahwa engkau bercerai dengan jama'ah (orang ba- 
nyak), walaupun sejengkal! Nanti jama'ah itu bercerai dari agama 
engkau dan engkau tiada mengetahuinya. Lalu engkau masuk neraka 
pada hari kiamat. Berdo'alah bagiku dan bagi dirimu!” 


Kemudian, ia berdo'a: ''Wahai Allah, Tuhanku! Bahwa orang 
ini mendakwakan, bahwa ia mencintai aku pada jalanMu (AgamaMu). 
Ia berkunjung kepadaku dari karenaMu. Maka perkenalkanlah kepa- 
daku wajahnya dalam sorga! Dan masukkaniah dia. atas tanggunganku, 
dalam negeri Engkau, negeri sejahtera (daru'ssalam)! Peliharakanlah 
dia, selama ia dalam dunia, dimana saja ia berada! Dan gabungkanlah 
kepadanya, harta bendanya! Dan relailah dia dari dunia, dengan sedi- 
kit! Dan apa yang Engkau berikan kepadanya, dari dunia, maka 
mudahkanlah dengan semudah-mudahnya baginya! Dan jadikanlah 
“dia, bagi apa yang Engkau berikan kepadanya, dari nikmat-nikmat 
Engkau, menjadi sebahagian dari orang-orang yang bersyukur! Balasi- 
lah dia daripadaku, dengan balasan-balasan yang sebaik-baiknya!” 


Kemudian, Uwais Al-Oarani meneruskan perkataannya: ''Aku 
mengucapkan selamat tinggal bagimu, wahai Haram bin Haiban! Sela- 
mat dan rahmat Allah kepadamu dan barakahNya! Aku tiada akan 
melihat engkau lagi sesudah hari ini. Kiranya Allah mencurahkan 
rahmat kepadamu. Engkau mencari aku. Maka sesungguhnya, aku 
tidak suka terkenal. Aku lebih suka sendirian. Sesungguhnya, aku 
banyak dukacita, sangat bersedih hati bersama manusia itu, selama 
aku masih hidup. Maka janganlah engkau tanyakan aku dan jangan- 
lah engkau mencari aku! Ketahuilah, bahwa engkau daripadaku itu, di 
atas satu hati, walaupun aku tiada melihat engkau dan engkau tiada 
melihat aku. Maka ingatlah aku dan berdo'alah kepadaku! Maka 
sesungguhnya, aku akan mengingati engkau dan akan berdo'a kepada 
engkau, insya Allah. Berjalanlah engkau dari sini, sehingga akupun 
berjajan dari sini”. 

Aku ingin berjalan bersama dia sesa'at. Maka ia enggan bersama 
aku. Dan aku berpisah dengan dia. Lalu ia menangis dan membawa 
aku menangis. Aku memandang kepada kuduknya, sehingga ia masuk 
ke sebahagian jalan. Kemudian, sesudah itu, aku menanyakan tentang 
dirinya. Maka tiadalah aku menjumpai seorangpun, yang menceritera- 
kan kepadaku, sesuatu tentang dia. Kiranya Allah mencurahkan rah- 
mat dan mengampunkan dosanya!” 


321 


Maka demikianlah adanya perjalanan hidup putera-putera akhi- 
rat, yang berpaling dari dunia. Dan anda sudah mengetahui dari yang 
latu, tentang penjelasan dunia dan dari hal perjalanan hidup nabi-nabi 
dan wali-wali, bahwa batas dunia itu, setiap apa yang dinaungi oleh 
yang hijau (langit) dan yang dibawa oleh yang berdebu (bumi, 
kecuali apa yang ada karena Allah 'Azza wa Jalla dari yang demikian. 

Lawan dunia itu akhirat. Yaitu: setiap apa yang dikehendaki 
karena Allah Ta'ala, dari sesuatu yang diambil sekedar dlarurat (per- 
lu) dari dunia, untuk memperoleh kekuatan menta'ati Allah. Yang 
demikian itu, tidaklah termasuk sebahagian dari dunia. 


Ini akan bertambah jelas dengan contoh. Yaitu: bahwa seorang 
yang akan menunaikan ibadah haji, apabila ia bersumpah, bahwa 
dalam perjalanan haji, ia tiada akan menyibukkan diri, dengan perbu- 
atan yang tidak menyangkut dengan haji, tetapi ia semata-mata untuk 
. haji. Kemudian, ia sibuk (berbuat) menjaga perbekalan, umpan unta, 
menjahit tempat air minum dan tiap-tiap sesuatu yang tak boleh tidak 
bagi haji, niscaya ia tidak terkena sumpah. Dan tidaklah ia disibukkan 
oleh perbuatan yang bukan haji. 


Maka begitu pulalah, badan itu kenderaan jiwa, yang akan men- 
jalani perjalanan umur. Maka menjaga badan dengan yang mengekal- 
kan kekuatannya, pada menjalani jalan, dengan ilmu dan amal itu 
termasuk akhirat. Tidak termasuk dunia. 


Benar, apabila dimaksudkan untuk kesenangan dan kenikmatan 
badan, dengan sesuatu dari sebab-sebab tersebut, niscaya adalah yang 
demikian, berpaling dari akhirat. Dan ditakuti hatinya akan kesat 
(kasar). 


Ath-Thanafisi berkata: » Aku berada pada pintu Bani S vaibah, 
di Masjidil-haram, tujuh hari dalam keadaan lapar. Maka pada ma- 
lam ke delapan, aku mendengar orang memanggil dan aku di antara 
jaga dan tidur, yang isinya: ” Ketahuilah, . barangsiapa mengambil dari 
dunia, lebih banyak daripada yang diperlukannya, niscaya dibutakan 
oleh Allah mata hatinya”. 


Maka inilah penjelasan hakikat dunia pada hakmu! Maka keta- 
huilah yang demikian, niscaya engkau akan mendapat petunjuk, insya 
Allah! 


PENJELASAN: hakikat dunia, mengenai diri dunia itu dan kesibuk- 
an-kesibukannya yang menghabiskan cita-cita makhluk. Sehing- 
ga dunia itu, melupakan mereka kepada diri mereka, kepada 
Khalig mereka, tempat datang dan tempat perginya mereka. 


322 


Ketahuilah, bahwa dunia itu adalah ibarat dari benda-benda 
yang ada. Manusia mempunyai keuntungan padanya dan mempunyai 
kesibukan pada memperbaikinya. Maka inilah tiga perkara. Kadang- 
kadang orang menyangka, bahwa dunia itu adalah ibarat dari kesatu- 
an-kesatuannya. Dan tidaklah seperti demikian! 


Adapun benda-benda yang ada, dimana dunia dikatakan dari 
benda-benda tersebut, ialah: bumi dan apa yang di atas bumi. Allah 
Ta ala berfirman: 


HARIS PITA 


3“. “ ana 
VA ND KAA 


(Innaa ja alnaa maa “alak-ardli ziinatan lahaa, I-nabluwa-kum, ayyuw 
hum ahsanu "amalaa). 


Artinya: 
Sesungguhnya Kami menjadikan apa yang di bumi, ialah untuk 


menjadi perhiasan baginya, karena Kami hendak menguji siapa- 
kah di antara mereka yang paling baik pekerjaannya”. 


S. Al-Kahf, ayat 7. 


Bumi itu tikar bagi anak Adam (manusia), tempat tidur, tempat 
tinggal dan tempat ketetapan. Dan apa yang di atas bumi itu, menjadi 
alat pakaian, alat makanan, alat minuman dan alat perkawinan. Dan 
apa yang di atas bumi itu, mengumpulkan tiga bahagian: barang 
tambang, tumbuh-tumbuhan dan hewan. | 


Adapun tumbuh-tumbuhan, maka dicari oleh anak Adam untuk 
menjadi makanan dan pengobatan. Barang-barang tambang, dicari 
oleh manusia untuk perkakas dan bejana (tempat air dan makanan). 
Seperti: tembaga dan timah. Dan untuk uang, seperti emas dan perak. 
Dan untuk maksud-maksud yang lain. 


Adapun hewan, maka terbagi kepada: manusia dan binatang 
ternak. Adapun binatang ternak, maka yang dicari adalah dagingnya 
untuk makanan dan punggungnya untuk kenderaan dan perhiasan. 

Adapun manusia, maka kadang-kadang anak Adam itu mencari, 
untuk memiliki tubuh manusia, untuk dipergunakannya menjadi pela- 
yan dan dipergunakannya tenaga mereka. Seperti: budak-budak. Atau- 
untuk memperoleh kesenangan dengan mereka. Seperti: budak-budak 
wanita dan kaum wanita. 


323 


Maka inilah benda-benda dunia itu! Hanya benda-benda tersebut 
dengan hamba Allah, mempunyai dua hubungan: hubungan bersama 
hati. Yaitu: kecintaannya kepada benda-benda tadi, merasa beruntung 
dan teralih cita-citanya kepada benda-benda itu. Sehingga hatinya 
menjadi seperti: budak atau pencinta yang membuta-tuli kepada du- 
nia. Dan masuk dalam hubungan ini, semua sifat hati, yang berhu- 
bungan dengan dunia. Seperti: tekebur, iri hati, dengki, ria, megah, 
Jahat sangka, berminyak-minyak air, suka dipuji, suka banyak harta 
dan berbangga diri. 


Itu adalah dunia batiniyah! 


Adapun yang zahiriyah, ialah benda-benda yang telah kami se- 
butkan itu. 


Hubungan yang kedua, ialah, bersama badan. Yaitu: Kesibukan 
badun dengan memperbaiki benda-benda itu. Supaya pantas bagi ke- 
untungan-keuntungannya dan keuntungan-keuntungan orang lain. Yai- 
tu: Kumpulan perusahaan dan kepandaian, dirrana manusia itu sibuk 
dengan perusahaan dan kepandaian tersebut. 


Sesungguhnya manusia itu lupa akan dirinya, tempat kembalinya 
dan bulak-baliknya di dunja, karena dua hubungan ini: hubungan hati 
dengan kecintaan dan hubungan badan dengan kesibukan. Jikalau ia 
mengenal akan dirinya, ia mengenal akan Tuhannya dan ia mengenal 
hikmah dunia dan rahasianya, niscaya ja tahu, bahwa benda-benda 
tersebut, yang kita namakan: dunia, tidaklah dijadikan, selain: untuk 
umpan binatang kenderaan, dimana ia akan berjalan dengan binatang 
kenderaan tersebut, kepada Allah Ta'ala. 


Yang saya maksudkan dengan: binatang kenderaan tadi, ialah: 
badan. Sesungguhnya badan itu tiada akan tahan selain dengan ma- 
kanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Sebagaimana unta, 
tiada akan tahan dalam perjalanan haji, selain dengan umpan, air dan 
pakaian yang memelihara punggungnya. 


Contohnya hamba Allah di dunia, tentang lupanya akan dirinya 
dan tujuannya itu, seperli orang yang mengerjakan ibadah haji, yang 
berhenti pada tempat-tempat di jalanan. Ia senantiasa memberi umpan 
untanya, memelihara, membersihkan dan memberinya pakaian dengan 
berbagai macam warna kain. Dibawanya kepada unta itu bermacam- 
macam rumput. Disejukkannya dengan air bercampur air beku. Se- 
hingga ia ditinggalkan oleh kafilah. Ia lengah dari hal haji, dari 
lalunya kafilah dan dari tinggalnya di desa, menjadi mangsa binatang 
buas. Yaitu: dia sendiri dan untanya. 


324 


Orang yang sedang mengerjakan haji, yang bermata hati itu, 
tidak penting baginya urusan unta, selain sekedar yang menguatkan 
unta itu berjalan. Maka dipeliharanya unta tersebut dan hatinya ke 
Ka'bah dan ibadah haji. Dan ia berpaling (memperhatikan) kepada 
unta, sekedar perlu. 

Maka seperti demikianlah, orang yang bermata hati, dalam per- 
jalanan ke akhirat. Ia tidak sibuk dengan menjaga badan, selain yang 
perlu. Sebagaimana ia tidak masuk ke kakus, selain karena perlu. Dan 
“tak ada bedanya, antara memasukkan makanan dalam perut dan 
mengeluarkannya dari perut, tentang masing-masing dari keduanya 
itu, perlu bagi badan. Dan barangsiapa yang cita-citanya, apa yang 
akan masuk ke dalam perutnya, maka nilainya, ialah: apa yang akan 
ke luar dari perut itu. Dan kebanyakan yang MENYIOUKKAN manusia 
daripada mengingati Allah Ta'ala, ialah: perut. 


Sesungguhnya makanan itu penting. Urusan tempat tinggal dan 


pakaian itu lebih mudah. Jikalau manusia itu tahy sebabnya perlu 
kepada urusan-urusan tersebut dan mereka menyingkatkan (memba- 
taskan) kepadanya, niscaya mereka tidak akan ditenggelamkan oleh 
kesibukan duniawi. Dan sesungguhnya kesibukan duniawi itu meneng- 
gelamkan mereka, karena bodohnya mereka dengan dunia dan hik- 


mahnya dan keuntungan mereka dari dunia. Akan tetapi mereka itu: 


bodoh dan lalai. Dan berturut-turut kesibukan duniawi atas mereka. 
Sebahagiannya bersambung dengan sebahagian. Dan panggi!-memang- 
gil kepada tidak berkesudahan yang terbatas. Maka mereka itu terce- 
ngang pada banyaknya kesibukan dan lupa akan maksud- maksudnya. 


Kami akan menyebutkan uraian-uraian kesibukan duniawi, cara 
datangnya keperluan kepadanya dan cara salahnya manusia mengenai 
maksud-maksudnya. Sehingga jelaslah bagi anda, kesibukan duniawi 
itu, bagaimana ia memalingkan manusia dari Allah Ta'ala. Dan bagai- 
mana ia melupakan mereka, akan akibat urusan-urusannya. 

Maka kami katakan, bahwa kesibukan duniawi itu, ialah: peker- 
jaan, perusahaan dan perbuatan-perbuatan, yang anda lihat, bahwa 


manusia bertekun padanya. Dan sebab banyaknya kesibukan itu, ia- : 


lah: bahwa manusia berhajat kepada tiga: makanan Sehari-hari (gau?d, 
tempat tinggal dan pakaian. 

Makanan itu, untuk dimakan dan untuk tahan hidup. Pakaian 
itu menolak panas dan dingin. Dan tempat tinggal itu, untuk menolak 
paras dan dingin dan untuk menolak sebab-sebab kebinasaan dari 
keluarga dan harta. Dan Ailah Ta'ala tidak menjadikan makanan, 
tempat tinggal dan pakaian, sebagai suatu kemuslihatan, dimana: tidak 
memerlukan usaha manusia padanya. 


325 


x 


Ya, dijadikan vang demikian bagi binatang. Maka sesungguhnya 
tumbuh-tumbuhan itu menjadi makanan hewan, tanpa dimasak. Pa- 
nas dan dingin tidak membekas pada tubuh hewan. Maka ja tidak 
memerlukan kepada rumah. Ia cukup di padang sahara. Pakaiannya 
itu bulunya dan kuhtnya. Ia tidak memerlukan kepada pakaian. Dan 
manusia tidaklah seperti demikian. Maka datanglah keperluan bagi 
yang demikian, kepada: lima usaha. Yaitu: pokok segaia usaha dan 
permulaan kesibukan duniawi. Yaitu: pertanian, penggembalaan, al 
igiinash (mengutip hasil) perajutan dan pembangunan rumah. 


Adapun pembangunan rumah, maka adalah untuk tempat ting- 
gal. Perajutan dan yang meliputinya dari urusan benang dan menjahit, 
maka adalah untuk pakaian. Pertanian, ialah untuk makanan. Peng- 
gembalaan, jalah untuk binatang-binatang ternak. Dan kuda juga un- 
tuk makanan dan kenderaan. Dan al-igtinash itu, yang kami 
maksudkan, ialah: mengambil hasil apa yang dijadikan oleh Allah : 
dari binatang buruan atau barang-barang atau rumput atau kayu api. 
maka petani itu menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Penggembala itu 
“menjaga hewan-hewan dan mengambil hasilnya. Dan orang yang 
ber-igtinash itu, mengambil hasil apa yang tumbuh dan yang 
menghasilkan sendiri, tanpa usaha anak Adam (manusia). Begitu pula, 
ja mengambil dari barang-barang tambang bumi, apa yamg dijadikan 
di dalamnya, tanpa usaha anak Adam (manusia). Dan yang kami 
maksudkan dengan al-igtinash itu, ialah yang demikian. Dan masuk 
didalamnya usaha-usaha dan kesibukan-kesibukan manusia yang 
bermacam-macam. 


Kemudian, perusahaan-perusahaan ini memerlukan kepada sa- 
rana dan alat-alat, seperti: perajutan, pertanian, pembangunan dan 
al-igtinash. Dan alat-alat itu, diambil, adakalanya dari jumbuh-tum- 
buhan, yaitu: kayu. Atau dari barang-barang tambang seperti: besi, 
timah dan lain-lain. Atau dari kulit hewan. - Maka timbullah 
keperluan kepada tiga macam yang lain dari perusahaan, yaitu: 
pertukangan kayu, pertukangan besi dan nerbantaian (penyembelihan 
hewan). Dan mereka itu, adaiah orang-orang vang menjadi pekerja 
pada alat-alat. Dan kami maksudkan dengan tukang kayu, ialah: 
tiap-tiap pekerja pada kayu, bagaimanapun adanya. Dan dengan 
tukang besi, ialah: tiap-tiap pekerja pada besi dan benda-benda 
tambang lainnya. sampai tukang tembaga, pembuat jarum penjahit 
dan lain-lain. 


Maksud kami, ialah: menyebutkan jcnis-jenisnya. Adapun kesa- 
tuan-kesatuan pekerjaan itu, maka banyak sekali. 


326 


Adapun tukang bantailpekerja pada penyembelihan), kami 
maksudkan, ialah: tiap-tiap pekerja pada kulit-kulit hewan dan 
bahagian-bahagian hewan. 

Itulah induk perusahaan-perusahaan! 


Kemudian, manusia itu dijadikan, dimana ia tidak bisa hidup. 
sendirian. Akan tetapi, ia memerlukan kepada berkumpul dengan 
orang lain, dari jenisnya. Yang demikian itu, karena dua sebab: 2 


Pertama, keperluannya kepada keturunan, untuk kekalnya (terus 
adanya) jenis manusia. Dan tidak ada yang demikian itu, selain, 
dengan berkumpul laki-laki dan perempuan dan pergaulan keduanya. 


Kedua bertolong-tolongan kepada menyiapkan sebab-sebab ada- 
nya makanan, pakaian dan untuk pendidikan anak. Sesungguhnya 
tidak mustahil berkumpulnya itu membawa kepada adanya anak. Dan 
yang seorang, ia tidak sibuk dengan menjaga anak dan Mani 
sebab-sebab adanya makanan. 


Kemudian, ia tidak mencukupi hanya berkumpul bersama kelu- 
arga dan anak saja di rumah. Bahkan ia tidak mungkin hidup seperti 
yang demikian, selama tidak berkumpul suatu golongan yang banyak. 
Supaya masing-masing menjamin dengan suatu perusahaan. Sesung- 
“ guhnya orang seorang, bagaimana ia dapat mengurus pertanian sendi- 
rian? Ia memerlukan kepada alat-alatnya. Dan alat itu memerlukan 
kepada tukang besi dan tukang kayu. Dan makanan memerlukan 
kepada tukang penumbuk tepung dan tukang roti. 


Dan begitu juga, bagaimana ia bekerja sendirian menghasilkan 
pakaian. Ia memeriukan kepada penjagaan kapas, alat-alat perajutan, 
penjahitan dan alat-alat yang banyak. 


Maka karena demikianlah, kehidupan manusia terlarang sendiri- 
an. Keperluan menonjol kepada berhimpun. | 


Kemudian, jikalau mereka berkumpul pada suatu padang sahara 
yang terbuka, niscaya mereka akan menderita dengan panas dan di- 
ngin, hujan dan pencuri. Maka mereka memerlukan kepada bangun- 
an-bangunan yang kokoh dan tempat-tempat tinggal. Masing-masing 
keluarga rumah itu, sendirian dengan rumahnya, dengan perkakas-per- 
kakas yang ada padanya dan perabot. 


Tempat-tempat tinggal itu menolak panas, dingin dan hujan. 
Dan menolak bahaya tetangga dari kecurian dan Jainnya. Bahkan, 
tempat-tempat tinggal itu, kadang-kadang dimaksudkan oleh segolong- 
an pencuri dari luar tempat-tempat tinggal itu. Lalu keluarga tempat- 
. tempat tinggal itu, memerlukan kepada bantu-membantu, dan tolong- 


1327 


menolong. Dan membentengi diri dengan dinding-dinding tembok, 
yang mengelilingi semua tempat-tempat tinggal itu. Lalu lantaran ke- 
pentingan ini, maka muncullah negeri-negeri. 


Kemudian, tatkala manusia telah berkumpul di tempat-tempat 
tinggal dan di negeri-negeri dan mereka bergaul, lalu terjadilah permu- 
suhan di antara sesama mereka. Karena muncul kekepalaan dan keku- 
asaan, bagi suami atas isteri, Dan kekuasaan bagi ibu-bapak atas 
anak. Karena dia lemah, maka memerlukan kepada bantuan. 


Dan manakala kekuasaan itu diperoleh atas orang yang berakal, 
niscaya membawa kepada permusuhan. Lain halnya, kekuasaan atas 
binatang ternak. Karena dia tidak mempunyai kekuatan permusuhan, 
walaupun ia dianiaya. 


Adapun wanita, maka ia akan bermusuhan dengan suami. Dan 
anak akan bermusuhan dengan ibu-bapak. 


Ini adalah di tempat tinggal (di rumah tangga). 


Adapun penduduk negeri juga, maka mereka bergaui dalam 
segala keperluan. Dan mereka tengkar-bertengkar padanya. Jikalau 
mereka dibiarkan seperti yang demikian, niscaya mereka berbunuh-bu- 
nuhan dan binasa. Dan begitu juga, penggembala-penggembala dan 
pemilik-pemilik pertanian, mereka datang ke tempat-tempat penggem- 
balaan, tanah-tanah jadang dan air. Dan semua itu, tidak mencukupi 
dengan maksud mereka. Lalu tidak mustahil — mereka akan berteng- 
kar (berbantah-bantahan). 


Kemudian, sebahagian mereka kadang-kadang lemah, dari berta- 
ni dan berusaha, disebabkan buta atau sakit atau tua. Dan datanglah 
penghalang-penghalang yang bermacam-macam. Jikalau ditinggalkan 
tersia-sia, niscaya ia binasa. Dan jikalau diserahkan pencahariannya 
kepada semua, niscaya mereka akan hina-menghinakan. Dan jikalau 
ditentukan seseorang, tanpa sebab yang menentukannya, niscaya ia tiada 
akan dipatuhi. Lalu muncullah, disebabkan dlarurat, dari penghalang- 
penghalang yang terjadi dengan berkumpul itu, usaha-usaha Jain. 
Diantaranya: usaha pengukuran, yang akan diketahui dengan peng- 
ukuran tersebut, banyaknya tanah, untuk memungkinkan dibagi 
diantara sesama mereka dengan adil. 


Diantaranya, ialah : usaha ketentaraan, untuk mengawal negeri 
dengan pedang dan menolak pencuri-pencuri dari mereka. 


Diantaranya, usaha hukum dan penyambungan untuk melerai- 
kan permusuhan. 


328 


Diantaranya, keperluan kepada ilmu-figh Ulmu hukum). Yaitu: 
mengetahui undang-undang, yang sayogianya untuk mengendalikan 
manusia dan mengharuskan mereka berhenti pada batas-batasnya. Se- 
hingga tidak banyaklah pertengkaran. Yaitu: mengetahui batas-batas 
yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dalam pergaulan dan syarat-syarat- 
nya. 


Maka inilah urusan siasat (urusan politik) yang tidak boleh tidak 
daripadanya. Dan tidak berkecimpung dengan urusan ini, selain o- 
rang-orang tertentu, dengan sifat-sifat tertentu, dari segi ilmu, ke 
istimewaan dan petunjuk. 


Apabila mereka berkecimpung dengan urusan tersebut, niscaya 
mereka tidak memperoleh peluang untuk usaha yang lain. Dan mereka 
memerlukan kepada penghidupan. Dan penduduk negeri memerlukan 
kepada mereka. Karena jikalau penduduk negeri sibuk dengan pepe- 
rangan dengan musuh umpamanya, niscaya terhentilah semua perusa- 
haan. Dan jikalau ahli perang dan senjata sibuk dengan perusahaan- 
perusahaan untuk mencari makan, niscaya kosonglah negeri dari pe- 
ngawal. Dan manusia akan menderita kemelaratan. Maka dipandang 
perlu untuk diserahkan bagi penghidupan dan rezeki mereka, harta- 
harta yang hilang dari pemiliknya, yang tak ada pemiliknya lagi, 
jikalau ada. Atau diserahkan harta rampasan perang kepada mereka, 
Jikalau ada permusuhan dengan orang-orang kafir. 


Jikalau mereka itu orang beragama dan wara', niscaya mereka 
mencukupkan dengan sedikit dari harta-harta kepentingan umum itu. 
Dan kalau mereka menghendaki keluasan hidup, maka — tidak mus- 
tahil — dipandang perlu, supaya mereka dibantu oleh penduduk nege- 
ri dengan harta. Supaya mereka membantu penduduk dengan penga- 
walan. Maka datanglah keperluan kepada pajak. Kemudian, disebab- 
. kan keperluan kepada pajak, maka timbullah keperluan kepada usaha- 
usaha lain. Karena diperlukan kepada orang yang bertugas pada urus- 
an pajak dengan adil, terhadap petani-petani dan orang-orang yang 
mempunyai harta. Dan mereka itu, adalah pekerja-pekerja (karyawan- 
karyawan). Dan diperlukan pula, kepada orang-orang yang mengambil 
pajak dari mereka tadi, dengan lemah-lembut. Orang-orang itu, ialah: 
pengumpul-pengumpul pajak dan penagih-penagih pajak. 


Dan diperlukan pula, kepada orang-orang yang dikumpulkan 
pajak padanya, untuk dipeliharanya, sampai kepada waktu membagi- 
bagikan pajak itu. Mereka ini, ialah: penyimpan-penyimpan pajak 
(bendaharawan-bendaharawan). 


329 


Dan diperlukan pula, kepada orang yang membagi-bagikan pa- 
jak kepada mereka yang akan menerimanya, dengan adil. Yaitu: o- 
rang tua bagi laskar (perajurit-perajurit). 


Perbuatan-perbuatan tersebut di atas, jikalau diurus oleh ba- 
nyak orang, yang tidak dikumpulkan mereka oleh suatu ikatan, nisca- 
ya akan kacaulah organisasinya. Maka dari itu, datanglah keperluan 
kepada adanya raja, yang akan mengatur mereka. Dan seorang amir 
yang dipatuhi, yang akan menentukan orang (petugas) bagi tiap-tiap 
pekerjaan. Dan bagi tiap-tiap orang, dipilih pekerjaan yang layak 
dengan dia. Dan dijaga keinsafan pada pengambilan pajak dan pada 
memberikannya pada pemakaian tentara pada peperangan, pada pem- 
bahagian senjata mereka, pada penentuan arah-arah peperangan, pada 
pengangkatan amir dan panglima perang atas tiap-tiap rombongan 
dari mereka, sampai kepada yang lain-lain, dari usaha-usaha kerajaan. 


Maka dari yang demikian itu, sesudah tentara, dimana mereka 
ahli pemegang senjata dan sesudah raja yang mengamat-amati mereka 
dengan mata yang tidak tidur dan yang mengatur mereka, maka 
datanglah keperluan kepada juru tulis-juru tulis, pemegang-pemegang 
kas (peti uang), penghitung-penghitung uang, pemungut-pemungut pa- 
jak dan pekerja-pekerja (karyawan-karyawan). Kemudian, mereka ini 
memerlukan pula kepada penghidupan. Dan mereka tidak mungkin 
bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Lalu datanglah keperluan 
kepada harta cabang bersama harta pokok. Yaitu: yang dinamakan: 
cabang pajak. 

Ketika itu, adalah manusia dalam usaha itu, liga golongan: 

Pertama: petani-petani, penggembala-penggembala dan yang be- 
kerja pada perusahaan-perusahaan. 

Kedua: tentara yang menjaga negeri dengan pedang. 

Ketiga: orang-orang yang pulang-pergi di antara dua golongan 
tadi, pada mengambil dan memberi uang pajak. Mereka itu, ialah: 
pegawai-pegawai (karyawan-karyawan), para pengumpul pajak dan 
sebagainya. 

Maka perhatikanlah, bagaimana mulainya urusan dari keperluan 
makanan, pakaian dan tempat tinggal dan kepada apa penghabisan- 
nya. Dan begitulah urusan dunia! Tidak terbuka suatu pintupun dari- 
padanya, melainkan dengan sebab itu, lalu terbuka pintu-pintu yang 
lain. Dan begitulah berkesudahan, kepada tiada batas yang dihingga- 
kan. Dan seakan-akan itu rawa, yang tak berkesudahan dalamnya. 
Siapa yang jatuh dalam suatu lobang daripadanya, niscaya ia jatuh 
dari lobang itu, ke lobang yang lain. Dan begitulah berturut-turut. 


330 . 


Maka inilah, yang dinamakan: usaha-usaha dan perusahaan-per- 
usahaan! Hanya itu tiada akan sempurna, selain dengan harta dan 
alat-alat. Dan harta itu adalah ibarat dari benda-benda bumi dan apa 
yang di atas bumi, dari yang dapat dimanfa'“atkan. Dan yang paling 
atas daripadanya, ialah: makanan. Kemudian, tempat-tempat di mana 
manusia bertempat tinggal padanya. Yaitu: rumah-rumah. Kemudian, 
tempat-tempat, di mana manusia berusaha padanya untuk penghidup- 
“an, seperti: toko-toko, pasar-pasar dan sawah-ladang. Kemudian, pa- 
kaian. Kemudian, perabot rumah dan alat-alatnya. Kemudian, alat 
bagi alat-alat itu. Dan kadang-kadang pada alat-alat itu, apa yang 
bernama: hewan, seperti anjing alat berburu, sapi alat membajak dan 
kuda alat kendaraan pada peperangan. 

Kemudian, datang dari yang demikian itu, keperluan berjual-be- 
li. Sesungguhnya petani, kadang-kadang ia bertempat tinggal pada 
suatu desa, yang tak ada padanya alat pertanian. Tukang besi dan 
tukang kayu bertempat tinggal pada suatu desa, yang tak mungkin 
padanya pertanian. Maka dengan terpaksa, (bi'dl-dlarurah), petani itu 
memerlukan kepada tukang besi dan tukang kayu. Dan orang yang 
dua itupun memerlukan kepada petani. Maka salah seorang dari ke- 
duanya, memerlukan untuk memberi apa yang ada padanya, untuk 
yang lain. Sehingga ia mengambil dari orang tersebut maksudnya. Dan 
yang demikian, dengan jalan: tukar-menukar. Hanya, tukang kayu 
umpamanya, apabila ia mencari makanan dari petani dengan alatnya, 
maka kadang-kadang petani itu, tidak memerlukan pada waktu itu, 
kepada alatnya. Maka tidak dijualnya makanan itu. Dan petani, apa- 
bila mencari alat dari tukang kayu, dengan menyerahkan makanan, 
kadang-kadang masih ada. makanan pada tukang kayu tersebut pada 
waktu itu. Maka ia tidak memerlukan kepada makanan. Lalu terha- 
langiah segala maksud. Maka mereka memerlukan kepada toko, yang 
mengumpulkan alat tiap-tiap perusahaan, untuk diperhatikan oleh 
yang punya alat-alat tersebut, akan orang-orang yang memerlukan. 
Dan memerlukan puia, kepada gudang-gudang, yang akan dikumpul- 
kan dalam gudang-gudang itu, apa yang dibawa oleh petani-petani. 
Lalu dibelikan oleh yang empunya gudang-gudang itu dari petani- 
petani tadi. Untuk diperhatikan oleh orang-orang yang memerlukan- 
nya. Dari karena yang demikian, maka lahirlah pasar-pasar dan 
gudang-gudang. Lalu petani membawa biji-bijian. Apabila tidak 
ditemuinya orang yang memerlukan, maka dijualnya dengan harga 
murah kepada saudagar-saudagar. Lalu saudagar-saudagar tersebut 
menyimpankannya, dalam menunggu orang-orang yang memerlukan, 

karena mengharap keuntungan. Dan seperti yang demikian juga, pada 
semua benda dan harta! 1 


331 


Kemudian — tidak mustahil — akan datang diantara negeri-ne- 
geri dan desa-desaitu, kepulang-pergian manusia. Maka pulang-pergi- 
lah manusia, datang membeli makanan-makanan dari desa-desa dan 
alat-alat dari negeri-negeri (kota-kota). Mereka pindahkan yang terse- 
but itu dan mereka mencari penghidupan dengan yang demikian. 
Supaya teratur urusan manusia dalam negeri, disebabkan mereka. 
Karena kadang-kadang, setiap negeri itu, tidak terdapat padanya 
semua alat. Dan setiap desa itu, tidak terdapat padanya semua 
makanan. Lalu sebahagian memerlukan kepada sebahagian yang lain. 
Maka diperlukan kepada pemindahan barang-barang. Lalu datanglah 
saudagar-saudagar yang membebani diri, dengan memindahkan 
barang-barang tersebut. Dan tidak mustahil, bahwa penggerak mereka 
kepada yang demikian itu, ialah: kelobaan mengumpulkan harta. 
Maka mereka bersusah-payah sepanjang malam dan siang, dalam 
perjalanan untuk memenuhi maksud orang lain. Dan bahagian mereka 
dari perjalanan tersebut, ialah mengumpulkan harta — yang tidak 
mustahil — akan dimakan oleh orang lain. Adakalanya, oleh 
perampok di jalanan dan adakalanya, oleh sultan (raja) yang zalim. 
Akan tetapi Allah Ta'ala menjadikan dalam kelalaian dan kebodohan 
mereka, peraturan (organisasi) bagi negeri (negara) dan kepentingan 
bagi hamba-hamba Ailah (orang banyak). Bahkan, semua urusan 
duniawi itu, tersusun dengan kelalaian dan keburukan cita-cita. 
Jikalau manusia itu berakal dan cita-cita mereka tinggi, niscaya 
mereka berlaku zuhud di dunia. Dan jikalau mereka berbuat 
demikian, niscaya batallah (sia-sialah) semua penghidupan. Dan kalau 
batallah penghidupan itu, niscaya mereka binasa dan orang-orang 
zuhud binasa pula. 


Kemudian, harta-harta tersebut yang akan dipindahkan itu, ma- 
nusia tiada akan sanggup membawanya. Maka diperlukan kepada bi- 
natang-binatang yang akan membawanya. Dan yang empunya harta 
itu, kadang-kadang tiada mempunyai binatang. Lalu datanglah mu'a- 
malah (pengurusan) di antara dia dan pemilik binatang, yang dinama- 
kan: ijarah (sewa-menyewa). Dan jadilah sewa-menyewa itu, semacam 
usaha pula. 


Kemudian, datanglah disebabkan berjual-beli itu, Be ke- 
pada: emas dan perak. Orang yang bermaksud membeli makanan 
dengan kain, maka dari mana ia tahu kadar yang akan menyamainya 
dengan makanan? Berapa banyaknya? Dan mu'amalah (pengurusan) 
itu, berlaku pada jenis-jenis yang berlainan. Seperti: dijual kain de- 
ngan makanan dan hewan dengan kain. Dan ini adalah urusan-urusan 
yang tidak bersesuaian. Maka tidak boleh tidak dari seorang penguasa 


332 


(hakim) yang adil, yang mengetengahi di antara orang-orang yang ber- 
jual-beli itu, yang bersikap adil diantara yang seorang dengan lainnya. 
Maka yang demikian itu meminta keadilan dari benda-benda harta 
tadi. Kemudian, diperlukan kepada harta yang lama tahannya. Karena 
keperluan kepadanya akan terus-menerus. Dan harta yang paling ta- 
han lama, ialah: barang-barang tambang. Maka dibuatlah uang-uang 
jitu: dari emas, perak dan tembaga. Kemudian, keperluan meminta 
kepada penuangan, pengukiran dan penentuan nilainya. Maka keper- 
luan meminta kepada rumah penuangan uang dan penukaran uang. 


| Begitulah, kesibukan-kesibukan dan pekerjaan-pekerjaan itu 
panggil-memanggil, oleh sebahagian kepada sebahagian yang lain. Se- 
hingga berkesudahan kepada apa yang anda lihat sekarang. 


Inilah kesibukan-kesibukan makhluk itu! Yaitu: penghidupan 
mereka. Dan sesuatu dari usaha-usaha itu, tidak mungkin dilaksana- 
kan, selain dengan semacam hal yang dipelajari dan yang payah pada 
permulaan. Dan pada manusia, ada orang yang melalaikan yang demi- 
kian pada masa kecil. Lalu ia tidak berbuat dengan itu. Atau ia 
dihalangi daripadanya oleh sesuatu penghalang. Maka tetaplah ia le- 
mah dari berusaha, karena kelemahannya dari pekerjaan-pekerjaan 
itu. Maka ia memerlukan kepada makan, dari apa yang diusahakan 
oleh orang lain. Maka datanglah daripadanya dua macam pekerjaan 
yarig hina: mencuri dan meminta-minta. Karena keduanya dikumpul- 
kan, bahwa keduanya memakan dari usaha orang lain. : 


Kemudian, manusia itu memelihara dirinya dari pencuri-pencuri 
dan peminta-peminta (pengemis-pengemis). Menjaga hartanya dari me- 
reka. Lalu memerlukan kepada pengarahan pikiran pada me-rekakan 
helah (mencari daya upaya) dan pengaturan-pengaturan . 


Adapun pencuri, maka di antara mereka, ada yang mencari pem- 
bantu. Dan ditangannya ada keperkasaan dan kekuatan. Lalu mereka 
itu berkumpul, berbanyak-banyak dan merampok di jalanan, seperti: 
orang-orang Badui dan orang-orang Kurdi. 


Adapun yang lemah dari pencuri-pencuri itu, maka mereka ber- 
lindung kepada helah (mencari jalan). Adakalanya dengan mengorek 
dinding atau dengan memanjat dinding, ketika ia memperoleh kesem- 
patan lalainya yang empunya harta. Dan adakalanya, ia menyambar 
atau mencuri secara diam-diam atau dengan cara-cara yang lain, dari 
bermacam-macam pencurian yang timbul, menurut hasil pemikiran 
yang diserahkan untuk memahami jalannya pencurian itu. 


Adapun pengemis, maka apabila ia menuntut apa yang diusaha- 
kan oleh orang lain dan dikatakan kepadanya: ”'Berpayahlah dan 


333 


bekerjalah, sebagaimana orang lain bekerja, maka bagaimana engkau 
ini berbuat yang sia-sia”, lalu tidak diberikan kepadanya sesuatupun. 
Maka orang-orang pengemis itu memerlukan kepada helah (mencari 
jalan), untuk keluarnya uang dari orang yang diminta dan menyiap- 
kan dalih bagi dirinya pada perbuatan yang sia-sia itu. Lalu mereka 
mencari helah, untuk menyatakan alasan: kelemahan badan. Adakala- 
nya dengan sebenarnya, seperti segolongan pengemis yang membuta- . 
kan anak-anaknya dan dirinya sendiri dengan helah, supaya ia mem- 
peroleh dalih, dengan buta. Lalu mereka diberikan. 


Adakalanya membuat-buat buta, membuat-buat lumpuh, mem- 
buat-buat gila dan membuat-buat sakit. Dan melahirkan yang demiki- 
an itu, dengan bermacam-macam helah, serta menerangkan, bahwa 
yang demikian itu suatu ujian yang menimpa pada dirinya, tanpa 
berhak. Supaya adalah yang demikian itu, menjadi sebab memperoleh 
kasih-sayang. 


Segolongan pengemis meminta dengan kata-kata dan perbuatan, 
dengan cara yang menakjubkan (mengherankan) orang banyak. Se- 
hingga terbuka hati mereka ketika menyaksikannya. Lalu mereka ber- 
murah hati dengan mengangkatkan tangan dari sedikit harta, pada 
waktu ketakjuban itu. Kemudian, kadang-kadang ia menyesal sesudah 
ketakjuban tadi hilang. Dan penyesalan itu tiada bermanfaat lagi. 


Yang demikian itu, kadang-kadang adalah dengan pengejekan, 
peniruan, permainan sunglap dan perbuatan-perbuatan yang menerta- 
wakan. Kadang-kadang yang demikian itu, dengan pantun-pantun 
yang ganjil, perkataan berproza yang bersajak serta suara merdu dan 
syair yang bertimbang, adalah sangat membekas dalam jiwa. Lebih-le- 
bih lagi, apabila ada padanya kefanatikan yang menyangkut dengan 
aliran-aliran (madzhab-madzhab), seperti: syair-syair sejarah hidup 
(managib) shahabat-shahabat Nabi s.a.w. dan para keluarga Nabi 
s.a.w. yang utama. Atau yang menggerakkan panggilan kerinduan 
dari orang-orang yang pandai bersenda-gurau, seperti usaha pemukul- 
pemukul tambur di pasar-pasar. Dan usaha yang menyerupai “iwad/ 
(penukaran dengan jual-beli) dan sebenarnya bukanlah “iwadl. Seperti 
menjual jampi dan daun ganja, yang dikhayalkan oleh penjuainya, 
bahwa barang-barang tersebut itu obat. Maka tertipulah dengan demi- 
kian, anak-anak dan orang-orang bodoh. Dan seperti orang-orang 
yang membuat yndian (lotere) dan mengambil sempena dari ahli-ahli 
nujum. 


Dan termasuklah dalam jenis ini, juru-juru nasehat dan penge- 
mis-pengemis di atas mimbar (podium), apabila tidak ada di belakang 


334 


mereka, faedah keilmuan (faedah ilmiyah). Dan maksud mereka itu, 
menarik hati orang awam dan mengambil harta mereka dengan ber- 
macam-macam pengemisan. Dan macamnya itu lebih dari seribu, dua 
ribu macam. Dan tiap-tiap yang demikian direkakan dengan pikiran 
yang halus, derni untuk penghidupan. 


Inilah kesibukan-kesibukan makhluk itu dan pekerjaannya, di- 
mana mereka bertekun padanya! Mereka dihela kepada semua yang 
demikian, oleh keperluan kepada makanan dan pakaian. Akan tetapi, 
dalam pada itu, mereka lupa kepada dirinya, maksudnya, perobahan- 
nya dan tempat kembalinya. Lalu mereka membesarkan diri dan sesat. 
Dan didahului oleh khayalan-khayalan yang merusak, kepada pikiran 
mereka yang lemah, sesudah dikotorkan oleh desakan kesibukan-kesi- 
bukan di dunia. Maka terbagi-bagilah aliran mereka dan bermacam- 
macamlah pikiran mereka kepada beberapa bentuk. Maka segolongan, 
dikalahkan mereka oleh kebodohan dan kelalaian. Maka matanya 
tidak terbuka untuk memperhatikan kepada akibat pekerjaannya. Ma- 
ka mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud, ialah untuk kami 
hidup beberapa hari di dunia. Maka kami bersungguh-sungguh, se- 
hingga kami mengusahakan makanan. Kemudian, kami makan, se- 
hingga kami kuat berusaha. Kemudian, kami berusaha, sehingga kami 
makan. Maka mereka makan untuk berusaha. Kemudian, mereka ber- 
usaha untuk makan. | 


Inilah aliran (jalan pikiran) petani-petani dan orang-orang yang 
bekerja pada usaha-usaha. Dan orang yang tiada mempunyai kenikmat- 
an di dunia dan tiada tapak kaki (berpijak) pada agama, maka ia 
akan payah bekerja pada siang hari, untuk ia makan pada malam 
hari. Dan ia makan pada malam hari, untuk ia payah pada siang hari. 
Dan yang demikian itu adalah seperti perjalanan binatang-binatang 
kecil yang berkeliling di atas air (as-sawani). Maka itu adalah perja- 
lanan yang tiada akan putus, selain dengan mati. 


Segolongan yang lain mendakwakan, bahwa mereka itu pintar 
untuk sesuatu urusan. Dan sesungguhnya, tiadalah dimaksud untuk 
mencelakakan manusia dengan pekerjaan itu. Dan ia tiada bernikmat- 
nikmat (bersenang-senang) di dunia. Akan tetapi kebahagiaan adalah 
pada menunaikan hajatnya (kehendaknya) dari nafsu-syahwat dunia. 
Yaitu: nafsu-syahwat perut dan kemaluan (alat vitalnya). Maka mere- 
ka ini lupa kepada dirinya dan menyerahkan cita-citanya kepada 
mengikuti wanita-wanita dan mengumpulkan segala macam kelazatan 
makanan. Mereka makan, sebagaimana binatang ternak makan. Mere- 
ka menyangka, bahwa mereka, apabila mencapai yang demikian, ma- 


335 


ka mereka telah memperoleh kebahagiaan yang penghabisan. Lalu 
yang demikian itu, menyibukkan mereka daripada mengingati Allah 
Ta'ala dan hari akhirat. 


Segolongan menyangka, bahwa kebahagiaan itu adalah pada ba- 
nyaknya harta dan tidak memerlukan kepada lain, disebabkan ba- 
nyaknya gudang-gudang. Maka mereka berjaga (tidak tidur) pada 
malam hari dan memayahkan dirinya pada siang hari pada mengum- 
pulkan harta. Mereka itu payah (capek) dalam perjalanan sepanjang 
malam dan siang. Mereka pulang-pergi pada perbuatan-perbuatan 
yang menyusahkan. Mereka berusaha dan mengumpulkan. Mereka 
tidak makan, selain sekedar perlu, karena loba dan kikir kepada harta 
itu, takut akan berkurang. 


Inilah kesenangan mereka! Pada yang dem'xian itulah, kebiasa- 
an dan gerakan mereka, sampai mereka didapati oleh mati. Maka 
kekallah harta itu di bawah bumi. Atau diperoleh oleh orang yang 
akan memakannya pada nafsu-syahwat dan kesenangan. Lalu adalah 
kepayahan dan kecelakaannya bagi yang mengumpulkan dan kese- 
nangannya bagi yang memakan. Kemudian, mereka yang mengumpul- 
kan harta itu melihat kepada contoh-contoh yang demikian. Dan 
mereka tiada mengambil ibarat. 


Segolongan menyangka, bahwa kebahagiaan itu pada baiknya 
nanya, lancarnya lidah dengan sanjung dan pujian, dengan berbuat-buat 
baik dan berkepribadian. 


Mereka memayahkan diri dalam mengusahakan penghidupan. 
Dan menyempitkan atas dirinya pada makanan dan minuman. Meng- 
gunakan semua hartanya kepada pakaian-pakaian yang bagus dan bi- 
natang-binatang kendaraan yang berharga. Mereka menghiasi pintu 
rumahnya dan apa yang tertuju pandangan manusia kepadanya. 
Sehingga dikatakan, bahwa: dia orang kaya. Bahwa dia mempunyai 
kekayaan. 


Mereka menyangka, bahwa yang demikian itu kebahagiaan. Ma- 
ka cita-cita mereka pada siang hari dan malamnya, ialah pada menye- 
diakan tempat tertujunya pandangan manusia. 


Segolongan yang lain menyangka, bahwa kebahagiaan itu pada 
kemegahan dan kemuliaan diantara manusia dan patuhnya makhluk 
(orang banyak) dengan merendahkan diri dan memuliakannya. Lalu 
mereka mengalihkan cita-citanya kepada menarikkan manusia kepada 
menta atinya dengan mencari kekuasaan dan mengikuti perbuatan-per- 
buatan kesultanan. Supaya tembus perintahnya dengan demikian, ke- 
pada segolongan manusia. Dan mereka berpendapat, bahwa apabila 


336 . 


luas kekuasaan mereka dan rakyatnya patuh kepada mereka, maka 
mereka sudah sangat berbahagia. Dan yang demikian itulah puan 
an yang dicari. 


Inilah kebanyakan nafsu-keinginan pada hati orang-orang yang 
lalai dari ummat manusia. Mereka disibukkan oleh kesukaan meren- 
dah-dirinya manusia kepada mereka, daripada merendahkan diri kepa- 
da Aliah, daripada beribadah kepada Allah dan daripada bertafakkur, 
mengenai akhirat dan tempat kembalinya mereka. 


Di belakang mereka (golongan-golongan yang tersebut di atas), 
terdapat lagi golongan-golongan, yang panjang hinggaannya, melebihi 
dari tujuhpuluh lebih partai. Semua mereka itu telah sesat dan menye- 
satkan dari jalan yang lurus. Mereka sesungguhnya ditarik kepada 
semua yang demikian, oleh keperluan kepada makanan, pakaian dan 
tempat tinggal. Mereka tupa, apa yang dikehendaki oleh tiga hal 
tersebut dan kadar yang mencukupi daripadanya. Dan tertarik kepada 
mereka, permulaan sebab-sebabnya, sampai kepada penghabisan se- 
bab-sebab itu. Dan terbawa mereka oleh yang demikian, kepada rawa- 
rawa yang tidak memungkinkan lagi mereka mendaki daripadanya. 


Maka orang yang tahu cara keperiuan kepada sebab-sebab dan 
kesibukan-kesibukan ini dan tahu tujuan maksud daripadanya, niscaya 
ja tidak akan mengurung diri, pada kesibukan, pekerjaan dan perbuat- 
an, melainkan ia sudah tahu maksudnya, tahu dengan keuntungan dan 
bahagiannya. Dan bahwa tujuan maksudnya, ialah menyediakan ke- 
perluan tubuhnya, dengan makanan dan pakaian. Sehingga ia tidak 
binasa. Dan yang demikian, jikalau ia menempuh jalan menyedikitkan, 
niscaya tersingkirlah kesibukan-kesibukan daripadanya. Dan lapanglah 
hati dan membanyakkan ingatan kepada akhirat. Teralihlah cita-cita 
kepada menyiapkan ingatan itu. Dan jikalau ia melampaui kadar yang 
diperlukan, niscaya banyakiah kesibukan. Sebahagian kesibukan itu 
akan memanggil sebahagian yang lain dan sambung-menyambung, 
sehingga tiada berkesudahan. Maka bercabang-cabanglah kesusahan. 
Dan siapa yang bercabang-cabang kesusahannya di dalam lembah-lem- 
bah dunia, maka Allah Ta'ala tiada akan memperdulikan, dalam 
lembah mana, yang membinasakannya. 


Maka inilah keadaan orang-orang yang terjerumus dalam kesi- 
bukan duniawi. Segolongan timbul kesadaran karena yang demikian. 
Lalu mereka berpaling dari dunia. Maka mereka dihasud oleh setan. 
Dan setan itu tidak mau meninggalkan mereka. Dan setan itu menye- 
satkan mereka pula pada berpaling dari dunia tadi. Sehingga mereka 
terbagi kepada golongan-golongan. Lalu segolongan menyangka, bah- 


337 


wa dunia itu negeri percobaan dan ujian. Dan akhirat negeri bahagia 
bagi tiap-tiap orang yang sampai kepadanya. Sama saja, ia beribadah 
di dunia atau tiada beribadah. Lalu mereka berpendapat, bahwa yang 
benar, ialah mereka membunuh diri, untuk terlepas dari ujian dunia. 
Kepada jalan pikiran inilah, ditempuh oleh golongan-golongan manusia : 
dari penduduk India. Mereka menyerbu ke dalam api dan membunuh 
diri dengan membakar. Mereka menyangka, bahwa yang demikian, 
jalan kelepasan bagi mereka dari ujian-ujian duniawi. 


Segolongan yang lain menyangka, bahwa membunuh diri itu 
tiada akan melepaskan dari ujian. Tetapi — tak boleh tidak —, 
pertama-tama: mematikan sifat-sifat kemanusiaan dan memutuskar- 
nya dari diri, secara keseluruhan. Dan bahwa kebahagiaan itu adalah 
pada memutuskan nafsu-syahwat dan kemarahan. Kemudian, meng- 
hadapkan diri dari jiwa kepada mujahadah (bersungguh-sungguh me- 
merangi hawa nafsu dan berbakti). Dan mereka mengeraskan yang 
demikian atas dirinya. Sehingga sebahagian mereka binasa, disebab- 
Kan kerasnya riadlah (latihan dan perbuatan kebaktian) itu. 


Sebahagian mereka rusak pikirannya dan gila. Sebahagian mere- 
ka sakit dan tersumbat jalan pada ibadah. Sebahagian mereka lemah 
dari mencegah sifat-sifat kemanusiaan, secara keseluruhan. Lalu me- 
nyangka, bahwa apa yang ditugaskan oleh agama itu mustahil. Dan 
agama itu meragukan, tidak mempunyai pokok perpegangan. Lalu ia 
jatuh dalam ilhad (ingkar adanya Tuhan). | 


Dan bagi sebahagian mereka, lahir pemikiran, bahwa kepayahan 
ini semuanya bagi Allah. Dan Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada 
ibadah hamba-hambaNya. Ia tiada berkurang oleh kedurhakaan orang 
yang durhaka, Dan Ia tiada bertambah oleh kebaktian orang yang 
berbakti kepadaNya. Lalu mereka itu kembali kepada nafsu syahwat. 
Dan menempuh jalan semua boleh Mereka itu melipatkan tikar aga- 
ma dan membatalkan hukum-hukumnya. Mereka mendakwakan, bah- 
wa yang demikian itu, termasuk sebahagian dari kebersihan tauhid 
mereka, dimana mereka meyakini (ber-i'tikad), bahwa Allah tidak 
memerlukan kepada ibadah hambaNya. 


Segolongan menyangka, bahwa yang dimaksudkan dari ibadah 
itu, ialah: mujahadah. Sehingga hamba itu sampai dengan ibadahnya 
kepada mengenal (ma'rifah) Allah Ta'ala. Apabila ma'rifah itu telah 
berhasil, maka ia telah sampai kepada maksud. Dan sesudah sampai 
itu, ia tidak memerlukan lagi kepada wasilah (jalan) dan helah (daya- 
upaya). Lalu mereka meninggalkan usaha dan ibadah. Mereka men- 
dakwakan, bahwa tempatnya telah meninggi pada mengenal Allah 


338 


Subhanahu wa Ta'ala. Tak usah lagi melaksanakan tugas- tugas agama 
(at-takaaliif). Dan tugas-tugas agama itu sesungguhnya ditugaskan ke- 
pada orang-orang awam. 


Dibalik ini terdapat lagi aliran-aliran batil dan kesesatan-kesesat- 
an besar, yang panjang hinggaannya,kepada jumlah yang sampai tw- 
juhpuluh partai lebih. Dan yang terlepas daripadanya, hanyalah suatu 
partai saja. Yaitu: yang menjalani apa yang diperbuat Rasulu'"llah 
s.a.w. dan shahabat-shahabatnya. Yaitu: ia tidak meninggalkan dunia 
secara keseluruhan, Dan ia tidak mencegah semua nafsu-syahwat, 
secara keseluruhan. Adapun dunia, maka diambilnya sekedar perbe- 
kalan. Adapun hawa-nafsu, maka dicegahnya apa yang keluar dari 
keta'atan kepada agama dan akal pikiran. Ia tidak mengikuti setiap 
nafsu-syahwat. Dan ia tidak meninggalkan setiap nafsu-syahwat. Akan 
tetapi diikutinya keadilan. Tidak ditinggalkannya setiap sesuatu dan 
tidak dicarinya setiap sesuatu dari dunia. Akan tetapi, ia tahu maksud 
tiap-tiap apa yang dijadikan dari dunia. Dan dijaganya diatas batas 
maksudnya. Lalu ia mengambil dari makanan, apa yang menguatkan 
badan kepada ibadah. Dan dari tempat tinggal, apa yang menjaganya 
dari pencuri, panas dan dingin. Dan dari pakaian begitu juga. Sehing- 
ga apabila hatinya telah kosong dari kesibukan badan, niscaya ia 
menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cita-cita yang sebe- 
narnya. la menyibukkan diri dengan dzikir dan fikir sepanjang umur. 
Ia tetap memperhatikan siasat nafsu-syahwat dan mengintipnya. Se- 
hingga tidak melampaui batas-batas wara' dan tagwa. Uraian yang 
demikian tiada akan diketahui, selain dengan mengikuti partai yang 
terlepas dari kesesatan. Dan mereka, ialah: para shahabar. 


Sesungguhnya Nabi s.a.w. tatkala bersabda: 
5 " rr Lo. 
“ | . . | 
YA 15 (—- LG 
(Am-naajii minhas waahidah). 
Artinya: 
”Yang terlepas daripadanya, hanyalah satu partai”. 


Lalu mereka bertanya: '”Wahai Rasulu'llah! Siapakah mereka?” 
Nabi s.a.w menjawab: 


LES TB BU 
(Abtus-sunnati Broo | 


330. 


Artinya: 


Lalu ditanyakan: ?”'Siapakah Ahlussunnah wal-jama ah itu?” 


Nabi s.a.w menjawab: 
SE, Ma Ui 


(“Maa ana 'alihi wa ik 
Artinya: 
"Apa yang aku padanya dan shahabat-shahabatku” (1). 


Adalah para shahabat itu di atas jalan di tengah-tengah dan di 
aras jalan yang terang, yang telah kami uraikan dahulu. Sesungguh- 
nya mereka tidaklah mengambil dunia untuk dunia, tetapi untuk aga- 
ma. Mereka tidak menjadikan dirinya rahib (orang bertapa) dan me 
ninggalkan dunia (berhijrah dari dunia) secara keseluruhan. Mereka 
dalam segala urusan tidak terlalu kurang (tafrithh dan tidak melam- 
paui batas (ifrath). Tetapi, adalah pekerjaan mereka diantara yang 
demikian, yaitu: sedang. Dan yang demikian itu, ialah: adil dan di 
tengah-tengah di antara dua tepi. Dan itu, keadaan yang lebih disukai 
oleh Allah Ta'ala, sebagaimara telah disebutkan dahulu pada bebera- 
pa tempat. 


Wa'Ilahu A'lam — Allah Yang Maha-tahu! 
Telah tammat (sempurna) Kirab tercelanya dunia. Segala pujian 
bagi Allah, pada permulaan dan pada penghabisan. Kiranya Allah 


mencurahkan rahmat dan sejahtera kepada Penghulu kita Muham- 
mad, kepada keluarga dan shahabat-shahabatnya. 





(1) Diriwayatkan At-Termidzi dari Abdullah bim “Amr dan dipandang hadits ini baik 
(hasan). Dan dirawikan Abu Daud dari Mu'awiyah dan Ibnu Majah dari Anas dan 
'Auf bin Malik dan isnad-isnadnya baik. 


340 


KITAB TERCELANYA KIKIR DAN TERCELANYA CINTA 
HARTA 


YAITU: KITAB KETUJUH DARI RUBU' YANG MEMBINASA- 
KAN, DARI ae aa “ULUMIDDIN, 


Sesal pujian Sapa Ain yang Pan  Menenn pujian, 
disebabkan rezeki yang berkembang, yang dianugerahkanNya, yang 
menghilangkan melarat sesudah putus asa, yang menjadikan makhluk 
dan meluaskan rezeki, Ia mencurahkan kepada orang-orang bekerja, 
bermacam-macam harta. Dan mencoba mereka pada harta-harta itu, 
dengan pertukaran segala hal-keadaan. Ia membulak-balik mereka pa- 
da harta-harta itu, diantara sukar dan mudah, kaya dan miskin, loba 
dan putus asa, kaya dan bangkerut (failitp, lemah dan bertenaga, 
rakus dan gana'ah (mencukupkan apa yang ada), kikir dan pemurah, 
gembira dengan yang ada dan sedih atas yang hilang, mengutamakan 
diri sendiri dan membelanjakan kepada orang lain, merasa lapang 
dan takut miskin, memboros dan terlalu menghemat, rela dengan 
sedikit dan memandang hina dengan yang banyak. 


Semua itu untuk dicobaNya mereka, siapakah diantara mereka 
yang lebih baik amal perbuatannya. Dan Ia melihat, siapakah diantara 
mereka yang memilih dunia, untuk ganti akhirat. Dan mencari ganti 
dan berpaling dari akhirat. Dan mengambil dunia sebagai simpanan 
dan pembantunya. 


Selawat kepada Muhammad yang telah memansukhkan (memba- 
talkan agama-agama yang lain, dengan Agama yang dibawanya. Ia 
melipatkan segala agama dan kepercayaan, dengan syari'at yang di- 
sampaikannya. Dan kepada keluarga dan shahabat-shahabatnya yang 
menjalani jalan Tuhannya dengan patuh. Curahkanlah kesejahteraan 
yang banyak kepada mereka! 


Adapun kemudian, sesungguhnya fitnah dunia itu banyak cabang 
dan seginya, luas sudut dan sampingnya. Akan tetapi, harta itu yang 
terbesar fitnahnya dan lebih lengkap ujiannya. 


Lebih besarnya fitnah pada harta itu, ialah: bahwa tiada se- 
orangpun yang tiada memerlukan kepada harta. Kemudian, apabila 
harta itu diperoleh, maka tiada selamat (dari kejahatan yang ditimbul- 
kan oleh harta). Kalau harta itu tidak dipunyai, maka terjadilah 
kemiskinan yang mendekatkan kepada kekafiran. Dan kalau harta itu 


341 


diperoleh, niscaya terjadilah kedurhakaan, yang akibatnya tiada lain, 
selain kerugian. 


Kesimpulannya, bahwa harta itu tiada terlepas dari fawdah dan 
bahaya. Faedahnya termasuk yang melepaskan dan bahayanya terma- 
suk yang membinasakan. Membedakan antara kebajikan dan kejahat- 
annya itu termasuk hal yang sulit, yang tidak mampu membedakan- 
nya, selain orang-orang yang mempunyai mata hati (bashirah) pada 
agama, dari ulama-ulama yang mendalam ilmunya. Tidaklah mereka 
yang tahu hanya gambaran ilmu, lagi yang tertipu. 


Uraian yang demikian itu penting secara tersendiri. Maka apa 
yang telah kami sebutkan pada "Kitab Tercelanya Dunia”, tidaklah 
ditinjau mengenai harta khususnya. Akan tetapi, mengenai dunia w- 
mumnya. Karena dunia itu, mencakup tiap-tiap keuntungan yang sege- 
ra. Dan harta itu setengah dari bahagian-bahagian dunia. Kemegah- 
an itu setengah bahagian dunia. Mengikuti nafsu-keinginan perut dan 
kemaluan itu setengah bahagian dunia. Kesembuhan dari marah, de- 
ngan hukum amarah dan dengki itu setengah bahagian dunia. Som- 
bong dan mencari ketinggian itu setengah bahagian dunia. 


Dunia itu mempunyai bahagian-bahagian yang banyak. Dan se- 
muanya itu, dikumpulkan oleh setiap apa yang ada keuntungan yang 
segera bagi manusia padanya. Dan tinjauan kami sekarang pada Kitab 
ini, adalah mengenai harta saja. Karena pada harta itu, banyak baha- 
ya dan kebinasaan. Dan manusia lantaran tidak mempunyai harta, 
bersifat miskin. Dan dari adanya harta, bersifat kaya. Miskin dan 
kaya itu adalah dua keadaan yang mendatangkan percobaan dan uji- 
an. 


Kemudian, orang yang tiada mempunyai harta, mempunyai dua 
keadaan: gana'ah (merasa cukup apa adanya) dan /oba. Yang satu 
adalah tercela dan yang satu lagi adalah terpuji. 


Dan orang yang loba, mempunyai dua keadaan: loba pada 
yang ada di tangan manusia lain. Dan menyiapkan diri, bagi peker- 
jaan-pekerjaan dan perusahaan-perusahaan, serta tiada mengharap- 
dari bantuan makhluk. 


Loba itu yang terjahat dari dua keadaan tersebut. Dan orang 
yang memperoleh (yang berpunya), mempunyai dua keadaan juga: 
menahan, disebabkan kuatnya kekikiran dan kelobaan dan mem- 
belanjakan. Yang satu tercela dan yang satu lagi terpuji. 


Orang yang membelanjakan hartanya itu, mempunyai dua ke- 
adaan: memboros dan berhemat. Yang terpuji, ialah: berhemat. 


34) 


Inilah hahal yang menyerupai satu deng'n Jainnya. Dan me- 
nyingkapkan tutup dari yang tidak terang ini, adalah penting. Dan 
kami akan menguraikan yang demikian pada empartbelas pasal insya 
Allah Ta'ala. Yaitu: penjelasan tercelanya harta, kemudian terpu- 
jinya. Kemudian, penguraian faedah harta dan bahayanya. Kemudian, 
tercelanya rakus dan loba. Kemudian obat rakus dan loba. Kemudian, 
keutamaan sifat pemurah. Kemudian, hikayat (ceritera) orang-orang 
pemurah. Kemudian, tercelanya kikir. Kemudian, ceritera orang-orang 
kikir. Kemudian, mengutamakan orang lain (akitsar) dan kelebih- 
annya. Kemudian, batas kemurahan dan kekikiran. Kemudian, obat 
kikir. Kemudian, kumpulan tugas-tugas mengenai harta. Kemudian, 
tercelanya kaya dan terpujinya miskin-insya Allah Ta'ala. 


PENJELASAN: tercelanya harta dan makruh mencintainya. 
Allah Ta'ala berfirman: 


AFI 


2d ol oh dki “ 
Aa D1, bae G1 Lama Apa ANN 


". MU sala 


(Yaa-ayyuhalk-ladziina dna laa dalem amWwa- pakean wa 1g 
aulaa dukum “an dzikri-laahi wa man yaf-'“al dzaa-lika fa-ulaa-ika 
humul-khaasiruun) 

Artinya : 

?Hai orang-orang yang beriman! Janganlah harta-bendamu dan 
anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Dan siapa yang 
berbuat begitu, itulah orang-orang yang menderita kerugian”. S.Al- 
Munafigun, ayat 9. 


Allah Ta'ala berfirman: 


Pa o ! # "2 9 
2 Hk 170 Lp Pe Na 22 Aang Cara 
ol ra FA ML, ha PN 315 battel 


(Innamas amwaa-lukum wa aulaa-dukum #icastias, wal-laahu “indahu 
ajrun “adhiim). 
Artinya: 
? Harta-benda dan kid asshain hanyalah menjadi fitnah. Dan disisi 
Allah ada pahala yang besar”. S.At-Taghabun, ayat 15. 

Maka siapa yang memilih harta dan anaknya atas apa yang pada 
sisi Allah, niscaya ia merugi dan tertipu dengan kerugian besar. 


343. 


- Allah “Azza wa Jalla berfirman : 

0 Ip —e. dg” 172 SO. ot 

EA (an r, AN Kura Oka 
2 07 or Yks 22 
al.» 0,—- R DJ KY Gia es 

(Man kaana yuriidul-hayaatad-dun-ya wa ziinataha, nuwaffi ilaihim 
a-maalahum fiihaa, wa hum fiihaa laa yub-khasuun). 
Artinya: 
"Siapa yang ingin kepada kehidupan dunia dan perhiasannya, Kami 


' Sempurnakan kepadanya perbuatannya itu di dunia ini dan mereka 
tidak dirugikan”. (S. Hud, ayat 15) 


Allah Ta'ala berfirman : 


p9L 9 AN aae Tor 
Ve ap. San gt ESA 5 


(Innal-insaana la-yath-ghaa, gn ra-aahus-faghnaa). 


Artinya: 
Sesungguhnya manusia itu bertindak melanggar batas. Disebabkan 
dia melihat dirinya serba cukup”. (S. Al-“Alag, ayat 6—7) 


Maka tiada daya dan upaya, melainkan dengan Allah yang 
Mahatinggi dan Mahabesar. 


Allah Ta'ala berfirman: 
31 € & 33 oo” 
1) Aa AI 
(Alhaa-kumut-takaa- tsun). 


"Kamu di lalaikan oleh perlombaan memperbanyak (kekayaan)”. 
(S. At-Takatsur, ayat 1) 
Rasulullah s.a.w. bersabda: 


LAM ISI ME Sy 23 


?-07ypo 2 ) 


ID LX 


(Hu'b-bulmaali wa'sy-syarafi yunbitaaninnifassa fi-galbi kamaa yur- 
bitu-maa-u'-bagia. 


Artinya : 


Cinta - harta- dan kertulaai itu menumbuhkan nifag (sifat orang 
munafik) dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayuran”. (4) 


Nabi s.a.w. bersabda: 


ee? . “3 £/ ii sit 2 
ap Tai Ta una 


z 


(Maa dzi' baani dlaari-yaani ursilaa fii Zariibati Nala piala 
ifsaadan fiihaa, min bubbisy-syarafi wal-maali wal-jaahi fii diinir- 
rajulil-muslim). 

Artinya: 

"Tidaklah dua ekor serigala yang buas, yang dilepaskan dalam 
kandang kambing lebih banyak merusakkan, dibandingkan dengan 
cinta harta dan kemegahan, pada agama seorang muslim” (2). 

Nabi s.a.w. bersabda: ”Binasalah orang-orang yang membanyak- 
kan harta, selain orang yang berbuat dengan hartanya pada hamba 
Allah: begini-begini. Dan amat sedikit mereka yang begitu” (3). 

Ditanyakan kepada Nabi s.a.w.: '' Wahai Rasulullah! Yang ma- 
nakah dari ummatmu yang jahat? Nabi s.a.w. menjawab: ”Orang- 
orang kaya”. (4). 


Nabi s.a.w. bersabda: ''Akan datang sesudahmu suatu kaum, 
yang memakan makanan dunia yang baik-baik dan berwarna-warna. 
Mereka mengendarai kuda yang cantik dan berwarna-warna. Menga- 
wini wanita tercantik dan berwarna-warna. Memakai kain yang ter- 
cantik dan berwarna-warna. Mereka mempunyai perut yang tiada 
kenyang dari makanan sedikit. Mempunyai nafsu yang tidak merasa 


(1). Kata Al-'Iragi, bahwa ja tidak pernah menjumpai hadits ini, dengan bunyi 
demikian. 

(2. Dirawikan At-Tirmidzi dan An-Nasa-i dari Ka'ab bin Malik, hasan shahih. 

(3). Dirawikan Ath-Thabrani dari Abdurrahman bin Abza dan dirawikan Ahmad dari 
Abi Sa'id. Dan sepakat Al-Bukhari dan Musiim dari Abu Dzar. 

(4). Kata Al-'Iragi, bahwa ia tidak menjumpai dengan kata-kata yang demikian. 


345 


cukup dengan yang banyak. Mereka berhenti di atas dunia, berpagi 
dan bersore hari kepada dunia. Mereka mengambil dunia itu menjadi 
Tuhan yang disembah, tidak Tuhan yang disembah mereka sendiri. 
Mereka mengambil Tuhan, selain Tuhan mereka. Kepada urusan du- 
nialah, mereka berkesudahan. Mereka mengikuti hawa-nafsunya. Ma- 
ka cita-cita dari Muhammad bin Abdullah, bagi siapa yang mendapati 
zaman itu, dari sesudah, sesudah kamu dan di belakang, belakang 
kamu, bahwa ia tidak memberi salam kepada mereka. Tidak mengum- 
jungi orang-orang sakit mereka. Tidak turut mengantar jenazah-jena- 
zah mereka. Dan tidak memuliakan orang besar mereka. Maka siapa 
yang berbuat demikian, niscaya ia telah menolong menghancurkan 
Islam” (1). 
Nabi s.a.w. bersabda: 
9 4 10/93 y 


AO Ip NA Aa Ck, 


331 TEA CP 17 
(Dara wud-dun-ya li-ahlihaa, man akhadzad-dun-ya fauga maa 
yakfiihi, akhadza hatfahu wa huwa iaa yasy-'ur). 
Artinya: 
“Tinggalkanlah dunia, untuk yang mempunyainya! Siapa yang meng- 
ambil dari dunia di atas yang mencukupinya, niscaya ia telah meng- 
ambil kebinasaannya. Dan ia tidak merasa yang demikian”. (2). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


Lam Pa £ e £ parut ea AA 
. 2 
Kaban Hindia -. 3:5 PIALA 3 
Loraka -. Ae 0-0 104 bacem 2 


“Wagaulubinu Kn maalii-maalii wa hal laka min maalika, illaa 
maa akalta, fa-afnaita, au labista, fa-abl aita au tashad-dagta, fa-am- 
dlaita). 


Artinya: 


"Anak Adam itu berkata: "Hartaku-hartaku!” Adakah bagimu dari 
hartamu, selain apa yang telah engkau makan? Maka telah engkau 


(I). Dirawikan Ath-Thabrani dari Abi Umamah. Dan sanadnya dia'if. 
(2). Dirawikan Al-Bazzar dari Anas. Hadits ini dipandang lemah oleh Ibnu Hibban. 


346 


hancur-binasakan. ' Atau yang engkau pakai. Maka telah engkau 
burukkan. Atau telah engkau sedekahkan. Maka telah engkau laku- 
kan”. (3). 

Seorang laki-laki bertanya: ”” Wahai Rasulullah! Mengapa aku 
tidak menyukai mati? : 

“Lalu Rasulullah s.a.w. bertanya: "Adakah padamu harta?”. 

la menjawab: ''Ya, ada wahai Rasulullah”. 

Maka Nabi s.a.w. bersabda: ”'Bawalah hartamu di hadapanmu! 
Sesungguhnya hati orang mukmin itu bersama hartanya. Jikalau di- 
bawanya di depannya, niscaya ia menyukai untuk menghubunginya. 
Dan jikalau dibawanya di belakangnya, niscaya ia menyukai untuk 
meninggalkannya”. (4). 

Nabi s.a.w. bersabda: 

Oo Lho Ope Int, TR 


Te PSSI, Ban yi 


AAS SL LN IIS 


"2 o a3 J3 3) ax 
5 PAKA AN IA) iki 


(Akhillaa-u bni Aadama Rana akta yatba' Ra ilaa gabdli 
ruhihi. Wa'tstsaanii ilaa gabrihi wa'ts-tsaalitsu ilaa mahsyarihi. Fa- 
Nadzi yatba'uhu ilaa gabdili ruuhihi fa huwa maaluhbuu. Wa'Iladzi 
yatha'uhu ilaa gabrihi fa huwa ahluhu. Wa'llaadzi yatba'uhu ilaa 
mahsyarihi fa huwa 'amaluhu). 


Artinya: 


"Teman anak Adam itu tiga: yang satu mengikutinya sampai kepada 
nyawanya diambil. Yang kedua sampai kekuburannya. Dan yang ke- 
tiga sampai ke tempat berkumpulnya (di padang mahsyar). Maka yang 
mengikutinya sampai kepada nyawanya diambil, ialah: hartanya. Yang 
mengikutinya sampai ke kuburannya, lalah: sak ya. Dan yang 


(3). Dirawikan Muslim dari Abdullah bin Asy-Syukhair dan Abu Hurairah. 
(4). Menurut Al-Iragi, ia tidak menjumpai hadits tersebut. 


347 


mengikutinya sampai ke padang mahsyar, ialah: amalnya” (5). Saha- 
bat-sahabat Nabi Isa a.s. tal-hawariyyun) bertanya kepada Nabi Isa 
a.s.: “Bagaimana engkau dapat berjalan atas air dan kami tidak 
sanggup yang demikian?” 


Laju Nabi Isa a.s. bertanya kepada mereka: ”'Apa kedudukan 
dinar dan dirham padamu ?”. 


Mereka itu menjawab: ” Baik !”. 


Nabi Isa a.s. lalu berkata: "Tetapi keduanya itu dan lumpur 
padaku sama”. 
Salman Al--Farisi menulis surat kepada Abid-Darda r.a., yang isinya:- 


Hai saudaraku! Awaslah, bahwa engkau mengumpulkan dari 
dunia, apa yang tidak engkau tunaikan ke syukurannya. Sesung- 
guhnya aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: '' Dibawakan 
orang yang mempunyai dunia, yang menta'ati Allah di dalam 
dunia. Dan hartanya di hadapannya. Setiap kali titian (Ash-shi- 
ratul-mustagim) mereng, disebabkan orang itu, lalu hartanya 
berkata kepadanya: '”'Lalulah terus! Sesungguhnya engkau telah 
menunaikan hak Allah padaku”. 


Kemudian, dibawakan orang yang mempunyai dunia, yang tiada 
menta'ati Allah di dalam dunia. Dan hartanya di antara dua ba- 
hunya. Setiap kali titian (Ash-shiratul-mustagim) mereng, 
disebabkan orang -itu, lalu hartanya berkata kepadanya: ”'Celaka 
engkau, bahwa engkau tidak menunaikan hak Allah padaku”. 


Maka senantiasalah seperti yang demikian, sehingga harta itu 
mendo'akan dengan kecelakaan dan kebinasaan. (1). 


Tiap-tiap apa yang telah kan.i bentangkan pada Kitab Zuhud 
dan kemiskinan, tentang tercelanya kaya dan terpujinya miskin, se- 
muanya itu kembali kepada: tercelanya harta. Maka kami tiada akan 
memanjangkan, dengan mengulang-ulanginya. Demikian pula tiap-tiap 
apa yang telah kami sebutkan tentang: fercelanya dunia, maka men- 
cakup tercelanya harta, secara umum. Karena harta itu sendi dunia 
yang terbesar. Dan sesungguhnya akan kami sebutkan sekarang, apa 
yang datang dari agama, mengenai harta khususnya. Nabi s.a.w. 
bersabda: | 


(5). Dirawikan banyak orang. Diantaranya: Ahmad dan Ath-Thabrani dari An-Nu'man 
bin Basyir, dengan isnad yang baik. 

(3). Riwayat ini terdapat perselisihan. Menurut Al-Baihagi, Abid-Darda' yang menulis 
surat kepada Salman Al-Farisi. Dan kata Al-Baihagi, hadits mungathi (putus 
isnadnya). 


348 


2 & 1 g “ 1 
SANG, Yep Gu 3 AGAN P 5 
£ at Pad 3 
S aka L 
zaa maatal-“abdu, gaalatil-malaikatu, maa gaddama? wogaalan-naa- 
. maa khallafa?). 
Artinya: 


” Apabila mati seorang hamba, maka malaikat bertanya: "'Apa yang 
dibawanya? Dan manusia bertanya: "Apa yang ditinggalkann ya?” (2). 


Nabi s.a.w. una 
Lag 
Ka — ne “3 
(Laa PA PI aa fatuhibbuddum- un. 
Artinya: | 


?Jangan engkau mengambil sawah ladang, nanti engkau mencintai 
dunia!” 3). 


Al-atsar (ucapan para shahabat dan orang-orang termuka), di- 
antara lain, ialah: Di riwayatkan, bahwa seorang laki-laki. memaki 
Abid-Darda'r.a. Dan diperlihatkannya Abid-Darda' itu orang jahat. 
Lalu Abid-Darda' berdo'a: ''Wahai Allah Tuhanku! Siapa yang ber- 
buat jahat kepadaku, maka sehatkanlah tubuhnya, panjangkanlah 
umurnya dan banyakkanlah hartanya !”. 


Maka perhatikanlah, bagaimana ia melihat, bahwa banyaknya 
harta itu bencana penghabisan, serta sehatnya badan dan panjangnya 
umur. Karena, tak boleh tidak, bahwa harta itu akan membawa kedur- 
hakaan. 


Ali r.a. meletakkan uang sedirham di atas tapak tangannya. Ke- 
mudian, berkata: ” Sesungguhnya engkau, selama engkau tidak keluar 
dari pada aku, niscaya engkau tidak bermanfa'at bagiku”. 


Di riwayatkan, bahwa Umar ra. mengirim suatu Pa ai 
(hadiah) kepada Zainab binti Jahsyin (istri Nabi s.a.w.). Lalu Zainab 
bertanya: ” Apa ini?”. 


Mereka, yang membawa hadiah itu menjawab: ” Dikirim oleh 
Umar bin Khattab kepada engkau”. 


(2). Dirawikan Al-Baihagi dari Abu Hurairah. 
(3). Dirawikan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud, isnad shahih. 


349 


Beliau menjawab:” Kiranya Allah mengampuni Umar!”. 


Kemudian, beliau buka tutupnya yang ada padanya. Lalu beliau 
potong dan menjadikannya beberapa berkas. Dan dibagi-bagikannya 
pada keluarganya, familinya dan anak-anak yatim. Kemudian, ia 
mengangkat kedua tangannya dan berdo'a: ''Wahai Allah Tuhanku! 
Janganlah aku memperoleh lagi pemberian Umar sesudah tahunku 
ini!” 

Maka adalah Zainab binti Jahsyin istri Rasulullah s.a.w. yang 
pertama, yang mengikutinya ke alam baka.. 


Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: Demi Allah! Tiadalah sese- 
orang yang memuliakan dirham, melainkan dia di hinakan oleh Allah”. 


Ada yang mengatakan, bahwa dinar dan dirham pertama yang 
diperbuat itu, telah diangkat oleh Iblis. Kemudian, diletakkannya atas 
dahinya. Kemudian, dipeluknya, seraya ia berkata: ''Siapa yang 
mencintai engkau berdua, maka dia itu budakku yang sebenarnya”. 


Sumaid bin “Ajlan berkata: "Sesungguhnya dirham dan dinar itu 
kesusahan orang-orang munafik, mereka dihalau dengan dirham dan 
dinar itu ke neraka”. 


Yahya bin Ma'adz berkata: ''Dirham itu kala-jengking. Jikalau 
engkau tidak mengetahui jampinya, maka janganlah engkau mengambil- 
nya! Karena, jikalau ia menyengat engkau, niscaya engkau dibunuh oleh 
racunya”. | 

Lalu orang bertanya: ” Apakah jampinya itu?” 

Yahya bin Ma'adz menjawab: ''Mengambilnya dari yang halal 
dan meletakkannya pada yang benar”. | 

Al-'“Ala bin Ziyad berkata: ""Tergambar bagiku dunia dan di 


atasnya . dari semua perhiasan. Lalu aku berkata: "Aku berlindung 
dengan Allah dari kejahatan engkau''. 


Dunia itu lalu menjawab: "Jikalau menyukakan kamu, bahwa 
Allah melindungi engkau daripadaku, maka marahilah dirham dan 
dinar! Yang demikian itu, karena dirham dan dinar, keduanya itu dunia 
seluruhnya. Karena dengan dirham dan dinar, orang akan sampai 
kepada semua macam dunia. Maka siapa yang sabar dari dirham dan 
dinar, niscaya ia sabar dari dunia”. 


Mengenai yang demikian, di katakan dengan inadah:- 


Sesungguhnya aku mendapat, 
maka jangan engkau menyangka yang lain . 


350 


Bahwa wara' itu, 
adalah di sisi dirham ini......... 


Apabila engkau telah menguasai dirham, 
kemudian engkau tinggalkan. 

Maka ketahuilah, 

bahwa tagwamu itu tagwa muslim sejati. 


Pada yang demikian itu, dikatakan orang pula dengan madah:- 


Jangan engkau tertipu, 

oleh manusia yang bajunya bertambal ! 
Atau kain sarungnya yang terangkat 
diatas tulang betisnya. 


Atau tepi dahinya, 
yang tampak padanya 
bekas yang sudah 

di hilangkannya. 


Perlihatkanlah 

kepadanya dirham, . 

niscaya engkau akan ketahui, 
cintanya atau wara nya! 


Diriwayatkan dari Maslamah bin Abdulmalik, bahwa ia berkun- 
jung kepada Umar bin Abdul-aziz r.a. ketika sedang sakit yang mem- 
bawa kepada wafatnya. Maslamah berkata: '”” Wahai Amirul-mu'mi- 
nin! Engkau telah berbuat suatu perbuatan, yang belum pernah diper- 
buat oleh seseorang sebelum engkau. Engkau tinggaikan anak engkau, 
yang tiada bagi mereka dirham dan dinar”. Dan adalah Umar bin 
Abul-aziz mempunyi tigabelas orang anak. 


Umar bin Abdulaziz r.a. lalu menjawab:” Dudukanlah aku!”. 


Lalu mereka mengangkatnya untuk dapat duduk. Maka ia ber- 
kata: "Adapun katamu, bahwa aku tiada meninggalkan dinar dan 
dirham bagi mereka, makasesungguhnya zku tiada melarang mereka 
untuk berhak. Dan tiada aku berikan mereka, hak orang lain. Sesung- 
guhnya anakku adalah salah satu dari dua orang: adakalanya, ia 
orang ta'at kepada Allah. Maka Allah cukup baginya dan Allah itu 
melindungi orang-orang shalih. Adakalanya, ia orang ma'siat (durha- 
ka) kepada Allah. Maka aku tiada perduli apa yang terjadi”. 


Diriwatakan, bahwa Muhammad bin Ka'ab Al-Oaradhi (terma- 
suk golongan tabi'in, penduduk Madinah) memperoleh harta banyak. 


351 


Orang lalu berkata kepadanya: ''Kalaulah kiranya engkau simpan untuk 
anak engkau, sesudah engkau''. 


Muhammad bin Ka'ab menjawab: ”'Tidak! Akan tetapi, aku 
akan menyimpannya bagi diriku pada sisi Tuhanku. Dan aku petaruh 
Tuhanku bagi anakku”. 


Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Abu Ab- 
dirabbih (seorang zahid di Damsyik): Wahai saudaraku! Jangan 
engkau pergi dengan buruk dan engkau tinggalkan anak-anak engkau 
dengan baik”. 

Abu Abdi Rabbih lalu mengeluarkan dari hartanya, seratus ribu 
dirham. 


Yahya bin Ma'adz berkata: ”' Dua mala-petaka (mushibah) yang 
belum pernah didengar oleh orang-orang dahulu dan orang-orang 
kemudian seperti itu, bagi seorang hamba Allah mengenai hartanya, 
ketika matinya”. 

Lalu ia ditanyakan : ” Apakah dua mala-petaka itu?”. 


Yahya bin Ma'adz menjawab: ” Diambil daripadanya semuanya 
dan ditanyakan kepadanya semuanya”. 


PENJELASAN: terpujinya harta dan berhimpun diantara puji dan 
cela. 


Ketahuilah kiranya, bahwa Allah Ta'ala menamakan harta itu 
kebajikan (khair) pada beberapa tempat dari KitabNya yang mulia. 
Allah “Azza wa Jalla berfirman: 


“Jo Loceng (es LL. 


Dll Sada ARA na, 3 2 


Pd 


139 P3 


“ 
NA. AI 3 TIA . Jr Es 


(In taraka khaira-ril-weshiyya-tu lil-waatidaini wal-agrabiina bil-ma'- 
ruufi, haggan Ba bean | 
Artinya: 


Kalau ia meninggalkan khair (harta), supaya berwasiat untuk ibu- 
bapaknya dan kerabat menurut patut. Hal yang parut bagi orang- 
orang yang memelihara dirinya — dari kejahatan — 

(S. Al-Bagarah, ayat 180). 


352 


Rasulullah s.a.w. bersabda: 


Kas 3 3 3 TN Ea Kelba 
EN | 2 
CON DJ 5 
PA 
(Ni mai-maalu 'sh-shaatihu Ji'r-rajuli'sh-shaalih). 
Artinya: 


"Alangkah baiknya harta yang baik bagi orang yang baik” (). 


Setiap yang datang pada Agama (tersebut pada Al-Our'an dan 
hadits), tentang pahala sedekah dan hajji, maka itu adalah pujian 
kepada harta. Karena tidak mungkin tercapai yang dua tadi, selain dengan 
harta. 


Allah Ta'ala berihan 


AB. AP 1 aa Ode ARA Kaka 
5 Tea Aa KP Wa GA 


(Wa yastakh-rijaa kanza-humaa, rahmatan min-rabbika). 

Artinya: | | 

"Dan keauanya (dua orang anak yatim) itu, akan mengambil simpan- 

annya, hal ini adalah suatu karunia (rahmat) dari Tuhan engkau”. 
(S. Al-Kahf, ayat 82). 


Allah Ta'ala berfirman, yang mengaruniakan kepada hamba- 
hambaNya: 


o Na, 0. #27 KA Ga Nan 
-. ' - 01 03, 
Wal.gbes 


Wa yumdid-kum b-amwaslim wa baniina, wa yajal lakum jannaatin 
wa yaj-'al jakum anhaaraa) 


Artinya: | 
”DiberikanNya kepada kamu harta dan anak-anak dan diadakanNya 
kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kamu”. (S. Nuh. ayat 12). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


TN KA Ate An 


(I) Dirawikan Ahmad dan Ath-Thabari dari 'Amr bin Al-ash, dengan sanad shahih. 





353 


(Kaada' -fagru an-yakuuna kufran). 
Artinya: 
”Hampirlah ke miskinan itu menjadi ke kufuran”. (I). 


Itu adalah pujian kepada harta. Dan anda tiada akan mengerti, 
segi mengumpulkan harta itu, sesudah dicela dan dipuji. Kecuali de- 
ngan anda mengetahui hikmah harta, maksudnya, bahayanya dan 
celakanya. Sehingga tersingkap bagi anda, bahwa harta itu baik dari 
suatu segi dan buruk dari suatu segi. Dan harta itu terpuji dari segi 
dia itu baik dan tercela dari segi dia itu jahat. Maka tidaklah harta itu 
baik semata-mata dan tidaklah harta itu jahat semata-mata. Akan 
tetapi, harta itu sebab bagi dua hal tersebut ke seluruhannya. Tidak ini 
sifatnya, lalu terpuji — tidak mustahil — sekali dan tercela pada kali 
lainnya. Akan tetapi, orang yang mempunyai bashirah (mata-hati) 
yang dapat membedakan, akan mengetahui, bahwa yang terpuji dari 
harta itu, tidak tercela. Dan penjelasannya, ialah dengan memahami 
dari apa yang telah kami sebutkan, pada ''Kitab Syukur”, dari pen- 
jelasan kebajikan-kebajikan dan penguraian tingkat-tingkat nikmat. 
Dan kadar yang mencukupi padanya, ialah: bahwa yang menjadi 
tujuan orang-orang yang pintar dan yang mempunyai bashirah, ialah: 
kebahagiaan akhirat. Yaitu: nikmat yang kekal dan milik yang tetap. 
Dan tujuan kepada ini, adalah kebiasaan orang-orang mulia dan 
orang-orang pintar. Karena ada orang bertanya kepada Rasulullah 
s.a.w.: '”Siapakah manusia yang termulia dan terpandai?”. 


Maka Rasulullah s.a.w. ask 
032103) 7 $ s- G 


(NN SIA 3, Te Pa 


(Ak-tsaruhum lil-mauti dzikran wa asyadduhum lahus-ti'dadan). 
Artinya: 

”Mereka yang terban yak ingat kepada mati dan yang sangat siap bagi 
mati”. (2). 


Kebahagiaan ini tiada akan tercapai, selain dengan tiga jalan di 
dunia. Yaitu: keutamzan-keutamaan jiwa, seperti ilmu dan baik 
akhlak, keutamaan-keutamaan jasmaniah, seperti: kesehatan dan ke- 
sejahteraan dan keutamaan-keutamaan di luar badan, seperti: harta 
dan sebab-sebab lainnya. Dan yang tertinggi, ialah: kejiwaan, ke- 
(1). Diriwayatkan Abu Muslim Al-Laitsi dan Al-Baihagi dari Anas. 


(2. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Dan diriwayatkan oleh Ibnu 
Abid-Dun-ya dan isnadnya baik. 


354 


mudian: jasmaniah, kemudian: yang diluar. Maka yang diluar itu, 
yang paling buruk. Dan harta termasuk jumlah: yang di luar. 


Dan yang terhina dari yang di luar itu, ialah: dirham dan dinar. 
Keduanya sesungguhnya adalah khadim Yongos). Dan keduanya tiada 
mempunyai khadim. Keduanya menjadi maksud bagi yang lain. Dan 
keduanya tidak dimaksudkan bagi dirinya. Karena jiwa itu adalah zat 
yang paling berharga, yang dicari kebahagiaannya. Dan jiwa itu 
berkhidimat kepada ilmu, ma'riftah dan akhlak mulia, untuk diperoleh- 
nya suatu sifat pada dirinya. Dan badan itu berkhidmat kepada jiwa, 
dengan perantaraan panca-indra dan anggota badan. Makanan dan 
pakaian itu berkhidrmat kepada badan. Dan telah diterangkan dahulu, 
bahwa yang dimaksud dari makanan, ialah mengekalkan badan. Dan 
dari perkawinan, jalah mengekalkan keturunan. Dan dari badan, ialah 
menyempurnakan jiwa, membersihkan dan menghiasinya dengan ilmu 
dan aknlak. Siapa yang mengetahui susunan ini, maka ia telah 
mengetahui kedudukan harta dan segi mulianya. Dan harta itu dari 
segi pentingnya bagi makanan dan pakaian adalah menjadi pentingnya 
bagi kekekalan badan, yang menjadi pentingnya bagi kesempurnaan 
jiwa, dimana itu adalah kebajikan. Orang yang mengetahui faedah, 
tujuan dan maksud sesuatu dan dipakainya untuk tujuan itu, dengan 
meperhatikan dan tidak melupakan kepadanya, maka ia telah berbuat 
baik dan mengambil manfa'at daripadanya. Dan apa yang Li ai 
kan maksud baginya itu terpuji pada haknya. 


Jadi, harta itu alat dan jalan kepada maksud yang sah. Dan 
dapat pula diambil menjadi alat dan jalan kepada maksud-maksud 
yang batil. Yaitu: maksud-maksud yang mencegah dari kebahagiaan 
akhirat. Dan menyumbat jalannya ilmu dan amal. 


Jadi, harta itu terpuji dan tercela. Terpuji, dengan disandarkan 
kepada maksud terpuji. Dan tercela, dengan disandarkan kepada mak- 
sud tercela. Maka siapa yang mengambil dari dunia, lebih banyak da- 
ripada yang memadai baginya, maka ia telah mengambil kebinasaan- 
nya. Dan ia tidak merasa yang demikian, sebagaimana yang “datang 
pada hadits (telah disebutkan dahulu). 


Tatkala adalah tabi'at manusia itu cenderung kerana mengikut 
nafsu-syahwat yang memotong jalan Allah dan harta itu memudahkan 
dan alat baginya, niscaya besarlah bahaya, pada apa yang melebihi 
kadar mencukupi. Para nabi-nabi berlindung dari kejahatan harta. 
Sehingga Nabi kita s.a.w. berdo'a: 


Tn 


ma yed yg y9 7 
GEGANA 


355 


(Allaahummaj al guuta aali Muhammadin kafaafaa). 
Artinya: 


"Wahai Allah Tuhanku! Jadikanlah makanan keluarga Muhammad 
sekedar mencukupi saja”. (1). 


Maka Nabi s.a.w. tidak meminta bagi keluarganya, selain 
yang semata-mata kebajikan 5 s.a.w. berdo'a: 


an Sa Oa MU AA 


&- 


£ # 
Te MO Ae Td 
3 $ M3) 3 


Aa 

(Allaahumma ah-yinii miskiinan wa amitnii miskiinan, wahsyur-nii fii 
zumrati-masaakiin). 

Arunya: 

"Wahai Allah Tuhanku! Hidupkanlah aku miskin! Matikanlah aku 


miskin! Dan kumpulkanlah aku (di padang mahsyar) dalam golongan 
orang-orang miskin!” (2). 


Nabi Ibrahim a.s. berlindung, maka ia berdo'a (sebagaimana ter- 
sebut dalam Al-Our-an): 


Jo “ 03 .- 
B4 ana rae SA 


(Waj-nubnii wa baniyya an na' budai-ashnaan). 
Artinya: 
"Dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala”. 
S.Ibrahim, ayat 35. 


Yang dimaksudkan dengan berhala itu, yaitu: dua batu ini: emas 

dan perak. Karena pangkat kenabian itu, maha agung, daripada di- 

takuti untuk diitikadkan ketuhanan pada sesuatu dari batu tersebut: 

Karena telah memadai sebelum kenabiannya, akan ibadahnya sewaktu 

“kecil. Dan sesungguhnya arti penyembahan itu, ialah: mencintai emas 
dan perak, tertipu dan cenderung kepadanya. 





(3). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. 
(2). Dirawikan At-Tirmidzi dari Anas dan dirawikan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari 
Abi Sa'id, isnadnya shahih. 


356 


— Nabi kita s.a.w. bersabda: '"'Binasalah budak dan binasa- 
lah budak dirham! la binasa dan ia tidak bangun dari rebahnya. Dan 
apabila ja kena duri, maka tidak dicabutnya duri itu” (3). 


Nabi s.a.w. menjelaskan, bahwa pencinta emas dan perak itu 
penyembah-nya. Siapa yang menyembah batu, maka dia itu penyem- 
bah berhala, tiap-tiap orang yang menjadi hamba bagi selain 
Allah, maka dia itu penyembah berhala. Artinya, siapa yang dipotong 

“Oleh yang demikian daripada mengingat Allah Ta'ala dan daripada 
menunaikan hakNya, maka dia itu seperti penyembah berhaia. Dan 
itu syirik (mempersatukan Tuhan). Hanya syirik itu dua macam: 
syirik khafi. (syirik tersembunyi), yang tidak mengharuskan kekal da- 
tam neraka. Dan sedikitlah orang-orang mukmin yang terlepas daripa- 
danya. Sesungguhnya syirik tersebut, lebih tersembunyi dari jalannya 
semut. Dan syirik jaliy (syirik nyata), yang mengharuskan kekal dalam 
neraka. Kita berlindung dengan Allah daripada semua itu. 


PENJELASAN: penguraian bahaya harta dan faedahn ya. 


Ketahuilah, bahwa harta itu seperti ular. Padanya ada racun dan 
obat. Maka faedahnya itu obatnya dan bahayanya itu racunnya. Siapa 
yang mengetahui bahaya dan faedahnya, niscaya memungkinkan ia 
untuk menjaga diri daripada kejahatannya dan mengalir faedah 
daripada kebajikannya. " 


Adapun faedahnya, maka terbagi kepada faedah keduaniaan dan 
faedah keagamaan. Mengenai faedah keduniaan, maka tiada memerlu- 
kan lagi kepada menyebutkannya di sini. Karena pengenalannya sudah 
terkenal, yang bersekutu di antara segala jenis makhluk. Dan jikalau 
tidaklah demikian, niscaya mereka tidak binasa pada mencarinya. 


Adapun faedah keagamaan, maka semuanya terbatas pada tiga 
bahagian: | 

Bahagian Pertama: bahwa ia membelanjakan harta itu kepada diri- 
nya. Adakalanya pada ibadah atau pada yang menolong kepada iba- 
dah. Adapun yang pada ibadah, yaitu: seperti yang menolong kepada 
hajji dar jihad. Karena tiada akan sampai kepada yang dua itu, selain 
dengan harta. Dan yang dua tersebut, termasuk sebahagian dari ibu 
ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan orang miskin 
tidak akan memperoleh (mahrum) keutamaan yang dua tadi. 


Adapun mengenai yang mengatakan kepada ibadah, maka yang 
demikian itu, ialah: makanan, pakaian, tempat tinggal, perkawinan 
dan kepentingan-kepentingan hidup lainnya. Semua keperluan ini apa- 


(3). dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. 


357 


bila tidak mudah tercapai, niscaya hati terarah kepada mengusahakan- 
nya. Lalu hati itu tiada lega untuk agama. Dan semua yang 
menyampaikan kepada ibadah, maka itu adalah ibadah. Mengambil 
sekedar mencukupi dari dunia, karena untuk jalan menolong kepada 
agama, adalah termasuk sebahagian dari faedah-faedah keagamaan. 
Dan tidak masuk bersenang-senang dan melebihi di atas keperluan, 
pada yang demikian. Karena yang demikian itu, termasuk sebahagian 
keuntungan duniawi saja. 


Bahagian Kedua: apa yang diserahkannya kepada manusia. Ya- 
itu: empat bahagian: sedekah, maru-ah, menjaga kehormatan dan ongkos 
pelayaran. 


. Adapun sedekah, maka tiada tersembunyi pahalanya. Dan sede- 
kah itu sesungguhnya memadamkan kemarahan Tuhan Yang Maha- 


tinggi. Dan sudah kami sebutkan keutamaannya pada uraian yang 
lalu. 


Adapun muru-ah (kepribadian, kehormatan diri), maka yang 
kami maksudkan, ialah: menyerahkan harta kepada orang-orang kaya 
dan Orang-orang mulia (bangsawan-bangsawan) pada perjamuan, ha- 
diah, periolongan dan yang menyerupai demikian. Maka ini sesung- 
guhnya tidak dinamai sedekah. Akan tetapi, sedekah itu, yang dise- 
rahkankepada orang yang memerlukan. Hanya in!, termasuk sebaha- 
gian dari faedah-faedah keagamaan. Karena dengan ini, hamba Allah: 
itu berusaha memperoleh saudara dan teman. Dan dengan ini, ia ber- 
usaha memperoleh sifat kemurahan. Dan menghubungkan diri dengan 
golongan orang-orang pemurah. Maka tidak disifatkan dengan: kemu- 
rahan, selain orang yang berbuat baik (berbuat ma'ruf) dan menem- 
puh jalan muru-ah dan kemurahan hati. Dan ini juga termasuk yang 
membesarkan pahala. Maka telah banyaklah hadits yang mniembentang- 
kan tentang hadiah, perjamuan dan memberi makanan, tanpa syarat 
kemiskinan dan keperluan pada pembelanjaannya. 


Adapun menjaga kehormatan, maka yang kami maksudkan, ia- 
lah: memberikan harta untuk menolak serangan (kritik) penyair-pe- 
nyair, celaan orang-orang tidak berpikiran sehat (orang safih), memo- 
tong lidah mereka (menyetop lidahnya atau menutup mulutnya) dan 
menolak kejahatan mereka. Dan itu juga serta cepat timbul faedahnya 
pada waktu yang segera, adalah termasuk sebahagian dan keuntungan 
keagamaan. 


Nabi s.a.w. bersabda: 
5S 
an au GA ak 


KA A3 Kak Da 


358 


(Maa wagaa bihil-mar-u irdlahu, kutiba lahu bihi shadagah). 
Artinya: | 


Apa yang dipergunakan oleh manusia untuk memelihara kehormat- 
annya, niscaya dituliskan menjadi sedekahnya””. (@). 


Betapa tidak! Pada perbuatan tersebut, mencegah si pengupat 
dari kemaksiatan pengumpatan. Dan menjaga dari perkataannya, ber- 
kobarnya permusuhan yang membawa pada tindakan seimbang dan 
balas dendam, melampaui batas-batas hukum agama. 


Adapun pelayanan, yaitu: bahwa perbuatan-perbuatan yang di 
perlukan oleh manusia, untuk penyediaan sebab-sebabnya pelayanan 
itu banyak. Jikalau perbuatan-perbuatan itu dikerjakan sendiri, maka 
habislah waktunya. Dan sukariah kepadanya menempuh jalan akhirat 
dengan fikir dan dzikir, yang menjadi tingkat tertinggi bagi orang-o- 
rang salikin (orang suluk, yang menempuh jalan kepada Allah). 


Orang yang tiada mempunyai harta, maka ia memerlukan untuk 
mengerjakan sendiri, mengurus dirinya sendiri, dari membeli makanan 
dan menumbuknya. Menyapu rumah, sampai kepada menyalin buku 
yang diperlukannya. 


Tiap-tiap apa yang tergambar dapat dikerjakan oleh orang lam 
dan dengan demikian, maksudmu berhasil, maka kamu menjadi pa- 
yah, apabila kamu mengerjakan sendiri. Karena kamu harus menger- 
jakan sendiri, dari hal: i/Imu, amal, dzikir dan fikir, apa yang tidak 
tergambar dapat dikerjakan oleh orang lain. Maka menghabiskan 
waktu pada lainnya, adalah rugi. 


Bahagian Ketiga: apa yang tidak diserahkan kepada manusia 
tertentu. Akan tetapi berhasil dengan perbuatan tersebut kebajikan 
umum, seperti: pembangunan mesjid, jembatan, langgar, rumah orang 
sakit, mendirikan tempat penyimpanan air pada jalan raya dan lain- 
nya, dari usaha-usaha wakaf yang ditujukan untuk amal kebajikan. 
Dan itu: termasuk sebahagian kebajikan yang. berjalan lama, yang 
mengalir pahalanya sesudah mati, yang menarik barakah do'a orang- 
orang shalih, sampai kepada waktu yang panjang. Dan jagalah diri- 
mu, jangan sampai tidak memperoleh kebajikan dengan perbuatan- 
perbuatan tersebut! | 


| Maka inilah sejumlah faedah harta pada agama, selain apa yang 
menyangkut dengan keuntungan yang segera, berupa kelepasan dari 
kehinaan meminta-minta, kehinaan miskin, sampai kepada ketinggian 





(1). Dirawikan Abu Yu'la dari Jabir. 


dan kemuliaan diantara makhluk, banyak saudara, pembantu, teman, 
kehormatan dan kemuliaan dalam hati. 


Maka setiap yang demikian, dari apa yang dikehendaki oleh 
harta itu, termasuk dalam keuntungan duniawi. 


Adapun bahaya, maka ada bahaya keagamaan dan bahaya kedu- 
niaan (bahaya duniawi). 


Bahaya Ke-agamaan, maka ada tiga perkara:— 


Pertama: menghela (menarik) kepada perbuatan maksiat. Se- 
sungguhnya naftsu-syahwat itu berlebih-kurang. Kelemahan itu, ka- 
dang-kadang mendindingkan di antara manusia dan kemaksiatan. Dan 
termasuk memeliharakan diri, bahwa tidak terdapat kelemahan itu. 
Dan manakala manusia itu berputus-asa dari semacam maksiat, nis- 
caya tidaklah tergerak pemanggilnya. Maka apabila ia merasa mampu 
kepada sesuatu perbuatan maksiat, niscaya terbangkitlah pemanggil- 
nya. Dan harta itu semacam dari kemampuan, yang menggerakkan . 
pemanggil perbuatan-perbuatan maksiat dan pekerjaan kezaliman. 
Maka jikalau dikerjakannya apa yang dikehendaki oleh hawa-nafsu- 
nya, niscaya 1a binasa. Dan jikalau ia menahan diri (sabar), niscaya 
jatuh dalam kesukaran. Karena sabar (menahan diri) serta ada ke- 
mampuan itu sangat berat. Dan percobaan waktu senang itu, lebih 
besar dari percobaan waktu melarat. 


Kedua: menghela (menarik) kepada bersenang-senang pada hal- 
hal yang diperbolehkan (hal mubah). Dan ini permulaan tingkat. Ma- 
ka manakala orang yang mempunyai harta (orang berada) sanggup 
memperoleh roti dari tepung syair (semacam tepung gandum), mama- 
kai kain kasar dan meninggalkan segala kelezatan makanan, sebagai- 
mana yang disanggupi oleh Nabi Sulaiman bin Dawud a.s. dalam 
kerajaannya, lalu keadaannya yang terbaik, ialah, bahwa ia berse- 
nang-senang dengan dunia dan mencobakan dirinya kepada dunia, 
maka jadilah bersenang-senang itu kebiasaan padanya dan kecintaan 
yang tidak dapat ia menahan diri (bersabar) daripadanya. Dan akan 
ditarik oleh sebahagian daripadanya. kepada sebahagian yang lain. 


Apabila bersangatan kejinakan hatinya kepada yang demikian, 
niscaya kadang-kadang ia tidak mampu untuk sampai kepadanya de- 
ngan usaha halal. Lalu dikerjakannya perbuatan-perbuatan syubhah 
(yang tidak jelas halal dan haramnya). Dan ia terjerumus pada perbu- 
atan ria, berminyak air, dusta, nafig dan budi pekerti yang hina 
lainnya. Supaya teratur urusar duniawinya dan memudahkan baginya 
bersenang-senang. Maka sesungguhnya siapa yang banyak hartanya, 


360 


niscaya banyaklah keperluannya kepada manusia. Dan siapa yang 
memerlukan kepada manusia, maka tidak dapat tidak, membawa ia 
menjadi munafik dan mendurhakai Allah, pada mencari kerelaan ma- 
nusia. 


Jikalau manusia itu selamat dari bahaya pertama, yaitu: lang- 
sung memperoleh keuntungan, maka ja sekali-kali tidak akan selamat 
dari ini. Dan dari keperluan kepada makhluk (manusia ramai) itu, 
berkobarlah permusuhan dan persahabatan. Dan daripadanya, terjadi- 
lah dengki, iri hati, ria, tekebur, dusta, lalat merah, umpatan dan 
kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, yang khusus dengan hati dan lidah. 
Dan tidak pula terlepas daripada menular kepada anggota-anggota 
badan lainnya. Dan setiap yang demixian itu menjadi keharusan dari 
nasib malangnya harta, keperluan kepada memelihara dan memper- 
baikinya. 


Ketiga: yaitu, yang tidak terlepas seorang juapun daripadanya. 
Yaitu: bahwa akan dilalaikan oleh kepentingan hartanya, daripada 
mengingati Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap yang menyibukkan hamba 
daripada mengingati- Allah, maka itu kerugian. Dan karena itulah, 
nabi Isa a.s. berkata: bahwa pada harta itu: tiga bahaya. 


1. Bahwa diambilnya dari yang tidak halal. 


2. Lalu ditanyakan, jikalau diambilnya dari yang halal? Isa a.s. 
lalu menjawab: akan diletakkannya harta itu pada yang tidak 
benar. 


3. Lalu ditanyakan, jikalau diletakkannya pada yang benar? Isa 
a.s. lalu menjawab: ia akan disibukkan oleh kepentingan 
harta daripada mengingati Allah Ta'ala. 


Inilah penyakit yang mencelakakan. 


Sesungguhnya pokok, otak dan rahasia segala ibadah, ialah: 
mengingati Allah (dzikrul-laah) dan bertafakkur tentang keagungan- 
Nya. Dan yang demikian itu, akan memanggil hati yang kosong. 


Orang yang mempunyai harta-benda itu bersore dan berpagi, 
selalu bertafakkur (asyik berfikir) tentang permusuhan petani dan 
perhitungan hasil pertanian. Tentang permusuhan orang-orang yang 
berkongsi dan pertentangan mereka tentang pembahagian air dan ba- 
tas-batas tanah. Dan permusuhan pembantu-pembantu sultan (pengua- 
sa), tentang pajak. Permusuhan kuli-kuli (orang-orang yang digaji), 
diatas keteledoran pada pembangunan. Dan permusuhan petani-petani 
tentang pengkhianatan dan pencurian yang dilakukan mereka. | 


361 


Orang yang mempunyai perniagaan, adalah bertafakkur (asyik 
berfikit) tentang pengkhianatan kongsinya, ingin sendirian memper- 
oleh laba, keteledoran pada bekerja dan kesia-siaan pengurusan harta. 


Begitu pula orang yang mempunyai binatang ternak. Dan begitu- 
lah segala jenis harta lainnya. Dan yang lebih jauh dari banyaknya 
kesibukan, ialah: uang yang disimpan di bawah tanah. Dan pikiran 
senantiasa bulak-balik mengenai penggunaan uang tersebut, bagaimana 
menjaganya, takut dari orang yang akan melihat uang itu. Dan 
bagaimana menolak kelobaan manusia daripadanya. 


Obat pikiran tentang dunia itu, tiada kesudahannya. Orang yang 
ada padanya makanan seharinya itu, dalam keselamatan dari semua 
yang demikian. 


Maka inilah sejumlah bahaya-bahaya duniawiyah, selain apa 
yang dideritai oleh orang-orang yang mempunyai harta di dunia: dari 
ketakutan, kesedihan, dukacita, kekuatiran dan kepayahan, pada me- 
nolak orang-orang yang dengki, menanggung kesukaran-kesukaran pa- 
da menjaga dan mengusahakan harta. 


Jadi, obat harta, ialah mengambil untuk makanan daripadanya 
dan membelanjakan sisanya kepada jalan kebajikan. Dan selain yang 
demikian itu, racun dan bahaya. Kita bermohon pada Allah Ta'ala, 
akan keselamatan dan kebaikan pertolongan dengan kemurahan dan 
kemuliaanNya. Sesungguhnya Dia atas yang demikian itu Maha-kua- 
sa. 


PENJELASAN: tercelanya rakus dan loba dan terpuji gana'ah 
dan tidak mengharap dari apa yang di tangan manusia. 


Ketahuilah, bahwa kemiskinan itu terpuji, sebagaimana telah 
kami kemukakan pada Kitab Kemiskinan. Akan tetapi, sayogialah 
bahwa orang miskin itu bersifat gana'ah (merasa cukup apa adanya), 
terputus loba (tidak bersifat loba) dari harta orang lain. Tidak meno- 
“leh kepada apa yang di tangan mereka. Dan tidak bersifat rakus 
mengusahakan harta, bagaimanapun adanya jalan yang akan ditem- 
puh. 


Yang demikian itu, tiada akan mungkin, selain dengan bersikap 
gana'ah sekedar perlu (dharurat), dari makanan, pakaian dan tempat 
tinggal. Dan menyingkatkan kepada kadar yang paling sedikit dan 
macam yang paling buruk. Angan-angannya dikembalikannya kepada 
seharinya atau sebulannya. Dan ia tidak menyibukkan hatinya dengan 
apa yang sesudah sebulan itu. 


362 


Jikalau ia ingin kepada yang banyak atau panjang angan-angan- 
nya, niscaya hilanglah keagungan sifat gana'ah. Dan tidak mustahil, 
ia menjadi kotor dengan loba Uan kehinaan rakus. Rakus dan loba 
itu, menghelakannya kepada budi-pekerti jahat dan mengerjakan per- 
buatan-perbuatan mungkar yang merusakkan muru-ah. 

Sesungguhnya telah menjadi sifat anak Adam itu, rakus, loba 
dan kurang gana'ah.Rasulu'"llah s.a.w. bersabda: 

" & Se Mo 3 K . 


Ud DJ cat SS 15 353 


3 
A2 0g Ie Zn PR Setara 
ESA AI 
ary) 
DA 4D 


(Lau kaana li'bni Aadama waadiyaani min dzahabin la“btaghaa lahumaa 
tsaa-litsan, wa laa yamla-u jaufa'bni Aadama i'Ila'tturaabu wa 
yatuubu 'Ilaahu “alaa man taaba). 


Artinya: 


"Jikalau anak Adam (manusia) itu mempunyai dua Lembak emas, 
niscaya ia akan mencari yang ketiga untuk tambahan dua lembah tadi. 
Dan rongga anak Adam itu tidak akan penuh, selain oleh tanah. Dan 
Allah menerima tobat terhadap siapa yang bertobat” (1). 


Dari Aci Wagid Al-Laitsi, yang menerangkan, bahwa: ” Adalah 
Rasulu'llah s.a.w. apabila diturunkan wahyu kepadanya, lalu kami 
. datang kepadanya, Ia mengajarkan kami, apa yang diwahyukan kepa- 
danya. Maka pada suatu hari, aku datang kepadanya, lalu ia bersab- 
da: Sesungguhnya Allah “Azza wa Jaila berfirman: ' "Sesungguhnya 
Kami menurunkan harta untuk didirikan shalat dan diberikan zakat. 
Dan jikalau anak Adam itu mempunyai sebuah lembah emas, niscaya 
ia mengingini untuk mempunyai yang kedua. Dan jikalau ia mempu- 
nyai yang kedua, niscaya ia mengingini untuk mempunyai yang ketiga. 
Dan tiada akan penuh rongga anak Adam, selain oleh tanah. Dan 

Allah menerima tobat, terhadap siapa yang bertobat” (2). 


Abu Musa Al-Asy'ari r.a. berkata: ”'Surat seperti surat Bara-ah 
telah turun, kemudian, diangkat kembali. Dan dihapalkan daripada- 
nya: "Bahwa Allah menguatkan agama ini, dengan golongan-golong- 





(l). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan Anas. 
(2). Dirawikan Ahmad dan Al-Baihagi dari Abi Wagid Al-Laitsi, dengan sanad shahih. .. 


363 


an (kaum-kaum) yang tiada berakhlak. Dan jikalau anak Adam itu 
mempunyai harta dua lembah, niscaya ia bercita-cita mempunyai lem- 
bah yang ketiga. Dan tiada akan penuh rongga anak Adam, selain 
oleh tanah. Dan Allah menerima tobat terhadap orang yang bertobat” 
3). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


rajalaerp 9 0 pop 01 027 
JUL, ga, AA An stang 
(Manhuu-maani laa yasyba'aani: manhuumul-'ilmi wa manhuu-mul- 
maal). | 
Artinya: 
Dua orang yang loba, tiada akan kenyang-kenyang, yaitu: yang loba 
kepada ilmu dan yang loba kepada harta” (4). 
Nabi s.a.w. bersabda: 

3-31 9 “1? Pt 2. Ie Pb Indo 
JWEL a DN “os —. EN NA Ap 
Mati Aadama wa yasyubbu, ma'ahuts-natiani: s-amalu wa 

hubbui-maal. 
Artinya: | 
” Anak Adam itu akan tua dan akan muda, yang bersamanya itu dua, 
yaitu: angan-angan dan cinta harta”, 

Atau sebagaimana disabdakan Nabi s.a.w. pada hadits lainnya” 
(S). 

Tatkala yang tersebut itu adalah tabiat Anak Adam yang menye- 


satkan dan sifat (instinc) yang membinasakan, maka Allah Ta" ala dan 
RasulNya memuji gana'ah. Nabi s.a.w bersabda: 


GTX Sy S5 5 Ah 


TP 
2 - 


A22 
(Thuubaa li-man hudiya lil-islaami, wa kaana 'aisyuhu kafxafan Wax ga- 
na'a bih). 
(3). Dirawikan Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari. ' 


(4). Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud, dengan sanad dia'if. 
(5). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. 


364 


artinya: 


"Amat baik bagi siapa yang memperoleh petunjuk kepada Agama 
Islam. Hidupnya adalah sekedar perlu dan merasa cukup (gana'ah) 
dengan yang demikian” (0). 


Nabi S.a.w. bersabda: '"Tiada seorangpun, baik miskin dan 
kaya, melainkan ia ingin pada hari kiamat, bahwa ia diberi makanan 
yang dalam dunia” (7). 


nan S.a.w. bersabda: 
P3) en  , “ 


AL PA SIKA 
ik 


(“Laisal-ghinas “ankatsratil-aradli, innamak-ghinaa, ghinar-nafs). 
Artinya: 


"Tidaklah orang itu kaya, lantaran banyak benda. Sesungguhnya 
orang kaya itu, ialah: orang yang kaya jiwa” (8). 


Nabi s.a.w. melarang bersangatan loba dan berlebih-lebihan 
mencari harta. Ja s.a.w. bersabda: ''Ketahuilah, wahai manusia! 
Berbaik-baiklah pada mencari harta. Maka sesungguhnya, hamba itu 
tiada akan mempunyai, selain apa yang telah ditulis (pada Lauhul- 
mahfudh) baginya. Dan hamba itu tiada akan pergi dari dunia, 
sebelum datang kepadanya, apa yang ditulis baginya dari dunia. Dan 
dunia itu memaksa” (1). 


Diriwayatkan, bahwa Musa a.s. bertanya kepada Tuhannya. 
Musa a.s. bertanya: ”' Manakah hambaMu yang paling kaya?” 
| Allah Ta'ala menjawab: ? Yang paling gana'ah dengan apa yang 
Aku anugerahkan”'. 

Musa a.s. bertanya tagi: ” Manakah mereka yang paling adil?” 

Allah Ta'ala menjawab: "Siapa yang menginsyafi dirinya sen- 
diri”. | 

Ibnu Mas'ud r.a. berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. bersabda: ”Bah- 
wa Ruhul-gudus mengilhamkan dalam hatiku, yaitu: '” Bahwa sese- 


(6). Dirawikan At-Tirmidzi dan An-Nasa-i dari Fadlalah bin “Ubaid. 
(7). Dirawikan Ibnu Majah dari Anas, hadits dl'if. 

(8). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. 

(1). Dirawikan IAk-Hakimi dari Jabir dan shahih isnadnya. 


365 


orang (suatu jiwa) itu tiada mati sebelum menerima dengan sempurna 
rezekinya. Maka bertagwalah kepada Allah dan berbaik-baiklah (ber- 
sikap baik) pada mencari rezeki!” (2). 


Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulu'llah s.a.w. bersabda kepada- 
ku: "Hai Abuhurairah! Apabila bersangatan laparmu, maka harus 
engkau makan sepotong roti dan segela air. Dan kebinasaan itu atas 
dunia”. (3) 


Abuhurairah r.a. Pan ?Rasulu'llah s.a.w. Ssas — 


KAS 2 ai 6 CAK 


(21 pia t- 
. » 
Ng Dead LA AE C3 NG 
(Kun wari'an takun a bada'm-naasi wa kun gani' an takun aykara'w 
naasi wa ahi b-ba li'nnaasi ma tuhi'bbu Ii-nafsika takun mu'minan). 
Artinya: 

” Hendaklah kamu itu orang yang wara', niscaya adalah kamu orang 
yang paling beribadah. Hendaklah kamu orang yang gana'ah, niscaya 
adalah kamu orang yang paling bersyukur. Dan cinteilah untuk manu- 


sia, apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, niscaya adalah kamu 
orang mu min!” (9). 

Rasulu'llah s.a.w. melarang loba, menurut apa yang dirawikan 
Abu Ayyub Al-Anshari r.a., bahwa: seorang Arab desa datang kepada 
Nabi s.a.w., seraya berkata: '' Wahai Rasulu'llah! Berilah aku pelajar- 
an dan ringkaskan!” 


Nabi s.a.w. lalu menjawab: 
PKS LP P3 MAL On KP 


Lo 
b La IAI, (ai Nan yap Thea 
Ka ya 9 Td #0 2 ra. 


HET (fan ve Ae) Ai 


(Idzaa shallaita, fa shalli shalata ab oba in, wa laa tuhad-ditsanna 

bi-hadiitsin, ta'tadziru minhu ghsdan wa ajmail-ya'sa mimmaa fii 

aidinnaa9. 

(2). Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dan Al- Hakim dari Ibnu Mas'ud. 

(3). Dirawikan Al-Baihagi dari Abuhurairah. Al-Iragi lupa membahas hadits ini. Dan 
kami mengutipnya dari Al-lttihaf, syarah Ihya' hal. 159, jl. 8 (Pent). 

(9). Dirawikan Ibnu. Majah dari Abuhurairah r.a. 


366 


Artinya: 


"Apabila engkau mengerjakan shalat, maka bershalatlah sebagai sha- 
lat orang yang mengucapkan selamat tinggal! Dan janganlah erigkau 
berbicara dengan suatu pembicaraan, yang akan engkau meminta 
ma'af besok! Dan kumpulkan pikiranmu, bahwa kamu tidak mengha- 
rap (akya's) dari apa yang dalam tangan manusia!” (5). 


“Auf bin Malik Al-Asy-ja'i r.a. berkata: '' Adalah kami di sisi 
Rasulu'llah s.a.w. sembilan atau delapan atau tujuh orang. Lalu Rasu- 
lu'Ilah s.a.w. bersabda: ”' Apakah kamu tidak melakukan bai'ah (sum- 
 pah setia) dengan utusan Allah?” 


Kami lalu menjawab: “Bukankah kami sudah melakukan bai'ah 
dengan engkau, wahai Rasulu'llah?” 


. Kemudian Rasulu'llah s.a.w. bersabda: “Tidakkah kamu melaku- 
kan bai'ah dengan utusan Allah?” 


Kami lalu membuka tangan kami. Maka kami melakukan bai'ah 
dengan beliau. Lalu berkata seorang dari kami: “Kami telah melakukan 
bai'ah dengan engkau. Maka di atas apakah kami akan melakukan bai'ah 
dengan engkau?” : 

Nabi s.a.w. menjawab: Bahwa kamu menyembah Allah dan 
tidak kamu menyekutukanNya dengan sesuatu. Kamu mengerjakan 
shalat lima waktu. Bahwa kamu mendengar dan menta'ati”. Dan 
beliau ucapkan suatu perkataan yang tersembunyi, dengan cara raha- 
sia: ” Dan janganlah kamu meminta pada manusia sesuatu!” (1). 


“Auf bin Malik Al-Asy-ja'i berkata pula: ” Adalah sebahagian 


rombongan itu jatuh cambuknya. Lalu ia tidak meminta pada se- 
orangpun, untuk mengambil cambuk tersebut baginya. 


Al-Atsar (kata-kata shahabat dan orang-orang terkemuka), dian- | 
tara lain, ialah Umar r.a. berkata: ''Sesungguhnya loba itu suatu 
kemiskinan. Dan tidak mengharap dari orang itu suatu kekayaan. Se- 
sungguhnya siapa yang tidak mengharap dari apa yang dalam tangan 
manusia, niscaya ia tidak memerlukan kepada manusia itu”. 

Ditanyakan kepada sebahagian ahli hikmah. (filosuf): '' Apakah 
kaya itu?” 

Filosuf tersebut menjawab: ' Sedikit angan-anganniu dan relamu 
dengan apa yang memadai bagimu" '. 

Mengenai yang demikian, orang bermadah: 

(5) Dirawikan Ibnu Majah dari Abu Ayyub Al-Anshari r.a. Shahih isnad. 
() Dirawikan Muslim dari “Auf bin Malik. 


367 


Hidup itu, 

sa'at-sa“at yang lalu. 
Keadaan hari-harjian itu, 
berulang-ulang selalu. 


Ber-gana'ahlah dengan hidupmu, 
niscaya akan menyenangkan kamu. 
Tinggalkan hawa-nafsumu, 

niscaya kamu hidup tidak terbelenggu! 


Sesungguhnya banyak kebinasaan, 
yang ditarik oleh emas, 

oleh batu delima 

dan oleh mutiara.......... 


Adalah Muhammad bin Wasi' membasahkan roti kering dengan 
air dan memakannya, seraya berkata: ''Siapa yang ber-gana'ah de- 
ngan ini, niscaya ia tidak memerlukan kepada seseorang”. 


Sufyan Ats-Tsauri r.a. berkata: ” Sebaik-baik duniamu, ialah 
apa yang kamu tidak diuji dengan itu. Dan sebaik-baik apa yang 
kamu diuji dengan dia, ialah apa yang keluar dari tanganmu”. 


Ibnu Mas'ud r.a. berkata: ”'Tiada dari suatu haripun, melainkan 
malaikat itu berseru: ''Hai anak Adam! Sedikit yang memadai bagimu 
itu, lebih baik daripada banyak yang menganiaya kamu. 


Sumaid bin 'Ajlan berkata: "Sesungguhnya perutmu, wahai a- 
nak Adam itu sejengkal dalam sejengkal. Maka rmengapakah kamu 
dimasukkan oleh neraka!” 


Orang bertanya kepada seorang ahli hikmah (filosuf): ? Apakah 
hartamu?? 


Filosuf itu menjawab: "Cantik pada zahir, sederhana pada batin 
dan tidak mengharap dari apa, yang dalam tangan manusia”. 


Dirawikan, bahwa Allah "Azza wa Jalla berfirman: ''Hai anak 
Adam! Jikalau adalah dunia seluruhnya untukmu, niscaya tiadalah 
yang untukmu daripadanya, selain makanan yang kamu makan (al- 
gaut). Dan apabla Aku berikan kepadamu makanan dari dunia itu 
dan Aku jadikan perhitungannya atas orang lain, maka Aku itu ber- 
buat baik kepadamu”. 


Ibnu Mas'ud r.a. berkata: '' Apabila seseorang daripadamu men- 
cari keperluannya, maka hendaklah dicarinya dengan cara yang mu- 
dah. Dan tidak adalah orang yang datang, lalu mengatakan, bahwa 
engkau demikian, bahwa engkau demikian (maksudnya ia memuji), 


368 


lalu dipotong punggungnya. Maka sesungguhnya datang kepadanya, 
apa yang dibagikan untuknya, dari rezeki atau apa yang direzekikan” 


Setengah Bani Ummiyah menulis surat kepada Abi Hazim, 
yang bermaksud, kiranya Abi Hazim menyampaikan keperluan-keper- 
luannya kepada orang Bani Ummiyah itu. Maka Abi Hazim membalas 
surat itu, yang isinya, diantara lain: ” Telah aku sampaikan keperluan- 
keperluanku kepada Tuhanku. Maka apa yang dianugerahkanNya 
kepadaku dari keperluan-keperluan itu, niscaya aku terima. Dan apa 
yang ditahankanNya daripadaku, maka aku ber-gana'ah (mencukup- 
kan dengan apa yang ada)”. 


Orang bertanya kepada setengah ahli himah: '”'Barang apakah 
yang paling menggembirakan bagi orang yang berakal? Barang mana- 
kah yang lebih menolong untuk menolak kesedihan?” 


Filosuf itu lalu menjawab: ” Yang paling menggembirakan-kepa- 
danya, ialah apa yang dikerjakannya dari amalan yang baik. Dan 
yang lebih menolong kepadanya pada menolak kesedihan, ialah: rela 
dengan yang ditentukan oleh gadla (ketetapan Tuhan” @). 


Sebahagian ahli hikmah berkata: '' Aku dapati, bahwa manusia 
yang paling lama susah, ialah: pendengki. Dan yang paling tenang 
hidupnya, ialah: orang yang gana'ah. Dan yang paling sabar di atas 
kesakitan, ialah: orang yang rakus, apabila ia loba. Dan yang paling 
rendah kehidupannya, ialah: mereka yang menolak dunia. Dan yang 
paling besar penyesalannya, ialah: orang yang berilmu yang melam- 
paui batas”. 


Mengenai yang demikian itu, orang bermadah: — 
Sangat menyenangkan keadaan, 

ialah pemuda yang senantiasa atas kepercayaan. 
Sesungguhnya orang yang membagi-bagikan 
rezeki, maka ia akan dibagikan. 


Kehormatannya terpelihara, 
tidak akan dikotorkan. 
Wajahnya selalu gembira, 
tidak dicobakan. 


Oana'ah itu, sesungguhnya, 

orang yang menempatkannya dengan lapang. 
Ia tidak menjumpai pada masanya, 

sesuatu yang menyusahkan. 


(J). Rela dengan takdir Tuhan (rela dengan gadla dan Oadar). Peny. | 


369 


Ada pula orang yang bermadah: — 


Sampai kapan aku ini, 

berada di tempat dan dalam kepergian, 
banyak usaha dan penyelesaian 

serta menghadapi pekerjaan? 


Meninggalkan rumah 

dan selalu berjauhan : 

dari orang-orang yang dikasihi, | 

yang tidak mengetahui, bagaimana keadaanku. 


Sekali di bagian bumi yang sebelah Timur, 
kemudian di bagian Baratnya. 

Tidak terguris akan mati, 

pada hatiku dari karena rakusku. 


Kalau kiranya aku bersifat gana'ah, 
niscaya datang rezekiku dalam ketenangan. 
Orang gana'ah itulah yang kaya, 

bukan orang yang banyak harta. 


Umar r.a. berkata: "Apakah tidak aku kabarkan kepadamu, 
apa yang aku pandang halal dari harta Allah Ta'ala? Yaitu: dua helai 
pakaian, untuk musim dinginku dan musim panasku dan apa yang 
memuatkan bagiku dari punggungku untuk hajjiku dan “umrahku. 
Dan sesudah itu, makananku adalah seperti makanan seorang laki-laki 
dari kaum Ouraisy. Tidaklah aku lebih tinggi dari mereka dan tidak 
lebih rendah. Demi Allah! Aku tidak tahu, adakah halal yang demiki- 
an atau tidak?” 


Seakan-akan Umar r.a. ragu tentang kadar tersebut. Adakah itu 
lebih daripada mencukupi yang mengharuskan gana'ah dengan dia? 


Seorang Arab desa memaki saudaranya diatas rakusnya. Orang 
desa itu berkata: '“Hai saudaraku! Engkau itu pencari dan yang dica- 
ri. Engkau dicari oleh orang yang tidak hilang engkau daripadanya. 
Dan engkau mencari apa yang engkau pandang telah mencukupi. Se- 
akan-akan apa yang telah jauh dari engkau, telah tersingkap bagi 
engkau. Dan apa yang engkau padanya, engkau telah pindah daripa- 
danya. Seakan-akan engkau, hai saudaraku, tidak pernah melihat o- 
rang rakus, yang tidak pernah mendapat dan orang zuhud yang mem- 
peroleh rezeki”. 


370 


Mengenai yang demikian, orang bermadah: — 


Aku melihat kamu, 
bertambah rakus kepada dunia ini, 
lantaran kekayaan, 
seakan-akan kamu tiada akan mati. 


Adakah bagimu kesudahan, 

jikalau pada suatu hari, kamu jadi kepadanya? 

Kamu lalu menjawab: - 

mencukupi, aku telah rela. 

Asy-Sya'bi r.a. berkata: ” Diceriterakan, bahwa seorang laki-laki 
menangkap burung gunbarah (semacam burung pipit). Lalu burung 
itu bertanya: "Apakah yang kamu ingin berbuat dengan aku?” 


Laki-laki itu menjawab: Akan aku sembelih engkau dan akan 
aku makan engkau”. 


Burung itu menjawab: ''Demi Allah! Tidak akan menyembut- 
ikan dari kesangatan rindu kepada makan! Dan tidak akan menge- 
nyangkan dari kelaparan! Akan tetapi, aku akan memberitahukan 
kepadamu tiga perkara, yang lebih baik bagi engkau daripada mema- 
kan aku: — 


Adapun pertama, maka aku beritahukan kepadamu dan aku di 
tanganmu. 


Adapun kedua, maka apabila aku berada di atas ponon kayu. 
Adapun ketiga, maka apabila aku berada di atas bukit. 
Laki-laki itu lalu menjawab: "Katakanlah yang pertama!” 


Burung tadi lalu berkata: ''Janganlah Ca gundahkan, apa 
yang telah hilang daripada engkau!” 


Lalu laki-laki tersebut melepaskan burung itu. Tatkala ja telah 
berada di atas pohon kayu, maka laki-laki itu berkata: ”Karakanlah 
yang kedua!” 

Burung itu berkata: ? Janganlah engkau benarkan, apa yang 
tidak ada, bahwa ia akan ada”. 


Kemudian, burung itu terbang, lalu berada di atas bukit. Maka 
ia berkata: ''Hai orang yang celaka! Jikalau engkau sembelihkan aku, 
niscaya akan engkau keluarkan dari perutku dua biji mutiara. Berat 
tiap-tiap mutiara itu duapuluh gram”. 


Kata yang empunya ceritera: ””Lalu laki-laki itu menggigit bibir- 
nya dan mengeluh, seraya berkata: ' Katakanlah yang ketiga!” 


371 


Burung itu berkata: Engkau telah lupa yang dua tadi. Maka 
bagaimariakah aku terangkan kepada engkau yang ketiga? Apakah 
aku tidak mengatakan kepada engkau, bahwa engkau jangan menge- 
luh terhadap apa yang telah hilang dari engkau? Dan jangan engkau 
benarkan apa yang tidak ada! Aku, dagingku, darahku dan buluku, 
tidak akan ada duapuluh gram. Maka bagaimanakah akan ada dalam 
perutku dua biji mutiara, dimana tiap-tiap satu buji itu beratnya 
duapuluh gram?” 


Kemudian, burung itu terbang. Lalu ia hilang. 


Ini adalah contoh bersangatan lobanya anak Adam. Lalu mem- 
butakannya dari mengetahui kebenaran. Sehingga ia mentakdirkan, 
apa yang tidak ada, bahwa akan ada. 


Ibnus-sammak r.a. berkata: ” Sesungguhnya harap (ar-raja' itu, 
tali pada hatimu dan rantai pada kakimu. Maka keluarkanlah harap 
dari hatimu, niscaya akan dikeluarkan rantai dari kakimu!” 


Abu Muhammad Al-Yazidi berkata: Aku masuk ke tempat . 
Harun Ar-Rasyid. Lalu aku mendapatinya sedang memandang pada 
sehelai kertas yang tertulis padanya dengan emas. Tatkala ja melihat 
aku, maka ia tersenyum. Lalu aku berkata, dengan mengharap ada 
faedahnya: "Kiranya Allah menganugerahkan perbaikan kepada Ami- 
ru-mu' minin!” 

Ia menjawab: "Ya, aku dapati dua kuntum syair dalam sebaha- 
gian simpanan Bani Ummiyah. Aku memandang baik kedua kuntum 


syair tersebut dan aku tambahkan kuntum yang ketiga, Sepeda yang 
dua itu” 


Harun Ar-Rasyid lalu bermadah kepadaku, sebagai berikut: 


Apabila tertutup pintu daripadamu, 
tanpa tercapai keperluan. 

Maka tinggalkanlah untuk yang lain, 
niscaya akan terbuka bagimu pintunya. 


Perut yang mendekati penuh, 
cukuplah bagimu kepenuhannya. 

. Mencukupilah bagimu perbuatan jahat, 
untuk menjauhkannya. 


Janganlah engkau banyak memberikan, 
untuk kehormatan engkau! 

Jauhilah dari perbuatan kemaksiatan, 
niscaya akan jauh siksaannya dari engkau! 


372 


Abdullah bin Salam r.a. bertanya kepada Ka'bul-Ahbar r.a 
? Apakah yang menghilangkan ilmu dari hati ulama, sesudah dihapal- 
nya dan dipahaminya?” 


Ka'bul-Ahbar menjawab: ''Loba, nafsunya rakus dan mencari 
banyak keperluan”. 


Seorang laki-laki bertanya kepada Fudhiail: 'J elaskanlah kepa- 
daku perkataan Ka'bul-Ahbar itu!” 


Fudlail menjawab: "Orang loba pada sesuatu yang dicarinya. 
Maka hilanglah agamanya atas yang demikian. Adapun rakus, maka 
nafsu rakus pada ini dan ini. Sehingga nafsunya tidak suka, akan 
hilang suatupun daripadanya. Dan engkau mempunyai keperluan ke- 
pada si ini dan keperluan kepada si ini. Maka apabila dilaksanakan- 
nya keperluan itu bagimu, niscaya hidungmu terikat dan dihalaunya 
kamu kemana dikehendakinya. Dan ia menguasai kamu dan kamu 
tunduk kepadanya. Maka siapa yang mencintai engkau karena dunia, 
niscaya engkau memberi salam kepadanya, apabila engkau lalai diha- 
dapannya. Dan engkau kunjungi dia apabila ia sakit. Engkau tidak 
memberi salam kepadanya, karena Allah “Azza wa Jalla. Dan tidak 
engkau berkunjung kepadanya karena Allah! Maka jikalau engkau 
tidak mempunyai keperluan kepadanya, niscaya adalah yang demikian 
itu lebih baik bagi engkau”. 


Kemudian, Fudlail menyambung: "Ini adalah lebih baik bagi 
engkau, dari seratus hadits dari si anu, dari si anu”. 


Setengah ahli hikmah berkata: '"Diantara yang mengherankan 
dari keadaan manusia, ialah: bahwa kalau manusia itu diserukan 
dengan terusnya kekal pada hari-hari dunia, niscaya tidak ada pada 
kekuatan kejadiannya (phisiknya) dari kerakusan, untuk mengumpul- 
kan itu, lebih banyak dari apa yang telah dipakainya, serta singkatnya 
masa bersenang-senang dan harapan hilang”. 


Abdul-wahid bin Zaid Al-Bashari r.a. berkata: Aku singgah di 
tempat seorang rahib (pendeta Nasrani), lalu aku bertanya kepada- 
ya: Dari mana engkau makan?” 


Ja menjawab: ”'Dari Jumbung Tuhan Yang Maha-penyantun, 
dan Maha-tahu, yang telah menjadikan tempat gilingan, yang dida- 
tangkanNya dengan yang digilingkan”. 


Lalu ia menunjuk dengan tangannya kepada gilingan giginya. 
Maha suci Allah Yang Maha-kuasa dan Maha-tahu. 


373 


PENJELASAN: obatnya rakus dan loba dan obat yang dapat diusa- 
hakan untuk sifat gana'ah. 


Ketahuilah, bahwa obat ini tersusun dari tiga dasar, yaitu: sabar, 
ilmu dan amal. Kumpulan yang demikian itu: lima perkara: — 


Pertama, yaitu, perbuatan: sederhana (perbuatan ekonomis) pa- 
da penghidupan dan lemah-lembut pada perbelanjaan. Siapa yang 
menghendaki kemegahan gana'ah, maka sayogialah ja menutup dari 
dirinya, segala pintu keluar, sedapat mungkin. Dan mengembalikan 
dirinya kepada sesuatu yang tidak boleh tidak baginya. Maka siapa 
yang banyak pengeluarannya dan luas perbelanjaannya, niscaya tidak 
memungkinkan ja bergana'ah. Akan tetapi, jikalau ia sendirian, maka 
sayogialah dicukupkannya dengan sehelai kain kasar. Dan dicukup- 
kannya dengan makanan, apa saja yang ada. Disedikitkannya lauk-pa- 
uk, apa yang memungkinkannya saja. Dan menyiapkan dirinya kepa- 
da yang demikian. | 

Jikalau ia mempunyai keluarga, maka masing-masing anggota 
keluarga itu dikembalikan kepada kadar tersebut. Sesungguhnya kadar 
itu, akan mudah tercapai dengan sedikit tenaga. Dan bersama yang 
demikian, mungkin diperelokkan pada mencari rezeki dan keseder- 
hanaan (bersifat ekonomis) pada penghidupan. Dan itulah pokok pada 
gana'ah. Dan kami maksudkan dengan yang demikian, ialah: lemah- 
lembut pada perbelanjaan. Dan meninggalkan kebodohan pada per- 
belanjaan. Rasulullah s.a.w. bersabda : 

» 3 Of » AN See 2 ae &. 
KLIP LM 
(Inns laaha yuhi bbur-rifga fP kamri kullihiy. 
Artinya : 
"Sesungguhnya Allah menyukai kelemah-lembutan pada semua 
urusan” (J). 


Nabi s.a.w. bersabda: 
ct, Ant ? 
(Maa 'aala manigtashada). 


(1). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari “Aisyah r.a. 


374 


Artinya: 
Tiada akan miskin orang yang hidup sederhana” (2). 
Pa s. gs bersabda : 


a 40 2. ag . 
TI VAN SN 
201? 30 Ng 


ak 3) AG, SA aa 


(TIsalaatsua munji-aatun khasy-yatuklaahi fii sirri wal-' alaamiyy ati, 
wak-gashdu fi-ghinaa wal-fagri, wak adiu fir-ridlaa wal ea: 
Artinya: 
?'Tiga perkara yang melepaskan dari bencana: takut kepada Allah pada 
tersembunyi dan pada terang, sederhana pada waktu kaya dan miskin 
dan berlaku adil pada waktu rela (senang) dan pada waktu marah” (3). 

Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki melihat dengan mata sen- 
diri, Abud Darda' memungut sebutir biji-bijian dari tanah. Dan Abud- 
Darda' berkata: "Sesungguhnya orang yang mengerti kepadamu, nis- 
caya ia lemah-lembut pada kehidupanmu?”'. 

Ibnu Abbas r.a. berkata: ''Nabi s.a.w. bersabda: ''Kesederha- 
naan, bagus kelakuan dan petunjuk yang baik itu, sebahagian dari 
duapuluh bahagian lebih, dari sifat kenabian” (4). 


Pada hadits, terdapat bahwa: ” Teratur itu setengah penghi- 
dupan”. (5). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


x PPP LI Ly. La PAP Dee 
SEK (ana Kah daa Ta 


Jk 251 Ly, 4 LAN 210 05 
“AN 


HS Wol Sara 


(Manig-tashada, agh-paa hull aahu, wa man badz-dzara, afgarabul- 
laahy, wa man dzakarai-laaha azza wa jalla, ahab-bahul-laah). 


(2). Diriwayatkan Ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud. 
(3). Dirawikan Ath-Thabrani, Abu Na'im dan Al-Baihagi dari Anas, dengan sanad 
dia'if. 


(4). Dirawikan Abu Dawud dari Ibnu Abbas. 
(S5). Dirawikan Abu Mansur Ad-Daijami dari Anas. 


375 


Artinya: 

"Siapa yang bersifat sederhana, niscaya dikayakan oleh Allah. Siapa 
yang boros (mubazir), niscaya dimiskinkan oleh Allah. Dan siapa 
yang berzikir (mengingati Allah “Azza wa Jalla), niscaya dikasihi oleh 
Allah” (6). 

Nabi s.a.w bersabda: 


Opo Ka 2 PPP Ae LA Ih lk NA 
Dj EN Aoa 2 
"3 Ph Ga 11 An 
(Idzaa arad-ta amran, fa 'alaika bit-tu-adati, hattaa yaj 'alallaahu laka 
farajan wa makh-rajaa). 
Artinya: 


? Apabila engkau menghendaki sesuatu urusan, maka haruslah dengan 
at-tu-adah (pelan-pelan). Sehingga Allah menjadikan bagimu kela- 
pangan dan jalan keluar” (7). 


“ 


Pelan-pelan pada perbelanjaan itu termasuk hal yang terpem- 
ting. 
Kedua, bahwa apabila mudah baginya pada masa sekarang, apa 
yang mencukupi baginya, maka tiada sayogialah bahwa ia berada 
pada sangat kegoncangan, bagi masa depan. Untuk demikian, ia dapat 
ditolong oleh pendek angan-angan dan keyakinan, bahwa rezeki yang 
ditakdirkan baginya, pasti akan datang kepadanya, walaupun tidak 
bersangatan rakusnya. Sesungguhnya kesangatan rakus itu, tidaklah 
menjadi sebab bagi sampainya rezeki. Akan tetapi sayogialah ia 
percaya dengan janji Allah Ta'ala. Karena Allah "Azza wa Jaila 
berfirman: 
Pa P4 » 1 


P3 Pa 
RA): MI H3 3 AS la, 
(Wa maa min daab-batin fil-ardii, illaa KA riz-guhaa). 
Artinya: 
”Tidak ada binatang di bumi ini, melainkan Allah yang menanggung 
rezekinya”. S. Hud, ayat 6. 


(6). Dirawikan Al-Bazzar dari Talhah bin “Ubaidi'llah. 
(7). Dirawikan oleh Ibnul-mubarak. 


376 


Yang demikian itu, dikarenakan bahwa setan menjanjikan ke- 
miskinan dan menyuruh kekejian. Setan itu berkata: ” Jikalau engkau 
tidak rakus kepada mengumpulkan dan menyimpan, maka kadang- 
kadang engkau itu sakit dan kadang-kadang engkau itu lemah. Dan 
engkau akan memerlukan kepada menanggung kehinaan pada me- 
minta” 


Maka senantiasalah panjang umur itu, dipayahkan oleh setan 
pada mencari (berusaha). Karena takut dari payah. Dan setan tertawa 
kepadanya, tentang ditanggungnya kepayahan sekarang, serta lupa 
kepada Allah. Karena sangkaan (tidak yakin) akan kepayahan pada 
keadaan kedua (nanti). Kadang-kadang payah itu tidak akan ada. 


Pada seperti yang demikian, orang bermadah : 


Siapa yang menggunakan berjam-jam, 
pada mengumpulkan harta, 

karena takut kemiskinan. | 

Maka itulah yang membuat kemiskinan. 


Dua orang putera Khalid masuk ke tempat Rasulullah s.a.w. lalu 
Rasululiah s.a.w. bersabda kepada dua orang putera tersebut: 


002p 2 37 922 01 ar L gol 
Say LES AI, 


REG TIA LA 


LS vas rr SSI. " 


(Walas ta-asaa minar.rizgi maa Pa ra-uusukumasa, fa-iana- 
insaana taliduha ummuhu ahmara, Iaisa “alaihi gisyrun, tsumma yar- 
zuguhul jaahu ta'aalaa). 
Artinya: 

"Janganlah kamu berputus asa dari rezeki, selama bergerak-gerak 
kepala kamu berdua! Sesungguhnya manusia dilahirkan oleh ibunya 


merah, tiada padanya kulit Kemudian, ia diberikan rezeki oleh Allah 
Ta'ala” (1) 


Rasulullah s.a.w. jalu di tempat Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud 
itu sedang susah. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya: Jangan eng- 
.kau banyakkan ke gundahanmu! Apa yang ditakdirkan, niscaya akan 


(1). Dirawikan Ibnu Majah dari Habbah dan Sawa', nama dua orang putera Khalid 
tersebut. 


377 


ada. Dan apa yang akan menjadi rezeki engkau, niscaya akan datang 
kepada engkau” (2). 


Nabi s.a.w. bersabda: ''Ketahuilah, hai manusia! Ber-elok-elok- 
lah pada mencari rezeki! Sesungguhnya tiadalah bagi seorang hamba, 
selain apa yang telah dituliskan (pada Luhul-mahfudh) baginya. Dan 
tiada akan pergi seorang hamba dari dunia, sebelum datang kepada- 
nya, apa yang dituliskan baginya dari dunia. Dan dunia itu memaksa”'(3) 


Tiada terlepaslah manusia dari kerakusan, selain dengan baik ke- 
percayaannya dengan pengaturan Allah Ta'ala, mengenai takdir rezeki 
hamba-hambaNya. Dan bahwa yang demikian itu-tiada m ustahil - akan 
berhasil serta keelokan pada mencari rezeki. Bahkan seyogialah di- 
ketahuinya, bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah bagi hambaNya, 
dari tempat yang tidak disangka-sangka itu lebih banyak. 


Allah Aa berfirman :- 
LoL 0 Ipa L Pa " 


AP P) v r “-. 
I AN sg an, Ka 


35 91 


Waman yatta-gi-laaha, yaj'al lahu makh-rajan wa yar- Basa min 
haitsu laa yahtasib. 
Artinya: 
"Dan siapa yang bertagwa (memenuhi kewajiban) kepada Allah, Dia 
mengadakan untuk orang itu jalandari- 
pada tolak-menolak dari pintu sorga sampai limaratus tahun. Maka 
sesungguhnya apabila ia tidak merasa cukup (tidak bergana'ah) de 
ngan apa yang memadai baginya, niscaya ia dimasukkan dalam go- 
longan. orang-orang kaya. Dan dikeluarkan dari kumpulan orang- 
orang miskin. Dan yang demikian itu akan sempurna, dengan selalu 
memandang kepada orang yang lebih rendah daripadanya dalam 
dunia. Tidak kepada orang yang di atasnya. Sesungguhnya setan, 
selalu memalingkan pemandangan manusia dalam dunia, kepada 
orang yang di atasnya, seraya setan itu berkata: ”' Jangan malas 
mencari! Orang-orang yang berhartaeitu bersenang-senang pada ma- 
kanan dan pakajan. Dan setan itu, memalingkan pemandangan ma- 
nusia pada agama, kepada orang yang di bawahnya, seraya setan itu 
berkata: °’ Mengapa engkau sempitkan atas dirimu dan engkau takut 
kepada Allah? Si anu lebih berpengetahuan dari engkau dan ia tidak 
takut kepada Allah. Manusia sibuk dengan bersenang-senang. Maka 
mengapa engkau mau berbeda dari mereka?”. 


Abu Dzar r.a. berkata: ””Diberi wasiat kepadaku oleh temanku 
Nabi s.a.w., supaya aku melihat kepada orang yang kurang dari aku. 
Tidak kepada orang yang di atas aku? (1). 
Artinya: dalam dunia. 


(1) Dirawikan Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abu Dzar. 


381 


Abu sg r.a. berkata: ''Rasulullah s.a.w. bersabda: 


fis 3 E KAN bad ° BAN IA AG 


Tenan PE Pa a 


Du 7 EEN °x EAN As “0 ses, 


Udzaa nadhara ahadukum ilaa man fadl- de alba talaihi Jil-maali 
wal-khalgi, fak-yandhur ilaa man asfala minhu mim-man fudl-dlila 
“alaihi. 

Artinya: 3 

"Apabila salah seorang kamu memandang kepada orang yang 
dilebihkan oleh Allah pada harta dan bentuk kejadian, maka 
hendaklah ia memandang kepada orang yang di bawahnya dari orang 
yang dilebihkan itu” (2). 

Maka dengan hal-hal yang tersebut, akan mampu mengusahakan akh- 
lak gana'ah. Dan tiang hal itu, ialah: sabar -danpendek angan-angan. 
Dan tahu, bahwa kesudahan sabarnya dalam dunia itu hari-hari yang 
sedikit, untuk bersenang-senang pada masa yang panjang. Maka 
adalah ia seperti orang sakit, yang sabar atas pahitnya obat, kerena 
sangat lobanya pada menunggu sembuh. 


PENJELASAN: keutamaan sifat pemurah. 


Ketahuilah, bahwa harta nu jikalau tidak ada, maka sayogialah 
hamba itu berkeadaaan gana'ah dan sedikit loba. Dan jikalau harta 
itu ada, maka sayogialah keadaannya itu mengutamakan orang lain, 
pemurah, berbuat ma'ruf dan menjauhkan diri dari kikir dan bakhil. 
Maka sesungguhnya sifat pemurah itu, adalah sebahagian dari akhlak 
Nabi-nabi a.s. dan pemurah itu pokok dari pokok-pokok keselamatan. 


Dari hal sifat pemurah itu, diibaratkan oleh Nabi s.a.w., dimana 
beliau bersabda: 


p 815 Lag 2 Z pena P a 
an P KA LN 
KELAK A voe DI 


(As-sakha-u syajaratun min syajari'I-jannati, agb-shaanuhaa mutada l- 
(2), Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 


382 


liyatun ila-ardii, fa man akhodza bi ghushnin minhaa gaadahu dzaali- 
ka 'Ighushnu ila I-jannati). 


Artinya: 


"Sifat pemurah itu adalah sepohon kayu dari kayu sorga. Dahan-dahan- 
nya terkulai ke bumi. Maka siapa yang mengambil sedahan daripadanya, 
niscaya dahan itu membawanya ke sorga” (1). 


Jabir berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jibril a.s. ber- | 
kata: Allah Ta'ala berfirman: 


r oor AAN 
Kran Sea KAA Sania ÍJ 
Ling SERA Sp e? A SE SAN 


(Inna haadza diinunir-tadlaituhu li-nafsii wa lan yush-lihahu illas- 
sakhamu wa husnurkhulgi, feakrimuu-hu bi-hima mas-ta-tba'tum). 
Artinya: 
”' Bahwa ini adalah Agama yang AKU rela bagi diriKu sendiri. Dan tiada 
akan diperbaiki agama ini, selain oleh sifat pemurah dan bagus akhlak. 
Maka muliakanlah agama ini dengan dua sifat tersebut, menurut 
kesangupanmu!” (2). 
Pada suatu riwayat, berbunyi: 

i PR a APP Et f cs 
»Maka muliakanlah dia ena dua sah, buk apa yang kamu 
mempunyainya”. 

Dari Aisyah Ash-Shidigiy-yah (puteri Abubakar Siddik) r.a., yang 
berkata: ''Rasulullah s.a.w. bersabda: "'Allah Ta'ala tidak membuat 
tabiat (karakter) waliNya, selain diatas tabiat baik akhlak dan pemurah” 
(3). 

Dari Jabir, yang berkata: ”’ Ditanyakan kepada Rasulullah: Wahai 
Rasulullah! Amal apakah yang paling utama?” 

Rasulallah s.a.w. mejawap: ” Sabar dan pemaaf” (4). 


(1). Dirawikan Ibnu Hibban dari “Aisyah r.a. hadits dla'if. 

(2. Dirawikan Ad-Dara-guthni dari Jabir. 

(3). Dirawikan Ad-Dara-guthni dari "Aisyah r.a. 

(4). Dirawikan Abu Yu'la dan Ibnu Hibban dari Jabir, hadits dla'if. 


383 


Abdullah bin Amr berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: Dua 
perangai yang disukai oleh Allah “Azza wa Jalia dan dua perangai yang 
dimarahi oleh Allah “Azza wa Jalla. Adapun dua perangai yang disukai 
oleh Allah Ta'ala, ialah: bagus perangai (bagus akhlak) dan pemurah. 
Adapun dua perangai yang dimarahi oleh Allah Ta'ala, ialah: jahat 
perangai (jahat akhlak) dan kikir. Apabila Allah menghendaki kebajikan 


pada seorang hamba, niscaya dipakaiNya hamba itu pada menunaikan 
hajat (keperluan) manusia” (5). 


Dirawikan oleh Al-Migdam bin Syuraih, dari ayahnya dan 


ayahnya merawikan dari nenknya, yang mengatakan:”Aku berkata: 
”Wahai Rasulullah! Tunjukilah aku kepada amal, yang memasukkan 
aku kesorga!”. 

Nabi s.a.w. lalu menjawab: "Sesungguhnya sebahagian dari yang 
mengharuskan pengampunan dosa, ialah: memberi makanan, mengem- 
bangkan salam (selalu memberi salam) dan bagus perkataan” (6). 

Abu Hurairah r.a. berkata: ” Rasulullah s.a.w. bersabda: 


` an aa | Ce i KAX HN: D PEA N 
PETI)! IP Ka P. 7, 


Je ` n LAN ahe ak Nan ena “2 
ra cl 3 113 ec. 1 
Ghat inaw AGE KIE 
Ka 2 2 t, 1a 
SNES EIAS G EK 


(As-sakhaa-u syajaratun fil-jannati, fa man kaana sakhiyyan akhadza 
bi-ghushnin minhaa, fa lam yatruk-hu dzaalikal-ghushnu hatta yud- 
khilahul-jannata, wasy-syuhhu — syajaratun fin-naari fa man kaana 
shahiihan, akhadza bighus-nin min agh-shaanihaa, fa lam yatruk-hu 
@zaalikal-ghyshnu, hatta yadkhiilahur-naan. 

Artinya: 


” Pemurah itu sepohon kayu dalam sorga. Maka siapa yang pemurah, 
niscaya ia akan mengambil sedahan dari pohon itu. Maka dahan 
tersebut tidak akan meninggalkannya, sehingga dimasukkannya ke 
sorga. Dan kikir itu sepohon kayu dalam neraka. Maka siapa yang 
kikir. niscaya ia mengambil sedahan dari dahan-dahannya. Maka 


(5). Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami dari Abdullah bin Amr. 
(6). |Dirawikan Ath-Thabrani dari Al-Migdam bin Syuraih. 


384 


dahan tersebut tidak akan meninggalkannya, sehingga dimasukkannya 
ke neraka”. (1). 


Abu Sa'id Al-Khudri r.a: berkata: ”Nabi s.a.w. bersabda: 
”Allah Ta'ala berfirman: ''Carilah kelebihan itu pada orang-orang 
yang kasih sayang dari hamba-hambaKu, niscaya kamu akan hidup 
pada pangkuan mereka! Sesungguhnya Aku jadikan pada mereka 
rahmatKu. Dan jangan kamu carikan kelebihan itu pada orang-orang 
yang kesat hatinya! Maka sesungguhnya Aku. menjadikan kemarahan: 
Ku pada mereka”. (2) 


Dari Ibnu Abbas, yang berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: 
”'Minta ampunlah dosa orang pemurah! Sesungguhnya Allah meng- 
ambil tangannya, setiap-kali ia tergelincir pada kesalahan”. (3). 


Ibnu Mas'ud r.a. berkata: ''Nabi s.a.w. bersabda: ''Rezeki ke- 
pada yang memberikan makanan itu lebih cepat daripada pisau ke 
leher unta. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala berbangga pada malaikat, 
dengan orang yang memberikan makanan”. (4). 


Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah itu Mahapemurah, 
menyukai sifat pemurah. Dan menyukai akhlak mulia. Dan Ia benci 
kepada akhiak buruk”. (5). 


Anas berkata: ” Bahwa Rasulullah s.a.w. tidak memintakan se- 
suatu, atas Islamnya seorang, melainkan diberikannya kepada yang 
meminta itu. Seorang laki-laki datang kepadanya, lalu meminta se- 
suatu. Maka Rasulullah s.a.w. menyuruh orang tersebut, supaya pergi 
ke tempat banyak kambing di antara dua bukit, dari kambing-kam- 
bing sedekah (zakat). Maka orang itu kembali kepada kaumnya, 
seraya berkata: ”Hai kaumku! Masuklah Agama Islam! Sesungguhnya 
Muhammad akan memberikan pemberian orang, yang tidak takut 
kepada kemiskinan'” (6). 

-Ibnu Umar berkata: Nabi s.a.w. bersabda: ”'Sesungguhnya 
Allah mempunyai hamba-hamba, yang ditentukanNya mereka dengan 
nikmat-nikmat untuk kemanfaatan hambaNya. Maka siafa yang kikir 
dengan nikmat-nikmat itu kepada hamba-hambaNya, niscaya Allah 
Ta'ala memindahkan nikmat-nikmat itu daripadanya dan memutar- 
kannya kepada orang lain”. (7) 

(1). Dirawikan Ad-Dara-Guthni dari Abu Hurairah, dha'if sekali. 

(2). Dirawikan Ibnu Hibban dari Abu Sa'id, hadits dla'if. 

(3). Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas , isnad dia'if. 

(4). Kata Al-iragi, ia tidak menjumpai hadits ini dari hadits Ibnu Mas'ud. 
(5). Dirawikan Al-Kharaithi dari Thalhah bin Ubaidullah dan lain-lain. 


(6). Dirawikan Muslim dari Anas. 
(7). Dirawikan Ath-Thabrani dan Abu Na'im dari Ibnu Umar, hadits di'if. 


385 


Dari Al-Hilali, yang mengatakan: "Dibawa kepada Rasulullah 
s.a.w. beberapa orang tawanan dari suku Banil-Anbar. Lalu beliau 
menyuruh bunuh mereka dan supaya ditinggalkan seorang, tidak di- 
bunuh. Lalu Ali bin Abi Thalib r.a. bertanya: °’ Wahai Rasulullah! 
Tuhan itu Esa. Agama itu satu. Dan dosa itu satu, Maka apakah 
halnya orang yang satu ini, dari mereka yang lain?”. 

Nabi s.a.w. menjawab: ” Telah turun kepadaku Jibril, lalu me- 
ngatakan: '”"Bunuhlah mereka dan tinggalkan yang ini! Sesungguhnya 
Allah Ta'ala berterima kasih kepadanya, karena kemurahanny2”.(8) 

Nabi s.a.w. bersabda: ''Bahwa tiap-tiap sesuatu itu berbuah 
Dan buah pekerjaan baik (perbuatan ma'ruf) itu, segera bebas”. (9). 

Dari Nafi’, sedang Naf? menerima dari Ibnu Umar, yang me- 
ngatakan: “Rasulullah s.a.w. bersabda: Makanan orang pemurah 
itu obat dan makanan orang kikir itu penyakit”. (10) 

Nabi s.a.w. bersabda: 


Naa AA ` Ap. Pe IIA 
ar, Ls k P 
PA Sdm ni'matul-laahi u a ma-nun atun.-nagsi 
'alaih). 
Artinya: 
” Barangsiapa, nikmat Allah besar padanya, niscaya besarlah penat 
jaan manusia atasnya” Al). 

Siapa yang tidak mau menanggung perbelanjaan itu, niscaya 
nikmat tersebut akan tertimpa kehilangan. 


Nabi Isa a.s. berkata: ” Carilah banyak akan sesuatu, yang tidak 
dimakan api neraka!” 


Lalu orang bertanya: Apakah yang sesuatu itu?”. 
Nabi Isa a.s. menjawab: ” Perbuatan baik (amal ma'ruf)”. 


Aisyah r.a. berkata: ” Rasulallah s.a.w. bersabda: 
ne peha ka 


MEA 


(8). Menurut Al-iragi, ia tidak menjumpai hadits ini. 

(9). Menurut Al-Iraqi, beliau tidak menjumpai hadits ini. 

(10) Dirawikan Ibnu Uda dan Addara OGuthni dari Nafi‘. 

(1). Dirawikan Ibnu "Uda dan ibnu Hibban dari Ma'adz. Kata Abu Hatim, hadits ini batil 
(tidak betul hadits). 


386 


(Al-jannatu daarul.as-khiyaa-i). 
Artinya: 
"Sorga itu kampung orang-orang pemurah” (2). 


Abu Hurairah r.a. berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "'Se- ` 
sungguhnya orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan 
manusia, dekat dengan sorga dan jauh dari neraka. Dan sesungguhnya 
orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga 
dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang pemurah itu lebih di- 
kasihi oleh Allah, daripada orang berilmu yang kikir. Dan penyakit 
yang paling berbahaya, ialah: kikir (3). : 

Nabi s.a.w. bersabda: "Be rbuat baiklah kepada orang yang 
tahu berbuat baik dan kepada orang yang tidak tahu berbuat baik. 
Maka jikalau betul engkau kepada orang yang tahu berbuat baik, nis- 
caya engkau telah betul kepada orang yang tahu berbuat baik. Dan ji- 
kalau engkau tidak betul kepada orang yang tahu berbuat baik, maka 
engkau adalah dari orang yang tahu berbuat baik” (4). 


Nabi s.a.w, bersabda: 


TC 

Inna budalaa-a ummatii lam yad khulukjannatabi-shataatiin wa laa 
Shi-yaamin, wa laskin dakhaluuhaa bi-sakhas-i-antusi wa salaamatisi- 
sShuduuri wa-nush-hi-lil- muslimin). 
Artinya: : 
“Sesungguhnya orang-orang mulia dari umatku, tidak akan masuk 
Sorga dengan shalat dan puasa. Tetapi mereka masuk sorga, dengan jiwa 
yang pemurah, dada yang sejahtera dan karena nasehat kepada 
orang-orang muslim”. (5). 
(2). Dirawikan Ibnu “Uda dan Ad-Dara-Guthni dari “Aisyah r.a., hadits dia'if sekali. 
(3). Dirawikan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Katanya, hadits ini gharib (tidak 

terkenal). 
(4). Dirawikan Ad-Dara-OGuthni dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari 


neneknya, hadits mursal. 
(5). Dirawikan Ad-Dara-authni dan Abubakar bin Lal, dari Anas, hadits dl-'if. 


387 


Abu Sa'id Al-Khudri r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: 
“Sesungguhnya Allah “Azza wa Jalla menjadikan bagi perbuatan baik, 
golongan-golongan dari makhlukNya, yang disukakanNya kepada me- 
reka perbuatan baik (perbuatan ma'ruf) dan disukakanNya kepada 
mereka mengerjakannya. DiarahkanNya muka orang-orang yang men- 
cari perbuatan baik, kepada mereka. Dan dimudahkanNya kepada 
mereka, untuk memberikannya, sebagaimana dimudahkanNya hujan 
kepada negeri yang tak subur. Maka dihidupkanNya negeri itu dan 
dengan hujan itu, dihidupkanNya penduduknya”. (6). 


. Nabi s.a.w. bersabda: ” Tjap-tiap perbuatan ma'ruf itu sedekah. 
Tiap-tiap yang dibelanjakan oleh seseorang kepada dirinya dan kepada 
keluarganya, niscaya dituliskan baginya menjadi sedekah. Apa yang 
dipeliharakan oleh seseorang akan kehormatannya dengan sesuatu, 
maka itu menjadi sedekah baginya. Dan apa yang dibelanjakan oleh 
seseorang dari sesuatu perbelanjaan, maka atas Allah menggantikan- 
nya” 41). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


Sis 0702) 


BOGA YAH DA AK 
SEM 


(Kullu ma'ruufin shadagatun, wad daaliu 'alal-khairi ka-faa iihi, wal- 
Taahu yuhibbu ighaa-tsataH-lahfaan). 


Artinya: 


?'Tiap-tiap perbuatan baik itu sedekah. Orang yang menunjukkan ke- 
pada kebajikan itu, seperti orang yangmembuatnyo. Dan Allah menyu- 
kai pertolongan kepada orang orang yang susah” (2). 


Nabi s.a.w. bersabda: "Tiap-tiap perbuatan baik yang engkau 
perbuat kepada orang kaya atau orang miskin itu sedekah” (3). 


(6). Dirawikan Al-Hakim dari Ali dan dipandangnya hadits ini shahih. Dan dirawikan 
Ad-dara-Cuthni dari riwayat Abi Harun Al-'abdi. Dan Abi Harun ini lemah 
riwayatnya. 

ü). dirawikan Ibnu Uda, Ad-Dara-Outhni dan Al-Baihaqi dari Jabir, hadits dla'if. 

(2). Dirawikan Ad-Dara Quthni dari Al-Hajjaj bin Arthah dan seterusnya. Al-Hajjaj 
itu dia'if riwayatnya. 

(3). Dirawikan Ad-Dara-Outhni dari Abi Sa'id dan Jabir dan oleh Ibnu Muni' dari 
Ibnu Umar, dengan isnad dlaʻif. 


388 


Diriwayatkan, bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada 
Musa a.s., yang isinya: ” Jangan engkau bunuh As-Samiri! Sesungguh- 
nya dia itu orang pemurah” (4). 

Jabir mengatakan: "Rasulullah s.a.w. mengutus suatu pasukan 
tentara, di bawah pimpinan Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Lalu mereka 
kehabisan tenaga Maka Oais menyembelih sembilan ekor unta untuk 
mereka. Lalu mereka ceriterakan. yang demikian kepada Rasulu' lah 
s.a.w. Maka Nabi s.a.w. menjawab: ”'Bahwa sifat pemurah, adalah 
menjadi sifat keluarga rumah tangga itu” (5). 


Adapun akatsar, maka diantara lain, ialah kata Ali r.a.: ” Apa- 
bila dunia menghadap (datang) kepada engkau, maka belanjakanlah 
daripadanya kepada yang berhak menerimanya. Sesungguhnya dunia 
itu tidak akan musnah. Dan apabila dunia itu membelakangi (mening- 
galkan) engkau, maka belanjakanlah daripadanya. Sesungguhnya du- 
nia itu tiada akan keka?”. 


Dan Ali r.a. lah bermadah: — 


Janganlah engkau kikir dengan dunia 
dan dunia itu sedang datang. 
Tidaklah akan dikurangkan dunia 
oleh pemborosan dan berlebih-lebihan. 


Kalau dunia itu telah pergi, 

maka lebih layak engkau bermurah hati kepadanya. 
Apabila dunia itu telah membelakangi, 

maka pujian itu menyalahi dari yang semestinya. 


Mu'awiyah bertanya kepada Al-Hasan bin Ali r.a. tentang ak 
muru-ah, an-najdah dan al-karam. 


Al-Hasan lalu menjawab: "Adapun aLmuru-ah, yaitu: orang 
menjaga agamanya, mengawasi dirinya, membaguskan pengurusan de- 
ngan tamunya dan membaguskan pada pertengkaran dan tampil ke 
depan pada hal-hal yang tidak disukai. Adapun an-najdah, yaitu: 
mempertahankan tetangga dan sabar pada semua tempat. Adapun al- 
karam, yaitu: memberi dengan senang hati pada perbuatan baik sebe- 
lum diminta, memberi makanan pada waktu kemarau dan kasihan ke- 
pada yang meminta serta memberikan kepada yang ingin memper- 
olehnya”. 


(4). As-Samiri, yaitu: nama seorang laki-laki Yahudi. Suatu golongan Yahudi 
menyatakan dirinya, keturunan As-Samiri. 

(5). Dirawikan Ad-Dara-Outhni dari riwayat Abi Hamzah Al-Humairi, dari Jabir. 
Nama Abi Hamzah Al Humairi dan keadaannya tidak dikenai. 


389 


Seorang laki-laki menyerahkan sepucuk surat kepada Al-Hassan 
bin Ali r.a. Al-Hasan lalu mengatakan: “Hajatmu akan dipenuhi”. 


Lalu orang yang bertanya kepada al-Hasan: “Hai putera (cucu) 
Rasu'llah! Kalau kiranya, engkau melihat suratnya lebih dahulu, kemu- 
dian, engkau membalas jawaban sekedar yang demikian?” 


Maka al-Hasan menjawab: “Aku akan ditanya oleh Allah "Azza wa 
Jalla, dari kehinaan berdirinya orang ini di hadapanku, lalu baru aku 
membaca suratnya.” f 

Ibnus-Samak berkata: ” Aku heran terhadap orang yang membeli 
budak-budak dengan hartanya dan tidak membeli orang orang merde- 
ka dengan perbuatan baiknya”. 


Setengah orang Arab desa ditanyakan: "Siapa tuanmu?” 


Orang itu menjawab: "Siapa yang dapat menahan makian kami, 
memberikan kepada yang meminta dari kami dan mema'afkan (berto- 
leransi) kepada yang bodoh dari kami”. 

Ali bin A-Husain r.a. berkata: Siapa yang disebutkan memberi 
hartanya kepada peminta-pemintanya, niscaya tidaklah dia itu orang 
pemurah. Sesungguhnya orang pemurah, ialah orang yang memulai 
dengan hak-hak Allah Ta'ala pada orang-orang yang menta'atiNya. 
Dan tidak didesak oleh nafsunya, ingin diucapkan terima kasih kepa- 
danya, apabila keyakinannya sempurna dengan memperoleh pahala 
daripada Allah Ta'ala”. 

Ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Bashari r.a.: “Apakah as-sa-khaa" 
— (sifat pemurah) itu?” 

Lalu ia menjawab: “Bahwa engkau bermurah hati dengan harta 
engkau, pada jalan Allah “Azza wa Jalla”. 

Kemudian, ditanyakan: “Apakah al-hazam (berhati-hati) itu?” 


"Al-Hasan Al-Bashari r.a. menjawab: "Bahwa engkau melarang 
harta engkau, pada jalan Allah Ta'ala”. 


Kemudian ditanyakan pula: “Apakah al-israf (royal) itu?” 
Beliau menjawab: “Membelanjakan harta karena suka menjadi 
kepala”. i 

Jafar Ash-Shidig r.a. berkata: “Tidaklah harta yang lebih me- 
nolong dari akal. Tidak ada musibah (mala-petaka) yang lebih besar 
dari bodoh. Dan tidaklah tolong-menolong (mudha harah) itu, seperti 


musyawarah. Ketahuilah, bahwa Allah “Azza wa Jalla berfirman: “Se- 
sungguhnya Aku Maha-pemurah dan Maha-mulia. Tidak akan berde- 


390 


katan dengan Aku, orang yang kikir. Kikir itu dari kekufuran. Orang 
kufur itu dalam neraka. Sifat pemurah dan baik hati itu dari iman. 
Dan orang yang beriman itu dalam sorga”. 


Hudzaifah bin AYaman r.a. berkata: ''Banyaklah orang yang 
zalim pada agamanya, yang mengoyakkan pada penghidupannya itu, 
masuk sorga dengan kelapangan hatinya (pada memberikan harta)”. 

Diriwayatkan, bahwa AlAhnaf bin Qais melihat seorang laki-la- 
ki, dalam tangannya uang edirhani. Maka ia bertanya: "Untuk siapa 
dirham ini?” 


Orang itu menjawab: "Bagi aku sendiri”. 


Lalu A-Ahnaf bin Oais-berkata: "Sesungguhnya dirham ini 
tidaklah bagimu, sebelum ia keluar dari tanganmu”. 


Dan searti dengan demikian, yang dimadahkan orang: — 


Engkau untuk harta, 

apabila harta itu engkau pegang 

Apabila engkau belanjakan, 

baru harta itu untuk engkau. 

Dinamakan Washil bin “Atha' dengan gelar AGhazzal (Pemin- 
tal benang). Karena ia duduk pada orang-orang pemintal benang. 
Apabila ia melihat wanita yang lemah keadaannya, niscaya i ia membe- 
rikannya sedikit uang. 


Al-Husain bin Ali r.a., yang mencelanya, lantaran memberikan uang 
kepada penyair-penyair. Lalu Al-Husain bin Ali membalas kepada 
Al-Hasan bin Ali, yang isinya, diantara lain: '' Harta yang baik, ialah 
yang dipelihara kehormatan dengan harta itu”. 

Ditanyakan kepada Sufyan bin Uyainah: "Apakah sifat pemu- 
rah itu?” | 

Sufyan bin Uyainah menjawab: ”'Pemurah itu, ialah: berbuat 
baik kepada teman-teman dan bersifat pemurah dengan harta”. 

Sufyan meneruskan ceriteranya: ” Ayahku menerima pusaka li 
mapuluh ribu dirham. Lalu ia mengirim dari uang tersebut, beberapa 
bungkus kepada teman-temannya. Dan mengatakan: " Aku selalu ber- 
mohon kepada Allah Ta'ala dalam shalatku, akan sorga bagi teman- 
temanku. Maka adakah layak aku kikir kepada mereka dengan har- 
ta?” 


'Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: "Memberikan tenaga pada 
memberikan yang ada itu, penghabisan sifat pemurah”. 


Ditanyakan kepada setengah ahli kiamat (filosuf): "Siapakah 
manusia yang paling engkau cintai?” 

Ahli hikmat itu menjawab: ?Siapa yang banyak nikmat kebaik- 
annya kepadaku”. 


Lalu ditanyakan lagi: "Jikalau itu tidak ada?” 


Ahli hikmat tersebut menjawab: "Siapa yang banyak nikmat ke- 
baikanku kepadanya”... ' 


Abdul-'aziz bin Marwan berkata: Apabila seseorang yang me- 
mungkinkan aku dari dirinya, sehingga aku letakkan perbuatan baik- 
ku (amal ma'rufku) padanya, maka tangannya padaku itu, seperti 
tanganku padanya”. 


Al-Mahdi bertanya kepada Syubaib bin Syabbah: ” Bagaimana 
engkau melihat manusia pada rumahku?” 


Syubaib bin Syabbah menjawab: "Wahai Amiru-mu'minin! Se- 
sungguhnya seorang dari mereka, masuk dengan harapan dan keluar 
dengan kerelaan”. 


Seorang yang pandai memberi contoh lalu memberi contoh pada 
Abdullah bin Ja'far, seraya bermadah: — 


Bahwa perusahaan itu, 

tidaklah dia itu perusahaan, 

sebelum dibetulkan pada perusahaan itu, 
jalan tempat perusahaan. 


Apabila engkau membuat perusahaan, 
maka tegakkaniah tiangnya karena Allah! 
Atau tinggalkanlah 

untuk kaum keluarga............:! 


Lalu Abdullah bin Ja'bar mengatakan: Bahwa dua kuntum 
syair itu mengajarkan kikir kepada manusia. Akan tetapi hujanilah 
perbuatan baik (amal ma'ruf) dengan hujan merata. Maka jikalau 
kena pada orang-orang mulia hati, niscaya mereka adalah berhak 
kepadanya. Dan jikalau kena pada orang-orang jahat, maka engkau- 
lah yang berhak kepadanya”. 


CERI TERA (HIKAYAH): tentang orang-orang pemurah. 


Dari Muhammad bin Al-Munkadir dan ia menerima dari Ummi 
Durrah. Dan Ummi Durrah ini adalah pembantu (khadam) Aisyah 
ra. Ummi Durrah berkata: Bahwa Mu'awiah mengirimkan uang 
kepada Aisyah dalam dna karung. Banyaknya seratus delapanpuluh 


392. 


ribu dirham. Aisyah lalu meminta sebuah baki. Maka dibagi-bagikan- 
nya uang itu kepada manusia. Maka tatkala hari sudah sore, Aisyah 
mengatakan: ”' Hai pembantu! Bawalah kemari bukaan puasaku?” 


Ummu Durrah lalu membawa kepada “Aisyah r.a. roti dan mi 
nyak zaitun. Kemudian Ummu Durrah bertanya kepada “Aisyah: "Ti 
Gakkah engkau sanggup, pada apa yang engkau bagi-bagikan hari ini, 
untuk engkau belikan daging bagi kita dengan sedirham, yang akan 
kita berbuka puasa dengan daging itu?” 


“Aisyah lalu menjawab: ”J ikalau tadi engkau memperingatkan 
aku, niscaya akan aku laksanakan”. 


Dari Abban bin Usman yang mengatakan: ''Seorang laki-laki 
bermaksud, supaya Ubaidullah bin Abbas mendapat kesulitan (mela- 
rat). Lalu orang itu datang kepada pembesar-pembesar Quraisy, sera- 
ya mengatakan: Ubaidullah mengatakan kepada kamu: Makan pa- 
gilah padaku hari ini! 

Maka datanglah mereka kepada Ubaidullah bin Abbas, sehingga 
memenuhi rumahnya. Lalu Ubaidullah bin Abbas bertanya: “Apa 
ini?” . 

Lalu diceriterakan kepadanya berita itu. Maka Ubaidullah 


menyuruh belikan buah-buahan. Dan menyuruh suatu rombongan, la- 
lu mereka memasak dan membuat roti. Dan dibawa buah-buahan 
tadi kepada mereka. Lalu, belum lagi selesai daripada memakan buah- 
buahan, sehingga hidangan makananpun sudah diletakkan. Maka 
merekapun makan, sehingga mereka kenyang sekali (sampai ke dada 
mereka makanannya). 


Ubaidullah lalu bertanya kepada pembantu-pembantunya: ”'Ada- 
kah ini bagi kita setiap hari?” 

Mereka itu menjawab: ” Ada!” 

Ubaidullah lalu berkata: ''Maka hendaklah mereka makan pagi 
pada kita setiap hari!” 

Mush'ab bin Az-Zubair berkata: Mu'awiyah naik haji. Maka 
tatkala ia berjalan, ia melalui Madinah. Lalu Al-Husain bin Ali 
berkata kepada saudaranya Al Hasan: "Jangan engkau jumpai dia 
dan jangan engkau memberi salam kepadanya!” 

Tatkala Mu'awiyah telah keluar dari kota, lalu Al-Hasan berkata: 


Sesungguhnya atas kita ada hutang. Maka tak boleh tidak kita 
mendatanginya”. | 


393 


Lalu Al-Hasan bin Ali mengendarai kendaraannya di belakang 
Mu'awiyah dan dapat menemui Mu'awiyah. Lalu ia memberi salam 
kepadanya. Dan menerangkan pada Mu'awiyah, tentang hutangnya. 


"Pergilah kepada Mu'awiyah, dengan membawa bakiku ini!” 
Ujar Al-Hasan. "Padanya ada uang delapanpuluh ribu dinar”. 


Al-Hasan sudah letih dan tertinggal di belakang dari unta. Dan 
orang banyak mendukungnya. 
Lalu Mu'awiyah bertanya: ” Apa ini?” 


Al-Hasan lalu menerangkan kepada Mu'awiyah. Maka Mu'awi 
yah menjawab: Kamu sekalian! Serahkanlah dengan apa yang ada 
padanya kepada Abi Muhammad?” (1). 


Dari Wagid bin Muhammad Al-Wagidi, yang NEET TS ”Di 
ceriterakan oleh ayahku kepadaku, bahwa beliau menyerahkan sepu- 
cuk surat kepada Khalifah Al-Ma' mun. Disebutkannya dalam surat 
itu, tentang banyaknya hutang dan kurang sabarnya atas hutang itu. 


Al-Ma'mun lalu menulis pada belakang surat tersebut (membuat 
disposisi) yang isinya: Sesungguhnya engkau seorang laki-laki, yang 
terkumpul pada engkau dua perkara, yaitu: pemurah dan pemalu. 
Adapun pemurah, maka itulah yang melepaskan (yang menghabis-. 
kan), apa yang ada dalam tangan engkau. Adapun pemalu, maka 
itulah yang melarang engkau untuk menyampaikannya kepada kami, 
apa yang engkau alami. Aku telah perintahkan, supaya diserahkan 
untukmu uang sebanyak seratus ribu dirham. Jikalau aku benar, maka 
tambahkanlah pada menghamparkan tangan engkau (dengan pemberi 
an)! Dan jikalau aku tidak benar, maka kesalahan engkau atas diri 
engkau sendiri! Engkau telah menceriterakan kepadaku — dan engkau 
waktu itu pada masa pemerintahan Harunurrasyid —, suatu hadits 
dari Muhammad bin Ishak, dari Az-Zuhri, dari Anas: Bahwa Nabi 
s.a.w. bersabda kepada Az-Zubair bin Al“Awwam, yang bunyinya: 


A P os wa Tea Pase 


` 
PAN SA A G rell 
ILMU PA EA KAL aR oraa orr Eray 
Irs 4A Sa Ac Pn 
pel Lara 


(1). Abi Muhammad adalah panggilan untuk Al-Hasan bin Ali. (Peny.). 


394 


(Yaa Zubairu'lam anna mafaa-tiihs arzas-gil-“ibaadi bi-izaa-il-arsyi, 
yab'atsul-laahu “azza wajalla ilaa kulli “abdin bi-gadri nafagatihi, fa 
man kats-tsara kats-tsara lahu wa man gallaala galala lahu). 

Artinya: 


”Ha Zubair! Ketahuilah, bahwa kunci rezeki hamba itu ditentang 
Arasy, yang dikirim oleh Allah “Azza wa Jalla kepada tiap-tiap ham- 
ba, sekedar nafkahnya. Maka barangsiapa membanyakkan pemberian 
kepada orang lain, niscaya Allah membanyakkan baginya, Dan barang 
siapa menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan baginya” (1). Dan 
engkau lebih tahu. (2). 


Al-Wagidi berkata: Demi Allah! Maka bersoal-jawab (ab 
mudzakarah) Al-Ma'mun bagiku dengan hadits itu, lebih aku sukai 
daripada hadiah tadi. Yaitu: seratus ribu dirham itu”. . 

Seorang laki-laki meminta suatu keperluannya pada Al Hasan 
bin Ali r.a. Lalu Al-Hasan berkata kepada orang itu: "Hai saudara 
ini! Kebenaran permintaanmu kepadaku, amatlah besar padaku. Pe 
ngetahuanku tentang apa yang harus untukmu, amatlah berat atasku. 
Tanganku lemah daripada memberikan kepadamu, dengan apa yang 
“berhak engkau mempunyainya. Banyak pada Zat Allah Ta'ala itu se- 
dikit. Dan apa yang ada pada kepunyaanku itu, penyempurnaan teri- 
ma kasih kepadamu. Maka jikalau engkau terima apa yang mudah 
dan engkau tidak minta daripadaku belanja membawanya dan kepen- 
tingan untuk apa yang menjadi pikulanku dari kewajiban hakmu, 
niscaya aku perbuat”. 

Laki-laki itu lalu menjawab: ” Wahai putera (cucu) Rasulu' Ilah! 
Aku terima dan aku bersyukur atas pemberian itu. Dan aku ma'afkan 
atas tidak diberikan”. . 

Al-Hasan lalu memanggil pembantunya dan dibuatnya perkiraan 
‘atas perbelanjaan orang tersebut, sehingga kepada penghabisannya. 

Al-Hasan lalu mengatakan: ” Ambillah yang lebih dari tigaratus 
ribu dirham!” Lalu dibawa kesitu imapuluh ribu. Al-Hasan lalu ber- 
tanya: Apa yang engkau perbuat dengan limaratus dinar?” 

Pembantu Al-Hasan menjawab: ” Ada padaku”. 


Al-Hasan menjawab: "Bawalah yang limaratus dinar itu kema- 
ri!” 
(1). Dirawikan Ad-Dara-Quthni dari Anas. Hadits ini tidak dianggap shahih. 
(2). Kata-kata: Dan engkau lebih tahu” ini, adalah perkataan Al-Ma'mun, yang 
ditujukannya kepada Al-Wagidi, yang artinya; seakan-akan Al-Ma'mun mengata- 
kan: "Engkau lebih banyak mengetahui daripadaku dengan yang demikian”. 


395 


Maka uang itupun dibawalah di muka Al-Hasan. Lalu A-hasan 
menyerahkan dinar dan dirham itu kepada laki-laki tadi, seraya berka- 
ta: "Ambillah, siapa yang akan membawanya bagi engkau!” Lalu 
didatangkan dua orang pembawa. Maka diserahkan oleh Al-Hasan 
kepadanya kain selimutnya, untuk ongkos dua orang pembawa itu. . 


Lalu pembantu-pembantu Al-Hasan berkata kepada Al-Hasan: 
"Demi Allah! Tidak ada sedirhampun pada kita lagi” 


Maka Al-Hasan menjawab: "Aku berharap, bahwa bagiku pa- 
hala besar di sisi Allah”. 


Telah berkumpul para gari' (ahli pembaca Al-Qur-an) kota Bas- 
rah pada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas waktu itu petugas di Basrah. 
Mereka lalu berkata kepada Ibnu Abbas: Kami mempunyai seorang 
tetangga yang berpuasa pada siang hari (shawwam) dan menegakkan 
shalat pada malam hari (gawwam). Masing-masing kami bercita-cita 
menjadi seperti dia. Ja telah mengawinkan anak perempuannya de- 
ngan anak laki-laki saudaranya. Dan tetangga itu miskin. Dan tidak 
ada padanya sesuatu, yang akan disiapkannya kepada anak perempu- 
annya, dengan perkawinan itu”. 


Abdullah Ibnu Abbas lalu berdiri, memegang tangan mereka dan 
membawa masuk ke rumahnya. Ia membuka peti uang. Lalu dikeluar- 
kannya dari peti itu uang, sebanyak enam badrah (satu badrah adalah 
sepuluh ribu dirham). 


Lalu Ibnu Abbas berkata: ” Bawalah!” 


Mereka itu lalu membawa uang tersebut. Maka Ibnu Abbas 
berkata: ”'Apa yang kita menginsafinya, maka kita berikan kepada- 
nya, apa yang menyibukkannya dari menegakkan shalat dan. puasa- 
nya. Kembalilah dengan kami! Kita akan menjadi pembantunya dalam 
menyiapkan perkawinan anaknya. Maka tidaklah kepunyaan dunia, 
dari sekedar yang menyibukkan orang mu'min daripada ibadah kepa- 
da Tuhannya. Dan tidaklah pada kita, dari kesombongan, apa yang 
tidak kita melayani aulia-aulia Allah Ta'ala”. 


Lalu Ibnu Abbas berbuat dan merekapun berbuat demikian. 


Diceriterakan, bahwa tatkala datang musim kemarau kepada 
penduduk Mesir dan Abdulhamid bin Sa'ad amir mereka, lalu Abdul 
hamid itu berkata: "Demi Allah! Sesungguhnya aku beritahukan ke- 
pada setan, bahwa aku musuhnya”. 


Laju ja menanggung orang-orang miskin dari penduduk itu, 
sampai-sampai harga-harga itu menjadi murah. Kemudian, ia tidak 


396 


menanggung lagi perbelanjaan orang-orang miskin tersebut. Ia lalu 
berangkat pergi. Dan para saudagar mempunyai uang sebagai hutang 
pada Abdul-hamid bin Sa'ad, sebanyak satu juta dirham. Lalu Abdu- 
hamid menggadaikan kepada para saudagar tersebut perhiasan isteri- 
nya. Dan nilainya sebanyak limaratus juta dirham. Tatkala sukar bagi 
Abdulhamid bin Sa'ad untuk menebus kembali perhiasan itu, maka 
dituliskannya surat kepada mereka untuk menjualnya. Dan diserah- 
kannya uang yang lebih dari hak saudagar-saudagar itu, kepada orang 
yang tiada sampai kepadanya, keadaan orang itu di Mesir. 

Abu Tahir bin Katsir adalah seorang syi'ah. Lalu seorang lakt 
laki mengatakan kepadanya: "'Dengan kebenaran Ali bin Abi Talib, 
tatkala engkau berikan kepadaku lebah engkau di tempat anu dan 
anu”, 

Abu Tahir bin Katsir lalu menjawab: "Sesungguhnya aku telah 
berbuat demikian. Demi kebenarannya, akan aku berikan kepada eng- 
kau, apa yang berhubungan dengan lebah tersebut”. 


Dan adalah yang demikian itu, berlipat-ganda dari apa yang 
dimintakan oleh laki-laki itu. 

Abu Mursad adalah seorang pemurah. Lalu ia dipuji oleh sete- 
ngah penyair. Maka ia mengatakan kepada penyair itu: ” Demi Allah! 
Tidak ada padaku, apa yang akan aku berikan kepadamu. Akan 
tetapi, bawalah aku kepada hakim! Dan dakwakan atas diriku berhu- 
tang sepuluh ribu dirham Sehingga aku mengaku kepunyaanmu itu, 
dengan demikian. Kemudian, tahanlah aku. Maka sesungguhnya kaum 
keluargaku, tiada akan membiarkan aku ditahan”. 


Penyair tadi lalu berbuat demikian. Maka tidak sampai sore 
hari, sehingga diserahkan kepadanya uang sepuluh ribu dirham. Dan 
Abu Mursad dikeluarkan dari tahanan. 

Adalah Ma'an bin Zaidah seorang petugas pada Irak Arab dan 
Irak Parsi di Basrah. Maka datanglah seorang penyair di pintu rumah- 
nya. Penyair itu berdiri beberapa waktu dan ingin masuk ke tempat 
Ma'an. Tetapi Ma'an tidak bersedia menerimanya. 

Maka pada suatu hari penyair itu berkata kepada setengah pem- 
bantu (khadam) Ma'an: ” Apabila amir masuk di taman, maka berita- 
hukan kepadaku!” 

Tatkala amir masuk di taman, lalu pembantu itu memberitahu- 
kan kepada penyair tadi. Maka penyair itu menulis sekuntum sajak 
pada sepotong papan. Dan dilemparkannya dalam air yang masuk ke 
taman itu. Dan Ma'an berada di ulu air. 


397 


Maka tatkala Ma'an melihat papan itu, lalu diambilnya dan 
dibacanya. Tiba-tiba yang tertulis pada papan itu, adalah: — 

Hai kemurahan Ma'an! 

Berbicaralah tentang keperluanku dengan Ma'an! 

Maka tiada bagiku kepada Ma'an, 

selain engkau yang memberi pertolongan. 

Lalu amir Ma'an itu bertanya: ''Siapa yang punya papan ini?” 


Maka laki-laki penyair itu dipanggil. Lalu Ma'an bertanya kepa- 
danya: °’ Bagaimana engkau mengucapkannya?” 

Penyair tersebut lalu bermadah dengan madah tadi. Ma'an lalu 
memerintahkan, supaya diberikan kepada penyair itu uang sebanyak 
sepuluh badrah (satu badrah, ialah sepuluh ribu dirham). Penyair itu 
lalu mengambilnya. Dan amir Ma'an meletakkan papan itu di bawah 
hambalnya. 


Maka tatkala datang hari kedua, Ma'an mengeluarkan papan itu 
dari bawah hambalnya, seraya membacanya. Dan dipanggilnya laki-la- 
ki penyair itu. Lalu diserahkannya lagi kepada penyair itu seratus ribu 
dirham. Sewaktu laki-laki penyair tadi telah mengambilnya, maka ia 
bertafakkur dan takut, bahwa Ma'an akan mengambilnya kembali, apa 
yang telah diberikannya. Lalu penyiar itu ke luar. 


Tatkala pada hari ketiga, Ma'an membaca lagi apa yang tertulis 
pada papan itu. Lalu dipanggilnya laki-laki penyair itu. Maka dicari, 
tetapi tidak bertemu. Lalu Ma'an berkata: '' Memang berhak atasku 
untuk memberikannya, sehingga tidak lagi tinggal dalam rumah, har- 
taku sedirham dan sedinar”. 


Abul-Hasan Al-Madaini berkata: ” Adalah Al-Hasan, Al-Husain 
dan Abdullah bin Ja'far pergi mengerjakan haji. Lalu hilang perbekal- 
an mereka dalam perjalanan. Mereka lalu lapar dan haus. Maka mere- 
ka menemui seorang wanita tua dalam kemahnya, seraya mereka 
bertanya: Ada minuman?” 

Wanita tua itu menjawab: ” Ada?” 

Lalu mereka singgah pada tempat wanita tadi. Dan wanita itu 
hanya mempunyai seekor kambing kecil di sudut kemahnya. Lalu ia 
mengatakan: ”Perahlah kambing itu dan minumlah air susunya!” 

Mereka lalu berbuat demikian. Kemudian mefeka bertanya lagi 
kepada wanita tersebut: Ada makanan?” 

Wanita itu menjawab: "Tidak ada, selain kambing ini. Maka 
hendaklah disembelihkan oleh salah seorang kamu, sehingga aku siap- 
kan bagimu apa yang akan kamu makan”. 


398 


Lalu berdirilah salah seorang dari mereka mengambil kambing itu, 
menyembelih dan mengulitinya. Kemudian, wanita tersebut menyiapkan 
makanan bagi mereka. Lalu mereka makan dan tinggal di situ, sampai 
masuk waktu dingin sore hari. Tatkala mereka akan berangkat, lalu 
mereka mengatakan kepada wanita tadi: “Kami adalah rombongan dari 
orang-orang Ouraisy, yang bermaksud menuju Baitullah. Maka apabila 
kami sudah kembali nanti dengan selamat, maka singgahlah pada kami! 
Kami akan berbuat baik kepada engkau”. 

Kemudian, merekapun berangkatlah, Lalu datanglah suami wa- 
nita itu. Maka wanita itu menceriterakan kepada suaminya, tentang 
hal orang-orang tersebut dan kambing yang telah disembelihkannya. 
Maka laki-laki itu marah, seraya berkata: ”'Celakalah engkau! Engkau 
sembelihkan kambingku, untuk orang-orang yang tidak engkau kenal. 
Kemudian, engkau katakan: suatu rombongan dari orang Ouraisy”. 

Abul-Hasan Al-Madaini meneruskan ceriteranya: ” Kemudian, 
sesudah beberapa waktu lamanya, suami-isteri itu ada keperluan untuk 
datang di kota Madinah. Maka keduanyapun masuk di Madinah ser- 
ta membawa seekor unta, yang akan dijuainya. Dan harganya akan 
dipergunakannya untuk belanja hidup. Wanita tua tersebut lalu mele- 
wati sebagian jalan kota Madinah. Tiba-tiba Al-Hasan bin Ali sedang 
duduk pada pintu rumahnya. Ia mengenal wanita tua tersebut dan 
wanita itu tidak mengenal lagi kepada Al-Hasan bin Ali. 


Al-Hasan bin Ali lalu mengutus pembantunya. Maka dipanggil- 
nya wanita tua tadi, seraya bertanya kepadanya: Hai hamba Allah! 
Apakah engkau tidak kenal lagi kepadaku?” 

Wanita itu menjawab: "Tidak! 

Al-Hasan bin Ali berkata: ” Aku adalah tamu engkau pada hari 
itu dan hari itu”. 

Wanita tua itu 2 menjawab: "Demi ayah dan ibuku! Engkau dia 
tamu itu?” 


Al-Hasan bin Ali Penak ” Ya!” 


Kemudian, Al-Hasan menyuruh pembantunya. Lalu mereka 
membelikan untuk wanita tersebut dari kambing zakat, seribu ekor. 
Dan disuruhnya memberikan kepada wanita itu bersama kambing 
tadi, uang seribu dinar. Dan diutusnya wanita tadi bersama pembantu- 
nya, pergi kepada Al Husain. Lalu Al-Husain bertanya kepada wanita 
tersebut: "Berapa disampaikan oleh saudaraku kepada engkau?” 


Wanita itu menjawab: “Seribu ekor kambing dan uang seribu 
dinar.” 


399 


Lalu Al-Husain memerintahkan kepada pembantunya, supaya 
diberikan pula seperti itu. Kemudian, Al-Husain, mengutus wanita itu 
bersama pembantunya kepada Abdullah bin Ja'far. Lalu Abdullah bin 
Ja'far bertanya kepada wanita tersebut: ” Berapa disampaikan kepada 
engkau, oleh Al-Hasan dan Al-Husain?” . 


Wanita itu menjawab: "Dua ribu ekor kambing dan uang dua 
ribu dinar”. 


Maka Abdullah bin Ja'far memerintahkan kepada pembantunya, 
supaya diberikan kepada wanita tersebut, dua ribu ekor kambing dan 
uang dua ribu dinar. Dan mengatakan kepada wanita tersebut: 
"Jikalau engkau mulai dengan aku lebih dahulu, niscaya aku 
payahkan mereka berdua”. 


Wanita tua itu lalu kembali kepada suaminya, deras empat 
ribu ekor kambing dan uang empat ribu dinar. 


Abdullah bin “Amir bin Kuraiz ke luar dari masjid, bermaksud 
kembali ke rumahnya. Dan dia adalah sendirian. Maka berdirilah 
menuju kepadanya, seorang anak laki-laki dari Tsagif. Anak itu 
berjalan ke samping Abdullah bin “Amir tadi. Lalu Abdullah bertanya 
kepada anak itu: ” Apakah engkau ada keperluan, hai anak?” 


Anak itu menjawab: "Kebaikan engkau dan kemenangan 
engkau. Aku melihat engkau berjalan sendirian. Lalu aku berkata 
kepada diriku: "Akan aku jaga engkau dengan diriku. Dan aku 
berlindung dengan Allah, jikalau terbang yang tiada disukai di 
samping engkau”. 


Lalu Abdullah memegang tangan anak itu dan berjalan bersama 
dia ke rumahnya. Kemudian, dipanggilnya pembantunya untuk 
mengambil uang seribu dinar. Lalu diserahkannya uang tersebut 
kepada anak itu, seraya berkata: ''Belanjakanlah dengan uang ini! 
Alangkah baiknya apa yang dididik engkau oleh keluarga engkau!” 

Diceritakan, bahwa suatu kaum dari orang Arab, datang ber- 
ziarah ke kuburan setengah orang-orang pemurah dari mereka. Lalu 
mereka mengambil tempat di sisi kuburannya dan bermalam di situ. 
Adalah mereka itu datang dari perjalanan yang jauh. Lalu Seorang 
dari mereka, bermimpi bertemu dengan yang punya kuburan itu. Dan 
yang punya kuburan itu bertanya kepadanya: ''Maukah engkau 
menukarkan unta engkau dengan untaku?” 


Dan adalah orang pemurah yang. telah meninggal itu, meninggal 
kan seekor unta yang terkenal baik. Dan laki-laki yang bermimpi itu 


mempunyai seekor unta gemuk. Lalu laki-laki tersebut menjawab da- 
lam tidurnya: ”'Ya, saya mau!” 


Lalu dijualnya dalam tidurnya untanya dengan unta orang yang 
telah meninggal itu. Maka tatkala telah terjadi 'agad (jual-beli) di 
antara keduanya, Jalu laki-laki itu menuju kepada untanya. Lantas 
disembelihkannya dalam tidur. 


Laki-laki itu lalu terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba dilihatnya 
darah mengalir dari leher untanya. Maka laki-laki itu bangun berdiri. 
Lalu disembelihkannya untanya itu dan dibagi-baginkannya daging- 
nya. Lalu mereka memasak daging unta itu dan mereka menunaikan 
hajat keperluannya, memakan daging unta tersebut. Kemudian, mere- 
-ka berangkat dan berjalan. 


Tatkala pada hari kedua dan mereka masih di jalan, lalu berha- 
dapan dengan mereka, suatu rombongan penunggang-penunggang un- 
ta. Seorang laki-laki dari rombongan itu bertanya: Siapakah si anu 
anak si anu dari kamu ini?” Lalu disebutnya nama laki-laki yang 
dimaksudkannya. 


Latu laki-laki yang bermimpi itu menjawab: "'Saya!”. 


Laki-laki dari rombongan penunggang unta itu bertanya pula: 
” Adakah engkau menjual sesuatu dengan si anu anak si anu?” 


Lalu disebutnya nama orang yang telah meninggal, yang punya 
kuburan tadi, 


Laki-laki yang bermimpi tersebut lalu menjawab: "Ada! Aku 
jual untaku kepadanya dengan untanya, dalam tidurku”. 


Maka laki-laki dari rombongan penunggang unta itu menjawab: 
” Ambillah ini untanya!’ 


Kemudian, lakilaki penunggang itu menyambung: "Dia itu 
ayahku. Aku bermimpi melihatnya dalam tidur. Dan ia mengatakan: 
"Jikalau engkau anakku, maka serahkanlah untaku kepada si anu 
anak si anu!” dan disebutnya namanya. 


Seorang Jaki-laki dari suku Ouraisy, datang dari perjalanan ja- 
uh. Maka ia menemui seorang laki-laki badui Arab di tengah jalan, 
yang telah terduduk sekian lama. Dan menderita sakit Lalu Arab 
badui itu berkata: ” Hai orang ini! Tolonglah kami di atas malapetaka 
yang ditimpakan oleh masa!” 


Lalu laki-laki Quraisy itu bertanya kepada pembantunya: "Apa 
yang masih ada padamu, dari perbelanjaan, maka serahkanlah 
kepadanya!” 


—.-. M0 


Pembantu itu lalu meletakkan pada pangkuan Arab badui tadi, 
uang sebanyak empat ribu dirham. Lalu Arab badui tersebut bangun 
untuk berdiri. Akan tetapi, iatidak sanggup dari karena lemahnya. 
Maka ja menangis. Lalu laki-laki Quraisy itu bertanya kepadanya: 
” Apakah yang menyebabkan engkau menangis? Mungkin engkau me- 
mandang sedikit apa yang kami berikan kepada engkau?” 


Badui itu menjawab: ”' Tidak! Akan tetapi, aku teringat apa 
yang akan dimakan oleh bumi dari kemurahan engkau. Maka memba- 
wa aku tertangis”. 


Abdullah bin “Amir membeli dari Khalid bin “Ugbah bin Abi 
Mu'ith rumahnya yang di pasar, dengan harga sembilanpuluh ribu 
dirham. Maka tatkala malam harinya, Abdullah bin “Amir mendengar 
tangisan keluarga Khalid. Lalu Abdullah bertanya kepada keluarga- 
nya: "Ada apa mereka itu?” 


Keluarga Abdullah bin “Amir menjawab: ” Mereka menangis ka- 
rena rumahnya”. 


Abdullah bin “Amir lalu mengatakan: ” Hai pembantuku Da 
tangilah mereka! Beritahukan kepada mereka, bahwa harta semua dan 
rumah bagi mereka!” 


Diceriterakan, bahwa Harunu'rrasyid mengirim uang kepada 
Malik bin Anas r.a. sebanyak limaratus dinar. Lalu berita itu sampai 
kepada Al-Laits bin Sa'ad. Maka Ak-Laits bin Sa'ad lalu mengirim 
uang kepada Malik bin Anas sebanyak seribu dinar. Lalu Harunu'rra- 
syid marah, seraya berkata: ”' Aku berikan kepadanya limaratus dan 
engkau berikan kepadanya seribu. Padahal engkau adalah sebagian 
dari rakyatku”'. 


Maka Al Laits bin Sa'ad menjawab: ” Wahai amiru-mu' minin! 
Bahwa aku mempunyai hasil tanahku setiap hari seribu dinar. Maka 
aku malu memberikan kepada orang yang seperti beliau, kurang dari 
pemasukan sehari”. 


Diceriterakan, bahwa tidak wajib zakat atas Al-Laits bin Sa'ad, 
sedang pemasukannya setiap hari, seribu dinar. (1) 


Diceriterakan, bahwa seorang wanita meminta pada Al-Laits bin 
Sa'ad r.a, sendikit madu lebah. Lalu Al-Laits menyuruh pembantu- 
nya, supaya diserahkannya kepada wanita tadi, segeriba madu (2). 


(1). Menurut uraian dalam "Irtihaf” syarah “Ihya”, jilid 8, halaman 187, bahwa 
pemasukan Al-Laits bin Said, setiap tahun, sebanyak 80.000 dinar. Tetapi 

` meskipun demikian, ia banyak hutang. dari itu, ia tidak wajib zakat. 

(2. Geriba adalah tempat air atau madu, terbuat dari kulit kambing atau unta. . 


Lalu dikatakan kepada Al-Laits, bahwa wanita tersebut merasa 
cukup, kurang dari itu. Maka AlLaits menjawab: ''Dia meminta 
sekedar keperluannya. Dan kami memberi kepadanya, sekedar nikmat 
yang menjadi tanggungan kami”. 

Al-Laits bin Sa'ad tiada berkata-kata setiap hari, sebelum ia 
bersedekah, kepada tigaratus enampuluh orang miskin. 

AI-A'masy berkata: ''Bahwa seekor kambing betina yang ada 
padaku, menderita sakit. Khaitsaman bin Abdurrahman selalu me- 
ngunjungi kambing tersebut, pagi dan sore. Dan menanyakan kepada- 
ku, adalah cukup umpannya. Dan bagaimanakah kanak-kanak dapat 
bersabar, semenjak mereka tidak memperoleh susu kambing betina 
tersebut. Dan dibawahku ada sehelai permadani, di mana aku duduk 
atas permadani itu. Maka apabila Khaitsaman bin Abdurrahman ke 
luar, ia berkata: '' Ambillah apa yang di bawah permadani itu!” 
Sehingga sampailah kepadaku, mengenai penyakit kambing itu, lebih 
dari tigaratus dinar dari kebaikannya. Sehingga aku bercita-cita, bah- 
wa kambing itu, tidak sembuh-sembuh””, 


Khalifah Abdulmalik bin Marwan berkata kepada Asma' bin 
Kharjjah: Telah sampai kepadaku beberapa hal daripadamu. Maka 
ceriterakanlah semuanya kepadaku!” 


Lalu Asma‘ bin Kharijah menjawab: ''Semua hal itu yang dari 
orang lain, adalah lebih baik yang daripadaku''. 


Abdulmalik bin Marwan lalu menjawab: ” Aku mengharap pada- 
mu, supaya engkau ceriterakan kepadaku semuanya”. 


Maka Asma‘ menjawab: ''Wahai amiru-mu'minin! Aku tiada 
memanjangkan (melepaskan) sekali-kali kakiku, di hadapan orang 
yang duduk bersama aku. Tiada sekali-kali aku perbuat makanan, lalu 
aku undang orang-orang kepadanya, selain mereka yang merasa lebih ' 
aman kepadaku, daripada aku kepada mereka. Dan tiada sekali-kali 
orang yang menegakkan wajahnya kepadaku, yang meminta sesuatu 
padaku, melainkan aku perbanyakkan sesuatu yang aku berikan 
kepadanya”. 

Sa'id bin Khalid masuk ke tempat Sulaiman bin Abdulmalik. 
Sa'id tersebut adalah seorang laki-laki pemurah. Apabila ia tiada 
memperoleh sesuatu, lalu ditulisnya bagi orang yang meminta pada- 
nya, sebagai pengakuan hutang (hampir sama dengan cek) atas diri- 
nya, sampai keluarlah pemberiannya. 


Tatkala Sulaiman bin Abdulmalik menoleh kepada Sa'id bin 
Khalid, lalu Sulaiman memberi perumpamaan dengan sekuntum syair 
ini, seraya bermadah: 


403 


Sesungguhnya aku mendengar, 

seorang penyeru di pagi hari: 

Hai orang yang membantu, 

kepada pemuda yang meminta tolong ini! 


Kemudian, baru Sulaiman bin Abdulmalik bertanya: Apa ha- 
jatmu?” 


Sa'id bin Khalid menjawab: ”Hutangku!”” 
Sulaiman lalu bertanya: ” Berapa hutang itu?” 
Sa'id bin Khalid menjawab: ” Tigapuluh ribu dinar”. 


Lalu Sulaiman bin Abdul Malik menjawab: ” Aku berikan bagi- 
mu hutangmu dan sebanyak itu pula tambahannya”. 


Diceriterakan orang, bahwa Qais bin Sa'ad bin “Ubbadah sakit. 
Teman-temannya terlambat mengunjunginya. Lalu orang mengatakan 
kepadanya: ” Bahwa teman-teman itu malu dari hartamu atas mereka, 
yang merupakan hutang”. 


Maka Qais biri Sa'ad bin “Ubbadah menjawab: ' Dihinakan Ak 
lah kiranya, harta yang mencegah teman-teman dari berkunjung”. 


Kemudian, Oais menyuruh seorang penyeru. Lalu penyeru itu 
berseru: ”' Siapa yang ada padanya, kepunyaan Qais bin Sa'ad. maka 
orang itu terlepas dari kepunyaan Qais tersebut”. 


Kata yang punya riwayat, maka patahlah tangganya di sore hari, 
lantara banyaknya orang yang menziarahi dan mengunjunginya. 


Dari Abi Ishak, yang mengatakan. ” Aku mengerjakan shalat 
fajar di masjid Al Asy'ats di Kufah, di mana aku mencari orang yang 
berpiutang bagiku. Lalu tatkala aku sudah shalat, maka diletakkan 
orang dihadapanku sehelai pakaian dan sepasang sandal. Aku lalu 
mengatakan: "Aku bukan pengurus masjid ini’. 


Mereka menjawab: "Bahwa AlAsy'ats bin Qais Al-Kindi, da- 
tang kemarin dari Makkah. Ia menyuruh supaya diberikan kepada 
tiap-tiap orang yang mengerjakan shajat pada masjid ini, sehelai pa- 
kaian dan sepasang sandal”. 


Asy-Syaikh Abu Sa'id Al-Harkusyi An-Naisaburi r.a. berkata: 
”Aku mendengar Muhammad bin Muhammad Ai-Hafidh berkata: 
?Aku mendengar Asy-Syafi'i, yang berkunjung ke Makkah, berkata: 
*Di Mesir ada seorang laki-laki yang terkenal mengumpulkan sesuatu 
untuk orang-orang miskin. Lalu sebahagian orang miskin itu, mem- 
peroleh anak. Maka yang memperoleh anak itu, berkata: "Aku da- 


tang kepada seorang laki-laki tersebut. Dan aku katakan kepadanya: 
“Aku telah memperoleh seorang anak dan tiada padaku suatupun”. 
Lalu laki-laki tersebut bangun berdiri bersama aku dan masuk ke 
tempat suatu kumpulan orang banyak. Akan tetapi, tiada suatupun 
diberikan orang. 


Laki-laki tersebut lalu datang kesuatu kuburan seorang laki-laki. 
Dan ia duduk di sisi kuburan itu, seraya berkata: "Kiranya Allah 
mencurahkan rahmat kepada engkau! Engkau telah berbuat dan beru- 
saha. Dan aku hari ini telah berkeliling pada suatu kumpulan orang 
banyak. Aku beratkan kepada mereka, untuk menyerahkan sesuatu 
bagi anak yang baru lahir. Kebetulan, tiada suatupun, yang diberikan 
kepadaku”. 


Yang mempunyai anak itu meneruskan ceriteranya: ”' Kemudian, 
laki-laki tersebut bangun berdiri dan mengeluarkan uang sedinar dan 
dibagikannya dua bahagian. Diserahkannya kepadaku sebahagian, se- 
raya berkata: ” Ini hutang atasmu, sampai diberikan orang, sesuatu 
kepadamu”. 


Yang mempunyai anak itu meneruskan ceriteranya: °’ Maka aku 
ambil yang separuh itu dan aku pergi. Lalu aku perbaiki, uang sepa- 
ruh dinar yang kebetulan diserahkan kepadaku”. 


Yang mempunyai anak itu, meneruskan ceriteranya: ” Laki-laki 
yang membuat perhitungan pada malan itu (l), bermimpi bertemu 
dengan orang yang punya kuburan. Maka orang yang punya kuburan 
tersebut berkata: ” Aku telah mendengar semua yang engkau katakan. 
Jadi, kami tiada mempunyai jawaban apa-apa. Akan tetapi, datanglah 
kerumahku dan katakanlah kepada anak-anakku, supaya mereka 
menggali pada tempat dapur. Dan mengeluarkan suatu geriba, yang 
didalamnya ada uang sebanyak limaratus dinar. Maka bawalah uang 
tersebut kepada laki-laki ini (laki-laki yang mempunyai anak)!” 


Maka pada keesokan harinya, laki-laki yang bermimpi itu, da- 
tang ke rumah orang yang meninggal (yang punya kuburan). Dan 
diceriterakannya kissah tadi kepada anak-anaknya. Mereka lalu berka- 
ta kepada orang yang bermimpi itu: Duduklah dulu?” Dan mereka 
menggali tempat tersebut dan mengeluarkan dinar-dinar itu. Mereka 
datang dengan membawa dinar-dinar tadi dan meletakkannya di ha- 
dapan orang yang bermimpi itu. Lalu orang itu berkata: "Ini harta 
kamu! Mimpiku itu tiada mempunyai hukum apa-apa”. 


(1). Yaitu: laki-laki yang membagikan dinar itu dan yang terkenal, pengumpul sesuatu 
untuk orang-orang miskin. 


405 


Anak-anak dari yang punya kuburan itu menjawab: ”'Dia (ak 
marhum) berbuat kemurahan, sebagai orang yang sudah meninggal. 
Dan kami tidak berbuat kemurahan, pada hal kami hidup”. 


Tatkala anak-anak orang dari yang punya kuburan itu, mende- 
sak kepada orang yang bermimpi itu, lalu dibawanya dinar-dinar ter- 
sebu kepada orang yang mempunyai anak itu. Diceriterakannya kepa- 
danya kissah tadi. 


Yang mempunyai anak itu meneruskan ceriteranya, bahwa ia 
lalu mengambil sedinar dari dinar-dinar itu. Maka dipecahkannya 
menjadi dua bahagiaan. Lalu diberikannya yang separuh kepada o- 
rang yang bermimpi itu, yang telah memperhutangkannya dahulu. 
Dan dibawanya yang separuh lagi, untuk dia, seraya berkata: ''Men- 
cukupilah bagiku yang ini sai Dan yang lain Mere anna kepa- 
da fakir rniskin. 


Abu Sa'id Al-Haikusyi An-Naisaburi (yang punya kissah ini) 
berkata: Yang manakah di antara mereka yang paling pemurah?” 
2. 

Diriwayatkan, bahwa Asy-Syafi'i r.a. tatakala sakit di Mesir 
yang membawa kepada meninggalnya, mengatakan: ”'Suruhlah si anu 
yang akan memandikan aku!” 


Tatkala Asy-Syafi'u r.a. telah wafat, maka sampailah kepada 
orang tadi, berita kewafatannya. 


Waktu orang itu telah datang, lalu mengatakan: ” Berikanlah ke 
padaku catatan Al-Imam Asy-Syafi'i?” 


Lalu diberikan kepadanya dan dilihatnya. Tiba-tiba dijumpai, 
bahwa Asy-Syafi'i r.a. mempunyai hutang sebanyak tujuhpuluh ribu 
dirham. Maka orang tadi menulis hutang tersebut menjadi hutangnya 
dan lalu dibayarnya, seraya berkata: ”'Inilah pemandianku akan Ak 
Imam Asy-Syafi'i. Artinya: yang beliau maksudkan, inilah”. 


Abu Sa'id Al-Wa'idh Al-Harkusyi berkata: '"Tatkala aku datang 
di Mesir, aku mencari tempat tinggal laki-laki itu. Lalu mereka 
menunjukkan kepadaku tempat tinggalnya. Maka aku melihat sekum- 
pulan cucu-cucunya dan aku berkunjung kepada mereka. Lalu aku 
melihat pada mereka, tanda kebajikan dan bekas-bekas keutamaan. 
Maka aku mengatakan: "Telah sampai bekasnya pada kebajikan ke- 


- (2). Maksudnya, yang mana yang lebih pemurah di antara mereka yang tersebut dalam 
kissah ini: yang sudah meninggalkah atau anak-anaknya atau- orang “yang 
bermimps itu atau yang punya anak yang baru lahir itu? (Peny.). 


406 


pada mereka dan telah lahir barakahnya pada mereka, berdalilkan 
firman Allah Ta'ala: 


2 # PA 
Ara! TES (BIS, 
(Wa kaana abuuhumaa shaalihan). 
Artinya: 
” Adalah Papa kedua pemuda yatim itu orang yang baik”. 
S. Al-Kahf, ayat 82. 


Asy-Syafi'i r.a. berkata: "Senantiasa aku mencintai Hammad 
bin Abi Sulaiman, karena sesuatu yang sampai kepadaku daripadanya. 
Yaitu, bahwa pada suatu hari, ia mengendarai keledainya, lalu keledai 
itu menggerak-gerakkannya. Maka putuslah kancing bajunya. Lalu ia 
melalui tempat seorang penjahit. Ia bermaksud turun ke tempat penja- 
hit itu, untuk membetulkan kancing bajunya. Maka penjahit itu ber- 
kata: Demi Allah! Tak usah engkau turun!” 


Penjahit tadi lalu bangun berdiri, menemui Hammad bin Abi 
Sulaiman. Lalu membetulkan kancing bajunya. Maka Hammad me- 
ngeluarkan sebungkus tempat uang, yang isinya sepuluh dinar. Lalu 
diserahkannya kepada penjahit tersebut. Dan ia meminta ma'af dari 
sedikitnya. A}Imam Asy-Syafi'i r.a. bermadah bagi dirinya: 


Wahai nasib diriku, 

atas harta yang aku dermakan, 
kepada orang-orang yang memerlukan, 
dari orang-orang yang berkepribadian. 


Bahwa permintaan ma'afku, 

kepada orang yang datang meminta padaku, 
tidaklah itu padaku, 

termasuk salah satu mala-petaka. 


Dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan: ''Seorang laki 
laki memegang tempat pijak kaki di pelana kuda Asy-Syaffi r.a. Lalu 
Asy-Syaff'i r.a. ber kata: ” Hai Rabi! Berikanlah kepadanya empat 
dinar dan minta-ma'aflah kepadanya daripadaku!” 


Ar-Rabi' berkata: ''Aku mendengar AkHamidi mengatakan, 
bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. datang dari Sama (Yaman) ke Mak- 
kah, dengan membawa uang sebanyak sepuluh ribu dinar. Lalu didiri- 
kannya khemah pada suatu tempat di luar kota Makkah. Dan uang 
tadi dihamburkannya di atas sehelai kain. Kemudian, ia berjumpa 


407 


dengan setiap orang yang masuk ke tempatnya, dimana ia menggeng- 

gam suatu genggaman untuk orang tersebut. Dan diberikannya kepada ` 
orang itu. Sehingga ia mengerjakan shalat Dhuhur dan dilipatkannya 

kain itu. Dan tak ada suatupun lagi di atas kain tersebut”. 


Dari Abi Tsaur yang mengatakan: ” Asy-Syafi'i r.a. bermaksud 
pergi ke Makkah dan padanya ada uang. Dan adalah jarang sekali ia 
memakan sesuatu, dari karena kemurahan hatinya. Maka aku menga- 
takan kepadanya: ”'Sayogialah engkau membeli dengan uang ini, ta- 
nah yang akan menjadi milik engkau dan anak engkau”. 


Abi Tsaur meneruskan ceriteranya: ” Asy-Syaff'i itu lalu ke luar. 
Kemudian ia datang ke tempat kami. Maka aku tanyakan kepadanya, 
tentang uang itu. Lalu ia menjawab: ”Aku tiada mendapati tanah di 
Makkah, yang memungkinkan aku membelinya. Karena aku mengeta- 
hui, asal-usul tanah Makkah itu. Dan telah mengwakafkan bahagian 
terbanyak dari padanya. Akan tetapi, aku telah membangun di Mina 
sebuah khemah besar, untuk teman-teman kita. Apabila mereka naik 
haji, supaya bertempat pada khemah tersebut”. 


Asy-Syaff'i r.a. lalu bermadah bagi dirinya sendiri, yang menga- 
takan: 


Aku melihat diriku, 

rindu kepada beberapa hal. 
Kuranglah hartaku, 

tidak akan sampai semuanya. 


Diriku tidak akan patuh, 

kepadaku disebabkan kikir. 

Dan hartaku tidak menyampaikan aku, 
kepada kedermawanan. 


Muhammad bin 'Ubbad al-Mahlabi berkata: ””' Ayahku masuk ke 
tempat khalifah A-Ma’ mun. Lalu A-Ma' mun menyampaikan kepada- 
nya uang seratus ribu dirham. Tatkala ayahku telah pergi dari sisi 
Al-Ma' mun, lalu uang tersebut disedekahkannya kepada orang. Lalu 
yang demikian itu, diceriterakan orang kepada A-Ma’ mun. 


Tatkala ayahku datang kembali kepada A-M3'mun, lalu ia di 
marahi oleh Al Ma'mun pada yang demikian. Maka ayahku menja- 
wab: ” Wahai amiru-mu' minin! Mencegah memberikan yang ada itu, 
adalah jahat sangka kepada Yang Disembah”. 


Lalu A-Ma mun menyampaikan kepadanya uang sebanyak sera- 
tus ribu dirham lagi. 


408 


Seorang laki-laki bangun berdiri, menghadap Sa'id bin Al-“Ash: 
Lalu ia meminta padanya sesuatu. Maka Sa'id bin Al-“Ash menyuruh 
pembantunya, memberikan kepada laki-laki tadi, uang sebanyak 
seratus ribu dirham. Laki-laki tersebut, lalu menangis. Maka Sa'id 
bertanya: ? Apakah yang membawa engkau menangis?” 


Laki-laki itu menjawab: "Aku menangis kepada bumi, bahwa ia 
akan memakan orang yang seperti engkau”. 


Sa'id lalu menyuruh pembantunya, supaya memberikan kepada 
orang itu seratus ribu dirham lagi. 


Abu Tammam masuk ke tempat Ibrahim bin Syaklah, dengan 
menyajikan beberapa bait (kuntum) syair, dimana Abu Tammam me- 
mujikan Ibrahim dengan syair tersebut. 


Abu Tammam mendapati Ibrahim bin Syaklah dalam keadaan 
sakit. Lalu Ibrahim menerima pujian dari Abu Tammam tersebut. 
Dan Ibrahim menyuruh pengawalnya, supaya memberikan kepada A- 
bu Tammam, apa yang layak baginya. Ibrahim mengatakan: "'Semoga 
aku dapat bangun dari sakitku. Maka aku akan membalas kebaikan- 
nya”. , 


Lalu Abu Tammam tinggal di situ selama dua bulan. Maka 
membosankannya oleh lamanya tinggal di situ. Lalu dituliskannya 
madah kepada Ibrahim bin Syaklah, dengan katanya: 


Sesungguhnya adalah haram, 

menerima pujian kami. 

Dan meninggalkan apa yang kami harapkan, 
daripada pemberian ....... 


Sebagaimana dirham dan dinar, 
pada penjualan, 

adalah haram, 

selain tangan dengan tangan ..... (1). 


Tatkala kedua bait tersebut sampai kepada Ibrahim bin Syaklah, 
lalu ia mengatakan kepada pengawalnya: Berapa lama sudah Abu 
Tammam tinggal di pintu?” - 


Pengawal itu menjawab: ”Dua bulan!” 


Ibrahim lalu berkata: "Berikanlah kepadanya, tigapuluh ribu 
dirham. Dan bawalah kepadaku tinta!” 


(i). Tangan dengan tangan, iatan: secara tunai. Kalau tidak, maka haram (Peny.). 


409 


Lalu Ibrahim bin Syaklah menulis madah, yang di bawah ini 
kepada Abu Tammam: 


Engkau tergesa-gesa datang kepada kami, 

maka datanglah, kepada engkau, tergesa-gesa sedikit kebajikan 
kami. 

Jikalau engkau memberi waktu kepada kami, 

niscaya kami, tidak menyedikitkan pemberian kami. 


Maka ambillah yang sedikit ini, 

seakan-akan engkau tidak pernah mengatakan apa-apa 
Dan kami mengatakan ini 

seakan-akan kami tidak pernah berbuat apa-apa. 


Diriwayatkan, bahwa Usman bin Affan r.a. mempunyai uang 
pada Thalhah bin Ubaidillah r.a. sebanyak limapuluh ribu dirham. 
Pada suatu hari, Usman ke luar dari rumahnya, pergi ke mesjid. Lalu 
Thalhah berkata kepadanya: ” Harta engkau telah tersedia, maka teri 
malah!” 


Usman lalu menjawab: ”'Itu untukmu hai Aba Muhammad. 
Bantuan kepadamu di atas muru-ahmu!? 


Su'da binti uf ' mengatakan: “Aku masuk ketempat Thalhah. 
Maka aku melihat dari padanya, perlengkapan untuk perjalanan jauh. 
Lalu aku bertanya kepadanya: ”Harta engkau?” 


Thalhah menjawab: "Telah berkumpul padaku harta dan telah 
menyusahkan aku''. 


Lalu aku menjawab: "Apakah yang menyusahkan engkau? 
" Panggillah kaum engkau!” Thalhah laju Mata ”Hai pembantu! 
Atasku dengan kaumku”. 


Maka harta itu dibagibagikannya kepada mereka. Lalu aku 
bertanya kepada pembantu: '"Berapa ada harta itu?” 

Pembantu itu menjawab: ”Empatratus ribu”, 

Seorang badui Arab datang kepada Thalhah. Lalu ia meminta 
sesuatu pada Thalhah. Ia mendekati Thalhah dengan jalan kefamilian. 
Lalu Thalhah menjawab: "Bahwa kefamilian ini, belum pernah se- 
orang pun sebelum engkau, meminta padaku dengan sebab kefamili- 
an. Aku mempunyai sebidang tanah, yang telah diberikan kepadaku, 
Dibelinya tanah itu oleh Usman, dengan tigaratus ribu. 
Kalau engkau mau, maka terimalah tanah tersebut. Dan kalau engkau 
mau, aku jual tanah itu, dengan setahu Usman. Dan aku serahkan 
kepada engkau harganya”. 


410 


Badui itu menjawab: ” Harganya saja”. 


Maka Thalhah menjual tanah tersebut, dengan setahu Usman. 
Dan diserahkannya harganya kepada badui Arab itu. 


Diceriterakan orang, bahwa pada suatu hari Ali r.a. menangis. 
Lalu orang bertanya kepadanya: "Apakah yang menyebabkan maka 
engkau menangis?”. 


Ali r.a. lalu menjawab: ' "Tidak datang kepadaku seorang tamu- 
pun semenjak tujuh hari. Aku takut, bahwa Allah telah menghinakan 
aku”. 


Seorang laki-laki datang kepada temannya. Lalu ia mengetuk 
pintunya. Maka teman yang punya rumah itu bertanya: "Apakah yang 
menyebabkan kamu datang?”. 


Laki-laki itu menjawab: ”'Atasku hutang sebanyak empatratus 
dirham. Lalu ia menimbang uang empatratus dirham. Dan dikeluarkan- 
nya uang itu, kepada yang punya rumah tadi. Dan ia kembali sambil 
menangis. Lalu isterinya bertanya: ''Mengapa engkau berikan uang itu, 
karena rupanya menyulitkan kepada engkau?”. 

Maka laki-laki itu menjawab: "Sesungguhnya aku menangis, 
karena aku tidak memeriksa keadaannya. Sehingga ia memerlukan 
kepada membuka pintunya bagiku”. 


Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada siapa, yang ini men- 
jadi sifat mereka. Dan kiranya Ia mengampuni dosa mereka semua! 


PENJELASAN: tercelanya kikir. 
Allah Ta'ala berfirman: 


a 2A, YAN e IPA PIA, 


(Wa man yuuga shuhha nafsihi, fa-ulaa-ika humul-muflihuun). 


Artinya: 
“Dan siapa yang terpelihara dari kekikiran jiwanya, merekalah orang- 
orang yang beruntung”. S. Al-Hasyr, ayat 9. 
Allah Ta'la berfirman: 
2 r. ” ' ' 1- , Lp 
Pa ; 25 æ Tg 2 “Dr Pa, 
AA ANA Ne DAA Á NE 


411 


DL “ L PaL PAET PP RUP (aa PA 


SALUL aa v 


La » 
(Wa Iaa aa a daa yab-khaluuna biman a E 
min fadl-lihi, huwa khairan labum, bal buwa syarrun lahum, 
sa-yuthaw-wa-quuna maa bakhiluu bihi yaumal-gi-yaa-mah). 

Artinya: 

"Janganlah orang-orang yang kikir-memberikan-dengan apa yang 
telah dikaruniakan oleh Allah kepadanya mengira, bahwa kekikiran 
itu membaikkan mereka. Tidak! Melainkan memburukkan mereka. 
Nanti harta yang mereka kikirkan itu akan digantungkan di lehernya 


dihari kiamat”. 'S. Ali “Imran, ayat 180. 
Allah Tas la Dena. 1 | 
12I? Lay)" tea LIL Lp A 


CS PETEA AA aa 


= ar 1 
g ; . Ae 
xv a2 L $ é - x ? / 31 
Peru Ea- Aa SAN A 

AHladziina yab-khaluuna wa yg‘ muruu nan- naasa bil-bukh-li, wa yak- 
tu muuna maa aatas humuklashu min fadhlik 
Artinya: 
” Yaitu orang-orang yang kikir, menyuruh manusia supaya bersifat 
kikir dan menyembunyikan kurnia yang diberikan oleh Allah kepada- 


nya”. 
S. An Nisa . ayat 37. 


Nabi s.a.w. bersabda: 


na Ar a oA SLIDES LA (Lo, 


DN Ke AIA AI AA EN HEP NA 
AJ pa er’ apr Cr 
aa Ug pere p e 2G 2 Foa 

(yyaa-kum wasy-syuhha, fs-innahu ahlaka mar kaana gablakum, ha- 


malahum ‘slas an safakuu dimas-ahum wasta-halluu mahaa-rima- 
hum). 


ys 


412 


Artinya: 


Jagalah dirimu dari sifat kikir! Sesungguhnya telah binasa orang 
orang sebelum kamu, yang membawa mereka kepada menumpahkan 


darah dan menghalalkan yang diharamkan”. (D): 


Nabi s.a.w. bersabda: ” Jagalah dirimu dari sifat kik'r! Sesung- 
guhnya kikir itu mengajak orang-orang sebelum kamu. Lulu mereka 
menumpahkan darah mereka. Dan mengajak mereka, lalu mereka 
menghalalkan yang diharamkan. Dan mengajak mereka, lalu memu- 
tuskan silaturrahim diantara mereka” (2). 


Nabi s.a.w. bersabda: ”' Tiada akan masuk sorga orang kikir, 
penipu, penghianat dan yang jahat sifatnya” (3). 


Pada suatu riwayat, disebut: 'pemaksa”. Dan pada suatu ri- 
wayat lagi: Dan yang membangkit-bangkitkan pemberiannya” (4). 


Nabi s.a.w. bersabda: "Tiga perkara yang membinasakan: me- 
matuhi sifat kikir, mengikuti hawa-nafsu dan manusia yang menghe- 
rani (membanggakan) dirinya sendiri” (5). 


Nabi s.a.w. bersabda: 
2. PEN P. 


. 
Qnnal-laaha yab-ghadiu tsalaa-tsatanisy syai-khaz-zaanii wal-ba-khii- 
la-mannaan wa-mu'ila-mukh-taa). 
Artinya: 
"Sesungguhnya Allah marah kepada tiga jenis manusia: orang tua 
yang berzina, orang kikir yang menyebut-nyebutkan pemberiannya 
dan orang yang mempunyai tanggungan yang sombong” (6). 


Nabi s.a.w. bersabda: °’ Contohnya orang yang berbelanja dan 
orang yang kikir, adalah seperti dua orang laki-laki, yang keduanya 
memakai baju besi dari sejak teteknya sampai kepada tulang dadanya. 
Adapun orang yang berbelanja itu, maha ia tidak membelanjakan 


(1). Dirawikan Muslim dari Jabir. 

(2). Dirawikan Al-Hakim dari Abi Hurairah, menurut syarat-syarat Muslim. 

(3). Dirawikan Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abubakar. 

(4). Ini adalah sambungan dari hadits di atas, sebagai tambahan dari sifat-sifat itu 
(Peny.). 

(5). Dirawikan Abusy-Syaikh dan Ath-Thabrani dari Anas. 

(6). Dirawikan At-Tirmidzi dan An-Nasa-i dari Abi Dzar. 


413 


sesuatu, melainkan baju itu memanjang atau sempurna menutup kulit- 
nya. Sehingga menutupkan ujung jari-jarinya. Adapun orang yang 
kikir itu, ia tidak berkehendak membelanjakan sesuatu, melainkan 
baju itu meninggi dan tiap-tiap bahagiannya tetap pada tempatnya. 
Sehingga baju itu melekat dengan tulang dadanya. Ia berusaha me- 
longgarkan baju itu, tetapi ia tidak mau longgar”. (1) 


an s.a.w. Bata 


PL e 


KAPEP 3 ? 
HN MERE y See 


(Kbash-lataani laa Ben fii mu mininil-bukh-lu wa suu-ul 
khulgi). 


Artinya: 


”Dua perkara tidak akan berkumpul pada orang mu'min, yaitu: kikir 
dan jahat akhlak” (2). 


Nabi s.a.w. naa a: 


AP 7 7'5 A "a pR 
PENA: AN ya 


(Allaa-humm2 innii a'uudzu bika minak-bukh-li, wa a'uudza bika mi 
nal-jubni, wa a'uudzu bika an uradda ilaa ar- dzalil-amuri). 


Artinya: 


“Ya Allah! Sesungguhnya hamba pertanda padaMu dari kekikiran. . 
Dan hamba berlindung padaMu dari sifat pengecut. Serta hamba 
berlindung pula padaMu dari ketuaan yang menyusahkan (pikun). 


Nabi s.a.w. bersabda: Jagalah dirimu dari perbuatan zalim! Se 
sungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jagalah 
dirimu dari perbuatan keji! Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang 
yang berbuat keji dan memperdengarkan perkataan keji. Jagalah diri- 
mu dari sifat kikir! Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum 
kamu, oleh karena kikir, yang menyuruh mereka berdusta. Lalu mere- 
ka berdusta. Yang menyuruh mereka berbuat zalim. Lalu mereka ber- 
(1). Dirawwan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 


(2. Dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Sa'id, hadits gharib (tidak terkenal). 
(3). Dirawikan Al-Bukhari dari Sa'ad. , 


414 


buat zalim. Dan yang menyuruh mereka memutuskan silaturrahim. 
Lalu mereka memutuskan silaturrahim itu” (4). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


“5 


Pa ani Ta LAN AGS 


(Syarru maafir-rajuli, syuhhun haali-“un wa jubnun khaa-li ‘un). 
Artinya: 

"Yang jahat pada seseorang itu, ialah kikir yang rakus dan pengecut 
yang sangat” (5). 

Seorang syahid terbunuh pada masa Rasulu'llah s.a.w. Lalu ia 
ditangisi oleh seorang wanita yang menangisinya, seraya berkata: 
"Wahai yang syahid!” 

Maka Nabi s.a.w. bertanya: °’ Apakah yang memberitahukan 
kepada engkau, bahwa dia itu syahid? Mungkin ia berkata-kata ten- 
tang apa yang tidak perlu atau ia kikir dengan apa yang tidak mengu- 
rangkannya” (6). 

Jubair bin Mut'im berkata: ' Sewaktu kami sedang berjalan ber- 
sama Rasulu'llah s.a.w. dan bersama beliau manusia banyak, kembali 
dari Khaibar, tiba-tiba orang-orang badui Arab itu bergantung pada 
Rasulu'llah s.a.w. Mereka meminta padanya sesuatu. Sehingga mereka 
memaksakannya supaya menyerahkan sesuatu tadi kepada Samurah 
Ummu Khailan. Lalu wanita ini mengambil kain selimut Rasulu'ilah 
s.a.w. Maka Rasulu'llah s.a.w. berhenti berjalan, seraya bersabda: 
“Berikanlah kepadaku kain selimutku! Demi Allah yang diriku di 
TanganNya! Jikalau aku mempunyai sebanyak bilangan kayu-kayuan 
desa ini sebagai nikmat, niscaya akan aku bagi-bagikan diantara ka- 
mu. Kemudian, kamu tiada akan mendapati aku sebagai orang kikir, 
pendusta dan pengecut” (7). 


Umar r.a. berkata: ”Rasulu'llah s.a.w. membagi-bagikan seba- 
hagian harta, kepada sekumpulan orang banyak. Lalu aku mengata- 
kan, bahwa selain mereka ini, adalah lebih berhak dengan bahagian 
tersebut”. Maka Rasulu'llah s.a.w. menjawab: "Sesungguhnya mere- 
ka menyuruh aku memilih, antara mereka meminta padaku dengan 


(4). Dirawikan Al-Hakim dari Abdullah bin Amr. 

(5). Dirawikan Abu Dawud dari Jabir, sanadnya bagus. 

(6). Dirawikan Abu Yu'ta dari Abu Hurairah, dengan sanad dia'if. 
(7). Dirawikan Al-Bukhari dari Jubair bin Mut'im. 


-415 


sikap keji atau mereka memandang aku orang kikir. Dan tidaklah aku 
itu orang kikir” (8). 

Abu Sa'id Al-Khudri r.a. berkata: ”' Dua orang laki-laki masuk 
ke tempat Rasulullah s.a.w. Lalu meminta pada Rasulu'llah s.a.w. 
harga unta. Maka beliau memberikan kepada keduanya uang dua dinar. 
Lalu kedua orang tersebut ke luar dari tempat Rasulu'llah s.a.w. Maka 
kedua orang itu dijumpai oleh Umar bin Khaitab r.a. Kedua orang itu 
memuji Rasulu'llah s.a.w. dan mengatakan: perbuatan baik dan teri- 
ma kasih terhadap apa yang diperbuat oleh Rasulullah s.a.w. kepada 
keduanya. Kemudian, Umar r.a. masuk ke tempat Rasulu'llah s.a.w. 
dan menceriterakan apa yang dikatakan oleh kedua orang tadi. Maka 
Nabi s.a.w. menjawab: "Akan tetapi, si anu aku berikan kepadanya, 
antara sepuluh sampai seratus. Dan ia tidak mengatakan yang demiki- 
an. Bahwa seseorang dari kamu meminta padaku. Maka ia lancar 
pada permintaannya, dengan memasukkannya di bawah ketiaknya. 
Dan itu adalah api neraka”. 


Lalu Umar r.a. bertanya: ''Maka mengapakah engkau berikan 
kepada mereka, apa yang disebut neraka itu”. 


Nabi s.a.w. lalu menjawab: "Mereka enggan, selain mereka me- 
minta padaku. Dan Allah enggan bahwa aku kikir” (1). 


Dari ibnu Abbas r.a. yang mengatakan: ”Rasulu'llah .s.a.w. 
bersabda: '”Kemurahan itu adalah dari kemurahan Allah Ta'ala. Ma- 
ka bersikaplah kamu pemurah, niscaya Allah bermurah kepadamu. 
Ketahuilah, bahwa Allah “Azza wa Jalla, menjadikan sifat pemurah. 
Lalu Ia menjadikannya dalam bentuk seorang laki-laki. Dan dijadi- 
kanNya kepala orang itu melekat pada pokok sebatang kayu yang . 
baik. Dahan-dahannya diikatkanNya dengan dahan SadratuLMunta- 
ha, Sebahagian dahan-dahannya, dikulaikanNya ke dunia. Maka siapa 
yang bergantung dengan suatu dahan daripadanya, niscaya dimasuk- 
kanNya orang itu ke sorga. Ketahuilah, bahwa sifat pemurah itu 
setengah daripada iman. Dan iman itu dalam sorga. Dan Allah men- 
jadikannya sifar kikir dari kemarahanNya. ` 

DijadikanNya kepala kekikiran itu melekat pada pokok Kayu 
zagum. Dan dikulaikanNya sebahagian dahan-dahannya ke dunia. 
Maka siapa yang bergantung dengan suatu dahan daripadanya, nisca- 
ya ia dimasukkanNya ke neraka. Ketahuilah, bahwa kikir itu dari 
kufur. Dan kufur itu dalam neraka” (2). 

(8). Dirawikan Muslim dari Umar r.a. 
u). Dirawikan Ahmad dan Abu Yu'ia dari Abi Sa'id, yang meriwayatkan dari Umar 


r.a, Orang-orang isnadnya dapat dipercayai. B: 
(2). Hadits dari Ibnu Abbas ini, menurut Al-Iragi, ia tada mengetahui isnadnya. 


416 


Nabi s.a.w. bersabda: 


J KA PER Pe L unt 27 2 Pan p/ Pi 
SF AK € A pa Lis: ARLI A Pera 
1 ` 2 s A 
ee e 


(As-sakhaa-u syajaratun tanbutu fil-jannati, falaa yaliyul-jannata illaa 
sakhiy-yun wal-bukh-lu syajaratun, tanbutu fin-naari, fa laa yalijun- 
ngara illaa bakhiilun). 

Artinya: 

“Pemurah itu adalah sebatang kayu yang tumbuh dalam sorga. Maka 
tiada akan masuk sorga, selain orang yang pemurah. Dan kikir itu 
adalah sebatang kayu yang tumbuh dalam neraka. Maka tidak akan 
masuk neraka, selain orang yang kikir” (3). 

Abu Hurairah r.a. berkata: ” Rasulu'llah s.a.w. bertanya kepada 
utusan kabilah (suku) Bani Lahyan: "Siapakah kepalamu (pemimpin- 
mu) hai Bani Lahyan?” | 

Mereka menjawab: "Kepala kami Jadd bin Qais. Hanya dia 
seorang laki-laki, yang bersifat kikir”. 

Nabi s.a.w. lalu bersabda: ” Manakah penyakit yang lebih parah 
dari kikir. Akan tetapi kepalamu adalah “Amr bin Al-Jamuh” 

Pada suatu riwayat, utusan itu menjawab: ''Kepala kami Jadd 
bin Qais”. | | 

Lalu Nabi s.a.w. bertanya: "Dengan apa kamu mengangkat dia 
menjadi kepala?” 

Mereka menjawab: ''Dia banyak harta. Dan kami, di atas yang 
demikian, kami melihat dia itu kikir”. 

Na
yang berbuat keji dan memperdengarkan perkataan keji. Jagalah diri- 
mu dari sifat kikir! Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum 
kamu, oleh karena kikir, yang menyuruh mereka berdusta. Lalu mere- 
ka berdusta. Yang menyuruh mereka berbuat zalim. Lalu mereka ber- 
(1). Dirawan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 

(2). Dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Sa'id, hadits gharib (tidak terkenal). 
(3). Dirawikan Al-Bukhari dari Sa'ad. 


414 


buat zalim. Dan yang menyuruh mereka memutuskan silaturrahim. 
Lalu mereka memutuskan silaturrahim itu” (4). 


Nabi s.a.w. bersabda: 
2-5 21 DL, 
AR 2 Opi 
(Syarru maafir-rajuli, syuhhun haali-“un wa jubnun khaa-li "un). 
Artinya: | | 
''Yang jahat pada seseorang itu, ialah kikir yang rakus dan pengecut 
yang sangat” (5). 


Seorang syahid terbunuh pada masa Rasulu'llah s.a.w. Lalu ia 
ditangisi oleh seorang wanita yang menangisinya, seraya berkata: 
?Wahai yang syahid!” 


Maka Nabi s.a.w. bertanya: '' Apakah yang memberitahukan 
kepada engkau, bahwa dia itu syahid? Mungkin ia berkata-kata ten- 
tang apa yang tidak perlu atau ia kikir dengan apa yang tidak mengu- 
rangkannya” (6). | 


Jubair bin Mut'im berkata: ''Sewaktu kami sedang berjalan ber- 
sama Rasulu'llah s.a.w. dan bersama beliau manusia banyak, kembali 
dari Khaibar, tiba-tiba orang-orang badui Arab itu bergantung pada 
Rasulu'llah s.a.w. Mereka meminta padanya sesuatu. Sehingga mereka 
memaksakannya supaya menyerahkan sesuatu tadi kepada Samurah 
Ummu Khailan. Lalu wanita ini mengambil kain selimut Rasulu'llah 
s.a.w. Maka Rasulu'llah s.a.w. berhenti berjalan, seraya bersabda: 
” Berikanlah kepadaku kain selimutku! Demi Allah yang diriku di 
TanganNya! Jikalau aku mempunyai sebanyak bilangan kayu-kayuan 
desa ini sebagai nikmat, niscaya akan aku bagi-bagikan diantara ka- 
mu. Kemudian, kamu tiada akan mendapati aku sebagai orang kikir, 
pendusta dan pengecut” (7). 


Umar r.a. berkata: ”'Rasulu'llah s.a.w. membagi-bagikan seba- 
hagian harta, kepada sekumpulan orang banyak. Lalu aku mengata- 
kan, bahwa selain mereka ini, adalah lebih berhak dengan bahagian 
tersebut”. Maka Rasulu'llah s.a.w. menjawab: ''Sesungguhnya mere- 
ka menyuruh aku memilih, antara mereka meminta padaku dengan 


(4). Dirawikan Al-Hakim dari Abdullah bin Amr. 

(5). Dirawikan Abu Dawud dari Jabir, sanadnya bagus. 

(6). Dirawikan Abu Yu'la dari Abu Hurairah, dengan sanad dia'if. 
(7). Dirawikan Al-Bukhari dari Jubair bin Mut'im. 


- 415 


sikap keji atau mereka memandang aku orang kikir. Dan tidaklah aku 
itu orang kikir” (8). 

Abu Sa'id A-Khudri r.a. berkata: ””' Dua orang laki-laki masuk 
ke tempat Rasulu'Hah s.a.w. Lalu meminta pada Rasulu'llah s.a.w. 
harga unta. Maka beliau memberikan kepada keduanya uang dua dinar. 
Lalu kedua orang tersebut ke luar dari tempat Rasulu'Ilah s.a.w. Maka 
kedua orang itu dijumpai oleh Umar bin Khattab r.a. Kedua orang itu 
memuji Rasulu'llah s.a.w. dan mengatakan: perbuatan baik dan teri- 
ma kasih terhadap apa yang diperbuat oleh Rasulu'"llah s.a.w. kepada 
keduanya. Kemudian, Umar r.a. masuk ke tempat Rasulu'llah s.a.w. 
dan menceriterakan apa yang dikatakan oleh kedua orang tadi. Maka 
Nabi s.a.w. menjawab: Akan tetapi, si anu aku berikan kepadanya, 
antara sepuluh sampai seratus. Dan ia tidak mengatakan yang demiki- 
an. Bahwa seseorang dari kamu meminta padaku. Maka ia lancar 
pada permintaannya, dengan memasukkannya di bawah ketiaknya. 
Dan itu adalah api neraka”. | 


Lalu Umar r.a. bertanya: Maka mengapakah engkau berikan 
kepada mereka, apa yang disebut neraka itu”. 


Nabi s.a.w. lalu menjawab: ”Mereka enggan, selain mereka me- 
minta padaku. Dan Allah enggan bahwa aku kikir” (1). 


Dari ibnu Abbas r.a. yang mengatakan: ” Rasulu'llah .s.a.w. 
bersabda: ''Kemurahan itu adalah dari kemurahan Allah Ta'aja. Ma- 
ka bersikaplah kamu pemurah, niscaya Allah bermurah kepadamu. 
Ketahuilah, bahwa Allah “Azza wa Jalla, menjadikan sifat pemurah. 
Lalu Ia menjadikannya dalam bentuk seorang laki-laki. Dan dijadi- 
kanNya kepala orang itu melekat pada pokok sebatang kayu yang . 
baik. Dahan-dahannya diikatkanNya dengan dahan Sadratu-Munta- 
ha, Sebahagian dahan-dahannya, dikulaikanNya ke dunia. Maka siapa 
yang bergantung dengan suatu dahan daripadanya, niscaya dimasuk- 
kanNya orang itu ke sorga. Ketahuilah, bahwa sifat pemurah itu 
setengah daripada iman. Dan iman itu dalam sorga. Dan Allah men- 
jadikannya sifar kikir dari kersarahanNya. 


DijadikanNya kepala kekikiran itu melekat pada pokok kayu 
zagum. Dan dikulaikanNya sebahagian dahan-dahannya ke dunia. 
Maka siapa yang berganiung dengan suatu dahan daripadanya, nisca- 
ya ia dimasukkanNya ke neraka. Ketahuilah, bahwa kikir itu dari 
kufur. Dan kufur itu dalam neraka” (2). 

(8). Dirawikan Muslim dari Umar r.a. 
(1). Dirawikan Ahmad dan Abu Yu'la dari Abi Sa'id, yang meriwayatkan dari Umar 


r.a. Orang-orang isnadnya dapat dipercayai. 
(2). Hadits dari Ibnu Abbas ini, menurut Al-Iragi, ia hada mengetahut isnadnya. 


416 


Nabi s.a.w. bersabda: 


Tn ea ai Th 


Sy LA LX: KA KG KL kaan 


Fa. LE Yi AT nya 
ALE NP Au) AU (Y 
IL Lp, ka Kaka Se 
(As-sakhaa-u syajaratun tambuta fi-jannati, falaa yaliyul-jannata illaa 
sakhiy-yun wal-bukh-lu syajaratun, tanbutu fin-naari, fa laa yalijun- 


nagra illaa bakhiilun). 

Artinya: 

"Pemurah itu adalah sebatang kayu yang tumbuh dalam sorga. Maka 
riada akan masuk sorga, selain orang yang pemurah. Dan kikir itu 
adalah sebatang kayu yang tumbuh dalam neraka. Maka tidak akan 
masuk neraka, selain orang yang kikir” 3). 

Abu Hurairah r.a. berkata: "Rasulu'llah s.a.w. bertanya kepada 
utusan kabilah (suku) Bani Lahyan: "Siapakah kepalamu (pemimpin- 
mu) hai Bani Lahyan?” | 

Mereka menjawab: "Kepala kami Jadd bin Oais. Hanya dia 
seorang laki-laki, yang bersifat kikir”. | 

Nabi s.a.w. lalu bersabda: ” Manakah penyakit yang lebih parah 
dari kikir. Akan tetapi kepalamu adalah “Amr bin Al-Jamuh” 

Pada suatu riwayat, utusan itu menjawab: Kepala kami Jadd 
bin Oais”. | 

Lalu Nabi s.a.w. bertanya: "Dengan apa kamu mengangkat dia 
menjadi kepala?” 

Mereka menjawab: ''Dia banyak harta. Dan kami, di atas yang 
demikian, kami melihat dia itu kikir”. 

Nabi s.a.w. lalu bersabda: '' Manakah penyakit yang lebih parah 
dari kikir? Orang itu bukan kepalamu”. 

Mereka lalu bertanya: ''Jadi, siapa kepala kami, wahai Rasu- 
ju"llah?” 

Nabi s.a.w. mejawab: "Kepala kamu: jalah: Bisyir bin Al-Bar- 

Aa? Gd). 
(3). Hadits ini berasal dari riwayat Ali dan puteranya Al-Husain. tidak mengeluarkan: 
“nya dalam isnadnya. 


(DD. Dirawikan Al-Hakim dan Abu Hurairah r.a. hadits sein menurut syarah yang 
dipakai Muslim. 


417 


Ali r.a. mengatakan: '' Rasulu'llah s.a.w. bersabda: ” Sesungguh- 
nya Allah marah kepada orang yang kikir dalam hidupnya, yang 
pemurah ketika matinya” (2). 


Abu Bina r.a. Pen Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


Intl, AL II La a Kura ANGIN 


(Asy-sakhiy-yul-jahuulu aral ilal-laabi minal- mabidil-bakbiliD. 
Artinya: 
”Orang pemurah yang bodoh itu lebih dikasihi oleh Allah daripada 
orang yang banyak ibadahnya (“abid) yang kikir” (3). 
Abu Bi r.a, berkata Ka Bes s.a.W. Baba 
” 2 4 na 


Dania wal-iimaanu laa Dasa 'aani fii Ki abdin). 
Artinya: 


”Kikir dan iman, tiada akan berkumpul dalam hati seorang hamba 
Allah” (9). 


Nabi s.a.w. bersabda pula: ” Dua perkara tiada akan berkumpul 
pada seorang mu'min, yaitu: kikir dan jahat akhlak” (5). 
Nabi s.a.w. bersabda: 
n. 7 - PN On an il 02 sak pot 


Tap NE BIAN 


(Laa yanbaghii I-mu' mibin an yzakuuna bakbiilan wa Jaa jabaanan). 
Artinya: 


Tiada sayogialah bagi orang mu'min itu mejadi nan kikir dan 
orang pengecut” (6). | 


Nabi s.a.w. bersabda: '' Berkata orang yang berkata dari kamu, 
bahwa orang kikir itu lebih dima'afkan dari orang zalim. Manakah 
kezaliman yang lebih zalim pada sisi Allah, dibandingkan dengan 


(2). Kata Al-iragi, hadits dari Ali r.a. ini disebut oleh pengarang kitab Al-Firdaus dan 
Al-Iragi sendiri tidak menjumpai isnadnya. 

(3). Dirawikan At-Tirmidzi dari Abu Hurairan. 

(4). Dirawikan An-Nasa-i dari Abu Hurairah. 

(S). Dirawikari At-Tirmidzi dari Abu Sa'id. 

(6). Menuerut Al-Iragi, ia belum pernah melihat hadits, dengan kata-kata yang demikian. 


418 


kikir? Allah Ta'ala bersumpah dengan kemuliaan, kebesaran dan ke- 
agunganNya, bahwa tiada akan masuk sorga, orang yang kikir. dan 
orang yang bakhil” (7). 


Diriwayatkan, bahwa Rasulu'lIlah s.a.w.: mengerjakan thawaf di 
Baitu'llah. Tiba-tiba seorang laki-laki bergantung di tirai Kabah. Dan 
orang itu berdo'a: ” Dengan kehormatan Baitu'llah ini, apakah tidak 
engkau ampunkan dosaku?” | 


Nabi s.a.w. lalu bertanya: '' Apakah dosamu? Terangkanlah ke- 
padaku!” : 


Laki-laki itu menjawab: "Dosa itu lebih besar daripada untuk 
aku terangkan kepada engkau”. 


Nabi s.a.w. lalu menjawab: ''Kasihan engkau! Dosa engkaulah 
yang lebih besar atau bumi?" 


Orang itu menjawab: ?Bahkan, dosaku itu yang lebih besar, 
wahai Rasulu'llah'. 


Nabi s.a.w. bertanya lagi: '” Dosa engkaukah yang lebih besar 
atau gunung?” 


Laki-laki itu menjawab: ””Bahkan dosaku yang lebih besi Wa- 
hai Rasulu'llah!” 


Nabi s.a.w. bertanya pula: ” Dosa engkaukah yang lebih besar 
atau laut?” 


Laki-laki itu menjawab: ''Bahkan dosaku yang lebih besar, wa- 
hai Rasulu'llah!” 


Nabi s.a.w. bertanya kembali: "Dosa engkaukah yang lebih be- 
sar atau langit? 


Laki-laki itu menjawab: ” Bahkan dosaku yang lebih besar, wa- 
hai Rasulullah!” 


Nabi s.a.w. bertanya pula: "Dosa engkaukah yang lebih besar 
atau “Arasy?” 


Laki-laki itu menjawab: '' Bahkan dosaku yang lebih besar, wa- 
hai Rasulu'llah!” 


Nabi s.a.w. bertanya lagi: '' Dosa engkaukah yang lebih besar 
atau Allah?” 





(7). Menurut Al-Iradi, ia tidak menjumpai hadits yang bunyinya demikian selengkap- 
nya. Hanya ia jumpai hadits yang dirawikan At-Tirmidzi dari Abubakar,: yang 
maksudnya: '"Tidak akan masuk sorga, orang yang kikir”. 


419 


Lalu laki-laki itu menjawab: "Bahkan Allah Yang Maha-besar 
dan Maha-tinggi”. 


Nabi s.a.w. lalu bersabda: ” Kasihan engkau! Terangkanlah ke- 
padaku dosa engkau!” : 

Laki-laki itu laiu menjawab: ”Wahai Rasulu' Ilah! Sesungguhnya 
aku ini seorang yang kaya harta. Dan seorang wanita peminta datang 
kepadaku. Ia meminta padaku. Maka seolah-olah ia menghadapi aku 
dengan nyala api”. 

Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Jauhilah engkau daripadaku! Ja- 
ngan engkau bakarkan aku dengan api engkau! Demi Allah, yang 
mengutuskan aku dengan petunjuk dan kemuliaan! Jikalau engkau 
berdiri di antara sudut Ka'bah dan Makan Ibrahim a.s., kemudian 
engkau mengerjakan shalat dua juta tahun, kemudian engkau me- 
nangis, sehingga mengalir dari air mata engkau sungai-sungai dan disi- 
rami kayu-kayuan dengan sungai-sungai itu, kemudian engkau mati 
dan engkau hina, sesungguhnya engkau akan ditelungkupkan oleh 
Allah dalam neraka. Kasihan engkau! Apakah engkau tidak mengeta- 
hui, bahwa kikir itu kufur. Dan kufur itu dalam neraka. Kasihan 
engkau! Apakah engkau tidak mengetahui, bahwa Allah Ta'aia berfir- 
man: 


?- 
wa: - (Pee PA Semnlah eyaale NA 
(Wa man yab-khal, Pa aa yab-khalu “an an 
Artinya: 
Dan siapa yang kikir, hanyalah dia kikir terhadap dirinya sendiri”. 
S. Muhammad, ayat 38. 
Allah Ta'ala berfirman: : 


AN tak or 2 SR ORA 


(Wa man yuu-ga syuhha PN fa-ujaa-ika humulmufiihuun). 
Artinya: 


Dan siapa yang terpelihara dari kekikiran jiwanya, merekalah orang- 
orang yang beruntung”. S. AkHasyr, ayat 9. (1). 


(1). Menurut Al-Iragi, hadits ini batil, tidak berdasar sama sekali. 


420 


Adapun Al-Atsar, maka di antara lain, ialah: Ibnu Abbas r.a. 
berkata: '"Tatkala Allah Ta'ala menjadi sorga “Adan, maka Ia berfir- 
man kepadanya: ' Berhiaslah!” Maka sorga “Adan itupun berhiaslah. 


Kemudian, Allah berfirman kepadanya: ” Tampaklah sungai-su- 
ngai engkau!” Lalu sorga “Adan itu menampakkan mata air salsabil, 
mata air kafur dan mata air tasnim. (2). 


Maka terpancarlah dari mata-air mata-air itu dalam sorga, su- 
ngai-sungai khamar, sungai-sungai madu dah susu. Kemudian, Allah 
berfirman kepada sorga “Adan: ''Tampaklah tempat tidur engkau, 
kelambu engkau, kursi engkau, perhiasan engkau, pakaian engkau dan 
bidadari engkau!'” : 


Maka sorga “Adanpun menampakkannya. Lalu Allah melihat 
kepadanya, seraya berfirman: ”' Berkata-katalah?” 


— Lalu sorga “Adan itu berkata: '”Berbahagialah siapa yang masuk 
kepadaku”. 

Maka Allah Ta'ala berfirman: '' Demi kebesaranKu! Tiada akan 
Aku tempatkan pada engkau, orang yang kikir”. 

Ummul-banin saudara perempuan Umar bin Abdul-'aziz berka- 
ta: ”Cis bagi orang yang kikir! Jikalau kikir itu baju, maka aku tiada 
akan memakainya. Dan jikalau kikir itu jalan, maka aku tiada akan 
menjalaninya”. 

Thalhah bin Ubaidillah r.a. berkata: ''Sesungguhnya kita akan 

mendapati dengan harta kita, apa yang didapati oleh orang-orang 
kikir. Akan tetapi, kita bersabar”. 
Muhammad bin Al-Munkadir berkata: Ada dikatakan orang, 
bahwa: Allah “apabila berkehendak kejahatan pada suatu kaum 
(golongan), niscaya dijadikanNya amir (kepala) kepada mereka, 
orang-orang jahat mereka. Dan dijadikanNya rezeki mereka, ditangan 
orang-orang kikir mereka”. 

Ali r.a. berkata dalam khutbahnya (pidatonya): ''Sesungguhnya 
akan datang kepada manusia, suatu masa yang sangat menggigit, di- 
mana orang kaya menggigit apa yang dalam tangannya (1) dan tidak 
disuruh yang demikian. Allah Ta'ala berfirman : 


— OA gp 
KU ga, - SAW SY, 


(2). Salsabil, kafur dan tasnim adalah nama-nama mata air dalam sorga. 
(1). Menggigit apa yang ditangan, artinya: memegang erat-erat. (Peny.). 


421 


(Wa laa tansa-wul-fadi-Ia baina-kum). 
Artinya: 
“Janganlah kamu lupakan pemberian sukarela sesamamu” 
S. Al- Bagarah, ayat 237. 


Abdullah bin “Amr berkata: ”' Asy-syuhhu (kedekut atau kikir) 
adalah lebih berat dari al-bukh-lu (bakhil atau kikir). Karena orang 
yang asy-syuhhu (asy-syahiih) ialah: orang yang kedekut (kikir) diatas 
apa yang ada di tangan orang lain, sampai dapat diambilnya. Dan ia 
kedekut dengan apa yang ada di tangannya, maka ditahannya. Dan 
orang yang al-bukh-lu talbakhil), ialah: orang yang kikir dengan apa 
yang ada di tangannya”. 

Asy-Sya'bi berkata: '' Aku tidak tahu, yang mana lebih dalam di 
neraka jahanam: kikir atau dusta”. : 

Diceritakan, bahwa datang kepada Anu Syirwan, seorang ahli 
hikmat dari India dan seorang filosuf dari Rumawi. Lalu Anu Syirwan 
(nama seorang raja Parsi yang adil) berkata kepada orang India tadi: 
”Berbicaralah !””. 


Orang India itu menyahut: ''Manusia yang terbaik, ialah: siapa 
yang dijumpai dalam keadaan pemurah, dapat menahan diri ketika 
marah, berbicara dengan pelan-pelan, merendahkan diri pada kedu- 
dukan tinggi dan kasih-sayang kepada keluarga”. 

Dan orang Rumawi tadi bangun berdiri, seraya berkata: ”'Ba- 
yang siapa kikir, niscaya musuhnya mewarisi hartanya. Barangsiapa 
sedikit syukurnya, niscaya tiada mencapai kemenangan. Dan orang 
“ yang dusta itu tercela. Dan orang lalat merah itu akan mati dalam 
keadaan miskin. Dan barangsiapa yang tidak berbelas-kasihan, niscaya 
ia akan dikuasai oleh orang yang tidak dikasihaninya”'. 


Adl-Diahhak mengatakan, mengenai firman Allah Ta'ala: — 
— - ma PU gn TR Sa so da Dag 
P3 1.3 za | : 3 3 | . . 
N I— Oa M2 Asa » 20X LL 
(Innas ja'alnaa fi a'naa-gihim agh-laalaa). 
Artinya: . 
Sesungguhnya kami letakkan Deen di tengkuk mereka”. 


S. Ya Sin, ayat 8. 


Yaitu-kata Adl-Dlahhak-: saka kikir. Allah Ta'ala menahan 
tangan mereka daripada berbelanja pada jalan Allah. Maka mereka 
tidak melihat petunjuk (hidayah). 


422 


Ka'bul-Ahbar mengatakan: "Tiada suatu pagipun, melainkan 
telah diserahkan kepada dua orang malaikat untuk menyerukan, yaitu: 
”Wahai Aliah Tuhanku! Segerakanlah kebinasaan bagi orang yang 
menahan hartanya. Dan segeralah penggantian bagi orang yang 
membelanjakan hartanya. 


Al-Ashma'i r.a. berkata: ” Aku mendengar seorang Arab badui, 
yang menerangkan tentang seorang laki-laki, dengan katanya: ” Kecil- 
lah si anu pada mataku, karena besarnya dunia pada matanya. Dan 
seakan-akan orang yang meminta (peminta-minta) itu melihat malakil- 
maut, apabila mendatanginya”. 

Abu Hanifah r.a. berkata: ” Aku tidak melihat, bahwa orang itu 
akan bersikap adil, sedang ia orang kikir. Karena kekikiran itu mem- 
bawanya kepada berlebih-lebihan memeriksanya. Lafu diambilnya 
yang melebihi haknya, karena takut ia akan rugi. Maka orang yang 
ada seperti itu, niscaya tidak akan ada kepercayaan memegang 
amanah. | : 


Ali r.a. mengatakan: ''Demi Allah! Orang pemurah sekali-kali 
tidak akan berlebih-lebihan memeriksa haknya”. Karena Allah Ta'ala 
berfirman: 

ai Ae Me Tua at 


KA Pera JS IPA AU Ip 


(Arrafa ba'diahu wa a sadita “an ba'dlin). 


Artinya: 


” Diterangkannya sebahagian dan dihilangkannya sebahagian ”'. 
S. At-Tahrim, ayat 3. 
At-Jahidh berkata: ”"Tiada tinggal dari yang lazat, selain tiga: 
mencela orang-orang kikir, memakan daging yang dipotong-potong 
dan menggaruk kudis”. 


Bisyir bin Al-Hars mengatakan: ''Orang kikir tak ada urnpatan 
baginya, karena Nabi s.a.w. bersabda: 


G9 1. 


3 II SA Inngka idzan la-bakhill). 
7 », ai 


Artinya: 
"Jadi engkau itu, sesungguhnya seorang kikir” (). 
(3). Tak ada umpatan baginya, artinya: walaupun orang kikir itu diumpat dan dicaci, 


tetapi tak termasuk dalam umpatan. Karena Nabi s.a.w. sendiri mengatai orang 
kikir itu (Peny.). 


423 


Seorang wanita dipujikan di hadapan Rasulullah s.a.w. Mereka 
mengatakan, bahwa wanita itu banyak berpuasa dan mengerjakan 
shalat, hanya dia itu kikir. Lalu Nabi s.a.w. menjawab: 


MS 


(Fa maa khai-rahaa idzan ny 
Artinya: 
Jadi, apa kebajikannya?” (2). 


Bisyir berkata pula: '' Memandang kepada orang kikir itu, me- 
ngesatkan hati. Menjumpai orang-orang kikir itu bencana kepada hati 
orang-orang mu min”. 


Yahya bin Mu'adz berkata: ”"Tiada dalam hati orang-orang pe- 
murah itu, selain kasih sayang, walaupun mereka orang-orang yang 
fasik. Dan orang-orang kikir itu hanya mempunyai kemarahan, walau- 
pun mereka orang-orang baik”. 


Ibnul-Mu'taz berkata: Orang yang paling kikir dengan harta- 
nya ialah orang yang paling pemurah dengan kehormatannya”'. 


Nabi Yahya bin Zakaria a.s. bertemu dengan Iblis dalam ben- 
tuknya. Lalu ia berkata kepada Iblis itu: ''Hai Iblis! Terangkanlah 
kepadaku, manusia yang paling engkau kasihi dan manusia yang pa- 
ling engkau marahi!”. 


Iblis itu lalu menjaawab: ''Manusia yang paling aku kasihi, 
ialah orang mu'min yang kikir. Dan manusia yang paling aku marahi, 
jalah orang fasik yang pemurah”. 


Nabi Yahya bertanya: "Mengapa demikian ?”. 


Iblis itu menjawab: "Karena orang kikir itu telah memuaskan 
bagiku oleh kekikirannya. Dan orang fasik yang pemurah itu, aku 
takut nanti Allah melihat kepadanya pada kemurahannya, lalu di- 
terimaNya”'. | 


Kemudian Iblis itu pergi, sambil berkata: Jikalau bukanlah 
“engkau itu Yahya, niscaya tidak aku kabarkan kepada engkau?”?. 


CERITERA-CERITERA: tentang orang-orang kikir. 


Diceriterakan orang, bahwa di Basrah ada seorang laki-laki ka- 
ya yang kikir. Lalu ia diundang oleh setengah tetangganya. Dan di- 
hidangkan kepadanya daging goreng dengan telur. Maka dimakannya 
12. Hadits ini telah diterangkan pada bab "Bahaya Lidah” dahulu. 


dengan lahap dan banyak diminumnya air. Lalu perutnya mengem- 
bung. Dan menjadi ah dan kematian baginya. Ia berpaling ke- 
kanan dan kekiri. 


Tatkala keadaannya telah menyulitkan, lalu diterangkan keada- 
annya kepada dokter (tabib). Dokter itu menjawab: ''Tidak apa-apa! 
Muntahlah apa yang kamu makan!” 

Laki-laki itu lalu menjawab: ” Wah, aku muntahkan daging 
goreng dengan telur. Mati dan tidak itu”. 


Diceriterakan orang, bahwa seorang Arab badui datang mencari 
seorang laki-laki. Dan dihadapannya buah tin (delima). Lalu ditutupnya 
buah delima tadi dengan pakaiannya. Dan Arab badui tersebut lalu 
duduk. | 

Laki-laki tadi bertanya kepada Arab badui itu: ''Pandaikah 
engkau membaca sesuatu dari Al-Our-an ?”'. 


Badui itu menjawab: ''Ya, pandai!”. Lalu dibacanya: 


Pa 2 : 7 | P 01 ng 
“ LT 2 3 7 SET 
(Waz-zaituuni wa thuuri siiniin). 


Artinya: 
”Buah zaitun dan gunung Thursina” 
Laki-laki itu lalu bertanya: Mana Al-tiin 
Arab badui tersebut lalu menjawab: "Di bawah pakaianmu!” (1). 


Setengah mereka mengundang temannya dan tidak diberinya ma- 
kanan suatupun. Orang itu ditahannya sampai waktu Asar, sehingga 
bersangatanlah laparnya. Dan membawanya seperti gila. Lalu yang 
punya rumah mengambil gitar, seraya bertanya kepada temannya itu: 
”Demi hidupku! Bunyi mana yang engkau ingini, untuk aku 
perdengarkan kepada engkau?” 


Teman itu menjawab: ”'Bunyi daging goreng”. 
Diceriterakan, bahwa Muhammad bin Yahya bin Khalid bin Bar- 


mak, adalah seorang kikir yang keji wi Lalu ditanyakan kepada 
saudaranya yang mengenalnya. 


o 2 0 Jo £L 


(1). Itu sesuai dengan: Se 25 og) ph, 


ayat 1 2 S. At-Tiin. 


425 


'Penanya itu bertanya kepada saudaranya tadi: '"Terangkanlah 
kepadaku hidangannya !”. 


Saudara itu lalu menjawab: ”Hidangannya ialah: diantara tepi 
ibu jari dan tepi telunjuk dalam tepi ibu jari dan tepi telunjuk. 
Piringnya dikorek dari biji buah khasykhay” . 


Dan ditanya lagi: ''Siapa yang menghadiri hidangannya?” 
Saudaranya itu menjawab: ?”'Para malaikat penulis amal”. 


Lalu ditanyakan lagi: ” Apa tidak ada seorangpun yang makan 
bersama dia?” 


Saudaranya itu menjawab: ''Ada, yaitu: Jalar”. 


Yang bertanya itu bertanya lagi: '”'Kemaluanmu telah tampak 
dan engkau keluarga khusus dengan dia. Pakaianmu sudah koyak”. 


Saudaranya itu menjawab: "Demi Allah! Aku tidak mampu 
membeli jarum untuk menjahit pakaianku. Dan kalau kiranya 
Muhammad bin Yahya itu memiliki rumah dari Bagdad ke An-Nau- : 
bah (di negeri Sudan) yang penuh dengan jarum, kemudian datang 
kepadanya Jibril dan Mikail dan bersama mereka Nabi Ya'kub a.s., 
yang mencari dari Muhammad bin Yahya itu jarum dan meminta 
padanya untuk dipinjamkan kepada mereka, untuk dijahit baju Yusuf 
yang telah koyak dari belakang, niscaya Muhammad bin Yahya itu 
tidak akan mau memperbuatnya”. 

Diceriterakan orang, bahwa Marwan bin Abi Hafsah tidak 
makan daging karena kikirnya, sampai ia ingin betul kepada daging. 
Maka apabila ia sudah ingin betul kepada daging itu, lalu diutusnya 
pembantunya. Maka pembantu itu membeli baginya, kepala kambing 
bakar, lalu dimakannya. 


Orang lalu bertanya kepadanya: ''Kami melihat engkau, tidak 
engkau makan, selain kepala, pada musim panas dan musim dingin. 
Maka mengapakah engkau memilih yang demikian ?”. 


Muhammad bin Yahya itu menjawab: "Ya, kepala itu aku tahu 
harganya. Maka aku merasa aman dari pengkhianatan pembantuku. 
“Ia tidak akan sanggup merugikan aku pada kepala kambing itu. Dan 
tidaklah kepala itu daging yang akan dimasak oleh pembantu. Lalu ia 
sanggup akan memakan daripadanya, jika ia menyentuh mata atau 
telinga atau pipi. Aku tetap pada yang demikian. Aku makan dari kepala 
itu, bermacam-macam warnanya. Matanya satu warna. Telinganya satu 
warna. Lidahnya satu warna. Kepala urat lehernya satu warna. Dan 
otaknya satu warna. Dan aku mencukupkan belanja pemasakannya. 


426 


Sesungguhnya telah berkumpul bagiku pada kepala kambing itu banyak 
kemanfa'atannya”. 


Pada suatu hari, Muhammad bin Yahya itu ke luar dari rumah- 
nya, bermaksud menghadap Khalifah Al-Mahdi. Lalu seorang wanita 
dari keluarganya, bertanya kepada Muhammad bin Yahya: '' Apakah 
untukku dari engkau, kalau engkau kembali nanti, dengan mendapat 
hadiah ?”. 

Muhammad bin Yahya lalu menjawab: "Jikalau aku diberikan 
nanti seratus ribu dirham, niscaya akan aku berikan kepada engkau, 
satu dirham”. 


“Lalu ia diberikan enampuluh ribu dirham. Maka diberikannya 
kepada wanita itu empat danig. d). | 
Diceriterakan pula, bahwa Muhammad bin Yahya pada suatu 
kali membeli daging satu dirham. Maka ia diundang oleh temannya 
kerumahnya. Lalu dikembalikannya daging tadi kepada tukang jual 
daging dengan dipotong harga satu danig. Ia mengatakan: ?'Saya 
tidak suka berlebih-lebihan””. 


Al-A'"masy mempunyai seorang tetangga. Dan selalu tetangga itu 
mengemukakan kepada Al-A'masy, supaya datang kerumahnya. 


Tetangga itu mengatakan: ”Jikalau engkau masuk ke rumahku, 
maka engkau akan memakan sepotong roti dan garam” 


Maka Al-A 'masy enggan datang ke rumah itu. Pada suatu hari, 
dikemukakannya lagi, supaya Al-A'masy datang di rumahnya. Ke- 
betulan Al-A'masy lapar, lalu menjawab: ”'Marilah kita pergi!” 

Lalu Al-A'masy masuk ke rumah tetangganya tadi. Maka di- 
dekatkan kepadanya sepotong roti dan garam. Maka datanglah se- 
orang peminta, seraya mengatakan kepadanya: ” Wahai tuan rumah! 
Diberi barakah kiranya pada engkau”. Lalu peminta tadi mengulangi 
permintaannya, seraya mengatakan: ”'Diberi barakah kiranya pada 
engkau !”. 

Tatkala peminta itu meminta kali ketiga, lalu tuan rumah itu 
menjawab: ”'Pergi! Dan kalau tidak, demi Allah, akan aku keluar 
kepada engkau dengan tongkat !”. 


Kata yang punya riwayat. Lalu peminta itu dipanggil oleh Al- 
A'masy, seraya berkata: "Pergilah! Kasihan engkau, demi Allah! 
Belum pernah aku melihat seseorang yang lebih benar pada janjinya. 
Dia, semenjak beberapa masa yang lampau, mengundang aku untuk 


(4). Satu danig: seper-enam dirham. 


427 


memakan sepotong roti dan garam. Demi Allah, dia tidak menambah- 
kan kepadaxu atas roti dan garam itu”. 


PENJELASAN: mengutamakan orang lain (al-iitsaar) dan kelebihan 
sifat al-iitsaar ini. 

Ketahuilah, bahwa sifat pemurah dan kikir itu, masing-masing 
daripadanya terbagi kepada tingkat-tingkat. Tingkat pemurah yang 
tertinggi, ialah: mengutamakan orang lain (al-iitsaar). Yaitu: ia bermu- 
rah hati memberikan harta, serta ia sendiri memerlukan kepada harta 
itu. Dan pemurah itu sesungguhnya, ibarat: memberikan apa yang 
diperlukan kepada orang lain yang memerlukan atau tidak memerlu- 
kan. Dan memberikan serta memerlukan sendiri kepada benda itu, 
adalah lebih berat. 


Sebagaimana sifat pemurah, kadang-kadang berkesudahan ke- 
pada manusia itu, memberikan kepada orang lain, serta ia sendiri 
memerlukan kepadanya, maka Kikir itu, kadang-kadang berkesudahan 
kepada ia bersikap kikir terhadap dirinya sendiri, serta ia memerlukan 
kepadanya. Maka banyaklah orang kikir, yang memegang harta dan ia 
sakit, lalu tidak mau berobat. Ia ingin kepada sesuatu keingingan, lalu 
tiada yang mencegahnya dari keingingan tersebut, selain oleh kikir 
dengan harga barang yang diingininya. Kalau diperolehnya dengan 
cuma-cuma, niscaya akan dimakannya. 

Maka inilah orang yang kikir terhadap dirinya sendiri, serta ia 
memerlukan kepada barang tersebut. Dan yang demikian itu, ia meng- 
utamakan orang lain, terhadap dirinya sendiri, sedang ia memerlukan 
kepada barang tersebut. 


Maka perhatikanlah perbedaan diantara dua orang itu! 


Sesungguhnya akhlak itu adalah pemberian, yang diletakkan 
oleh Allah dimana dikehendakiNya. Dan tiada tingkat lagi, sesudah 


al-iitsaar itu, pada sifat pemurah. Allah memuji para shahabat r.a. 
dengan firmannya: 


K3 Aan H3 aa In — PB 


(Wa yu'tsiruuna 'slaa anfu-sihim, walau kaana bihim khashaa-shah). 


Artinya: 
Dan mereka mengutamakan (kawannya) lebih dari diri mereka sen- 
diri, meskipun mereka dalam kesusahan”. (S. Al-Hasyr, ayat 9). 


472 


Nabi s.a.w. bersabda: 

3/73 Pe pepo A 9 1G 
an ME NNana syahwatan, fa radda ayakan wa antsa- 
ra 'alaa nafsihi, gbufira lah)). 

Artinya: 
? Manusia manapun yang mengingini suatu keinginan, lalu ditolak- 
nya keinginan itu dan ia mengutamakan orang lain dari dirinya sen- 
diri, niscaya diampunkan dosanya”. (d). | 
“Aisyah r.a. berkata: ''Adalah Rasulullah s.a.w. tiada kenyang 

tiga hari berturut-turut, sampai ia berpisah dengan dunia(2). Dan 
kalau kami kehendaki, niscaya kami kenyang. Akan tetapi, kami 
mengutamakan orang lain dari diri kami sendiri”. (3). 

| Seorang tamu singgah pada Rasulullah s.a.w. Dan Rasulullah 
s.a.w. tiada memperoleh pada keluarganya sesuatu. Lalu masuklah 
seorang laki-laki dari golongan anshar ke tempat Rasulullah s.a.w. 
Maka dibawanya tamu tersebut kepada keluarganya. Kemudian, 
diletakkannya makanan di mukanya. Disuruhnya isterinya, memadam- 
kan lampu. Dan ia mengulurkan tangannya kepada makanan, seolah- 
olah ia makan. Padahal ia tidak makan. Sehingga tamu itu makan. 


Tatkala telah pagi hari, lalu Rasulullah s.a.w. bersabda kepada 
laki-laki anshar itu: 


Ka NAN “5 LA HN AI 


(Lagad “ajibal-laahu min shanii- ikumul-lailata ilaa diaifikum). 
Artinya: 


2 Allah takjub dari perbuatanmu pada malam tadi kepada tamumu”. 
Dan turunlah Hasi 


En # Yu (3. , ' "3 C9 “ A 
Pa - Pa 
(Wa yu'tsiruuna “alaa anfu-sihim, wa lau kaana bihim khashaa-shah). 


(1). Dirawikan Ibnu Hibban dan Abusy-syaikh dari Ibnu Umar, sanad dia'if. 

(2). Dirawikan Al-Baihagi dari “Aisyah. Dan permulaan bunyi hadits ini, dirawikan 
Muslim. 

(3). Hadits ini disepakati Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. 


429 


Artinya: 
Dan mereka mengutamakan (kawannya) lebih dari diri mereka sen- 
diri, meskipun mereka dalam kesusahan”. (S. Al-Hasyr, ayat 9) 


Maka sifat pemurah itu salahsatu dari akhla?' Allah Ta'ala. Dan 
“al-iitsaar adalah yang tertinggi dari tingkat-tingkat pemurah. Dan yang 
demikian itu adalah dari adab kesopanan Rasululiah s.a.w. Sehingga 
ja dinamakan oleh Allah Ta'ala khulug yang besar (tinggi). Allah 


Ta'ala berfirman : 
PP 4 Ri 


TA Ser MEA NAS 


(Wa-innaka la- 'alaa khulugin asian 
Artinya: 


”Dan engkau sesungguhnya mempunyai budi pekerti yang tinggi”. 
(S. Al-Galam, ayat 4) 


Sahal bin Abdullah At-Tusturi berkata: '”Musa a.s. berdo'a: 
?Hai Tuhanku! Perlihatkanlah kepadaku sebahagian pangkat Mu- 
hammad s.a.w. dan ummatnya!”. 


Maka Allah Ta'ala berfirman: ''Hai Musa! Sesungguhnya eng- 
kau tiada sanggup yang demikian. Tetapi Aku akan memperlihatkan 
kepada engkau suatu tingkat dari tingkatnya, yang mulia lagi besar. 
Aku melebihkannya dengan Bi itu di atas engkau dan di atas 
semua makhlukKu?”'. | 


Yang meriwayatkan meneruskan riwayatnya: »Latu dibukakan- 
Nya kepada Musa a.s. dari alam malakut langit. Maka Musa a.s. 
memandang kepada suatu tingkat, yang hampir membinasakan dirinya 
dari nur cahaya tingkat itu. Dan didekatkannya dari Allah Ta'ala. 
Maka Musa a.s. bertanya: ''Wahai Tuhan! Dengan apa Engkau sam- 
paikan Muhammad kepada kemuliaan ini?” . 


Allah Ta'ala berfirman: ”'Dengan budi pekerti (khulug) yang 
Aku khususkan kepadanya dari antara mereka. Yaitu: al-iitsaar. Hai 
Musa! Tiada seorang pun dari mereka yang datang kepadaKu, yang 
telah berbuat dengan itu pada suatu waktu dari umurnya, melainkan 
Aku malu mengadakan perhitungan (hisab amalnya). Dan Aku tem- 
patkan dia di sorgaKu, di mana saja ia kehendaki”. 


Diceriterakan orang, bahwa Abdullah bin Ja'far keluar pergi ke 
kebunnya (diluar kota Madinah). Lalu ia singgah duduk atas pohon 


430 


kurma suatu kaum. Dan padanya ada seorang budak hitam yang 
sedang bekerja. Tiba-tiba datang seorang budak dengan makanannya. 
Lalu masuk ke kebun itu seekor anjing dan mendekati budak tadi. 
Maka budak itu melemparkan anjing tadi dengan sepotong roti. Lalu 
roti itu dimakan oleh anjing tersebut. Kemudian, dilemparinya yang 
kedua dan yang ketiga. Lalu dimakan oleh anjing itu. 

Abdullah bin Ja'far melihat kepada budak itu, seraya bertanya: 
Hai anak! Berapa potong roti makananmu setiap hari?”. 


Budak itu menjawab: ” Aku tidak mengetahui banyaknya”. 


Abdullah bin Ja'far bertanya lagi: ''Maka mengapakah engkau 
utamakan anjing ini dengan roti itu?”. | 

Budak tadi menjawab: "Tidaklah tempat ini, bumi yang ada 
anjing. Anjing ini datang dari jarak jauh dalam keadaan lapar. Maka 
aku tiada suka, bahwa aku kenyang dan anjing ini lapar”. 


Abdullah bin Ja'far lalu bertanya lagi: ''Apakah yang akan 
engkau perbuat pada hari ini?”. 
Budak itu menjawab: ''Biarlah aku lapar hariku ini”, 


Lalu Abdullah bin Ja'far berkata: ”'Kepedihan di-atas kemurahan 
hati. Sesungguhnya budak ini lebih pemurah daripadaku''. 


Lalu Abdullah bin Ja'far membeli kebun dan budak itu dan 
alat-alat yang ada di-dalamnya. Lalu dimerdekakannya budak itu dan 
diberikannya kebun itu kepada budak tadi. 


Umar r.a. berkata: ”'Dihadiahkan kepada seorang laki-laki dari 
shahabat Rasulallah s.a.w. kepala kambing”. Lalu laki-laki tersebut 
berkata: '' Bahwa temanku lebih memerlukan kepada kepala kambing 
ini daripadaku”. Maka dikirinkannya kepala kambing itu kepada te- 
mannya j 


Maka senantiasalah masing-masingnya mengirimkan kepala karn- 
bing itu kepada yang lain, sehingga berkeliling sampai tujuh tempat. 
Dan kembali lagi ke-tempat pertama. 

Ali r.a. bermalam pada suatu malam pada tempat tidur Rasulal- 
lah s.a.w. Maka Allah Ta'ala mewahyukan .kepada Jibril a.s. dan 
Miikail a.s.: ''Sesungguhnya Aku mempersaudarakan diantara kamu 
berdua. Aku jadikan umur salah seorang dari kamu berdua, lebih 
panjang dari umur yang lain. Maka siapa dari kamu berdua, yang 
mengutamakan temannya dengan kehidupan ?”. 


Maka masing-masing keduanya memilih hidup dan mencintai 
hidup. Lalu Allah “Azza wa Jalla mewahyukan kepada keduanya: 


431 


Apakah tidak kamu berdua seperti Ali bin Thalib, yang Aku per- 
saudarakan diantara dia dan Nabiku Muhammad s.a.w. Ia tidur 
pada tempat tidur Muhammad s.a.w. Ia menebuskan Muhammad 
s.a.w. dengan nyawanya. la mengutamakan Muhammad dengan hidup. 
Turunlah kamu berdua ke-bumi! Peliharalah dia dari musuhnya !”. 

Maka adalah Jibril pada kepala Ali dan Mikail pada dua kaki- 
nya. Jibril a.s. berkata: ”Bikhin-bikhin, seperti engkau hai putera Abi 
Thalib! (Jl). Allah Ta'ala membanggakan engkau pada para malai- 
kat”. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat: 


n 
“ ny 


Pe AA AO 


MA KASI Ah, 


(Wa minan-naasi man yasyri nafsahub-tighaa-a mardlaa-til-laahi, wal- 
laahu ra-uufun bil-ibaad). 


Artinya: 


“ 


"Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan diri sepenuh- 
nya, untuk mencari keredlaan Allah. Dan Allah itu Penyantun terha- 
dap hambaNya”. S. Al-Bagarah, ayat 207. (2). 

Dari Abil-Hasan Al-Anthaki, menceriterakan bahwa telah ber- 
kumpul padanya lebih tigapuluh orang. Mereka itu semua berada di 
suatu desa dekat Ar-Rai (Iran). Mereka mempunyai beberapa potong 
roti yang tidak akan mengenyangkan semua mereka. Lalu mereka 


pecahkan roti-roti itu dan mereka padamkan lampu. Dan mereka 
duduk untuk makan, 


Tatkaia makanan itu diangkat, rupanya masih dalam keadaan 
semula. Seorangpun tiada yang memakan makanan tersebut sedikit- 
pun. Karena mengutamakan untuk temannya daripada dirinya sendiri. 


Diriwayatkan, bahwa Syu'bah, telah datang kepadanya seorang 
peminta. Dan tak ada pada Syu'bah suatupun. Lalu Syu “bah membu- 
ka sepotong papan dari atap rumahnya. Maka diberikannya kepada 
peminta tersebut. Kemudian, ia meminta ma'af kepada peminta itu. 


(1). Bikhin-bikhin kata-kata untuk pujian, diulang-ulangi menyebutnya. Kalau dalam 

bahasa kita: ya-ya-baik sekali. (Peny.). 

(2). Dirawikan Ahmad, dengan dipersingkat dari Ibnu Abbas. Dan pada riwayat 
tersebut, tidak disebutkan: Jibril dan Mikail. Dan Al-Iragi tidak menjumpai 

tambahan itu. Dan hadits ini munkar. 


432 


Hudzaifah Al-“Adawi menceriterakan: ”'Pada hari peperangan 
Yarmuk (riama suatu tempat di negeri Syam — Suriah) aku berjalan, 
mencari anak pamanku. Dan padaku hanya sedikit air. Aku mengata- 
kan kepada diriku sendiri, bahwa kalau anak pamanku itu dalam 
keadaan mengkuatirkan bagi hidupnya (sebagai akibat dalam perang), 
niscaya aku beri minum. Dan aku sapu mukanya dengan air ini. Tiba- 
tiba aku bertemu dengan dia. Lalu aku bertanya kepadanya: ”' Aku 
beri minum engkau?” 

Ia lalu mengisyaratkan kepadaku: ”'Ya!” 


Tiba-tiba dekat di situ, seorang laki-laki mengaduh: ”' Ah!” Ma- 
ka anak pamanku itu, mengisyaratkan kepadaku, supaya aku pergi 
membawa air kepada orang itu. Lalu aku datangi dia. Rupanya laki- 
laki tersebut, adalah: ”'Hisyam bin Al-“Ash. Maka aku bertanya kepa- 
danya: ”' Aku beri minum engkau?” | 


Lalu terdengar pula orang lain, mengaduh mengatakan: ”' Ah!” 
Hisyam lalu mengisyaratkan, supaya aku pergi ke tempat orang terse- 
but. Maka aku datangi orang itu. Tiba-tiba ia sudah meninggal. Lalu 
aku kembali kepada Hisyam. Tiba-tiba ia.sudah meninggal. Lalu aku 
kembali kepada anak pamanku, tiba-tiba iapun sudah meninggal. 
Rahmat Allah kiranya kepada mereka sekalian! | 


— Abbas bin Dahgan mengatakan, bahwa tiada seorangpun ke luar 
dari dunia, sebagaimana ia masuk ke dalam dunia (dalam keadaan 
telanjang, tiada berpakaian), selain Bisyir bin Al-Hars. Telah datang 
seorang laki-laki kepada Bisyir dalam sakitnya. Orang itu mengadu 
kepada Bisyir, ada keperluan penting. Lalu Bisyir membuka bajunya 
dan memberikannya kepada laki-laki tersebut. Dan ia sendiri memin- 
jam kain pada orang lain. Maka ia meninggal pada kain pinjam 
tersebut. : 


Dari sebahagian orang-orang sufi, yang mengatakan: '”' Bahwa 
kami berada di Thursus (nama suatu kota di tepi pantai Suriah — 
Syam). Kami berkumpul merupakan suatu rombongan. Dan kami ke 
luar ke pintu Al-Jihad. Lalu kami diikuti oleh seekor anjing kampung 
itu. ! 

Tatkala kami sudah sampai di muka pintu, tiba-tiba kami jum- 
pai seekor hewan yang sudah mati. Maka kami naik ke tempat yang 
tinggi dan kami duduk di situ. Maka tatkala anjing itu melihat kepada 
bangkai tadi, lalu ia kembali ke desa. Kemudian, tidak berapa lama 
sesudah itu, anjing tadi kembali bersama kurang lebih duapuluh ekor 
anjing lainnya. Lalu ia datang kepada bangkai itu dan ia duduk pada 
suatu sudut. Dan anjing-anjing lain berkerumun pada bangkai. Se- 


433 


muanya terus memakan bangkai itu. Dan anjing yang seekor itu tetap 
duduk melihat kepada anjing-anjing tadi, sehingga bangkai itu habis 
dimakannya. Dan tinggallah tulang. Kemudian, anjing-anjing itu se- 
mua pulang kembali ke desa. Maka bangunlah anjing yang seekor 
tadi. Dan ja datang ke tulang-belulang itu. Lalu dimakannya apa yang 
masih tinggal sedikit itu. Kemudian, ia pergi. 


Sesungguhnya kami telah membentangkan sejumlah berita-berita 
al-iitsaar dan keadaan wali-wali pada ” Kitab Miskin dan Zuhud”. 
Maka tidak perlu lagi kami ulangi di sini. 


Kepada Allah kita memohonkan taufig dan kepadaNya Azza wa 
Jalla kita menyerahkan diri pada yang diridlaiNya. 


PENJELASAN: batas sifat pemurah dan kikir dan hakikat sifat pe- 
murah dan kikir itu. 


Mudah-mudahan anda mengatakan, bahwa telah diketahui de- 
ngan pembuktian-pembuktian Agama, bahwa kikir itu termasuk yang 
membinasakan. Akan tetapi, apakah batas kikir dan dengan apa, 
manusia menjadi kikir? Dan tiada dari manusia, selain melihat dirinya 
itu pemurah. Dan kadang-kadang ja dilihat oleh orang lain, bahwa dia 
itu orang kikir. Kadang-kadang timbul suatu perbuatan dari seorang 
insan. Lalu manusia banyak berselisih pendapat tentang perbuatan ter- 
sebut. Maka suatu golongan, mengatakan: ini kikir. Dan yang lain 
mengatakan: jini tidak termasuk kikir. Dan tiadalah dari insan itu, 
selain mendapati pada dirinya, cinta kepada harta. Dan karena itulah, 
ia menjaga harta dan menahannya teguh-teguh. Maka jikalau insan 
itu, menjadi orang kikir dengan menahan harta itu, maka tiada se- 
orangpun yang terlepas dari kekikiran. Dan apabila menahan harta itu 
secara mutlak, tidak mengharuskan kekikiran dan tiada arti kekikiran, 
selain dari menahan harta, maka apakah kekikiran yang mengharus- 
kan kebinasaan? Dan apakah batas kemurahan yang memberi hak 
kepada seorang hamba, untuk bersifat pemurah dan pahalanya? 


Maka atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami akan jawab 
sebagai berikut: — 

Orang-orang mengatakan, bahwa batas kekikiran itu, mencegah 
yang harus diberikan. Maka tiap-tiap orang yang menunaikan, apa 
yang wajib atas dirinya, maka dia itu bukan orang kikir. 


Penjelasan yang demikian itu tidak mencukupi. Sesungguhnya, 
orang yang mengembalikan daging, kepada tukang penjual daging — 
umpamanya — dan mengembalikan roti kepada tukang roti, disebab- 


434 


kan kekurangan sebiji atau setengah biji, maka sudah sepakat, bahwa 
orang itu dihitung orang kikir. Dan begitu pula, orang yang menye- 
rahkan kepada keluarganya, yang menjadi tanggungannya, sekedar 
yang diharuskan oleh hakim (kadli), kemudian ia persempitkan mere- 
ka mengenai sesuap makanan yang dimintakan mereka, tambahan 
kepadanya atau sebiji tamar yang dimakan mereka dari hartanya, 
adalah orang itu dihitung orang kikir. Dan siapa yang ada dihadapan- 
nya roti, lalu datang orang yang disangkanya akan makan bersama 
dia, lalu disembunyikannya, niscaya orang tersebut dihitung orang 
kikir. 


Orang-orang mengatakan, bahwa: orang kikir itu, ialah orang 
yang payah benar memberi. Dan itu juga kurang lengkap artinya. 
Maka sesungguhnya, jikalau dimaksudkan dengan orang kikir itu, 
bahwa ia merasa payah pada tiap-tiap pemberian, maka berapa ba- 
nyak orang kikir, yang tidak merasa payah pada pemberian yang 
sedikit, seperti sebiji dan yang mendekati sebiji itu. Dan ia merasa 
payah, di atas yang demikian. 


Dan jikalau dimaksudkan dengan orang kikir itu, bahwa ia : 
merasa payah sebahagian pemberian, maka tidaklah termasuk orang 
pemurah, melainkan kadang-kadang merasa payah sebahagian pembe- 


rian. Yaitu: apa yang menghabiskan semua hartanya atau bahagian 
besar dari hartanya. 


Maka ini, tidak mengharuskan dihukum dengan kekikiran. 


Dan begitu pula, mereka memperkatakan mengenai kemurahan 
hati. Lalu dikatakan: bahwa kemurahan hati itu, ialah: memberi de- 
ngan tidak menyebut-nyebut dan memberi pertolongan, tanpa melihat 
bahwa itu pertolongan. 


Dan ada yang mengatakan, bahwa kemurahan hati itu, ialah: 
memberi tanpa diminta, dengan melihat, bahwa yang diberikan itu 
adalah sedikit. Dan ada yang mengatakan, bahwa: kemurahan hati 
itu, ialah: kegembiraan dengan orang yang meminta dan kesenangan 
dengan memberi, bagi apa yang memungkinkan. Dan ada yang 
mengatakan, bahwa kemurahan hati itu, ialah: atas dasar melihat, 
(bahwa harta itu kepunyaan Allah Ta'ala. Dan hamba itu kepunyaan 
Allah “Azza wa Jalla. Maka ia memberikan kepada hamba Allah akan 
harta Allah, tanpa melihat kepada kemiskinan. Dan ada yang menga- 
takan, bahwa siapa yang memberikan sebahagian dan meninggalkan 
sebahagian, maka dia itu: orang pemurah. Dan siapa yang memberi- 
kan lebih banyak dan ditinggalkannya untuk dirinya sendiri sedikit, 
maka dia itu, orang yang mempunyai sifat kemurahan hati. Dan siapa 


435 


yang menderita kemelaratan bagi dirinya dan mengutamakan orang 
lain dengan memberikan hartanya, maka dia itu orang yang melaksa- 
nakan al-iitsaar. Dan siapa yang tiada memberikan sesuatu, maka dia 
itu orang yang kikir. 


Kesimpulan kata-kata itu semua, tidaklah meliputi dengan haki- 
katnya sifat pemurah dan sifat kikir. Akan tetapi, kami mengatakan, 
bahwa: harta itu dijadikan untuk suatu himat dan maksud. Yaitu: 
pantasnya harta itu bagi keperluan makhluk. Dan mungkin menahan- 
nya dari pengeluaran, kepada apa yang dijadikan harta itu untuk 
dikeluarkan. Dan mungkin memberikannya dengan pengeluaran, kepa- 
da apa yang tidak baik dikeluarkan. Dan mungkin pengeluaran itu 
dengan adil. Yaitu: bahwa harta itu dijaga, dimana yang harus dijaga 
dan diberikan dimana yang harus diberikan. 


Maka menahannya dimana harus diberikan itu kikir. Dan mem- 
berikannya, dimana seharusnya ditahan itu pemborosan (mubazir). 
Dan diantara yang dua ini, terdapat: tengah-tengah (wasath). Dan 
itulah: yang terpuji. Dan savogialah, bahwa sifat pemurah dan kemu- 
rahan hati itu, ibarat dari yang demikian. Karena Rasulullah s.a.w. 
tidak disuruh, selain dengan: sifat murah. Dan dikatakan kepadanya: 


Tn 


Kr “aa Bar 
JEC NY, Da NK aka S3 
MEN AOA 


KA aa aan bego 2 Tar Jen 3 


(Wa laa taj'al yadaka magh-luulatan ilaa “unugika, wa laa tab-suth- 
has kullal-bas-thi, fa tag “uda maluuman mahsuura). 


Artinya: 


”Dan janganlah engkau jadikan tangan engkau terbelenggu kekuduk 
dan jangan (pula) engkau kembangkan seluas-luasnya, supaya engkau 
jangan duduk tercela dan sengsara”. S. Al-Isra', ayat 29. 


Dan Allah Ta'ala berfirman: — 
D ka se o/ IN P4 


menga NA AS aA 


436 


(Wal-ladziina idzaa anfaguu, lam yusrifuu wa lam yag-turuu, wa . 
kaana baina dzaa-lika gawaamaa). 


Artinya: 


Dan mereka itu, apabila membelanjakan hartanya, tiada melampaui 
batas dan tiada (pula) bersipat kikir, tetapi pertengahan antara kedua- 


7 


nya”. S. Al-Furgan, ayat 67. 


Maka sifat kemurahan hati itu di tengah-tengah (wasath) antara 
berlebih-lebihan (al-israaf) dan tidak mencukupkan perbelanjaan (al- 
igtaar). Dan antara membuka tangan seluas-luasnya dan menggeng- 
gam tangan. Yaitu: bahwa ia menentukan kadar pemberiannya dan 
penahanannya sekedar yang wajib. Dan tidak memadai berbuat yang 
demikian, dengan anggota badan saja, selama hatinya tidak baik de- 
ngan yang demikian. Dan tidak menantang pada yang demikian. 


Maka jikalau diberinya pada tempat yang harus diberikan dan 
jiwanya menantang yang demikian dan ia menahan sabar, maka dia 
itu adalah berbuat-buat pemurah. Dan dia bukanlah orang pemurah. 
Akan tetapi, sayogialah hatinya tiada mempunyai hubungan bersama 
harta, selain, dimana harta itu dimaksudkan untuknya. Yaitu: menge- 
luarkannya kepada apa yang wajib dikeluarkan kepadanya. 


Kalau anda mengatakan: bahwa ini menjadi terletak atas menge- 
tahuinya yang wajib, maka apakah yang wajib diberikan? 


Maka aku jawab, bahwa yang wajib itu dua macam: yang wajib 
pada Agama (Syara') dan wajib pada muru-ah (1) dan adat-kebiasaan. 
Dan orang pemurah, yaitu: yang tiada melarang (mencegah) yang 
wajib pada Agama dan yang wajib pada muru-ah. Kalau dicegahnya 
salah satu dari yang dua itu, maka dia itu orang kikir. Akan tetapi 
orang yang mencegah yang wajib pada Agama, adalah lebih kikir. 
Seperti orang yang mencegah pembayaran zakat dan tidak memberi 
nafakah kepada orang, yang menjadi tanggungannya dan keluarganya. 
Atau dilaksanakannya, akan tetapi sangat sulit baginya. Maka orang 
tersebut itu, orang kikir yang sebenarnya. Hanya ia membuat-buat 
menjadi orang pemurah dengan memaksakan diri (takaliuf). Atau ia 
maksudkan yang keji dari hartanya. Dan hatinya tidak baik untuk 
memberikan dari hartanya yang terbaik atau dari yang pertengahan. 


Maka ini semuanya kikir. 


(1). Yang dimaksud dengan muru-ah, ialah: kemanusiaan (insaniyah). Yaitu: suatu sifat 
dimana manusia menjadi insan kamil (manusia sempurna) dengan adanya sifat tersebut. 
(Ittihaf, syarah Ihya”, jilid VII! hal. 209). 


437 


Adapun yang wajib pada muru-ah, maka yaitu: meninggalkan 
penyempitan dan penyelidik an pada barang-barang yang tidak berhar- 
ga. Maka yang demikian itu sifat yang terpandang keji. Dan kekejian 
yang demikian itu, berlainan menurut keadaan dan orang. Maka o- 
rang yang banyak hartanya, niscaya terpandang keji padanya, apa 
yang tidak terpandang keji pada orang miskin, dari hal penyempitan. 
Dan terpandang keji dari seseorang, penyempitan kepada keluarganya, 
kerabatnya dan hamba-sahayanya, apa yang tidak terpandang keji 
terhadap orang-orang lain. Dan terpandang keji dari tetangga, akan 
apa yang tidak terpandang keji bersama orang yang berjauhan. Dan 
terpandang keji mengenai tamu dari hal penyempitan, akan apa yang 
tidak terpandang keji, mengenai mu'amalah (berjual-beli). 


Maka yang demikian itu, berbeda dengan penyempitan yang 
pada tamu atau mu'amalah dan dengan penyempitan yang dari ma- 
kanan atau pakaian. Karena terpandang keji pada makanan, apa yang 
tidak terpandang keji pada lainnya. Dan terpandang keji pada membe- 
1 kain kafan — umpamanya — atau membeli binatang yang tidak 
dikorbankan (binatang udl-hiyah) atau membeli roti untuk sedekah, 
apa yang tidak terpandang keji dari penyempitan pada lainnya. 


Begitu pula dengan orang, terhadap dia penyempitan. Yaitu: 
teman atau saudara atau kerabat atau isteri atau anak atau orang lain. 
Dan dengan orang, yang daripadanya penyempitan. Yaitu: anak kecil 
atau wanita atau Orang tua atau pemuda atau orang berilmu atau 
orang bodoh atau orang kaya atau orang miskin. 


Maka orang kikir, ialah yang mencegah (tidak mau). memberi- 
kan, dimana yang sayogianya dia tidak mencegahnya. Adakalanya 
dengan hukum Agama dan adakalanya dengan hukum muru-ah. Dan 
yang demikian itu, tidak mungkin di-nashkan (dipastikan dengan dalil) 
kadarnya. Semoga batas kikir itu, ialah: menahan harta dari suatu 
maksud. Dan maksud yang demikian itu, adalah lebih penting 
daripada menjaga harta. Maka sesungguhnya, memelihara Agama: itu 
lebih penting daripada menjaga harta. 


Maka orang yang tidak mau membayar zakat dan nafagah kelu- 
arga itu Orang kikir. Dan memelihara muru-ah itu lebih penting dari 
menjaga harta. Orang yang menyempitkan pada urusan-urusan kecil, 
terhadap orang yang tidak baik berpenyempitan padanya, itu adalah 
menutupkan muru-ah, karena kecintaan kepada harta. Maka orang 
itu, orang kikir. 


Kemudian, tinggaliah tingkat yang lain. Yaitu: bahwa adalah 
— Orang itu termasuk orang yang menunaikan kewajiban dan menjaga 


438 


muru-ah: Akan tetapi, padanya banyak harta yang telah dikumpul- 
kannya. Ia tidak menyerahkannya kepada sedekah dan kepada orang- 
orang memerlukan. Maka ia telah bertentangan dengan maksud men- 
jaga harta, supaya ada baginya senjata menghadapi mala-petaka yang 
ditimbulkan oleh masa. Dan maksud pahala, supaya adalah harta itu 
mengangkat derajatnya, pada hari akhirat. Dan menahan harta dari 
maksud tersebut itu, kikir pada orang-orang pintar. Dan tidak dipan- 
dang kikir pada orang awam. 


Yang demikian itu, karena pandangan orang awam terbatas ke- 
pada kebahagiaan duniawi. Lalu mereka melihat bahwa menahan har- 
ta, untuk menolak mala-petaka yang akan ditimbulkan oleh masa itu 
penting. Kadang-kadang tampak juga, pada orang awam itu tanda 
kekikiran, kalau ada pada tetangganya orang yang memerlukan. Lalu 
dicegahnya (tidak diberikannya). Dan ia mengatakan: ''Aku telah 
menunaikan zakat wajib dan tak ada yang wajib atasku yang lain”. 


Berbeda pandangan kekejian itu, dengan berbeda kadarnya harta 
dan dengan berbeda sangatnya keperluan orang yang memerlukan, 
kebagusan agamanya dan keberhakannya. Maka siapa yang menunai- 
kan kewajiban Agama dan kewajiban muru-ah yang layak dengan dia, 
maka ja telah terlepas dari kekikiran. 


Ya, sebenarnya ia tidak bersifat dengan sifat kemurahan hati 
dan sifat pemurah, sebelum diberinya melebihi dari yang demikian, 
untuk mencari keutamaan dan mencapai derajat tinggi. Maka apabila 
jiwanya meluas untuk memberikan harta, dimana yang tidak diwajib- 
kan oleh Agama dan tidak dihadapkan kepadanya celaan pada adat 
kebiasaan, maka dia itu orang pemurah, sekedar apa yang meluas 
jiwanya untuk yang demikian, sedikit atau banyak. Dan tingkat-ting- 
kat yang demikian itu tidak terhingga.. Sebahagian manusia itu 
lebih pemurah dari sebahagian yang lain. Maka membuat-buat perbu- 
atan baik (amal-ma'ruf), dibalik apa yang diwajibkan oleh adat kebia- 
saan dan muru-ah, itu adalah kemurahan hati. Akan tetapi dengan 
syarat, bahwa adanya yang demikian itu, dengan baik hati. Dan tidak 
dari sifat kelobaan, harapan pelayanan atau balasan atau terima kasih 
atau pujian. 


Sesungguhnya orang yang loba pada terima kasih dan pujian, 
maka dia itu adalah penjual! (saudagary dan bukan orang pemurah. 
Dia membeli pujian dengan hartanya. Dan pujian itu enak. Dan itu 
yang menjadi maksud pada dirinya. Dan kemurahan hati, ialah mem- 
beri sesuatu, tanpa gantinya. 


439: 


Inilah pemurah itu yang sebenarnya. Dan yang demikian itu, 
tiada akan tergambar, selain dari Allah Ta'ala (1). Adapun anak 
Adam (manusia), maka nama pemurah padanya, adalah majazi (tidak 
hakiki). Karena manusia itu tiada akan memberikan sesuatu, selain 
karena sesuatu maksud. Akan tetapi, apabila tidak ada maksudnya, 
selain pahala di akhirat atau mengusahakan keutamaan sifat pemurah 
dan mensucikan jiwa dari kehinaan kikir, maka ia dinamakan: orang 
pemurah. Maka kalau penggeraknya itu takut dari umpatan-umpatan- 
nya atau dari cacian orang banyak atau ada yang diharapnya dari 
kemanfa'atan yang akan diperolehnya dari orang yang dianugerahkan 
kepadanya, maka semua itu: tidaklah termasuk sifat pemurah. Karena 
ia terpaksa kepada yang demikian, disebabkan penggerak-penggerak 
tersebut. Dan itu adalah gantinya yang segera baginya dari orang yang 
diberikan itu. Maka dia itu orang yang memperoleh gantian, bukan 
orang yang pemurah. Sebagaimana diriwayatkan dari sebahagian wa- 
nita yang banyak ibadahnya, bahwa wanita itu berdiri di hadapan 
Hibban bin Hilal. Dan Hibban itu sedang duduk bersama teman-te- 
mannya. Wanita itu lalu bertanya: ” Adakah pada kamu, orang yang 
akan aku tanyakan sesuatu persoalan?” : 


Lalu mereka itu menjawab kepada wanita tadi: '”Tanyalah apa 
yang engkau kehendaki!” Dan mereka mengisyaratkan kepada Hibban 
bin Hilal. 


Wanita itu Jalu bertanya: Apakah sifat pemurah itu pada ka- 
mu?” & 


Mereka menjawab: ”'Memberi,menyerahikan dan al-iitsaar””. 


Wanita tadi menjawab: ”'Ini kemurahan pada dunia. Maka apa- 
kah kemurahan pada Agama?” 


Mereka menjawab: ''Bahwa kita beribadah kepada Allah Subha- 
nahu wa Ta'ala, karena kemurahan diri kita, tanpa dipaksakan”. 


— Wanita tadi bertanya lagi: Adakah kamu kehendaki di atas 
yang demikian itu akan pahala?” | 


Mereka menjawab: ” Ya!” 
Wanita tadi bertanya lagi: ''Mengapa?”' 


Mereka itu menjawab: ''Karena Allah Ta'ala menjanjikan kepa- 
da kita kebaikan, sepuluh kali banyaknya”. 


(1). Hanya dari Allah Ta'ala, yang benar-benar pemurah itu. Karena Ia meng-anu- 
gerah-kan sesuatu, tanpa maksud (Pent.). 


Wanita itu Jalu mengatakan: ”Subhaana'llaah! Maka apabila 
kamu memberikan satu dan kamu mengambil sepuluh, maka manakxah. 
yang kamu bermurah hati padanya?” | 


Mereka itu lalu bertanya kepada wanita tersebut: ''Maka apakah 
sifat pemurah itu pada engkau? Kiranya Allah mencurahkan rahmat- 
Nya kepada engkau!” 


Wanita itu lalu menjawab : "Sifat pemurah padaku, ialah: bah- 
wa kamu beribadah kepada Allah, dengan merasa nikmat dan lezat 
dengan menta'atiNya, dengan kesukaan hati. Tiada kamu menghen- 
daki pahala atas yang demikian itu. Sehingga adalah Tuhanmu itu 
berbuat apa yang dikehendakiNya pada kamu, Apakah kamu tidak 
merasa malu kepada Allah, bahwa Ia melihat pada hatimu, maka 
diketahuiNya dari hatimu itu, bahwa kamu menghendaki sesuatu de- 
ngan sesuatu? Sesungguhnya ini pada dunia itu, sangat keji”. 


Sebahagian wanita yang banyak ibadahnya berkata: '' Adakah 
kamu menyangka, bahwa sifat kemurahan itu, pada dirham dan Ginar 
saja?” Ma: | 


Lalu ditanyakan: Kalau begitu, maka pada apa?” 


Wanita itu menjawab: "Sifat pemurah padaku, ialah: pada 
memberikan harta pada jalan Allah”. 


Al-Muhasibi berkata: ”'Sifat pemurah Beda Agama, alat: bah- 
wa engkau bermurah hati dengan diri engkau, yang engkau hilangkan 
kepentingan diri itu, karena Aliah “Azza wa Jalla. Hati engkau bermu- 
rah dengan memberikan jiwa engkau dan menumpahkan darah engkau 
karena Allah Ta'ala dengan senang hati, tanpa paksaan. Dan tiada 
engkau kehendaki dengan demikian itu pahala, yang segera fdi dunia) 
dan pahala yang lambat (di akhirat). Walaupun engkau memerlukan 
kepada pahala. Akan tetapi, mengeras pada sangkaan- engkau, bagusnya . 
kesempurnaan sifat pemurah,. dengan menyerahkan pilihan kepada 
Allah. Sehingga adalah Tuhan engkau yang berbuat bagi engkau, apa 
yang “asli pandang tidak baik engkau pilihkan bagi diri engkau 
sendiri” 


PENJELASAN: obatnya kekikiran. 


Ketahuilah, bahwa kikir itu sebabnya, dalah Cinta harta. Dan 
cinta harta itu mempunyai dua sebab: (8 ! 


Pertama: Cinta nafsu keinginan, yang tidak sampai me sadatn 
selain dengan harta, serta panjang angan-angan. 


441 


Sesungguhnya manusia itu, jikalau diketahuinya bahwa ja akan 
mati sesudah sehari, maka kadang-kadang ia tiada akan kikir dengan 
hartanya. Karena kadar yang diperlukannya pada sehari atau » pada 
sebulan atau pada setahun itu dekat. 


Kalau ia pendek angan-angan, akan tetapi ia mempunyai banyak 
anak, niscaya ia menegakkan anak itu, pada tempat tegaknya angan- 
.angan. Maka ia mengumpamakan kekalnya anak-anaknya, seperti ke- 
kalnya dirinya sendiri. Lalu ia menahan hartanya, karena anak-anak 
itu. Dan karena itulah, Nabi s.a.w. bersabda: 


3 — 25 3, Len 3, (YA 


ha Ae abs a) 


(A-waladu mab-kbalatun majbanatun majhalatun). 
Artinya: 
”'Anak itu yang menjadikan kikir, pengecut dan bodoh” (). 


Maka apabila bertambah kepada demikian, oleh ketakutan kepa- 
da kemiskinan dan kekurangan kepercayaan dengan kedatangan reze- 
ki, niscaya - sudah pasti - berkuatnya kekikiran. 


Sebab Kedua: bahwa dicintainya harta itu sendiri. Maka sebaha- 
gian manusia, ada orang yang padanya harta, yang mencukupi bagi 
sisa umurnya, apabila ia memendekkan pada kebiasaannya yang berla- 
ku dengan perbelanjaannya dan akan melebihi ribuan. Dan dia itu 
seorang tua yang tidak mempunyai anak. Dan padanya harta banyak 
dan ia tidak membolehkan dirinya mengeluarkan zakat dan mengobati 
dirinya ketika sakit. Akan tetapi dia menjadi pencinta dinar, yang 
asyik dengan dinar, merasa lezat dengan adanya dinar itu di tangan- 
nya dan dengan dikuasainya dinar itu. Maka disimpannya di bawah 
tanah. Dan ia tahu bahwa dia akan mati, lalu dinar-dinar itu akan 
lenyap atau diambil oleh musuh-musuhnya. Dan dalam pada itu, ia 
tidak membolehkan dirinya, untuk memakan atau menyedekahkan, 
walau sebutir sekalipun. | 


Inilah penyakit hati yang besar, yang sukar diobati. Lebih-lebih 
pada orang yang berusia lanjut. Dan itu adalah penyakit yang. melum- 
puhkan, yang tiada diharap akan sembuhnya. 


Orang yang seperti itu, adalah seperti seorang laki-laki yang 
merindui seseorang. Lalu mencintai utusannya bagi dirinya. Kemudian 
melupakan yang dicintainya. Dan ia menjadi sibuk dengan utusannya 
itu. 


@). Dirawikan ibnu Majah dari Yu'la bin Murrah. Dan dirawikan Al-Hakim dari 
Al-Aswad bin Khalaf dan isnadnya shahih. 


442 


Sesungguhnya dinar-dinar itu adalah utusan, yang menyampai- 
kan kepada segala keperluan. Lalu karena yang demikian, dinar-dinar 
itu menjadi yang dicintai. Karena yang menyampaikan kepada kese- 
nangan itu, kesenangan. Kemudian, kadang-kadang segala keperluan 
itu Jalu dilupakan. Dan jadilah emas itu padanya seakan-akan itu 
— yang dicintai pada dirinya. 


Itu adalah kesudahan kesesatan. Bahkan, orang yang melihat 
ada perbedaan di antara emas dan batu, maka itu adalah orang bo- 
doh, selain dari segi dapat dipenuhi keperluan dengan emas itu. Maka 
emas yang lebih daripada sekedar keperluannya dan batu itu adalah 
sama (satu kumpulan): 


Inilah sebab-sebab kecintaan harta. Dan sesungguhnya obat tiap- 
tiap penyakit itu, ialah dengan lawan sebabnya. Maka kecintaan naf- 
su-syahwat, diobati dengan mencukupkan (gana'ah) dengan sedikit 
dan dengan sabar. Dan panjang angan-angan, diobati dengan banyak 
mengingati mati dan melihat pada kematian teman-teman yang sebaya 
dan lamanya payah mereka mengumpulkan harta dan lenyapnya harta 
itu sesudah mereka. Dan diobati berpalingnya hati kepada anak, de- 
ngan: bahwa Khalignya telah menjadikan rezekinya bersama anak itu 
lahir. Berapa banyak anak, yang tidak menerima pusaka harta dari 
ayahnya dan keadaannya adalah lebih baik dari orang yang menerima 
pusaka. Dan dengan diketahuinya, bahwa ia mengumpulkan harta 
untuk anaknya, ia bermaksud untuk meninggalkan anaknya, dengan 
keadaan baik..Dan anak itu bertukar kepada jahat. Dan bahwa anak- 
nya itu, jikalau ia bertagwa dan shalih, maka Allah yang mencukup- 
kannya. Dan jikalau ia fasik, maka dengan hartanya itu ia mendapat 
pertolongan kepada kemaksiatan. Dan kezalimannya itu kembali kepa- 
danya. 


Dan juga ia mengobati hatinya itu, dengan banyak memperhati- 
kan pada hadits-hadits (al-akhbar) yang membentangkan tentang ter- 
celanya kikir dan terpujinya kemurahan hati. Dan apa yang aa 
oleh Allah atas kekikiran, dari siksaan besar. 


Dan termasuk obat yang bermanfa'at, ialah banyak memperhati:- 
kan tentang keadaan orang-orang kikir dan larinya tabiat manusia 
dari mereka dan anggapan kekejian dari manusia kepadanya. Maka 
sesungguhnya, tiada seorangpun dari orang kikir, melainkan kekikiran 
itu, dipandang keji oleh orang lain. Dan setiap orang kikir itu, merasa 
berat dari teman-temannya. Lalu ia tahu, bahwa kekikiran itu suatu 
hal yang dipandang berat dan jijik pada hati ManupA, seperti orang- 
orang kikir yang lain pada. hatinya. 


443 


Dan juga hatinya dapat diobati dengan bertafakkur (merenung- 
kan), tentang maksud-maksud harta dan sesungguhnya untuk apa 
harta itu dijadikan. Dan ia tidak menjaga hartanya, selain sekedar 
keperluannya kepada harta itu. Dan sisanya disimpannya untuk diri- 
nya di akhirat, dengan memperoleh pahala pemberjannya. 


Maka inilah obat-obatnya dari segi ma'rifah dan ilmu! 


Apabila diketahuinya dengan nur matahati, bahwa memberikan 
itu lebih baik baginya daripada menahannya, pada dunia dan akhirat, 
niscaya berkobarlah keinginannya pada memberikan, kalau dia orang 
berakal. Jikalau nafsu-syahwatnya bergerak, maka seyogialah ia men- 
jawab gurisan pertama dan ia tidak berhenti. Karena sesungguhnya 
setan, menjanjikan kepadanya kemiskinan dan menakutinya dan mela- 
rangnya dari yang demikian. 


0.0 Diceritakan orang, bahwa Abul-Hasan Al-Busyanji pada suatu 
"hari, berada di kakus (untuk membuang air besar). Lalu dipanggilnya 
muridnya, seraya ja mengatakan: ”Bukalah bajuku dan serahkanlah 
.kepada si anu!” 


Murid itu lalu bertanya: '' Apakah tidak Bapak sabar, ak 
Bapak ke luar?” 


'Abul-Hasan menjawab: ” Aku tidak percaya kepada diriku, bah- 
“wa diriku itu tidak akan berobah. Dan sesungguhnya sudah terguris di 
hatiku untuk memberikannya kepada orang itu”. 


Sifat kekikiran itu tiada akan hilang, selain dengan memberi 
secara takalluf (perasaan berat). Sebagaimana kerinduan, tiada akan 
hilang, selain dengan berpisah dari yang dirindukan, dengan berjalan 
jauh dari tempat tinggalnya. Sehingga, apabila ia bermusafir dan 
berpisah dengan takalluf dan bersabar dari yang demikian pada masa 
tertentu, niscaya terhiburlah hatinya daripadanya. 


Maka begitu pula, orang yang bermaksud mengobati sifat keki- 
kiran, seyogialah berpisah dengah harta itu, dengan fakaliuf, dengan 
memberikannya. Bahkan, kaiau dilemparkannya dalam air, niscaya 
'-adalah lebih utama, daripada ditahannya harta itu serta dicintainya. 


“Di antara daya-upaya yang halus-halus, pada pengobatan sifat 
kekikiran itu, jalah bahwa ia menipu dirinya dengan baik nama dan 
kemasyhuran dengan sifat pemurah. Lalu ia memberikan dengan mazk- 
sud ria” (ingin memperlihatkan kepada orang). Sehingga dirinya mem- 
bolehkan memiberi, dengan mengharapkan pada sifat pemurah. Maka 
ja telah menghilangkan dari dirinya kekejian kikir. Dan mengusaha- 
kan dengan demikian kekejian ria”. Akan tetapi, sesudah itu, ia mem- 


444 


bengkokkan dirinya atas ria” dan menghilangkannya dengan fheng- 
obatinya. 


Dan adalah mencari nama itu, sebagai hiburan bagi diri, ketika 
menceraikannya dari harta, sebagaimana anak kecil, kadang-kadang 
dihiburkan ketika berpisah dari tetek ibunya, dengan bermain-main 
dengan burung-burung pipit dan lainnya. Tidak untuk i: dibiarkan 
buat bermain, akan tetapi supaya ia terlepas dari tetek ibunya, kepada 
permainan. Kemudian, ja dipindahkan dari yang. demikian, kepada 
lainnya. 


Maka demikian pulalah sifat-sifat yang keji itu, seyogialah seba- 
hagiannya menguasai terhadap sebahagian, sebagaimana nafsu-syah- 
wat menguasai terhadap sifat.marah. Dan tingkat kemarahan itu dipe- 
cahkan dengan nafsu-syahwat. Dan marah itu akan menguasai 
nafsu-syahwat dan memecahkan kelalaiagnya dengan marah. Hanya. 
.ini, memberi faedah terhadap orang yang kekikiran itu mengerasi: 

padanya, dan kecintaan kemegahan dan ria. Maka ia menggantikan 
yang lebih kuat, dengan yang lebih lemah. 


Kalau kemegahan itu tercinta kepadanya, seperti harta, maka 
tak ada faedah pada yang demikian. Karena ja mencabut dari suatu 
penyakit dan ia menambahkan pada penyakit yang lain, yang seperti 
itu. Hanya tanda yang demikian, tidak memberatkan kepadanya mem- 
beri karena ria. Maka dengan demikian, jelaslah bahwa ria itu telah 
mengerasi kepadanya. 


Jikalau memberi itu sukar kepadanya bersama ria, maka seyogi- 
alah ia memberi. Karena yang demikian itu menunjukkan, bahwa 
penyakit kekikiran itu, lebih keras pada hatinya. 


Contoh penolakan sifat-sifat tersebut, sebahagiannya dengan se-" 
bahagian, adalah apa yang dikatakan, bahwa mayit (orang yang sudah 
mati) itu akan berobah semua bahagiannya kepada ulat. Kemudian 
sebahagian ulat-ulat itu akan memakan sebahagian lainnya. Sehingga 
sedikitlah bilangannya. Kemudian, sebahagiannya akan memakan se- . 
bahagian yang lain, sehingga kembali kepada dua yang kuat lagi. 
besar. Kemudian, senantiasalah yang dua itu berbunuh-bunuhan, sam- 
pai salah satunya mengalahkan lainnya. Lalu dimakannya dan gemuk- 
lah dia dengan makanan itu. Kemudian satu yang masih tinggal itu, 
selalu dalam keadaan lapar sendirian, sampai ia mati. 


Maka begitulah sifat-sifat yang keji, mungkin akan dikuasai 
oleh sebahagiannya atas sebahagian lainnya, sehingga dikalahkannya. 
Dan dijadikannya yang lebih lemah, menjadi makanan bagi yang lebih 


445 


kuat, sampai tiada yang tinggal, selain satu. Kemudian, jatuhlah (ter- 
dapatlah) pertolongan dengan penghapusannya dan penghancurannya 
dengan mujahadah (perjuangan hebat). Yaitu: mencegah makanan. 
dari pada sifat-sifat itu. 


Mencegah makanan dari sifat-sifat itu, ialah bahwa tidak berbu- 
at menurut yang dikehendakinya. Karena sesungguhnya, sifat-sifat 
tersebut tidak mustahil menghendaki perbuatan-perbuatan. Dan apabi- 
la perbuatan-perbuatan itu ditantang, niscaya sifat-sifat itu padam dan 
mati. Seperti kikir, maka ia menghendaki menahan harta. Maka apa- 
bila dicegah kehendaknya dan diberikan harta serta dengan kesung- 
guhan, berkali-kali, niscaya matilah sifat kekikiran itu. Dan jadilah 
sifat memberi itu suatu tabiat (karakter). Dan hilanglah kepayahan 
pada memberi. Karena sesungguhnya obat kikir itu, dengan ilmu dan 
perbuatan (amal). Ilmu itu kembali kepada mengetahui bahaya kikir 
- dan faedah sifat pemurah. Dan amal itu kembali kepada pemurah dan 

memberi dengan jalan takalluf (perasaan berat). Akan tetapi, kadang- 
“kadang kikir itu kuat, dimana ia membutakan dan menulikan. Lalu 
mencegah keyakinan ma'rifah tentang kekikiran itu. Dan apabila ma'- 
rifah itu tidak diyakini, niscaya tidaklah tergerak keinginan. Maka 

tidak mudahlah 'amal perbuatan. Maka tinggallah penyakit itu me- 
“lumpuhkan, seperti penyakit yang mencegah mengetahui obat dan 
kemungkinan pemakaiannya. Maka tiada upaya padanya, selain sabar 
sampai mati. Dan adalah sebahagian adat kebiasaan setengah guru-gu- 
“ru sufi pada pengobatan penyakit kikir pada murid-muridnya, ialah 
melarang mereka mengambil tempat khusus (tempat tertentu) dari 
pesanteran mereka. Apabila guru sufi tersebut menyangka pada mu- 
ridnya, ada kegirangan dengan pojok yang ditempatinya dan apa yang 
ada pada pojok itu, niscaya dipindahkannya ke pojok lainnya. Dan 
dipindahkannya murid yang lain ke pojok tadi. Dan dikeluarkannya 
murid tersebut dari semua yang dimilikinya. 

Apabila dilihatnya muridnya berpaling hatinya (timbul kesukaan 
hatinya), kepada kain baru yang dipakainya atau kain sajadah yang 
disukainya, niscaya disuruhnya supaya diserahkan kepada murid yang 
lain. Dan disuruhnya supaya dipakai kain tua, yang tidak cenderung 
hatinya kepada kain tua itu. 


. Maka dengan jalan ini, kosonglah hatinya dari harta-benda du- 
nia. Maka siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan jinak 
' dengan dunia dan akan mencintai dunia. Maka jikalau ia mempunyai 
seribu mata benda dunia, niscaya ia mempunyai seribu kecintaan. Dan 
karena itu, apabila tiap-tiap satu benda tersebut dicuri orang, niscaya 
ja menderita musibah (mala-petaka) menurut kadar kecintaannya ke- 


446 


pada benda tersebut. Apabila ia mati, niscaya turunlah kepadanya 
seribu macam musibah sekaligus. Karena ia mencintai tiap-tiap benda 
itu. Dan benda itu telah ditarik daripadanya. Bahkan pada waktu 
hidupnya, ia berada atas bahaya musibah, dengan hilang dan binasa- 
nya benda itu. | 


Sebuah mangkok permata fairuzaj yang bertatah dengan perma- 
ta, dibawa orang kepada sebahagian raja-raja, mangkok mana, belum 
pernah terlihat bandingannya. Maka raja itu amat gembira dengan 
demikian. Lalu ia bertanya kepada sebahagian ahli hikmat (filosuf) 
yang ada di sisinya: ''Bagaimana anda melihat ini?” 


Ahli hikmat itu menjawab: ''Aku melihatnya musibah atau ke- 
miskinan . 
Raja itu lalu menyahut: ''Bagaimana maka demikian?” 


Ahli hikmat tadi menjawab: ”Jikalau mangkok ini pecah, nisca- 
ya adalah musibah, tidak dapat ditampalkan. Dan jikalau dicuri 
orang, niscaya anda menjadi amat menghajati kepadanya. Dan anda 
tiada akan mendapati lagi yang seperti mangkok ini. Dan adalah anda 
sebelum mangkok ini dibawa kepada anda, berada dalam keadaan 
aman dari musibah dan dari memerlukannya. 


Kemudian, pada suatu hari, kebetulan mangkok itu pecah atau 
dicuri orang dan besarlah musibah yang dideritai raja itu. Maka ia 
berkata: ”'"Benarlah ahli hikmat itu! Mudah-mudahan tidak dibawa 
lagi kepada kami!” | | 


Inilah keadaannya semua sebab-sebab duniawi. Sesungguhnya 
dunia itu musuh bagi musuh-musuh Ailah. Karena dunia itu menghela 
mereka ke neraka. Dan musuh bagi wali-wali Allah, karena ia menyu- 
sahkan mereka dengan bersabar daripadanya. Dan musuh Allah, kare- 
na dunia itu memotong jalan Allah kepada hamba-hambaNya. Dan 
musuh bagi dunia itu sendiri, karena dunia itu memakan dirinya. 


Sesungguhnya harta itu, tiada akan terpelihara, selain di gudang- 
gudang dan dengan penjaga-penjaga. Gudang-gudang dan penjaga- 
penjaga itu, tidak mungkin diperoleh, selain dengan harta. Yaitu: 
memberikan (mengeluarkan) dirham dan dinar. Maka harta itu mema- 
kan dirinya dan melawani zatnya (dirinya), sehingga ia lenyap. Dan 
siapa yang mengetahui bahaya harta, niscaya tiada akan jinak hatinya 
dengan harta. Dan tiada akan gembira dengan harta. Dan ia tiada 
akan mengambil dari harta, selain sekedar keperluannya. 


Siapa yang merasa cukup (gana'ah) sekedar keperluan itu, maka 
ia tidak akan kikir. Karena apa yang ditahannya untuk keperluannya, 


447 


maka tidaklah itu kikir. Dan apa yang tidak diperlukannya kepada- 
nya, maka ia tidak akan memayahkan dirinya dengan menjaganya. 
Maka akan diberikannya. Bahkan harta itu adalah seperti air di tepi 
sungai Dajlah (di Irak). Karena seorangpun tiada akan kikir dengan 
air itu. Karena manusia merasa cukup daripadanya sekedar diperlu- 
kan. 


PENJELASAN: kumpulan lugas-tugas yang terpikul kepada hamba 
Allah pada hartanya. | 


Ketahuilah, bahwa harta sebagaimana telah kami terangkan, 
adalah baik dari satu segi dan jahat dari satu segi. Contohnya adalah, 
seperti ular yang diambil oleh orang yang mengetahui ada obat pada 
ular (ar-ragi). Dan dikeluarkannya obat dari ular itu. Dan ular itu, 
diambil oleh orang lalai (orang bodoh). Maka ia akan dibunuh oleh 
racunnya, dimana ia tidak mengetahuinya. Dan seorangpun tiada akan 
terlepas dari racun harta, selain dengan menjaga diri, di atas lima 
tugas: 


Pertama: bahwa mengetahui maksud harta dan untuk apa harta 
itu dijadikan. Dan bahwa ia tidak memerlukan kepada harta itu, 
sebelum ia mengusahakannya. Dan ia tidak memeliharakannya, selain 
sekedar keperluan. Dan tidak diberikannya kepada orang, yang cita-ci- 
tanya, dj atas apa yang dimustahakkannya. 


Kedua: bahwa dijaganya segi masuknya harta. Maka dijauhkan- 
nya yang semata-mata haram dan apa yang kebanyakannya haram, 
seperti harta sultan (raja). Dan dijauhkannya segi-segi makruh yang 
merusakkan muru-ah. Seperti hadiah-hadiah yang ada padanya cam- 
puran sogokan (rasywah). Dan seperti meminta, yang padanya kehina- 
an dan membinasakan muru-ah. Dan hal-hal yang berlaku seperti itu. 


Ketiga: mengenai kadar yang diusahakannya. Maka tidak diper- 
banyakkannya dan tidak disedikitkannya dari harta itu. Akan tetapi, 
kadar yang harus (yang wajib). Dan ukurannya, ialah: keperluan. Dan 
keperluan itu, ialah: pakaian, tempat tinggal dan makanan. Masing- 
masing daripadanya, mempunyai liga fingkat: rendah, menengah dan 
tinggi. Dan selama ia cenderung kepada pihak sedikit dan mendekati 
kepada batas dlarurat (batas yang perlu), niscaya dia itu adalah benar. 
Dan ia datang termasuk jumlah orang-orang muhaggigin (orang-orang 
yang berilmu hakikat). 

Dan jikalau ia melampaui yang demikian, niscaya ia jatuh dalam 
neraka hawiyah, yang tiada penghabisan dalamnya. Dan telah kami 
sebutkan urajan tingkat-tingkat ini pada "Kitab Zuhud”. 


448 


| Keempat: bahwa dipeliharakan segi ke luar uang dan di- 
sederhanakan pada perbelanjaan, tanpa mubazir (memboros) dan 
tanpa menyempitkan perbelanjaan, sebagaimana telah kami sebutkan 
dahulu. 

Maka diletakkannya apa yang diusahakannya dari yang halal 
pada yang benar. Dan tidak diletakkannya pada yang tidak benar. 
Sesungguhnya dosa itu sama, pada mengambil dari yang tidak haknya 
dan meletakkan pada tidak haknya. 


. Kelima: bahwa ia membaikkan niatnya pada mengambil dan 
meninggalkan, pada membelanjakan dan menahan. Maka diambilnya 
apa yang akan diambilnya, untuk memperoleh pertolongan dengan 
harta itu, kepada ibadah. Dan ditinggalkannya apa yang akan diting- 
galkannya, karena zuhud padanya dan penghinaan bagi harta itu. 


Apabila diperbuatnya demikian, niscaya tidak mendatangkan 
melarat baginya oleh adanya harta itu. Dan karena itulah, Ali r.a. 
berkata: ''Jikalau seorang laki-laki mengambil semua yang di bumi 
dan dikehendakinya dengan yang demikian itu Wajah Allah Ta'ala, 
maka dia itu orang zahid (bersifat zuhud). Dan jikalau ditinggalkan- 
nya semua dan tidak dikehendakinya dengan yang demikian itu Wajah 
Allah Ta'ala, maka dia tidaklah orang zahid. 


Maka hendaklah semua gerak engkau dan tetap engkau itu kare: 
na Allah, tertuju kepada ibadah atau apa yang menolong kepada 
ibadah. Maka sesungguhnya yang paling jauh gerakan dari ibadah, 
ialah: makan dan gadla” hajat (membuang air besar). Dan keduanya 
itu menolong kepada ibadah. 


Apabila ada yang demikian itu maksud engkau, dengan makan 
dan gadia' hajat tadi, niscaya jadilah yang demikian itu, ibadah pada 
pihak engkau. Dan seperti yang dernikian, seyogialah ada niat engkau 
pada tiap-tiap apa saja yang memelihara engkau, seperti: kemeja, kain 
sarung, tempat tidur dan bejana (tempat air). Karena tiap-tiap yang 
demikian itu, termasuk yang diperlukan pada Agama. Dan apa yang 
melebihi dari keperluan, maka seyogialah bahwa dimaksudkan, untuk 
dapat dimanfa'atkan oleh seseorang dari hamba Allah. Dan tidak 
akan mencegahnya dari yang demikian ketika diperlukannya. Dan 
siapa yang berbuat demikian, maka adalah dia orang yang mengambil 
dari ular harta, mutiara dan obatnya. Dan ia menjaga dari racunnya. 
Maka tidaklah mendatangkan melarat oleh banyaknya harta. Akan 
tetapi, yang demikian tidak mungkin, selain bagi orang yang telah 
mendalam pada agama tapak kakinya. Dan telah tinggi ilmunya pada- 
nya. Dan orang awam apabila ia menyerupakan dengan orang alim 
(orang berilmu), pada membanyakkan harta dan mendakwakan bahwa 


449 


ja menyerupakan dirinya dengan para shahabat Nabi s.a.w. yang 
kaya, niscaya ia menyerupakan dirinya dengan anak kecil yang 
melihat orang yang berazam lagi pintar, yang mengambil ular dan 
berbuat apa yang dikehendakinya pada ular itu. Maka dikeluarkannya 
obatnya. Lalu anak kecil tadi mengikuti orang tersebut. Dan 
menyangka, bahwa ia mengambil ular itu, karena memandang baik 
rupanya dan bentuknya, memandang lembut kulitnya. Maka diambilnya 
ular tersebut, karena mengikuti orang itu. Lalu ular tadi membunuh- 
nya pada waktu itu juga. Hanya, orang yang terbunuh oleh ular, 
diketahuinya, bahwa dia sudah terbunuh. Dan orang yang terbunuh 
oleh harta, kadang-kadang ia tidak tahu. Dan sesungguhnya dunia itu 
telah diserupakan dengan ular. Maka ada orang yang bermadah: 


Itulah dunia, sepert: ular, 
yang mengeluarkan racun. 
Walaupun adanya ular itu 
bila disentuh, ia tembut. 


Sebagaimana mustahilnya orang buta menyerupai dengan orang 
yang dapat melihat, pada melangkahi puncak-puncak bukit, tepi-tepi 
laut dan jalan-jalan yang berduri, maka mustahil pula orang awam 
menyerupai dengan orang berilmu, yang sempurna pada memperoleh 
harta. 


PENJELASAN: tercelanya kaya dan terpujinya miskin. | 


Ketahuilah, bahwa manusia berselisih pendapat, tentang mele- 
bihkan orang kaya yang bersyukur (Al-ghaniyyusy-syakir) diatas orang 
miskin yang sabar tal-fagirush-shabir). Dan sesungguhnya telah kami 
bentangkan yang demikian. itu, pada "Kitab Kemiskinan Dan 
Zuhud”. Dan telah kami buka dari hal pembuktian kebenaran 
padanya. Akan tetapi, kami pada kitab ini, akan menunjukkan, 
bahwa miskin itu lebih utama dan lebih tinggi daripada kaya secara 
keseluruhan, tanpa menoleh kepada penguraian hal-ikhwalnya. Dan 
akan kami singkatkan pada yang demikian, atas cerita uraian, yang 
disebutkan oleh Al-Hars Al-Muhasibi r.a. pada sebahagian kitab-kitab- 
nya (karangan-karangannya) pada menolak sebahagian ulama yang 
kaya, dimana ia berdalihkan dengan para shahabat Nabi s.a.w. yang 
kaya dan dengan banyaknya harta Abdurrahman bin “Auf. Dan ia 
menyerupakan dirinya dengan mereka. 


Al-Hars Al-Muhasibi r.a. itu kebanggaan ummat dalam JImu 
Mu'amalah. Ia terkemuka diatas semua ahli-ahli bahas (pembahas- 
pembahas), tentang kekurangan-kekurangan manusia, bahaya-bahaya 
amal dan lobang-lobang ibadah. Perkataannya itu patut diceriterakan 


450 


diatas caranya. Ia telah mengatakan, sesudah perkataannya pada me- 
nolak terhadap ulama-ulama jahat, yaitu: ”'Telah sampai riwayat ke- 
pada kami, bahwa Isa putera, Maryam a.s. mengatakan: “Hai ulama 
jahat! Kamu berpuasa, mengerjakan shalat, bersedekah. Kamu tidak 
mengerjakan apa yang disuruh. Dan kamu mengajarkan apa yang 
tiada kamu ketahui. Maka wahai jahatnya, apa yang kamu hukum 
kan! Kamu bertobat dengan perkataan dan angan-angan.. Kamu 
berbuat dengan hawa-nafsu. Dan tidak mencukupi bagimu, bahwa 
kamu membersihkan kulitmu dan hatimu kotor. Dengan sebenarnya, 
aku mengatakan kepadamu: ”'Janganlah kamu itu seperti ayak 
tepung, yang keluar daripadanya, tepung yang baik. Dan tinggal 
padanya antahnya. Seperti demikian pulalah, kamu mengeluarkan hu- 
kum dari mulutmu dan tinggallah iri hati dalam dadamu. Hai budak- 
budak dunia! Bagaimana akan diperoleh akhirat, oleh orang yang 
tidak hilang nafsu-syahwatnya dari dunia. Dan tidak terputus kege- 
marannya dari dunia. Dengan sebenarnya aku mengatakan kepadamu, 
bahwa hatimu akan menangis dari amal-perbuatanmu. Kamu jadikan 
dunia dibawah lidahmu dan amal-perbuatan dibawah tapak kakimu. 

Dengan sebenarnya aku mengatakan kepadamu, bahwa kamu telah 
merusakkan akhiratmu. Maka kebaikan dunia itu, lebih kamu cintai 
dari pada kebaikan akhirat. Maka manakah manusia yang lebih me- 
rugi daripada kamu, jikalan kamu mengetahuinya? Celakalah kamu, 
hingga kapan kamu menerangkan keadaan jalan, kepada orang-orang 
yang berjalan dalam kegelapan? Dan kamu bertempat tinggal pada 
tempat orang-orang yang keheranan ? Seakan-akan kamu memanggil 
orang-orang dunia, supaya mereka meninggalkan dunia itu bagimu. 
Pelan-pelaniah! Kecelakaan bagimu! Apakah yang mencukupkan .pa- 
da rumah yang gelap, bahwa diletakkan lampu di. atas puncaknya, 
sedang dalam rumah.itu mengerikan dan gelap-gulita? Seperti itu pu- 
la, tiada akan mencukupkan bagimu, bahwa nur ilmu itu ada di 
mulutmu. Dan rongga badanmu mengerikan dan kosong daripadanya. 

Hai budak-budak dunia, tidaklah seperti budak-budak yang bertagwa 
dan tidaklah seperti orang-orang merdeka yang mulia! Hampir lah 
dunia itu mencabut kamu dari asal-usul kamu, lalu dicampakkannya 
kamu atas mukamu. Kemudian, dunia itu menelungkupkan kamu atas 
hidung kamu. Kemudian, ia mengambil segala kesalahan kamu dengan 
dahi kamu. Kemudian, ditolaknya kamu dari belakang kamu, sehing- 
ga diserahkannya kamu kepada Raja Yang Perkasa, dalam keadaan 
telanjang sendirian. Lalu ditegakkanNya kamu dalam keadaan yang 
memalukan kamu. Kemudian dibalaskanNya kamu, dengan kejahatan 
'amal-perbuatanmu?””. | | 


451 


Kemudian, Al-Hars r.a. mengatakan: ””Saudara-saudaraku ! 
Maka mereka itu ulama-ulama jahat, setan-setan manusia dan malape- 
taka kepada manusia. Mereka gemar pada harta-benda dunia dan ke- 
tinggian dunia. Mereka mengutamakan dunia dari akhirat. Mereka 
menghinakan agama karena dunia. Maka mereka pada masa yang 
dekat (dunia) itu, malu dan kekurangan. Dan di akhirat mereka itu 
merugi. Atau dima'afkan oleh Tuhan Yang Mahamulia, dengan 
kurmaNya. | 

Kemudian, sesungguhnya aku melihat orang yang binasa, yang 
mengutamakan dunia bahwa kegembiraannya itu bercampur dengan 
kekeruhan. Lalu terpancar daripadanya, berbagai macam duka-—cita 
dan berbagai seni kemaksiatan. Dan kepada kebinasaan dan kehan- 
curan!ah kesudahannya. 


Orang yang binasa itu bergembira dengan harapannya. Maka 
dunianya tidak kekal dan agamanya tidak selamat. Ja merugi dunia 
dan akhirat. Dan itulah kerugian yang nyata. 


Wahai mala-petaka! Alangkah kejinya! Dan memperoleh keba- 
jikan! Alangkah agungnya! Ketahuilah kiranya! Maka bermuraga- 
bahlah dengan Allah, wahai saudara-saudaraku! (1). Dan janganlah 
kamu ditipu oleh setan dan wali-walinya, dari orang-orang yang ber- 
pegang dengan hujjah-hujjah (dalil-dalil) yang batil di sisi Allah! 
Karena mereka itu sesungguhnya rakus kepada dunia. Kemudian, Me- 
reka mencari bagi diri mereka sendiri, alasan-alasan dan keterangan- 
keterangan. Dan mereka mendakwakan, bahwa para shahabat Rasu- 
luliah s.a.w. itu mempunyai harta. Lalu orang-orang yang tertipu itu 
menghiasi dirinya dengan menyebutkan sahabat-sahabat. Supaya 
mereka dima'afkan oleh manusia pada mengumpulkan harta. Dan 
sesungguhnya mereka telah ditipu oleh setan dan mereka tidak menya- 
darinya. | | 


Kasihan engkau, wahai orang yang hilang akal lantaran fitnah ! 
Sesungguhnya, alasan engkau dengan harta Abdurrahman bin 'Auf itu 
tipuan dari setan, yang dituturkannya dengan lidah engkau. Maka. 
engkau menjadi binasa. Karena engkau, manakala engkau dakwakan, 
bahwa sahabat-sahabat pilihan menghendaki harta itu untuk berba- 
nyak-banyakan, kemuliaan dan hiasan, lalu engkau mengumpat me- 
reka yang mulia itu. Dan engkau sandarkan mereka kepada urusan 
yang besar. Dan manakala engkau mendakwakan, bahwa mengum- 
pulkan harta halal itu lebih tinggi dan lebih utama daripada mening- 


(0). Muragabah, artinya: takut kepada Allah. Tetapi kalau dengan bukan Allah, bisa 
diartikan: bergaul dan menjaga. 


452 


galkannya, maka sesungguhnya engkau telah menghinakan Muham- 
mad s.a.w. dan rasul-rasul. Dan engkau sandarkan mereka kepada: 
sedikitnya kegemaran dan zuhud pada kebajikan ini, yang engkau dan 
sahabat-sahabat engkau menggemarinya pada mengumpulkan harta. 
Dan engkau sandarkan mereka kepada kebodohan, karena mereka 
tiada mengumpulkan harta, sebagaimana engkau kumpulkan. 


Manakala engkau mendakwakan, bahwa mengumpulkan harta 
halal itu lebih tinggi kedudukannya daripada meninggalkannya, maka 
sesungguhnya engkau telah mendakwakan bahwa Rasulullah s.a.w. ti- 
dak menasehatiummatnya. Karena ia melarang mereka daripada me- 
ngumpulkan harta. (2). Dan sesungguhnya diketahui, bahwa mengum- 
pulkan harta itu baik bagi ummat. Maka Rasulullah s.a.w. telah 
menipu ummat, dengan dakwaan engkau, ketika dilarangnya mereka 
dari mengumpulkan harta. Demi Tuhan yang menguasai langit! Eng- 
kau telah berdusta atas Rasululiah s.a.w. Maka sesungguhnya Rasu- 
lullah s.a.w. itu penasehat bagi ummat, kasih sayang dan belas ka- 
sihan kepada mereka! 


Manakaia engkau mendakwakan, bahwa mengumpulkan harta 
itu lebih utama, maka sesungguhnya engkau telah mendakwakan, 
bahwa Allah Ta'ala tidak melihat kepada hamba-hambaNya, ketika 
dilarangNya mereka, daripada mengumpulkan harta. Dan sesung- 
guhnya diketahui bahwa mengumpulkan harta itu lebih baik bagi 
mereka. Atau engkau mendakwakan, bahwa Allah Ta'ala tidak me- 
ngetahui, bahwa keutamaan itu pada mengumpulkan harta. Maka 
karena itulah dilarangNya mereka dari mengumpulkan itu. Dan eng- 
kau lebih mengetahui dengan kebajikan dan keutamaan pada harta. 
Maka karena itulah, engkau ingin pada membanyakkan harta. Se- 
akan-akan engkau lebih mengetahui dengan tempat kebajikan dan 
keutamaan daripada Tuhan engkau. Mahasuci Allah dari kebodohan 
engkau, wahai orang yang kurang akal, lantaran fitnah ! 


Pahamilah dengan akal engkau, apa yang telah ditipu engkau 
oleh setan, ketika setan itu menghiasi engkau dengan berdalilkan harta 
para sahabat ! Kasihan engkau! Tiada akan bermanfa'at bagi engkau, 
dengan berdalilkan harta Abdurrahman bin 'Auf. Dan sesungguhnya 
Abdurrahman bin 'Auf menyukai pada kiamat, bahwa ia tidak dibe- 
rikan harta dari dunia, selain untuk dimakan. Dan telah sampai 
padaku ceritera, bahwa tatkala Abdurrahman bin “Auf r.a. wafat, lalu 
banyak orang dari sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. mengatakan : 


(2). Dirawikan Ibnu “Uda dari Ibnu Mas'ud. Dan Al Baihagi dari Al-Harits-bin Suwaid. 
Kedua riwayat ini dia'if. | 


453 


Sesungguhnya kami takut kepada Abdurrahman mengenai apa yang 
ditinggalkannya. 


Lalu Ka'ab menjawab: ”Subhaana'uaah! 

Apakah yang kamu takutkan kepada Abdurrahman? Ia ber- 
usaha dengan baik, ia membelanjakan dengan baik dan ia tinggalkan 
dengan baik”. 


Lalu berita itu sampai kepada Abu Dzar. Maka Abu Dzar ke 
luar dari rumahnya dengan marah, bermaksud bertemu dengan Ka'ab. 
Waktu ia lalu di jalan, lalu menemui tulang rahang unta. Maka 
diambilnya dengan tangannya. Kemudian ia meneruskan perjalanan 
bermaksud inenemui Ka'ab. 


Lalu orang mengatakan kepada Ka'ab: ”Bahwa Abu Dzar 
mencari engkau”. 


Ka'ab lalu keluar berlarian dari rumahnya, sehingga ia masuk 
ke tempat Usman. Ia meminta bantuan pada Usman dan diterang- 
kannya kepada Usman berita tersebut. Dan Abu Dzar menuju meng- 
ikuti jejak, mencari Ka'ab. Sehingga ia sampai ke rumah Usman. 


Tatkala Abu Dzar masuk, lalu Ka'ab bangun berdiri dan duduk 
di belakang Usman, lari dari Abu Dzar. 
Abdurrahman bin “Auf menyukai pada hari kiamat, bahwa ia tidak 
diberikan harta dari dunia, selain untuk dimakan (gut). Dan telah 
sampa! padaku ceritera, bahwa tatkala Abdurrahman bin “Avuf r.a. 
wafat, lalu banyak orang dari sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. menga- 
takan: "Sesungguhnya kami takut kepada Abdurrahman mengenai apa 
yang ditinggalkannya”. 


Maka Abu Dzar berkata kepada Ka'ab: ''Hai anak perempuan 
Yahudi ! Engkau mendakwakan, bahwa tiada mengapa, dengan apa 
yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin 'Auf. Dan sesungguhnya 
pada suatu hari, Rasulullah s.a.w. keluar ke arah bukit Uhud dan aku 
bersama beliau. Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan : ”Hai Abu 
Dzar ! 1? 

Aku lalu menyahut : Saya, wahai Rasulullah !?. 

Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: "Mereka yang banyak, ialah 
mereka yang sedikit pada hari kiamat, selain orang yang mengatakan : 
begini dan begini dari kanannya dan kirinya, depannya dan bela- 
kangnya. Dan sedikitpun tiada mereka”. 

Kemudian, Rasulullah s.a.w. menyambung: ''Hai Abu Dzar!”. 

Aku menyahut: ''Demi bapakku, engkau dan ibuku! Ya, hai 
Rasulullah!” | 


454. 


Rasulullah s.a.w. bersabda: ''Tiada akan menggembirakan aku, 
. bahwa aku mempunyai seperti bukit Uhud, yang akan aku belanjakan 
pada jalan Allah. Aku mati pada hari yang akan aku mati. Dan akan 
aku tinggalkan dari harta itu dua girath”. 4). 


Lalu aku bertanya : ”' Atau dua ginthar, wahai Rasulullah ?” (2). 
Rasulullah s.a.w. menjawab: "Tetapi dua girath”. 


Kemudian, Rasulullah s.a.w. bersabda: ''Hai Abu Dzar! Eng- 
kau menghendaki yang banyak. Dan aku menghendaki yang sedikit” 
(3). | 

Rasulullah s.a.w. menghendaki yang ini dan engkau hai anak 
perempuan Yahudi mengatakan: "Tiada mengapa dengan apa yang 
ditinggalkan oleh Abdurrahman bin “Auf. Engkau dusta dan dustalah 
orang yang mengatakan”. 


Ka'ab tidak menjawab perkataan Abu Dzar tadi, karena takut. 
Sehingga ia pun keluar. 

Sampai kepada kami berita, bahwa Abdurrahman bin 'Auf, 
datang kepadanya suatu kafilah dari Yaman. Maka dengan serentak 
gemparlah kota Madinah. Lalu 'Aisyah r.a. bertanya: "'Apa ini ?”. 


Orang menjawab: "Suatu kafilah datang kepada Abdurrah- 


71 


man”. 
Aisyah r.a. menjawab: ”'Benarlah Allah dan RasulNya s.a.w.”. 


Maka sampailah yang demikian itu kepada Abdurrahman bin 
“Auf. Lalu ia bertanya kepada Aisyah r.a. Maka Aisyah r.a. 
menjawab: ?” Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: 


oo. 02 Ns 2 » PAS — Na ba (— ” 
ESA 37 Ta 


tri Pa P ” » 
Uk Hen oN Mean YA aa ae 


nb na P ot 


NA en de MAN HERAN AA) AK 


(Innii ra-aitul-jannata, fa ra-aitu fugaraa-al-muhaa-jiriina wal-muslimii- 
na yadkhuluuna sa'yan wa lam ara ahadan minal-agh-niyaa-i yad- 
(1). Oirath: adalah-timbangan permata. 


(2). “Satu ginthar, imbangannya seratus kati. 
(3). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dar: Abu Dzar. 


455 . 


khuluhaa ma'ghum, illa gbdar-rahmaanib-na aufin, ra-aituhu yad khu- 
lu-haa ma-ahum hab-wan). 


Artinya : 

"Sesungguhnya aku melihat sorga. Lalu aku lihat orang-orang muha- 
Jirin dan orang-orang muslim yang miskin, masuk ke sorga dengan 
berjalan cepat. Dan fiada seorangpun dari orang-orang kaya, yang 
aku lihat masuk kesorga bersama mereka itu, selain Abdurrahman bin 
'Guf. Aku melihat ia bersama mereka ke sorga dengan merangkak” 
MD. 

Lalu Abdurrahman menyambung: ” Bahwa kafilah dan apa yang 
diatas kafilah itu, pada jalan Allah. Dan sesungguhnya budak-budak- 
nya itu menjadi merdeka. Mudah-mudahan aku akan masuk ke sorga 
bersama mereka itu dengan berjalan cepat”. 


Sampai kepada kami riwayat, bahwa Nabi s.a.w. bersabda ke- 
pada Abdurrahman bi 'auf: 


PL, NA LY una 


KA P4 A 
Gea ang Sab Sen » sg ai 
“ee ma 


(Ammaa innaka awwalu man nga Anak min 2 
umma-tii wa maa kid-ta an tad-khululahaa illaa habwan). 


Artinya: 
"Adapun engkau. sesungguhnya adalah orang pertama yang akan ma- 


suk ke sorga dari orang-orang kaya dari ummatku. Dan engkau tiada 
akan memasukinya, selain dengan merangkak”'2). 


Kasihan engkau, wahai yang hilang akal, lantaran fitnah. Maka 
apakah alasan engkau dengan harta itu? Dan inilah Abdurrahman 
tentang keutamaan, ke-tagwaan, perbuatan-perbuatannya yang baik 
dan pemberiannya akan harta pada jalan Allah, serta persahabatannya 
dengan Rasulullah s.a.w. dan berita kegembiraannya juga dengan 
sorga” (3). 


Ia disuruh berdiri di lapangan hari kiamat dan huru-haranya, 
disebabkan harta yang diusahakannya dari yang halal, untuk menjaga 
dir dan perbuatan-perbuatan baik (ma'ruf). Ia membelanjakan dari 
(1). Dirawikan Ahmad dari “Aisyah dan hadits ini diperselisihkan shahihnya. 

(2). Dirawikan Al-Bazzar dari Anas, dengan sanad dia'if. 


(3). Dirawikan At-Tirmidzi dan An-Nasa-i, dari Sa'id bin Zain. Kata AL Bukhari dan 
At-Tirmidzi, hadits ini Jebih shahih. 


456 


harta itu dengan kesederhanaan. Ia memberikan pada jalan Allah de- 
ngan mudah. Ia dilarang berjalan cepat ke sorga, bersama orang- 
orang muhajirin yang miskin. Dan jadi ia merangkak dalam bekas-be- 
kas perjalanan mereka. 


Maka apakah. persangkaanmnu, dengan orang-orang yang seperti 
kita, yang tenggelam dalam fitnah duniawi? kemudian dari itu, maka 
heran, seluruh heran bagi engkau, hai orang yang hilang akal! Engkau 
berguling dalam percampuran harta syubhat (yang diragukan halalriya) 
Dan harta haram. Engkau melompat-lompat diatas kotoran menusia 
dan berbalik-balik pada nafsu-syahwat, perhiasan dan bermegah- 
megahan. Engkau berbaik-baik pada fitnah duniawi. Kemudian, 
engkau mengemukakan dalil (hujjah) dengan Abdurrahman. Dan 
mendakwakan, bahwa engkau, jikalau engkau telah mengumpulkan 
harta, maka telah dikumpulkan lebih dahulu oleh para sahabat. Se- 
akan-akan engkau telah menyerupai salaf (orang-orang terdahulu) dan 
perbuatan mereka. Wahai kasihan engkau sesungguhnya ini termasuk 
gias (analogi) iblis dan fatwanya kepada pembantu-pembantunya. Dan 
akan aku sifatkan (terangkan) kepada engkau, hal keadaan engkau 
dan hal-keadaan keutamaan para shahabat. 


Demi umurku, sesungguhnya setengah para shahabat itu mem- 
punyai harta, yang dikehendakinya untuk menjaga diri dan memberi- 
kan pada jalan Allah. Lalu mereka mengusahakan yang halal, me- 
makan yang baik, membelanjakan dengan sederhana dan mendahutu- 
kan keutamaan. Mereka tiada melarang yang benar (hak) dari harta 
itu. Dan mereka tidak kikir dengan dia. Tetapi mereka berbuat ke- 
murahan karena Allah, dengan kebanyakan harta itu. Dan sebahagian: 
mereka berbuat kemurahan dengan semuanya. Dan pada waktu ke- 
sulitan, mereka banyak yang mengutamakan Allah dari dirinya 
sendiri. Maka demi Allah, adakah engkau seperti yang demikian? 
Demi Aliah, sesungguhnya engkau itu- jauh dari: keserupaan dengan 
kaum (para shahabat) itu. 


Kemudian, sesungguhnya para shahabat piinan adalah mencintai 
kemiskinan dan merasa aman dari ketakutan kemiskinan. Mereka 
percaya kepada Allah tentang rezeki mereka. Mereka bergembira de- 
ngan tagdir AHah. Rela denganpercobaan, bersyukur pada waktu se- 
nang, bersabar pada waktu susah dan memuji Allah (mengucapkan 
Al-hamduli'llah) pada waktu gembira. 


| Adalah mereka merendahkan diri, karena Allah, wara" (menjaga 
diri) dari kesukaan tinggi dan berbanyak harta. Mereka tiada 


457 


mengambil dari dunia, selain yang diperbolehkan (mubah) bagi 
mereka. Mereka rela dari dunia sekedar yang menyampaikan ke 
akhirat. Mereka jauhkan dunia dan bersabar diatas segala yang tiada 
disukai dari dunia. Mereka teguk kepahitan dunia dan zuhud pada 
kenikmatan dan kembang dunia. Maka demi Allah, adakah engkau 
seperti demikian? 


Telah sampai kepada kami riwayat, bahwa adalah mereka, apa- 
bila dunia menghadap kepada mereka, niscaya mereka gundah dan. 
mengatakan: ” Dosa yang segeralah siksaannya dari Allah” 


Apabila mereka melihat kemiskinan datang menghadap, niscaya me- 
rcka mengatakan: ”'Selamat datang kepada. syi'ar orang-orang 
'shalih”. 

— Telah sampai kepada kami, riwayat, bahwa setengah mereka 
(kaum sufi), apabila telah pagi hari dan ada pada keluarganya sesuatu 
(yang akan dimakan), maka ia menjadi. susah dan gundah hatinya. 
Dan apabila tidak ada pada mereka sesuatu, niscaya ia menjadi gem- 
bira dan suka-cita. Lalu ditanyakan kepadanya: ''Bahwa manusia, 
apabila tidak'ada pada mereka sesuatu, niscaya mereka berhati gundah. 
Dan apabila ada pada mereka sesuatu, maka mereka. bergembira. 
Sedang engkau tidaklah seperti yang demikian”. 


Orang sufi tersebut menjawab: ”' Sesungguhnya aku apabila aku 
pagi hari dan tidak ada pada keluargaku sesuatu, niscaya aku ber- 
gembira. Karena aku mempunyai contoh, dengan Rasulullah s.a.w. 
Dan apabila ada pada keluargaku sesuatu, niscaya aku berduka-cita. 
Karena aku tiada mempunyai contoh dengan keluarga Muhammad” 
| Dan telah sampai kepada. kami riwayat, bahwa mereka (kaum 
sufi) apabila berjalan kepada mereka, jalan kemewahan, niscaya me- 
reka berduka-cita dan mereka: kasihan kepada dirinya.. Dan mereka 
mengatakan : ” Apalah bagi kita dunia ini! Dan apakah yang dike- 
hendaki dengan dunia ?”. 


Maka seolah-olah mereka diatas sayap ketakutan. 

Dan apabila berjalan kepada mereka, jalan percobaan, niscaya 
mereka bergembira dan bersuka-ria, seraya mengatakan: ''Sekarang, 
kita telah diadakan mu'ahadah (perjanjian) oleh Tuhan kita”. 

Maka inilah hai-ihwalnya orang-orang salaf dan sifat mereka. 
Pada mereka itu, lebih banyak keutamaan, daripada apa yang telah 
kami terangkan. Maka demi Allah! Adakah anda seperti yang de- 
mikian ? Sesungguhnya anda adalah jauh dari keserupaan dengan ka- 
um (para shahabat dan kaum sufi) itu. Dan akan aku sifatkan (te- 


458 


rangkan) kepada anda, hai-keadaan anda, hai orang yang kurang 
akal, yang berlawanan dengan hal-keadaan mereka. Dan yang demi- 
kian, bahwa anda berbuat kedurhakaan ketika kaya dan anda kufur 
(tiada bersyukur) ketika mewah, menyombong ketika senang dan lalai 
dari pada mensyukuri Yang Empunya nikmat. Anda berputus asa 


ketika melarat, marah ketika datang percobaan dan tidak rela dengan 
gadia” (tagdir). 


Ya, engkau marah kepada ke-papa-an dan engkau benci kepada 
kemiskinan. Dan yang demikian itu kebanggaan rasul-rasul. Dan eng- 
kau benci dari kebanggaan rasul-rasul itu. Engkau menyimpan harta 
dan mengumpulkannya, karena takut dari ke-papa-an. Dan yang de- 
mikian itu, termasuk sebahagian dari jahat sangka kepada Allah “Az- 
za wa Jalla. Dan kurang yakin dengan jaminanNya. Dan mencuku- 
pilah dosa dengan yang demikian. Dan kiranya engkau yang mengum- 
putkan harta bagi kenikmatan duniawi, kebagusan, nafsu-syahwat dan 
kelazatan duniawi. Dan sesungguhnya telah sampai riwayat kepada 
kami, bahwa Rasulullah s.a.w. Pena 


830 BAE EA La LP PARA Can, 
| . - | 
(— NA ga ar SN 5 A Dir 


(Syiraaru ummati-ya'lladzina ghudz-dzuu bi'nna-iimi Maan “alaihim 
ajsamuhum). 

Artinya: 

? Sejahat-jahat umatku, ialah mereka yang diberi makan dengan 
kenikmatan. Lalu bertambahlah gemuk badan mereka” .(1). 


Telah sampai riwayat kepada kami, bahwa setengah ahli ilmu 
mengatakan: ”'Sesungguhnya akan datang pada hari kiamat suatu 
kaum (golongan), yang mencari kebaikan bagi mereka. Lalu dikatakan 
kepada mereka: 


y 2200 331 “1- BETA 
Many Ap NIK SUN 3 
: 2 e RN, 


(adz-habtum thayyi-baatikum fii Pee EA LAN 
tum bihaa). 


Artinya: 


"Kesenangan telah kamu habiskan dalam kehidupanmu didunia dan 
kamu telah bersenang-senang dengan yang demikian itu”. 


(4). Dirawikan Al-Bazzar dari Abu Hurairah, dengan sanad dia'if. 


459 


Dan engkau dalam kelalaian. Engkau sesungguhnya telah 
mengharamkan nikmat akhirat, disebabkan nikmat dunia. Wahai 
penyesalan dan musibah! Benar, kiranya engkau mengumpulkan harta, 
untuk berbanyak-banyakkan harta, untuk ketinggian kemegahan dan 
perhiasan dalam dunia''. 


Telah sampai riwayat kepada kami, bahwa orang yang mencari 
dunia untuk berbanyak-banyakan harta atau untuk menyombongkan 
diri, niscaya ia menjumpai Allah. Dan Aliah marah kepadanya. Dan 
engkau tidak memperdulikan dengan kemarahan Tuhan engkau, yang 
tertimpa kepada engkau, ketika engkau menghendaki berbanyak-ba- 
nyakan harta dan ketinggian. 


Ya, benar, kiranya engkau, berdiam di dunia febih engkau sukai ' 
dari berpindah dekat dengan Allah. Maka erigkau tiada menyukai 
menemui Allah. Dan Allah lebih iagi tiada menyukai menemui eng- 


“kau. Dan engkau itu dalam kelalaian. 


AAN 3 


Kiranya engkau merasa sedih, kepada apa yang hilang dari 
engkau, dari harta-benda dunia. Dan sesungguhnya telah sampai riwa- 
yat kepada kami, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: 


7. Es Jon - £ 

| P Nasar Lb (5 Pe Tk K 
(Man asifa “ala dun-ya fa-tathug-taraba minan-naari masiirata aa 
Artinya: 


"Siapa yang merasa sedih kepada dunia yang hilang daripadanya, 
niscaya ia mendekati kepada neraka seperjalanan sebulan”. Dan ada 


. yang meriwayatkan: Seperjalanan setahun” (2). 


Engkau merasa sedih terhadap apa yang hilang dari engkau, 
tanpa memperdulikan dengan dekatnya engkau dari azab Allah. 


Ya, kadang-kadang sewaktu-waktu engkau keluar dari agama 
engkau, untuk penyempurnaan dunia engkau. Engkau gembira dengan 


. menghadapnya dunia kepada engkau. Dan engkau merasa tentram 


“ 


karena yang demikian, karena kegembiraan dengan dunia. 
Sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami, bahwaRasuial- 
lah s. Haa .W. bersabda: 


2 a.n Ngga Para en (1 “2 Oo 


(2). Dirawikan Abi Hafash Al-'Ataki dari 'Amr 2g Syu'aib, isnad dua'if. 


460 - 


(Man ahabba'd-dun-ya wa surra biha, dzahaba khauful-aakhiratimin 
galbihi). 


Artinya: 
"Siapa yang mencintai dunia dan gembira dengan dunia, niscaya 
hilang ketakutan kepada akhirat dari hatinya”. 3). 


Telah sampai riwayat kepada kami, bahwa sebahagian ahli ilmu 
mengatakan : ' Bahwa engkau memperhitungkan atas kegundahan, ter- 
hadap apa yang hilang dari engkau tentang dunia. Dan engkau mem- 
perhitungkan dengan kegembiraan engkau pada dunia, apabila engkau 
sarggup atas yang demikian. Dan engkau gembira dengan dunia engkau. 
Dan engkau cabut ketakutan kepada Allah Ta'ala. 


Kiranya engkau bersungguh-sungguh dengan urusan dunia eng- 
kau, berlipat ganda dari apa yang engkau bersungguh-sungguh, de- 
ngan urusan akhirat engkau. Dan kiranya engkau melihat musibah 
engkau pada perbuatan-perbuatan maksiat yang engkau lakukan itu, 
lebih mudah dari musibah engkau pada pengurangan dunia engkau. 


Ya, kerakutan engkau dari hilangnya harta engkau itu lebih 
banyak, dari ketakutan engkau dari dosa. 


Kiranya, engkau yang memberikan kepada manusia, apa yang 
engkau kumpulkan dari daki dunia seluruhnya, untuk ketinggian dan 
keagungan dalam dunia. Dan kiranya engkau yang rela kepada 
makhluk, yang marah kepada Allah Ta'ala, bagaimana engkau 
memuliakan dan membesarkan. Kasihan engkau! Maka seakan-akan 
penghinaan Allah Ta'ala kepada engkau pada hari kiamat itu, lebih 
mudah bagi engkau daripada penghinaan manusia kepada engkau. 
Kiranya engkau yang menyembunyikan pada makhluk, kejahatan- 
kejahatan engkau. Dan engkau tidak memperdulikan dengan penglihat- 
an Allah kepada engkau pada kejahatan itu. Seakan-akan keaiban 
engkau pada sisi Allah itu, lebih mudah bagi engkau daripada keaiban 
pada manusia. Seakan-akan budak-budak itu lebih tinggi tingkatnya 
pada engkau, daripada Allah Ta'ala. Mahasuci Allah Ta'ala dari 
kebodohan engkau ! 


Maka bagaimana engkau berbicara pada orang-orang yang ber- 
akal dan kekurangan-kekurangan ini pada engkau? Cis, bagi engkau, 
yang berlumuran dengan kotoran dan engkau membuat alasan dengan 
harta orang baik-baik. Amat jauh-amat jauh!! Alangkah jauhnya eng- 
kau dari orang-orang salaf, yang pilihan. Demi Allah. Sesungguhnya 





(3). Kata Al-Iragi, bahwa ia tidak mendapati hadits ini, selain cataran Ai-Hars bin ' 
Asad. 


1 461 


telah sampai riwayat kepada kami, bahwa mereka (orang-orang salaf), 
pada apa yang dihalalkan bagi mereka itu, lebih zuhud daripada 
kamu, pada apa yang diharamkan kepada kamu. Bahwa hal yang 
tiada mengapa pada kamu, adalah pada mereka termasuk yang mem- 
binasakan. Dan adalah mereka untuk kesilapan kecil saja, menjadi - 
sangat besar pada kamu, untuk perbuatan-perbuatan kemaksiatan 
yang besar. Kiranya, hartamu yang terbaik dan yang paling halal itu, 
seperti harta mereka yang syubhat. Kiranya engkau merasa kasihan 
atas kejahatan engkau, sebagaimana mereka merasa kasihan atas 
kebaikan mereka, bahwa tiada diterima. Kiranya puasa engkau itu, 
seperti berbukanya (tiada berpuasanya) mereka. 


Kiranya kesungguhan engkau pada ibadah itu, seperti kelesuan dan 
ketiduran mereka. Kiranya semua kebaikan engkau itu seperti satu 
dari kejahatan-kejahatan mereka. 


Telah sampai riwayat kepada kami, dari setengah shahabat, 
yang mengatakan: ''Harta rampasan bagi orang-orang shiddig, ialah : 
Apa yang hilang bagi mereka dari dunia. Dan yang sedap bagi me- 
reka, ialah: apa yang dijauhkan mereka dari dunia”. 


“ Maka siapa yang tidak ada seperti yang demikian, niscaya tidak- 
lah dia bersama mereka di dunia. Dan tidak pula bersama mereka di 
akhirat. Subhana'llah! Berapakah kiranya berlebih kurang di antara 
dua golongan tersebut: golongan shahabat-shahabat pilihan, pada 
ketinggian di sisi Allah dan golongan orang-orang yang seperti kamu, 
pada di bawah. Atau Allah Yang Mahapemurah dengan KUN 
mema'afkannya. 


Kemudian, sesungguhnya engkau, jikalau engkau mendakwakan, 
bahwa engkau mengikuti para shahabat pada mengumpulkan harta 
untuk menjaga diri dan untuk memberi pada jalan Allah, maka ber- 
pikirlati akan urusan engkau itu! Kasihan engkau! Adakah engkau 
dapati dari yang halal, pada masa engkau, sebagaimana mereka men- 
dapatinya pada masa mereka? Atau engkau mengira, bahwa engkau 
berhati-hati pada mencari yang halal, sebagaimana mereka itu berhati- 
hati? 
| Sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami, bahwa se- 
tengah shahabat mengatakan: "Sesungguhnya kami meninggalkan 
tujuhpuluh pintu dari harta halal, karena ketakutan kami akan jatuh 
pada suatu pintu haram. Adakah engkau loba dari diri engkau, pada 
berhati-hati seperti ini? Tidak. Demi Tuhan yang empunya Ka'bah! 
. Aku tiada menyangka engkau seperti yang demikian. Kasihan engkau! 
- Hedaklah engkau atas keyakinan, bahwa mengumpulkan harta untuk 


AD 


amal kebajikan itu, tipuan dari setan. Supaya setan itu dapat : 
menjatuhkan engkau dengan sebab kebajikan itu, dalam usaha harta: : 
syubhat yang bercampur dengan keji dan haram. 


Dan sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami, bahwa 3 
Pan s.a.w. aa : 


3 Sa Naa LP Fan et syza P3. 
Aa | ka Una 3 
aa tara-a sm daa an yaga'a Mn: 


Artinya: 


"Siapa yang berani diatas yang syubhat, niscaya menekan kram ya 
untuk jatuh pada yang haram”). 


Hai orang yang tertipu! Apakah tidak kamu ketahui, bahwa 
ketakutanmu dari mengerjakan yang syubhat itu lebih tinggi, lebih utama 
dan lebih besar: untuk nilaimu di-sisi Allah, dari pada usaha harta 
syubhat dan memberikannya pada jalan Allah dan jalan kebajikan?. 
Telah sampai riwayat kepada kami yang demikian, dari setengah ahli 
ilmu, yang mengatakan: "Sesungguhnya untuk engkau tinggalkan satu ' 
dirham karena takut bahwa itu tidak halal, adalah lebih baik bagi 
engkau, daripada :engkau bersedekah seribu dinar harta syubhat, yang 
tidak engkau ketahui, adakah dia itu halal bagi engkau atau tidak. 
Jikalau engkau mendakwakan, bahwa engkau lebih tagwa dan lebih 
wara", daripada yang meragukan engkau dengan harta syubhat dan 
sesungguhnya engkau mengumpulkan harta dengan dakwaan engkau 
itu dari yang halal, untuk diberikan pada jalan Allah, maka kasihan : 
engkau jikalau ada engkau seperti yang engkau dakwakan itu telah 
sampai pada wara'. Lalu engkau tidak mengemukakan bagi per- 
hitungan. Maka sesungguhnya para shahabat yang pilihan, mereka itu 
takut meminta. Dan telah sampai riwayat kepada kami, bahwa se- 
tengah shahabat itu mengatakan: ''Tiada menyukakan aku, bahwa : 
aku berusaha setiap hari seribu dinar dari yang halal dan aku 
belanjakannya pada menta'ati Allah. Dan tidak Ma aku: 
oleh usaha itu dari shalat berjama'ah””. | 


Para shahabat itu lalu bertanya: ''Karena apa maka demikian ? 
Kiranya engkau dicurahkan rahmat oleh Allah”. 


Shahabat itu menjawab: "Karena aku tidak memerlukan tempat : 
berdiri pada hari kiamat, maka Tuhan menanyakan: "Hai hamba | 


(1): Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari An-Nukman bin Basyir. # 





? tai “ : : Sale 3 21 Lt aa Al an Kah g“ 
MA PE ep Kan Mn aa na Hui He oat Se it Pt 46 aa 
- NAN ca ba Hem ban SN AG Tya Yasonna : Na Ni - 
AN ANA NN SAN AP ANA AA Man MAA 


KU! Dari mana engkau mengusahakannya?. Dan pada apa engkau 
membelanjakannya?”. 


Mereka, orang-orang yang vertagwa itu, pada: permulaan 
kesungguhan Islam. Dan yang halal ada pada mereka. Mereka 
tinggalkan harta, karena takut dari hisab (perhitungan amal). Karena 
takut, bahwa harta yang baik tidak berdiri pada tempat harta yang 
“jahat. Dan engkau pada masa engkau itu, tidak ada dengan 
berkesudahan aman dan halal. Engkau melompat-lompat di atas 
kotoran. Kemudian, engkau dakwakan, bahwa engkau mengumpulkan 
harta dari yang halal. Kasihan engkau! Dimanakah yang halal itu, 
maka engkau mengumpulkannya? 

Kemudian, maka jikalau adalah yang halal itu terdapat pada 
engkau, apakah engkau tidak takut, bahwa hati engkau akan berobah 
ketika kaya? Dan sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami, 
bahwa setengah shahabat itu menerima pusaka harta halal. Lalu di- 
tinggalkannya, karena takut hatinya akan rusak. Adakah engkau 
mengharap bahwa hati engkau akan ada lebih tagwa dari hati para 
shahabat ? Lalu tiada hilang suatu pun dari kebenaran, pada urusan 
engkau dan hal-ikhwal engkau. Sesungguhnya, jikalau engkau me- 
nyangka yang demikian, niscaya engkau telah membaguskan sangkaan 
dengan hawa-nafsu engkau, yang menyuruh dengan kejahatan. Kasi- 
han engkau! Sesungguhnya aku penasehat bagi engkau. Aku melihat 
. bagi engkau, bahwa engkau merasa gana'ah (cukup) dengan barang 
yang memadai dari kehidupan (al-bulghah). Dan engkau tiada me- 
ngumpulkan harta bagi amal:perbuatan kebajikan. Dan engkau tidak 
mendatangi untuk perhitungan amal (al-hisab). 


.. Ssesungguhnya, telah sampai riwayat kepada kami, dari Rasu- 

lullah s.a.w., bahwa beliau sia 
R 2 y 
(Man muagisya-hisaaba vadz-dziiba). 
Artinya : 
"'Sjiapa yang diperdebatkan al-hisab (perhitungan amaln ya), niscaya ia 
di azabkan” U). 
Nabi s.a.w. bersabda: Seorang laki-laki dibawa pada hari ki- 


amat dan ia telah mengumpulkan harta dari yang haram dan dibe- 
lanjakannya pada yang haram. Lalu dikatakan: ''Bawalah orang ini : 


(1). Dirawikan Al- Bukhari dan Muslim dari “Aisyah r.a. 





ke neraka! Dan dibawa pula seorang laki-laki yang lain, yang telah 
mengumpulkan harta dari yang halal dan dibelanjakannya pada yang 
haram,lalu dikatakan : '”Bawalah orang ini ke neraka!””. Dan dibawa 
lagi seorang laki-laki yang telah mengumpulkan harta dari yang 
haram dan dibelanjakannya pada yang halal. lalu dikatakan : '' Bawa- 
lah orang ini ke neraka! Dan dibawa pula seorang laki-laki yang telah 
mengumpulkan harta dari yang halal dan dibelanjakannya pada yang 
halal, lalu dikatakan kepadanya: ''Berhentilah ! Mudah-mudahan 
engkau teledor pada mencari ini, dengan sesuatu, yang telah Aku 
wajibkan atas engkau, dari shalat yang tidak engkau kerjakan pada 
waktunya. Dan engkau sia-siakan pada sesuatu dari ruku' nya, sujud- 
nya dan wudlu'nya”. 


Maka laki-laki itu menjawab: "Tidak, wahai Tuhanku! Aku 
usahakan dari yang halal dan aku belanjakan pada yang halal. Dan 
aku tidak menyia-nyiakan sesuatu, dari apa yang Engkau wajibkan 
atas diriku”. 


" Lalu dikatakan kepadanya: "'Kiranya engkau telah menyombong 
pada harta ini, tentang sesuatu: dari kenderaan atau pakaian, yang . 
engkau banggakan dengan dia”. 


Orang itu lalu menjawab: '”'Tidak, wahai Tuhanku! Aku tidak 
menyombong dan tidak membanggakan. pada sesuatu”. 


Maka dikatakan kepadanya: "Kiranya engkau melarang hak se- 
seorang, yang Aku suruhkan engkau memberikannya: kepada keluar- 
ga, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang musafir”. 


Ia lalu menjawab: ?”'Tidak, wahai Tuhanku! Aku usahakan dari 
yang halal dan aku belanjakan pada yang halal. Aku tidak menyia- 
nyiakan sesuatu, dari apa yang Engkau wajibkan atas diriku. Aku 
tidak menyombong dan tidak membanggakan. Aku tidak menyia-nyia- 
kan hak seseorang yang Engkau suruhkan aku memberikannya”. 


Nabi s.a.w. lalu meneruskan sabdanya: ''Maka merekapun da- 
tang, lalu bertengkar dengan laki-laki itu, seraya mereka mengatakan: 
”'Hai Tuhanku! Engkau berikan kepadanya dan Engkau kayakan dia. 
Engkau jadikan dia yang terkemuka diantara kami. Engkau suruhkan 
dia untuk memberikan kepada kami. Kalau ada, niscaya ia memberi- 
kan kepada mereka dan bersamaan dengan demikian, ia tidak menyia- 
amri sesuatu yang bbs Sah Dan ia tidak menyombong pada 
sesuatu?” 


Lalu dikatakan kepadanya: "Berhentilah sekarang! - Berilah P 
kepadaKu kesyukuran setiap nikmat yang Aku ma ugeankan kepada-. 


465 


mu, dari makan atau minum atau kesenangan!' Maka senantiasalah 
ja diminta yang demikian” (1). | 


Kasihan engkau! Maka. siapakah yang mengemukakan persoalan 
ini, yang ada bagi laki-laki itu, yang berbalik-balik pada yang halal, 
berdiri dengan semua hak-hak dan menunaikan segala kewajiban de- 
ngan batas-batasnya, yang diperhitungkan dengan perhitungan ini? 
Maka bagaimanakah engkau melihat, adanya dia seperti hal-keadaan 
kita, yang tenggelam dalam fitnah dunia, percampur-bauran, syubhat, 
nafsu-syahwat dan perhiasan dunia? 


Kasihan engkau, lantaran persoalan-persoalan ini, lalu orang- 
Orang yang tagwa takut bercampur dengan dunia. Maka mereka rela 
mencegah diri dari dunia. Dan berbuat amal dengan segala macam 
kebajikan, daripada mengusahakan harta. Maka bagi engkau-hati-hati 
harus meneladani orang-orang pilihan itu. Jikalau engkau enggan yang 
demikian dan mendakwakan, bahwa engkau telah sampzi pada wara" 
tagwa dan engkau tiada mengumpulkan harta, selain dari yang halal, 
dengan dakwaan engkau untuk menjaga diri dan untuk memberi pada 
jalan Allah dan engkau tidak membelajakan dari yang halal itu, 
selain dengan yang hak dan hati engkau tiada berobah dengan sebab 
harta, dari apa yang disukai oleh Allah dan engkau tidak memarahkan 
Allah pada sesuatu, dari perbuatan batiniyah engkau dan zahiriyah 
engkau..hati-hati-maka jikalau adalah engkau seperti itu dan sebenar- 
nya tidaklah engkau seperti itu, maka sesungguhnya sayogialah bagi 
engkau, bahwa engkau rela dengan yang mencukupi pada kehidupan 
(al-buighah). Dan engkau mengasingkan diri dari orang-orang yang 
mempunyai harta, apabila mereka bangun berdiri untuk meminta. 
Dan engkau mendahului bersama rombongan pertama, dalam rom- 
bongan Nabi Pilihan .s.a.w. Tiada yang menahan engkau untuk me- 
minta dan perhitungan amal (al-hisab). Maka adakalanya selamat dan 
adakalanya binasa. Karena sesungguhnya telah sampai riwayat kepada 
kami, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:— 


LL y0 5/0 2. JS 
KN AN Ap Mona 
£ C2 


(Yadkhulu sha saliikul-muhaajiriina gabla Pn nan bi 
khamsimi-ati “aamin). 


(1). Menurut Al-Iragi, ia belum pernah menjumpai hadits yang panjang ini. 


Artinya: 


"Akan masuk ke sorga orang-orang muhajirin yang miskin sebelum 
orang-orang muhajirin yang kaya, dengan limaratus tahun” (2). 


Nabi s.a.w. bersabda: ”'Akan masuk ke sorga orang-orang mu'- 
min yang miskin, sebelum orang-orang mu'min yang kaya. Mereka 
lalu makan dan bersenang-senang. Dan yang lain duduk berjongkok 
atas lutut mereka. Lalu Allah Ta'ala berfirman: ''Sebelum kamu ada 
tuntutanKu. Kamu adalah penguasa dan raja manusia. Maka perlihat- 
kanlah kepadaKu, apa yang kamu perbaak, pada apa yang Aku beri- 
kan kepadamu!” (3) 


Telah sampai riwayat kepada kami, bahwa setengah ahli ilmu 
mengatakan: '"Tiada menggembirakan aku, bahwa: aku mempunyai 
binatang kendaraan yang cantik, sedang aku tidak berada dalam rom- 
bongan pertama bersama Muhammad s.a.w. dan barisannya. Hai ka- 
umku! Maka berlomba-lombalah dalam perlombaan bersama orang- 
orang yang kurang harta, dalam rombongan rasul-rasul a.s.! Hendak- 
lah kamu itu orang-orang yang takut dari terkebelakang dan terputus 
dari Rasulullah s.a.w., sebagaimana takutnya orang-orang yang tag- 
wa”. 


Sesungguhnya telah sampai riwayat kepadaku, bahwa sebahagian 
shahabat, yaitu: Abubakar r.a. merasa haus. Lalu beliau meminta . 
minum. Maka dibawa kepadanya minuman dari air dan madu. Tatka- 
la dirasakannya, lalu ja tercekek oleh setitik air mata. Kemudian, ia 
menangis dan membawa tertangisnya orang-orang yang berada di situ. 
Kemudian, ia menyapu air mata dari mukanya dan ia pergi untuk 
berbicara. Maka ja kembali dalam menangis. Tatkala banyak tangis- 
nya, maka orang bertanya kepadanya: ”' Adakah semua ini dari karena 
minuman itu?” 

Abubakar r.a. menjawab: "Ya! Sewaktu aku pada suatu hari, 
berada di sisi Rasulullah s.a.w. Dan tiada seorangpun bersama beliau 
di rumah, selain aku. Lalu beliau menolak dari dirinya dan beliau 
bersabda: ”'Jauhkan engkau daripadaku!” 


Lalu aku bertanya kepadanya: '"Demi bapaku dan ibuku! Aku 
tidak melihat seorangpun di hadapan engkau. Maka dengan siapa 
engkau berbicara?” 





2. Dirawikan At-Tirmidzi dan dipandangnya hadits ini hasan (baik). 
9. Menurut Al-Iragi, beliau belum pernah menjumpai hadits ini. 


467 


Rasulullah s.a.w. lalu menjawab: 


KA nm ag II. pe tg 
Ce Na3 | Hd SY To TS TAS 


02 i 
» AA 2 22, 


2." an le 02 ,— 
« -— II . an - s . s an ea 3 £ 
- » ai “ 
TT tor yg “ OI NS A3 LI r 


Da ea aa an 


(Haadzihid-dun-ya tathag-walat ilayya bi- “unugihaa wara sihaa 

lat lii yaa Muhammadu! Khudz-nii, fa gultu ilaiki “annii, maa 
tanju minnii yaa Muhammadu, fainna-hu Isa yanjuu minnii man 
ba' dak). 


Artinya: 


“Dunia ini memanjangkan badannya melihat kepadaku dengan leher 


dan kepalanya. Lalu ia mengatakan kepadaku: "Hai Muhammad! 
Ambillah aku!” 


Lalu aku menjawab: "Jauhkan engkau daripadak ui” 


Dunia itu lalu mengatakan: "Jikalau engkau terlepas daripadaku 
hai Muhammad, maka sesungguhnya, tiada akan terlepas daripadaku, 
orang-orang sesudah engkau”. | 

Maka aku takut — kata Abubakar — bahwa dunia ini telah 
menghubungi aku. Ja memutuskan aku dari Rasululiah s.a.w.” (4). . 


Hai kaumku! Maka mereka orang-orang pilihan itu menangis, 
karena takut akan diputuskan mereka dari Rasulullah s.a.w. oleh 
minuman dari yang halal. Kasihan! Engkau berada dalam bermacam- 
macam nikmat dan nafsu-syahwat dari usaha-usaha haram dan syub- 
hat, yang tidak engkau takut akan terputus. Cis, bagi engkau! Alang- 
kah besarnya kebodohan engkau! Kasihan engkau! Maka jikalau eng- 
kau tertinggal pada hari kiamat dari Rasulullah s.a.w. Muhammad AlI- 
Musthafa (yang pilihan), niscaya engkau akan melihat huru-hara, di- 
mana para malaikat dan nabi-nabi takut daripadanya. 

Sesungguhnya, jikalau engkau teledor daripada perlombaan, ma- 
ka sesunggunnya akan panjanglah jalan bagi engkau untuk menghu- 
bunginya. Dan jikalau engkau menghendaki banyaknya harta benda 
dunia, niscaya akan jadilah engkau pada perhitungan amal (hisab) 


(Jd). Dirawikan Al-Bazzar dan Al-Hakim dari Zaid bin Argam. Kata Al-Hakim, bahwa 
hadits ini shahih isnadnya. Menurut Al-lragi: hadits dla'if. 


1463 


yang sukar. Dan jikalau engkau tiada merasa gana'ah (cukup) dengan 
sedikit, niscaya akan jadilah engkau pada lama berhenti (di hari 
kiamat), berteriak meminta tolong dan meratap. Dan jikalau engkau 
rela dengan hal-keadaan orang-orang yang tinggal di belakang, 
sesungguhnya engkau akan terputus dari orang-orang golongan kanan 
(ash-haabul-yamiin) dan dari utusan Tuhan seru sekalian alam. Dan 
akan terlambat engkau dari kenikmatan orang-orang yang memper- . 
oleh nikmat. Dan jikalau engkau menyalahi dari peri hal keadaan 
orang-orang muttagin (orang-orang yang bertagwa kepada Tuhan), 
niscaya sesungguhnya engkau berada dalam golongan orang-orang 
yang terkurung, dalam huru-hara hari agama (hari kiamat). Maka 
pahamilah apa yang kamu dengar! Kasihan engkau! 


Kemudian, jikalau engkau mendakwakan, bahwa engkau dalam 
contoh orang-orang terdahulu yang pilihan, yang merasa cukup (ga- 
na'ah) dengan sedikit, zuhud pada yang halal, engkau memberikan 
harta engkau, mengutamakan orang lain atas diri engkau sendiri, 
engkau tidak takut miskin, engkau tidak menyimpan sesuatu untuk 
hari besok engkau, marah untuk membanyak-banyakkan harta dan 
kekayaan, rela dengan kemiskinan dan percobaan (kena mala-petaka), 
gembira dengan sedikit dan kemiskinan, senang dengan kehinaan dan 
kerendahan, benci kepada ketinggian dan diangkat-angkat, kuat pada 
urusan engkau dan tiada berobah hati engkau dari petunjuk, maka 
sesungguhnya engkau telah memperhitungkan diri engkau sendiri pada 
Allah. Engkau ielah mengokohkan urusan engkau semua, menurut 
apa yang bersesuaian dengan kerelaan Allah. Engkau tidak berdiri 
pada meminta-minta dan tidak akan diadakan perhisaban (perhitung- 
an amal) dari orang-orang yang bertagwa seperti engkau. 

Sesungguhnya engkau mengumpulkan harta halal untuk diberi- 
kan pada jalan Allah. Kasihan engkau! Hai orang yang tertipu! Maka 
pahamilah akan urusan dan tunjukkanlah perhatian! Apakah engkau 
tidak mengetahui bahwa meninggalkan kesibukan dengan harta dan 
mengosongkan hati dari yang lain, untuk dzikir, tadzakkur (meng-. 
ingatkan diri), tidzkar (mengingatkan orang lain), fikir dan mengambil 
ibarat (i'tibar) itu, lebih menyelamatkan agama, lebih memudahkan 
hisab, lebih meringankan pertanyaan, lebih mengamankan dari keta- 
kutan hari kiamat, Jebih membanyakkan pahala dan lebih meninggi- 
kan kadar engkau berlipat ganda pada sisi Allah. 


Telah sampai riwayat kepada kami, dari sebahagian shahabat, 
bahwa shahabat tersebut mengatakan: "Jikalau. adalah seorang Iaki- 
laki mempunyai banyak dinar dalam kamarnya, yang akan diberikan- 
nya kepada orang-orang yang memerlukan dan ada laki-laki yang lain 


469 


yang berdzikir kepada Allah, niscaya yang berdzikir itu, yang lebih 
afdlal (lebih utama)”. 


Ditanyakan kepada setengah ahli ilmu, tentang orang yang 
mengumpulkan harta, untuk amal kebajikan, maka ahli ilmu itu men- 
jawab: Meninggalkan mengumpulkan harta itu lebih baik baginya”. 


' Telah sampai riwayat kepada kami, bahwa setengah tabi'in (1) 
pilihan, ditanyakan tentang dua orang laki-laki. Yang seorang mencari 
dunia yang halal, maka diperolehnya. Lalu disambungnya silaturrahim 
dengan dunia itu dan didahulukannya untuk dirinya. Adapun yang 
seorang lagi, ia mengenyampingkan dunia. Maka tidak dicarinya dan 
tidak diperolehnya. Maka manakah yang lebih afdlal? 


Tabi'in itu menjawab: '' Demi Allah, adalah amat jauh di antara 
keduanya. Yang mengenyampingkan dunia itu lebih afdlal, sebagaima- 
nadi antara masyrik (tempat terbit matahari) dan magrib (tempat 
terbenam matahari) dari bumi”. 


Kasihan engkau! Maka keutamaan ini bagi engkau, dengan me- 
ninggalkan dunia terhadap orang yang mencari dunia. Dan bagi eng- 
kau pada masa dekat (pada masa di dunia), jikalau engkau meninggal- 
kan kesibukan dengan harta, bahwa yang demikian itu lebih menye- 
nangkan (lebih mendatangkan istirahat) bagi badan engkau, lebih 
menyedikitkan kepayahan engkau, lebih mendatangkan nikmat bagi 
kehidupan engkau, lebih merelakan bagi hati engkau dan lebih menye- 
dikitkan kesusahan engkau. Maka apa alasan engkau pada mengum- 
pulkan harta dan engkau dengan meninggalkan harta itu, lebih utama 
daripada orang yang mencari herta untuk amal kebajikan? 


Ya, benar. Dan kesibukan engkau dengan dzikir kepada Allah 
itu, lebih afdlal daripada memberikan harta pada jalan Allah. Maka 
berhimpunlah bagi engkau kesenangan masa yang dekat (masa di 
dunia), serta selamat dan kelebihan pada masa yang lambat. (masa di 
akhirat). 

Kemudian, maka jikalau ada pada mengumpulkan harta itu be- 
sar: kelebihan, niscaya haruslah atas engkau dalam akhlak luhur, 
mengikuti Nabr engkau. Karena Allah telah memberi petunjuk (hida- 
yah) kepada engkau, dengan sebabnya Nabi s.a.w. Dan engkau rela 
apa yang dipilih oleh Nabi s.a.w. bagi dirinya, dengan menjauhkan 
dunia. 





U). Tabi" in, artinya: pengikut. Yang dimaksudkan, ialah: para pengikut shahabat Nabi 
s.a.w. Ya'ni: generasi (angkatan) sesudah shahabat. (Peny.). 


470 


Kasihan engkau! Pahamilah apa yang engkau dengar! Dan hen- 

' daklah engkau dengan keyakinan, bahwa kebahagiaan dan kemenang- 
an itu pada menjauhkan dunia! Maka berjalanlah bersama bendera 
Nabi Pilihan, yang mendahului ke sorga tempat kediaman (jannatul- 
ma wa). Sesungguhnya telah sampai riwayat kepada kami, bahwa Ra- 
sulullah s.a.w. bersabda: 


ANA Oa 23 
na MA AR AN 2 Au 


ba 
— g “ “ 2 4 
ka 3 B1 Tani tp Pa Pa 2 3 Pa, 
LV 5 2 4 TALI TE 2 
LA Ce CN ga TT TU Ka UU PN at na 
Terapan 2 KA Ae a23 ta 


An 


AI Pe rr d 3 | Ag we 2 
HA TAN Ane ANA 
Pen AS, “ IN, Gn si - et. ad (Ar 
| Kes 57 DIA As 2225 


(Saadaatul-mu'miniina fil-jannati man idzaa Te lam yajid 
“asyaa-an wa idzas tagradia, lam yajid gardian, wa Iagisa lahu fadi-lu- 
kiswatin, illaa maa yuwaa-riihi wa lam yagdir “alaa an yaktasiba maa 
yugh niihi yumsii ma'a dzaalika, wa yush-bihu raadliyan “an rabbihi- 
faulaa-ika ma'al-ladziina an'amal-laahu alaihim, minan-nabiy-yiina 
washshid-diigiinaa wasy-syuhadaa-i wash-shaali-hiina wa hasuna ulaa- 
ika Na 


Artinya: 


Penghulu orang-orang mu'min dalam sorga, jalah: orang, apabila ia 
memakan siang, niscaya ia tidak memperoleh untuk makanan malam. 
apabila ia meminta pinjam (berhutang) pada orang, niscaya ia tidak 
memperoleh pinjaman. Ia tiada mempunyai kelebihan pakaian, selain 
apa yang menutupi badannya. Ia tidak sanggup berusaha apa yang 
tidak diperlukannya. Ia bersore hari dan berpagi hari serta yang demi: 
kian, yang rela apa yang ada dari Tuhannya . Maka mereka bersa- 
' ma orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah nikmat kepada mere- 


am 


ka, yaitu: nabi-nabi, orang-orang siddik, orang-orang syahid dan 
orang-orang shaleh. Dan baiklah mereka itu menjadi teman” W) 


Ketahuilah, wahai saudaraku! Manakala engkau mengumpulkan 
harta ini sesudah penjelasan tersebut, maka sesungguhnya engkau 
membatalkan apa yang engkau dakwakan, bahwa engkau mengumpul- 
kan harta itu untuk kebajikan dan keutamaan. Tidak! Akan tetapi, 
engkau mengumpulkannya karena takut dari kemiskinan. Engkau 
mengumpulkannya, untuk kenikmatan, perhiasan, berbanyak-banyak- 
an, kesombongan, ketinggian, ria, sum'ah (untuk didengar orang), 
keagungan dan kemuliaan. Kemudian, engkau mendakwakan, bahwa 
engkau mengumpulkan harta itu untuk amal kebajikan. Kasihan eng- 
kau! Bermuragabahlah akan Allah dan malulah dari dakwaan engkau 
itu, hai orang yang tertipu! 


Kasihan engkau, jikalau engkau tergoda dengan kecintaan kepa- 
da harta dan dunia. Maka hendaklah engkau mengakui, bahwa keuta- 
maan dan kebajikan itu, pada kerelaan (senang hati) dengan yang 
tercapai saja dan menjauhkan hal-hal yang tidak perlu (hal-hal yang 
berlebihan). 

Ya, hendakiah engkau ketika mengumpulkan harta itu, mencela 
diri engkau, mengakui dengan keburukan engkau, takut dari hisab 
(perhitungan amal). Maka itulah yang lebih melepaskan engkau dan 
yang lebih mendekatkan engkau kepada keutamaan, daripada mencari 
alasan-alasan untuk mengumpulkan harta. 


Saudara-saudaraku! Ketahuilah, bahwa masa para shahabat itu, 
adalah yang halai itu ada. Dan bersama yang demikian, mereka itu 
adalah manusia yang sangat wara" dan sangat zuhud pada yang 
diperolehnya bagi mereka. Sedang kita ini pada masa, dimana yang 
halal itu tidak ada. Dan bagaimana bagi kita dari yang halal itu, 
sekedar makanan dan menutupkan aurat? 

Adapun mengumpulkan harta pada masa kita sekarang, maka 
kiranya kami dan engkau dilindungi oleh Allah daripadanya! 

Kemudian, maka dimanakah bagi kita seperti tagwanya para 
shahabat dan wara'nya mereka? Dan seperti zuhudnya dan kehati-ha- 
tiannya mereka? Dan dimana bagi kita seperti dlamir (isi hati) mereka 
dan kebagusan niat mereka? Kita melalukan pekerjaan demi Tuhan 
yang menguasai "langit dengan segala penyakit dan keinginan hawa 
nafsu. Dan dari masa yang dekat, akan adalah yang datang itu. Maka 


(4). Menurut pengarang Masnadul-firdaus, hadits ini dirawikan Ath-Thabrani dari Abu 

Hurairah. Tetapi menurut Al-Iragi, ia tidak melihatnya dalam Ma'ajim Ath- 
Thabrani. Kemudian, sejak: ,,Maka mereka bersama........... sampai akhirnya, 
adalah dipetik dari ayat 69, S.An-Nisa. 


472 


wahai kebahagiaan bagi orang-orang yang meringankan tanggungan 
pada hari pengumpulan manusia (hari kiamat) dan kesedihan yang 
panjang bagi orang yang membanyak-banyakkan dan mencampur- 
adukkan harta. Aku sesungguhnya menasehati kamu, jikalau kamu 
terima. Dan orang-orang yang menerima untuk ini adalah sedikit. 
Kiranya Allah mencurahkan taufig kepada kami dan kepada kamu, 
bagi tiap-tiap kebajikan dengan rahmatNya - amin. 


Inilah akhir perkataannya Al-Harts bin Asad Al-Muhasibi itu! 
Dan pada perkataan ini, mencukupilah kiranya pada melahirkan ke- 
utamaan miskin dari kaya. “Ren DAca yang menambahkan lagi kepada 
yang demikian. 


Untuk yang demikian itu, disaksikan oleh semua aa P 
yang teiah kami bentangkan pada "Kitab Tercelanya Dunia” dan 
pada "Kitab Miskin dan Zuhud”. | 

Dan disaksikan pula bagi yang demikian, oleh apa yang dirawi- 
kan dari Abi Umamah Al-Bahili, bahwa Tsa'labah bin Hathib berka- 


ta: "Wahai Rasulullah! Berdo'alah kepada Allah, kiranya Ia memberi- 
kan aku rezeki harta!” 


Rasulullah s.a.w. menjawab: 
22 au e Got 3 A3 MA IGO PP LAN 
API y Pa ob B3 2 PAS LAN L 
£ Pa 
(Yaa Tsa'labatu! Oaliilun Laka syukrahu khairun min katsiirin laa 
tuthii-guhu). 
Artinya: 


“Hai Tsa'labah! Harta yang sedikit, dimana engkau melaksanakan 
kesyukurannya itu lebih baik daripada yang banyak, dimana KUN | 
fiada sanggup melaksanakan kesyukurannya”'. 


Tsalabah menjawab: "Wahai Rasulullah! Berdo“alah kepada 
Allah, kiranya Ia memberikan aku rezeki harta!” 


Rasulullah s.a.w. menjawab: "'Hai Tsa'labah! Apakah tidak ada 
pada engkau, keinginan mengikuti jalanku? Apakah engkau tidak rela 
bahwa engkau itu seperti Nabi Allah Ta'ala? Demi Tuhan yang jiwaku 
di TanganNya (dalam kekuasaanNya)! Apakah tidak, jikalau aku ber- 
kehendak, bahwa bukit-bukit itu berjalan bersama aku sebagai emas 
dan perak, niscaya ia akan berjalan””. 


Lalu Tsa'labah menjawab: "Demi Tuhan yang mengutuskan 
engkau dengan kebenaran menjadi Nabi! Jikalau sekiranya engkau 


473 


berdo'a kepada Allah, bahwa Ia memberikan aku rezeki harta, niscaya 
aku akan diberikan. Setiap yang berhak, akan mengambil haknya. 
Dan sesungguhnya akan aku laksanakan! Sesungguhnya akan aku 
laksanakan (mengerjakan yang baik dan bersedekah)”. 


Pn s.a.w. lalu berdo'a: 
A AA 0 l : td 3 3 vr. 
(Allaa-hummar-zug Tsa'labata maalan). 
Artinya: 


"Wahai Allah Tuhanku! Anugerahilah Tsa'labah rezeki harta!” 


Tsa'labah lalu bertarnak kambing. Maka kambing itu berkem-: 
bang biak, seperti berkembang biaknya ulat. Lalu sempitlah kota 
Madinah baginya. Maka ia pindah dari kota itu bersama kambingnya. 
Lalu ia bertempat pada suatu lembah dari lembah-lembahnya. Sehing- 
ga membuat ia mengerjakan shalat Dhohor dan Asar dengan berja- 
ma'ah. Dan meninggalkan berjama'ah yang lainnya. Kemudian, kam- 
bing itu semakin berkembang biak dan bertambah banyak. Lalu 
Tsa'labah pindah lagi. Sehingga ia meninggalkan berjama'ah, selain 
shalat Jum'ah. Dan kambing itu berkembang biak terus, seperti ber- 
kembang biaknya ulat. Sehingga ia meninggalkan shalat Jum'at. 


Pada suatu hari Jum'at, kebetulan ia bertemu dengan orang- 
orang yang berkendaraan yang lewat. Lalu ia bertanya kepada mereka 
tentang berita di Madinah. 


Dan Rasulullah s.a.w. menanyakan tentang Tsa'labah itu, seraya 
“bersabda: ”' Apakah yang diperbuat Tsa'labah bin Hathib?” 


Lalu ada yang menjawab: ”" Wahai Rasululiah! Tsa'labah itu ber- 
ternak kambing. Lalu sempitlah kota Madinah kepadanya”. Lalu 
orang tersebut menceriterakan urusan Tsa'labah semuanya. 


Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: ”Kasihan Tsa'labah! Kasihan 
Tsa'labah! Wahai kasihan Tsa'labah!? 


Yang merawikan riwayat ini meneruskan riwayatnya: '”'Maka 
Allah Ta'ala menurunkan ayat: — 


"9. 0 0043 II ANA »1 & 


3x, (Wa SA XP AG Tail 


OIL “PP 


| Baper PE NINA ne 


(Khudz min-amwaali-him shadegatan, tuthah-hiruhum wa tuzakkiihim 
biha, wa shalli “alaihim, inns shalaa-taka sakanun lahum). 


Artinya: 


Ambillah sedekah dari Sebakantan harta benda mereka untuk mem- 
bersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah untuk mereka, se- 
sungguhnya do'a engkau itu ketenteraman untuk mereka”. | 


S. At-Taubah, ayat 103. 


Allah Ta'ala menurunkan ayat wajib (fardlu) zakat itu. Lalu 
Rasulullah s.a.w. mengutus seorang laki-laki dari suku Juhainah dan 
seorang laki-laki dan suku Bani Salim, untuk menerima zakat. Nabi 
s.a.w. menyuruh membuat surat untuk orang dua tadi, buat mengam- 
bil zakat. Dan Rasulullah s.a.w. menyuruh keduanya untuk keluar. 
Lalu mengambil zakat dari kaum muslimin. Dan Rasulullah s.a.w. 
bersabda: : 


2 Pa. Ea 


Aja nya A3 FE YA 
Ui 1 3 
Pn 
(Murraa bi-Tsa'labatab-ni Haathibin wa bi-fulaan — Rajulin min 
banii saliimin — wa khudzaa shadagaatihi maa). 
Artinya: 


Pergilah kamu berdua ke tempat Tsa'labah bin Hathib dan ke. 
tempat si Anu! .. seorang laki-laki dari Bani Salim — Dan ambillah 
zakat dari keduanya!” 


Maka kedua orang tersebut keluar, lalu Sisalitkagi Tsa'labah 
dan meminta zakat kepadanya. Dan membacakan kepada Tsa'labah 
surat. Rasulullah s.a.w. Lalu Tsa'labah menjawab: "Tidaklah ini, me- 
lainkan pajak (izyah). Tidaklah ini, melainkan pajak. Tidaklah ini, 
melainkan saudara pajak. Pergilah dahulu, sehingga selesai pekerjaan- 
mu! Kemudian, kembalilah kepadaku!” (1) 

Lalu kedua utusan tersebut pergi menuju kepada laki-laki dari 
Bani Salim. Laki-laki Bani Salim itu mendengar dengan baik, pembi- 
caraan kedua utusan tersebut. Lalu bangun pergi kepada untanya yang ' 
(1). Pajak (jizyah) itu pada masa pemerintahan Rasulullah s.a.w. dan khalifah-khalifah 

kemudiannya, adalah diambil dari orang Zimmi, Ya'ni: dari bukan orang Islam 


yang hidup dalam perlindungan pemerintah Islam. Jadi, perkataan Tsa'labah itu 
mengandung suatu sindiran halus (Peny.). | 


4985 . 


| terbaik giginya. Maka diasingkannya untuk zakat. Kemudian, dihadap- 
kannya unta tersebut kepada kedua utusan tadi. 


Tatkala mereka itu melihatnya, lalu berkata: '”Tidak wajib atas 
engkau yang demikian. Kami tidak menghendaki mengambil ini dari- 
pada engkau”. | 


Laki-laki Bani Salim itu menjawab:.” Ya, ambillah ! Diriku se- 
nang dengan menyerahkan unta tersebut. Sesungguhnya unta ini untuk 
kamu ambil bagi zakatku”. 


Setelah kedua utusan tadi selesai mengambil zakat itu, lalu kem- 
bali dan melewati tempat Tsa'labah dan meminta zakat kepadanya. 


Maka Tsa'labah menjawab: ”Perfihatkanlah kepadaku surat ka- 
mu berdua!” 


Lalu Tsa'labah melihat surat itu, seraya berkata: ”'ini adalah 


saudara pajak. Pergilah, sehingga aku berpendapat menurut pendapat- 
ku!” 


Maka keduanyapun pergilah, sehingga keduanya mendatangi Na- 
bi s.a.w. Tatkala Nabi s.a.w. melihat kedua orang tadi, lalu bersabda: 
Wahai kasihan Tsa'labah!”, sebelum kedua orang tadi berbicara 
dengan Nabi s.a.w. Dan Nabi s.a.w. berdo'a untuk orang dari Bani 
Salim itu. 


Kedua utusan tersebut lalu menceriterakan kepada Nabi s.a.w. 
apa yang diperbuat oleh Tsa'labah dan apa yang diperbuat oleh laki- 
laki dari Bani Salim. Maka Allah Ta'ala.menurunkan ayat mengenai 
Tsa'labah, yaitu: 

PR P0 eh 


Len ae Aa pEeN 0 12 
Ha PN EKA 


LL 9 27 L an ad | PING 0 
Aas - C5 AG aa " » 


AA DAA HAK AJI Peetn PI 
9 MA PA AA 
322 , CA 011, 


GEN SAE Bae Pa 
WV —- yo LL NASA AT 


(Wa minhum man “aahadal-laaha, lain aafaa-naa min “fadi-lihi, la-nash- 
shad-daganna wa la-ngkuu-nanna minash-shaalihiin. Fa-lammas aa- 


476. 


taa-hum min fadl-lihi, bakhiluu bihi wa tawallau wa hum mu'ridluun. 
Fa-a'gabahum nifaa-gan fii guluu-bihim ilaa yaumi yal-gauna-hu bi- 
maa akh-laful-laaha maa wa'zduuhu wa bimaa kanuu yakdzibuun). 
Artinya: 

Dan di antara mereka ada yang telah menjanjikan kepada Allah: 
Demi, jika Allah memberikan kurniaNya kepada kami, sesungguhnya 
kami akan bersedekah dan kami akan termasuk orang yang baik-baik. 
Tetapi setelah Allah memberikan sebagian dari kurniaNya kepada 
mereka, lantas mereka menjadi kikir dan berputar dan mereka jadi 
menentang. Hal itu mengakibatkan kepalsuan iman di dalam hati 
mereka, sampai di hari mereka bertemu dengan Allah, karena mereka 
memungkiri apa yang telah mereka janjikan kepada Allah dan karena 
mereka telah berdusta”. | S. At-Taubah, ayat 75-76-77. 


Di sisi Rasulu'llah s.a.w. ada seorang laki-laki dari keluarga 
Tsa'labah. Maka setelah didengarnya apa yang diturunkan oleh Allah 
mengenai Tsa'labah, lalu ia ke luar. Maka ia datang pada Tsa'labah, 
seraya berkata: ””'Kamu tidak punya ibu, hai Tsa'labah! Sesungguhnya 
Allah telah menurunkan mengenai kamu demikian-demikian?”. Maka 
keluarlah Tsa'labah, lalu ja mendatangi Nabi s.a.w. Maka ia meminta 
pada Nabi s.a.w. supaya menerima sedekahnya (zakatnya). Lalu Nabi 
s.a.W. aa 


(Inna-laaha mana'anii an Gin minka Baba 
Artinya: 


"Sesungguhnya Allah melarang aku untuk menerima daripadamu se-- 
dekahmu (akatmu)”. 


Lalu ia meletakkan tanah atas kepalanya dan menangis. Ra- 
sulu'llah s.a.w. lalu bersabda: 


" 2817 aa CA 
S3 SIS SU et Aa 
(Haadzaa “amaluka amartuka, fa lam tuthi'nii). 
Artinya, 
”Inilah pekerjaanmu! Aku suruh engkau, lalu engkau tiada menta'ati 
aku”. 


471 


Tatkala Nabi s.a.w. enggan menerima sesuatu dari Tsa'labah, 
lalu Tsa'labah kembali ke tempatnya. 


Tatkala Rasulullah s.a.w. telah wafat, lalu Tsa'labah datang 
dengan membawa zakatnya kepada Abubakar Siddik r.a. Tetapi Abu- 
bakar r.a. enggan menerima zakat itu dari Tsa'labah. Dan Tsa'labah 
lalu datang dengan membawa zakatnya kepada Umar bin Kaththab 
r.a. Maka Umarpun enggan menerima zakat dari Tsa'labah itu. 


Dan Tsa'labah itu meninggal kemudian, pada masa pemerintahan 
(khalifah) Usman”. 1) 


Maka inilah kedurhakaan dan malangnya harta! Dan sesungguh- 
nya engkau dapat mengetahuinya dari hadits tersebut. 


Dan karena barangkali miskin dan malangnya kaya, maka 
Rasulullah s.a.w. mengutamakan miskin bagi dirinya dan bagi ahli 
baitnya (keluarganya). Sehingga, dirawaikan dari “Imran bin Hushain 
r.a., bahwa “Imran itu berkata: ' Aku mempunyai kedudukan dan 
wong dari Rasulullah s.a.W. Rasulullah s.a.w. bersabda: 


ja PA Ar Ai Sabse 


(Yaa-Imraanu! Inna laka “indana manzilatan wa des, fa 
hal laka fii “iyaadati Faath-mata binti Rasuulillaahi shailal- 
laahu 'alaihi wa sallam). 

Artinya: 


Hai “Imran! Sesungguhnya engkau mempun yai kedudukan dan 
kemegahan di sisi kami. Adakah engkau ingin berkunjung kepada 
Fatimah binti Rasulullah s.a.w.?”. 


Lalu aku menjawah: "Ada, demi bapaku, engkau dan ibuku, 
Wahai Rasujullah !'. 


Lalu Rasulullah s.a.w. bangun berdiri dan aku pun bangun 
berdiri besama beliau. Sehingga aku berdiri di pintu tempat tinggal 
'Fatimah. Maka Rasulullah s.a.w. mengetuk pintu dan bersabda: 
. ”Assalaamu “alaikum. Apakah aku masuk ?”. 


Lalu Fatimah r.a. menyahut: ''Masuklah, wahai Rasulullah !”. 
(1). Dirawikan Ath-Thabrani dari Abi Umamah, dengan sanad dia'if. 


478 


Rasulullah « s.a.w. lalu menyambung: ?Aku dan orang bersama 
aku?”.. 


Fatimah r.a. lalu bertanya: ''Siapa bersama engkau, wahai Rasulul- 
lah ?”. ! 


Rasulullah s.a.w. menjawab: ”' “Imran bin Hushain?”. 


Lalu Fatimah r.a. menjawab: Demi Tuhan yang mengutuskan 
engkau dengan kebenaran selaku nabi! Tidak ada padaku, selain baju 
kurung”. 


“Lalu Nabi s.a.w. menjawab: ''Perbuatlah dengan baju itu begini, 
begini!”, Dan Nabi s.a.w. mengisyaratkan dengan tangannya”. 


Lalu Fatimah r.a. menjawab: "Ini tubuhku, sudah aku menutup- 
kannya. Maka bagaimana dengan kepalaku?”. 


Maka Rasulullah s.a.w. melemparkan kepada Fatimah r.a. kain 
mula-ah tkain yang dipakai pada dua paha kaki), yang biasanya ada 
pada Rasulullah s.a.w., seraya beliau bersabda: ”'Ikatkan kain 
mula-ah itu atas kepalaengkau”. 

. Kemudian baru Fatimah mengizinkan Rasulullah s.a.w. masuk. 
Maka beliau pun masuk, seraya bersabda: ''Salam sejahtera kepada 
“engkau, hai puteriku! Bagaimana engkau berpagi-pagi?”. 

Fatimah r.a. menjawab: ''Aku berpagi hari demi Allah dalam 
keadaan sakit. Dan menambahkan aku sakit diatas apa yang ada 
padaku. Sesungguhnya aku tiada sanggup memperoleh makanan yang 
akan aku makan. Maka sesungguhnya aku telah dibebani oleh ke- 
laparan”. 


Maka menangislah Rasulullah s.a.w. seraya bersabda : 
LI 2 — 3 


"toni KA RIP PENA CN EV 


AD SER BNN 
Tg € Eean, TS Lg 


| (Laa tajza'ii yaa bintaah (a-wal-teahi maa dzugtu tha “aaman Tara 


tsalaa-tsin, we innii ja-akramu alai-laahi miaki wa lau sa-artu rabbii 
la-ath-amanii, wa laakin-nii aa-tsaartul 2akhirata “alad-dun-ya). 


Artinya : 
"Jangan engkau gundah, hai puteriku! Demi Allah, aku pun tiada 
merasakan makanan sejak tiga hari. Dan sesungguhnya aku lebih 


479 


mulia pada Allah daripada engkau. Jikalau aku minta pada Tuhanku, 
niscaya akan dianugerahiNya aku makanan. Tetapi aku menguta 
makan akhirat dari dunia”. 


Kemudian, Rasulullah s.a.w menepuk dengan tangannya ata: 
bahu Fatimah r.a., Aa bersabda: 


KA ya BALA o Sx Ba SETAN 


(Absyizii fa wal-laahi innaki Pesat nisaa-i ablil Fama). 
Artinya: | 


”Gembiralah ! Maka demi Allah, engkau tesonetukiya penghulu wa. 
nila penduduk sorga” 


Fatimah r.a. lalu bertanya: '”'Maka di manakah Asiah isteri 
Firun dan Maryam anak perempuan "Imran ?''. 


Nabi s.a.w. lalu menjawab: "Asiah penghulu wanita alamnya. 
Maryam penghulu wanita alamnya. Khadijah penghulu wanita alam- 
nya. Dan engkau penghulu wanita alam engkau. Sesungguhnya engkau 
semua dalam rumah dari bambu. Tak ada penyakitan dan teriakan 
padanya”. | 


Kemudian, Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Fatimah r.a. 
'Cukupkanlah dengan putera paman engkau! (1). Demi Allah, aku 
telah kawinkan engkau dengan seorang penghulu di dunia, lagi peng- 
hulu di akhirat”. (2). | 


Maka perhatikanlah sekarang kepada keadaan Fatimah r.a., pa- 
dahal dia adalah sepotong daging Rasulullah s.a.w.! Bagaimana ia 
mengutamakan kemiskinan dan meninggalkan harta. 


. 


Dan siapa yang memperhatikan keadaan nabi-nabi, wali-wali, 
ucapan-ucapan mereka dan apa yang tersebut dari berita dan pening- 
galan (atsar) mereka, niscaya tiada akan ragu, tentang tidak adanyz 
harta itu adalah lebih urama (lafdla?) daripada adanya. Walaupur 
harta itu dipergunakan kepada amal kebajikan (al-khairat). Karenz 
sekurang-kurangnya pada harta itu, pada menunaikan hak-hak, 
menjaga dari yang syubhat dan menyerahkan kepada amal kebajikan, 
menggunakan perhatian untuk kepentingan harta tersebut. dar 
memalingkan dia daripada mengingati Allah (dzikru'llah). Karena 
tiada dzikir (mengingati Allah), selain sedang waktu kosong. Dar 
tiada waktu kosong, bersama kesibukan harta. 


(3). Maksudnya Ali bin Ali Thalib, vang menjadi suami Fatimah r.a. 
(2). Menurut Al-Iragy, dia tidak mendapati hadits tersebut dari hadits “Imran. 


AM 


Sesungguhnya diriwayatkan dari Jarir. Dan Jarir meriwayatkan 
dari Laits, yang mengatakan: "Seorang laki-laki menemani Nabi Isa pu- 
tera Maryam a.s. Maka orang tersebut mengatakan: "Adalah aku 
bersama engkau dan akan menemani engkau”. 


Keduanya lalu berjalan. Maka keduanyapun sampai di tepi 
sebuah sungai. Lalu keduanya duduk untuk makan siang. Dan 
padanya ada tiga potong roti. Lalu dimakannya dua potong dan 
tinggal sepotong lagi. 

Isa a.s. bangun: pergi ke sungai, lalu minum. Kemudian ia kem- 
bali. Maka tiada didapatinya lagi, roti yang sepotong itu. Lalu ia 
bertanya kepada laki-laki tersebut: ”'Siapakah yang mengambil roti 
itu 2”. i 


Laki-laki itu menjawab: "Aku tidak tahu”. 


Kemudian, keduanya sampai ke suatu lembah berair. Lalu Isa 
a.s. mernegang tangan laki-laki itu. Lalu keduanya berjalan diatas air. 
Tatkala sudah melewati lembah berair itu, lalu Isa a.s. bertanya ke- 
pada laki-laki tersebut: Aku bertanya kepada engkau, dengan yang 
aku perlihatkan kepada engkau tanda-tanda ini. Siapakah yang meng- 
ambil roti itu ?”. 

Laki-laki tersebut menjawab: "Aku tidak tahu !”. 


Lalu keduanya Sampai ke suatu padang pasir. Maka keduanya- 
pun duduk. Lalu Isa a.s. mengambil dan mengumpulkan tanah dan 
debu tebal. Kemudian, berkata: ””Jadilah engkau emas dengan izin: 
Allah Ta'ala !”. Ka 

Maka jadilah emas. Lalu Isa a.s. membaginya tiga pertiga. Ke- 
mudian, ia berkata: ”'Sepertiga bagiku, sepertiga bagimu dan seper- 
tiga lagi bagi orang yang mengambil roti itu”. 


Lalu laki-laki itu menjawab: ” Aku yang mengambil roti itu'”. 


Maka Isa a.s. berkata: Semuanya untuk engkau”. 


Dan Isa a.s. memisahkan diri dari Jaki-laki tersebut. Lalu sam- 
pailah kepada laki-laki itu, dua orang laki-laki Jain pada padang pasir. 
Dan bersama orang itu harta-tadi. Maka kedua laki-laki itu bermak- 
sud mengambil harta tadi dan membunuh orang yang empunya harta 
itu. 

Lalu berkata seorang dari mereka: ''Sekarang kita ini bertiga. 
Maka uruslah salah seorang ke desa, sehingga ia akan membeli 
makanan untuk kita, yang akan kita makan”. 


4R1 


Yang empunya : riwayat meneruskan riwayatnya : Laju mereka 
mengutuskan salah seorang dari mereka”. 


Lalu yang diutus itu berkata kepada dirinya: Untuk apa, aku 
bagi-bagikan harta itu kepada mereka? Akan tetapi aku letakkan saja 
racun dalam makanan ini. Lalu aku dapat membunuh keduanya dan 
harta itu aku ambil bagi diriku sendiri”. 


Kata yang empunya riwayat : ?”Lalu yang membeli itu mela- 
kukan maksudnya”. 


Dan dua laki-laki lagi mengatakan: "Untuk apa kita bagikan 
sepertiga harta untuk orang itu? Akan tetapi, apabila ia kembali 
nanti, terus saja kita bunuh. Dan harta ini kita bagikan di antara kita 
berdua”. 


Tatkala yang seorang itu kembali, lalu dibunuhnya. Dan mereka 
berdua terus memakan makanan itu. Lalu keduanyapun matilah. Ma- 
ka tinggallah harta tersebut di padang pasir itu. Dan mereka bertiga 
sudah mati. 


Maka lalulah Isa a.s. kepada mereka dalam keadaan yang de- 
'mikian. Lalu Isa a.s. mengatakan kepada para shahabatnya : "Inilah, 
maka awaslah kamu dari ini !”. 


Diceriterakan, bahwa Zulkarnain datang kepada suatu ummat . 
(golongan) yang tidak ada di tangan mereka suatupun, yang dapat 
manusia bersenang-senang dari dunianya. Ummat itu sudah menggali 
“kuburan. Maka apabila sudah pagi hari, lalu mereka mempersiapkan 
kuburan itu, menyapunya dan mengerjakan shalat di sisinya. Dan 
apabila mereka lapar, lalu memakan sayur-sayuran, sebagaimana bi- 
natang ternak memakan rumput. Ailah Ta'ala telah menyiapkan bagi 
mereka pada yang demikian itu, penghidupan dari tumbuh-tumbuhan 
bumi. Zulkarnain lalu mengutus kepada raja mereka. Maka utusan itu 
berkata kepada raja tersebut: ” Perkenankanlah panggilan Zulkarna- 
in!” 


Raja ummat itu lalu menjawab: ''Aku tidak mempunyai 
keperluan kepadanya. Jikalau ia ada mempunyai keperluan, maka 
hendaklah ja datang kepadaku!” | 

Mendengar yang demikian, lalu Zulkarnain menjawab: ”'Benar 
dia”. 

Lalu Zuikarnam datang kepada raja tersebut. Zulkarnain ber- 
kata kepada raja itu: ''Aku mengutus orang kepada engkau, supaya 
engkau datang kepadaku. Tetapi engkau enggan. Maka inilah aku 
telah datang !”. 


482... 


Raja jitu lalu menjawab: "Jikalau aku ada mempunyai keper- 
Juan kepadamu, niscaya aku akan datang kepadamu”. 
Maka Zulkarnain lalu menjawab : ” Apakah kiranya aku melihat 


kamu dalam suatu keadaan, yang belum pernah aku melihat seorang 
pun dari ummat-ummat dalam keadaan yang demikian ?”. 


— Raja itu bertanya: '' Apakah yang demikian itu ?”. 


Zulkarnain menjawab : ""Tiada bagi kamu dunia dan tiada sua- 
tupun yang lain. Mengapa kamu tidak mengambil emas dan perak, 
lalu kamu bersenang-senang dengan emas dan perak itu?”. 


Lalu mereka menjawab: "Sesungguhnya kami benci kepada: 
emas dan perak. Karena seseorang tiada akan memberikan sesuatu 
.dari emas dan perak, melainkan dirinya rindu dan mengajaknya 
kepada yang lebih utama daripadanya. 


Maka Zulkarnain bertanya lagi: "Apakah kiranya keadaan ka- 
mu, yang telah mengorek (membuat) kuburan ? Lalu apabila kamu 
berpagi hari, kamu persiapkan kuburan itu. Lalu kamu sapu dan 

kamu mengerjakan shalat di sisinya” 


Mereka itu menjawab: "Kami Pi bahwa apabila kami 
memandang kepada kuburan itu dan kami berangan-angan kepada 
dunia, niscaya kuburan kami itu mencegah kami dari angan-angan 
tersebut”. 


Zulkarnain mengatakan lagi: ''Aku melihat kamu, tiada | mem- 
punyai makanan, selain sayur-sayuran bumi. Apakah kamu tidak 
mengambil binatang ternak dari hewan-hewan itu, lalu kamu meng- 
ambil susunya dan kamu pakai untuk kenderaan. Maka dapatlah 
kiranya kamu bersenang-senang dengan binatang ternak itu”. 


Mereka itu menjawab : ''Kami tidak suka menjadikan perut ka- 
mi, kuburan binatang ternak itu. Dan kami memandang pada tuim- 
'buh-tumbuhan bumi dapat menyampaikan hajat keperluan. Sesung- 
guhnya memadailah bagi anak Adam (manusia) serendah-rendah 
penghidupan dari makanan. Dan makanan manapun yang melewati 
langit-langit (dalam mulut), niscaya kita tiada akan memperoleh rasa 
apa-apa. Bagaimana adanya makanan itu”. 


Kemudian raja negeri itu (raja tersebut tadi), menghamparkan 
tangannya di belakang Zulkarnain. Lalu mengambii sebuah tengkorak 
manusia. Lalu raja tadi bertanya: "'Hai Zulkarnain! Tahukah eng- 
kau, siapa ini 1 bag ' | | 

Zulkarnain menjawab : "Tidak! Siapakah dia itu ?”. 


483 


Raja itu menjawab: ”'Seorang dari raja-raja di bumi. Ia telah 
diberikan oleh Allah kekuasaan atas penduduk bumi. Lalu ia berbuat 
sewenang-wenang, zalim dan melampaui batas. Tatkala Allah Subha- 
nahu wa Ta'ala melihat yang demikian daripada raja itu, lalu diputus- 
kanNya dengan kematian. Maka jadilah raja tersebut seperti batu 

. yang terlempar. Dan Allah Ta'ala telah menghitungkan amal-perbuat- 
annya. Sehingga akan dibalasNya nanti di akhirat”. 


Kemudian, raja itu mengambil tengkorak yang jain, yang busuk, 
seraya bertanya: ”'Hai Zulkarnain! Tahukah engkau, siapa ini?” 


Zulkarnain menjawab : ” Aku tidak tahu. Siapakah dia?”. 


Raja itu menjawab: "Inilah raja yang dirajakan oleh Allah, 
sesudah raja yang tersebut diatas. Raja ini sudah melihat apa yang 
diperbuat oleh raja sebelumnya, dengan manwsia, dari kesewenang- 
wenangan, kezaliman dan pemaksaan. Lalu ia tawadlu” (merendah- 
kan diri) dan khusyu' kepada Allah 'Azza wa Jalla. Ia menyuruh 
dengan keadilan pada warga kerajaannya. Maka jadilah dia sebagai- 
mana yang engkau lihat. Allah telah menghitung amal-perbuatannya, 
sehingga akan dibalasiNya di akhirat?”. 


Kemudian, raja itu memegang tengkorak Zulkarnain, seraya 
berkata: '"Tengkorak ini adalah seperti dua tengkorak tersebut. Maka 
perhatikanlah, hai Zulkarnain, apa yang engkau perbuat !” 

Zulkarnain lalu menjawab: ” Adakah engkau mempunyai per- 
sahabatan dengan aku?. Maka aku akan mengambil engkau men- 


jadi saudara, menjadi menteri dan sekutu pada apa yang diberikan 
Allah kepadaku dan harta ini”. 


Raja itu menjawab: "Alangkah baiknya aku dan engkau pada 
suatu tempat. Dan tiada akan ada kita pada semua hal”. 


Zulkarnain lalu bertanya: ''Mengapa?”. 


Raja itu menjawab: ''Dari karena manusia semuanya, adalah 
musuh bagi engkau dan teman bagi aku”. 


Zulkarnain bertanya : ''Mengapa ?”. 


“Raja itu menjawab: "Mereka memusuhi engkau, karena apa 
yang dalam tangan engkau, dari kerajaan, harta dan dunia. Dan tiada 
aku dapati seorang pun yang memusuhi aku, karena aku menolak 
yang demikian. Dan karena apa yang padaku, dari keperluan dan 
sedikitnya sesuatu”. 


484 


| Kata yang empunya riwayat: ”"Maka pergilah Zulkarnain dari 
raja tersebut, dengan penuh keheranan dan mengambil pelajaran dari 
peristiwa tadi”. 


Maka inilah cerita-cerita yang menunjukkan kepada anda, ten- 
tang bahaya-bahaya kaya, serta apa yang telah kami kemukakan se- 
belumnya. | 

Wa bi Ilahi'ttaufig ! 


Tammatlah sudah "Kitab Tercelanya Harta dan Kikir” 
dengan pujian kepada Allah Ta'ala dan pertolonganNya. Dan akan di 
iringi oleh "Kitab Tercelanya Kemegahan Dan Ria”. 


485 


KITAB TERCELANYA KEMEGAHAN DAN RIA. 


— Yaitu: kitab kedelapan dari ”Rubu yang membinasakan” 
dari 'KITAB IHYA' 'ULUMIDDIN”. 


EA EN Kak CON: : 
PAN 


Segala pujian bagi Allah Yang Maha mengetahui yang ghaib- 
ghaib, Yang melihat rahasia-rahasia hati, Yang mema'afkan dari 
dosa-dosa besar, yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh 
dlamir (yang dalam hati) dari yang ghaib-ghaib yang tersembunyi, 
Yang maha melihat rahasia-rahasia niat dan yang tersembunyi dalam 
lipatan hati, Yang tiada akan menerima amal-perbuatan, selain apa 
yang telah sempurna, lengkap, bersih dari campuran ria dan syirik 
(mempersekutukan Tuhan) dan murni. Maka Dialah tersendiri dengan 
kekuasaan. Dialah Yang Maha Kaya dari segala yang kaya, dari 
persekutuan. 


Salawat dan salam kepada Muhammad, keluarganya dan 
shahabat-shahabatnya, yang bersih dari sifat kekhianatan dan kepaisu- 
an. Anugerahilah kesejahteraan yang banyak! 


Adapun kemudian, maka sesungguhnya Rasulu'llah s.a.w. telah 
bersabda: 


Dag MGANSAG 2 4g 
MENIDUK SAB 35A 
AA ar Ang AN NS 


(Inna akhwafa maa akhaafu 'alaa ummati” r riyaau wa'sy-syahwatu'!- 
.khafiyyatu'l-latit biya akhfaa min dabiibi'n-namlati's-saudaa-i 'ala'sh- 
shakhrati'sh-snammas-i fi'-lailati“dh-dhalmaa-i). 

Artinya: 

. Sesungguhnya yang paling aku takuti dari apa yang aku takuti atas 
 ummatku, ialah :-ria dan nafsu-syahwat yang tersembunyi, dimana dia 
lebih tersembunyi dari merangkaknya semut hitam atas batu besar 
yang hitam pekak, dalam malam yang gelap” 4). 


Lai mna : 
(3). Dirawikan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Syaddad bin Aus. Al-Hakim 
| mengatakan, bahwa hadits ini shahih isnad. Menurut Aji Iragi, hadits ini dla'if. 


486 


Dan karena itulah, maka para ulama yang terkenal, lemah dari- 
pada mengetahui tipu-dayanya. Lebih-lebih lagi orang-orang “abid 
(yang banyak beribadah) yang awwam dan orang-orang yang tagwa'.. 


Dan itulah yang termasuk penghabisan tipuan hawa-nafsu dan 
- batin tipu-dayanya. 


Sesungguhnya, dicoba -dengan yang demikian, alim ulama, 
orang-orang “abid dan orang-orang yang rajin, daripada kesungguhan 
berjalan untuk menempuh jalan akhirat. Bahwa mereka, manakala 
memaksakan dirinya, bermujahadah dan menceraikan dirinya dari 
nafsu-syahwat, menjaga dirinya dari perbuatan yang syubhat dan 
membawakan dirinya lemah dari kelobaan pada perbuatan-perbuatan : 
'maksiat yang terang, yang terjadi atas anggauta badannya. Lalu 
dirinya mencari ketentraman (istirahat) kepada berbuat-buat melahir- 
kan yang kebajikan dan melahirkan amal dan ilmu. Lalu diri itu 
mendapat kelepasan dari kesukaran mujahadah, kepada kesenangan 
penerimaan pada makhluk. Dan pandangan mereka kepadanya dengan 
pandangan kemuliaan dan pengagungan. Maka diri itu bersegera 
kepada melahirkan keta'atan dan menyampaikan kepada penglihatan 
orang banyak. Diri itu tidak merasa cukup dengan penglihatan 
Pencipta alam (Allah Ta'ala). Diri itu merasa gembira dengan pujian 
manusia. Dan tidak merasa cukup dengan pujian Allah Yang Maha 

Esa. Dan diri itu mengetahui, bahwa makhluk apabila mengetahui dia 
itu meninggalkan nafsu syahwac dan menjaga dari harta syubhat serta 
menanggung kesulitan-kesulitan ibadah, niscaya makhluk itu akan 
melepaskan lidah mereka dengan pujian dan sanjungan. Dan mereka 
. berlebih-lebihan pada memuji dan memuja. Dan memandang kepada- 
nya dengan pandangan kemuliaan dan kehormatan. Mereka mengam- 
bil berekah dengan memandang dan menemuinya. Mereka ingin pada 
barakah do'anya dan sangat ingin mengikuti pendapatnya. Mereka 
mendahulukannya dengan pelayanan dan memberi salam dan memu- 
liakannya “dengan berlebih-lebihan pada upacara-upacara. Mereka 

. mema'afkannya. pada jual-beli dan segala mu'amalah (hubungan 

: dalam pergaulan). Mereka mendahulukannya pada majlis-majlis dan 

2 mengutamakannya dengan makanan dan pakain. Mereka merasa 
2 dirinya rendah “demi kebesarannya, dengan merendahkan diri: dan 
Aa anda pada maksud-maksudnya, dengan menghormatinya. 


“Maka diri itu pada yang demikian, memperoleh kesenangan (ke- 
lazatan).. Yaitu: kelazatan yang paling besar. Ia memperoleh nafsu- 
. syahwat. Yaitu: nafsu-syahwat yang paling banyak. Lalu diri itu, 
memandang hina meninggalkan perbuatan maksiat dan kesalahan. 
Merasa lunak kekasaran kerajinan Kepana ibadah-ibadah, untuk 


487 


memperoleh pada batin, kelazatan segala yang lezat dan keinginan 
nafsu segala syahwat. 


Ia menyangka bahwa hidupnya dengan Allah dan dengan 
ibadahnya yang diridlai. Dan sesungguhnya hidupnya adalah dengan 
nafsu syahwat yang tersembunyi itu, yang membutakan akalnya yang 
tembus dan kuat daripada mengetahuinya. 


Ia melihat bahwa ia ikhlas pada menta'ati Allah dan menjauh- 
kan segala yang diharamkan oleh Allah. Nafsu dirinya telah menyem- 
bunyikan nafsu-syahwat tersebut, karena penghiasan bagi semua ham- 
ba dan berbuat-buat bagi makhluk. Dan mierasa gembira dengan apa 
yang diperolehnya, dari kedudukan dan kemuliaan. Dan dengan yang 
demikian, menghapuskan pahala ta'at dan amal-perbuatan yang baik. 
Namanya telah dicantumkan pada halaman suratan orang-orang 
munafik. Dan ia menyangka, bahwa dia pada sisi Allah, termasuk - 
orang mugarrabin (orang-orang yang dekat dengan Allah). 


Inilah suatu penipuan bagi diri, yang tiada selamat daripadanya, 
selain orang-orang shiddig. Dan suatu jurang yang tidak dapat didaki, 
selain oleh orang-orang mugarrabin. Dan karena itulah, dikatakan, 
bahwa penghabisan yang keluar dari kepala orang-orang shiddig. 
Jalah : Hu 'bbu rriyasah (ingin menjadi kepala). 


Apabila adalah ria itu penyakit yang tertanam, yang menjadi 
jala yang terbesar bagi setan-setan, niscaya haruslah ada penguraian 
perkataan ria, tentang: sebab, hakikat, derajat, bahagian, jalan-jalan 
pengobatan dan penjagaan daripadanya. Dan jelaslah maksud dari 
yang demikian itu, pada penyusunan Kitab ini, di atas dua bagian: 


Bagian Pertama: tentang ingin kemegahan dan kemasyhuran. 
Dan padanya penjelasan tercelanya kemasyhuran, penjelasan keutama- 
an khumul (tidak masyhur atau tidak terkenal), penjelasan tercelanya 
kemegahan, penjelasan arti kemegahan dan hakikatnya, penjelasan 
sebab adanya kemegahan itu lebih dicintai dari kecintaan kepada 
harta, penjelasan bahwa kemegahan itu kesempurnaan bayangan dan 
tidaklah kesempurnaan yang sebenarnya (kamal hagigi), penjelasan 
apa yang terpuji dari kecintaan kemegahan dan apa yang tercela, 
penjelasan sebab tentang kecintaan pujian dan sanjungan dan keben- 
cian celaan, penjelasan obat tentang kecintaan: kemegahan, penjelasan 
obat kecintaan pujian, penjelasan obat kebencian celaan dan penjelas- 
an perbedaan keadaan manusia tentang pujian dan celaan. 


Maka itu adalah duabelas pasal. Daripadanyalah terjadi penger- 
tian ria. Maka tak boleh tidak mendahulukannya. Kiranya Allah men- 


188 


curahkan taufig kepada kebenaran, dengan kasih-sayang, PENA 
dan kemurahanNya. | 


Penjelasan: tercelanya kemasyhuran dan tersiarnya suara. 


Ketahuilah, kiranya Allah mencurahkan perbaikan bagi anda, 
bahwa asal kemegahan itu, ialah: tersiarnya suara dan kemasyhuran. 
Dan itu tercela. Bahkan yang terpujia, ialah: Khumul (tidak 
termasyhur), selain orang yang dimasyhurkan oleh Allah Ta'ala, 
karena mengembangkan agamaNya, tanpa memberatkan mencari 
kemasyhuran daripadanya. -Anas r.a. berkata: "Rasulullah s.a.w. 
bersabda: 

Kg , : PE 12 o a 
1 “5 - 7 ay 
CA X ean P3 Ko) On" CL 
£ ap Pb — 
(Hasbum-ri-in minasy-syarri an yusyiiran-naasu ilaihi bil-ashaa-bi-'i fii 
diinihi wa dun-yahu, illaa man 'ashamahul-laah). 
Artinya: 
”'Mencukupi seseorang itu dari kejahatan, bahwa manusia menunjuk- 
kan kepadanya dengan anak jari, tentang Agama dan dunianya, 
kecuali orang yang dipelihara oleh Allah”. (Il). 


— bin Abdullah berkata: asa s.a.w. bersabda : 
«. 3 PI 
2 sala 2 yap pa £ 


BCA TAMA ADA 22 2g 


Bi-hasbi'I-mar-i minasy-syarri illaa man- 'ashama-hu'llaahu mina'ssuu-i 
an yusyiira'm-naasu ilaihi bil-ashaabi'i fi diinihi wa dun-yahu. 
Inna'llaaha laa yan-dhuru ilaa shu-arikum w2 laakin yan-dhura ilaa 
guluubikum wa a'maalikum). 

Artinya: 

”'Mencukupilah seseorang dari kejahatan, selain orang yang dipelihara 
oleh Allah dari yang jahat, bahwa manusia menunjukkan kepadanya 


(1). Dirawikan Al-Baihagi dari Anas, dengan sanad dia'if. 


489 


dengan anak jari, tentang Agama dan dunianya. Sesungguhnya Allah 
tiada memandang kepada rupamu. Akan tetapi Ia memandang kepada 
hatimu dan-amal-perbuatanmu”. GA). 


Al-Hasan Al-Bashari r.a. menyebutkan penta'wilan (penafsiran) 
bagi hadits tersebut. Dan tiada mengapa dengan penta'wilan itu. Ka- 
rena ja yang merawikan hadits tadi. Lalu ditanyakan kepadanya: 
"Hai Abu Sa'id! Sesungguhnya manusia, apabila melihat engkau, 
niscaya mereka menunjukkan kepada engkau dengan anak-anak jari” 


Al-Hasan Al-Bashari r.a. lalu menjawab: ”'Sesungguhnya tidak 
“dimaksudkan ini. Yang dimaksudkan sesungguhnya, ialah: orang yang 
mengada-adakan pada Agamanya dan yang fasik pada dunianya”. 


Ali r.a. berkata: "Engkau memberi dan engkau tidak termasy- 
. hur (terkenal). Dan janganlah engkau mengangkat diri engkau, supaya 
engkau disebut orang. Belajarlah dan sembunyikanlah! Dan diamlah, 
niscaya engkau selamat! Engkau gembirakan orang baik-baik dan 
engkau marahi orang zalim!” 


Ibrahim bin Adham r.a. berkata: ”"Tiada membenarkan akan 
Allah, oleh orang yang menyukai kemasyhuran?””. 

Ayyub As-Sakhtiani berkata: ''Demi Allah! Tiadalah hamba itu 
membenarkan akan Allah, selain oleh batinnya (sirr-nya). Bahwa ia 
tiada mengetahui tempat sirr itu”. 


Dari Khalid bin Ma'dan, bahwa Khalid, apabila nalgahnya (2) 
banyak, niscaya ia bangun pergi, karena takut kemasyhuran (terke- 
nal). | | | 

Dari Abil-'aliyah, bahwa apabila duduk padanya lebih banyak 
dari tiga orang, maka ia bangun pergi. 

Thalhah melihat suatu kaum berjalan bersama dia, kira-kira 
sepuluh orang. Lalu ia mengatakan : ”'Lalar loba dan kupu-kupu api” 
3). | | 

Salim bin Handhalah berkata: ”Sewaktu kami berada keliling 
Ubai bin Kaab, dimana kami berjalan di belakangnya, tiba-tiba dilihat 
(1). Menurut Al-iragi, hadits ini tidak dikenal dari Jabir, tetapi dari Abu Hurairah, 

yang dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Baihagi, dengan sanad dia'if. 
(2). Haigah, yaitu: duduk berkeliling, mengelilingi gurun mendengar penyajian- 
nya. Juga belajar yang demikian, dinamakan: halgah. Umpamanya: Orang- 


orang yang belajar di Masjid Al-Azhar cara lama, tidak memakai kursi dan 
meja. 


(3). Maksudnya, menyerupakan. mereka dengan lalat dan kupu-kupu, karena 
keduanya itu binasa pada makanan dan api. 


490 


oleh Umar r.a. Lalu Umar mengangkat ke atasnya cemeti. Maka Ubai 
berkata: ''Hai Amirul-mu'minin! Apa yang engkau perbuat ?”. 


Umar r.a. lalu menjawab: ”'Bahwa ini adalah kehinaan bagi 
pengikut dan fitnah bagi yang diikut”. 


Dari Al-Hasan Al-Bashari r.a. yang mengatakan: Pada suatu 
hari, Ibnu Mas'ud keluar dari tempat tinggalnya. Lalu ia diikuti oleh 
manusia. Maka Ibnu Mas'ud berpaling kepada mereka, seraya ber- 
kata: "Dengan maksud apa kamu mengikuti aku? Demi Allah! Ji- 
kalau kamu mengetahui apa yang dikuncikan pintuku atasnya, niscaya 
tiada akan mengikuti aku, oleh dua orang daripada kamu”. 


Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: ''Sesungguhnya bunyi san- 
dal-sandai di keliling orang-orang, maka sedikitlah dapat menetapkan 
hati orang-orang bodoh”. 


Pada suatu hari Al-Hasan r.a. keluar dari rumahnya. Lalu ia 
diikuti oleh suatu kaum (suatu golongan orang banyak). Maka Al- 
Hasan mengatakan : "Apakah. kamu ada keperluan? Jikalau tidak, 
maka tidaklah diharapkan ini akan terus-menerus pada hati orang 
mu'min”. 


Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki menemani Ibnu Muhsiriz 
dalam perjalanan jauh (dalam bermusafir). Maka tatkala orang itu 
akan berpisah dengan Ibnu Muhairiz, lalu berkata: ”'Berilah aku 
nasehat!” 

Ibnu Muhairiz lalu menjawab: ”'Jikalau engkau sanggup untuk 
mengenal dan engkau tidak dikenal, engkau berjalan dan orang tidak 
berjalan kepada engkau, engkau bertanya dan engkau tidak ditanya- 
kan, maka berbuatlah !”. 

Ayyub As-Sakhtiani ke luar dari rumahnya untuk suatu" 
perjalanan jauh. Lalu ia disongsong oleh orang banyak. Maka ia 
mengatakan: ”Jikalau tidaklah aku mengetahui, bahwa Allah tahu 
dari hatiku, bahwa aku tidak suka begini, niscaya aku takut akan 
kutukan dari pada Allah 'Azza wa Jalla”. 


Ma'mar berkata: Aku cela Ayyub karena panjang kemejanya”. 
Lalu ia menyambung: ”'Sesungguhnya kemasyhuran pada masa yang 
lalu, adalah pada panjangnya kemeja. Dan pada hari ini Kan, 
'kemasyhuran itu adalah pada penyingsingan baju”. 

— Setengah mereka berkata: "Adalah aku bersama Abi Oallabah, 
tatkala masuk kepadanya seorang laki-laki, yang pada tubuhnya ba- 
nyak pakaian. Lalu Abi Oallabah berkata: "Jagalah dirimu, dari 
keledai yang memekik ini !”. | | 


41 


' Maksudnya, ia menunjukkan dengan demikian, kepada mencari 
kemasyhuran 
Ats-Tsauri berkata: "Adalah mereka tiada menyukai kemasy- 
huran, dari kain-kain yang baik dan kain-kain yang buruk. Karena 
mata memperhatikan kepada kain-kain itu semua” 


Seorang laki-laki berkata kepada Bisyir bin Al-Harits: ?” Berilah 
aku nasehat ! 


Lalu Bisyir menjawab: ''Buatlah sebutanmu tidak terkenal dan 
baikkanlah makananmu !”. 


Adalah Hausyab bin 'Ugail Al-Bashari menangis, seraya 
berkata: ” Namaku telah sampai ke masjid jami”” (1). 


Bisyir berkata: '"Tiada seorang laki-laki pun yang aku kenali, 
yang menyukai ia dikenal orang, selain hilanglah Agamanya dan 
terbukalah kekurangannya”. 


—.« Bisyir berkata pula: Tiada akan diperoleh kemanisan akhirat, 
oleh orang yang suka dikenai oleh manusia”. 
Kiranya rahmat Allah kepada Bisyir dan kepada mereka seka- 
tian ! | 
PENJELASAN : keutamaan khumul. 
Rasulullah s.a.w. bersabda : 


Punah GIA 23 “or. 210 G1 213 


ES Bade ag 5 Om 


Kat F3 Jia LN 


sa On map AS 5.» 


(Rubbaa asy-'atsa agh-bara, pe thim-raini, laa-yu'bahu lahu, lau 
agsama 'alal-laahi, la-abarrahu, minhumul-bara-ub-nu maalik). 


Artinya : 


. ”Banyaklah orang yang kusut rambutnya, - berdebu badannya” mem- 
punyai pakaian buruk, tidak diperdulikan orang. Jikalau ia bersum- 
“pah kepada Allah, niscaya Allah menganugerahkan kebajikan kepada- 
nya. Di antara mereka, ialah: Al Barra” bin Malik 2. 





(1). Masjid Jami”, ialah: masjid yang dipakai untuk tempat shalat Jum'at. 
(2). Dirawikan Muslim. dari Abu Hurairah. Al-Barra' itu saudara sebapa Anas bin 
Malik. 


492 


Ibnu Mas'ud berkata: ''Nabi s.a.w. bersabda: 


Dhan" 7 7 “ na P. 7 5 
x7V RA parah Pa 3355 
2 Sc “ wd - PIA 
Pesen) AA 1 GD NG 
| C3 Rn ab 
(Rubba dzii thimraini laa yu'bahu tahu lau agsama 'alal-laghi, la-abar- 


rahu, Isu gaalal-laahumma, innii as-alukal-jannata NA SaNa an Jaran 
nata, wa lam yu'thihi minad-dun-ya syai-aan). 


Artinya : 


'Banyaklah orang yang berpakaian buruk, yang tidak diperduli- 
kan orang. Jikalau ia bersumpah kepada: Allah, niscaya. Allah men- 
curahkan kebajikan kepadanya. Jikalau ia berdo'a: "'Wahai Allah, 
Tuhanku! Sesungguhnya aku bermohon padaMu sorga”, Niscaya 
Allah menganugerahkannya sorga itu. Dan tidak dianugerahkanNya 
kepadanya dari dunia sesuatu pun” (3). 


“Nabi s.a.w. bersabda: 
Pata 


Pad i ALAKA USIA vi 
HP 3 Re NK 


(Alaa Sd “alaa ahiil-jannati kullu diasifin mustadi-'afin lau 
agsama alal-laahi la-abarrahu wa-ahlun-naari kullu mutakkabirin 
mustakbirin, jawwaadhin). | 
artinya : 
Apakah tidak aku enjukkas kepadamu penduduk sorga? Yaitu: 
Setiap orang yang lemah dan dipandang lemah. Jikalau ia bersumpah 
kepada Allah, niscaya Allah mencurahkan kebajikan kepadanya. Dan 
penduduk neraka, yaitu: tiap-tiap orang yang sombong dan terpan- 
dang sombong, yang angkuh dalam gerak-geriknya””. (4). 

Abu Hurairah berkata: "Nabi s.a,w. bersabda: ''Sesunggunnya: 
penduduk sorga itu, ialah setiap orang yang kusut rambutnya, 


(3). Dirawikan Ibnu Abid-dunya dari Ibnu Mas'ud, dengan sanad dia'if. 
(4). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Haritsah bin Wahab. 


493 


berdebu badannya, mempunyai pakaian buruk, yang tidak diperduli- 
kan orang. Apabila mereka meminta izin untuk menjumpai amir-amir 
(penguasa), niscaya tidak diizinkan mereka untuk menjumpainya. 
Apabila mereka meminang wanita, niscaya tidak mau dikawinkan 
dengan mereka. Apabila mereka berkata-kata, maka orang tidak diam 
untuk mendengar perkataannya. Keperluan seseorang dari mereka itu 
berantakan dalam dadanya. Jikalau nurnya (cahayanya) pada hari 
kiamat, dibagi-bagikan kepada manusia, niscaya akan meluasi semua 
mereka”. (5). 


Nabi s.a.w. bersabda: ”' Sesungguhnya dari ummatku, ada orang, 
yang kalau datang kepada seseorang kamu, meminta uang sedinar ,nis- 
caya tidak diberikannya. Dan jikalau dimintanya sedirham, niscaya 
tidak juga diberikannya. Dan jikalau dimintanya uang tembaga, nis- 
caya tidak juga diberikannya. Dan jikalau ia meminta sorga pada 
Allah, niscaya tidak diberikanNya. Dan jikalau ia meminta dunia, 
niscaya tidak diberikannya. Dan tiada tercegahnya dunia kepadanya, 
selain karena hinanya dunia kepadanya. Banyaklah orang yang 
berpakaian buruk, yang tidak diperdulikan orang, jikalau.ia ber- 
sumpah kepada Allah, niscaya Allah menganugerahkan kebajikan 
kepadanya”. (6). 


Diriwayatkan, bahwa Umar r.a. masuk ke masjid. Lalu ia me- 
lihat Mu'az bin Jabal menangis di sisi kuburan Rasulullah s.a.w. 
Maka Umar r.a. bertanya : ” Apakah yang menjadikan engkau me- 
nangis?” 


Mu'az bin Jabal menjawab : '' Aku mendengar Rasulullah s.a.w. 
Haa | 


NELLA, aja MI Laga SI 


pe 
Ph 


27 2 2D, eat ne Pa 
PN as", 35 PER IA Aja AVI 
“ raja 2 Aaja 32 
5 f 

Aan LN Ea NO: ae aa aa 

(Innal-yasiira minar-riyaa-i syirkun wa innal-laaha yuhibbul-atgiyaa- 

al-akhfiyaa-al-ladziina, in ghaabuu, lam yuf-tagaduu, wa in hadiaruu, 

lam yu'rafuu guluu-buhum mashaa-biibul hudaa, yanjuuna min kuli 

ghabraa-a mudh-limatin). 


(5). Al-Iragi, tidak menyatakan, siapa perawi hadits ini. Pada catatannya kosong. 
(6). Dirawikan At-Thabrani dari Tsauban, dengan isnad shahih. 





494 


Artinya: 
Bahwa sedikit tia itu, sebahagian dari syirik. Dan sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang tagwa yang menyembunyikan amal-per- 
buatannya. Mereka, jikalau ghaib (tidak datang), orang tidak merasa 
kehilangan. Dan jikalau mereka hadlir, orang tidak mengenalnya. 
Hati mereka itu lampu petunjuk (hidayah). Mereka terlepas dari setiap 
bumi yang gelap”. 4). : | 

Muhammad bin Suaid berkata: ”"Telah datang kemarau bagi 
penduduk Madinah. Dan ada di Madinah seorang laki-laki yang sha- 
lih, yang tiada diperdulikan Prengr: la selalu berada di Masjid Nabi 
s.a.w. 


Ketika penduduk Madinah itu sedang berdo'a, tiba-tiba datang 
kepada mereka, seorang laki-laki yang memakai pakaian buruk. Lalu 
orang tersebut mengerjakan shalat dua raka'at, yang dipendekkannya. 
Kemudian, fa membentangkan kedua tangannya, seraya berdo'a: 
"Wahai Tuhanku! Aku bersumpah kepadaMu, kecuali Engkau 
turunkan kepada kami hujan sesa'at'”. 


Laki-laki tersebut tidak menarik kedua tangannya dan tidak 
memutuskan do'anya, sehingga itu tertutup dengan mengandung. Dan 
mereka diturunkan hujan, sehingga penduduk Madinah itu berteriak 
(memekik), dari ketakutan tenggelan dalam air. 

Lalu orang tadi berdo'a: ''Hai Tuhanku! Jikalau Engkau 


mengetahui, bahwa mereka telah merasa cukup, maka angkatlah hujan 
itu dari mereka!”. 


Maka hujan itupun berhenti. Dan laki-laki tadi diikuti oleh 
temannya yang mengerjakan shalat istisga (shalat minta . hujan), 
sehingga diketahui tempat tinggalnya. 

Kemudian, pada pagi hari, lalu teman itu datang kepada laki- 
laki tersebut, seraya berkata: ''Sesungguhnya aku datang kepadamu, 
ada suatu keperluan”. | 

Laki-laki itu lalu bertanya: '' Apakah keperluan itu?” 

Teman tadi menjawab: ” Tentukanlah kepadaku suatu do'a!” 

Maka laki-laki itu menjawab: ''Subhana'llah! Engkau — 
engkau! Engkau meminta kepadaku, bahwa aku tentukan (khususkan) 
bagimu suatu do'a?” 

Teman itu kemudian bertanya lagi : » Apakah yang sampai ke- 
pada engkau, dari apa yang aku lihat ?”. 

(1). Dirawikan Ath-Thabrani dar. Al-Hakim dan dikatakannya: shahih isnad. 


495 


Laki-laki tersebut menjawab: ”' Aku ta'at kepada Allah, tentang 
apa yang disuruhNya aku dan yang dilarangNya aku. Lalu aku 
meminta kepada Allah, maka diberikanNya kepadaku”. 


Ibnu Mas'ud berkata: '”'Hendaklah kamu itu mata-air ilmu, 
lampu petunjuk, selalu di rumah, pelita malam, sunyi hati dari selain 
Allah, mempunyai pakaian kain buruk. Kamu terkenal pada pen- 
duduk langit dan tersembunyi pada penduduk bumi”. 


Abu Umamah berkata: ” Rasulullah s.a.w. bersabda: 


/? B0, 5 3 ” «3 
MA TEEAS S REA 3 LE Ya 
mi, 


TAS , 3 Layan Sp LA Sa II 
ai er CA 
TE GAS MEN 4 K3 33 KKR 


Yaguu-lul-laahu ta'aala, inna agh-batha PSaliyan-i, abdun mu'mi- 
nun, khafii-ful-haadzi, dzuu hadh-dhin min shalaatin, ahsana ibaadata 
rabbihi, wa athaa-'ahu fis-sirri, wa kaana ghaamidt an fin-naasi, laa 
yusyaaru ijaihi bil-ashaa-bi'i, ttumma shabara 'alaa dzaalik). 
Artinya: 
Allah Ta'ala berfirman: “Sesungguhnya waliKu yang paling digema- 
ri, ialah: hamba yang mu'min, sedikit harta, mempunyai kesenangan 
dengan shalat, membaikkan ibadah kepada Tuhannya dan menta'ati- 
Nya pada waktu tersembunyi. Ia tertutup pada manusia, tidak 
ditunjukkan kepadanya dengan anak jari. Kemudian, ia bersabar atas 
yang demikian”. 243 

Abu Umamah meneruskan riwayatnya : "Kemudian, Rasulullah 
s.a.w. memukul dengan tangannya, seraya bersabda : 


IS Ie” Ta Lg LAN 8 #.j 
(“Ujjilat maniyya-tuhu wa galla turaatsuhu wa aa bawaakiihi). 


Artinya 
”?Orang tersebut cepat matinya, sedikit pusaka yang mk ai 
dan sedikit orang yang menangisinya”. (2). 


(2). Dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dengan isnad dia'if. 


496 


Abdullah bin Umar r.a. berkata: Hamba Allah yang paling 
dikasihi oleh Allah, ialah: orang-orang perantau”. 


Lalu ditanyakan: "Siapakah orang-orang perantau itu?””. 


Abdullah bin Umar r.a. menjawab: "Orang-orang yang lari 
dengan Agamanya. Mereka berkumpul pada hari kiamat kepada Isa 
Al-Masih a.s.”. 


Al-Fudlail bin 'Iyad! r.a. berkata: ''Sampai kepadaku riw tersebut padanya. Dan tidaklah 
disyaratkan bahwa ada sifat itu sempurna pada diri sifat itu sendiri. 
Akan tetapi memadailah, bahwa sifat itu sempurna pada hati dan 
pada keyakinan hati. Kadang-kadang hati itu meyakini, apa yang 
tidak sempurna itu, diyakini sempurna. Dan hatinya meyakini bagi 
orang yang bersifat demikian, untuk mematuhinya dengan mudah, 
menurut keyakinannya. Maka sesungguhnya kepatuhan hati itu 
bertempat pada hati. Dan hal keadaan hati itu, mengikuti bagi 
keyakinan hati, pengetahuannya dan Xhayalannya (imajinasinya). Dan 
sebagaimana orang yang mencintai harta itu, mencari jalan untuk 
memiliki budak-budak dan hamba-sahaya-hamba-sahaya, maka orang 
yang mencari kemegahan itu mencari untuk memperbudakkan 
orang-orang merdeka, memperhambakan dan memiliki leher mereka 
dengan memiliki hati mereka. Bahkan perbudakan yang dicari oleh 
orang yang mencari kemegahan itu, lebih besar. Karena orang yang 
berpunya itu, memiliki budak dengan cara paksaan. Dan budak itu 
tidak mau menurut tabiatnya. Dan jikalau diserahkan kepada. 
pendapatnya, niscaya budak itu menarik diri dari kepatuhan. Dan 
orang yang punya kemegahan itu, mencari kepatuhan orang dengan 
tanpa paksaan. Dan ia mau orang-orang merdeka itu menjadi 
budaknya, dengan tabiat dan kepatuhan, serta senang dengan 
perbudakan dan kepatuhan kepadanya. 


500 


Maka apa yang dicari oleh orang yang punya kemegahan, adalah 
di atas apa yang dicari oleh orang yang memiliki budak, dengan Jebih 
banyak lagi. 


Jadi, arti kernegahan itu, ialah: Berdirinya kedudukan (manzi- 
lah) pada hati manusia. Artinya: hati manusia itu meyakini, ada 
sesuatu dari sifat-sifat kesempurnaan pada orang tersebut. Maka 
menurut kadar kesempurnaan yang diyakini mereka pada orang itu, 
lalu hati mereka mengakui orang tersebut. Dan menurut kadar 
pengakuan hati itu, adalah kemampuannya kepada hati. Dan dengan 
kadar kemampuannya pada hati, adalah kegembiraan dan kecintaan- 
nya kepada kemegahan. 


Maka inilah arti kemegahan dan hakikat kemegahan! 


Kemegahan itu mempunyai buah (berbuah), seperti: Pujian dan 
berlebih-lebihan pada pujian. Karena orang yang berkeyakinan pada 
kesempurnaan itu, tidak akan diam daripada menyebutkan apa yang 
diyakininya. Lalu dipujinya.di atas kesempurnaan itu. Dan seperti 
pelayanan dan pertolongan, maka orang yang berkeyakinan itu, tiada 
akan kikir, dengan menyerahkan dirinya pada menta'ati orang yang 
dipandangnya sempurna itu, menurut kadar keyakinannya. Lalu ia 
dijadikan baginya, seperti budak pada maksud-maksudnya. Dan 
seperti mengutamakan orang lain, meninggalkan perbantahan, mem- 
besarkan dan memuliakan dengan memulai memberi salam, menyerah- 

“kan tempat yang tertinggi pada perayaan-perayaan dan mendahulu- 
kannya pada semua maksud. 


Maka inilah arsar (bekas dan kesan) yang terjadi dari tegaknya 
kemegahan dalam hati. 


Dan arti tegaknya kemegahan dalam hati, ialah: Lengkapnya 
hati kepada keyakinan sifat-sifat kesempurnaan pada seseorang. 
Adakatanya, disebabkan ilmu atau ibadah, atau bagus akhlak atau 
keturunan atau kekuasaan atau kecantikan pada rupa atau kekuatan 
pada badan atau sesuatu yang diyakini oleh manusia sebagai suatu 
kesempurnaan. 


Maka sifat-sifat ini semua, membesarkan tempatnya pada hati 
orang. Lalu menjadi sebab untuk tegaknya kemegahan. 


Wa'llahu Ta'ala a'lam! Allah Ta'ala yang Maha mengetahui! 
PENJELASAN: Sebabnya kemegahan itu disukai menurut tabiat, 


sehingga tiada hati manusia yang terlepas daripadanya, selain dengan 
kerasnya mujahadah. 


501 


Ketahuilah kiranya, bahwa sebab yang menjadikan emas, perak 
dan berbagai macam harta lainnya disukai (dicintai), maka itu pulalah 
yang menjadi sebab kemegahan itu disukai. Bahkan, yang menjadikan 
kemegahan itu lebih disukai dari harta, sebagaimana yang menjadikan 
emas itu lebih disukai daripada perak, walaupun keduanya bersamaan 
pada kadarnya. 


Yaitu, bahwa anda mengetahui, bahwa dirham dan dinar, 
tidaklah maksudnya pada benda itu sendiri. Karena dia tidak pantas 
untuk makanan, minuman, dikawinkan dan pakaian. Dia itu dan batu 
adalah satu tingkat. Akan tetapi, emas dan perak itu disukai, karena 
menjadi jalan (wasilah) kepada semua yang disukai dan jalan kepada 
menunaikan nafsu-syahwat. : 


Maka begitu pulalah kemegahan. Karena arti kemegahan, ialah: 
memiliki hati manusia. Dan sebagaimana memiliki emas dan perak itu 
memberi faedah kemampuan, yang menyampaikan manusia kepada 

.maksud-maksudnya yang lain, maka begitu pulalah memiliki hati 
orang-orang merdeka dan sanggup menggunakannya, akan memberi 
faedah kesanggupan untuk sampai kepada semua maksud. 


Maka terdapatnya kesamaan pada sebab itu, menjadikan 
kesamaan pada kesukaan. Dan menguatkan kemegahan atas harta, 
menjadikan kemegahan itu lebih disukai (dicintai) dari harta. 


Penguatan bagi pemilikan kemegahan di atas pemilikan harta 
itu, dari: tiga segi: 

Pertama: Bahwa sampainya kepada harta dengan kemegahan 
itu, lebih mudah daripada sampainya kepada kemegahan dengan 
harta. Orang alim (orang berilmu) atau orang zuhud, yang telah tetap 
“baginya kemegahan dalam hati manusia, jikalau ia bermaksud 
mengusahakan harta, niscaya lebih mudah baginya. Sesungguhnya 
harta orang-orang yang mempunyai hati mulia itu, dijadikan bagi 
hati. Dan diberikan bagi orang yang diyakini padanya kesempurnaan. 

Adapun orang yang hina, yang tidak bersifat dengan sifat 
kesempurnaan, apabila ia memperoleh suatu gudang harta dan tiada 
baginya kemegahan yang akan memelihara hartanya dan ia menghen- 
daki untuk sampai kepada kemegahan dengan harta itu, niscaya tidak 
mudah baginya. 


Jadi, kemegahan itu alat dan jalan kepada harta. Maka siapa 
yang memiliki kemegahan, maka sesungguhnya ia telah memiliki 
harta. Dan siapa yang memiliki harta, niscaya ia tidak memiliki 
kemegahan dengan setiap hal. Maka karena itulah, kemegahan itu 
lebih dicintai (disukai). 


502 


Kedua, Yaitu, bahwa harta itu mendatangkan bencana dan 
hilang, dengan dicuri orang dan dirampas orang. Raja-raja dan 
orang-orang zalim loba kepada harta itu. Dan diperlukan pada harta 
itu. kepada penjaga-penjaga, pengawal-pengawal dan gudang-gudang.. 
Dan datang kepada harta itu banyak bahaya. 

Adapun hati manusia, apabila telah dimiliki, maka tidak akan 
datang pada bahaya-bahaya tersebut. Maka pada hakikatnya hati 
manusia itu gudang-gudang yang kokoh, yang tidak sanggup 
pencuri-pencuri mencurinya. Dan tidak akan dicapai oleh tangan- 
tangan perampok dan perampas-perampas. 


Harta yang paling tetap, ialah: sawah Jadang. Dan tidak aman 
dari perampasan dan kezaliman pada sawah ladang itu. Dan 
diperlukan kepada penjagaan dan pemeliharaan. 


Adapun gudang hati, maka itu dengan sendirinya terpelihara dan 
terkawal. Dan kemegahan itu berada dalam keamanan dan aman dari 
perampasan dan kecurian, pada gudang hati itu. 


Benar, sesungguhnya hati itu dirampas, dengan pemalingan, 
memburuknya keadaan dan berobahnya keyakinan, pada apa yang 
dibenarkan dari sifat-sifat kesempurnaan. Dan yang demikian itu 
termasuk mudah menolaknya. Dan tidak mudah mengerjakannya bagi 
orang yang mengusahakannya. 


Ketiga : Bahwa pemilikan hari itu menjalar, berkembang dan 
bertambah, tanpa diperlukan kepada kepayahan dan penderitaan. 
Sesungguhnya hati itu apabila telah meyakini kepada seseorang dan 
meyakini kesempurnaannya, dengan ilmu atau amal atau lainnya, 
niscaya-tidak mustahil-lidah akan lancar menyebutkan apa yang ada 
padanya. Lalu disifatkannya apa yang diyakininya ada, kepada orang 
lain. Dan hati orang lain itu menangkapnya pula. 


Dan karena pengertian ini, maka tabiat manusia menyukai suara 
baik bagi dirinya dan tersiar sebutannya. Karena yang demikian, 
apabila berterbangan pada daerah-daerah, niscaya menangkapkan - 
hati. Dan membawa hati itu kepada keyakinan dan penghormatan. 
Maka senantiasalah akan menjalar dari seorang ke seorang dan akan 
terus bertambah dan tiada baginya penolakan yang tertentu. 


Adapun harta, maka siapa yang memiliki sesuatu dari padanya, 
maka dia itu pemiliknya. Dan ia tidak akan sanggup mengembang- 
kannya, selain dengan kepayahan dan penderitaan. Dan kemegahan 
itu selalu berkembang dengan sendirinya. Dan tiada penolakan untuk 
terjadinya. Dan harta itu berhenti (statis). 


503 


Karena inilah, apabila kemegahan itu sudah besar, suara sudah 
tersiar dan lidah sudah lancar dengan pujian, niscaya harta 
memandang dirinya hina untuk menghadapi kemegahan. 


Maka inilah kumpulan penguatan kemegahan, di atas harta. Dan 
apabila diuraikan lebih lanjut, niscaya akan banyaklah cara penguatan 
tu. 

Jikalau anda mengatakan, bahwa kesulitan itu sama-sama 
terdapat pada harta dan kemegahan. Maka tiada seyogialah manusia 
iu mencintai harta dan kemegahan. Benar, bahwa kadar yang 
menyampaikan kepada diperoleh kesenangan dan tertolaknya kemela- 
ratan itu dapat dimaklumi. Seperti: orang yang memerlukan kepada 
pakaian, tempai tinggal dan makanan. Atau seperti: orang yang 
mendapat percobaan dengan sakit atau siksaan. Apabila ia tidak 
sampai kepada penolakan siksaan daripada dirinya, selain dengan 
harta atau kemegahan, maka cintanya kepada harta dan kemegahan 
itu dapat dimaklumi. Karena tiap-tiap sesuatu yang tidak akan sampai 
kepada yang dicintai, selain dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu 
yang tersebut itu akan dicintai. 

Dan pada tabiat manusia, ada hal yang menakjubkan dibalik 
itu. Yaitu: Kecintaan dan mengumpulkan harta, menggudangkan 
gudang-gudang, menyimpan simpanan-simpanan dan memperbanyak- 
kan barang-barang simpanan, dibalik semua keperluan. Sehingga 
jikalau seorang hamba mempunyai dua lembah emas, niscaya ia 
mencari lembah ketiga. 


Begitu pula, manusia itu menyukai meluasnya kemegahan dan 
tersiarnya suara ke pelosok-pelosok negeri, yang ia ketahui dengan 
pasti bahwa ia tidak akan menginjakkan kakinya di negeri tersebut. 
Dan ia tidak akan melihat penduduk negeri itu datang uniuk 
menghormatinya atau memberikannya harta atau menolonginya utas 
salah saiu dari imaksud-maksudnya. Maka walaupun ia tidak 
mengharapkan yang demikian, tetapi ia merasa enak sekali. 

Dan mencintai yang demikian itu sudah tetap menjadi tabiat 
manusia. Dan hampiriah dapat disangka, bahwa yang demikian itu 
suatu kebodohan. Karena itu adalah mencintai apa yang tiada 
berfaedah, tidak di-dunia dan tidak di-akhirat. 


Maka kami mengatakan, bahwa benar, kecintaan ini tiada 
terlepas hati dari padanya. Dan mempunyai dua sebab: 
Sebab pertama: Jelas, dapat diketahui oleh orang banyak. 


Dan sebab yang satu lagi : Tersembunyi. Dan itulah sebab yang 
terbesar di-antara dua sebab tersebut. Akan tetapi lebih halus, lebih 


504 


tersembunyi dan lebih jauh daripada dapat dipahami oleh orang-orang 
yang cerdik. Lebih-lebih lagi orang-orang yang dungu. 


Yang demikian, adalah karena memahaminya dari sifat yang 
tersembunyi pada diri. Dan tabiat yang tersembunyi dalam tabiat itu. 
Hampir tidak akan diketahui, selain oleh orang-orang yang benar-be- 
nar menyelaminya. 


Adapun sebab pertama yang jelas tadi, ialah: menolak kesakitan 
takut. Karena orang yang sayang terhadap dirinya itu, suka dengan 
jahat sangka. Dan manusia itu, walaupun ia berada sekarang dalam . 
keadaan yang mencukupi, akan tetapi ia panjang angan-angan. Dan 
terguris di hatinya bahwa harta yang mencukupi itu, kadang-kadang 
hilang. Lalu ia memerlukan kepada harta lain. 


Apabila terguris yang demikian pada hatinya, niscaya menggelo- 
ralah ketakutan dari hatinya. Dan tidak akan menolak kepedihan 
takut itu, selain oleh perasaan aman, yang diperoleh dengan adanya 
harta yang lain, dimana ia akan takut pula, jikalau harta ini akan 
tertimpa bahaya. 


Maka orang tersebut, karena sayangnya kepada dirinya dan 
cintanya kepada hidup itu, ia mentakdirkan lama hidup dan 
mentakdirkan datangnya serangan-serangan keperluan. Dan ia men- 
takdirkan, akan kemungkinan datangnya bahaya-bahaya kepada 
hartanya. Dan ia merasa ketakutan dari yang demikian. Lalu ia 
mencari apa yang dapat menolak ketakutannya. Yaitu: banyak haria. 
Sehingga, kalau mendapat bencana dengan segolongan dari hartanya, 
niscaya ia masih merasa cukup dengan yang lain. 


“Dan ini adalah ketakutan, yang tiada akan berhenti, dengan 
jumlah tertentu dari harta. Maka karena itulah, tiada bagi orang yang 
seperti demikian tempat berhenti, sampai ia memiliki semua yang 
dalam dunia. Dan karena itulah, Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


O 3020 


JW ALA 5 AAL VOA A 


(Manhuumaani laa yasyba'aani: a wa manhuumul- 
maali). 

Artinya: 

“Dua orang yang berselera, tiada akan kenyang; orang yang berselera 
ilmu dan orang yang berselera harta”. (1). 


(1). Dirawikan Ath-Thabrani dari Abi Mas'ud, dengan sanad dia'if. 


505 


Penyakit yang seperti ini, akan datang pada kecintaan memper- 
oleh kedudukan dan kemegahan pada hati orang-orang yang jauh dari 
tanah air dan negerinya. Ia tiada akan terlepas daripada mentakdirkan 
sesuatu sebab yang mengejutkannya dari tanah air. Atau yang 
mengejutkan mereka dari tanah air mereka, kepada tanah-airnya. Dan 
ia memerlukan kepada pertolongan mereka. 


Manakala yang demikian itu mungkin dan keperluannya kepada 
mereka tidak mustahil menurut zahiriah, niscaya adalah kegembiraan 
dan kesenangan bagi diri, dengan tegaknya kemegahan pada hati 
mereka. Karena padanya terdapat keamanan dari ketakutan itu. 


Adapun sebab kedua yang tersembunyi itu dan yang lebih kuat, 
ialah, bahwa roh itu adalah urusan ke-Tuhan-an (amrun rabbaniy- - 
yun), yang telah disifatkan demikian oleh Allah Ta'ala. Karena 
Ia-Subhanahu wa Ta'ala-berfirman: 


i AAN je: PON ah | Na end 
sa aa Aeon T> - a LA AN uan, 
(Wa yas-aluunaka 'anir-ruuhi, gulir-ruuhu min amri rabbii). 


Artinya : 


"Mereka bertanya kepada engkau tentang roh. Jawablah: roh itu 
termasuk urusan Tuhan”. S. Al-Isra‘, ayat 85. 


Dan arti urusan ke-Tuhan-an itu, ialah: termasuk rahasia ilmu 
mukasyafah. Dan tidak mudah melahirkannya. Karena tidak dilahir- 
kan oleh Rasulullah s.a.w. (1). 


Akan tetapi, anda sebelum mengetahui yang demikian, anda 
tahu, bahwa hati itu mempunyai kecenderungan kepada sifat-sifat 
kebinatangan, seperti: makan dan bersetubuh. Dan kepada sifat-sifat 
kebuasan, seperti: membunuh, memukul dan menyakiti. Dan kepada 
sifat-sifat kesetanan, seperti: tipu-daya, menipu dan menyesatkan. Dan 
kepada sifat-sifat ke-Tuhan-an, seperti: tekabur, keperkasaan, pemak- 
saan dan mencari ketinggian. 


Yang demikian, karena hati itu tersusun dari asal-usul yang 
bermacam-macam, yang panjang penguraian dan penafsirannya. Maka 
hati, lantaran padanya termasuk urusan ke-Tuhan-an, maka ia 
mencintai ke-Tuhan-an dengan tabiatnya. Dan arti ke-Tuhan-an, 
ialah: Ke-esa-an dengan kesempurnaan dan ke-sendiri-an dengan 
wujud, atas jalan berdiri-sendiri Cistigla). Maka kesempurnaan itu 


(1). Dirawikan Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud. 


506 


menjadi sebahagian dari sifat-sifat ke-Tuhan-an. Lalu kesempurnaan 
itu menurut tabiatnya, disukai oleh manusia. Dan kesempurnaan itu 
dengan ke-sendiri-an wujud (adanya). Maka sesungguhnya perkongsi- 
an (musyarakah) pada wujud itu-sudah pasti-suatu kekurangan. 


Kesempurnaan matahari, adalah: bahwa matahari itu adanya 
sendirian. Maka jikalau ada matahari lain bersama matahari, niscaya 
adalah yang demikian itu, suatu kekurangan pada diri matahari. 
Karena dia tidak sendirian dengan kesempurnaan arti ke-miatahari-an. 
Dan yang sendirian dengan wujud, ialah: ALLAH TA'ALA. Karena 
tidak ada bersamaNya yang wujud, selain Dia. Karena apa yang selain 
Dia itu, adalah suatu bekas dari bekas-bekas OudrahNya, yang tidak 
dapat berdiri sendiri. Akan tetapi berdiri dengan Dia. Maka tidaklah 
yang lain itu maujud (yang berwujud) bersama Dia. Karena 
ke-bersamaan itu mengharuskan persamaan pada tingkat. Dan 
persamaan pada tingkat itu suatu kekurangan pada kesempurnaan. 
Bahkan yang sempurna (al-kamil) itu, ialah: siapa yang tiada 
bandingan pada tingkatnya. Dan sebagaimana memancarnya sinar 
matahari pada semua tepi ufuk, tidaklah suatu kekurangan pada 
matahari, bahkan adalah termasuk dari jumlah kesempurnaannya. 
Dan sesungguhnya kekurangan matahari itu, ialah: dengan adanya 
matahari lain, yang menyamainya pada tingkat, serta tidak diperlukan 
kepadanya. Maka begitu pulalah adanya tiap-tiap sesuatu dalam alam 
itu, kembali kepada memancarnya nur (cahaya) OUDRAH. Maka 
sesuatu itu adalah pengikut dan tidaklah yang diikuti. 


Jadi, arti ke-Tuhan-an, ialah: sendirian dengan wujud. Dan 
itulah kesempurnaan. Dan tiap-tiap manusia, menurut tabiatnya, 
menyukai (mencintai), supaya ada ia sendirian dengan kesempurnaan. 
Dan karena itulah, setengah masya-ikh (guru-guru) sufi, mengatakan: 
”Tidaklah dari seorang manusiapun, melainkan pada batinnya itu, 
apa yang ditegaskan oleh Fir'aun dengan ucapannya: “Akulah 
tuhanmu yang tertinggi” (2). 


Akan tetapi, manusia itu tidak memperoleh jalan untuk yang 
demikian. Dan itu adalah kata setengah masya-ikh tadi. Sesungguh- 
nya, perhambaan itu paksaan atas diri dan ke-Tuhan-an itu disukai 
dengan tabiat. Dan yang demikian, karena titikan ke-Tuhan-an yang 
di-isyaratkan oleh firman Allah Ta'ala: 


“3 
ho Hp rana 


(2). Ucapan Fir'aun itu, tersebut daa Ai-Our-anul- Karim, yaitu: Ana rabbukumul'- 
@laa”. S. An-Nazi'at, ayat 24. 


507 - 


-Quli 'rruuhu min amri Rabbi i”. (3). 


Akan tetapi, tatkala diri manusia itu lemah daripada aaa 
penghabisan kesempurnaah, niscaya nafsu syahwatnya, tidak jatuh 
bagi kesempurnaan. Maka ia mencintai kesempurnaan, merindui 
kesempurnaan dan merasa lazat karena kelazatan kesempurnaan. 
Tidak karena pengertian yang lain, dibalik kesempurnaan itu. 


Dan setiap yang maujud (yang ada) itu, mencintai dirinya dan 
untuk kesempurnaan dirinya. Dan memarahi kebinasaan . yang 
meniadakan dirinya atau meniadakan sifat kesempurnaan dari dirinya. 


Dan sesungguhnya kesempurnaan itu gdalah sesudah selamat 
ke-sendiri-an dengan wujud, pada menguasai atas segala yang maujud. 
Maka kesempurnaan yang lebih sempurna (mahasempurna), ialah: 
Adanya yang lain dari engkau itu. berasal dari engkau. Maka jikalau 
yang lain itu adanya tidak dari engkau, maka bahwa ada engkau itu 
menguasainya. Lalu jadilah penguasaan atas tiap-tiap sesuatu itu 
disukai menurut tabiat. Karena penguasaan itu semacam kesempurna- 
an. Dan tiap-tiap yang maujud itu mengenal dirinya. Maka ia 
mencintai dirinya dan mencintai kesempurnaan dirinya, serta merasa 
lazat dengan demikian. Hanya penguasaan atas sesuatu itu, ialah 
dengan mampu (gudrah) mempengaruhi dan mengobahnya menurut 
kemauan. Dan adanya sesuatu itu di bawah perintah engkau, yang 
engkau membulak-baliknya menurut kehendak engkau. 


Maka yang paling disukai manusia, jalah bahwa ia mempunyai 
kekuasaan atas tiap-tiap sesuatu yang ada bersamanya. Hanya yang 
ada itu (al-maujudat), terbagi kepada: yang tidak menerima perobah- - 
an pada dirinya, seperti: Zat Allah Ta'ala dan Sifatnya. Dan kepada 
yang menerima perobahan. Akan tetapi ia tidak dikuasai oleh 
kemampuan (kesanggupan) makluk, seperti: cakrawala, bintang-bin- 
tang, alam malaikat tinggi, diri malakut tinggi, diri malaikat-malaikat, 
jin dan setan. Dan seperti: gunung dan laut dan yang di bawak 
gunung da laut. Dan kepada yang menerima perobahan, dengan 
kemampuan hamba Allah, seperti: bumi dan bahagian-bahagiannya 
dan apa yang pada bumi, dari barang-barang tambang, tumbuh-tum- 
buhan dan hewan. Dan termasuk dari jumlah tersebut ini, hari 
manusia. Maka sesungguhnya hati manusia itu, menerima pengaruh 
dan perobahan, seperti tubuhnya dan tubuh binatang-binatang. 


Jadi, yang maujud itu terbagi kepada: yang dikuasai manusia 
berbuat padanya, seperti: bumi. Dan kepada: yang tidak dikuasai 


Bd 
(3). Ayat itu, yang tersebut pada .S. Al-Isra’, ayat 85, artinya: ''Katakanlah! Roh itu 
termasuk urusan Tuhanku" sebagaimana baru saja diterangkan di atas. (Peny.). 


manusia, seperti: Zat Allah Ta'ala, malaikat-malaikat dan langit. 
Manusia itu menyukai untuk menguasai langit dengan: ilmu pengeta- 
huan, keliputan pengetahuannya dan mengetahui rahasia-rahasianya. 
Sesungguhnya yang demikian itu semacam penguasaan. Karena yang 
diketahui, yang meliputi pengetahuannya, adalah seperti orang yang 
masuk di bawah ilmu. Dan orang yang berilmu itu adalah seperti 
orang yang menguasainya. 

Maka karena itulah ia menyukai mengenal Allah Ta'ala, 
malaikat-malaikat, cakrawala, bintang-bintang, semua keajaiban la- 
ngit, semua keajaiban laut, gunung-gunung dan lainnya. Karena yang 
demikian itu semacam penguasaan atasnya. Dan penguasaan itu 
semacam kesempurnaan. Dan ini menyerupai dengan keinginan orang 
yang lemah dari perusahaan yang ajaib (yang mengherankan), untuk 
mengetahui jalan perusahaan padanya. Seperti orang yang lemah dari 
meletakkan catur, maka kadang-kadang ia ingin (merindukan) untuk 
mengetahui permainan catur. Dan bagaimana catur itu diletakkan. 
Dan seperti orang yang melihat perusahaan yang menakjubkan pada 
ilmu ukur (hindasah) atau permainan sunglap atau menarik barang 
berat atau lainnya. . 

la merasa pada dirinya sebahagian kelemahan dan pendek 
tenaga padanya. Akan tetapi, ia rindu untuk mengetahui caranya. 
Lalu ia merasa sakit dengan sebahagian kelemahan dan merasa enak 
dengan kesempurnaan ilmu, jikalau ia mengetahuinya. 


Adapun bahagian kedua, yaitu: bumi yang dikuasai oleh ummat 
manusia. Maka manusia itu menurut tabiatnya, menyukai untuk 
menguasai bumi itu, dengan kekuasaan kepada berbuat padanya, 
bagaimana yang dikehendakinya. 


Bumi itu dua bahagian: tubuh Gasad) dan rok (nyawa). 


Adapun jasad bahagian pertama, maka yaitu: dirhan, dinar dan 
harta benda lainnya. Maka haruslah manusia itu menguasainya. Ia 
berbuat pada jasad itu, apa yang dikehendakinya, dari mengangkat 
dan meletakkan, menyerahkan dan tidak mau menyerahkan. Maka 
yang demikian itu adalah: kekuasaan (gudrah). Dan kekuasaan itu 
- suatu kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu termasuk sifat ke-Tuhan- 
an. Dan ke-Tuhan-an itu disukai (dicintai) dengan tabiat. 


Maka karena itulah, manusia menyukai harta, walaupun ia tidak 
memerlukan kepada harta tersebut untuk pakaiannya, makanannya 
dan nafsu syahwat dirinya. Dan seperti itu pula, mencari perbudakan 
hamba-sahaya dan perbudakan orang-orang yang merdeka, walaupun 
dengan paksaan dan kekerasan. Sehingga ia berbuat pada tubuh 


509 


mereka dan diri mereka dengan mengambil manfa'atnya, walaupun ia 
tidak memiliki hati mereka. Karena hati mereka itu, kadang-kadang 
tidak mempercayai kesempurnaan orang itu, sehingga ia jadi dikasihi 
oleh hati mereka. Dan tegaklah paksaan untuk kedudukan orang 
tersebut pada hati mereka. Maka pelayanan paksaan juga enak, 
karena ada padanya kekuasaan. 


Bahagian Kedua: Diri anak Adam dan hatinya. Yaitu: Yang 
paling bernilai dari apa yang ada di atas permukaan bumi. Maka 
manusia itu menyukai untuk mempunyai kekuasaan dan kemampuan 
atas diri dan hati anak Adam itu. Supaya bermanfa'at baginya dan 
berbuat di bawah petunjuk dan kehendaknya. Karena pada yang 
demikian itu terdapat kesempurnaan kekuasaan dan penyerupaan 
dengan sifat ke-Tuhan-an. 


Dan hati manusia itu, sesungguhnya dapat dimanfaatkan, 
disebabkan kecintaan. Dan hati manusia itu tidak akan cinta, selain 
disebabkan kepercayaan akan kesempurnaan yang dicintainya. Maka 
tiap-tiap kesempurnaan itu dicintai. Karena kesempurnaan termasuk 
sebahagian sifat-sifat ke-Tuhan-an. Dan sifat-sifat ke-Tuhan-an itu 
semua dicintai dengan tabiat. Karena pengertian ke-Tuhan-an itu 
termasuk dalam jumlah pengertian manusia. Yaitu: Yang tidak akan 
busuk oleh mati. Lalu ditiadakannya. Dan tidak akan dikuasai oleh 
tanah, lalu dimakannya. Sesungguhnya manusia itu tempat iman dan 
ma'rifah. Dan itulah, yang menyampaikan kepada menemui Allah 
Ta'ala dan yang berjalan kepadaNya. 


Jadi, arti kemegahan itu membuat hati manusia bekerja, tanpa 
upah. Dan siapa yang mempunyai hati menusia yang bekerja baginya, 
tanpa upah, niscaya adalah ia mempunyai kemampuan dan kekuasaan 
pada hati manusia. Kemampuan dan kekuasaan itu suatu kesempur- 
naan. Dan itu termasuk dari sifat-sifat ke-Tuhanzan. 


Jadi, yang dikasihi oleh hati manusia menurut tabiatnya, ialah: 
Kesempurnaan dengan ilmu dan kekuasaan. Harta dan kemegahan 
itu termasuk dari sebab-sebab kekuasaan, Dan tiada berkesudahan 
bagi yang diketahui dan tiada berkesudahan bagi yang dikuasai. Dan 
selama ada yang diketahui atau yang dikuasai, maka kerinduan 
(keinginan) itu tiada akan berhenti. Dan kekurangan itu tiada akan 
hilang. Dan karena itulah, Nabi s.a.w. bersabda: 


“1. “0301 
AN Hasan 


' (Manhuu-maani laa yasy-ba'aani). 


510 


Artinya: 
"Dua orang yang berselera, tiada akan kenyang”. 


Jadi, yang dicari oleh hati, ialah: kesempurnaan. Dan kesempur- 
naan itu, ialah: dengan ilmu dan kekuasaan. Berlebih-kurangnya 
tingkat pada yang demikian itu, tidak terbatas. Maka kegembiraan 
dan kesenangan setiap manusia itu, sekadar apa yang diperolehnya 
dari kesempurnaan. 


Maka inilah sebabnya tentang keadaan ilmu, harta dan 
kemegahan itu disukai (dicintai). Dan itulah suatu keadaan, dibalik 
adanya itu disukai, untuk. sampai tercapainya nafsu keinginan. Maka 
alasan tersebut, kadang-kadang terus tetap, serta telah hilangnya nafsu 
keinginan. Bahkan manusia itu menyukai (mencintai) di antara ilmu 
pengetahuan, apa yang tiada layak untuk menyampaikannya kepada 
maksud. Tetapi kadang-kadang luput (hilang) daripadanya sejumlah 
dari maksud-maksud dan nafsu-syahwat. Akan tetapi tabiat manusia 
menghendaki mencari ilmu pengetahuan pada semua yang ajaib-ajaib 
dan yang sulit-sulit. Karena pada ilmu pengetahuan itu ada 
. penguasaan pada yang diketahui. Dan itu adalah semacam kesem- 
purnaan, yang termasuk dari sifat-sifat ke-Tuhan-an. Maka jadilah 
yang demikian itu disukai (dicintai) dengan tabiat. Hanya, pada 
kesukaan (kecintaan) kesempurnaan ilmu pengetahuan dan kekuasaan 
itu terdapat kesalahan-kesalahan, yang tak boleh tidak, daripada ' 
penjelasan insya Allah Ta'ala. 


PENJELASAN: Kesempurnaan hakiki dan kesempurnaan bayangan 
yang tiada hakikat baginya. 


Sesungguhnya anda telah mengetahui, bahwa tiada kesempurna- 
an sesudah hilangnya ke-sendiri-an dengan wujud, selain pada 
iimu-pengetahuan dan kekuasaan. Tetapi, kesempurnaan hakiki 
padanya itu, bercampur dengan kesempurnaan bayangan. 


Penjelasannya, ialah, bahwa kesempurnaan ilmu itu, bagi Allah 
Ta'ala, Dan yang demikian itu, dari: riga segi: . 

Pertama: Dari segi banyaknya yang diketahui dan meluasnya. 
-Maka ilmu Allah Taʻala itu meliputi dengan semua yang diketahui. 
Maka karena itulah, setiap kali ilmu-pengetahuan hamba bertambah 
banyak, niscaya ia bertambah dekat kepada Allah Ta'ala. 


(1). Hadits ini dirawikan Ath-Thabrani dari Abi Mas'ud, dengan sanad dlaʻif, ` 
Dan telah diterangkan di atas, yaitu: yang tidak kenyang-kenyang, ialah: orang 
yang berselera ilmu dan yang berselera harta”. 


511 ` 


Kedua: Dari segi menyangkutnya ilmu dengan yang di-ilmu-i 
(yang diketahui), menurut apa yang dengan ilmu itu. Dan keadaan 
ilmu itu terbuka bagi Allah dengan sangat sempurna. Maka semua 
. yang diketahui (di-ilmu-i) itu terbuka bagi Allah Ta'ala, dengan sangat 
sempurna macam-macamnya pembukaan, menurut apa yang sebenar- 
nya kepada Allah Ta'ala. 


Maka karena itulah, manakala ilmu pengetahuan hamba itu 
lebih jelas, lebih yakin, lebih benar dan lebih bersesuaian bagi yang 
diketahui pada penguraian-penguraian sifat ilmu, niscaya adalah ia 
lebih mendekati kepada Allah Ta'ala. 


Ketiga: Dari segi kekalnya ilmu untuk selama-lamanya, dari segi 
tidak berobah dan tidak hilang. Maka sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala 
itu kekal, tiada tergambar akan berobah. Maka seperti itu pulalah, 
manakala ada ilmu pengetahuan hamba dengan ma'lumat (pengetahu- 
an yang diketahui) itu, tiada menerima perobahan dan pertukaran, 
niscaya adalah ia lebih mendekati kepada Allah Ta'ala. 


Ma'lumat (pengetahuan yang diketahui) itu dua bahagian: yang 
berobah-obah (mutaghayyirat) dan yang tidak berobah-robah (azaliy- 
yaar). 


Adapun yang mutaghayyirat, maka contohnya, ialah: ilmu 
(tahu) dengan adanya si Zaid di rumah. Maka. itu adalah ilmu 
(pengetahuan), yang ada baginya yang diketahui (yang dimaklumi). 
Akan tetapi akan tergambar, bahwa si Zaid itu akan keluar dari 
rumah.Dan tetap keyakinan adanya si Zaid itu di rumah, sebagaimana 
ia telah ada, lalu akan bertukar dengan tidak tahu. Maka itu adalah 
suatu kekurangan, tidak suatu kesempurnaan. 


Maka setiap kali, anda berkeyakinan dengan suatu keyakinan 
yang bersesuaian dengan kebenaran dan anda menggambarkan, bahwa 
yang diyakini itu akan bertukar dari apa yang telah anda yakini, 
niscaya adalah anda dengan keadaan berputarnya kesempurnaan anda 
kepada kekurangan. Dan kembalilah pengetahuan anda kepada 
kebodohan. 


Dan dapat dihubungi dengan contoh ini, semua perobahan alam 
dunia. Umpamanya, seperti pengetahuan anda dengan ketinggian 
gunung, pengukuran bumi, bilangan negeri dan berjauhan di antara 
negeri-negeri itu dengan mil dan farsakh (1). Dan apa-apa yang lain, 
yang disebutkan pada perjalanan-perjalanan dan kerajaan-kerajaan. 


Bai 
(1). Farsakh, ukurang panjang, dimana satu farsakh, sejaih tiga mil. 


512 


Begitu pula pengetahuan dengan bahasa-bahasa yang menjadi | 
istilah-istilah, yang akan berobah dengan perobahan masa, bangsa dan 
.kebiasaan. 


Maka inilah ilmu-pengetahuan, yang ma'lumatnya (yang diketa- 
hui daripadanya), adalah seperti: air raksa, yang berobah dari suatu 
keadaan kepada suatu keadaan. Maka tidak adalah padanya 
kesempurnaan, selain pada waktu itu. Dan tiada akan kekal sempurna 
di dalam hati. 


Bahagian kedua, yaitu ma'luumaat azaliyyat. Yaitu: Jawaazul 
jaaizaat (boleh ada atau tidaknya apa yang boleh ada atau tidaknya), 
wujuubul-waajibaat (wajib adanya apa yang wajib adanya) dan 
istihaalatul-mustahiilaat (mustahil adanya apa yang mustahil adanya). 


Maka inilah ma'luumaat azaliyyaat yang abadi! Karena sekali- 
kali tiada mustahil yang wajib adanya itu akan jaiz (boleh ada atau 
tidaknya). Yang jaiz itu tiada mustahil akan mustahil. Dan yang 
mustahil itu tiada mustahil akan wajib. 


Maka setiap bahagian ini masuk dalam ma'rifah Allah, apa yang 
wajib bagiNya, apa yang mustahil pada sifat-sifatNya dan yang jaiz 
pada alaf Nya (perbuatan-perbuatanNya). 

Maka ilmu yang menyangkut dengan Allah Ta'ala, dengan sifat- 
sifatNya, af'alNya dan HikmahNya pada alam malakut langit dan 
bumi, susunan dunia dan akhirat dan apa yang berhubungan dengan 
yang tersebut, adalah kesempurnaan hakiki, yang mendekatkan orang 
yang bersifat demikian kepada Allah Ta'ala. Dan akan kekal sebagai 
kesempurnaan bagi jiwa sesudah mati. 

Adalah ma'rifah ini nur (cahaya) bagi orang-orang yang “arif 
Wang berilmu ma'rifat) sesudah mati, yang berjalan di hadapan 
mereka dan di kanan mereka. Mereka berdo'a" 


2 lL 0 24 LK 
LAS 
(Robbanaa atmim lanaa nuuranaa). 
Artinya: 
“Wahai Tuhan kami! Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami”. (2). 


Artinya adalah ma'rifah tersebut modal yang akan menyampaikan 
kepada tersingkapnya, apa yang tiada tersingkap di dunia, sebagaima- 


(2). Kata-kata ini, sesuai dengan yang tersebut dalam Al-Gur-anul-Karim, ayat 8, surat 
At-Tahrim. 


513 


na orang yang bersamanya pelita yang tersembunyi. Maka bolehlah 
yang demikian itu, menjadikan sebab untuk penambahan cahaya 
dengah pelita yang lain, yang akan diambil cahaya daripadanya. Maka . 
akan sempurnalah cahaya itu dengan cahaya yang tersembunyi tadi, 
sebagai jalan menyempurnakan. Dan orang yang tiada padanya pokok 
pelita, maka tiada harapan baginya pada yang demikian. 

Maka orang yang tiada padanya pokok ma'rifah (pokok 
pengenalan) Allah Ta'ala, niscaya tiada baginya harapan pada cahaya 
tersebut. Maka kekallah dia seperti orang, yang seumpama dia dalam 
`- kegelapan, yang tiada jalan ke luar daripadanya. Bahkan "keadaan 
mereka, sebagai kegelapan di laut yang dalam, dipukul gelombang 
demi gelombang, di atasnya awan (gelap) dan kegelapan itu tindih 
bertindih” (1). 

Jadi, tiada kebahagiaan, selain pada ma'rifah (mengenal) Allah 
Ta'ala. Adapun selain itu dari ma'rifah-ma'rifah yang -lain, maka 
sebahagian daripadanya, tiada mempunyai faedah sama-sekali, seperti: 
mengenal pantun, keturunan-keturunan orang Arab dan lainnya. 


Sebahagian daripadanya, bermanfa'at pada menolong mengenal 
(ma'rifah) Allah Ta'ala, seperti: mengetahui bahasa Arab, tafsir, fikih 
dan hadits. Maka mengetahui bahasa Arab itu menolong kepada 
mengetahui tafsir Al-Gur-an. Dan mengetahui tafsir itu, menolong 
kepada mengetahui apa yang dalam Al-Our-an, dari cara ibadah dan 
amal, yang akan memfaedahkan pembersihan jiwa. Dan mengetahui 
jalan pembersihan jiwa itu, memfaedahkan persiapan jiwa untuk 
menerima hidayah (petunjuk) kepada mengenal (ma'rifah) Allah 
Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firmanNya: 


` ” 
x RA SAS 
(Qad Aflahaa man zakkaa-haa). 
Artinya: 
“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan (jiwa) nya”. 
| S. Asy-Syams, ayat 9. 
Allah “Azza wa Jalla berfirman: H 


Me C A - HL AAA KS AAA HG 


- (Wal-ladzjina jaa fiinaa, la-nahdiyan-nahum subulanaa). 


| (1). Apa yang tersebut ini, sesuai dengan bunyi ayat 40, dari S. An-Nur. (Peny.) 


514 


Artinya: 


Dan orang-orang yang berjuang dalam (urusan) Kami, niscaya akan 
Kami tunjukkan kepada mereka jalan Kami” 
s. Al-'Ankabut, ayat 69. 


Maka adalah jumlah ma'rifah-ma'rifah ini, Sebagai jalan 
(wasilah) kepada meyakini ma'rifan (mengenal) Allah Ta'ala. 


Sesungguhnya kesempurnaan itu'pada mengenai Allah, mengenal 
sifat-sifatNya dan af'alNya. Dan terkandung di dalamnya semua 
ma'rifah yang meliputi dengan segala yang ada (al-maujudat). Karena 
al-maujudat itu semua, adalah dari af'alNya. Maka siapa yang 
mengetahuinya, dari segi al-maujudat itu afal Allah Ta'ala dan dari 
segi terikatnya dengan gudrah, iradah dan hikmah, maka itu adalah 
termasuk dari kesempurnaan ma'rifah (mengenal) Allah Ta'ala. 


Dan inilah hukum kesempurnaan ilmu yang telah kami sebutkan 
dahulu, walaupun tidak layak dengan hukum kemegahan dan ria. 
Akan tetapi, telah kami membentangkannya, untuk kesempurnaan 
bahagian-bahagian kesempurnaan itu. 


Adapun gudrah, maka tak ada padanya kesempurnaan hakiki 
bagi hamba. Akan tetapi, bagi hamba itu ilmu hakiki. Dan hamba itu 
tidak mempunyai gudrah hakiki. Dan sesungguhnya gudrah hakiki itu 
bagi Allah. Dan apa yang terjadi dari segala sesuatu di belakang 
iradah hamba, gudrah dan geraknya, maka itu terjadi dengan 
dijadikan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana telah kami tegaskan pada 
Kitab Sabar dan Syukur dan Kitab Tawakkal dan pada berbagai 
tempat dari Rubu’ Yang Melepaskan”. 


Maka kesempurnaan ilmu itu kekal bersama hamba sesudah 
mati. Dan akan menyampaikannya kepada Allah Ta'ala. 


Adapun kesempurnaan gudrah itu, maka tidak benar hamba itu 
mempunyai kesempurnaan, dari segi gudrah, dibandingkan kepada 
masa sekarang. Dan gudrah itu jalan baginya kepada kesempurnaan 
ilmu, seperti keselamatan dua kaki tangannya, kekuatan tangannya 
untuk memegang, kakinya untuk berjalan dan pancaindranya untuk 
mengetahui. Maka kekuatan ini adalah alat untuk menyampaikan 
kepada hakikat kesempurnaan ilmu. Kadang-kadang. memerlukan 
pada kesempurnaan kekuatan ini, kepada kemampuan (gudrah) 
dengan harta dan kemegahan untuk menyampaikannya kepada 
makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Dan yang demikian 
itu, kepada kadar yang dimaklumi. Maka jikalau tidak dipakaikannya 
untuk menyampaikannya kepada ma'rifah keagungan Allah Ta'ala,. 


515. 


maka tiadalah sekali-kali kebajikan padanya. Kecuali dari segi 
kelazatan yang sekarang, yang akan berlalu (habis) pada masa dekat. 
Dan siapa yang menyangka demikian itu suatu kesempurnaan, maka 
sesungguhnya dia itu bodoh. 


Maka makhluk, kebanyakannya binasa pada kesengsaraan 
kebodohan ini. Mereka itu menyangka, bahwa kekuasaan atas tubuh 
manusia dengan paksaan marah, atas benda-benda harta dengan 
keluasan kekayaan dan atas penghormatan hati manusia dengan 
meluasnya kemegahan itu, suatu kesempurnaan. Maka manakala 
mereka berkeyakinan yang demikian, niscaya mereka mencintainya 
(menyukainya). Manakala mereka mencintainya, niscaya mereka akan 
mencarinya. Dan manakala mereka mencarinya, niscaya mereka akan 
sibuk dengan yang demikian dan akan binasa. Lalu mereka 
melupakan kesempurnaan hakiki, yang mewajibkan kedekatan kepada 
Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatNya. Yaitu: ilmu dan kemerdeka- 
an. 


Adapun ilmu, maka apa yang telah kami sebutkan dahulu dari 
ma'rifah (mengenal) Allah Ta'ala. Adapun kemerdekaan, maka yaitu, 
kelepasan dari tawanan nafsu-syahwat, dari kesusahan dunia dan 
menguasainya dengan paksaan. Karena menyerupakan dengan malai- 
kat-malaikat yang tidak dapat dilompati oleh nafsu-syahwat dan tidak 
dikenakan oleh kemarahan. Maka penolakan bekas-bekas nafsu-syah- 
wat dan kemarahan dari jiwa itu, termasuk kesempurnaan yang 
menjadi sebahagian sifat malaikat. 


Dan termasuk sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, ialah: 
mustahil berobah dan membekas padaNya. Maka siapa yang berada 
lebih jauh dari perobahan dan pembekasan dengan hal-hal mendatang, 
niscaya adalah ia lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Dan ia lebih 
menyerupai dengan malaikat. Dan kedudukannya di sisi Allah lebih 
tinggi: i 

Dan inilah kesempurnaan ketiga, selain kesempurnaan ilmu dan 
kekuasaan (gudrah). Dan kami tidak membentangkan kesempurnaan 
ketiga itu pada bahagian-bahagian kesempurnaan, karena hakikatnya 
kembali kepada tidak dan kekurangan. Karena perobahan itu suatu 
kekurangan. Karena kekurangan adalah ibarat, dari tidak adanya sifat 
yang ada dan binasanya. Dan kebinasaan itu suatu kekurangan pada 
kelazatan dan pada sifat kesempurnaan. 


Jadi, kesempurnaan itu tiga, kalau kita hitung, tiada perobahan 
dengan nafsu syahwat dan tiada mematuhi kepada nafsu-syahwat itu, 
suatu kesempurnaan, seperti kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan 


516 


kemerdekaan. Dan aku maksudkan, ialah: tiada perbudakan bagi 
nafsu-syahwat dan kehendak sebab-sebab duniawi. 


Kesempurnaan kemampuan bagi hamba itu, jalan kepada 
pengusahaan kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan kemerdekaan. 
Dan tiada jalan bagi yang demikian, kepada pengusahaan kesempur- 
naan kemampuan, yang terus ada sesudah matinya. Karena kemam- 
puannya kepada benda-benda harta dan kepada penggunaan hati dan 
badan manusia, akan terputus dengan kematian. Dari ma'rifah serta 
kemerdekaannya, fiada akan terus tiada, dengan kematian. Akan 
tetapi, akan kekal sebagai kesempurnaan padanya dan jalan kepada 
kedekatan kepada Allah Ta'ala. 


Maka perhatikanlah, bagaimana berputarnya orang-orang bodoh 
dan menelengkup atas mukanya, sebagaimana telengkupnya orang- 
orang buta. Lalu mereka menghadap kepada mencari kesempurnaan 
kemampuan dengan kemegahan dan harta. Dan itu, kesempurnaan 
yang tiada akan selamat. Dan jikalau selamat, maka tiada akan kekal. 
Dan mereka berpaling dari kesempurnaan kemerdekaan dan ilmu, 
dimana apabila berhasil, niscaya akan abadi, yang tiada akan 
putus-putus. Dan merekalah orang-orang yang membeli kehidupan 
dunia dengan akhirat. Maka tidak syak lagi, tidak akan diringankan 
azab dari mereka. Mereka tiada akan ditolong. Dan mereka tiada, 
memahami firman Allah Ta'ala: | 


2, “1 aa Tedi kaai 
i I o ` . 
KA PIA 


(Al-maalu wal-banuuna ziinatul-hayaatid-dun-ya wal-bagiy-yatush- 
shaali-haatu khairun 'inda rabbika wa khairun amalaa). 


Artinya: 


"Kekayaan dan Pa adalah perhiasan kehidupan dunia dan 
pekerjaan baik yang kekal lebih baik pahalanya pada sisi Tuhan 
engkau dan pengharapan yang iebih elok”. 


S. Al-Kahf, ayat 46. 


Maka ilmu dan kemerdekaan, adalah sisa-sisa amalan yang baik, 
yang akan kekal sebagai kesempurnaan pada jiwa. Harta dan 


517 


kemegahan itu yang akan berlalu (habis) pada waktu dekat. Yaitu, 
seperti yang dicontohkan oleh Allah Ta'ala, dimana Ia berfirman: 


SANTAI 


sZ 9y I7 
MU ASN de Ana 
ez? 
ariin DA LG a E 


(Innamaa matsalul-hayaatiddun-ya, ka-maa-in anzal-naahu minas-sa- 
maa-i, fakh-talatha bihi nabaatul-ardli). 


Artinya: 


"Perumpamaan kehidupan dunia ini, ialah sebagoi air hujan yang 
Kami turunkan dari langit, lalu tumbuh karenanya tanam-tanaman 
bumi”. 

S. Yunus, ayat 24. 


Allah Ta'ala berfirman: 


Pa 13 Pd yor? 17 KALA ap 3 
KN, ASAM NA De 
20 ban Pad LI. 


Sa EDE IEN MA PNG ag MAKAN 


(Wadi-rib lahum matsalal-hayaatid-dun-ya ka-maa-in anzalaaahu 
minas-samaa-i, fakh-talatha bihi nabaa-tul-ardli, fa-ash-ba-ha hasyii- 
man tadz-ruuhur-riyaah). e 


Artinya: 


"Dan buatlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia sebagai 
air hujan yang Kami turunkan dari langit (awan) dan karenanya 
tumbuh-tumbuhan. di bumi ini menjadi subur. Kemudian itu dia 
menjadi kering, diterbangkan angin”. 

S. Al-Kahf, ayat 45. 


"Tiap-tiap apa yang diterbangkan oleh angin kematian, maka 
adalah kembang kehidupan dunia. Dan tiap-tiap apa yang tidak 
diputuskan oleh kematian, maka adalah sisa-sisa amalan yang baik. 


Maka dengan ini, anda telah mengetahui, bahwa kesempurnaan 
kemampuan dengan harta” dan kemegahan, adalah kesempurnaan 
sangkaan (bayangan), tiada mempunyai dasar. Dan orang yang 
membataskan waktunya untuk mencarinya dan menyangka bahwa itu 


518 


yang dimaksud, maka orang itu bodoh. Dan kepada yang demikian 
itulah, diisyaratkan oleh Abuth-Thayyih Al-Mutanabbi, dengan 
madahnya: 


Orang yang menggunakan jamnya, 
pada mengumpulkan harta, 
karena takut papa, 

maka dia telah berbuat papa. 


Kecuali, sekedar dari harta dan kemegahan itu yang akan 
menyampaikan kepada: kesempurnaan hakiki. 


Wahai Allah Tuhan kami! Jadikanlah kami termasuk orang 
yang Engkau beri taufig kepada kebajikan dan Engkau beri petunjuk, 
dengan kasih sayang Engkau! 


PENJELASAN: apa yang dipuji dari kecintaan kemegahan dan apa 
yang dicela. 


Manakala anda telah mengetahui, bahwa arti kemegahan itu 
memiliki hati manusia dan menguasainya, maka hukumnya, ialah: 
hukum memiliki harta. Maka kemegahan itu menjadi suatu mata 
benda dari mata benda-mata benda kehidupan dunia. Dan akan 
terputus dengan kematian seperti harta. Dan dunia itu tempat 
bercocok tanam bagi akhirat. Maka setiap yang dijadikan dalam 
dunia, mungkin akan diambil daripadanya, menjadi perbekalan bagi 
akhirat. Dan sebagaimana tak boleh tidak daripada sedikit harta 
urituk keperluan makanan, minuman dan pakaian, maka tak boleh 
tidak pula, daripada sedikit kemegahan untuk keperluan penghidupan 
bersama makhluk. Dan manusia, sebagaimana ia tidak terlepas dari 
makanan yang akan dimakannya, lalu boleh ia menyukai makanan itu 
atau harta yang akan dibelinya makanan itu, maka seperti itu pulalah 
manusia itu tidak terlepas dari keperluan kepada pelayan yang akan 
melayaninya, teman yang akan menolonginya, guru yang akan 
menunjuk jalan kepadanya dan. sultan (penguasa) yang akan 
menjagainya dan menolak daripadanya kezaliman orang-orang jahat. 
Maka kecintaannya, supaya ia mempunyai dalam hati pelayannya 
tempat yang akan mengajak pelayan itu kepada melayaninya, tidaklah 
tercela Kecintaannya supaya ia mempunyai dalam hati temannya 
tempat yang akan membaikkan persahabatan dan pertolongannya, 
tidaklah tercela. Kecintaannya supaya ia mempunyai dalam hati 
gurunya tempat, yang akan membaikkan petunjuk, pengajaran dan 
ketolongannya, tidaklah tercela. Dan kecintaannya supaya ia mempu- 


519 


nyai tempat dalam hati penguasanya, yang akan menggerakkannya 
oleh. yang demikian kepada penolakan kejahatan daripadanya, 
tidaklah tercela. Maka kemegahan itu sesungguhnya jalan kepada 
maksud seperti harta. Maka tiada perbedaan di antara kemegahan dan 
harta, selain, bahwa pemastian pada ini, akan membawa “kepada 
tidaknya harta dan kemegahan itu dengan benda-bendanya, yang 
menjadi kecintaannya. Akan tetapi, yang demikian itu berkedudukan 
sebagaimana kedudukan kecintaan manusia, bahwa mempunyai 
lempat buang air (kakus) di rumahnya. Karena ia memerlukan kepada 
tempat buang air itu, untuk gadla hajatnya (membuang air besar dan 
air kecil). Dan ia mengingini, bahwa jikalau ia tidak memerlukan 
kepada -gadla-hajat, lalu ia tidak memerlukan kepada tempat buang 
alr. ` 


Maka ini di atas pemastian tersebut, ia tidak mencintai tempat 
buang air. Maka tiap-tiap apa yang dikehendaki untuk menyampai- 
kan kepada yang dicintai, maka yang dicintai itulah yang dimaksud 
mencapainya. 


Perbedaan itu akan diperoleh dengan contoh yang Íain. Yaitu: 
bahwa seorang laki-laki kadang-kadang mencintai isterinya, dari segi, 
bahwa ia dapat menolak sisa nafsu-syahwatnya dengan isterinya itu, 
sebagaimana ia menolak ampas makanan dengan tempat buang air. 
Dan jikalau ia telah merasa cukup belanja nafsu-syahwatnya, niscaya 
ia akan meninggalkan isterinya, sebagaimana kalau ia telah merasa 
cukup dengan gadla-hajat, niscaya ia tiada akan masuk kamar buang 
air. Dan ia tiada akan berkeliling padanya. 


Kadang-kadang manusia itu, mencintai isterinya karena isteri itu 
sendiri, sebagai cintanya orang-orang yang asyik-maksyuk. Dan 
jikalau ia telah merasa cukup nafsu syahwatnya, maka ia terus kekal 
menyertainya karena perkawinannya. 


Maka inilah yang dinamai: cinta. Tidak yang pertama tadi. 


Begitu pula kemegahan dan harta. Kadang-kadang salah satu 
dari keduanya itu, dicintai, di atas dua cara tersebut. Maka 
mencintainya untuk mencapai kepentingan-kepentingan tubuh dengan 
kemegahan dan harta itu, tidak tercela. Dan mencintainya untuk demi 
kemegahan dan harta, pada yang melampaui kepentingan badan dan 
keperluannya itu, adalah tercela. Akan tetapi, orang yang bersifat 
demikian, tidak akan dikatakan fasik dan maksiat, selama kecintaan- 
nya itu tidak membawa kepada melakukan perbuatan maksiat. Dan 
selama tidak menyampaikannya kepada usaha tersebut, dengan 
kedustaan, penipuan dan mengerjakan perbuatan terlarang. Dan 


520 


selama ia tidak sampai kepada usahanya itu, dengan menggunakan 
ibadah keagamaan. Maka sampainya kepada kemegahan dan harta 
dengan menggunakan ibadah keagamaan itu, adalah penganiayaan 
kepada Agama. Dan itu haram. Dan kepada yang demikianlah, 
ditujukan arti ria yang terlarang, sebagaimana akan diterangkan nanti. 


Kalau anda berkata, bahwa orang mencari kedudukan dan 
kemegahan pada hati gurunya, pelayannya, temannya, sultannya dan 
orang yang ada hubungan urusan dengan dia itu, diperbolehkan 
mutlak, bagaimanapun adanya atau diperbolehkan kepada batas 
tertentu dengan cara tertentu, maka aku menjawab, bahwa yang 
demikian itu dicari di atas tiga cara: dua cara yang diperbolehkan 
dan satu cara yang dilarang. 


Adapun cara yang dilarang, maka yaitu: bahwa ia mencari 
tegaknya kedudukan pada hati mereka, dengan keyakinan mereka 
bahwa padanya ada suatu sifat (kelebihan), dimana ia tidak bersifat 
dengan sifat tersebut, seperti: ilmu, wara’ dan keturunan (nasab). 
Maka ia melahirkan kepada mereka itu, bahwa ia orang alawi 
(keturunan Ali bin Abi Talib, yakni: bangsa Said) atau orang yang 
berilmu atau orang wara”. Padahal, ia tidak seperti yang demikian. 


Maka ini adalah haram. Karena yang demikian itu bohong dan 
penipuan. Adakalanya dengan perkataan atau dengan perbuatan. 


Adapun salah satu dari dua yang diperbolehkan itu, ialah: 
bahwa ia mencari kedudukan dengan suatu sifat (kelebihan), dimana 
ia bersifat dengan sifat tersebut. Seperti kata Nabi Yusuf a.s., 
menurut apa yang diterangkan oleh Tuhan Rabbul-alamin: 


Ga S PN S 
P ONENE KAA 3 LL Ng AA aa 
69 | z A 2 IN 
Sa karl AIS 
(Qaalaj-“alnii ‘alaa khazaa-inil-ardli, innii hafiidhun “aliim). 


Artinya: 


“Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) 
karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 
berpengetahuan”. 

S. Yusuf, ayat 55. 


Yusuf a.s. itu mencari kedudukan pada hati pembesar Mesir, 
dengan mengatakan, bahwa ia pandai menjaga, lagi berpengetahuan. 
Lalu pembesar Mesir itu memerlukan kepada Yusuf a.s. Dan Yusuf 
itu benar pada perkataannya. 


521 


Kedua, bahwa dicarinya (diusahakannya) penyembunyian sesua- 
tu kekurangan dari kekurangan-kekurangannya dar. sesuatu perbuatar 
maksiat dari maksiat-maksiatnya. Sehingga tidak diketahui orang. 
Maka tidak: hilanglah kedudukannya dengan yang demikian. 


Maka ini juga diperbolehkan. Karena menjaga penutupan atas 
perbuatan-perbuatan keji itu diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan 
merusakkan penutupan itu dan melahirkan perbuatan kekejian. Dan 
ini, tak ada padanya penipuan. Akan tetapi, adalah menyumbat jalan, 
untuk diketahui, apa yang tak ada paedah pada mengetahuinya. 
Seperti crang yang menyembunyikan dari sultan (penguasa), bahwa ia 
meminum khamar (minuman yang memabukkan). Dan tidak dikata- 
kan kepadanya, bahwa dia itu orang wara” (orang yang menjaga diri 
dari perbuatan maksiat). 


Sesungguhnya katanya: ''Bahwa aku ini orang wara””, itu 
penipuan. Dan tidak ada pengakuannya dengan meminum, tidaklah 
mengharuskan orang percaya bahwa dia itu orang wara”. Akan tetapi, 
perkataan itu mencegah untuk dapat diketahui, bahwa dia itu 
meminum khamar. i 

Termasuk dalam jumlah yang terlarang, ialah: membaguskan 
shalat di hadapan penguasa. Supaya baik kepercayaannya kepadanya. 
Sesungguhnya yang demikian itu ria (memperlihatkan amal-ibadah 
kepada “orang lain). Dan dia itu penipu. Karena, agar orang 
menyangka, bahwa dia termasuk orang-orang ikhlas lagi khusuk 
karena Allah. Dan itu adalah berbuat ria dengan apa yang 
dikerjakannya. 


Bagaimana, maka dia menjadi orang yang ikhlas? Maka mencari 
kemegahan dengan jalan tersebut itu haram. Dan demikian juga 
dengan tiap-tiap perbuatan maksiat. Dan yang demikian itu berlaku, 
sebagaimana berlakunya mengusahakan harta haram, tanpa ada 
perbedaan. Dan sebagaimana tidak diperbolehkan ia memiliki harta 
orang lain, dengan penipuan pada harganya atau pada lainnya, maka 
tidak diperbolehkan pula ia memiliki hati orang lain (supaya 
mencintainya), dengan pemalsuan dan penipuan. Sesungguhnya 
memiliki hati orang itu lebih besar akibatnya daripada memiliki harta. 
PENJELASAN: sebab pada mencintai pujian dar sanjungan, senang- 

nya jiwa dengan pujian, kecenderungan tabiat (karakter) 

manusia kepadanya, marahnya jiwa kepada celaan dan larinya 
jiwa kepada celaan 


Ketahuilah, bahwa kecintaan (kesukaan) dipuji dan hati merasa 
tidak enak dengan pujian itu, mempunyai empat sebab: 


522 


i Sebab Pertama: yaitu yang lebih kuat, ialah: perasaan jiwa 
dengan kesempurnaan. Sesungguhnya kami telah menerangkan, bahwa :. 
kesempurnaan itu dicintai (disukai) orang. Dan tiap-tiap yang disukai, 
maka memperolehnya itu kesenangan. Manakala jiwa merasa dengan 
kesempurnaannya, niscaya ia merasa senang, tergerak dan merasai 
enak (lazat). Dan pujian itu, merasakan kepada jiwa orang yang 
dipuji dengan kesempurnaannya. Sesungguhnya sifat, dimana dengan 
sifat itu memperoleh pujian, maka tidak terlepas, adakalanya sifat itu 
jelas terang atau sifat itu diragukan. 


Jikalau sifat itu jelas, terang lagi dirasakan, niscaya kelazatan 
dengan sifat tersebut adalah kurang. Akan tetapi, tidak terlepas dari 
kelazatan, seperti pujian kepadanya, bahwa dia itu tinggi semampai, 
putih warnanya. 


Ini adalah semacam kesempurnaan. Akan tetapi, jiwa akan lupa 
daripadanya, lalu jiwa itu terlepas dari kelazatannya. Maka apabila 
jiwa itu merasakannya, riiscaya tidaklah terlepas datangnya perasaan, 
daripada datangnya kelazatan. 

Dan jikalau sifat itu termasuk yang datang kepadanya keraguan, 
maka kelazatan padanya adalah lebih besar. Seperti pujian kepadanya 
dengan kesempurnaan ilmu atau kesempurnaan wara’ atau dengan 
kebagusan mutlak. Maka sesungguhnya manusia, kadang-kadang ia 
ragu pada kesempurnaan kebaikannya, pada kesempurnaan ilmunya 
dan kesempurnaan wara'nya. Dan ia ingin hilangnya keraguan itu, 
dengan jadinya ia berkeyakinan, bahwa keadaannya, tiada bandingan 
pada hal-hal yang tersebut di atas. Karena jiwanya tenteram kepada 
yang demikian. 


Maka apabila orang lain menyebutkannya, niscaya yang demiki- 
an itu mendatangkan kepadanya ketenteraman dan kepercayaan, 
dengan merasakan kesempurnaan yang demikian. Lalu besarlah 
kelazatannya. | 


Sesungguhnya besarlah kelazatan itu dengan alasan tersebut, 
manakala pujian itu datang dari orang yang melihat sifat-sifat itu, lagi 
mengetahuinya, dimana ia tidak berkata dengan sembarangan, 
melainkan dari pemastian. Dan yang demikian itu, seperti: gembiranya 
murid sekolah dengan pujian gurunya kepadanya, dengan kepintaran, 
kecerdikan dan banyak kelebihan. Maka sesungguhnya yang demikian 
itu, pada penghabisan kelazatan. 


Dan jikalau pujian itu datang dari orang yang sembarangan 
pada perkataannya atau ia tidak melihat sifat yang demikian, niscaya 
lemahlah kelazatan. 


523 


Dan dengan alasan ini, ia memarahi juga celaan dan tiada 
menyukainya. Karena ia merasa dengan kekurangan dirinya. Dan 
kekurangan itu adalah lawan kesempurnaan yang dicintai (disukai). 
Maka kekurangan itu tercela. Dan merasakan kekurangan itu 
menyakitkan. | 


Dan karena itulah, kesakitan itu membesar apabila datang 
celaan dari orang yang melihat, yang dipercayai, sebagaimana telah 
kami sebutkan pada pujian dahulu. 


Sebab Kedua: bahwa pujian itu menunjukkan bahwa hati si 
pemuji itu dimiliki oleh si terpuji. Bahwa si pemuji itu muridnya, yang 
percaya kepadanya dan yang berbuat atas kehendaknya. Memiliki hati 
Orang itu disukai (dicintai). Dan merasakan hasilnya itu lazat. 


Dan dengan alasan tersebut, membesarlah kelazatan, manakala 
pujian itu datang dari orang yang meluas kekuasaannya. Dan diambil 
manfa'at dengan menangkap hatinya, seperti raja-raja dan orang- 
orang besar. Dan menjadi lemah, manakala si pemuji itu, termasuk 
Orang yang tidak mendapat perhatian dan tidak berkuasa pada 
sesuatu. Maka kekuasaan atas orang tersebut dengan memiliki hatinya 
itu kekuasaan atas hal yang tiada berharga. Maka pujian itu tiada 
menunjukkan, selain kepada kekuasaan yang terbatas. 


Dan dengan alasan ini juga, celaan itu tidak disukai dan hati 
merasa sakit dengan celaan itu. Dan apabila celaan itu dari 
orang-orang besar, niscaya tikamannya adalah lebih besar. Karena 
yang hilang dengan yang demikian itu, adalah lebih besar. 


Sebab Ketiga, bahwa sanjungan penyanjung dan pujian pemuji 
adalah sebab bagi menawan hati setiap orang yang mendengarnya. 
Lebih-lebih lagi, apabila yang demikian itu termasuk orang yang 
diperhatikan perkataannya dan dihitung pujiannya. 


Dan ini tertentu dengan pujian, yang terjadi kepada orang 
banyak. Maka tidak dapat dielakkan, bahwa manakala kumpulan 
orang itu lebih banyak dan si pemuji itu lebih pantas untuk 
diperhatikan perkataannya, niscaya pujian itu menjadi lebih lazat. 
Dan celaan menjadi lebih menyakitkan kepada jiwa. 


Sebab Keempat: bahwa pujian itu menunjukkan kepada malunya 
si terpuji dan memaksakan si pemuji melepaskan lidahnya dengan 
pujian kepada si terpuji. Adakalanya atas kemauan sendiri dan 
adakalanya dengan paksaan. Maka malunya juga melazatkan (meng- 
enakkan), karena padanya ada paksaan dan kekuasaan. Dan kelazatan 
itu berhasil. 


524- 


Jikalau si pemuji itu tiada meyakini pada batiniyahnya, apa 
yang dipujikannya, akan tetapi dia itu terpaksa menyebutkannya, 
sebagai semacam paksaan dan penguasaan atas dirinya, maka tidak 
dapat dibantah, adalah kelazatan itu sekedar yang mencegah si pemuji 
dan kekuatannya. Maka adalah kelazatan pujian orang yang kuat, 
yang tidak mau merendahkan diri dengan pujian itu, lebih keras. 


Maka keempat sebab ini, kadang-kadang berkumpul pada suatu 
pujian si pemuji yang seorang. Lalu membesarlah kelazatan dengan 
sebab-sebab itu. Dan kadang-kadang bercerai-berai, maka kuranglah 
kelazatan dengan sebab-sebab tersebut. 


Adapun alasan pertama, yaitu: perasaan kesempurnaan. Maka 
alasan itu akan tertolak dengan diketahui oleh si terpuji, bahwa si 
pemuji itu tidak benar perkataannya. Seperti, apabila si pemuji itu 
memujikan, bahwa dia orang berbangsa atau orang pemurah atau 
orang yang berilmu dengan suatu pengetahuan khusus atau orang 
yang wara’ (yang menjaga diri) dari perbuatan-perbuatan yang 
terlarang. Dan ia tahu, dari dirinya yang berlawanan demikian. Maka 
hilanglah kelazatan, yang menjadi sebabnya adalah perasaan kesem- 
purnaan. Dan tinggallah kelazatan penguasaan atas hatinya dan 
lidahnya serta kelazatan-kelazatan yang lain. 


Jikalau si terpuji itu tahu, bahwa si pemuji tiada meyakini apa 
yang dikatakannya dan ia tahu bahwa dirinya tidak ada sifat tersebut, 
niscaya batillah (lenyaplah) kelazatan kedua. Yaitu kekuasaannya atas 
hati si pemuji. Dan tinggallah kelazatan kekuasaan dan perasaan 
malu, di atas terpaksanya lidah si pemuji, mengatakan dengan pujian. 


Dan jikalau yang demikian itu, tidak dari karena ketakutan, 
akan tetapi untuk main:main, niscaya batillah semua kelazatan. Maka 
tak adalah padanya sekali-kali kelazatan, karena hilangnya sebab-se- 
bab yang ketiga itu. 

Maka inilah apa yang menyingkapkan tutup dari alasan 
kelazatan jiwa dengan pujian dan sakitnya jiwa dengan sebab celaan. 
Dan sesungguhnya kami sebutkan yang demikian, supaya diketahui 
jalan pengobatan bagi kesukaan kemegahan, kesukaan pujian dan 
ketakutan celaan. Maka orang yang tiada mengetahui sebabnya, 
niscaya tiada mungkin mengobatinya. Karena pengobatan itu adalah 
ibarat dari menguraikan sebab-sebab sakit. 


Kiranya Allah memberi taufig dengan kemurahan dan kasih-sa- 
yangNya. Dan kiranya rahmat Allah kepada tiap-tiap hamba yang _ 
pilihan. 


525 


PENJELASAN: pengobatan kesukaan kemegahan. 


Ketahuilah, bahwa orang yang mengeras pada hatinya kesukaan 
kemegahan, niscaya jadilah cita-citanya terarah kepada menjaga orang 
ramai (makhluk), tergantung dengan kesayangan kepada mereka dan 
memperlihatkan (bersikap ria), lantaran mereka. Dan senantiasalah 
dia pada perkataan dan perbuatannya, memperhatikan kepada yang 
meninggikan kedudukannya pada mereka. Dan yang demikian itu 
bibit kemunafikan (nifag) dan asal kerusakan. Dan tidak mustahil, 
yang demikian itu akan menghela kepada bermudah-mudah pada 
ibadah, berbuat ria dengan ibadah dan kepada mengerjakan perbuatan 
yang terlarang, untuk sampai kepada menawan hati mereka. 


Dan karena itulah, diserupakan oleh Rasutu'ilah s.a.w. kesukaan ' 
kemuliaan dan harta dan perusakan keduanya bagi agama, dengan 
dua ekor serigala yang buas. Beliau s.a.w. bersabda, bahwa yang 
demikian itu akan menumbuhkan nifaq dajam hati, sebagaimana air 
menumbuhkan sayuran. Karena nifag itu, ialah berselisih zahir dengan 
batin,- baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Dan setiap 
Orang yang mencari kedudukan pada hati manusia, maka ia 
memerlukan kepada bersikap nifag bersama mereka. Dan kepada 
melahirkan hal-hal yang terpuji, dimana dia tidak mempunyai hal-hal 
itu. 


Dan itulah yang disebut: nifaq. 


| Jadi, maka kecintaan kemegahan itu termasuk hal-hal yang 
membinasakan. Maka haruslah mengobatinya dan menghilangkannya 
dari hati. Karena kecintaan kemegahan itu adalah tabiat, dimana hati 
telah dijadikan atas tabiat tersebut, sebagaimana hati telah dijadikan 
atas kecintaan kepada harta. Dan pengobatannya itu tersusun dari: 
ilmu dan amal. 


Adapun ilmu, maka yaitu; mengetahui sebab, yang lantaran 
sebab itu, lalu menyukai kemegahan. Yaitu: kesempurnaan kekuasaan 
atas diri manusia dan hatinya. Dan telah kami terangkan dahulu, 
bahwa yang demikian itu jikalau bersih dan sejahtera, maka akhirnya 
itu mati. Maka tidaklah itu termasuk amalan kekal yang baik. Bahkar 
jikalau bersujud kepada engkau, semua orang di permukaan bumi, 
dari tempat matahari terbit (masyrig) ke tempat matahari terbenam 
(maghrib), maka sampai kepada limapuluh tahun, yang tiada tinggal 
lagi orang yang bersujud dan orang. yang disujudkan. Dan keadaan 
engkau adalah seperti keadaan orang yang sudah mati sebelum 


526. 


engkau, dari orang-orang yang mempunyai kemegahan, serta orang- 
orang yang merendahkan diri kepadanya. 


Maka ini, tiada sayogialah dengan yang demikian, bahwa 
ditinggalkan agama, dimana agama itu, ialah kehidupan abadi, yang 
tiada akan putus-putus. Dan barangsiapa memahami kesempurnaan 
hakiki dan kesempurnaan bayangan, sebagaimana telah disebutkan 
dahulu, niscaya kecillah kemegahan pada matanya. Kecuali, bahwa 
yang demikian itu, sesungguhnya kecil pada mata orang yang 
memandang ke akhirat, seakan-akan ia menyaksikan akhirat itu dan ia 
menghinakan dunia. Dan adalah kematian itu seperti hal yang telah 
terjadi padanya. Dan keadaannya adalah seperti keadaan Al-Hasan 
Al-Bashari r.a., ketika beliau menulis surat kepada Khalifah Umar bin 
Abdul-'Aziz, yang di antara lain, isinya: ''Adapun kemudian, maka 
seakan-akan engkau di penghabisan orang yang dituliskan kepadanya 
kematian, yang telah mati. Maka perhatikanlah, bagaimana ia 
memanjangkan perhatiannya ke arah masa depan dan ditakdirkannya 
sebagai sudah terjadi”. 


Dan begitu pula keadaan Umar bin Abdul-'aziz, ketika beliau 
menulis pada jawabannya, yang di antara lain, berbunyi: '' Adapun 
kemudian, maka seakan-akan engkau di dunia yang tidak ada dan 
seakan-akan engkau di akhirat yang senantiasa ada”. 


Maka adalah mereka itu bersepaham kepada kesudahan (akibat). 
Lalu amal mereka bagi akibat itu dengan tagwa. Karena mereka 
mengetahui, bahwa baik kesudahan itu bagi orang-orang yang 
bertagwa. Lalu mereka menghinakan kemegahan dan harta di dunia. 


Pandangan mata kebanyakan makhluk itu lemah, lagi terbatas 
kepada dunia. Sinar pandangan matanya tiada memanjang kepada 
menyaksikan akibat-akibat. Dan karena itulah, Allah Ta'ala berfir- 
man: . 


AGAN Ah. E LA o2 92 
WA PAN, GAN SAS 


(Bal tu'tsiruunal-hayaatad-dun-ya wal-aakhiratu khairun wa abqaa), 


Artinya: 


"Terapi, kamu memilih kehidupan dunia. Sedang hari kemudian (hari 
akhirat) itu lebih baik dan lebih kekal”. 


S. Al-A'la, ayat 16 - 17. 


521 


Allah "Azza wa Jalla berfirman: 


~ o ERA 2 


Ba r Ea 

3 ai 

Kerep LPG ag IG SAK 
(Kallaa, bal "tuhibbuunal-'aajilata wa tadza-ruunal-aakhirah). 


Artinya: 


“Jangan! Tetapi kamu mencintai yang cepat (kehidupan dunia). Dan 
meninggalkan hari kemudian (hari akhirat)”. 
S. Al-Qiamah, ayat 20 - 21. 


Maka dari inilah batasnya! Maka sayogialah hati itu diobati dari 
kesukaan kemegahan, dengan ilmu (mengetahui) bahaya-bahaya yang 
cepat datangnya. Yaitu: bahwa bertafakkur tentang bahaya-bahaya 
yang menjadi. sasaran orang-orang yang mempunyai kemegahan di 
dunia. Maka sesungguhnya setiap orang yang mempunyai kemegahan 

_ itu didengki orang, dimaksudkan untuk disakiti, takut kekal kemegahan- 
nya dan orang itu menjaga daripada perobahan kedudukannya, pada 

“ hati manusia. Dan hati itu sangat cepat berobah dari kadar 
menggelegaknya. Dan hati itu pulang-pergi (bimbang) dia antara 
menghadap (menerima) dan berpaling (menolak). 


Maka tidp- tiap yang dibina (dibangun) di atas a makhluk itu 
menyerupai dengan apa yang dibina di atas ombak laut. Maka 
tiadalah mempunyai ketetapan (tiada akan tetap). Dan menyibukkan 
diri dengan menjaga hati orang, memelihara kemegahan, menolak 
tipu-daya orang-orang yang dengki dan mencegah kesakitan dari 
musuh-musuh, adalah semua itu kesedihan hati yang cepat datangnya 
dan mengeruhkan kelazatan kemegahan. Maka tiada sempurna di - 
dunia di antara yang diharap dengan yang ditakuti. Lebih-lebih lagi 
dari apa yang akan hilang di akhirat. 


Maka dengan ini, sayogialah mata-hati yang lemah itu diobati. 
`., Adapun orang yang tembus mata-hatinya dan kuat imannya, maka ia 
tiada berpaling kepada dunia. 


Maka inilah obat itu dari segi ilmu! 


Adapun dari segi amal, maka yaitu: menjatuhkan kemegahan itu 
dari hati makhluk, dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang 
dicaci orang. Sehingga ia jatuh dari mata makhluk, diceraikan oleh 
kelazatan penerimaan. Hati suka dengan hilangnya sebutan dan 


528 


penolakan makhluk. Dan merasa puas dengan penerimaan dari 
Khalig. 


Inilah aliran (mazhab) Al-Malamatiyah (1). Karena mereka 
mengerjakan perbuatan yang keji-keji pada bentuknya. Supaya 
mereka dapat menjatuhkan diri mereka dari mata manusia. Lalu 
mereka selamat dari bahaya kemegahan. 


Ini tidak dibolehkan bagi orang yang diikuti orang banyak . 
Karena akan melemahkan agama, pada hati kaum muslimin, yang 
menjadi pengikutnya. 


Adapun orang yang tiada diikuti orang banyak, maka tidak 
dibolehkan, bahwa ia mengerjakan perbuatan terlarang untuk yang 
demikian. Akan tetapi, boleh baginya berbuat dari yang diperboleh- 
kan, apa yang menjatuhkar nilainya pada manusia, sebagaimana 
diriwayatkan, bahwa sebahagian raja-raja menuju kepada sebahagian 
orang-orang zuhud. Maka tatkala orang zuhud itu, mengetahui bahwa 
raja tersebut telah dekat dengan dia, lalu dipanggilnya makanan dan 
sayur-sayuran. Maka dimakannya dengan rakus dan dibesarkannya 
suap. 


Maka tatkala raja itu memandang kepadanya, niscaya jatuhlah 
nama orang zuhud itu dari mata raja tadi. Dan raja itupun pergi. Lalu 
orang zuhud tersebut berkata: “Segala pujian bagi Allah yang 
memalingkan engkau daripadaku”. 


Sebahagian mereka, ada yang meminum minuman halal, pada 
gelas yang warnanya warna khamar. Sehingga orang menyangka, 
bahwa ia meminum khamar. Lalu jatuhlah dia dari mata manusia. 


Dan ini tentang bolehnya itu, dipandang dari segi ilmu fikh. 
Hanya, orang-orang yang mempunyai hal-ihwal yang demikian, 
kadang-kadang mengobatkan dirinya, dengan apa yang tidak difatwa- 
kan oleh ahli fikh, manakala mereka melihat perbaikan hatinya pada 
yang demikian. Kemudian, mereka memperbaiki kembali apa yang 
telah berlebihan padanya, dalam bentuk keteledoran,. sebagaimana 
telah diperbuat oleh sebahagian mereka. Karena ia terkenal dengan 
zuhud dan manusia datang kepadanya. Lalu ia masuk ke tempat 
permandian umum dan memakai pakaian orang lain, lalu ia ke luar. 
Lantas ia berhenti di jalan, sehingga mereka mengenalinya. Lalu 
mereka mengambilnya (menangkapnya), memukulinya dan mengambil 
(1). Al-Malamaiyah: Yaitu suatu golongan orang-orang fakir. Azas aliran mereka untuk 

membentuk kesempurnaan ikhlas. Perkataan Al-malamatyah terambil dari malama- 


ti. Artinya: cacian. Mereka berbuat yang dicaci orang, supaya menguatkan sabar, hati 
dan mendatangkan ikhlas (Peny.) 


529 


kembali kain yang dipakainya, seraya mereka berkata: "Bahwa dia itu 
orang yang tidak memberi nafakah kepada keluarganya”. Dan mereka 
meninggalkannya. 


Jalan yang terkuat pada memutuskan (menghilangkan) keme- 
gahan, ialah: mengasingkan diri Uuzlah) dari manusia. Dan berhijrah 
(berpindah) ke tempat yang tidak disebut-sebut orang. Maka 
sesungguhnya orang yang ber-uzlah (mengasingkan diri) dalam 
rumahnya, di negeri yang dikenal orang, niscaya ja tiada akan teriepas 
dari kesukaan kepada kedudukan yang akan melekat baginya dalam 
hati manusia, disebabkan 'uzlahnya. Kadang-kadang ia menyangka, 
bahwa dia tidak menyukai kemegahan itu. Dan dia itu tertipu. 
Sesungguhnya, dirinya tenang, karena sudah memperoleh maksudnya. 
Dan jikalau manusia berobah dari apa yang diyakini mereka terhadap 
dia, lalu mereka mencelanya atau menyangkutkannya pada suatu 
keadaan yang tiada layak baginya, niscaya gundahlah hatinya dan 
merasa pedih. Dan kadang-kadang sampai ia meminta ma'af dari yang 
demikian dan menyapu debu itu dari hati mereka. Kadang-kadang ia 
memerlukan pada menghilangkan yang demikian, dari hati mereka, 
kepada berdusta dan berbuat kepalsuan. Dan ia tiada perduli dengan 
yang demikian itu. 


Dengan yang tersebut di atas, nyatalah kemudian, bahwa dia 
menyukai kemegahan dan kedudukan. Dan orang yang menyukai 
kemegahan dan kedudukan, adalah seperti orang yang menyukai 
harta. Bahkan lebih jahat daripadanya. Karena fitnah kemegahan itu 
lebih besar. Dan tiada mungkin ia tiada menyukai kedudukan (tempat) 
pada hati manusia, selama ia mengharap sesuatu pada manusia. 

<- Maka apabila ia telah menjaga makanannya dari usahanya 
sendiri atau dari segi yang lain dan ia memutuskan harapannya pada 
manusia dengan tegas, niscaya jadilah manusia semua pada sisinya 
seperti barang-barang yang tiada berharga. Ia tiada memperdulikan, 
adakah ia mempunyai kedudukan (tempat) pada hati manusia itu atau 
tidak ada, sebagaimana ia tiada memperdulikan. dengan apa yang 
dalam hati orang-orang yang berada di bagian daerah tempat terbit 
matahari yang paling jauh. Karena ia tiada melihat mereka dan tiada 
mengharap apa-apa dari mereka. Dan tiada dapat diputuskan 
kelobaan (harapan) kepada manusia, selain dengan: gana'ah (merasa 
puas dengan apa yang ada). Maka siapa yang ber-gana'ah, niscaya ia 
tiada memerlukan kepada manusia. Dan apabila ja tiada memerlukan 
kepada manusia, niscaya hatinya tiada akan sibuk dengan manusia. 
Dan tiada mempunyai nilai padanya untuk tegak kedudukannya pada 
hati manusia: Dan tiada akan sempurna meninggalkan kemegahan, 


530 


selain dengan: gana'ah dan memutuskan harapan pada manusia. Dan 
untuk semua yang demikian itu, dapat diminta pertolongan dengan 
berita-berita (ucapan orang-orang terkemuka), yang menyebutkan 
tentang tercelanya kemegahan, terpujinya tidak menyukai disebut-se- 
but orang yang kehinaan. Seperti kata mereka: ”'Orang mu'min itu 
tiada terlepas dari kehinaan atau kekurangan atau penyakitan. Dan 
diperhatikannya tentang keadaan orang-orang terdahulu dan pemilih- 
an mereka kepada kehinaan, daripada kemuliaan. Dan kegemaran 


mereka pada pahala akhirat. Kiranya Allah ridla kepada mereka 
semua! 


PENJELASAN: Cara pengobatan kesukaan dipuji dan kebencian 
dicaci. 

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya bahagian terbanyak manusia 
itu binasa, disebabkan takut dicaci orang dan suka dipuji orang. 
Maka jadilah gerak-gerik mereka itu semua terhenti, menurut yang 
sesuai dengan kerelaan orang banyak. Karena mengharapkan pujian 
dan takut dari cacian. Dan yang demikian itu termasuk di antara yang 
membinasakan diri. Maka haruslah mengobatinya. Jalannya, ialah: 
memperhatikan sebab-sebab, yang lantaran sebab-sebab itu, lalu 
menyukai pujian dan tidak menyukai cacian. 


Adapun sebab pertama, yaitu: merasa sempurna, disebabkan 
perkataan orang yang memuji. Maka jalan engkau pada yang 
demikian, ialah: bahwa engkau kembali kepada akal pikiran engkau. 
Dan engkau bertanya kepada diri engkau, mengenai sifat yang dipuji 
engkau dengan sifat itu. Apakah benar engkau bersifat dengan sifat 
itu atau tidak? 


Kalau benar engkau bersifat dengan sifat itu, maka sifat 
tersebut, adakalanya sifat yang berhak engkau mendapat pujian, 
seperti: ilmu dan wara”. Dan adakalanya sifat yang tiada berhak 
engkau mendapat pujian, seperti: kaya, megah dan sifat-sifat 
keduniaan. 

Jikalau sifat itu termasuk sifat-sifat keduniaan, maka kegembira- 
an dengan sifat tersebut, adalah seperti kegembiraan dengan 
tumbuh-tumbuhan bumi, yang pada waktu dekat, akan menjadi 
kering, yang akan diterbangkan angin. 


Dan ini dari kekurangan akal. Bahkan orang yang berakal akan 
mengatakan, sebagaimana dikatakan Al-Mutanabbi: 


Yang sangat mendukacitakan pada aku, - 
ialah: pada kegembiraan, : 


531 


yang diyakini oleh yang mempunyai itu, 
akan kepindahan ........... 


Maka tiada sayogialah manusia itu bergembira dengan benda- 
benda dunia. Dan kalau ia gembira, maka tiada sayogialah ia 
gembira, dengan pujian orang yang memuji, kepada benda-benda 
dunia tersebut. Akan tetapi, dengan adanya benda-benda itu. Dan 
pujian itu tidaklah yang menjadi sebab adanya benda-benda tadi. 


Jikalau sifat itu termasuk sifat yang berhak dipuji, seperti: ilmu 
dan wara”, maka sayogialah, bahwa ia tiada bergembira dengan sifat 
tersebut. Karena kesudahannya (alkhatimah) itu tiada diketahui. 


Dan ini sesungguhnya menghendaki kegembiraan, karena akan 
mendekatkan pada sisi Allah. Dan bahaya al-khatimah (kesudahan- 
nya) itu, tetap ada. Maka pada ketakutan su-ul-khatimah (buruknya 
, kesudahan) itu, membimbangkan hati dari kegembiraan dengan setiap 
apa yang dalam dunia. Bahkan dunia itu adalah negeri kesedihan dan 
ke-dukacita-an. Bukan negeri kegembiraan dan kesukaan. 


Kemudian, kalau engkau bergembira dengan sifat tersebut, 
dengan harapan husnul-khatimah (baik kesudahan), maka sayogialah 
adanya kegembiraan engkau itu, disebabkan kurnia Allah kepada 
engkau, dengan ilmu dan taqwa. Tidak disebabkan pujian orang yang 
memujikan., Sesungguhnya kelazatan itu pada merasakan kesempurna- 
an. Dan kesempurnaan itu ada dari kurnia Aliah.- Tidak dari pujian. 
Dan pujian itu mengikuti kurnia Allah. Maka tiada sayogialah engkau 
bergembira dengan pujian. Dan pujian itu tiada menambahkan engkau 
keutamaan. 


Dan kalau ada sifat yang dipujikan engkau dengan sifat itu, 
dimana engkau tiada bersifat dengan sifat tersebut, maka kegembiraan 
engkau dengan pujian itu, adalah sangat gila. Contoh engkau itu 
adalah seperti contoh orang yang diejek oleh manusia, yang 
mengatakan: ”Subhana'llah! Alangkah banyaknya minyak wangi 
(minyak athar) dalam lipatan perutnya! Alangkah baiknya bau-bauan 
yang berbau semerbak daripadanya, apabila ia ber-gadla hajat 
(membuang air besar)”. 


la tahu, apa yang dikaridung perut besarnya dari kotoran dan 
yang membusukkan. Kemudian, ia gembira dengan demikian. 


Maka seperti itu pulalah, apabila mereka memuji engkau dengan 
sifat shalih dan wara”, lalu engkau bergembira dengan yang demikian. 


532 


Dan Allah mengetahui kekejian batin engkau, tipu daya hati kecil 
engkau dan kekotoran sifat-sifat engkau. Maka-adalah yang demikian, 
termasuk yang paling bodoh. 


Apabila si pemuji itu benar, maka hendaklah kegembiraan 
engkau, lantaran sifat engkau sendiri, yang adanya dari kurnia Allah 
kepada engkau. Dan jikalau ia dusta, maka sayogialah yang demikian 
itu menyusahkan engkau. Dan tidak engkau bergembira dengan yang 
demikian. : 


Adapun sebab kedua, yaitu: penunjukan pujian kepada penggu- 
naan hati si pemuji dan adanya hati si pemuji itu menjadi sebab bagi 
penggunaan hati orang lain. Maka ini kembali kepada kesukaan 
kemegahan dan kedudukan pada hati orang banyak. Dan cara 
pengobatannya telah diterangkan dahulu. Yang demikian itu, ialah: 
dengan memutuskan harapan dari manusia dan mencari kedudukan 
pada sisi Allah. Dan dengan engkau mengetahui, bahwa tuntutan 
engkau akan kedudukan pada hati manusia dan senangnya engkau 
dengan yang demikian itu, menjatuhkan kedudukan engkau pada sisi 
Allah. Maka bagaimanakah engkau senang dengan yang demikian? 


Adapun sebab ketiga, yaitu: malu yang memaksakan si pemuji 
kepada pujian. Maka itu juga kembali kepada kekuasaan yang 
mendatang, yang tiada tetap. Dan engkau tiada berhak bergembira. 
Akan tetapi, sayogialah menyusahkan engkau oleh pujian si pemuji. 
Engkau membenci dan memarahinya, sebagaimana dinukilkan yang 
demikian dari orang-orang salaf (orang-orang terdahulu). Karena 
bahaya pujian atas si terpuji itu besar, sebagaimana telah kami 
sebutkan pada ''Kitab Bahaya Lidah”. Sebahagian salaf mengatakan : 
"barangsiapa gembira dengan pujian, maka sesungguhnya telah 
memungkinkan setan untuk masuk dalam perutnya”. 


Sebahagian mereka berkata: ” Apabila orang mengatakan kepa- 
da engkau, bahwa: orang yang baik, ialah engkau, lalu perkataan itu 
lebih menyukakan engkau daripada dikatakan kepada engkau, bahwa: 
orang yang buruk ialah engkau, maka Pen Allah, adalah engkau 
orang buruk”. 


Diriwayatkan pada sebahagian hadits dan kalau hadits ini 
shahih, maka akan mematahkan kemunculan. Yaitu: bahwa seorang 
laki-laki memuji dengan kebajikan seorang laki-laki lain, di sisi 
Rasulullah s.a.w. Lalu beliau menjawab: 


533 


TN ars PPR 21 Par 


KLG AN GG Sita 
SEES 


(Lau kaana shaahibuka haadliran, fa-radli-yal-ladzii gulta, fa maata 
'alaa dzaalika, dakhalan-naar). 


Artinya; 


"Jikalau adalah ternanmu itu hadlir, lalu ia rela yang engkau katakan 
tadi, kemudian ia mati di atas yang demikian, niscaya ia masuk 
neraka” (1). 


Pada suatu kali Nabi s.a.w. bersabda kepada si pemuji: 
"Celaka engkau! Engkau potong: belakangnya. Jikalau ia mendengar 
apa yang engkau katakan, niscaya ia tiada memperoleh kemenangan 
sampai kepada hari kiamat” (2). 


Nabi. s.a.w. bersabda: “Ketahuilah! Janganlah kamu puji 
memuji! Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memuji orang 
lain, maka lemparkanlah tanah pada mukanya!” (3). 


Maka karena inilah, para shahabat sekalian r.a. sangat takut 
dari pujian dan fitnah pujian dan apa yang akan masuk ke dalam hati 
dari sangat gembira dengan pujian itu. Sehingga setengah Khulafa” 
rasyidin bertanya kepada seorang laki-laki, dari hal sesuatu. Lalu 

` laki-laki itu menjawab: ”'Engkau wahai Amirul-mu'minin lebih baik 
daripadaku dan lebih mengetahui”. Lalu khalifah itu marah, seraya 
berkata: ”Aku tidak menyuruh engkau dengan membersihkan aku”. 


Ada orang yang berkata kepada setengah shahabat: '”'Senantiasa- 
lah manusia itu dalam kebajikan, selama Allah mengekalkan engkau 
(selama engkau masih ada)”. Maka shahabat itu marah. Dan berkata: 
"Aku menyangka bahwa engkau orang Irak” (4). 


Sebahagian mereka menjawab tatkala ia dipuji: "Wahai Allah 
Tuhanku! Sesungguhnya hambaMu mendekatkan dirinya kepadaku, 
dengan kemarahanMu, maka aku naik Saksi akan Engkau kepada 
memarahinya”. 


(1). Kata Al-Iragi, bahwa ja tidak pernah menjumpai hadits ini. 

(2). Dirawikan Ath-Thabrani dari Abi Bakrah. Al-Bukhari dan Muslim merawikan juga 
seperti hadits ini. 

(3). Hadits ini telah diterangkan dahutu. 

(4). Karena orang Irak itu, suka memuji berlebih-lebihan. 


534 


Sesungguhnya mereka tiada suka pujian, karena takut bahwa 
mereka gembira dengan pujian makhluk. Dan mereka tercela pada sisi 
Khalig. Maka adalah kesibukan hati mereka dengan keadaan mereka 
pada sisi Allah itu, memarahkan mereka oleh pujian makhluk. Karena 
yang dipuji, ialah: orang yang mendekatkan diri di sisi Allah. Dan 
yang dicela sebenarnya, ialah: orang yang menjauhkan diri daripada 
Allah, yang dilemparkan dalam neraka bersama orang-orang jahat. 


Maka orang yang dipuji ini, kalau ia pada Allah termasuk 
penduduk neraka, maka alangkah sangat bodohnya, apabila ia 
bergembira dengan pujian orang kepadanya. Dan kalau ia termasuk 
penduduk sorga, maka tiada sayogialah ja bergembira, selain dengan 
kurnia Allah Ta'ala dan pujianNya kepadanya. Karena tiadalah 
urusannya di tangan makhluk. Dan manakala diketahuinya, bahwa 
rezeki dan ajal di tangan Allah Ta'ala, niscaya sedikitlah perhatiannya 
kepada pujian makhluk dan celaan mereka. Dan gugurlah dari hatinya 
kesukaan pujian. Dan ia sibuk dengan yang penting baginya, dari 
urusan agamanya. 


Kiranya Allah mencurahkan taufig kepada kebenaran dengan 
rahmatNya! 


PENJELASAN: obat kebencian cacian. 


Dahulu telah diterangkan, bahwa penyakit pada kebencian 
celaan adalah lawannya penyakit pada kesukaan pujian. Maka 
obatnya juga dapat dipahami daripadanya. 


Perkataan yang singkat pada yang demikian, ialah, bahwa orang 
yang mencela engkau itu tiadz ter'cpas dari tiga hal. Adakalanya dia 
itu benar pada apa yang dikatakannya dan ia maksudkan nasehat dan 
kasih-sayang. Adakalanya dia itu benar, akan tetapi maksudnya 
menyakiti dan m...yusahkan. Dan adakalanya ia dusta. 


Kalau dia itu. benar dan maksudnya nasehat, maka tiada 
sayogialah cugkau mencacinya, marah kepadanya dan sakit hati 
dengan sebabnya. Akan tetapi, sayogialah engkau mengikuti kebaikan- 
nya. Maka sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada engkau 
kekurangan-kekurangan engkau, maka sesungguhnya ja telah menun- 
jukkan engkau kepada yang membinasakan. Sehingga engkau dapat 
menjaga diri daripadanya. Maka sayogialah engkau bergembira 
dengan yang demikian. Dan engkau bekerja menghilangkan sifat yang 


535 


tercela itu dari diri engkau, jikalau engkau sanggup kepada yang 
demikian. ` ; 


Adapun susahnya engkau dengan sebabnya, bencinya engkau 
kepadanya dan celaan engkau akan orang tersebut, maka itu adalah 
sangat bodoh. 


Dan kalau maksudnya untuk menyusahkan, maka engkau dapat 
mengambil manfa'at dengan perkataannya. Karena ia telah menunjuk- 
kan engkau kepada kekurangan engkau, kalau engkau tiada mengeta- 
huinya. Atau ia mengingatkan engkau akan kekurangan engkau, kalau 
engkau lalai dari kekurangan tersebut. Atau ia memburukkan engkau 
pada mata engkau, supaya tergerak kesungguhan engkau untuk . 
menghilangkannya, kalau engkau sudah memandang baik kekurangan 
Hat. 


Semua jtu adalah sebab-sebab kebahagiaan engkau. Dan engkau 
dapat mengambil faedahnya daripadanya. Maka bekerjalah mencari 
kebahagiaan! Sesungguhnya telah diberikan kepada engkau sebab-se- 
bab kebahagiaan itu, dengan sebab engkau mendengarnya dari celaan. 


Manakala engkau bermaksud masuk kehadapan raja dan pakaian 
engkau berlumuran dengan kotoran, sedang engkau.tiada mengetahui- 
nya dan kalau terus engkau masuk dalam hal yang demikian, niscaya 
engkau takut akan dipancung leher engkau, karena pelumuran engkau 

.akan majlisnya dengan kotoran. Lalu berkata kepada engkau, orang 
yang mengatakan: ” Hai yang berlumuran dengan kotoran! Bersihkan- 
lah dirimu!” Maka sayogialah engkau bergembira dengan orang yang 
mengatakan itu. Karena memperingati engkau dengan perkataannya 
itu adalah suatu harta rampasan (ghanimah). 


Semua kejahatan akhlak itu membinasakan di akhirat. Dan 
manusia dapat mengetahuinya, dari perkataan musuh-musuhnya. 
Maka sayogialah engkau merampas perkataan itu. 


Adapun maksud musuh untuk menyusahkan, maka itu adalah 
penganiayaan daripadanya kepada Agamanya sendiri. Dan itu suatu 
nikmat daripadanya kepada engkau. Maka tidaklah engkau memarahi- 
nya, disebabkan perkataan yang dapat engkau mengambil manfa'at 
daripadanya. Dan mendatangkan melarat kepada orang itu sendiri. 


Hai ketiga bahwa orang mengada-adakan terhadap engkau, 
dengan sesuatu, dimana engkau bersih daripadanya pada sisi Allah 
Ta'ala. Maka sayogialah engkau tidak benci yang demikian dan tidak 
menyibukkan diri dengan mencacinya. Tetapi engkau bertafakkur 
(merenungkan) pada: tiga keadaan: — 


536 


Pertama: bahwa jikalau engkau terlepas (bersih) dari kekurangan 
yang demikian, maka engkau tiada terlepas, dari yang seperti dan 
yang menyerupai dengan kekurangan tersebut. Dan apa yang ditutup 
oleh Allah dari kekurangan engkau itu lebih banyak. Maka 
bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, karena tidak diper!ihatkanNya 
kekurangan-kekurangan engkau dan ditolakkanNya dai engkau, 
dengan menyebutkan apa yang terlepas (yang bersin) engkau 
daripadanya. 

Kedua: bahwa yang demikian itu adalah kaffarah (penutupan) 
bagi kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa engkau yang lain. Maka 
seakan-akan orang itu mentiduh engkau dengan kekurangan, dimana 
engkau bersih daripadanya. Ia mensucikan engkau dari dosa-dosa, 
dimana engkau berlumuran dengan dosa itu. Dan seorang yang 
mengumpati engkau, maka sesungguhnya ia telah menghadiahkan 
kepada engkau, kebaikan-kebaikannya. Dan setiap orang yang memuji 
engkau, maka sesungguhnya ia telah memotong punggung engkau. 
Maka bagaimana engkau bergembira dengan dipotongnya punggung 
dan engkau berdukacita bagi hadiah-hadiah kebaikan yang mendekat- 
kan engkau kepada Allah Ta'ala. Engkau mendakwakan, bahwa 
engkau menyukai kedekatan dengan Allah. 

Adapuan ketiga, yaitu: bahwa orang yang patut dikasihani itu, 
telah berbuat aniaya kepada agamanya, sehingga ia jatuh dari 
pandangan (mata) Allah. Ia membinasakan dirinya dengan mengada- 
adakan sesuatu dan mendatangkan dirinya kepada siksaan Allah yang 
pedih. Maka tiada sayogialah engkau marah kepadanya, serta 
marahnya Allah kepadanya. Lalu engkau mengharap tipuan setan 
kepadanya dan engkau mendoakan: '”Wahai Allah Tuhanku, binasa- 
kanlah dia!” Akan tetapi sayogialah engkau mendoakan: '” Wahai 
Allah Tuhanku, perbaikilah dia! Wahai Allah Tuhanku, tobatkantah 
dia! Wahai Allah Tuhanku, curahkanlah rahmat kepadanya!”, 
sebagaimana Nabi s.a.w. sg — 

Ba Au Pa La naa 
me ghfir li qaum Ashman? hdi qaumii, tai innahum laa 
ya'lamuun). 

Artinya: 
' Wahai Allah Tuhanku, ampunilah kaumku! Wahai Allah Tuhanku, . 
tunjukilah kaumku! Sesungguhnya mereka itu tiada tahu” (I), 


- (i). Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dan menurut hadits shahih, bahwa Nabi s.a.w. 
mengatakan yang demikian, menceriterakan tentang seorang Nabi, ketika dipukul 
oleh kaumnya. 


537. 


“tatkala mereka (kaumnya) memecahkan giginya, : melukai mukanya 
dan membunuh pamannya Hamzah pada hari perang Uhud.. 


Ibrahim bin Adham mendoakan orang yang melukainya kepala- 
nya, dengan maghfirah (minta diampunkan Tuhan kiranya dosa orang 
itu). Lalu orang bertanya kepadanya tentang yang demikian. Maka 
beliau menjawab: "Aku tahu, bahwa aku memperoleh pahala dengan 
sebabnya. Dan tiada aku peroleh daripadanya, selain kebajikan. Maka 
aku tidak rela, bahwa dia mendapat siksaan dengan sebab aku. 


Diantara yang merigentengkan engkau daripada membenci 
celaan, ialah: memutuskan loba kepada manusia. Sesungguhnya orang 
yang tiada engkau perlukan kepadanya, manakala ia mencaci engkau, 
niscaya tidak besar bekas yang demikian pada hati engkau. Dan 
pokok agama itu gana'ah (merasa cukup dengan yang sudah ada). 
Dan dengan gana'ah, terputuslah loba kepada harta dan kemegahan. 
Dan selama loba itu masih tegak berdiri, maka kesukaan kemegahan 
dan pujian pada hati orang yang engkau lobakan padanya itu, yang 
menang. Dan cita-cita engkau terarah kepada memperoleh tempat 
"pada hatinya. Dan yang demikian itu tiada akan tercapai, selain 
dengan meruntuhkan agama. Maka tiada sayogialah pencari harta 
dan kemegahan, yang suka pujian dan yang memarahi celaan, 
mengharapkan pada keselamatan agamanya. Karena yang demikian 
itu jauh sekali. 


PENJELASAN: perbedaan keadaan manusia tentang pujian dan 
celaan. 

Ketahuilah, bahwa manusia mempunyai empat keadaan diban- 
dingkan kepada pencela dan pemuji: — 

Keadaan pertama, bahwa manusia itu gembira dengan pujian 
dan berterima kasih kepada si pumujinya. Ia marah dari celaan dan 
sakit hatinya kepada si pencela. Dan akan dibalasnya yang setimpal 
atau ia ingin membalaskannya. 

Inilah keadaan kebanyakan makhluk (manusia). Dan itulah 
kesudahan derajat maksiat pada bab ini. 

Keadaan kedua, bahwa ia mengigit pada batinnya terhadap si 
pencela. Tetapi ia menahan lidahnya dan anggota badannya daripada 
membalaskannya. Batinnya gembira dan merasa senang bagi si 
pemujinya. Akan tetapi, ia menjaga zahiriahnya, daripada melahirkan 
“kegembiraan. . 

Ini termasuk kekurangan. Akan tetapi, dibandingkan kepada 
yang sebelumnya adalah suatu kesempurnaan. 


538 > 


Keadaan ketiga, yaitu: permulaan derajat kesempurnaan, bahwa 

sama saja padanya, orang yang mencela dan yang memujinya. Ia 

“tidak disusahkan oleh celaan dan tidak digembirakan oleh pujian. Dan 

ini kadang-kadang disangka yang demikian, oleh setengah “abid 

(orang yang banyak ibadahnya) pada dirinya. Dan ia menjadi tertipu, 

jikalau ia tidak menguji dirinya dengan tanda-tanda yang ada 
padanya. 


Tanda-tanda itu, diantaranya, bahwa: ia tidak mendapati pada 
dirinya keberatan, bagi si pencela, ketika lama duduknya di sisinya, 
lebih banyak daripada yang didapatinya pada si pemuji. Bahwa, ia 
tidak mendapati pada dirinya tambahan gerakan dan kerajinan pada 
menunaikan keperluan si pemuji, di atas apa yang didapatinya pada 
menunaikan keperluan si pencela. Bahwa tidaklah terputusnya si 
pencela dari majlisnya itu lebih mengentengkan kepadanya daripada 
terputusnya si pemuji. Bahwa matinya si pemuji yang berlebih-lebihan 
kepadanya tidaklah lebih menyusahkan hatinya daripada matinya si 
pencela. Bahwa tidaklah kesusahan dengan bencana yang menimpa si 
pemuji dan apa yang diperolehnya dari musuh-musuhnya itu, lebih 
banyak dari apa yang ada, dengan bencana yang menimpa si pencela. 
Bahwa, tidaklah tergelincirnya si pemuji itu, lebih ringan pada hatinya 
dan matanya daripada tergelincirnya si pencela. 


Maka manakala ringanlah si pencela pada hatinya, sebagaimana 
ringannya si pemuji dan keduanya sama dari setiap. segi, maka 
sesungguhnya ia telah memperoleh tingkat tersebut. Tiadalah lebih 
jauh yang demikian dan tiadalah yang lebih memberatkan kepada 
hati! : ' 

Kebanyakan hamba Allah itu, senangnya dengan pujian manusia 
kepadanya, yang disembunyikannya pada hatinya. Dan mereka tiada 
merasa, dimana mereka tiada menguji dirinya dengan tanda-tanda itu. 


Kadang-kadang seorang ‘abid, merasa kecenderungan hatinya 
kepada si pemuji, tidak kepada si pencela. Dan setan berbuat baik 
yang demikian baginya dan mengatakan: ”'Si pencela itu telah 
mendurhakai Allah dengan mencela engkau. Dan si pemuji itu telah 
menta'ati Allah dengan memuji engkau. Maka bagaimanakah engkau 
samakan di antara keduanya?” 

Sesungguhnya keberatan engkau kepada si pencela itu, dari 
agama semata-mata. Dan ini adalah penipuan setan. semata-mata. 
Sesungguhnya seorang “abid, kalau  bertafakkur (merenungkan), 
niscaya tahu bahwa dalam kalangan manusia, orang yang mengerja- 
kan perbuatan maksiat yang berdosa besar itu, lebih banyak daripada 


539 


yang dikerjakan oieh si pencela pada celaannya. Kemudian, ia tidak 
merasa berat terhadap manusia itu dan ia tidak lari dari mereka. Dan 
'ia tahu, bahwa si pemuji yang telah memujinya, tiada terlepas dari 
celaan orang lain. Dan ia tiada mendapati pada dirinya, lari dari 
orang tersebut dengan celaan orang lain itu, sebagaimana ia dapati 
karena celaan terhadap dirinya. Dan celaan itu dari segi kemaksiatan- 
nya, tiada berbeda, dengan yang tercela itu dia atau orang lain. 


Jadi, orang “abid yang tertipu dirinya itu marah dan ia 
menggigit karena hawa nafsunya. Kemudian, setan mengkhayalkan 
kepadanya, bahwa sikap tersebut termasuk agama. Sehingga ia 
membuat alasan kepada Allah, dengan hawa-nafsunya. Maka yang 
demikian itu, menambahkan kejauhannya daripada Allah. 


Orang yang tidak memperhatikan kepada tipu-daya setan dan 
bahaya-bahaya jiwa, maka kebanyakan ibadahnya itu kepayahan yang 
sia-sia, yang menghilangkan kepadanya dunia dan merugikannya di 
akhirat. Dan terhadap mereka, Allah Ta'ala berfirman: — 


eSP Rof po at E LI Lo pk PP UNA 

SATA CARE 
Pe 35 BSN ay 
fp) Ca? LDE 2 oDe’ osr 


LL... ` 
bir orr p LA, PI ANA 


(Qul hal nunabbi-ukum, bil-akb-'sariina a'-maalanil-ladziina dlalia 
sa'-yuhum fil-bayaatid-dun-ya, wa hum yahsabuuna, annahum yuhsi- 
nuuna shun-'aa). 

Artinya: D 

"Katakan: Adakah Kami beritakan kepadamu, orang-orang yang 
paling Yugi dalam pekerjaannya? Orang-orang yang terbuang saja 
usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira, bahwa 
mereka melakukan usaha-usaha yang baik”. 


S. Al-Kahf, ayat 103 — 104. 


Keadaan keempat: yaitu, benar pada ibadah, bahwa ia benci 
kepada pujian dan tidak senang kepada si pemuji. Karena ia tahu, 
bahwa pujian itu fitnah kepadanya, yang mematahkan punggungnya, 
yang mendatangkan melarat baginya pada agama. Dan ia menyukai si 
pencela, karena ia tahu, bahwa si pencela itu menunjukkan 
kekurangannya, menunjukkan kepada yang penting. baginya dan 
menunjukkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Nabi s.a.w. bersabda: — 


540 


Ss | elspe t 173 ZA 13 o 
(Ra‘ a i an takraha an tudzkara iia aka 
Artinya: 

” Kepala (pokok) merendahkan diri, ialah bahwa engkau tidak menyukai 

bahwa engkau disebutkan, dengan kebaikan dan taqwa” 

4). 

| Diriwayatkan pada setengah hadits, apa yang mematahkan 
“punggung orang-orang yang seperti kita, jikalau hadits itu shahih. 

Karena Nu bahwa Nabi s.a.w. bersabda: 


aer sr? EPZA EZA 
3 À 1D | Inka SA Pa 8, 


Jaa An, ə Ca 7 
daD SS IE PENA Inang ya 


ANN A Ta fa tao py? 

` P LEA EE Road ERETTE 
(Wailun lish-shaa-imi, wa wailun “lil-gaa-imi, wa wailun lishaahi-bish- 
shufi, ilaa man. ,,Fagiila, ya Rasuulal-laahi: „illaa man?” Fagaala 
ilaa man tanazzahat nafsuhu “anid-dun-ya wa ab-ghadial-m idhata 
was-tahabbal-madzammah). 


Artinya: 


“Neraka bagi orang yang berpuasa, neraka bagi orang yang 
menegakkan shalat dan neraka bagi orang yang mempunyai bulu wol 
(orang shufi), kecuali: siapa........ a 


Lalu orang menanyakan: ”” Wahai Rasulu'llah! Kecuali siapa?” 

Maka Nabi s.a.w. menjawab: "Kecuali siapa yang bersih dirinya 
dari dunia. Ia marah kepada pujian dan menyukai celaan” (2). 

Ini bersangatan sekali! | 

Tujuan orang-orang yang seperti kita, ialah: loba pada keadaan 
kedua. Yaitu: bahwa ia menyembunyikan kesenangan dan kebencian 


kepada si pencela dan si pemuji. Dan ia tidak menampakkan yang 
demikian itu, dengan perkataan dan perbuatan. 

(1). Menurut Al-Iraqi, dia tidak pernah menjumpai hadits ini. 

(2). Kata Al-Iraqi, bahwa ia tak pernah menjumpai hadits begitu. Yang ada, ialah dari 


hadits Anas, yaitu: ,,Neraka bagi orang yang memakai souf (wol), lalu 
perbuatannya menyalahi dengan perkataannya”. 


541 


Adapun keadaan ketiga, yaitu: persamaan antara si pemuji dan 
si pencela. Maka kita tidak mengharap pada hal tersebut. 


Kemudian, kalau kita mencari diri kita dengan tanda keadaan 
kedua, maka tidak mencukupi dengan yang demikian. Karena — tak 
dapat tidak — engkau akan bersegera kepada memuliakan si pemuji 
dan memenuhi hajat keperluannya. Dan engkau merasa berat 
memuliakan si pencela, memuji dan memenuhi hajat keperluannya. 
Dan kita tidak akan sanggup menyamakan di antara keduanya, pada 
perbuatan zahiriah, sebagaimana kita tidak sanggup berbuat kepada- 
nya dalam lubuk hati. 

Dan siapa yang sanggup menyamakan diantara si pemuji dan si 
pencela pada perbuatan zahiriah, maka orang itu patut diambil 
menjadi ikutan pada zaman sekarang ini, kalau ada. Dia itu adalah 
belerang merah, yang diperkatakan manusia dan tidak pernah 
dijumpai. Maka bagaimana dengan dua tingkat yang sesudahnya? 
Setiap satu dari tingkat-tingkat itu juga padanya derajat-derajat. 
Adapun derajat-derajat pada pujian, yaitu: bahwa sebahagian 
manusia, mengingini pujian, sanjungan dan terkenal (menjadi masy- 
hur). Lalu ia berusaha untuk mencapai yang demikian, dengan jalan 
apa saja yang mungkin ditempuh. Sehingga ia berbuat ria (memperli- 
hatkan) amal-ibadahnya. 1a tidak memperdulikan dengan mengerjakan 
perbuatan terlarang, untuk menarik hati manusia dan meminta lidah 
mereka menuturkan pujian. Dan ini termasuk orang yang binasa. 

Diantara mereka, ada orang yang menghendaki demikian dan 
mencarikannya dengan perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan (per- 
buatan mubah). Tidak dicarinya dengan ibadah-ibadah dan tidak 
diperbuatnya perbuatan-perbuatan terlarang. Dan ini adalah di atas 
tepi tebing yang menjatuhkan. Maka sesungguhnya batas-batas 

rkataan yang cenderung hati kepadanya dan batas-batas perbuatan, 
tidak mungkin ia menghinggakannya. Lalu besar kemungkinan, bahwa 
ja akan jatuh pada yang tidak halal, untuk memperoleh pujian. Maka 
ia dekat sekali termasuk orang-orang yang binasa. 

Diantara mereka, ada orang yang tiada mengingini pujian dan 
tiada berusaha untuk mencari pujian. Akan tetapi, apabila ia dipuji, 
lalu mendahuluilah kesenangan kepada hatinya. Maka jikalau ia tidak 
menghadapi yang demikian dengan mujahadah (perjuangan menen- 
tang yang demikian) dan ia tidak memberatkan diri kepada yang tidak 
disukai, maka ia dekat, daripada akan dihela oleh kesangatan 
gembira, kepada pangkat yang sebelumnya. 


Jikalau ia bermujahadah melawan hawa-nafsunya dan membe- 
ratkan hatinya kepada yang tidak disukai dan ia benci kepada 


542 


kesenangan kepadanya dengan bertafakkur (merenungkan) pada 
bahaya-bahaya pujian, maka ia adalah dalam bahaya mujahadah. 
Sekali adalah kekuatan itu baginya. Dan pada kali yang lain, adalah 
kekuatan itu memukul dirinya. | 


Diantaranya, ada orang, apabila mendengar pujian, ia tidak 
bergembira dan tidak berduka-cita dengan pujian itu. Dan tiada 
membekas padanya. Dan ini adalah baik, walaupun masih ada 
padanya sisa dari keikhlasan. 


Diantaranya, ada orang yang tidak senang kepada pujian, 
apabila ia mendengarnya. Akan tetapi, tidak berkesudahan dengan 
yang demikian, kepada memarahi si pemuji dan menantangnya. Dan 
tingkatnya yang paling jauh, ialah, bahwa ia tidak menyukai dan 
marah serta ia melahirkan kemarahan itu. Dan ia benar pada yang 
demikian.Tidak bahwa ia melahirkan kemarahan, sedang hatinya suka 
kepada si pemuji itu. 


Maka yang demikian itu munafik yang sebenarnya. Karena ia 
menghendaki melahirkan dari dirinya keikhlasan dan kebenaran, 
padahal ia jatuh terjerembab daripadanya. ~ 


Begitu juga dengan lawan daripada itu. Berlebih-kurang hal-ih- 
wal terhadap pencela. Permulaan derajatnya, ialah: melahirkan 
kemarahan dan akhirnya melahirkan kegembiraan. Kegembiraan dan 
melahirkan kegembiraan (dari celaan orang) itu, tidak akan ada, selain 
dari orang, yang dalam hatinya cemburu dan sakit hati kepada 
dirinya, karena kedurhakaan diri kepadanya, banyak kekurangannya, 
janji-janjinya yang bohong dan kekeliruan-kekeliruannya yang keji. 
Maka ia marah kepada dirinya, sebagai kemarahan musuh. Dan 
manusia itu gembira, kepada orang yang mencela musuhnya. Dan 
orang ini, adalah orang yang musuhnya, ialah: dirinya. Maka ia 
bergembira, apabila mendengar cacian terhadap dirinya. Dan ia 
berterima kasih kepada pencaci di atas yang demikian. Dan ia 
percaya akan kecerdikan dan kepintaran si pencaci. Karena ia 
mengetahui akan kekurangan-kekurangannya. Maka adalah. yang 
demikian itu seperti mencari kesembuhan dari dirinya. Dan adalah 
yang demikian itu ghanimah (harta rampasan perang) padanya. 
Karena ia dengan celaan itu, menjadi lebih rendah pada mata 
manusia. Sehingga ia tidak mendapat bencana (percobaan) dengan 
fitnah manusia. 


Apabila dihalau (dibawa) kepadanya kebaikan-kebaikan, niscaya 
ia tidak bersusah payah memperolehnya. Maka mudah-mudahan yang 


543 


demikian itu, adalah kebajikan bagi kekurangan-kekurangan, dimana 
ia lemah menghilangkannya. 


Kalau murid (penuntut shufi) itu, melawan hawa-nafsunya 
sepanjang umurnya pada perkara yang satu ini, yaitu: bahwa 
bersamaan padanya antara percela dan pemujinya, niscaya ia akan 
mempunyai kesibukan yang menyibukkannya, yang tiada akan selesai 

- bersamaan dengan kesibukan itu, untuk hal yang lain. Dan diantara 
dia dan kebahagiaan, terdapat banyak rintangan. Dan inilah salah 
satu daripadanya. Ia tidak akan dapat memotong sedikitpun 
daripadanya, selain dengan mujahadah yang keras dalam umur yang 
panjang. 


BAHAGIAN KEDUA DARI KITAB: 


TENTANG MENCARI KEMEGAHAN DAN KEDUDUKAN 
DENGAN IBADAH 


Yaitu: ria. Dan padanya: penjelasan tercelanya ria, penjelasan 
hakikatnya ria dan apa yang di riakan, penjelasan derajat ria, 
penjelasan ria tersembunyi, penjelasan dari ria yang membatal- 
kan amal dan yang tidak membatalkan, penjelasan obat ria dan 
pengobatannya, penjelasan keringanan pada melahirkan keta'at- 
an, penjelasan keringanan pada menyembunyikan dosa-dosa, 
penjelasan meninggalkan keta'atan, karena takut dari dia dan 
` bahaya-bahayanya, penjelasan apa yang sah, dari kerajinan 
hamba Allah bagi ibadah, disebabkan dilihat oleh makhluk dan 
penjelasan apa yang wajib bagi murid, bahwa diharuskannya 
hatinya kepada yang demikian, sebelum ta'at dan. sesudahnya 
ta'at. Yaitu: sepuluh pasal. Wa bi Naahi ftaufiig. 


PENJELASAN: tercelanya ria. 


Ketahuilah, bahwa ria itu haram. Dan orang yang berbuat ria itu 
terkutuk pada sisi Allah. Ayat-ayat, hadits-hadits dan atsar-atsar. 
menjadi saksi bagi yang demikian. 

Adapun 2 yaitu: firman Allah Ta'ala: — 

A pay gpp? Iari 


PA A PAPUA Ta 
SA EO AA NATA Eri E7 
S 2 P 
tah. 3 MG PI DA 


544 


Fa-wailun Iil-mushalliinal-tadziina. hum'an shalaa-tahim saa-huunal- 
ladziina hum yuraa-uun). 
Artinya: 


”Sebab -itu, celaka untuk orang-orang yang bersembahyang. Yang 
lalai dari sembahyangnya. Yang mengerjakan (kebajikan) untuk 
dilihat orang (ria)”. 


S. Al-Ma'un, ayat 4 — 5 — 6. 


Dan firman Allah “Azza wa Jalla: — 
IE GA LA 85 egl a S OPLKO 2. “12 

ara Si BAE 5, 3, 

20213 
wah -Pu Er Apa BIA 

(Wal-ladziina yamku-ruunas-sayyi-aati, lahum “adzaabun syadiidunwa 
makru ulaa-ika huwa yabuur). 
Artinya: 


“Mereka yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat 
siksaan yang sangat (keras). Dan rencana mereka akan gagal”. 


S. Fathir, ayat 10. 


Kata Mujahid: "'Mereka itu, ialah: orang-orang ria”. 
Allah Ta'ala berfirman: 


gyr AI 23 K or ORG s 
NN MAYA Hop PMA An sel 
# Pd 
Tah 2 A -y® Dyarr 
(Innamaa nuth-imukum li-wajhil-laahi, laa nuriidu minkum jazaa-an 
wa laa syukuuraa). . 


Artinya: ph 


"Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kamu, hanyalah 
karena perintah Allah, kami tiada mengingini-balasan dan tiada pula 
ucapan terima kasih”. 


S. Ad-Dahr, ayat 9. 


Allah memuji orang-orang yang ikhlas, yang menidakkan semua 
kehendak, selain karena Allah, Dan ria itu lawannya. 


545 


Allah Ta'ala berfirman: | 
PAN me LDL’, Li Yr 1x or”. 
V ANE Je pa BP NE 
D ALC ay a id 
NM PD 3 naa Bot 
SL 
(Fa man kaana yar-juu ligaa-a rabbihi, fal-ya*mal “amalan shaalihan 
wa laa yusy-rik bi-ibaa dati rabbihii ahadaa). 


Artinya: 

“Maka siapa yang mengharap akan menemui Tuhannya, hendaklah 

dia mengerjakan pekerjaan yang baik dan janganlah mempesekutukan 

dalam menyembah Tuhannya (peribadatan) dengan siapapun”. . 
S. Al-Kahf, ayat 110. 


Turun ayat ini, mengenai orang yang mencari pahala dan pujian 
dengan ibadah dan amalnya. (1). 


Adapun hadits, ialah: bahwa Nabi s.a.w. menjawab, ketika 
seorang laki-laki bertanya keapdanya, dengan katanya: ”' Wahai 
Rasulu'llah! Pada apa kelepasan dari azab?” 


Nabi s.a.w. lalu Be 
Bapa ALAIA SA 


Pa 
-r - 
Pee DG LAN AAN TN 
(An laa ya -malal-" abda bi-thaa-“atil-laahi, yuriidu bihan-naasa). 
Artinya: 


Bahwa hamba itu tidak mengerjakan ta'at kepada Allah, dimana 
maksudnya dengan ta'at itu, ialah: manusia”. (2). 


Abu Hurairah mengatakan tentang hadits: tiga orang, yaitu: 
yang tewas pada perang sabilullah, yang bersedekah dengan hartanya 
dan yang membaca (gari') Kitab Allah, sebagaimana telah kami 
‘bentangkan pada "Kitab Ikhlas” dahulu. Dan Allah ‘Azza wa Jalla 
berfirman bagi mereka: "Engkau dusta, tetapi yang engkau kehen- 
daki, ialah: supaya dikatakan orang: “Si Anu itu pemurah”. Engkau 
dusta, tetapi yang engkau kehendaki, ialah: supaya dikatakan orang: 
”Si Anu itu berani”. Engkau dusta, tetapi yang engkau kehendaki, 
ialah: supaya dikatakan orang: ”Si Anu itu qari" (ahli membaca 


(1). Dirawikan Al-Hakim dari Thawus. Dengan mencari pahala dan pujian, maka ia 
tidak betul-betul ikhlas. 

(2. Al-Iragi lupa menerangkan perawi hadits ini. Tetapi dalam "Itwihaf” disebutkan, 
bahwa isnadnya dari Jabalah Al-Yahshabi. ((Ittihaf, hal. 262, juz VIII) (Pent.) 


546 


Al-Our-an)”. Lalu Rasulu'ilah s.a.w. menerangkan: ” Bahwa mereka 
tidak diberi pahala. Dan rianya mereka itu, yang membatalkan amal 
mereka” (1). 


Ibnu Umar r.a. berkata: *'Nabi s.a.w. bersabda: 


LCL LGA 9 PA 5 
DATA A NS PSA 


(Man raa-aa, raa-aaltaahu bihi wa man samma-'a, samma-'al-laahu 
bibi). 
Artinya: 


"Barangsiapa yang berbuat dengan ria, niscaya Allah memandang ria 
dengan perbuatan tersebut. Dan barangsiapa memperdengarkan 
manusia dengan perbuatannya, niscaya diperdengarkan oleh Allah 
dengan perbuatan itu” (2). 


Pada hadits lain yang panjang, yaitu: "'Sesungguhnya Allah 
Ta'ala berfirman kepada para malaikatNya: ” Bahwa orang ini, tidak 
berkehendak kepadaKu dengan amalnya. Maka masukkanlah dia ke 
dalam neraka!” (3). 


Nabi s.a.w. bersabda: ”'Sesungguhnya yang paling aku takuti 
padamu, ialah: syirik kecil. Lalu para shahabat bertanya: '' Apakah 
syirik kecil itu, wahai Rasulu'llah?” Nabi s.a.w. menjawab: "Ria ! 
Allah “Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, apabila Ia memberi 
balasan kepada hamba-hambaNya dengan amal mereka: ” Pergilah 
kepada mereka, dimana kamu mengerjakan amalmu, untuk diperlihat- 
kan kepada mereka (berbuat ria) di dunia! Maka lihatlah, adakah ka- 
mu memperoleh batasan dari mereka?’ (4). i 


Nabi s.a.w. bersabda: ''Berlindungiah dengan Allah “Azza wa 
Jalla dari lobang kesedihan Gubbil-huzni)P” Beliau lalu ditanyakan: 
“Apakah lobang kesedihan itu, wahai Rasulu'llah?” Beliau menja- 
wab: ''Suatu lembah dalam neraka jahanam, yang disediakan bagi 
qari'-qari' yang ria” (5). 


—— 

(1). Dirawikan Muslim dan Abi Hurairah. 

(2). Hadits ini disepakati (muttafag “alaih) al-Bukhari dan Muslim dari Jundub bin 
Abdullah. 

(3). Banyak perawinya, di antaranya Ibnui-Mubarak, Ibnu Abid-Dun-ya dan lain- iai. 

` (4). Dirawikan Ahmad dan Al-Baihaqi dari Mahmud bin Lubaid.. 

(5). Dirawikan At-Tirmidzi dan katanya: hadits gharib. 


547 


Nabi s.a.w. bersabda: 


zer Peta Pa ARI 


DA | “ak SISA 
fis s3 Sen r IOR 

E azza wa jalla: man ‘amila lii-amalan asyraka fiihi 

ghairii, fa-huwa lahu kulluhu, wa ana minhu barii-unwa ana 

agh-nal-agh-niyaa-i “anisy-syirki). 

Artinya: 


"Allah “Azza wa Jalla berfirman: "Siapa yang berbuat amal bagiKu, 
yang dipersekutukannya padanya dengan yang lain daripadaKu, maka 
amal itu baginya semuanya. Dan Aku terlepas daripadanya dan Aku 
-itu yang terkaya dari segala yang kaya dari kesekutuan (syirik)” (0). 
Isa Al-Masih a.s. berkata: Apabila ada hari puasa seseorang 
“kamu, maka hendaklah ia meminyakkan kepalanya dan jenggotnya. 
Dan ia menyapu dua bibirnya. Supaya tidak dilihat orang, bahwa ia 
berpuasa. Dan apabila ia memberi dengan tangan kanannya, maka 
hendaklah ia menyembunyikan dari tangan kirinya. Dan apabila ia 
mengerjakan shalat, maka hendaklah diturunkannya tabir pintunya. 
mes Allah membagikan pujian, sebagaimana 1a membagikan 
rezeki” 


Nabi kita s.a.w. bersabda: ” Alla “Azza wa Jalla tiada menerima 
amal, yang ada padanya ria seberat atom” (7). , 


Umar r.a. bertanya kepada Mu'az bin Jabal ketika dilihatnya ia 
menangis: Apakah yang menjadikan engkau menangis?” 


Mu'az bin Jabal menjawab: ” Suatu hadits yang aku dengar dari 
yang empunya kuburan ini, ya'ni: Nabi s.a.w., yang bersabda: 
Pag 


5 oa, CI S $ £ N 
: $ -. 2 ` 
(Inna adnar-riyaa-i syirkun). 
Artinya: 
”Bahwa ria yang paling rendah, ialah: syirik” (8). 


(6). Hadits ini dari Abu Hurairah, di antara perawinya Muslim. 
(7). Kata Al-iragi, dia tidak pernah menjumpai hadits yang demikian. 
(8). Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Hakirn dari Mu'adz. 


548 


Nabi s.a.w. bersabda: “Yang paling aku takuti padamu, ialah: 
ria dan nafsu syahwat yang tersembunyi” (9). 


Nafsu syahwat yang tersembunyi juga kembali kepada kesalah- 
an-kesalahan ria dan yang halus-halus dari ria. 
Nabi s.a.w. bersabda: 


A r 
eZ LL 


Zor PÈ Lo Lepas se a 
ng II Ka, API Papa aD 
SAR o Pa A 
ANA AK 
AA an A 


(Inna fii dhillil“arsyi yauma laa dhilla, iNaa dhilluhu, rajulan 
tashad-daga bi-yamii-nihi, fa kaada yukh-fiihaa'an syimaa-lih). 
Artinya: 

"Sesungguhnya pada naungan “Arasy, pada hari yang tiada naungan, 
selain dari naungan “Arasy, ada seorang laki-laki yang bersedekah 
dengan tangan kanannya, lalu disembunyikannya dari tangan kirinya” 
Uo). 

Karena itulah, tersebut pada hadits: '' Bahwa keutamaan amal 
yang dirahasiakan dari amal yang tidak dirahasiakan, adalah dengan 

tujuhpuluh ganda” (1). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


PECE KK ap ak S3 SAS 


Z 
El gr l sr an 


SHA ALSA LE, AA PAN 


In Ale Gr A 
. aj JA E 
Gnnal-muraa-iya yunaadaa “alaihi yaumal-giyaamati, yaa faajiru. Yaa 


ghaadiru! yaa murea-ii! dialla “amaluka wa habitha ajruka dz-hab, 
fakhudz ajraka mimman kunta ta“malu lah). 


Artinya: 
"Bahwa orang yang berbuat ria itu akan dipanggil pada hari kiamat: 
“Hai orang yang zalim! Hai orang yang menyeleweng! Hai orang 


(9). Dirawikan Ibnul-Mubarak dari Syaddad bin Aus. 
(10). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. 


(1). Dirawikan Al-Baihaqi dari Abid-Darda' dan dipandangnya hadits dla'if. 


549 


yang berbuat ria! Amalmu sesat dan pahalamu sia-sia. Pergilah! Maka 
ambillah pahalamu dari orang yang engkau berbuat amal bnginya!” 
2). 

Syaddad bin Aus berkata: Aku melihat Nabi s.a.w. menangis. 


Lalu aku bertanya: Apakah yang membawa engkau menangis, wahai 
Rasulu'llah?” 


Nabi s.a.w. menjawab: "Aku sangat takut syirik pada ummat- 
ku. Walaupun mereka tidak menyembah berhala, matahari, bulan dan 
batu. Akan tetapi, mereka memperlihatkan kepada orang (berbuat ria) 
dengan amal mereka””. (3) 


Nabi s.a.w. bersabda: ?'Tatkala Allah Ta'ala menjadikan bumi, 
lalu bumi itu bergoncang dengan isinya. Maka Allah Ta'ala 
menjadikan gunung-gunung. Maka dijadikanNya gunung-gunung itu 
pasak bagi bumi. Lalu para malaikat berkata: '”Tuhan kita tiada 
menjadikan makhluk yang lebih keras dari gunung”. 


Lalu Allah Ta'ala menjadikan besi. Maka besi itu memotong 
gunung. Kemudian Ia menjadikan api. Lalu api itu mencairkan besi. 
Kemudian, Allah menyuruh air memadamkan api. Dan Ia menyuruh 
angin, lalu angin itu mengeruhkan air. 


Maka berselisihlah para malaikat. Lalu malaikat itu berkata: 
"Kita bertanya kepada Allah Ta'ala”. Seraya mereka bertanya: 
“Wahai Tuhan! Apakah yang sangat keras dari apa yang Engkau 
jadikan dari makhluk Engkau?”. 

Allah Ta'ala menjawab: "Tiada Aku jadikan suatu makhluk- 
pun yang lebih keras kepadaKu, daripada hati anak Adam. Ketika ia 
bersedekah dengan sesuatu sedekah dengan tangan kanannya, lalu 
disembunyikannya dari tangan kirinya. Maka inilah makhluk yang 
lebih keras, yang Aku jadikan”. (4). 


Abdullah bin al-Mubarak meriwayatkan dengan isnadnya dari 
seorang laki-laki, dimana laki-laki tersebut berkata kepada Ma'az bin 
Jabal: ”Terangkanlah kepadaku suatu hadits yang engkau dengar dari 
Rasulu'llah s.a.w.”. (5). 


Laki-laki itu meneruskan riwayatnya: "Maka Mu'az menangis, 
sehingga aku menyangka bahwa dia tidak akan diam. Kemudian ia 
diam”. 

(2). Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya dari Jabalah Al-Yahshabi, isnad dla'if. 

(3). Dirawikan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Syaddad bin Aus. 

(4). Dirawikan At-Tirmidzi dari Anas dan katanya: hadits ghurib. is 

(5). Menurut ,luihaf” hal. 266, jilid 8, bahwa laki-laki ish. namanya: Khalid bin 
Ma'dan, seorang yang dapat dipercaya, dan 'abid, berasal dari Syam (Syria). 


550 


Kemudian, ia berkata: "Aku mendengar Nabi s.a.w. berkata 
kepadaku: ''Hai Ma'az!” Lalu aku menjawab: Aku bersedia, demi 
ayahku, engkau dan ibuku, wahai Rasulu'llah?” 


Maka Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya aku menyampaikan 
kepada engkau, suatu hadits, jika engkau hapal, niscaya bermanfa'at 
bagi engkau. Dan jika engkau sia-siakan dan tidak engkau hapal, 
niscaya terputuslah hujjahmu (alasanmu) di sisi Allah pada hari 
kiamat. Ha Ma'az! Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan tujuh 
malaikat, sebelum Ia menjadikan langit dan bumi. Kemudian Ia 
menjadikan langit. Lalu dijadikanNya bagi tiap-tiap dari tujuh langit 
itu, seorang malaikat penjaga pintunya, dimana ia telah mengagung- 
kan langit itu dengan kebesaran. Lalu naiklah para malaikat penjaga 
amal manusia, membawa amal hamba (manusia) yang dikerjakannya 
dari pagi sampai sore. Amal itu mempunyai nur (cahaya) seperti caha- 
ya matahari. Sehingga apabila para malaikat penjaga amal itu, naik 
dengan amal tadi ke langit dunia, niscaya dibersihkannya, lalu 
diperbanyakkannya amal itu. Maka malaikat penjaga pintu itu berkata 
kepada para malaikat penjaga amal tersebut: ”'Pukullah dengan amal 
ini, muka yang punya! Akulah yang punya umpatan. Aku disuruh 
oleh Tuhanku, bahwa aku tidak membiarkan amal orang yang 
mengumpat manusia, melewati aku kepada yang lain daripadaku”. 


Nabi s.a.w. meneruskan haditsnya: ''Kemudian, datang malaikat 
penjaga amal, dengan amal shalih, dari amalan hamba Allah. Maka 
dibawanya amal tersebut, lalu dibersihkannya dan diperbanyakkan- 
nya. Sehingga sampai ia ke langit kedua. Lalu malaikat yang 
diserahkan tugas pada langit kedua itu, berkata kepada malaikat 
penjaga amal: ''Berhenti! Dan pukullah dengan amal ini muka yang 
punya. Dia bermaksud dengan amalnya ini, harta benda dunia. Aku 
disuruh oleh Tuhanku, bahwa aku tidak membiarkan amalnya 
melewati aku kepada yang lain daripadaku. Yang empunya amal ini 
menyombong dengan amalnya, kepada manusia pada majlis-majlis 
mereka”. 


` Nabi s.a.w. meneruskan haditsnya: ''Para malaikat penjaga 
amal itu naik lagi dengan amal hamba, dimana amal tersebut gemilang 
dengan nur dari sedekah, puasa dan shalat, yang menakjubkan para 
malaikat penjaga amal itu. Lalu mereka melewati dengan amal tadi, 
ke langit ke tiga. Lalu berkata kepada mereka, malaikat yang 
ditugaskan pada langit ketiga tadi: ”'Berhenti! Pukullah dengan amal 
ini muka yang punya! Aku malaikat tekebur (yang mengurus tekebur). 
Aku disuruh oleh Tuhanku supaya tidak membiarkan amalnya, 


551 


melewati aku kepada yang lain daripadaku. Yang empunya amal ini 
aan tekebur (sombong) kepada manusia pada majlis-majlis 
mereka” 


Nabi s.a.w. meneruskan haditsnya: ''Para malaikat penjaga 
amal itu, naik lagi dengan amal hamba, yang bercahaya, sebagaimana 
-bercahayanya . bintang berkilauan, . mempunyai suara dari tasbih, 
shalat, hajji dan 'umrah. Sehingga mereka melewati dengan amal itu 
ke langit ke empat. Lalu berkata kepada mereka, malaikat yang 
ditugaskan di langit itu: ” Berhenti! Dan pukullah dengan amal ini 
muka yang punya! Pukullah dengan amal ini punggungnya dan 
perutnya! Aku yang empunya “ujub (menyombongkan diri). Aku 
disuruh oleh Tuhanku, supaya tidak membiarkan amalnya, melewati 
aku kepada yang lain daripadaku. Sesungguhnya, dia apabila berbuat 
suatu amal, niscaya.dimasukkannya “ujub pada amalnya”. 


Nabi s.a.w. meneruskan haditsnya: ”'Para malaikat penjaga 
amal itu, naik lagi dengan amal hamba. Sehingga mereka melewati 
dengan amal itu ke langit ke lima. Seakan-akan amal itu penganten 
puteri yang diserahkan kepada suaminya. Lalu malaikat yang 
ditugaskan di langit itu, berkata kepada para malaikat yang menjaga 
amal: "Berhenti! Dan pukullah dengan amal ini, muka yang punya! 
Dan bawalah amal tersebut ke atas bahunya! Aku malaikat dengki. 
Sesungguhnya orang itu dengki kepada manusia. Yaitu: siapa yang 
belajar dan berbuat seperti perbuatannya. Dan setiap orang yang 
mengambil keutamaan dari ibadah, ia dengki kepada mereka.. Dan ia 
mencaci mereka. Aku disuruh oleh Tuhanku, bahwa aku tidak 
membiarkan amalnya, melewati aku kepada yang lain daripadaku”. 


Nabi s.a.w. meneruskan haditsnya: “Para malaikat penjaga 
amal itu, naik lagi dengan amal hamba, dari shalat zakat, hajji, 
?'umrah dan puasa. Lalu mereka melewati dengan ibadah-ibadah 
tersebut ke langit keenam. Lalu malaikat yang ditugaskan di langit 
keenam itu, berkata kepada para malaikat penjaga amal: ” Berhenti! 
Han pukullah dengan amal ini, muka yang punya! Sesungguhnya dia 
itu tiada sekali-kali mengasihani manusia dari hamba-hamba Allah, 
yang ditimpa bencana atau melarat yang. memelaratkannya. Akan 
tetapi, ia gembira orang itu mendapat bencana. Aku malaikat rahmat. 
Aku disuruh oleh Tuhanku, bahwa aku tidak membiarkan amalnya, 
melewati aku kepada. yang lain daripadaku”. 


| Nabi s.a.w. meneruskan haditsnya: ”Para malaikat penjaga 
amal itu naik lagi, dengan amal hamba ke langit ke tujuh, amal mana 
' terdiri dari: puasa, shalat, nafkah (belanja kepada keluarga), zakat, 


552 


kesungguhan beramal dan wara'. Ia mempunyai suara, seperti bunyi 
petir. Mempunyai cahaya, seperti cahaya matahari. Bersama amal itu, 
tiga ribu malaikat. Lalu para malaikat penjaga amal itu, melewati 
dengan amal tersebut, ke langit ke tujuh. Maka berkata malaikat yang 
ditugaskan di langit itu, kepada para malaikat penjaga amal: 
”Berhenti! Dan pukullah dengan amal ini, muka yang punya! 
Pukullah dengan amal ini anggota badannya! Tutuplah dengan amal 
ini akan hatinya! Sesungguhnya aku akan meletakkan hijab (dinding) 
dari Tuhanku, setiap amal, yang tidak dimaksudkannya akan Wajah 
Tuhanku. Sesungguhnya ia bermaksud dengan amalnya, yang lain dari 
Allah Ta'ala. Ia berkehendak ketinggian dari ulama-ulama fikih, 
sebutan dari ulama-ulama dan suara (tersebut namanya) di kota-kota. 
Tuhanku menyuruh aku, bahwa aku tidak membiarkan amalnya, 
melewati aku kepada yang lain dari aku. Dan setiap amal yang tidak 
ikhlas bagi Allah, maka itu ria. Dan Allah tiada menerima amal orang 
ria”. 

Nabi s.a.w. meneruskan haditsnya: ”'Para malaikat penjaga 
amal itu, naik lagi dengan amal hamba, yang terdiri dari: shalat, 
zakat, puasa, hajji, 'umrah, baik akhlak, diam dan dzikir kepada 
Allah Ta'ala. Para malaikat langit mengantarkannya, sehingga mereka 
dapat melewati hijab semuanya, kepada Allah “Azza wa Jalla. Lalu 
mereka berdiri di hadapanNya dan naik saksi kepadaNya dengan amal 
shalih, yang ikhlas bagi Allah. Nabi s.a.w. meneruskan riwayatnya: 
”Lalu Allah berfirman kepada mereka: ”' Kamu semua penjaga amal, 
terhadap amal hambaKu. Dan Aku mengintip (ar-ragib) terhadap 
dirinya. Sesungguhnya dia tiada menghendaki Aku dengan amal ini. 
Ia menghendaki yang lain daripadaKu. Maka kepadanya kutukanKu”. 


Lalu para malaikat itu semua menjawab: ” Kepadanya kutukan 
Engkau dan kutukan kami”. 


Dan langit semua berkata: ''Kepadanya kutukan Allah dan 
kutukan kami. Ia dikutuk oleh langit tujuh, bumi dan orang-orang 
padanya” (1). 

Ma'az berkata: ''Aku berkata: *” Wahai. Rasulu'llah! Engkau 
Rasul Allah dan aku Ma'az”. 

Nabi s.a.w. menjawab: ”'Ikutilah aku, walaupun ada pada 
amalmu kekurangan! Hai Ma'az! Peliharalah lidahmu dari mencaci 
saudara-saudaramu, dari para pembawa Al Our-an! Bawalah dosamu 


(1). Hadits yang panjang ini, dirawikan Abdullah bin Al-Mubarak. Dan Ibnul-Juzi, 
meriwayatkannya dalam hadits-hadits maudlu'!. 


SSQ 


kepadamu dan jangan engkau bawa kepada mereka! Janganlah 
engkau membersihkan dirimu dengan mencela mereka! Janganlah 
engkau mengangkat dirimu atas mereka! Janganlah engkau masukkan 
amal duniawi dalam amal akhirat! Janganlah engkau tekebur dalam 
majlis engkau! Supaya manusia takut dar#jahatnya akhlak engkau! 
Janganlah engkau berbicara dengan seseorang dan di sisi engkau ada 
orang lain! Janganlah engkau membesarkan diri kepada manusia, 
maka akan terputus dari engkau kebajikan dunia! Dan janganlah 
engkau koyakkan daging manusia, maka akan dikoyakkan daging 
engkau oleh anjing neraka, pada hari kiamat dalam neraka! Allah 
Ta'ala berfirman: 


- 221 | z LN 
KR ge eui G, 
r - 
(Wan-naasyi-thaati nasy-thaa). 
Artinya: 
“Dan yang menarik dengan perlahan”. 
S. An-Nazi'at, ayat 2. 


"Tahukah engkau, siapa yang menarik itu, hai Ma'az?” 


Aku menjawab: "Siapakah dia, demi ayahku, engkau dan ibuku, 
wahai Rasulu'liah?” 


Nabi s.a.w. menjawab: ”Anjing-anjing dalam neraka, yang menarik 
daging dan tulang”. 


Aku lalu bertanya: ”' Demi ayahku, engkau dan ibuku, wahai 
Rasulu'ilah! Siapakah yang sanggup menahan perkara ini? Dan 
siapakah yang terlepas daripadanya?’ 


Nabi s.a.w. menjawab: ”Hai Ma'az! Sesungguhnya mudah bagi 
orang yang dimudahkan oleh Allah kepadanya”. 


Laki-laki itu meneruskan ceriteranya: Aku tidak melihat orang 
yang lebih banyak membaca Al-Our-an dari Ma'az. Karena ia takut 
dari apa yang disebutkan pada hadits tadi” (1). 


Adapun atsar, maka diantaranya, ialah: diriwayatkan, bahwa 
‘Umar bin Al-Khattab r.a. melihat seorang laki-laki menundukkan 
lehernya. Lalu Umar r.a. berkata: Hai yang punya leher! Angkatlah 


“(D. Hadits Ma'az yang panjang ini dikatakan riwayat Abdullah bin Al-Mubarak 
dengan isnadnya dari seorang laki-laki, dari Ma'az. Diriwayatkan oleh Ibnul-Juzi 
dalam hadits-hadits maudlu? (hadits yang dibuat-buat), bukan hadits shahih. 


“554. 


lehermu! Khusuk itu tidaklah pada leher. Sesungguhnya khusuk itu 
pada hati”. 


Abu Amamah Al-Bahili r.a. melihat seorang laki-laki dalam 
masjid, menangis dalam sujudnya. Lalu Abu Amamah berkata: 
."'Engkau-engkau, jikalau ini di rumah engkau!” 


Ali r.a. berkata: "Orang yang ria itu mempunyai tiga tanda: 
malas apabila ia sendirian, rajin apabila ia berada. pada orang banyak 
dan ia menambahkan amal, apabila ia dipuji dan ia kurangkan, 
apabila ia dicela”. | 


Seorang laki-laki berkata kepada “Ubadah bin Ash-Shamit: 
” Aku berperang dengan pedangku pada jalan Allah (sabilu'llah). Aku 
bermaksud dengan. perang itu, wajah Allah Ta'ala dan pujian 
manusia”. 


‘Ubadah bin Ash-Shamit menjawab: "Tak ada suatupun 
bagimu”. | | 

Lalu laki-laki tersebut bertanya kepada “Ubadah tiga kali. Tiap 
kali pertanyaan itu, dijawab oleh ‘Ubadah: ''Tak ada suatupun 
bagimu”. - 

Kemudian, pada kali ketiga, ‘Ubadah menjawab: **Sesungguh- 
nya Allah berfirman: "Aku yang terkaya dari yang kaya daripada 
dipersekutukan (syirik)” ....... sampai akhir hadits (2). 

Seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyab, 
dengan katanya: "Bahwa salah seorang kami berbuat perbuatan baik 
(perbuatan ma'ruf), dimana ia suka dipuji dan diberi upah”. 


Sa'id bin Al-Musayyab lalu menjawab: ”Sukakah engkau 
dicaci?” | 

Orang itu menjawab: ” Tidak!” 

Maka Sa'id berkata: ?' Apabila “engkau berbuat suatu amal 
karena Allah, maka ikhlaskanlah!” . 


Adl-Diahhak berkata: "Tidaklah seseorang kamu itu mengata- 
kan: “Ini karena Allah dan karena keluarga. Sesungguhnya Allah 
Ta'ala tiada mempunyai sekutu”. 


Umar r.a. memukul seorang laki-laki dengan cemeti. Kemudian, 
Umar berkata kepada orang itu: '' Ambillah bela dengan cemeti ini 
daripadaku!’ 


(D. Menurut yang tersebut dalam ,,Ittihaf” syarah ,,Ihya”, jilid VII, hal. 267, bahwa 
hadits itu, dirawikan Abu Dawud, An-Nasa-i dan 'Ath-Thabrani dengan sanad baik. 
Begitu pula dirawikan Al-Hakim dan Al-Baihagi dari Abu Hurairah. 


Laki-laki itu lalu menjawab: "Tidak! Tetapi, aku tinggalkan 
cemeti itu, bagi Allah dan bagi engkau”. 


Maka Umar berkata kepada orang tersebut: ”' Apa yang engkau 
perbuatkan dari sesuatu, adakalanya, . bahwa engkau tinggalkan 
bagiku. Maka aku ketahui yang demikian. Atau engkau tinggalkan 
bagi Allah sendirian”. 


Laki-laki itu menjawab: ”' Aku tinggalkan cemeti itu bagi Allah 
sendirian”. 


Lalu Umar berkata: ”’ Jadi, ialah yang demikian”. 


Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: "Sesungguhnya aku telah 
menemani beberapa kaum (golongan). Kalau ada salah seorang dari 
mereka, untuk dikemukakan kepadanya ilmu hikmah (filsafat). Jika- 
lau ia bertutur kata dengan ilmu hikmah itu, niscaya bermanfa'at ba- 
ginya dan bermanfa'at bagi teman-temannya. Dan tiada yang mence- 
gahnya daripada itu, selain takut dikenal orang (syuhrah). Dan kalau 
ada salah seorang dari mereka lalu di jalan, maka dilihatnya yang 
merusakkan di jalan. Maka tiada yang melarangnya untuk menying- 
kirkan yang merusakkan itu, selain takut dikenal orang”. 


Dikatakan, bahwa orang yang berbuat ria itu, dipanggil pada 
hari kiamat dengan empat nama, yaitu: “Hai yang berbuat ria, Hai 
yang menyeleweng, Hai yang merugi, Hai yang zalim. Pergilah! Maka 
ambillah pahalamu, dari orang yang engkau berbuat untuk orang itu! 
Tiada pahala bagimu pada Kami”. 


Al-Fudlail bin “Iyadl r.a. berkata: Adalah mereka berbuat ria 
dengan apa yang diperbuat mereka. Dan pada hari ini, jadilah mereka 
berbuat ria dengan apa yang tidak diperbuat mereka”. 


“Akramah berkata: ” Sesungguhnya Allah memberikan kepada 
hamba di atas niatnya, apa yang tidak diberikanNya di atas amal 
perbuatannya. Karena niat itu, tak ada ria padanya”. 


Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: "Orang yang berbuat ria itu 
bermaksud mengalahkan gadar (takdir) Allah Ta'ala. Dia itu orang 
jabat, bermaksud supaya manusia mengatakan, bahwa dia: orang baik 
(shalih). Bagaimana mereka mengatakan, sedang dia telah bertempat 
dari Tuhannya pada tempat orang-orang hina. Maka tak boleh tidak 
bagi hati orang-orang mukmin untuk mengenalinya”. 


Qatadah bin Da'amah Al-Bashari berkata: ” Apabila hamba itu 
berbuat ria, maka Allah Ta'ala berfirman: "Lihatlah kepada 
hambaKu, yang mempermain-mainkan Aku!”. 


SSK 


Malik bin Dinar berkata: ”'Para qari’ (ahli membaca Al-Qur'an) 
itu tiga golongan: qari? Tuhan Yang Mahapengasih, qari? dunia dan 
qari’ raja-raja. Bahwa Muhammad bin Wasi’ termasuk qari” Tuhan 
Yang) Mahapengasih (min-gurraa-i 'rrahmaan)”. 


Al-Fudlail berkata: ”'Siapa yang bermaksud memandang PENA 
orang yang berbuat ria, maka hendaklah ia memandang kepadaku !”. 


. Muhammad bin Al-Mubarak Ash-Shuwari berkata: ” Lahirkan- 
lah tanda kebaikan di malam hari! Sesungguhnya yang di malam hari 
itu, lebih mulia dari tanda kebaikanmu di siang hari. Karena tanda 
kebaikan di siang hari itu bagi makhluk. Dan tanda kebaikan di 
malam hari itu bagi Tuhan semesta alam”. 


Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: “Menjaga amal itu lebih 
sukar dari amal”. 


Ibnul-Mubarak berkata: ” Jikalau adalah orang yang sesungguh- 
nya bertawaf di BaituP'llah dan dia sendiri (hatinya) di Khurasan”. 
(1). 


Lalu ditanyakan kepada Ibnul-Mubarak tadi: '"Bagaimana bisa 
demikian ?”. 


Ibnul-Mubarak menjawab: ”Ia suka disebutkan, bahwa dia itu 
bertetangga dengan Makkah”. 


Ibrahim bin Adham berkata: '"Tiada membenarkan Allah, orang 
yang menghendaki bahwa dia itu terkenal (termasyhur)”. 


PENJELASAN: hakikat ria dan apa yang diriakan. 


Ketahuilah, bahwa perkataan ria terambil (musytagg) dari. 
perkataan ru'yah (melihat). Dan perkataan sum'ah terambil dari 
perkataan sima' (mendengar). 


Sesungguhnya ria itu, pokoknya, ialah: mencari tempat (kedu- . 
dukan) pada hati manusia, dengan memperlihatkan kepada mereka, 
hal-hal kebajikan. Selain bahwa kemegahan dan kedudukan itu, sekali 
dicari dalam hati manusia dengan perbuatan-perbuatan selain ibadah. 
Dan pada kali yang lain, dicari dengan perbuatan ibadah. Dan nama 
ria itu dikhususkan menurut hukum kebiasaan, dengan mencari 
kedudukan pada hati manusia, dengan ibadah dan melahirkannya. 


(1). Khurasan, nama suatu propinsi di Iran Utara, dimana Tusia, tempat lahir Imam 

Al-Ghazali terdapat di propinsi itu. Penterjemah ini sudah pernah di sana pada 
tahun 1969 dan tahun 1970. Pertama mencari makarulmam Al-Ghazali. Dan kedua 
menghadiri kongres "Islamologi” di Mashed (ibu kota Khurasan) yang diadakan oleh 
„Mashed University”. 


557 


Maka batas ria itu, ialah: kehendak hamba dengan mentarati 
Allah. Maka orang yang berbuat ria itu, ialah: orang “abid (orang 
banyak ibadahnya). Dan orang yang dibuatkan kepadanya, ialah: 
manusia yang dicari penglihatannya, dengan mencari kedudukan 
dalam hatinya. Dan perbuatan yang diriakan, ialah: hal-hal yang 
dimaksudkan oleh orang yang berbuat ria, untuk dilahirkannya. Dan 
ria, ialah: maksudnya melahirkan yang demikian. 


Perbuatan yang diriakan itu banyak. Dan dikumpulkan oleh 
lima perkara. Yaitu: kumpulan apa-apa yang dihiasi oleh hamba 
(hamba Allah yang beribadah itu) bagi manusia. Yaitu: tubuh, 
pakaian, perkataan, perbuatan, pengikut dan hal-hal yang diluar itu. 


Dan begitu pula penduduk dunia berbuat ria dengan sebab-sebab 
yang lima tadi. Kecuali, bahwa mencari kemegahan dan maksud ria 
dengan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk dalam jumlah 
amalan ta?at itu, lebih mudah dari ria dengan amalan ta'at. 


Bahagian Pertama: ria pada Agama dengan tubuh. Yang 
demikian itu, dengan melahirkan (memperlihatkan) kurus dan pucat 
muka. Supaya dengan demikian, menimbulkan sangkaan, bahwa ia 
sangat rajin, sangat gundahnya atas urusan Agama dan keras takutnya 
kepada hari akhirat. Dan dengan kurus itu, untuk. menunjukkan 
sedikit makan. Dan dengan pucat muka itu, untuk menunjukkan tidak 
tidur malam, sangat rajin dan sangat gundahnya atas Agama. 


Begitu pula, ia berbuat ria dengan mengusutkan rambut, untuk 
menunjukkan bahwa ia menghabiskan cita-citanya dengan agama. 
Dan tiada memperoleh kesempatan untuk menyisirkan rambut. 


Sebab-sebab inilah, manakala tentu menampak diperlihatkan, 
niscaya manusia mengambil dalil dengan sebab-sebab tersebut, di atas 
hal-hal yang demikian. Lalu hati merasa senang karena diketahui 
mereka. Maka karena itulah, nafsu memanggilnya kepada melahirkan 
(menampakkan) hal-hal tadi, untuk memperoleh kesenangan itu. 


Dan mendekati dari ini, ialah: merendahkan suara, mencekung- 
kan dua mata dan mengeringkan dua bibir, untuk menunjukkan 
dengan demikian, bahwa ia selalu (rajin) berpuasa.: Dan bahwa 
kesopanan Agama, itulah yang merendahkan (mengecilkan) suaranya. 
Atau kelemahan lapar itulah yang melemahkan kekuatannya. Dan dari 
inilah, Isa Al-Masih a.s. berkata: '” Apabila salah seorang dari kamu 
berpuasa, maka hendaklah ia meminyakkan kepalanya, menyisirkan 
rambutnya dan meletakkan celak pada dua matanya”. A 


558. 


Dan begitu pula, diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Dan 
semua yang demikian itu, karena ditakuti dari tikaman setan dengan 
ria, 


Karena itulah, Ibnu Mas'ud r.a. berkata: “Jadikanlah kamu 
berpuasa dengan memakai minyak !”'. f 


Inilah percerminan orang-orang Agama dengan tubuh! 


Adapun orang-orang dunia, maka mereka berbuat ria dengan 
melahirkan (memperlihatkan) gemuk, bersih warna kulit, berdiri tegak 
lurus, bagus wajahnya, bersih tubuh, kuat anggota badan dan 
terdapat keseimbangan di antara anggota-anggota badan. 


Bahagian Kedua: ria dengan cara dan pakaian. Maka dengan 
mengusutkan rambut kepala, mencukur kumis, menundukkan kepala 
pada waktu berjalan, tenang pada gerakan, tetap adanya bekas sujud 
pada muka, tebal pakaian, memakai bulu, menyingsingkan pakaian 
kepada mendekati betis, memendekkan lengan baju, meninggalkan 
kebersihan kain dan membiarkan kain itu koyak, semua yang 
demikian dibuat ria, untuk melahirkan dari dirinya, bahwa dia 
pengikut sunnah pada yang demikian dan mengikuti hamba-hamba 
Allah yang shaleh. | 


Dan termasuk pada yang demikian, memakai pakaian dari kain 
yang disambung-sambung, shalat atas kain sajadah, memakai kain 
berwarna biru, karena menyerupakan dengan orang-orang shufi, serta 
tidak ada sama sekali hakikat ke-tasawwufan pada batinnya. 


Dan termasuk pada yang demikian juga, berbuat kecukupan 
dengan kain sarung di atas serban dan menjatuhkan kain selendang 
atas dua mata, untuk diperlihatkan (berbuat ria) dengan yang 
demikian, bahwa dia telah berkesudahan kesengsaraan hidupnya, 
kepada ketakutan dari debu jalan. Dan supaya berpaling kepadanya 
semua mata, disebabkan berbedanya dengan tanda tersebut. 


Dan termasuk pada yang demikian juga, baju jubah yang 
terbuka bagian depan (durra'ah) dan pakaian hitam empat segi 
(thailasan), (1) yang dipakai oleh orang yang kosong dari ilmu 
pengetahuan, untuk menimbulkan sangkaan orang bahwa dia terma- 
suk ahli ilmu. 


Orang-orang yang berbuat ria dengan pakaian itu bertingkat- 
tingkat. Di antara mereka, ada yang mencari kedudukan pada 
orang-orang shalih, dengan melahirkan (menampakkan) zuhud. Lalu 


(1). Keduanya adalah pakaian ulama (Peny.) 


559 


ia memakai kain-kain yang koyak, yang kotor, yang pendek dan yang 
tebal. Supaya ia memperlihatkan dengan tebalnya, kotornya, pendek- 
nya dan koyaknya kain-kain tersebut, bahwa dia tidak menghiraukan 
dunia. Kalau dipaksakan untuk dipakainya kain yang sedang lagi 
bersih, dari apa yang dipakai oleh orang-orang terdahulu (ulama 
salaf), niscaya adalah yang demikian itu padanya seperti disembelih. 
Yang demikian itu, karena takutnya dikatakan orang, bahwa telah 
menampak baginya zuhud dan ia kembali dari jalan itu. Dan ia gemar 
kepada dunia. 


Tingkat yang lain, ialah: mereka mencari penerimaan pada 
orang-orang baik (orang-orang shalih) dan pada orang-orang yang 
mempunyai dunia, dari raja-raja, wazir-wazir (menteri-menteri) dan 
saudagar-saudagar. Kalau mereka memakai kain-kain yang megah, 
niscaya mereka ditolak oleh para qari’. Dan kalau mereka memakai 
kain koyak lagi buruk, niscaya mereka dihinakan oleh mata raja-raja 

"dan orang-orang kaya. Maka mereka bermaksud mengumpulkan di 
antara penerimaan ahli agama dan dunia. Maka karena itulah, mereka 
mencari kain bulu yang halus, pakaian yang tipis, potongan kain yang 
tercelup dan kain handuk yang tinggi tingkatnya. Lalu dipakainya. 
Mudah-mudahan nilainya kain salah seorang dari mereka itu, nilainya 
kain salah seorang dari orang-orang kaya. Warna dan -caranya- itu, 
warna kain orang-orang shalih. Lalu mereka mencari penerimaan pada 
dua golongan tersebut. Dan kalau mereka dipaksakan memakai kain 
kasar atau kotor, niscaya adalah dia pada sisi mereka, seperti 
disembelih. Karena takut jatuh dari pandangan mata raja-raja dan 

“orang-orang kaya. Dan kalau mereka dipaksakan memakai kain 
dubaig (bikinan negeri Dubaig, yang ditenun dengan sutera), kain 
kattan (dibuat dari tumbuh-tumbuhan kattan) halus putih dan kain 
yang diseterika yang bergambar, walaupun nilainya kurang dari nilai 
kain mereka, niscaya sungguh berat yang demikian atas mereka. 
Karena takut akan dikatakan oleh orang-orang shalih, bahwa mereka 
gemar pada pakaian orang-orang dunia. Dan tiap-tiap lapisan dari 
mereka melihat kedudukannya pada pakaian khusus. Maka beratlah 
baginya berpindah kepada yang kurang daripadanya atau kepada yang 
di atasnya, walaupun yang demikian itu mubah (diperbolehkan). 
Karena takut dari celaan. 


Adapun orang-orang dunia, maka ke-ria-an mereka ialah: 
dengan kain-kain yang indah ,kendaraan yang tinggi harganya dan 
segala macam, keluasan, keelokan pada pakaian, tempat tinggal, 
perabot rumah, kuda cantik dan dengan kain yang dicelup dengan 
warna-warni dan baju hitam pakaian alim-ulama yang indah. 


560 


Yang demikian itu menonjol diantara manusia. Mereka 
memakai di rumah, kain-kain kasar. Dan sukarlah kepada mereka, 
jikalau mereka tampak kepada manusia di atas bentuk yang demikian, 
'selarna mereka tidak berlebih-lebihan pada perhiasan. 


Ketiga: ria dengan perkataan: Dan ria orang-orang agama, 
ialah: dengan pengajaran (nasehat), peringatan, penuturan dengan 
hikmah, penghapalan hadits dan atsar, karena dipakai pada muhawa- 
rah (bersoal-jawab), karena melahirkan (menampakkan) banyak ilmu, 
menunjukkan kepada kesangatan bersungguh-sungguh. dengan hal- 
ihwal orang-orang terdahulu (salaf) yang shalih, menggerakkan dua 
bibir dengan dzikir di hadapan orang banyak, amar ma'ruf dan riahi 
munkar dengan disaksikan makhluk, melahirkan kemarahan bagi 
perbuatan-perbuatan munkar, melahirkan kesedihan atas perbuatan 
manusia dengan pekerjaan maksiat, melemahkan suara ada berkata- 
kata, menghaluskan suara dengan pembacaan Al-Qur'an, untuk 
menunjukkan dengan yang demikian kepada takut dan gundah, 
mendakwakan menghapal hadits, bertemu dengan syaikh-syaikh 
(guru-guru) dan mengetok (menolak) terhadap orang yang merawikan 
hadits, dengan penjelasan sumbang (rusak) pada kata-katanya. Supaya 
dikenal orang, bahwa dia lebih tahu dengan hadits-hadits. Dan 
bersegera kepada penjelasan, bahwa hadits itu shahih atau tidak 
Shahih, untuk melahirkan kelebihan padanya. Dan bertukar-pikiran 
dengan maksud mendiamkan lawan dengan hujjah, untuk melahirkan 
kepada manusia, akan kekuatannya pada ilmu agama. 


Ria dengan perkataan itu banyak dan macamnya tidak 
terhingga. 


Adapun orang-orang dunia, maka rianya dengan perkataan, 
ialah: dengan menghapal pantun-pantun dan pepatah-pepatah, berbi- 
cara dengan lancar pada penyusunan kata-kata, menghapaikan. 
tata-bahasa yang ganjil (jarang terdengar) bagi orang-orang yang 
mengherani kepada orang yang mempunyai keutamaan. Dan melahir- 
kan kasih-sayang kepada menusia, untuk menarik hati orang banyak. . 


Keempat: ria dengan amal, seperti: rianya orang yang menger- 
jakan shalat dengan melamakan berdiri, memanjangkan tulang 
belakang (tulang punggung), melamakan sujud dan ruku”, menunduk- 
kan kepala, meninggalkan berpaling, melahirkan ketenangan dan 
ketetapan, menyamakan dua tapak kaki dan dua tangan. 


Begitu pula dengan puasa, perang dan hajji. Dengan sedekah, 
dengan memberikan makanan dan dengan merendahkan diri pada 
berjalan ketika bertemu dengan orang. Seperti: melembutkan pelupuk 


561 


mata, menundukkan kepala dan sopan pada berkata-kata. Sehingga 
orang yang berbuat ria itu kadang-kadang bersegera pada berjalan 
kepada keperluannya. Maka apabila dilihat kepadanya oleh seseorang 
dari orang agama, niscaya ia kembali kepada sopan dan menunduk- 
kan kepala. Karena takut daripada dikatakan bahwa ia tergopoh- 
gopoh dan kurang sopan. Maka kalau orang agama itu sudah 
menghilang, niscaya ia kembali kepada ketergopohannya. Dan apabila 
orang agama itu melihatnya, niscaya ia kembali kepada ke-khusu'- 
.annya. Dan ja tidak didatangkan oleh ingatan kepada Allah 
(dzikru'llah), sebelum dzikru'llah itu membaharukan ke-khusu'annya. 
Bahkan itu, adalah untuk dilihat manusia kepadanya. Ia takut, bahwa 
ia tidak dipercayai, bahwa dia termasuk sebagian dari orang-orang 
yang banyak ibadah dan orang-orang shalih. 


Setengah dari mereka, ada orang, apabila mendengar ini, niscaya 
ia. merasa malu, bahwa berlainan perjalanannya pada tempat sunyi, 
daripada perjalanannya dengan dilihat manusia. Lalu ia memaksakan 
dirinya dengan berjalan baik di tempat sunyi (tidak dilihat orang). 
Sehingga apabila ia dilihat oleh manusia, niscaya ia tidak memerlukan 
lagi kepada merobahnya. Dan ia menyangka, bahwa ia sudah terlepas 
dari ria. Dan dengan yang demikian itu, sebenarnya rianya telah 
terlipat ganda. Karena ia dalam kesunyiannya itu, telah menjadi orang 
yang berbuat ria juga. Maka sesungguhnya ia membaguskan 
perjalanannya pada tempat yang sunyi itu, supaya adalah dia seperti 
yang di hadapan orang banyak. Tidak karena takut kepada Allah dan 
malu kepadaNya. 


Adapun orang-orang dunia, maka ke-ria-an mereka, ialah: 
dengan berjalan kesombongan, keangkuhan, penggerakan dua tangan, 
pendekatan langkah, mengambil! dengan tepi ujung kain dan memutar 
dua ketiak (mengangkat dua bahu). Supaya mereka tunjukkan dengan 
yang demikian, kepada rasa megah dan malu. 


Kelima: keriaan dengan banyak teman, banyak pengunjung dan 
orang-orang yang bercampur baur, seperti orang yang berbuat 
pura-pura berat menerima kunjungan (ziarah) seseorang dari alim 
ulama, supaya dikatakan bahwa si Anu telah berkunjung (berziarah) 
kepada si Anu. Atau menerima kunjungan seseorang dari orang abid, 
supaya dikatakan: bahwa orang-orang agama mengambil barakah 
dengan menziarahinya dan pulang-pergi kepadanya. Atau menerima 
kunjungan salah seorang raja atau salah seorang pegawai sultan. Su- 
paya dikatakan: bahwa mereka mengambil barakah padanya, karena 
besar martabat (kedudukan) nya pada agama. Dan seperti orang yang 


banyak menyebutkan syaikh-syaikh (guru-guru), untuk memperlihat- 
kan (berbuat ria), bahwa dia bertemu dengan banyak syaikh (guru) 
dan memperoleh faedah daripada guru-guru 'itu. Lalu ia Tangga 
kan diri dengan guru-gurunya. . 


Kebanggaan dan keriaanya. itu menonjol padanya, ketika 
pertengkarannya. Maka ia mengatakan kepada orang lain : “ Siapa 
yang engkau jumpai dari guru-guru (syaikh-syaikh). Dan aku telah 
menjumpai si Anu dan si Anu. Aku sudah mengelilingi negeri-negeri 
dan aku sudah melayani guru-guru (syaikh-syaikh)” Dan kata-kata 
lain yang serupa dengan yang demikian. 


Maka inilah kumpulan, yang dibuat ria oleh orang-orang yang 
berbuat ria. Semua mereka, dengan yang demikian itu, mencari 
kemegahan dan kedudukan pada hati hamba Allah. 


Diantara mereka, ada orang yang merasa puas dengan tekad 
baik orang pada dirinya. Maka banyaklah rahib (pendeta) bertekun 
di sudut gerejanya, bertahun-tahun. Banyaklah orang abid yang 
mengasingkan diri ke puncak gunung, dalam waktu yang panjang. 
Dan sesungguhnya persembuyiannya itu, adalah dari segi diketahui- 
nya, dengan tegaknya kemegahan bagi dirinya pada hati orang 


banyak. 


Jikalau ia tahu, bahwa mereka mengatakannya berbuat dosa di 
gerejanya atau di kelentengnya, niscaya mengacaukan hatinya. Dan ia 
tidak merasa puas dengan diketahui oleh Allah, dengan kesucian 
dirinya. Bahkan, karena yang demikian itu, bersangatlah dukacitanya. 
Dan ia berusaha dengan segala daya upaya, pada menghilangkan yang 
Gemikian dari hati orang banyak serta putus harapannya pada harta 
orang banyak itu. Akan tetapi, ia hanya mengingini kemegahan 
semata-mata. Karena kemegahan itu enak, sebagaimana telah kami 
sebutkan pada sebab-sebab kemegahan itu. Maka sesungguhnya 
kemegahan itu, semacam kekuasaan dan kesempurnaan pada masa 
sekarang juga. Walaupun ia segera hilang. Tidaklah tertipu dengan 
yang demikian, selain orang-orang bodoh. Tetapi kebanyakan manusia 
itu bodoh. 


Di antara orang-orang yang berbuat ria itu, ialah orang yang 
tiada merasa puas dengan tegak kedudukannya. Akan tetapi, bersama 
yang demikian itu, ia mencari kelancaran lidah manusia dengan 
sanjungan dan pujian. 

Di antara manusia, ada orang yang menghendaki tersiarnya 
suara pujian dalam negeri. Supaya banyaklah orang pergi kepadanya. 


563. 


Di antara mereka, ada orang yang menghendaki termasyhur (terkenal) 
pada raja-raja. Supaya diterima syafa'ahnya (restunya) dan dipenuhi 
segala hajat keperluan atas tangan (usaha)nya. Lalu tegaklah baginya 
dengan demikian, kemegahan pada rakyat umum. 


Di antara mereka, ada orang yang bermaksud dengan yang 
demikian itu, untuk menyampaikan, kepada menghimpunkan harta 
benda dunia dan usaha harta, walaupun dari harta wagaf, harta 
anak-anak yatim dan harta-harta haram lainnya. 


Mereka itu adalah lapisan orang yang berbuat ria yang jahat, 
yang berbuat ria dengan sebab-sebab yang telah kami sebutkan. 


Maka inilah hakikat ria dan apa yang menjadi sebab terjadinya 
ria. | 

Jikalau anda bertanya: ''Maka ria itu haram atau makruh atau 
mubah atau padanya penguraian?. 


Maka aku menjawab, pada ria itu penguraian. Sesungguhnya ria 
itu, jalah: mencari kemegahan. Adakalanya, kemegahan itu dengan 
ibadah. Maka jikalau tidak dengan ibadah, maka itu, seperti: mencari 
harta. Maka tidak haram dari segi, bahwa kemegahan itu mencari 
kedudukan pada hati hamba Allah. Akan tetapi, sebagaimana 
mungkin mengusahakan harta dengan penipuan-penipuan dan sebab- 
sebab yang terlarang, maka begitu pula kemegahan. Dan sebagai- 
mana, mengusahakan sedikit harta, yaitu yang diperlukan oleh 
manusia, adalah terpuji, maka mengusahakan sedikit kemegahan, 
yaitu: yang menyelamatkan manusia dari bahaya-bahaya, adalah juga 
terpuji. Dan itulah, yang dicari oleh Yusuf a.s., dimana ia 
mengatakan: 


- 31 a EA aa 1 
Pee TE RA A a i r 
(nnii bafiidhun aliim).. 
Artinya: , 
“Sungguh aku menjaga lagi mengetahui.” S. Yusuf, ayat 55. 


Sebagaimana pada harta itu, racun yang terendam dan obat 
yang bermanfaat pada menolak racun, maka begitu pula kemegahan. 
Dan sebagaimana banyaknya harta itu mempermainkan, mendurhaka- 
kan dan melupakan mengingati Allah dan hari akhirat, maka begitu 
pula banyaknya kemegahan. Bahkan lebih parah lagi. Dan fitnah 
kemegahan itu, lebih besar dari fitnah harta. Dan sebagaimana kita 


564 


tidak imengatakan, bahwa memiliki harta banyak itu haram, maka 
juga kita tidak mengatakan, bahwa memiliki banyak hati manusia itu 
haram. Kecua.i apabila dibawa oleh banyak harta dan banyak 
kemegahan, kepada mengerjakan apa yang tidak diperbolehkan. 


Benar, berpalingnya cita-cita kepada keluasan kemegahan adalah 
permulaan kejahatan, seperti berpalingnya cita-cita kepada banyaknya 
harta. Dan orang yang mencintai kemegahan dan harta itu, tidak 
sanggup meninggalkan segala maksiat hati, lisan dan lainnya. 


Adapun keluasan kemegahan, tanpa rakusnya engkau kepada 
mencarinya dan tanpa kesedihan dengan hilangnya, jikalau hilang, 
maka tidak melarat padanya. Maka tidak adalah kemegahan yang 
lebih luas, dari kemegahan Rasulullah s.a.w., kemegahan para 
khulafa' rasyidin dan orang-orang sesudah mereka, daripada alim 
ulama agama. 


Akan tetapi, berpalingnya cita-cita PERM mencari kemegahan 
itu, kekurangan pada agama, Dan tidak dikatakan: diharamkan. 


Maka berdasarkan ini, kami berkata, bahwa membaguskan kain 
yang dipakai oleh manusia, ketika keluar kepada manusia itu suatu ke- 
ria-an. Dan itu tidak haram. Karena ia tidak ria dengan ibadah, akan 
tetapi dengan dunia. Dan bandingkanlah kepada ini, akan setiap 
perbuatan kecantikan dan perhiasan bagi manusia! 


Dalilnya, ialah apa yang dirawikan dari 'Aisyah r.a.: "bahwa 
Rasulullah s.a.w. bermaksud pada suatu hari, ke luar menemui 
sahabat-sahabat. Lalu ia melihat kepada tong air (1). Dan beliau 
membetulkan surban dan rambutnya. Lalu 'Aisyah bertanya: °’ Menga- 
pakah engkau berbuat yang demikian, wahai Rasulullah?” Nabi s.a.w. 
menjawab: 


FEE MA L ILAA orr 
Ben PPA ASA (San, HN 
oa 1 AL D 
AS KA 

(Na'am, innal-laaha ta'aalaa yuhibbu minal‘ abdi Kama ba 
li-ikh-waanihi idzaa-kharaja ilaihim) 

Artinnya : si 

”Ya! Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai dari hambaNya, bahwa ia 


(1). Dalam Irrihaf, jilid VIII, hal. 283, ditegaskan, bahwa dalam tong itu ada air. Maka 
menunjukkan, itu untuk sebagai kaca muka, untuk melihat wajahnya pada 
membetulkan surban dan rambutnya (Peny.). 


-565 


menghiasi diri untuk teman-temannya, apabila ia keluar kepada 
mereka”, (2). 


Ya, ini adalah dari Rasulullah s.a.w. suatu ibadah. Karena 
beliau disuruh mengajak makhluk dan menggembirakan mereka pada 
mengikuti dan menarik hati mereka. Dan kalau jatuh Rasullulah 
s.a.w. dari mata (pandangan) mereka, niscaya mereka tiada akan 
gemar mengikutinya. Maka haruslah beliau melahirkan kepada 
mereka, kebagusan hal-ihwalnya. Supaya tidak dilecehkan oleh mata 
(pandangan) mereka. Karena mata kebanyakan makhluk itu, meman- 
jang kepada yang zahir. Tidak kepada yang batin (yang tersembunyi). 


Maka itulah yang menjadi maksud Rasullullah s.a.w. 


Akan tetapi, kalau orang yang bermaksud demikian, dengan 
maksud untuk membaguskan dirinya pada pandangan mata manusia, 
karena takut dari cacian dan celaan mereka dan untuk menggerakkan 
pemuliaan dan penghormatan mereka, niscaya sesungguhnya ia telah 
bermaksud suatu maksud yang mubah (yang diperbolehkan). Karena 
manusia itu berhak menjaga diri dari kepedihan cacian. Dan mencari 
kesenangan kejinakan hati dengan teman-teman. Dan manakala 
mereka merasa berat kepadanya dan merasa jijik, niscaya tidak akan 
jinak hatinya dengan mereka. 

Jadi, ke-ria-an dengan hal yang tiada berhubungan dengan 
ibadah, kadang-kadang adalah mubah. Dan kadang-kadang adalah 
tha'at. Dan kadang-kadang adalah tercela. Dan yang demikian itu, 
menurut maksud yang dicari dengan ke-ria-an itu. 

Karena itulah, kami mengatakan, bahwa seseorang, apabila 
membelanjakan (mengeluarkan) hartanya, kepada sekumpulan orang- 
orang kaya, tidak dalam bidang ibadah dan sedekah, akan tetapi, 
untuk diyakini manusia, bahwa dia itu orang pemurah, maka ini suatu 
ke-ria-an. Dan tidak haram. Dan begitu pula, contoh-contoh yang 
seperti itu. 

Adapun ibadah, seperti: sedekah, shalat, puasa, perang sabilul- 
Ilah dan hajji, maka bagi orang yang berbuat ke-ria-an, padanya dua 
hal. Salah satu daripadanya, ialah, maksudnya tidak lain, melainkan 
ria semata-mata, tidak pahala. Dan ini mebatalkan ibadahnya. Karena 
segala amal itu dengan niat. Dan ini tidak dengan maksud ibadah. 


Kemudian, tidak terbatas kepada kebatalan ibadahnya saja, 
sehingga kita mengatakan, bahwa dia menjadi, sebagaimana adanya 
sebelum ibadah. Bahkan, ia berbuat maksiat dengan yang demikian 


(2). pirawikan Ibnu Uda, sebagaimana telah diterangkan pada Kitab Rahasia Bersuci 
hulu. 


“566 


dan ia berdosa, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits dan 
ayat-ayat. 


Yang dimaksudkan padanya dua perkara: 


Pertama, menyangkut dengan hamba (manusia). Yaitu: pe- 
malsuan dan penipuan. Karena ia menimbulkan anggapan kepada 
mereka, bahwa ia ikhlas dan taat kepada Allah. Dan ia dari 
orang-orang agama. Padahal tidak seperti yang demikian. Pemalsuan 
pada urusan dunia haram juga. Sehingga kalau ia membayar hutang 
suatu jamaah dan menimbuikan anggapan bagi manusia, bahwa ia 
bertabarru? (berbuat baik) kepada mereka, supaya mereka menyakini 
kemurahannya, niscaya ia berdosa dengan yang demikian. Karena 
padanya ada pemalsuan. Dan pemilikan hati manusia dengan. 
pengicuhan dan penipuan. 


Kedua: menyangkut dengan Allah. Yaitu: manakala ia ber- 
maksud dengan menyembah Allah Taala itu makhluk Allah, maka dia 
itu mempermain-mainkan Allah. Dan karena itulah Qatadah berkata: 
? Apabila hamba Allah itu berbuat ria, maka Allah berfirman kepada 
malaikat-malaikatNya: Lihatlah kepada hamba itu! Bagaimana ia 
mempermain-mainkan Aku”. 


Contohnya yang seperti .itu, ialah tegak berdirinya seseorang 
dihadapan seorang raja sepanjang hari, sebagaimana berlakunya 
kebiasaan pelayan-pelayan. Dan sesungguhnya berdirinya itu, untuk 
memperhatikan seseorang dari budak wanita raja atau seseorang dari 
budak prianya. Maka ini adalah mempermain-mainkan raja. Karena ia 
tidak bermaksud untuk mendekatkan diri kepada raja dengan segala 
pelayanannya. Akan tetapi, ia bermaksud dengan yang demikian itu, 
ialah seseorang dari budak-budak raja. Maka manakah penghinaan 
yang melebihi, di atas yang dimaksud oleh hamba dengan menta'ati 
Allah Taala, akan memperlihatkan amalnya kepada seorang hamba 
yang lemah, yang tidak mempunyai kesanggupan untuk mendatangkan 
melarat dan manfaat! Adakah yang demikian, selain karena ia 
menyangka, bahwa hamba yang lemah itu, lebih berkuasa untuk 
menghasilkan maksud-maksudnya, daripada Allah? Dan hamba itu 
lebih utama dengan didekati dari pada Allah? Karena ia mengutama- 
kan hamba tersebut dari Maharaja Diraja (Allah). Lalu dijadikannya 
maksud tujuan ibadahnya (kebaktiannya). Dan manakah memperma- 
in-mainkan yang melebihi, daripada mengangkatkan hamba di atas 
Tuannya? 


Maka ini termasuk diantara dosa besar yang membinasakan. 


567 


Dan karena inilah, dinamakan oleh Rasulallah s.a.w.: Syirik kecil 
(asy-syirkul-ash-ghar) (1). 


Ya, sebahagian derajat ria itu, lebih berat dari sebahagian yang 
lain, sebagaimana akan datang penjelasannya pada derajat-derajat ria 
Insya Allahu Ta'ala. Dan tidak terlepas sesuatupun daripadanya, dari 
dosa berat atau dosa ringan, menurut ke-ria-an yang ada padanya. 
Dan jikalaupun tidak ada ia dalam ria, kecuali ia sujud dan ruku' 
bagi selain Allah, maka sesungguhnya sudah mencukupi padanya. 
Karena jikalau ia tidak bermaksud mendekatkan diri kepada Allah, 
maka sesungguhnya ia bermaksud selain Allah. Demi umurku, 
jikalau ia agungkan selain Allah dengan sujud, maka sesungguhnya ia 
telah menjadi kafir dengan jelas. Kecuali ria itu, ialah kufur yang 
tersembunyi. Karena orang yang berbuat ria, telah mengagungkan 
dalam hatinya akan manusia. Maka keagungan itu menghendaki 
untuk ia sujud dan ruku'. Lalu adalah manusia yang diagungkan 
dengan sujud dari suatu segi. Dan manakala telah hilang maksud 
mengagungkan Allah dengan sujud dan tinggal mengagungkan 
makhluk, niscaya adalah yang demikian itu, mendekati kepada syirik. 
Hanya jikalau ia maksudkan pengagungan dirinya pada hati orang 
yang mengagungkannya, dengan melahirkannya dari dirinya akan 
bentuk pengagungan kepada Allah, maka dari segi ini, dia itu syirik 
tersembunyi, tidak syirik terang. Dan itu adalah paling bodoh. Dan 
tidak tampil kepadanya, selain orang yang telah kena tipu-daya setan. 
Dan setan itu menimbulkan sangkaan padanya, bahwa hamba-hamba: 
itu memiliki kemampuan untuk mendaiangkan melarat dan manfaat, 
rezeki, ajal dan segala kepentingannya sekarang dan masa yang akan 
datang, lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Maka 
karena itulah, ia memalingkan mukanya dari Allah kepada orang-orang 
itu. Dan ia menghadapkan dengan hatinya kepada mereka, supaya 
dengan demikian, hati mereka, cenderung kepadanya. Dan jikalau 

orang itu, diwakilkan oleh Aliah Ta'ala kepada mereka, di 
dunia dan di akhirat, niscaya adalah yang demikian itu, kurang sesuai 
bagiNya kepada yang dijadikanNya. Karena hamba itu semuanya 
lemah dari dirinya masing-masing, tiada memiliki manfa'at dan 
melarat bagi dirinya. Maka bagaimana pula mereka memiliki ini untuk 

` orang lain di dunia? Maka bagaimana pula pada hari, dimana bapak 
tidak dapat membalas sesuatu kepada anaknya. Dan anak tidak dapat 
membalas kepada bapaknya. Bahkan nabi-nabi berkata pada hari itu: 
Masing-masing urus sendiri (nafsi-nafsi)”” Maka bagaimana orang 


(1). Hadits ini dirawikan Ahmad dari Mahmud bin Lubaid. Dan Al-Hakim dari 
Syaddad bin Aus dan shahih isnadnya. 


SAR 


yang bodoh meminta ganti dari pahala akhirat dar memperoleh 
kedekatan pada sisi Allah, apa yang diintip dengan rakusnya oleh 
manusia yang bohong di dunia? Maka tiada seyogialah kita ragu, 
bahwa orang yang berbuat ria dengan menta'ati Allah itu, dalam 
kemarahan Allah, dari sekalian segi nagal dan gias. 


Ini, apabila ia tidak maksudkan pahala. Maka apabila ia 
maksudkan pahala dan pujian, pada sedekah atau shalatnya, maka itu 
syirik yang berlawanan dengan ikhlas. Dan kami telah sebutkan 
hukumnya pada Kitab Ikh las. Dan ditunjukkan kepada apa yang 

. kami nukilkan dari atsar, oleh perkataan Sa'id bin Al-Musayyab dan 
Ubbadah bin Ash-Shamit, bahwa tak rada pahala sekali-kali baginya 
pada yang Teu itu. 


PENJELASAN: tingkat-tingkat ria. 


Ketahuilah, bahwa setengah dari pintu-pintu ria itu lebih keras 
dan tebal, dibandingkan dengan setengah yang lain. Perbedaannya itu 
disebabkan berbeda sendi-sendinya dan berlebih kurangnya tingkat 
pada ria itu. 


Sendi-sendinya itu tiga, yaitu: yang di-ria-kan, yang di-ria-kan 
karenanya dan maksud dari ria itu sendiri. 


. Sendi Pertama: dari maksud ria itu sendiri. Yang demikian itu, 
tidak terlepas, adakalanya ria itu semata-mata, tanpa kehendak ibadah 
kepada Allah Ta'ala dan pahala. Adakalanya ria itu serta kehendak 
pahala. Maka jikalau ada seperti yang demikian, maka tidak terlepas, 
adakalanya kehendak pahala itu lebih kuat dan lebih banyak. Atau 
lebih lemah atau sama bagi kehendak ibadah. Maka tingkat-tingkat itu 
ada empat: 


Pertama: yaitu: yang lebih tebal tingkatnya, bahwa tidaklah maksud- 
nya sekali-kali itu pahala. Seperti orang yang mengerjakan shalat di 
hadapan manusia. Dan kalau sendirian, niscaya ia tidak shalat. Akan 
tetapi, kadang-kadang ia shalat tanpa suci (thaharah) bersama 
manusia. 


Maka ini adalah maksudnya semata-mata ria. Maka yang 
demikian itu terkutuk pada Allah Ta'ala. Dan begitu pula orang yang 
mengeluarkan sedekah, karena takut dari celaan manusia. Dan ia 
tidak bermaksud pahala. Dan jikalau ia bersunyi sendirian, niscaya 
tidak diberikannya sedekah itu. 


Maka inilah tingkat tertinggi dari ria. 


569 


Kedua: bahwa ia mempunyai maksud pahala juga. Akan tetapi, 
suatu maksud yang lemah, dimana jikalau ia berada pada tempat 
sunyi sendirian, niscaya tidak akan diperbuatkannya. Dan maksud 
tersebut tidak akan membawanya kepada perbuatan (amal) tersebut. 
Dan jikalau tidak akan maksud pahala, niscaya adalah maksud ria 
akan membawanya kepada perbuatan itu. 


Maka ini dekat dengan apa yang sebelumnya. Dan apa yang ada 
padanya, dari campuran maksud pahala, yang tidak berdiri sendiri 
dengan membawanya kepada perbuatan, niscaya tidaklah menidakkan 
kutuk dan dosa daripadanya. 


Ketiga: bahwa ia mempunyai maksud pahala dan maksud ria 
yang bersamaan, dimana jikalau masing-masing dari yang dua tadi 
terlepas dari yang lain, niscaya tidak akan menggerakkannya kepada 
berbuat. Maka manakala keduanya berkumpul, niscaya timbuliah 
kegemarannya. Atau adalah masing-masing dari yang dua itu, jikalau 
sendirian, niscaya berdiri sendirianlah membawanya kepada berbuat. 


Maka ini sesungguhnya merusakkan, seperti apa yang membaik- 
kan. Maka kita berharap kiranya ia selamat, satu dalam pengaruh 
yang lain. Tidak baginya dan tidak atasnya. Atau ada baginya pahala, 
seperti apa yang ada atasnya dari siksa. 


Menurut yang zahiriah dari hadits-hadits menunjukkan, bahwa 
ja tiada akan selamat (sejahtera). Dan kami telah memperkatakannya 
dahulu pada Kitab Ikhlas. 


Keempat: bahwa adanya dilihat oleh manusia itu meneguhkan 
dan menguatkan kerajinannya. Dan jikalau tidak, sesungguhnya ia 
tidak akan meninggalkan ibadah. Dan jikalau maksud ria saja, 
niscaya ia tidak tampil kepada perbuatan tersebut. Maka yang kami 
sangka — dan ilmu adalah di sisi Allah — bahwa tidaklah 
menghancurkan pokok pahala. Akan tetapi, kurang daripadanya atau 
ia disiksa- sekedar maksud ria. Dan diberi pahala sekedar maksud 
pahala. Adapun sabda Nabi s.a.w.: "Allah Ta'ala berfirman: Aku 
yang terkaya dari segala yang kaya dari syirik” (1), maka itu dibawa 
kepada keadaan, apabila bersamaan dua maksud tadi. Atau adalah 
maksud ria itu yang lebih kuat. 


Sendi Kedua: yang di-ria-kan, yaitu: amalan ta'at. Dan yang 
demikian itu, terbagi kepada: ria dengan pokok-pokok ibadah dan 
kepada: ria dengan sifat-sifat ibadah. 


(1). Hadits ini sudah diterangkan dulu dengan lengkap, yang dirawikan Muslim dan 
Ibnu Majah dari Abu Hurairah. 


570 


Bahagian pertama, yaitu: yang lebih berat, ialah: rid dengan 
pokok-pokok ibadah. Yaitu di atas tiga tingkat: 


Tingkat pertama, ria dengan pokok iman. Dan ini yang paling 
berat dari pintu-pintu ria. Dan orang yang bersifat demikian, kekal 
dalam neraka. Yaitu: orang yang melahirkan ucapan dua kalimah 
syahadah. Dan batinnya, terisi dengan pendustaan. Akan tetapi, ia 
berbuat ria (memperlihatkan) pada zahiriahnya Islam. Yaitu: orang 
yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Kitabnya pada banyak 
tempat, Pig dk “Azza wa Jalla: 

e2 y2» 


L 
BD PP ASN LAND 


KIMIA Ap 2 ra Z Ira, Van 
AKA AN HA a. penga ES Dn KAN 
p 031 


in, - NI 


(Idzaa jaa-akal-munaafi-guuna, gaaluu: nasyhadu, innaka larasuulul- 
laahi, wallaahu ya'lamu, innaka larasuuluhu, wallahu yasyhadu, innal- 
munaafigiina la-kaadzibuun). 


Artinya: 
“Apabila orang-orang munafiq (beriman palsu) datang kepada 
engkau, mereka berkata: Kami mengakui, bahwa engkau sesungguh- 
nya Utusan Allah. Dan Allah mengetahui, bahwa engkau sesungguh- 
nya UtusanNya dan Allah mengakui, bahwa sesungguhnya orang-o- 
rang munafig itu dusta”. 

S. Al-Munafigun, ayat 1 
Artinya: pada penunjukkan mereka dengan kata mereka atas isi 
hatinya. 


Pa Ta'ala berfirman: 


(SN PA SEN 3 
” Zs, z ” - 
2 LS Gasa e Du 

23 : at 


LE A f 


Kerta gad) MASA AYO 


571 


(Wa minan-naasi man yu'jibuka gauluhu fikhayaatid-dun-ya wa 
yusyhidukiaaha ‘alaa maa fii galbihi, wa huwa aladdul-khishaami, wa 
idzaa tawak-laa sa-aa fikardli, li-yufsida fiihaa wa yuh-likat- 
har-tsa wan-nasla waklaahu laa yuhib-bul-fasaad). 

Artinya: 

Dan di antara manusia itu ada yang sangat menarik hatimu 
perkataannya tentang kehidupan dunia ini dan dipersaksikannya 
kepada Allah apa yang dalam hatinya, sedang dia adalah musuh yang 
paling keras. Dan bila dia pergi, dia berjalan di muka bumi membuat 
bencana dan merusakkan sawah ladang dan binatang ternak. Dan 
Allah tidak menyukai kerusaksan” S. Al-Bagarah, ayat 204-205. 


Allah Ta'ala berfirman: 
PO IIA An ° areri 
SANG Ea K ENIGI 
YaST. blej YAA | Ss 

(Wa idzaa laguu-kum, gaaluu: aamannaa, wa idzaa khalau 'adI-dluu 
“alaikumul-anaamila minal-ghaidhi). 
Artinya: 
"Dan bila mereka menemui kamu, mereka mengatakan: Kami 


beriman: dan bila mereka sendirian, digigitnya anak jarinya karena 
sangat marah kepadamu”. 
2 2 S. Ali “Imran, ayat 119. 


Allah Ta'ala berfirman: 
LOr og? AR S; & 2 


Aa 


NEK Ne Boh ab ML 


(Yuraa-uunan-naasa wa laa yadr-kurnimal-laaha, iaa qaliilan, mu- 
gzab-dzabiina baina dzaalika). 
Artinya: 


”Mereka mengerjakannya supaya dilihat manusia saja. Mereka tiada 
Lea yan Allah, hanya sedikit saja. Mereka masih ragu-ragu antara 


ini dan itu”. 
S. An Nisa’, ayat 142-143. 


572 


Ayat-ayat mengenai orang munafiq itu banyak. Dan nifaq 
(kemunafikan) itu banyak pada permulaan Islam, dari orang-orang 
yang masuk Islam pada mulanya secara zahiriah, karena sesuatu 
maksud. Dan yang demikian itu sedikit pada masa kita ini (masa 
Al-Imam Al-Ghazali-peny.). Akan tetapi yang banyak, ialah nifagnya 
orang-orang yang menarik diri dari agama pada batinnya. Lalu ia 
mengingkari sorga, neraka dan hari akhirat. Karena cenderung kepada 
perkataan orang mulhid (atheis). Atau ia meyakini kelipatan 
hamparan syara’ dan hukum, karena cenderung kepada orang-orang 
ibahah (1). Atau orang yang Ytigadnya kufur atau bid'ah dan 
dilahirkannya sebaliknya. 


Maka mereka itu termasuk orang-orang munafig dan orang-o- 
rang yang berbuat ria yang kekal dalam neraka. Dan tidak adalah di 
belakang ria ini, ria lagi. Dan keadaan mereka itu lebih buruk dari 
keadaan kafir yang berterus terang kekafirannya. Karena mereka 
mengumpulkan di antara kufur batin dan nifag zahir. 


Tingkat kedua: ria dengan pokok-pokok ibadah, serta membe- 
narkan pokok agama. Dan ini juga besar pada sisi Allah. Akan 
tetapi banyak kurangnya, dari yang pertama tadi. 


Contohnya, yaitu: bahwa harta orang itu ada pada tangan orang 
lain. Lalu disuruhnya mengeluarkan zakat, karena takut dari celaan 
orang. Dan Allah tahu, bahwa jikalau harta tersebut dalam tangannya 
sendiri, niscaya tidak akan dikeluarkannya zakat itu. Atau masuk 
waktu shalat dan ia berada bersama orang banyak. Dan kebiasaannya 
meninggalkan shalat waktu sendirian. Dan begitu juga ia mengerjakan 
puasa Ramadlan. Dan ia ingin terlepas dari penglihatan makhluk, 
supaya dapat ia berbuka. Dan begitu pula ia menghadiri shalat 
Jum'at. Jikalau tidak karena takut cacian orang, niscaya tidak 
dihadirinya. Atau ia menyambung silaturrahmi atau berbuat baik bagi 
ibu bapanya. Tidak dari kesukaan hati, akan tetapi karena takut dari 
manusia. Atau ia berperang sabilu'llah atau menunaikan hajji begitu 
pula, 


Maka ini adalah ria, yang bersama ria itu ada pokok iman 
dengan Allah. Ia imani bahwa tiada yang disembah, selain Dia. Dan 
kalau ia dipaksakan supaya ia menyembah selain Allah atau ia sujud 
bagi selain Allah, niscaya tidak akan dilakukannya. Akan tetapi, ia 
meninggalkan ibadah, karena malas. Dan ia rajin ketika dilihat 
(1). Yang dimaksud dengan orang-orang ibahah, ialah: orang-orang yang mengatakan, 


bahwa tak usah lagi mengerjakan ibadah agama, apabila telah sampai kepada 
tingkat vagin atau tingkat ma'rifah (Peny.). 


573 


manusia. Maka kedudukannya pada makhluk, lebih disukainya 
daripada kedudukannya pada Khaliq. Dan takutnya dari cacian 
manusia itu lebih besar dari takutnya akan siksaan Allah. Kesukaan- 
nya pada pujian manusia itu, jauh melebihi dari kesukaannya pada 
pahala daripada Allah. 


Inilah yang paling bodoh! Alangkah pantasnya orang yang 
bersifat demikian itu, mendapat kutukan, walaupun ia tidak menarik 
diri dari pokok iman dari segi i'tigad 


Tingkat ketiga: bahwa ia tidak berbuat ria dengan iman dan 
amal ibadah wajib. 
Tetapi, ia berbuat ria dengan amal ibadah nafilah dan sunat, dimana 
kalau ditinggalkannya, ia tidak berbuat maksiat. Akan tetapi, ia malas 
dari ibadah tersebut pada waktu sendirian, karena lemah kegemaran- 
nya pada pahala ibadah itu. Dan karena diutamakannya keenakan 
malas, dari apa yang diharapnya dari pahala. Kemudian, ia 
digerakkan oleh ria kepada mengerjakan ibadah itu. 


Yang demikian, seperti menghadiri jama'ah pada shalat, 
mengunjungi orang sakit, mengikuti jenazah dan memandikan mait. 
Dan seperti shalat tahajjud pada malam hari, puasa hari "Arafah, hari 
'Asura, hari Senin dan Kamis. 


Kadang-kadang diperbuat oleh orang yang ria itu, sejumlah yang 
demikian, karena takut dari cacian atau karena mencari pujian. Dan 
Allah Ta'ala tahu daripadanya, bahwa kalau ja sendirian, niscaya ia 
tidak lebih daripada mengerjakan yang wajib (yang fardlu) saja. 


Maka inipun soal besar. Aku tetapi, kurang dari yang 
sebelumnya. Sesungguhnya, yang sebelumnya itu, ia mengutamakan 
pujian makhluk di atas pujian Khalig. Dan ini juga, ia telah berbuat 
yang demikian. Dan ia menjaga dari cacian makhluk, tidak dari 
cacian Khalig. Maka adalah cacian makhluk padanya lebih besar dari 
siksaan Allah. 

Adapun ini, maka ia tidak berbuat yang demikian. Karena ia 
tidak takut akan siksaan, pada meninggalkan nafilah (sunat), kalau 
ditinggalkannya. Dan seakan-akan ia atas sebahagian dari yang 
pertama. Dan siksaannya itu setengah dari siksaan yang pertama. 


Maka inilah ria dengan pokok-pokok 'ibadah! 


Bahagian Kedua: ria dengan sifat-sifat ibadah, tidak dengan 
pokok-pokoknya. Dan itu juga terbagi kepada tiga tingkat: 


Tingkat pertama: bahwa ia berbuat ria dengan perbuatan, yang 
pada meninggalkan perbuatan itu, kekurangan bagi ibadah. Seperti 


574 


orang yang maksudnya meringankan ruku’ dan sujud. Dan tidak 
memanjangkan gira-ah (bacaan). Maka apabila dilihat orang, niscaya 
ja membaguskan ruku' dan sujudnya, meninggalkan berpaling muka 
dan menyempurnakan duduk antara dug sujud. Ibnu Mas'ud berkata, 
bahwa orang yang berbuat demikian, maka itu adalah penghinaan, 
dimana ia menghinakan Tuhannya 'Azza wa Jalia. Artinya: ia tidak 
memperdulikan, dilihat oleh Allah kepadanya pada waktu ia 
sendirian. Maka apabila dilihat kepadanya oleh anak Adam, lalu 
dibaguskannya shalat. Dan orang yang duduk di hadapan manusia, 
'dengan bersila atau berjongkok, lalu masuk budak orang itu, maka ia 
meluruskan dan membaguskan duduknya, adalah yang demikian itu 
mendahulukan budak dari tuan dan sudah pasti suatu penghinaan 
kepada tuan. 


Inilah keadaan orang yang berbuat ria, dengan membaguskan 
shalat di muka orang banyak, tidak pada waktu sendirian. Dan begitu 
juga, orang yang membiasakan mengeluarkan zakat dari dinar (uang 
emas) yang buruk atau dari biji-bijian yang jelek. Maka apabila 
dilihat oleh orang lain, niscaya dikeluarkannya dari yang bagus, 
karena takut dari celaannya. 


Begitu pula orang yang berpuasa, yang melakukan puasanya, 
dengan menjauhkan diri dari mencaci orang dan rafats (bergaul 
dengan isterinya), karena makhluk. Tidak karena penyempurnaan bagi 
ibadah puasa. Karena takut dari celaan. Maka ini juga termasuk ria 
yang dilarang. Karena padanya mendahulukan makhluk atas Khalig. 
Akan tetapi, kurang dari ria dengan pokok-pokok amalan tha'at. 


Kalau orang yang berbuat ria itu mengatakan: "Bahwa aku 
berbuat demikian, karena menjaga lidah mereka dari umpatan. Bahwa 
mereka apabila melihat peringanan ruku” dan sujud dan banyak 
berpaling (ke kanan atau ke kiri), niscaya mereka melepaskan lidahnya 
dengan cacian dan umpatan. Sesungguhnya maksudku, menjaga 
mereka dari kemaksiatan tersebut”. 


Maka dijawab kepada orang tadi: "Ini adalah tipuan setan 
padamu dan suatu pemalsuan. Dan tidaklah keadaan itu seperti yang 
demikian. Maka sesungguhnya kemelaratan engkau, dari kurangnya 
shalat engkau, yaitu: pengkhidmatan engkau bagi Tuhan engkau, 
adalah lebih besar dari kemelaratan engkau, dengan umpatan orang 
kepada engkau. Maka jikalau yang menggerakkan engkau itu agama, ` 
niscaya adalah kasih-sayang engkau kepada diri engkau itu lebih 
banyak. Dan tidaklah engkau pada hal ini, kecuali seperti orang yang 
menghadiahkan budak wanita kepada raja, untuk memperoleh dari 


575 


padanya, kurnia dan wilayah yang akan diperintahnya. Lalu ia 
menghadiahkan budak wanita tersebut kepada raja tadi. Sedang 
budak wanita itu buta sebelah matanya, buruk rupanya dan terpotong 
anggota badannya. Ia tidak memperdulikan yang demikian, apabila 
raja itu sendirian. Dan apabila ada pada raja tadi sebahagian dari 
budak-budaknya, niscaya ia mencegah dirinya dari berbuat demikian, 
karena takut dari celaan budak-budaknya. 


Yang demikian itu adalah mustahil. Akan tetapi, orang yang 
menjaga pihak budak raja, seyogialah bahwa perhatiannya kepada 
raja itu lebih banyak. 


Ya, bagi yang di-ria-kan itu dua hal: 


Pertama: bahwa ia mencari dengan yang demikian itu, keduduk- 
an dan pujian pada manusia. Dan yang demikian itu pasti haram. 


Kedua: bahwa ja mengatakan: ”Tidaklah datang kepadaku 
ikhlas pada membaguskan ruku' dan sujud. Dan jikalau aku 
ringankan, niscaya adalah shalatku pada sisi Allah itu kurang. Dan 
aku disakiti oleh manusia dengan cacian dan umpatan mereka. Maka 
aku mengambil faedah dengan membaguskan kehebatan, untuk 
menolak cacian mereka. Dan aku tiada mengharap padanya pahala. 
Maka itu lebih baik, daripada aku meninggalkan pembaikan shalat. 
Lalu hilanglah pahala dan berhasil cacian orang”. 


Maka dalam hai ini, ada sedikit penelitian. Dan yang benar, 
bahwa yang wajib atas dirinya, ialah: membaguskan dan ikhlas. Dan 
jikalau tidak datang kepadanya niat, maka sayogialah ia berkekalan 
atas kebiasaannya dalam kesendirian. Maka tak ada baginya, bahwa 
ja menolak cacian dengan berbuat ria dengan keta'atan kepada Ailah. 
Sesungguhnya yang demikian itu, adalah mempermain-mainkan, 
sebagaimana telah diterangkan dahulu. 


Tingkat kedua: bahwa ia berbuat ria, dengan mengerjakan apa 
yang tidak mengurangkan pada meninggalkannya. Akan tetapi 
mengerjakannya itu adalah dalam hukum kelengkapan dan kesempur- 
an bagi ibadahnya. Seperti: meiamakan ruku' dan sujud, melamakan 
tegak berdiri, membaguskan cara shalat, mengangkat dua tangan, 
bersegera kepada takbir pertama, membaguskan i'tidal dan menam- 
bahkan bacaan dari surat yang dibiasakan. 


Begitu pula membanyakkan sendirian (ber-khilwah) pada puasa 
Ramadlan dan melamakan berdiam diri. Dan seperti memilih yang 
lebih baik, atas yang baik pada zakat. Dan memerdekakan budak, 
yang mahal harganya, pada memberikan kafarat. | 


576. 


Semua itu, termasuk sebahagian dari keadaan, dimana jikalau ia 
sendirian, niscaya tidak akan dikerjakannya. 


Tingkat ketiga: bahwa ia berbuat ria pula dengan tambahan- 
tambahan yang di luar dari amal nafilah itu sendiri. Seperti datangnya 
kepada shalat jama'ah sebelum orang banyak, maksudnya bagi shaf 
(baris) pertama, arahannya kepada kanan imam shalat dan hal-hal lain 
yang seperti itu. 


Semua itu adalah di antara apa yang diketahui oleh Allah 
daripadanya, bahwa jikalau ia sendirian, niscaya ia tidak akan 
memperdulikan, di mana ia akan berdiri dan kapan ia bertakbiratul- 
ihram dengan shalat. 


Maka inilah tingkat-tingkat ria, dikaitkan kepada apa yang 
di-ria-kannya. Sebahagian daripadanya, lebih keras dari sebahagian 
yang lain. Dan semua itu tercela. 


Sendi Ketiga: ialah yang di-ria-kan karenanya. Sesungguhnya 
orang yang berbuat ria itu, sudah pasti mempunyai sesuatu maksud. 
la berbuat ria untuk memperoleh harta atau kemegahan atau sudah 
pasti untuk sesuatu maksud. Dan sendi ketiga ini juga mempunyai tiga 
tingkat: 


Pertama: yaitu yang paling berat dan yang paling besar, ialah 
bahwa maksudnya, ketetapan dari perbuatan maksiat. Seperti orang 
yang berbuat ria dengan ibadahnya. Dan melahirkan taqwa dan wara' 
dengan membanyakkan ibadah nafilah (ibadah sunat) dan mencegah 
diri daripada memakan harta syubhah (harta yang diragukan 
halalnya). Maksudnya, ialah supaya ia terkenal amanah. Lalu 
diserahkan kepadanya jabatan hakim (gadla”) atau harta wakaf atau 
harta wasiat atau harta anak yatim. Maka diambilnya. Atau 
diserahkan kepadanya membagi zakat atau sedekah, untuk dipilihnya 
bagi dirinya menurut yang disanggupinya dari harta-harta itu. Atau 
diserahkan kepadanya harta simpanan (wadi'ah), lalu diambilnya bagi 
dirinya dan diingkarinya akan harta simpanan tersebut. Atau 
diserahkan kepadanya harta yang akan dibelanjakan pada jalan hajji. 
Lalu dipotongnya sebahagian atau seluruhnya. Atau ia menyampaikan 
dirinya dengan harta-harta itu, kepada mengikuti orang-orang hajji. 
Dan dengan kekuatan mereka, lalu ia menyampaikan dirinya kepada 
maksud-maksudnya yang merusak pada perbuatan-perbuatan maksiat. 


Kadang-kadang sebahagian mereka, tampak dengan pakaian 
tasawwuf, dalam bentuk khusyu', perkataan hikmah, di atas jalan 
memberi nasehat pelajaran dan peringatan. Dan maksudnya sesung- 


577 


guhnya kecintaan kepada seorang wanita atau budak, untuk perbuatan 
cabul. Kadang-kadang mereka menghadiri majlis ilmu pengetahuan, 
nasehat peringatan dan golongan jama'ah Al-Our-an. Mereka melahir- 
kan kegemaran pada mendengarkan ilmu dan Al-OGur-an. Dan maksud 
mereka, ialah. memperhatikan wanita-wanita dan anak-anak muda 
belia. Atau ia ke luar pergi hajji. Dan maksudnya ialah mendapati 
orang dalam persahabatan, dari wanita atau budak sahaya. 


Mereka yang tersebut tadi, adalah orang-orang yang berbuat ria 
yang sangat dimarahi oleh Allah Ta'ala. Karena mereka menjadikan 
ta'at kepada Tuhannya, sebagai anak tangga kemaksiatan kepada 
Tuhan. Mereka mengambil keta'atan itu sebagai alat, tempat 
perniagaan dan benda pada ke-fasig-annya. 


Dan mendekati dengan mereka ini, walaupun kurang dari 
mereka, ialah: orang yang melakukan perbuatan terlarang (jarimah), 
yang dituduhkan dengan perbuatan tersebut. Dan ia terus melakukan 
perbuatan jarimah itu. Ia bermaksud untuk meniadakan tuduhan tadi 
dari dirinya. Lalu ia melahirkan taqwa, untuk meniadakan tuduhan 
itu. Seperti orang yang mengingkari harta simpanan dan ia dituduh 
oleh manusia, dengan barang simpanan tersebut padanya. Maka ia 
bersedekah dengan harta, supaya dikatakan orang, bahwa ia 
bersedekah dengan harta kepunyaannya sendiri. Maka bagaimana ia 
menghalalkan harta orang lain itu? . 


Begitu pula orang yang dituduh berbuat cabul dengan seorang 
wanita atau budak laki-laki. Lalu ia menolak tuduhan itu dari 
dirinya, dengan bersikaf khusyu' dan melahirkan tagwa. 


Kedua: adalah maksudnya untuk memperoleh keuntungan yang 
diperbolehkan dari keuntungan-keuntungan duniawi, dari harta atau 
menikahi wanita cantik atau wanita syarifah (keturunan said atau 
keturunan Ali dengan Sitti Fatimah). Seperti orang yang melahirkan 
kegundahan dan tangisan. Dan ia bekerja dengan nasehat pengajaran 
dan peringatan, supaya diberikan harta kepadanya. Ia ingin kawin 
dengan wanita-wanita. Maka ja bermaksud, adakalanya seorang 
. wanita tertentu, untuk dinikahinya. Atau seorang wanita syarifah 
pada umumnya. Dan seperti orang yang ingin mengawini, dengan 
puteri. seorang ulama yang abid. Lalu ia melahirkan pada ulama tadi, 
ilmu dan ibadahnya. Supaya ulama tersebut ingin mengawinkannya 
dengan puterinya. 


Maka inilah ria yang terlarang. Karena ia mencari dengan 
menta'ati Allah, benda kehidupan dunia. Akan tetapi, itu kurang dari 


578 


yang pertama di atas. Karena yang dicari dengan ini, adalah yang 
diperbolehkan (mubah) pada dirinya. 


Ketiga: Bahwa ia tidak bermaksud memperoleh keuntungan dan 
mendapat harta atau perkawinan. Akan tetapi ia melahirkan 
ibadahnya, karena takut daripada dipandang orang kepadanya, 
dengan pandangan kekurangan. Dan ia tidak dihitung dari orang- 
orang khusus dan orang Zuhud. Dan ia yakin bahwa dirinya, termasuk 
dalam jumlah orang awwam. Seperti orang yang berjalan kaki cepat. 
Maka ia dilihat oleh manusia. Lalu ia membaguskan jalannya dan 
meninggalkan berjalan tergopoh-gopoh. Supaya ia tidak dikatakan, 
bahwa dia termasuk orang-orang suka main dan lupa. Tidak dari 
orang-orang yang terhormat. 


Begitu pula, jikalau ia terlanjur tertawa ataw tampak daripada- 
nya bergurau. Maka ia takut dipandang orang, dengan pandangan 
kehinaan. Lalu diikutinya yang demikian, dengan mengucapkan 
istighfar (memohonkan ampunan Allah), nafas turun naik dan mela- 
hirkan kegundahan. Dan ia mengatakan: ''Alangkah besarnya kelalai- 
an anak Adam pada dirinya. Allah tahu dari anak Adam itu, bahwa 
jikalau ja berada dalam kesunyian, niscaya tidaklah memberatkan 
yang demikianitu kepadanya”. 


Sesungguhnya ia takut, bahwa ia dipandang orang, dengan 
pandangan kehinaan. Tidak dengan pandangan kemuliaan. Dan 
seperti orang yang melihat suatu jama'ah (orang banyak) yang 
mengerjakan shalat tarawih atau shalat tahajjud atau melakukan 
puasa Kamis dan Senin atau mengeluarkan sedekah. Maka ia menye- 
suaikan dirinya dengan mereka tadi, karena takut dikatakan malas 
dan dihubungkan dengan orang awam. Dan jikalau ia sendirian, 
niscaya tidak dikerjakannya suatupun dari yang demikian. Dan seperti 
orang yang dahaga pada hari “Arafah atau hari “Asyura atau pada 
bulan haram. Maka ia tidak minum, karena takut diketahui orang 
bahwa dia tidak berpuasa. Maka apabila mereka menyangka ia 
berpuasa, niscaya ia mencegah dirinya dari makan, karena yang 
demikian itu. Atau ia diundang makan, lalu ia menolak. Supaya orang 
menyangka, bahwa dia berpuasa. Kadang-kadang tidak dengan tegas 
ia mengatakan: ” Bahwa aku berpuasa”. Akan tetapi, ia mengatakan: 
?Aku mempunyai halangan”. 


Ia mengumpulkan di antara dua kekejian. Ia memperlihatkan 
dirinya (ia berbuat ria), bahwa ia berpuasa. Kemudian, ia memperli- 
'hatkan dirinya, bahwa dia orang yang ikhlas, tidak dengan ria. Ia 
.menjaga daripada disebutkan bahwa ibadahnya karena manusia. Lalu 


579 


adalah:dia itu orang yang berbuat ria. Maka ia menghendaki, bahwa 
dikatakan orang, dia itu menutupkan ibadahnya. Kemudian, jikalau ia 
memerlukan kepada minum, niscaya ia tidak sabar daripada menyebut 
bagi dirinya, akan halangan secara tegas atau sindiran, dengan 
mengemukakan alasan sakit yang membawa sangat haus. Dan mence- 
gah daripada berpuasa. Atau ia mengatakan: "Aku berbuka, untuk 
menyenangkan hati si Anu. Kemudian, kadang-kadang ia tidak 
menyebutkan yang demikian, yang berhubungan dengan minumnya. 
Supaya tidak disangka orang, bahwa ia mengemukakan halangan itu, 
karena ria. Akan tetapi ia sabar. Kemudian, ia sebutkan halangannya 
Cuzurnya) dalam bentuk ceritera, secara sampingan. Umpamanya, ia 
mengatakan: "Bahwa si Anu itu orang yang mencintai teman, sangat 
suka orang makan dari makanannya. Dan pada hari ini, ia 
mendesakkan aku dan aku tidak mendapat jalan lain, untuk 
menyenangkan hatinya”. Dan umpamanya ia mengatakan: ” Bahwa 
ibuku "lemah hati, sangat sayang padaku. Ia menyangka, jikalau 
aku berpuasa sehari, niscaya aku sakit. Maka ia tidak membiarkan 
aku berpuasa”. f 


Maka yang tersebut ini dan yang berlaku seperti ini, dari 
bahaya-bahaya (bencana-bencana) ria, maka tiada yang telanjur 
kepada lisan, selain untuk memantapkan sifat ria pada batin. 


Adapun orang yang ikhlas, maka ja tidak memperdulikan, 
bagaimana pandangan makhluk kepadanya. Jikalau ia tidak ingin 
berpuasa dan Allah mengetahui yang demikian daripadanya, maka ia 
lidak menghendaki untuk dipercayai orang, akan yang menyalahi 
dengan ilmu Allah. Lalu dia menjadi orang yang memalsukan. Dan 
jikalau ia mempunyai keinginan berpuasa karena Allah, niscaya ia 
merasa puas dengan ilmu Allah Ta'ala. Dan ia tidak menyekutukan 
(mensyirikkan) akan yang lain dari Allah padanya. 


Kadang-kadang terguris dalam hatinya, bahwa pada melahirkan- 
nya itu, karena mengikuti orang lain. Dan menggerakkan kegemaran 
manusia padanya. Dan pada yang demikian itu, tipu daya dan 
penipuan. Dam akan datang uraian yang demikian dan syarat-syarat- 
nya. 


Maka inilah tingkat-tingkat ria dan pangkat kedudukan segala 
jenis orang-orang yang berbuat ria. Dan semua mereka itu di bawah 
kutukan Allah dan amarahNya. Dan itu adalah termasuk yang sangat 
"membinasakan. Dan diantara kesangatannya, ialah bahwa padanya itu 
campuran-campuran, yang lebih tersembunyi dari merangkaknya 
semut, sebagaimana yang tersebut pada hadits, yang tergelincir 


580 


padanya ulama-ulama yang terkemuka. Apalagi orang-orang abid, 
yang bodoh dengan bahaya-bahaya jiwa dan tipuan-tipuan hati. 


Wailaahu A'lam-Allah Yang Mahatahu! 


PENJELASAN: ria yang tersembunyi, yang lebih tersembunyi dari 
merangkaknya semut. 


Ketahuilah, bahwa ria itu ada yang jelas dan ada' yang 
tersembunyi. Maka yang jelas (terang), ialah: yang menggerakkan 
kepada amal dan yang membawa kepadanya. Jikalau ia bermaksud 
pahala dan itu adalah yang paling jelas (terang) Dan yang 
tersembunyi daripadanya, yang sedikit itu, “ialah: yang tidak 
membawanya kepada amal, dengan semata-mata pahala tadi. Hanya 
yang sedikit itu, meringankan amal yang dikehendakinya akan Wajah 
Allah. Seperti orang yang membiasakan shalat tahajjud pada setiap 
malam. Dan berat yang demikian kepadanya. Maka apabila menum- 
pang padanya tamu, niscaya ia rajin dan ringan baginya mengerjakan 
tahajjud itu. Dan ia tahu, jikalau tidak karena harapan akan pahala, 
niscaya ia tidak akan mengerjakan shalat itu, karena semata-mata ria 
(memperlihatkan) kepada tamu. 


Dan yang lebih tersembunyi dari yang demikian, ialah apa yang 
tidak membekas pada amal perbuatan. Dan tidak juga dengan 
memudahkan dan meringankan. Akan tetapi, bersamaan dengan yang 
demikian, ada yang tersembunyi dalam hati. Dan manakala tidak 
membekas pada ajakan do'a kepada amal perbuatan, niscaya tidak 
dapat dikenal, selain dengan tanda-tanda. Dan tandanya yang paling 
jelas, ialah: bahwa ja gembira dengan dilihat manusia akan amal 
keta'atannya. 


Banyaklah hamba Allah yang ikhlas pada amalnya. Dan tidak 
beriktikad kepada ria. Bahkan, ia benci dan menolak ria. Dan ia 
menyempurnakan amal seperti yang demikian. Akan tetapi, apabila 
dilihat manusia kepadanya, niscaya menggembirakannya yang demiki- 
an dan menyenangkannya. Dan mengentengkan yang demikian dari 
hatinya, akan kesulitan ibadah. 


Kesukaan iri menunjukkan kepada ria yang tersembunyi. Dari 
ria itulah tersaringnya kegembiraan. Dan jikalau tidak berpaling hati 
kepada manusia, niscaya tidaklah lahir kegembiraannya ketika dilihat. 
oleh manusia. ? 


Sesungguhnya ria itu bersembunyi dalam hati, sebagaimana ter- 
sembunyinya api dalam batu (kalau kita, dalam sekam-peny). Maka 


581 


dengan dilihat oleh makhluk, ia melahirkan kesan kesenangan dan 
kegembiraan. Kemudian, apabila ia telah merasakan lazatnya kegem- 
biraan dengan penglihatan manusia dan tidak ditantanginya yang 
demikian dengan kebencian, maka jadilah yang -demikian itu, 
makanan dan santapan bagi akar yang tersembunyi dari ria. Sehingga 
ia bergerak atas jiwanya, sebagai gerakan tersembunyi. Lalu ia 
mengambil keputusan secara tersembunyi, bahwa ia memberatkan bagi 
dirinya, suatu sebab yang menonjol kepadanya, dengan sindirian dan 
mengeluarkan perkataan secara sampingan. Walaupun tidak membawa 
kepada terus terang. i 


Kadang-kadang tersembunyi, lalu ia tidak mengajak kepada 
melahirkan dengan tutur kata, secara sindiran dan terus-terang. Akan 
tetapi dengan sifat-sifat diri, seperti: melahirkan kekurusan badan, 
kekuningan muka, kerendahan suara, kekeringan dua bibir, kekering- 
an keringat, bekas-bekas air mata dan kesangatan mengantuk yang 
menunjukkan, lamanya shalat tahajjud. 


Yang lebih tersembunyi dari yang demikian ialah, bahwa ia 
bersembunyi, dimana ia tidak menghendaki dilihat orang. Dan tidak 
bergembira dengan menonjol keta'atannya. Akan tetapi, bersama 
dengan yang demikian, apabila ia melihat manusia, niscaya ia 
menyukai untuk memulainya dengan salam. Dan menghadapinya 
dengan muka tersenyum dan penghormatan. Dan bahwa mereka 
memujinya dan bergembira menolong pada segala keperluannya. Dan 
bahwa mereka bertoleransi dengan dia, pada penjualan dan pembeli- 
an. Dan bahwa mereka meluaskan baginya pada tempat duduk. 


Maka jikalau ada orang yang telanjur kepadanya, niscaya 
beratlah yang demikian pada hatinya. Dan ia dapati karenanya, 
kejauhan hati pada dirinya. Seakan-akan ia mencari kehormatan serta 
amalan ta'at, yang disembunyikannya, sedang ia tidak menonjolkan 
kepada yang demikian. Dan jikalau tidak telah terdahulu daripadanya 
amal ta'at itu, niscaya tidaklah ia merasa hatinya jauh akan 
ketelanjuran orang pada hak dirinya. Dan manakala tidak ada, wujud 
ibadah itu seperti tidak adanya, pada setiap yang berhubungan dengan 
makhluk, niscaya tidaklah ja sudah merasa puas dengan diketahui 
oleh Allah. Dan tidaklah ia teriepas dari campuran yang tersembunyi 
dari ria itu, lebih tersembunyi dari merangkaknya semut. (1) 


` Setiap yang demikian itu hampir membinasakan pahala, Dan 
tidak selamat daripadanya, selain orang-orang shiddig. 


. (1). Hadits ini dirawikan Ahmad. dan Ath-Thabrani dari Abi Musa Al-A$y'ari. 


582 


Diriwayatkan dari Ali r.a., bahwa ia mengatakan: ” Bahwa Allah 
“Azza wa Jalla berfirman kepada gari'-garif pada hari kiamat: 
“Apakah tidak dimurahkan kepadamu harga? Apakah tidak kamu 
memulai salam? Apakah tidak dilaksanakan hajat keperluanmu?' 
Dan pada hadits: '*Tiada pahala bagimu. Sesungguhnya telah kamu 
terima dengan sempurna pahala-pahalamu” (2). 


Abdullah bin Al-Mubarak r.a. berkata: Diriwayatkan dari 
Wahab bin Munabbih, bahwa Wahab mengatakan: ” Seorang laki-laki 
dari orang-orang yang mengembara, berkata kepada sahabatnya: 
”Sesungguhnya kami telah berpisah dengan harta dan anak-anak, 
karena takut durhaka. Maka kami takut bahwa telah masuk 
kedurhakaan kepada kami dalam urusan kami ini, lebih banyak dari 
apa yang telah masuk, kepada orang-orang yang berharta, pada 
hartanya. Tiadalah seseorang dari kami apabila dijumpai, menyukai 
dihormati, karena kedudukan agamanya. Dan kalau ia membeli 
sesuatu, niscaya ia menyukai untuk dimurahkan, karena kedudukan 
agamanya’. Maka sampailah yang demikian itu, kepada raja mereka.. 
Lalu raja itu berkenderaan dalam suatu arakan manusia. Maka 
tiba-tiba tanah datar dan bukit telah penuh dengan manusia. Lalu 
pengembara tadi bertanya: Apa ini?”. 

Lalu dijawab orang: "Raja ini telah menaungi engkau”. 

Pengembara tersebut berkata kepada budak itu: ”Bawakanlah 
kepadaku makanan!” 

Maka budak tersebut membawakan kepadanya sayur-sayuran, 
minyak dan hati kayu. Lalu ja isikan rahangnya dan memakannya 
Gengan keras. 

Maka raja bertanya: ” Mana temanmu?” . 

Lalu mereka menjawab: ”Ini!”, 

Maka raja bertanya: ” Bagaimana engkau? 

Pengembara itu menjawab: ”'Seperti orang lain”. 

Pada lain riwayat, pengembara itu menjawab: Baik!” 


Lalu raja berkata: "Tidaklah pada orang ini kebaikan”. Maka 
raja itu pergi daripadanya. 

Maka pengembara itu berkata: ” Alhamdulillah, segala pujian 
bagi Allah, yang memalingkan engkau daripadaku. Dan engkau yang 
mencela aku” . ' 
- (2). Hadits ini tidak diterangkan perawinya oleh Al-'Iraqi dalam bukunya ”Al- 

Mughni” pada tiap-tiap halaman Ihya”, sebagai penjelasan dari tiap-tiap hadits 
dalam ”Ihya? ” - Peny. . : Z 


583 - 


Senantiasalah orang-orang ikhlas itu, takut dari. ria yang 
tersembunyi. Karena itulah mereka memperhatikan sungguh-sungguh 
mengenai tertipunya manusia, dari amal-amal mereka yang baik. 
Mereka berusaha sungguh-sungguh menyembunyikannya, lebih banyak 
dari apa, yang diusahakan oleh manusia pada menyembunyikan 
kekejiannya. Semua itu, karena mengharap untuk keikhlasan amal 
perbuatan mereka yang baik. Maka mereka akan dibalas oleh Allah 
pada hari kiamat, dengan keikhlasannya di hadapan jama'ah ramai 
dari makhluk. Karena mereka tahu, bahwa Allah tiada menerima pada 
hari kiamat, selain yang bersih (tulen). Mereka tahu akan kesangatan 
hajat mereka dan keperluan mereka pada hari kiamat. Dan 
sesungguhnya itu adalah hari yang tiada bermanfa'at harta dan anak. 
Dan tiada akan dibalasi bapak dari amal anaknya. Dan orang-orang 
shiddig itu, sibuk dengan dirinya masing-masing. Lalu masing-masing- 
nya berkata: nafsi-nafsi (sendiri-sendiri). Tidak memerlukan orang 
lain. Adalah mereka seperti pengunjung-pengunjung (zuwwar) Baitu'l- 
lah. Apabila mereka menghadap ke Makkah, maka mereka membawa 
bersama mereka masing-masing, emas Magribi yang bersih (tulen). 
Karena mereka tahu, bahwa orang-orang yang berpunya di dusun- 
dusun badui, tidak laku pada mereka, uang palsu dan uang buruk 
yang penuh tipuan. Dan keperluan sangat meminta di dusun badui. 
Tiada tanah air, tempat meminta tolong. Tiada teman yang akan 
dipegangi. Maka tiada yang melepaskan, selain uang yang bersih 
(tulen). 


Maka demikianlah, yang dipersaksikan oleh orang-orang yang 
berhati ikhlas pada hari kiamat. Dan bekal yang menjadi perbekalan 
baginya, ialah dari: tagwa. 

Jadi, campuran ria yang tersembunyi itu banyak, tiada 
terhinggakan. Dan manakala ia mengetahui dari dirinya, perbedaan, 
antara dilihat kepada ibadahnya oleh manusia atau hewan, maka pada 
yang demikian itu, suatu cabang dari ria. Karena manakala ia 
memutuskan kelobaannya dari binatang ternak, niscaya ia tidak 
memperdulikannya. Adakah di depannya binatang-binatang ternak 
atau anak-anak yang masih menyusu atau tidak ada. Mereka melihat 
kepada gerak-geriknya atau tidak mereka lihat. 

Maka jikalau ja ikhlas, yang: merasa puas dengan diketahui oleh 
Allah, niscaya ia memandang hina kepada hamba-hamba yang berakal 
itu, sebagaimana ia memandang hina kepada anak-anak kecil dan 
orang-orang gila dari mereka. Dan ia tahu, bahwa orang-orang 
berakal itu, tiada akan sanggup memberi rezeki kepadanya. Tiada 
sanggup menentukan ajal, tambahan pahala dan kurangnya siksa. 


584 


Sebagaimana tiada disanggupi kepadanya, oleh binatang-binatang 
ternak, anak-anak kecil dan orang-orang gila. 


Apabila ia tiada memperoleh yang demikian, maka padanya 
campuran yang tersembunyi. Akan tetapi, tidaklah tiap-tiap campuran 
itu membinasakan pahala dan merusakkan amal. Akan tetapi, 
padanya ada uraian. 


Maka kalau anda berkata: “Tiada kami melihat seorangpun 
yang terlepas dari kegembiraan, apabila diketahui orang ketaatannya. 
Maka kegembiraan itu tercela semuanya atau sebahagiannya terpuji 
dan sebahagiannya tercela ?''. 


Maka kami menjawab: pertama: Setiap kegembiraan itu 
tidaklah tercela. Akan tetapi, kegembiraan itu terbagi kepada: terpuji 
dan tercela. 

Adapun yang terpuji, maka empat bahagian: 

Pertama: bahwa adalah maksudnya menyembunyikan taat dan 
ikhlas karena Allah. Akan tetapi, tatkala dilihat oleh makhluk, 
niscaya ia tahu, bahwa Allah yang memperlihatkannya kepada 
mereka. Allah melahirkan keelokan dari hal-ihwalnya. Lalu ia 
mengambil dalil dengan yang demikian, atas kebagusan ciptaan Ailah 
baginya, pandangan Allah kepadanya dan kasih sayang Allah dengan 
dia. Ia menutupkan taat dan maksiat. Kemudian, Allah yang menutup 
maksiat daripadanya dan melahirkan taat.” Dan tiadalah kasih-sayang : 
yang lebih besar, daripada tertutupnya kekejian dan terbukanya 
keelokan. Maka adalah kegembiraannya dengan keelokan pandangan 
Allah baginya. Tidak dengan pujian manusia dan tegaknya kedudukan 
pada har manusia. Allah Taala berfirman: 

23/0158, Au aa a 


ON E NE O LER D yas JS 
(Qui bi-fadi-lil-laahi wa bi-rahmatihi, fa-bidran-lika fal-yafrahuu). 
Artinya: 


? Katakanlah: Dengan kurnia Allah dan rahmatNya, hendaklah 
dengan itu mereka bergembira !”. .S. Yunus, ayat 58. 


Seolah-olah telah menampak baginya, bahwa dia pada sisi Allah 
diterima. Lalu ia bergembira dengan yang demikian. 

Kedua: bahwa ia mengambil dalil dengan dilahirkan Allah, 
keelokan dan ditutupNya keburukan padanya didunia. Bahwa 
demikian juga akan diperbuatNya di akhirat. 


585: 


Karena Rasulullah ‘s.a.w. bersabda: 


PPSF ro 2 ee 
LISAN S5 KEPANG 
SA 


(Maa satara'llaahu “alaa “abdin dzanban fid-dun-ya illaa satarahu 
“alaihi fil-aakhirah). 


Artinya: 
"Allah tidak menutup dosa pada seorang hambaNya di dunia, 
melainkan ditutupNya (pula) dosa itu di akhirat”. € 1) 


Maka adalah yang pertama itu, kegembiraan dengan penerimaan 
pada masa sekarang, tanpa. memperhatikan pada masa yang akan 
datang. Dan ini adalah penolehan (perhatian) kepada masa yang akan 
datang. 

Ketiga: bahwa ia menyangka kegemaran orang-orang yang 
melihat, kepada mengikutinya pada taat. Lalu berlipat-zanda dengan 
demikian pahalanya. Maka baginya pahala terang (ala niyah) dengan 
apa yang dilahirkan pada penghabisan. Dan pahala rahasia (sirri) 
dengan apa yang dimaksudkannya pada permulaan. Dan barang siapa 
mengikutinya pada taat, maka baginya seperti pahala amal orang-o- 
rang yang mengikutinya, tanpa ada kurang sesuatu dari pahala 
mereka. Dan mengharap terjadinya yang demikian itu, pantas menjadi 
sebabnya gembira. Karena sesungguhnya, lahir khayalan laba itu enak 
(lazat) dan sudah pasti mengharuskan kegembiraan. 


Keempat: bahwa ia dipuji oleh orang-orang yang melihat 
ketaatannya. Lalu ia bersuka cita, dengan ketaatan mereka kepada 
Allah, pada pemujian mereka dan kecintaan mereka bagi orang yang 
berbuat taat. Dan dengan kecenderungan hati mereka kepada 
ketaatan. Karena ada diantara orang yang beriman, orang yang 
melihat orang yang taat, lalu dimakinya dan dihasudnya. Atau 
dicelanya dan dipermain-mainkannya. Atau dikaitkannya karena ria 
dan tidak dipujinya. 


Maka ini adalah suka-cita dengan bagusnya iman hamba-hamba 
Allah. Dan tanda keikhlasan pada yang semacam ini, ialah, bahwa 
adanya suka-citanya dengan pujian mereka kepada orang lain, seperti 
suka-citanya pujian mereka kepadanya. 


(1). Diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah. 


586 


Adapun yang tercela, yaitu: yang kelima, ialah: bahwa adanya 

. suka-citanya itu karena tegak kedudukannya pada hati manusia. 

Sehingga mereka memujinya dan membe sarkannya. Dan mereka 

bangun menunaikan segala hajat keperluannya. Dan menghadapinya 
dengan pemuliaan pada waktu timbulnya dan waktu datangnya. 


Maka ini makruh. 
Wallahu Ta'ala a'lam.Allah Yang Maha Tahu. 


PENJELASAN: Apa yang membinasakan amal dari ria yang 
tersembunyi dan yang. terang dan apa yang tidak membinasakan. , 


Maka kami katakan mengenai ini: apabila hamba itu meng- 
ikatkan ibadahnya di atas keikhlasan, kemudian datang kepadanya 
yang datang dari ria, maka tidak terlepas adakalanya, bahwa ja 
menolak atas yang demikian, sesudah selesainya dari amal. Atau 
sebelum selesai. 


Maka jikalau datang sesudah selesai, kegembiraan yang semata- 
mata lahir, tanpa dilahirkan, maka ini tidak merusakkan amal. 
Karena amal itu, telah sempurna di atas sifat ikhlas, yang selamat dari 
ke-ria-an.. Maka apa yang datang sesudahnya, kita mengharap, bahwa 
tiada akan terlipat kepadanya bekasnya. Lebih-lebih lagi, apabila ja 
tiada memberatkan dirinya untuk melahirkannya dan memperkatakan- 
nya. Dan ia tidak berangan-angan melahirkannya dan menyebutkan- 
nya. Akan tetapi telah bersesuaian lahirnya dengan di lahirkan oleh 
Allah. Dan tidak ada daripadanya, selain apa yang masuk pada 
hatinya, dari kegembiraan dan perasaan senang. 


Ya, jikalau telah sempurna amal di atas keikhlasan, tanpa ikatan 
ria, akan tetapi lahir baginya kemudian, keinginan pada melahirkan- 
nya, lalu ia berbicara tentang amai itu dan dilahirkannya, maka ini 
ditakutkan. | 

Pada atsar dan akhbar (hadits), ada yang menunjukkan, bahwa 
yang demikian itu membinasakan amal. Telah dirawikan dari Ibnu 
Mas'ud, bahwa ja mendengar seorang laki-laki berkata: Aku telah 
membaca kemarin Surat Al Baqarah”. i 


Lalu Ibnu Mas'ud menjawab: ”Itulah keuntungannya dari Surat 
Al Baqarah itu” 


Diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w., bahwa beliau bersabda 
kepada seorang laki-laki, yang berkata kepadanya: ”Aku puasa 
sepanjang masa, wahai Rasulullah "°. 


587 


Rasulullah s.a.w. lalu bersabda kepadanya: 


TAK AP SA Z oP I 
(Maa shumta wa laa af-thar-ta). 


Artinya: 
"Kamu tidak berpuasa dan tidak berbuka”. (1). 


.Setengah mereka (kaum shufi) berkata: "Sesungguhnya Nabi 
s.a.w. bersabda demikian, karena orang itu melahirkannya”. Dan ada 
yang mengatakan, bahwa itu suatu isyarat kepada makruhnya 
berpuasa sepanjang masa. | 


Dan bagaimanapun adanya, maka mungkin adanya yang 
demikian itu dari Rasulullah s.a.w. dan dari Ibnu Mas'ud, karena 
mengambil dalil, bahwa hatinya dari ibadah itu, tiada terlepas dari 
ikatan ria dan maksudnya bagi ria. Karena telah lahir daripadanya, 
pembicaraan dengan ria itu. Karena jauhlah bahwa ada yang datang 
sesudah amal itu, yang membatalkan pahala amal. Bahkan yang lebih 
sesuai dengan gias (analogi), dikatakan: bahwa ia diberi pahala di atas 
‘amalnya yang telah lalu. Dan disiksa di atas ke-ria-annya pada 
menta'ati Allah, sesudah selesai dari keta'atan itu. Sebaliknya, jikalau 
berobah ikatannya kepada ria sebelum selesai dari shalat, maka yang 
demikian itu, kadang-kadang membatalkan shalat dan membinasakan 
amal. 


Adapun apabila datang sesuatu, yang datang dari ria sebelum 
selesai dari shalat umpamanya dan ia telah mengikatkan hatinya di 
atas keikhlasan, akan tetapi telah datang di tengah-tengahnya, yang 
datang dari ria, maka tidak terlepas, adakalanya, ada yang demikian 
itu semata-mata kegembiraajt, yang tiada membekas pada amal. Dan 
adakalanya, ada ia ria yang "membangkitkan kepada amal. Maka 
jikalau ria itu yang membangkitkan kepada amal dan ia menyudahkan 
ibadahnya dengan ria tadi, niscaya binasalah pahalanya. Contohnya: 
bahwa ia berada dalam shalat sunat. (shalat tathawwu”). Lalu 
membaru baginya ingatan pemandangan indah atau datang seorang 
raja dari raja-raja yang megah. Maka ia ingin melihatnya. Atau ia 
teringat sesuatu yang telah dilupakannya dari hartanya. Dan ia 
bermaksud mencarikannya. Dan jikalau tidak adalah manusia, niscaya 
ia akan memutuskan shalatnya. Maka disempurnakannya, karena 


(1). Dirawikan Muslim dari Abi Qatadah. 


588... 


takut dari cacian manusia. Maka binasalah pahalanya. Dan harus ia 
mengulanginya jikalau pada shalat fardhu (shalat wajib). Nabi s.a.w. 
bersabda: 


Aa J3 Dn 


KA EA NW 
(Al-amalu kal-wi'aa-i idzaa thaaba aakhiruhu koaa awwaluhu). 


Artinya: 


"Amal itu seperti tempat simpan barang (karung). Apabila baik 
kesudahannya, niscaya baiklah permulaannya”? (1). 


Artinya: Dipandang kepada kesudahannya. 


Diriwayatkan: Bahwa orang yang berbuat ria dengan amalnya 
sesa'at, niscaya binasalah amalnya yang telah ada sebelumnya” (2). 


Ini tempatnya pada shalat dalam bentuk itu. Tidak pada sedekah 
dan bacaan Al-gur'an (gira'ah). Karena tiap-tiap bahagian daripada- 
nya sendiri-sendiri (tidak terikat seperti shalat). Maka apa yang datang 
itu, akan merusakkan yang sisa. Tidak merusakkan yang sudah lalu. 
Puasa dan hajji termasuk sama dengan shalat. 


Adapun apabila ada kedatangan ria itu, dimana ia tidak 
mencegahnya daripada maksud menyempurnakan karena pahala, 
seperti: kalau datang suatu rombongan orang, pada waktu ia sedang 
shalat, lalu ia gembira dengan kedatangan mereka itu. Dan ia 
mengikatkan ria pada dirinya dan bermaksud membaguskan shalatnya 
karena dilihat mereka. Dan kalau rombongan itu tidak datang, ia 
akan menyempurnakan juga shalat tersebut. 


Maka ini adalah ria yang telah. membekas pada amal. Dan yang 
menggerakkan pembangkit kepada gerakan-gerakan: badan. Maka 
jikalau pembangkitan itu keras, sehingga terhapus perasaan dengan 
maksud ibadah dan pahala. Dan maksud ibadah itu menjadi 
terbenam, maka ini juga sayogialah merusakkan ibadah, manakala 
berlalu salah satu dari rukun-rukun shalat itu atas bentuk tersebut. 
Karena kita mencukupkan dengan niat yang dahulu ketika takbiratul- 
ihram, dengan syarat tidak datang kepadanya, apa yang mengalahkan 
dan yang menenggelamkannya. Dan mungkin dikatakan, bahwa tidak 
merusakkan ibadah, karena memandang kepada keadaan ikatan ria 
dan kepada masih adanya maksud pokok pahala, walaupun sudah 


(1). Dirawikan Ibnu Majah dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan. 
(2). Menurut Al-Iragi, dia belum pernah menjumpai hadits ini dengan bunyi demikian. 


589 


lemah, disebabkan serangan maksud itu, yang lebih keras daripada- 
nya. 
Al-Harts Al- Muhasibi r.a. beraliran, kepada membinasakan 
pahala, pada keadaan yang lebih enteng (lebih mudah) dari ini. Ia 
mengatakan: "Apabila ia tidak menghendaki, selain semata-mata ke- 
gembiraan dengan dilihat manusia, yakni: kegembiraan, seperti 
kesukaan kedudukan dan kemegahan”. 


Al-Harts Al-Muhasibi mengatakan: "Telah berbeda pendapat 
orang banyak (para ahli) dalam hal ini. Suatu golongan berpendapat, 
bahwa itu membinasakan amal. Karena meruntuhkan cita-cita (“azam) 
yang pertama dan cenderung kepada pujian makhluk. Dan ia tidak 
menyudahkan amalnya dengan ikhlas. Dan sesungguhnya amal itu 
sempurna dengan kesudahannya (khatimahnya)”. 


Kemudian Al-Harts berkata lagi: ” Aku tidak putuskan (tidak 
yakin) dengan binasa amal, walaupun ia tidak bertambahan pada amal 
dan tidak merasa aman atas amal itu. Aku bersikap menunggu 
(tawagguf) pada yang demikian, karena perbedaan pendapat manusia. 
Dan yang lebih kuat pada hatiku, bahwa amal itu binasa, apabila 
amal itu disudahi dengan ria”. 

Kemudian Al-Harts Al-Muhasibi berkata: Kalau dikatakan, 
bahwa Al-Hasan Al-Bashari r.a. mengatakan: ”' Bahwa itu dua hal. 
Apabila hal pertama karena Allah, niscaya tidak mendatangkan 
melarat kepadanya (tidak merugikan) oleh hal kedua”. 

Sesungguhnya, diriwayatkan: '”'Bahwa seorang laki-laki berkata 
kepada Rasulullah s.a.w.: "Wahai Rasululiah! Aku merahasiakan 
amal. Aku tidak suka dilihat orang: Lalu ada yang melihatnya, maka 
itu menggembirakan aku”. 


Rasulullah s.a.w. menjawab: ' 
LAA 303 Tae KK 
LB LAI Coi Su <4 
(Laka ajraani ajrus-sirri wa ajrul-“alaaniyah).. 


Artinya: 
“Bagi engkau dua pahala: pahala rahasia dan pahala terang 
Calaniyah)” (1). 


(1). Diriwayatkan Al-Baihaqi dari riwayat Dzakwan, dari Ibni Mas'ud. | 


590 


Kemudian Al-Harts mempertahankan atas dasar hadits dan 
atsar. Ia mengatakan: ” Adapun Al-Hasan Al-Bashari, maka yang ia 
maksudkan dengan perkataannya di atas: tidak mendatangkan 
melarat, artinya: ia tidak meninggalkan amalnya dan tidak menda- 
tangkan melarat (tidak merugikannya) oleh bahaya. Dan ia menghen- 
daki Allah”. 


Al-Hasan Al-Bashari r.a. tidak mengatakan: ”'Apabila ia 
ikatkan ria sesudah mengikatkan ikhlas, niscaya tidak mendatangkan 
melarat baginya. (tidak merugikannya)”. 


Adapun hadits, maka Al-Hasan Al-Bashari r.a. telah memper- 
tahankannya dengan panjang lebar, yang hasilnya (kesimpulannya) 
kembali kepada tiga segi: 


Pertama: mungkin ia. bermaksud melahirkan amalnya sesudah 
selesai. Dan tidak ada pada hadits, bahwa itu sebelum selesai. 


Kedua: bahwa ia bermaksud merahasiakan amalnya itu, untuk 
diikuti orang. Atau untuk kegembiraan yang lain, yang terpuji, dari 
apa yang telah kami sebutkan dahulu. Tidak kegembiraan yang 
disebabkan suka pujian dan kedudukan, dengan dalil, bahwa dia 
menjadikan baginya pahala dengan amal itu. Dan tidak ada. dari 
ummat yang beraliran (berpendapat), bahwa kegembiraan dengan 
pujian itu ada pahala. Dan tujuannya untuk dima'afkan daripadanya. 
Maka bagaimana bagi orang yang ikhlas, mempunyai satu pahala dani 
“orang yang berbuat ria dua pahala? 


Ketiga: bahwa kebanyakan perawi hadits mengatakan, bahwa ia 
merawikannya tidak bersambung (tidak muttashil) kepada Abi 
Hurairah. Akan tetapi kebanyakan mereka men-tawaggufkannya 
(sebagai hadits mauguf) kepada Abi Shalih. Dan sebagian mereka ada 
yang me-rafa'kannya (sebagai hadits marfu’). Maka hukum dengan 
secara umum yang datang mengenai ria, adalah lebih utama. 


Inilah apa yang disebutkan oleh Al-Harts Al-Muhasibi r.a. Ia 
tidak . memutuskannya dengan tegas. Akan tetapi, ia melahirkan 
kecenderungan kepada membinasakan amal. Dan yang lebih sesuai 
dengan gias (analogi) pada kami, ialah: bahwa kadar ini, apabila 
bekasnya tidak tampak pada amal, akan tetapi, amal itu tetap menjadi 
sumber penggerak agama dan hanya bertambah kepadanya kegembi- 
raan dengan dilihat orang, maka tidaklah merusakkan amal. Karena 
tidak hilang pokok niatnya dengan “kegembiraan tersebut. Dan 
tetaplah niat itu yang menggerakkan kepada amal dan yang membawa 
kepada penyempurnaan amal. 


. 0. 591. 


Adapun hadits yang datang tentang ria, maka dibawa kepada 
.keadaan, apabila ia tidak menghendaki dengan ria. itu, selain 
makhluk. Adapun apa yang datang pada penyekutuan (antara Khalig 
dan makhluk), maka dibawa kepada keadaan, apabila adanya maksud 
ria itu, menyamai bagi maksud pahala. Atau lebih keras daripadanya. 
Apabila maksud ria itu lemah, dibandingkan kepada maksud pahala, 
maka tidaklah secara keseluruhan, membinasakan pahala sedekah dan 
amal-amal lainnya. Dan tiada sayogialah ria itu merusakkan shalat. 


Dan tidak jauh pula untuk dikatakan, bahwa yang diwajibkan 
kepadanya itu, shalat yang murni (yang ikhlas) karena Wajah Allah. 
Dan yang murni itu, tidak dicampuri oleh sesuatu. Maka tidaklah dia 
menunaikan yang wajib serta campuran itu. Dan ilmu adalah pada 
Allah pada yang demikian. Dan telah kami sebutkan pada Kitab 
Ikhlas, pembicaraan (uraian) yang lebih sempurna, dari apa yang kami 
kemukakan sekarang ini. Maka hendaklah kembali ke sana! 

Maka inilah hukum ria, yang datang sesudah pelaksanaan 
ibadah. Adakalanya sebelum selesai atau sesudah selesai. 

Bahagian Ketiga: Ialah yang menyertai pada waktu melaksana- 
kan ibadah, dengan dimulainya shalat itu dengan maksud ria. Maka 
jikalau terus-menerus di atas yang demikian, sehingga ia memberi 
salam, maka tiada khilaf (tiada perbedaan pendapat di antara ahli 
- agama) lagi, bahwa ia berbuat maksiat dan shalatnya tidak dihitung. 
Walaupun ia menyesal pada yang demikian pada waktu sedang 
dikerjakannya. Dan ia meminta ampun dan kembali sebelum shalat itu 
sempurna (siap). 

Maka tentang apa yang harus atasnya, adalah tiga pendapat. 
Suatu golongan mengatakan: tidak sah shalatnya, serta maksud ria. 
Maka hendaklah ia mengulang kembali. Suatu golongan mengatakan: 
harus ia mengulangi perbuatan-perbuatan shalat, seperti: ruku' dan 
sujud. Dan semua perbuatannya rusak (batal), tidak takbiratul-ihram 
. shalat. Karena takbiratul-ihram itu suatu ikatan pelaksanaan. Dan ria 
itu suatu gurisan pada hatinya, yang tidak mengeluarkan takbiratul-ih- 
ram dari keadaanya itu ikatan pelaksanaan. Dan suatu golongan 
mengatakan, tiada harus mengulangi sesuatu. Akan tetapi ia 
mengucapkan istighfar dengan hatinya dan menyempurnakan ibadah 
di atas ke-ikhlas-an dan memandang kepada kesudahan ibadah. 
Sebagaimana jikalau dimulainya dengan ikhlas dan disudahinya 
dengan ria, niscaya adalah merusakkan amainya. 


Mereka menyerupakan yang demikian, dengan kain putih yang 
berlumuran dengan najis yang mendatang. Maka apabila yang : 


592 


mendatang itu dihilangkan, niscaya kain itu kembali kepada asal. Lalu 
mereka mengatakan: bahwa shalat, ruku' dan sujud, tidak ada, selain 
karena Allah. Jikalau ia sujud karena selain Allah, niscaya adalah dia 
itu kafir. Akan tetapi, disertai baginya kedatangan ria, kemudian ria 
itu hilang dengan penyesalan dan tobat dan ia jadi kepada keadaan, 
dimana ia tidak memperdulikan dengan pujian dan celaan manusia: 
Maka sahlah shalatnya. 


Mazhab (aliran) dua golongan yang penghabisan itu, keluar 
benar dari gias (analogi) fikih. Lebih-lebih orang yang mengatakan: 
harus mengulangi ruku' dan sujud, tidak doa Iftitah. Karena ruku' 
dan sujud itu, jikalau tidak sah, niscaya menjadi perbuatan yang 
berlebih pada shalat. Lalu rusaklah shalat. 


. Demikian pula perkataan orang yang mengatakan: jikalau 
disudahinya dengan ikhlas, niscaya sah. Karena memandang kepada 
penghabisan. Maka ini juga lemah (dla'if). Karena ria itu merusakkan 
pada niat. Dan waktu yang paling utama memelihara hukum niat, 
ialah pada waktu membaca doa Iftitah. 


Maka yang lurus di atas gias fikih, ialah bahwa dikatakan: 
jikalau penggeraknya itu semata-mata ria pada permulaan pelaksanaan 
amal, tidak mencari pahala dan mengikuti suruh (amar Tuhan), 
niscaya tiada sah iftitahnya (pembukaannya). Dan tiada sah apa yang 
sesudah iftitah itu. Dan yang demikian, mengenai orang, apabila ia 
berada sendirian, niscaya ia tidak mengerjakan shalat. Dan manakala 
ia melihat orang, lalu ia mengucapkan takbiratul-ihram dengan shalat 
itu. Dan walaupun kainnya itu najis pula, niscaya ia mengerjakan 
shalat karena manusia. 


Maka inilah shalat yang tak ada niat padanya. Karena niat itu 
adalah ibarat daripada memperkenankan penggerak agama. Dan di 
sini, tiada penggerak dan tiada perkenaan. 


Adapun, apabila tak ada manusia, tetapi ia mengerjakan shalat 
juga, hanya lahir baginya kegembiraan pula poda pujian, maka 
terkumpul di sini dua penggerak. 


Maka ini, adakalanya, bahwa ada pada sedekah, gira-ah 
(pembacaan Al-Qur'an) dan apa yang tak ada padanya yang 
menghalalkan dan yang mengharamkan. Atau pada pelaksanaan 
shalat dan hajji. 


Jikalau ada pada sedekah, maka ia telah berbuat maksiat dengan 
mempertahankan penggerak ria. Dan berbuat ta'at dengan memper- 
kenankan penggerak pahala: 


593. 


KE IS ena tan DN A Gen seror. 

SP Na Yara v DA E 
= A 

: AV AL SER ; 

(Fa man ,a'mal mits-gaala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal 

mits-qaala dzarratin syarran yarah), 


Artinya: 
”Maka siapa yang berbuat seberat atom kebajikan, niscaya akan 


dilihatnya. Dan siapa yang berbuat seberat atom kejahatan, niscaya 
akan dilihatnya”. S. Az-Zilzalah-ayat 7—8. 


Maka baginya pahala, menurut kadar maksudnya yang sah dan 
siksa menurut kadar maksudnya yang batil (fasid). Dan tidaklah salah 
satu dari yang dua tersebut membinasakan yang lain. 


Jikalau ja berada dalam shalat yang bisa rusak (fasid) dengan 
masuknya kecederaan kepada niat, maka tidak terlepas, adakalanya 
shalat itu fard? u (wajib) atau shalat sunat. Jikalau shalat sunat, maka 
hukumnya juga seperti hukum sedekah. Ia berbuat maksiat dari satu 
segi dari berbuat ta'at dari satu segi, apabila berkumpul dalam hatinya 
dua penggerak. Dan tidak mungkin dikatakan: bahwa shalatnya itu 
batal (fasid) dan mengikutinya (berimam padanya) itu batil. Sehingga 
orang yang mengerjakan shalat tarawih dan ternyata dari qarinah 
(tanda-tanda) keadaannya, bahwa maksudnya ria, dengan melahirkan 
bagusnya gira-ah dan jikalau tidak berkumpul manusia di belakang- 
nya dan ia berada sendirian dalam rumahnya, niscaya ja tidak shalat, 
maka 'tidaklah sah mengikutinya (berimam kepadanya). Maka 
kesudahan kepada ini adalah jauh sekali. Bahkan disangka pada orang 
Islam, 'bahwa dia bermaksud juga pahala dengan amal sunatnya. 
Maka Sahlah shalatnya dengan memandang maksud tersebut. Dan sah 
mengikutinya sebagai imam shalat. Dan walaupun disertai maksud 
yang lain dan dia menjadi maksiat dengan yang demikian. 


Adapun, apabila ia berada pada amal fardlu (ibadah wajib) dan 
berhimpun dua penggerak dan masing-masing dari dua penggerak itu 
tidak berdiri sendiri dan sesungguhnya penggerakan itu terjadi dengan 
berkumpul keduanya, maka ini tidak menggugurkan yang wajib 
daripadanya. Karena yang mewajibkan itu, tidak membangkitkan 
penggerak pada hak dirinya, dengan semata-mata yang mengwajibkan 
dan dengan berdiri sendiri. Dan jikalau masing-masing penggerak itu 
berdiri sendiri, sehingga jikalau tidak ada penggerak ria, niscaya ia 


menunaikan segala yang fardlu' dan jikalau tidak ada penggerak amal 
fardlu, niscaya ia jadikan shalat sunat, karena ria, maka ini tempat 
pemerhatian. dan itu kemungkinan sekali. Maka mungkin dikatakan: 
Bahwa yang wajib ialah shalat yang semata-mata karena Wajah Allah. 
Dan ia tidak menunaikan yang wajib semata-mata itu. Dan mungkin 
dikatakan, bahwa wajib itu, menuruti perintah (amar ilahy), dengan 
penggerak yang berdiri sendiri. Dan telah diperolehnya. Maka 
penyertaan yang lain dengan yang wajib itu, tidaklah mencegah 
gugurnya (terlepasnya) yang fardlu daripadanya. Seperti jikalau ia 
mengerjakan shalat pada rumah yang dirampok, maka walaupun ia 
berbuat maksiat dengan mengerjakan shalat pada rumah yang 
dirampok itu, tetapi dia berbuat ta'at dengan pokok shalat. Dan 
menggugurkan fardlu (terlepas fardlu) dari dirinya. Dan bertentangan 
kemungkinan pada pertentangan penggerak-penggerak pada asalnya 
shalat. 


Adapun apabila ada ria itu pada penyegeraan umpamanya, tidak 
pada asalnya shalat, seperti orang yang bersegera kepada shalat pada' 
awal waktunya, karena hadirnya suatu rombongan (jama'ah) dan ka- 
lau ia sendirian, niscaya dikemudiannya shalat itu kepada tengah wak- 
tu dan jikalau tidak shalat fardlu, niscaya ia tidak memulai shalat, ka- 
rena ria, maka ini termasuk yang diyakini (diputuskan dengan yakin), 
sah shalatnya. Dan gugur fardlu (ia terlepas dari fardlu) itu dengan 
yang demikian. Karena penggerak asalnya shalat, dari segi dia itu sha- 
lat, tidak ditantangi oleh yang lain. Akan tetapi, hanya dari segi pe- 
nentuan waktu saja. Maka ini amat jauh daripada celaan pada niat. 


Ini adalah pada ria, yang menjadi penggerak kepada amal dan 
pembawa kepada amal. 


Adapun semata-mata kegembiraan dengan dilihat manusia 
.kepadanya, apabila bekasnya tidak sampai, kepada kira-kira yang 
membekas pada amal, maka jauhlah untuk merusakkan (membatal- 
kan) shalat. 


Ini adalah apa yang kita lihat, layak (sesuai) dengan undang-un- 
dang fikih. Dan masalah tersebut sulit dari segi, bahwa ulama-ulama 
fikih tidak membentangkannya pada ilmu fikih. Dan orang-orang 
yang mendalami pada masalah tersebut dan melakukan pembahasan, 
tidak memperhatikan undang-undang fikih dan yang dikehendaki oleh 
fatwa-fatwa para ulama fikih mengenai sahnya shalat dan batalnya. 
Akan tetapi, mereka dibawa oleh kelobaan kepada pembersihan hati 
dan mencari ke-ikhlasan diatas perusakan ibadah, dengan segala 


595 


yang terguris dalam hati dan apa yang telah kami sebutkan dahulu, 
itulah yang lebih dimaksudkan, menurut apa yang kami lihat. 


Dan ilmu yang sebenarnya adalah pada sisi Allah “Azza wa 
Jala. Dialah yang mengetahui yang ghaib (tidak tampak) dan yang 
tampak. Dialah yang Maha pemurah lagi Maha pengasih. 


PENJELASAN: obat ria dan jalan mengobati hati tentang ria. 


Telah anda ketahui, dari yang telah disebutkan dahulu, bahwa 
ria itu membinasakan amal. Dan sebab terkutuk pada sisi Allah 
Ta'ala. Dan ria itu termasuk pembinasa yang terbesar. Dan apa yang 
ini sifatnya, maka pantaslah dengan segera dari segala kesungguhan 
menghilangkannya. Dan walau dengan mujahadah dan menanggung 
kesukaran. Maka tiada sembuh, selain dengan meminum obat-obat 
yang pahit, lagi buruk bentuknya. 


“Inilah mujahadah yang diperlukan oleh hamba Allah semua. 
Karena anak kecil itu dijadikan lemah pikiran. Dan pembedaan 
(antara baik dan, buruk) itu, memanjang matanya kepada makhluk, 
yang banyak kelobaannya pada mereka. Maka ia melihat manusia, 
berbuat sebahagiannya bagi sebahagian yang lain. Lalu mengeraslah 
padanya dengan mudah, kesukaan berbuat-buat. Dan mantapiah yang 
demikian pada dirinya. Dan sesungguhnya ia merasa keadaan yang . 
demikian itu membinasakan, sesudah sempurna akal pikirannya. Dan 
setelah tertanam ria itu pada hatinya dan mantap, maka ia tidak 
sanggup mencegahnya, selain dengan mujahadah yang berat dan 
penderitaan karena kuatnya nafsu syahwat. Maka tiada seorangpun 
terlepas dari keperluan kepada mujahadah ini. Akan tetapi, mujaha- 
dah tersebut pada permulaannya adalah sukar (berat) dan pada 
penghabisannya adalah ringan. Dan pada pengobatannya ada dua 
lingkat: i i 


Pertama: mencabut akar-akar dan pokok-pokoknya, yang dari 
akar dan pokok itulah, ria tadi bercabang dan beranting. 

Kedua: menolak apa yang terguris daripadanya, pada waktu itu 
uga. . 
Hi Tingkat Pertama tadi pada mencabut akar-akar dan menarik 
pokok-pokoknya. Dan pokoknya itu, ialah: kecintaan kedudukan dan 
kemegahan. Dan apabila. diuraikan, niscaya kembali kepada tiga 
pokok. Yaitu: keenakan pujian, lari dari kepedihan celaan dan loba 
pada apa yang ada dalam tangan manusia. Dan disaksikan bagi ria 
dengan sebab-sebab tersebut dan sebab-sebab tersebut yang mengge- 
rakkan orang yang berbuat ria, oleh apa yang dirawikan Abu Musa 


Al-Asy'ari: "Bahwa seorang Arab badui bertanya kepada Rasulullah 
s.a.w., dengan katanya: Wahai Rasulullah! Orang itu berperang, 
. karena panas hati”. 


Artinya: ia benci untuk dipaksakan atau dicela, bahwa dia orang 
yang dipaksakan, lagi dikalahkan. Dan orang badui itu berkata: Dan 
laki-laki itu berperang, untuk memperlihatkan tempatnya dari 
keberanian”. : 


Inilah mencari kelazatan kemegahan dan kadar pada hati 
manusia. 
Dan laki-laki itu berperang untuk disebut”. Dan ini, ialah: 
pujian dengan lisan. 
Lalu Nabi s.a.w. menjawab: 
LPE Keje msh EG or 


aw e A Tes 


Emas gaatala litakuuna kalimawul-aahi hiyal-' ng fa huwa fii 
sabiilil-laah). 

Artinya: 

Barangsiapa berperang, supaya Kalimah Allah itu yang tertinggi, 
maka dia pada perang sabilu'llah” (1). 

Ibnu Mas'ud berkata: "Apabila bertemu dua barisan perang, 
niscaya turuniah malaikat. Lalu mereka menulis manusia menurut 
tingkatnya. Si Anu berperang untuk disebut (dipuji). Dan si Anu 
berperang untuk memiliki kekayaan. Dan berperang untuk memiliki 
kekayaan itu, menunjukkan kepada kelobaan pada dunia”. 


Umar r.a. berkata: ''Mereka mengatakan, bahwa si Anu itu mati 
syahid. Dan mungkin telah penuh kedua kemudi kenderaannya 
dengan perak”. 


Nabi s.a.w. bersabda. 
MES AO Ea 


(Man ghazaa laa sa illaa Alan fa lahu maa nawaa). 


Artinya: 
”Barangsiapa berperang, yang tidak mengingini, selain tali untuk 
pengikat untanya, maka baginya apa yang diniatkannya” (2). 


(1). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari. 
(2). Dirawikan An-Nasa-i, Ad-Darimi dan lain-lain. 


597. 


Maka ini menunjukkan kepada kelobaan. Kadang-kadang ia 
tidak ingin pujian dan tidak loba pada pujian. Akan tetapi, ia 
menjaga diri dari kepedihan celaan, seperti orang kikir di antara 
orang-orang pemurah. Orang-orang pemurah itu bersedekah dengan 
harta banyak. Lalu orang kikir tadi bersedekah dengan sedikit, supaya 
dia tidak dipandang kikir. Dan ia tidak loba pada pujian. Dan ia telah 
didahului oleh. orang lain, dengan pujian itu. 


Dan seperti orang pengecut di antara orang-orang berani. Ia 
tidak lari dari barisan perang, karena takut dari celaan. Ia tidak loba 
pada pujian. Dan orang lain sudah menyerang pada barisan perang. 
Akan tetapi apabila ia telah putus asa dari pujian, niscaya ia benci 
kepada celaan. 


Dan seperti orang yang berada di antara suatu kaum (rombong- 
an) yang mengerjakan shalat sepanjang malam. Lalu ia bershalat 
beberapa raka'at yang terhitung jumlahnya. Sehingga ia tidak dicela 
orang, dengan kemalasan. Ia tidak loba pada pujian. 


Kadang-kadang manusia itu sanggup bersabar dari kelazatan 
pujian. Dan tidak sanggup bersabar atas kepedihan celaan. Dan 
karena itulah, kadang-kadang manusia itu, meninggalkan bertanya 
tentang sesuatu ilmu yang diperlukannya. Karena takut dicela orang, 
dengan kebodohan. Ia berfatwa tanpa ilmu. Ia mendakwakan 
"mengetahui ilmu hadits, padahal ia bodoh tentang hadits itu. 


Semua itu adalah karena menjaga diri dari celaan. 


Maka tiga perkara ini, adalah yang menggerakkan orang yang 
berbuat ria, kepada ria. Dan obatnya ialah, apa yang telah kami 
sebutkan pada bagian pertama dari Kitab ini secara keseluruhan. 
Akan tetapi, sekarang akan kami sebutkan yang khusus dengan ria. 
Dan tiadalah tersembunyi, bahwa manusia itu sesungguhnya bermak- 
sud sesuatu dan suka padanya. Karena sangkanya, bahwa sesuatu itu 
baik, bermanfa'at dan enak baginya. Adakalanya pada waktu 
sekarang dan adakalanya pada masa yang akan datang. .: 


Jikalau ia ketahui, bahwa sesuatu itu enak pada waktu sekarang, 
akan tetapi mendatangkan melarat pada masa yang akan datang, 
niscaya mudah kepadanya memutuskan kegemaran dari sesuatu itu. 
Seperti orang yang mengetahui, bahwa madu itu enak. Akan tetapi, 
apabila terang baginya, bahwa dalam madu itu ada racun, niscaya ia 
berpaling dari madu tersebut. 


Maka begitu pula jalan memutuskan kegemaran itu, bahwa 
diketahuinya, ada yang mendatangkan melarat padanya. 


Manakala hamba itu mengetahui akan melaratnya ria dan apa 
yang dihilangkan oleh ria itu, dari kebaikan hatinya dan apa yang 
tidak diperolehnya sekarang dari taufig dan di akhirat dari kedudukan 
di sisi Allah dan apa yang datang kepadanya- dari siksaan besar, 
kutukan berat dan kehinaan yang nyata, dimana ia akan dipanggil di 
hadapan khalayak banyak: ” Hai orang zalim! Hai yang menyeleweng! 
Hai yang berbuat ria! Apakah kamu tidak malu, ketika engkau 
membeli dengan keta'atan kepada Allah, akan harta benda dunia? 
Engkau mengintip hati hamba-hamba Allah. Engkau mempermainkan 
keta'atan kepada Allah. Engkau mencari kecintaan kepada hamba, 
dengan kemarahan kepada Allah. Engkau menghiasi mereka dengan 
yang memalukan pada sisi Allah. Engkau mendekati kepada mereka 
dengan menjauhkan daripada Allah. Engkau mencari pujian kepada 
mereka, dengan memperoleh celaan pada sisi Allah. Dan engkau cari 
kerelaan mereka, dengan mendatangkan sesuatu bagi kemarahan 
Allah. Apakah tidak ada seorangpun yang lebih mudah kepada 
engkau, daripada Allah?” 


Maka manakala hamba itu berpikir pada kehinaan ini dan ia 
membandingkan apa yang berhasil baginya dari hamba-hamba Allah 
dan hiasan bagi mereka dalam dunia, dengan apa yang tidak 
diperolehnya di akhirat dan dengan apa yang membinasakan 
kepadanya dari pahala amal ibadah, serta satu amal itu kadang-ka- 
dang seberat timbangan segala kebaikannya, jikalau ia bersih, maka 
apabila rusak dengan ria, niscaya dipalingkan dia kepada daun neraca 
kejahatan. Lalu beratlah daun neraca itu dengan ria dan ja dijatuhkan 
ke dalam neraka. 


Jikalau tidak ada pada ria itu, selain membinasakan satu ibadah 
saja, niscaya adalah yang demikian itu, memadai pada mengenali 
melaratnya. Dan jikalau ada serta yang demikian, kebaikan-kebaikan 
lain yang kuat (berat), maka adalah dia mencapai dengan kebaikan 
ini, ketinggian pangkat pada sisi Allah, dalam rombongan nabi-nabi 
dan orang-orang shiddig. ` 


Sesungguhnya diturunkan mereka disebabkan ria. Dan ditolak- 
kan kepada barisan sepatu {tempat meletakkan sepatu) dari tingkat- 
wali-wali. 


Ini adalah bersama yang datang baginya dalam dunia, dari 
kehancuran cita-cita, disebabkan memperhatikan hati makhluk. 
Sesungguhnya rela manusia itu adalah suatu tujuan yang tidak akan 
tercapai. Setiap apa yang disenangi suatu golongan, maka akan 


599 


memarahkan golongan lain. Rela sebahagian mereka itu adalah pada 
Kemarahan sebahagian lainnya. Barangsiapa mencari kerelaan mereka 
pada kemarahan Allah, niscaya Allah marah kepadanya. Dan 
memarahkan mereka juga kepadanya. Kemudian, maksud manakah 
baginya pada pujian mereka dan memilih cacian Allah karena pujian 
mereka? .Dan pujian mereka itu tiada akan menambahkan baginya 
rezeki dan ajal. Dan tiada akan bermanfa'at baginya pada hari 
kemiskinan dan kepapaannya. Yaitu: hari kiamat. ` 

Adapun loba pada apa yang dalam tangan mereka, maka dengan 
diketahuinya, bahwa Allah Ta'ala yang menjadikan hati, untuk tidak 
memberi dan memberi. Dan bahwa makħluk itu memerlukan 
kepadaNya. Dan tiada yang memberikan rezeki, selain Allah. Dan 
barangsiapa yang loba pada makhluk, niscaya ja tidak terlepas dari 
kehinaan dan kekecewaan. Dan jikalau ia sampai kepada maksud, 
niscaya ia tidak terlepas dari omelan dan hinaan. Maka bagaimana ia 
meninggalkan apa yang ada di sisi Allah, dengan harapan yang 
bohong dan sangkaan yang batil? Kadang-kadang ia benar dan 
kadang-kadang ia salah. Dan apabila ia benar, maka tiada sempurna 
kelazatannya dengan kepedihan omelan dan kehinaannya. 

Adapun cacian mereka, maka ia tiada terpelihara daripadanya. 
Dan cacian mereka, tiada menambahkan kepadanya sesuatu, apa yang 
tiada dituliskan oleh Allah kepadanya. Dan tidak akan menyegerakan 
ajalnya. Tiada akan mengemudiankan rizekinya. Dan tiada akan 
menjadikannya isi neraka, jikalau ia dari isi sorga. Dan tiada akan 
memarahkannya kepada Allah, jikalau ia terpuji pada sisi Aliah. Dan 
tiada akan menambahkannya kutukan, jikalau ia terkutuk pada sisi 
Allah. 

Hamba itu semua lemah, tiada memiliki bagi dirinya yang 
melarat dan yang bermanfa'at. Mereka tiada memiliki mati, hidup dan 
pengumpulan di hari kebangkitan. Maka apabila telah tetap dalam 
hatinya, bahaya sebab-sebab ini dan melaratnya, niscaya lemahlah 
keinginannya. Dan menghadaplah kepada Allah hatinya. Maka 
sesungguhnya orang yang berakal itu, tiada menyukai pada apa yang 
banyak melaratnya dan sedikit manfa'atnya. Dan mencukupilah 
baginya, bahwa jikalau tahulah manusia apa yang dalam batinnya, 
dari. maksud ria dan melahirkan ikhlas, niscaya mereka mengutuknya. 
Dan akan dibuka oleh Allah rahasianya, sehingga manusia memarahi- 
nya. Dan Allah memperkenalkannya kepada manusia, bahwa dia itu 
orang yang berbuat ria dan terkutuk di sisi Allah. 


Dan jikalau ia ikhlas karena Allah, niscaya Allah membuka 
kepada manusia keikhlasannya. Dan Allah mencurahkan kecintaan 


600 


manusia kepadanya, menjadikan mereka bagi kemanfa'atannya. Dari 
melancarkan lidah mereka dengan pujian dan sanjungan kepadanya. 
Sedang sesungguhnya tiada kesempurnaan pada pujian mereka itu. 
Dan tiada kekurangan pada caciannya. Sebagaimana kata seorang 
penyair dari Bani Tamim: “Sesungguhnya pujianku itu hiasan dan 
cacianku itu memalukan”. Lalu Rasulu'llah s.a.w. bersabda kepada- 
nya: 


A LOL, 


aa, HN DG 


(Kadzabta a EENE laa ilaa-ha illaa huwa). 
Artinya: 


"Engkau bohong. Yang demikian itu Allah, yang tiada Tuhan, selain 
Dia” (1). Karena tiada hiasan, selain pada pujianNya dan tiada yang 
memalukan, selain pada celaanNya. Maka manakah yang lebih baik 
bagi engkau, pada pujian manusia dan engkau pada sisi Allah itu 
tercela dan dari isi neraka? Dan manakah kejahatan bagi engkau dari 
celaan manusia dan engkau pada sisi Allah itu terpuji, dalam 
rombongan orang-orang yang dekat dengan Allah? 


Maka barangsiapa yang menghadirkan dalam hatinya akan akhirat 
dan nikmatnya yang abadi dan kedudukan tinggi pada sisi Allah, 
niscaya ia memandang hina apa yang menyangkut dengan makhluk 
pada hari-hari hidup ini, serta apa yang di dalamnya dari segala 
kekotoran dan kesempitan. Cita-citanya berkumpul dan menjurus 
kepada Allah hatinya. Dan terlepas dari kehinaan ria dan kekesatan 
hati makhluk.. Dan terlipatlah cahaya dari ke-ikhlas-annya kepada 
hatinya, yang lapanglah dadanya dengan cahaya itu. Dan terbuka 
dengan cahaya tadi baginya, dari kehalusan mukasyafah (tersingkap 
alam ghaib), apa yang menambahkan kejinakan hatinya dengan Allah 
dan keliaran hatinya dari makhluk. Kehinaan pandangannya kepada 
dunia dan keagungan pandangannya kepada akhirat. Dan gugurlah 
(hilanglah) tempat makhluk dari hatinya. Dan terlepas daripadanya 
panggilan ria. Dan mudahlah baginya jalan ke-ikhlasan-an. 


Maka pahamlah ini! Dan apa yang telah kami dahulukan itu 
pada bahagian pertama, ialah obat-obat ilmiyah yang mencabut segala 
tanaman ria. 


Adapun obat amaliyah, maka yaitu: membiasakan diri menyem- 
bunyikan ibadah dan menguncikan pintu pada ibadah, Se Pe MAN 
(1). Hadits ini dirawikan Ahmad dari Al-Agra' bin Habis. 


-601 


menguncikan pintu pada perbuatan keji. Sehingga puas hatinya 
dengan diketahui oleh Allah dan dilihatNya kepada ibadahnya. Dan 
nafsunya tidak berebutan kepada mencari diketahui oleh selain Allah. 


Diriwayatkan, bahwa sebahagian sahabat Abi Hafazh Al-Had- 
dad, mencela dunia dan penduduknya. Ia mengatakan: "Engkau 
lahirkan, apa yang ada jalan engkau untuk menyembunyikannya. 
Engkau jangan duduk-duduk lagi dengan kami sesudah ini!” 


la tidak memberi kesempatan pada melahirkan sekadar itu. 
Karena dalam kandungan mencela dunia itu, mengajak zuhud pada 
dunia. Maka tiada obat bagi ria, seperti menyembunyikan itu. Dan 
yang demikian, sukar pada permulaan mujahadah. Dan apabila sabar 
pada yang demikian, sekejap waktu dengan perasaan berat, niscaya 
hilanglah. daripadanya beratnya. Dan mudahlah kepadanya yang 
demikian, dengan sambung-menyambung bantuan Allah dan apa yang 
dibantuNya, kepada hambaNya, dari kebagusan taufiq, perbantuan 
dan penunjukkan jalan kebenaran. Akan tetapi, Allah tiada merobah 
keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merobah keadaan pada diri 
mereka itu sendiri. Maka dari hamba itu mujahadah. Dan dari Allah 
itu hidayah. Dari hamba itu ketukan pintu. Dan dari Allah itu 
pembukaan pintu. Dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-o- 
rang yang berbuat baik. Dan jikalau ada baik, niscaya dilipat-ganda- 
kan oleh Allah kebaikan itu. Dan didatangkanNya dari pihakNya 
pahala yang besar. 


Tingkat Kedua: pada penolakan yang datang dari ria, pada 
waktu sedang ibadah. Yang demikian itu tidak boleh tidak daripada 
mempelajarinya juga. Maka sesungguhnya orang yang bermujahadah 
melawan hawa-nafsunya, mencabut tanaman-tanaman ria dari hatinya 
dengan gana'ah, memutuskan kelobaan, menjatuhkan dirinya dari 
pandangan orang banyak, menghinakan pujian orang banyak dan 
celaannya, maka setan tidak' akan meninggalkannya pada waktu 
sedang ibadah. Akan tetapi, ditantangnya dengan gurisan-gurisan ria. 
Dan tiada putus-putusnya tikamannya. Hawa-nafsu dan kecenderung- 
annya tiada akan terhapus dengan cara keseluruhan. Maka tak dapat 
" tidak, berjalan terus menolak apa yang datang dari gurisan ria itu. 

Gurisan ria itu tiga. Kadang-kadang terguris sekali gus, seperti 
satu gurisan. Dan kadang-kadang berturut-turut dengan beransur-an- 
sur. | 

Maka yang pertama ialah: tahu dengan dilihat makhluk dan 
mengharap dilihatnya. Kemudian (ini kedua), diiringi oleh menggela- 
gaknya keinginan dari diri pada pujian mereka dan berhasil 


602 


kedudukan pada mereka. Kemudian (ini ketiga), diiringi oleh 
menggelagaknya keinginan pada penerimaan orang banyak bagi 
dirinya, kecenderungan kepadanya dan terikatnya hati kepada 
pentahkikannya. 


Maka yang pertama itu: ma'rifah namanya. 


Yang kedua itu: keadaan yang dinamakan: nafsu : yahwat dan 
keinginan. 


Dan yang ketiga: perbuatan yang dinamakan: 'azam dan 
memantapkan pelaksanaan. 


Sesungguhnya sempurnanya kekuatan, ialah: pada penolakan 
gurisan pertama dan mengembalikannya, sebelum diiringi oleh yang 
kedua. Maka apabila terguris baginya ma'rifah (tahu) dilihat 
makhluk atau mengharap dilihat mereka, niscaya ia tolak yang 
demikian, dengan mengatakan: "Apalah bagi makhluk itu! Mereka 
tahu atau tidak tahu. Dan Ailah Mahatahu dengan halmu. Maka 
apakah faedahnya, pada diketahui oleh yang lain dari Allah?” 


Jikalau menggelagaklah keinginan kepada lezatnya pujian, 
niscaya ia ingat, apa yang telah maniap dalam hatinya, sebelum- 
nya bahaya ria dan datangnya kutukan pada sisi Allah di hari kiamat. 
Dan kekecewaannya pada waktu-waktunya yang sangat diperlukan 
kepada amal-amalnya. Maka sebagaimana mengetahui dilihat manusia 
itu mengobarkan nafsu dan keinginan pada ria, maka mengetahui 
bahaya ria itu, mengobarkan kebenciannya, yang akan berhadapan 
dengan nafsu keinginan itu. Karena ia berfikir pada datangnya 
kutukan Allah dan siksaanNya yang pedih. Dan nafsu keinginan itu, 
mengajaknya kepada menerima. Dan kebencian itu mengajaknya 
kepada menolak. Dan nafsu itu sudah pasti akan menuruti yang 
terkuat dan yang terbanyak dari yang dua itu. 


Jadi, tidak boleh tidak pada penolakan ria, dari tiga perkara: 
mengetahui (ma'rifah), benci (kirahah) dan menolak menerimanya 
{i - ba’) , 
` Kadang-kadang hamba itu masuk dalam ibadah dengan azam 
ikhlas. Kemudian, datang gurisan ria, lalu diterimanya. Dan tidak 
hadir (datang) padanya ma'rifah dan kirahah, dimana hati terlipat 
(terlambat) kepadanya. 

Sebabnya yang demikian itu — sesungguhnya, ialah: penuhnya 
hati dengan ketakutan kepada celaan, kesukaan kepada pujian dan 
dikuasai oleh kelobaan kepadanya, dimana tiada tinggal dalam hati, 
tempat yang lapang bagi yang lain. Lalu jauhlah dari hati, ma'rifah 


603 


(tahu) yang dahulu, dengan bahaya-bahaya ria dan buruk 'akibatnya. 
Karena tiada tinggal tempat dalam hati, yang terlepas dari keinginan 
(kerinduan) pujian atau takut celaan. Dia itu seperti orang yang 
mengatakan dirinya sopan santun dan mencela marah. Dan ia 
berazam di atas kesopan-santunan, ketika berlaku sebab marah. 
Kemudian, ia berlaku dari sebab-sebab itu, apa yang membawa 
kepada kesangatan amarahnya. Maka ia lupa akan kedahuluan 
azamnya. Dan penuhlah hatinya dengan kemarahan, yang mencegah 
daripada teringatnya bahaya marah. Dan sibuklah hatinya tidak 
dengan ingatan itu. 


Maka begitu pula manisnya nafsu-syahwat yang memenuhi 
hati. Dan menolak nur ma'rifah, seperti pahitnya marah. Dan kepada 
maksud itulah, Jabir bin Abdullah Al-Anshari mengisyaratkan dengan 
katanya: "Kami mengadakan bai'ah (sumpah setia) di bawah pohon 
(tahtasy-syajarah), bahwa kami tidak lari. Dan kami tidak melakukan 
bai'ah tersebut untuk sehidup-semati. Lalu kami lupa bai'ah itu pada 
hari Hunain (1). Sehingga diserukan: ”'Hai teman-teman yang 
berbai'ah di bawah pohon!” Lalu mereka itu kembali”. 

Yang demikian itu, karena hati telah penuh dengan takut. Lalu 
lupa kepada janji yang lalu, sehingga mereka itu diperingati. Dan 
kebanyakan nafsu-syahwat yang menyerang secara tiba-tiba itu, 
adalah demikian adanya. Karena dilupakan ma'rifah melaratnya yang 
masuk dalam ikatan iman. Dan manakala lupa kepada ma'rifah, 
niscaya tiada lahir kirahah (benci). Karena kirahah itu buah ma'rifah. 


Kadang-kadang manusia itu teringat. Lalu ia tahu bahwa gurisan 
yang terguris baginya, ialah: gurisan ria yang mendatangkan 
kemarahan Allah. Akan tetapi, ia terus menerus padanya, karena 
kesangatan nafsu-syahwatnya. Lalu hawa-nafsunya mengalahkan akai 
pikirannya. Dan ia tidak sanggup mehinggalkan kelazatan yang 
sekarang. Lalu ia bersikap nanti saja tobat. Atau ia menyibukkan 
dirinya, tidak bertafakkur pada yang demikian, karena kesangatan 
nafsu-syahwat. Maka berapa banyak orang yang berilmu, yang 
didatangi perkataan, bahwa tidak mengajak kepada memperbuatnya, 
selain oleh ria (memperlihatkan) kepada makhluk. Ia tahu yang 
demikian. Akan tetapi, ia terus-menerus pada yang demikian. Maka 
alasan (hujjah) yang merugikan dirinya adalah lebih kuat. Karena ia 
menerima panggilan ria, serta diketahuinya tipu-daya ria. Dan ria itu 
"terkutuk pada sisi Allah. Dan tiada bermanfa'at ma'rifatnya, apabila 
ma'rifah itu terlepas, tanpa terlepasnya kirahah (kebencian). 


(1). Hadits ini dirawikan Muslim. Bai'ah di bawah pohon itu, ialah di Hudaibiyah, 
tidak berapa jauh dari Makkah, pada jalan Jeddah-Makkah. 


604 


Kadang-kadang datang ma'rifah dan kirahah itu. Akan tetapi 
bersamaan dengan demikian, ia menerima pemanggil ria dan berbuat 
menurut ria itu. Karena kirahahnya lemah, dibandingkan kepada 
kuatnya nafsu-syahwat. 


Ini juga, ia tidak mengambil manfa'at dengan kirahahnya. 
Karena maksud dari kirahah itu, bahwa ia memalingkan diri dari 
perbuatan. - 


Jadi, tidak ada faedahnya, selain pada berkumpulnya tiga 
perkara: ma'rifah, kirahah dan i-ba' (enggan berbuat). 


I-ba' itu buah kirahah. Dan kirahah itu buah ma'rifah. Kuatnya 
ma'rifah, ialah menurut kuatnya iman dan nur ilmu. Dan lemahnya 
ma'rifah, ialah menurut kelalaian, kecintaan kepada dunia, lupa 
kepada akhirat, sedikit bertafakkur pada apa yang di sisi Allah dan 
sedikit memperhatikan pada bahaya-bahaya hidup dunia dan keagung- 
an nikmat akhirat. Dan sebahagian daripadanya menghasilkan 
sebahagian yang lain dan membuahkannya. Dan pokoknya yang 
demikian itu semua, ialah: kecintaan kepada dunia dan kekerasan 
nafsu-syahwat. Maka itulah kepala tiap-tiap kesalahan dan mata air se 
tiap dosa. Karena manisnya kecintaan kepada kemegahan, kedudukan 
Gan nikmat duniawi itulah yang memarahkan hati, yang merebutkan 
hati dan yang menghalangi hati daripada merenungkan akibat dan 
mengambil cahaya dengan nur Al-Kitab, As-Sunnah dan nur ilmu 
pengetahuan. . 


Kalau anda bertanya, mengenai orang yang kebetulan mendapat 
dari dirinya benci (kirahah) kepada ria dan kirahah itu membawanya 
kepada i-ba', akan tetapi bersama dengan demikian, ia tidak terlepas 
dari kecenderungan tabiatnya kepada ria, sukanya kepada ria dan 
tertariknya kepada ria, hanya ia benci untuk menyukai ria, 
kecenderungannya kepada ria dan ia tiada menjadikan ria itu 
kecintaannya, maka adakah orang itu berada dalam rombongan 
orang-orang yang berbuat ria? 


Ketahuilah kiranya, bahwa Allah tidak memberatkan hamba- 
hambaNya, selain yang disanggupinya. Dan tidaklah dalam kesang- 
gupan hamba itu, melarang setan daripada tikamian-tikamannya. Dan 
tidak pula sanggup mencegah tabiat (karakter), sehingga ia tidak 
cenderung kepada nafsu-syahwat dan tidak ingin kepadanya. Sesung- 
guhnya, tujuannya, ialah: bahwa ia pertentangkan nafsu-syahwat itu 
dengan kebencian berkobarnya, dari karena mengetahui akibat-akibat- 
nya dan karena ilmu agama dan pokok-pokok iman dengan Allah dan 
hari akhirat. 


605 


Apabila ia telah berbuat demikian, maka itulah tujuan pada 
melaksanakan apa yang diberatkan kepadanya. Dalilnya kepada yang 
demikian itu, dari hadits, ialah: dirawikan, bahwa shahabat-shahabat 
Rasulullah s.a.w.: "mengadu kepadanya dan mengatakan: Didatang- 
kan segala sesuatu bagi hati kami, dimana sekiranya kami jatuh dari 
langit, lalu kami disambar oleh burung atau kami dibawa angin pada 
tempat yang dalam itu, lebih suka kami daripada kami berbicara 
dengan hati itu”. 


Lalu Nabi s.a.w. menjawab: 
PAPAN aa 0 
Teka, î 
1A wa gad wajad-tumuuhu?) 
Artinya: 
“Apakah kamu telah memperolehnya?! 
Mereka menjawab: "Ya, sudah!” 
Maka Nabi s.a.w. bersabda: 


(Dzaalika Ma asa 
Artinya: 
"Itu adalah ketegasan iman”. (1). 


Tiada mereka dapati, selain waswas (bisikan setan) dan benci 
kepada ria. Dan tidak mungkin dikatakan, bahwa Nabi s.a.w. 
bermaksud dengan: ketegasan iman itu waswas. Lalu tiada tinggal 
lagi, selain membawa iman itu kepada kebencian (kirahah) yang 
mengikuti bagi waswas. Dan ria itu, walaupun dia itu besar, maka 
adalah kurang daripada waswas, terhadap hak Allah Ta'ala. Apabila 
tertolak kemelaratan bagi yang lebih besar dengan kirahah, maka 
dengan tertolaknya kemelaratan bagi yang lebih kecil, adalah lebih 
utama lagi. 


Dan seperti demikian juga dirawikan dari Nabi s.a.w. pada 
hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: 


Pa tar o2 fo Læ N ISLI 
GAES SEA SAN 


————— 
(1). Dirawikan Muslim dari 1 Mas'ud. 


606 . 


(Alhamdu Ii 'Ilaghil-ladzii radda kaidasy-syaithaani ilal-waswasati). 
Artinya: 


Segala pujian bagi Allah yang menolak lipudaya setan kepada 
waswas”. (1). 

Ibnu Hazim berkata: ”' Apa yang ada dari diri engkau dan 
dibencikan oleh diri engkau bagi diri engkau, maka tidak memelarat- 
kan engkau, oleh apa yang dari musuh engkau. Dan apa yang ada 
dari diri engkau, lalu disenangi oleh diri engkau bagi diri engkau, 
maka celalah diri engkau di atas yang demikian!”. 

Jadi, bisikan setan dan tertariknya nafsu itu, tidak akan 
mendatangkan melara: bagi engkau, manakala engkau tolak kehen- 
daknya setan dan nafsu itu, dengan i-ba' dan kirahah. Dan segala 
gurisan di dalam hati, dimana dia itu ilmu, ingatan-ingatan dan 
khayalan-khayalan bagi sebab-sebab yang menggerakkan ria, adalah 
dari setan. Keinginan dan kecenderungan sesudah gurisan-gurisan tadi, 
adalah dari nafsu. Dan kirahah itu dari iman dan dari bekas-bekas 
akal pikiran. Hanya setan di sini mempunyai tipu-daya. Yaitu, apabila 
setan tadi lemah dari membawa orang tersebut kepada menerima ria, 
niscaya dikhayalkannya kepada orang tadi, bahwa baik hatinya itu 
pada kesibukan bertengkar, dengan setan dan berkepanjangan pada 
tolakan dan pertengkaran. Sehingga ia dicabut oleh pahala ikhlas dan 
kehadiran hati. Karena kesibukan bertengkar dengan setan dan 
menolaknya itu, meninggalkan rahasia munajah bersama Allah. Maka 
yang demikian itu mengharuskan kekurangan pada kedudukannya di 
sisi Allah. 

Orang-orang -yang melepaskan diri dari ria, pada penolakan 
segala gurisan ria itu, di atas empar tingkat: 

Pertama: bahwa ia kembalikan ria itu kepada setan. Lalu 
didustakannya setan itu dan ia tidak merasa cukup kepada setan. 
Akan tetapi, ia menyibukkan diri bertengkar dengan setan dan 
memanjangkan waktu pertengkaran dengan setan itu. Karena sangka- 
annya, bahwa yang demikianlah yang lebih menyelamatkan hatinya. 


Itu sebenarnya adalah kekurangan. Karena ia menyibukkan diri, 
yang menjauhkannya dari munajah kepada Allah dan dari kebajikan 
yang menjadi tujuannya. Ia berpaling kepada memerangi perampok- 
perampok jalanan. Dan berpegang kepada kegiatan memerangi 
perampok-perampok jalanan itu, adalah kekurangan pada tingkah- 
laku. 


ü). Dirawikan Abu Daud dan An-Nasa-i dari Ibnu Abbas. 


607 


Kedua: ia mengetahui, bahwa periengkaran dan peperangan itu 
kekurangan pada tingkah laku. Maka ia menyingkatkan kepada 
mendustakan. dan menolaknya. Dan ia tidak menyibukkan diri dengan 
pertengkaran melawannya. 


Ketiga: bahwa ia tidak pula menyibukkan dirinya dengan 
mendustakannya. Karena yang demikian itu suatu kehentian pada 
tingkah laku, walaupun sedikit. Tetapi ia telah menetapkan pada 
lipatan hatinya, kebencian kepada ria dan kedustaan kepada setan. 
Lalu ia terus-menerus atas apa yang telah ada padanya, yang disertai 
dengan kirahah, tiada menyibukkan diri dengan pendustaan dan 
permusuhan. 


Keempat: sesungguhnya ia tahu, bahwa setan itu akan meng- 
hasutnya ketika berlaku sebab-sebab ria. Maka ia berazam, bahwa 
manakala setan itu melakukan tikaman, niscaya ia menambahkan 
ke-ikhlasan pada apa yang ada padanya dan kesibukan mengingati 
Allah, menyembunyikan sedekah dan ibadah, karena memarahkan 
setan. Dan yang demikian itu, memarahkan setan, mencegahnya dan 
“mengharuskan putus asa dan hilang harapannya. Sehingga setan itu 
tidak kembali lagi. 


Diriwayatkan dari Al-Fudlaii bin Ghazwan (wafat tahun 40 H), 
bahwa dikatakan kepadanya: ''Bahwa si Anu itu menyebut (memaki) 
engkau”. 

Lalu Al-Fudlail bin Ghazwan menjawab: “Demi Allah! Sesung- 
guhnya aku marah kepada yang menyuruhnya”. 

Maka ia ditanyakan: ” Siapakah yang menyuruhnya?” 


Al-Fudlail menjawab: “Setan! Wahai Allah Tuhanku! Ampuni- 
lah orang yang disuruh setan itu! 


Artinya: 

Sesungguhnya aku marah kepada setan, dengan aku menta'ati Allah 

pada yang demikian”. . 
Manakala setan itu tahu dari seorang hamba Allah akan 


kebiasaan ini, niscaya setan itu mencegah dirinya dari orang tersebut. 
Karena takut orang itu, bertambah kebaikannya. 


Ibrahim At-Taimi berkata: ”'Setan itu sesungguhnya mengajak 
hamba Allah kepada pintu dosa. Maka janganlah hamba itu 
menurutinya!. Dan hendaklah ia memperkatakan kebajikan, ketika 
yang demikian itu!. Maka apabila setan tersebut melihat hamba itu 
seperti demikian, niscaya ditinggalkannya”. 


608 


Ibrahim At-Taimi berkata pula: Apabila setan melihat engkau 
dalam keadaan ragu-ragu, niscaya ia berusaha dengan penuh harapan 
pada engkau. Dan apabila ia melihat engkau demikian, niscaya ia 
jemu kepada engkau dania memarahkan engkau (ia berbuat supaya 
engkau marah)”. 


Al-Harts Al-Muhasibi r.a. membuat contoh bagi empat itu, yang 
baik sekali. Beliau berkata: ” Contoh mereka itu, adalah seperti empat 
orang yang menuju ke suatu majlis ilmu dan hadits. Supaya mereka 
memperoleh faedah, keutamaan, hidayah dan petunjuk. Lalu mereka 
dihasut atas yang demikian, oleh seorang sesat pembuat bid'ah. Orang 
itu takut mereka yang berempat tadi, mengetahui kebenaran. Lalu ia 
datang kepada salah seorang dari mereka. Maka dilarangnya orang itu 
dan dialihkannya dari yang demikian. Diajaknya kepada majlis 
kesesatan. Akan tetapi orang itu tidak mau (i-ba?). 


Tatkala ia tahu i-ba-nya orang itu, lalu disibukannya dengan 
pertengkaran (mujadalah). Maka sibuklah orang itu serta orang sesat 
pembuat bid'ah tadi, untuk dikembalikannya kesesatannya. Orang itu 
menyangka, bahwa yang demikian itu suatu kemuslihatan baginya. 
Itulah maksud orang yang sesat itu, supaya hilang faedah majlis ilmu 
tadi bagi orang itu, sekedar terlambatnya hadir di majlis itu. 


Tatkala pergi orang kedua kepada majlis, maka dilarangnya dan 
dimintanya berhenti. Lalu orang itu berhenti. Maka ditolaknya pada 
leher si sesat tadi. Dan ia tidak meneruskan perang-tanding itu. Dan 
ia bersegera pergi ke majlis ilmu dan hadits tersebut. Dan si sesat tadi 
merasa gembira dengan demikian, sekedar berhentinya orang itu, 
untuk menolaknya. 


Dan datang orang ketiga. Maka orang ini tiada menoleh kepada 
Si sesat tadi. Dan tiada berbuat apa-apa untuk menolak dan 
memeranginya. Akan tetapi ia meneruskan menurut maksudnya. 
Maka kecewalah harapan si sesat itu secara keseluruhan. 


Maka datang orang keempat, lalu si sesat itu tiada meminta, 
supaya ia berhenti. Dan ia bermaksud mendatangkan kemarahan 
kepada orang keempat tadi. Lalu orang itu menambahkan kecepatan- 
nya berjalan.-Dan tidak berjalan pelan-pelan. 


Si sesat itu mengharap, jikalau orang empat tersebut kembali 
dan melewatinya pada lain kali, akan diulanginya kepada mereka 
sekalian, selain orang yang terakhir itu. Ia tiada akan mengulanginya, 
karena takut bertambahnya faedah datangnya di majlis ilmu, 
disebabkan kecepatan berjalannya. 


“609 


Kalau anda bertanya, bahwa apabila tidak dirasakan aman dari. 
tikaman setan itu, maka adakah wajib mengintainya, sebelum 
datangnya, untuk menjaga diri daripadanya, karena menunggu 
kedatangannya? Atau wajibkah bertawakkal (menyerah diri) kepada 
Allah, supaya kiranya Allah yang menolaknya? Atau wajibkah 
menyibukkan diri dengan ibadah dan melupakan setan itu?. 


Kami menjawab, bahwa manusia berselisih pendapat dalam hal 
ini, kepada tiga pendapat. 


Segolongan dari ulama negeri Basarah (nama sebuah kota di 
Irak), berpendapat, bahwa orang-orang yang kuat imannya, tidak 
memerlukan menjaga diri dari setan. Karena mereka telah menyendiri 
kepada Allah dan menyibukkan diri mencintaiNya. Maka setan akan 
meninggalkan mereka, berputus asa dan mundur dari mereka, 
sebagaimana setan itu merasa tidak perlu, dari hamba-hamba yang 
lemah, pada mengajak kepada khamar dan zina. Maka jadilah 
kelazatan dunia itu pada mereka, walaupun mubah, dipandangnya 
seperti khamar dan babi. Maka mereka pergi secara keseluruhan 
daripada mencintai kelazatan dunia. Lalu tiada tinggal lagi jalan bagi 
setan kepada mereka. Maka tiada perlu bagi mereka menjaga diri. 


Segolongan dari ulama negeri Syam (Syria) berpendapat, bahwa 
mengintip untuk menjaga diri dari setan, sesungguhnya diperlukan 
oleh orang yang sedikit yakinnya dan kurang tawakkalnya. Maka 
siapa yang yakin, bahwa tiada sekutu bagi Allah pada pengaturanNya, 
maka tiada perlu ia menjaga diri dari yang lain. Dan ia tahu, bahwa 
setan itu hina, makhluk yang tiada mempunyai urusan. Dan tidak 
akan ada, selain apa yang dikehendaki oleh Allah. Hanya Allah yang 
memberi melarat dan manfa'at. Orang yang arif akan malu kepada 
Allah, bahwa menjaga diri dari yang lain dari Allah. 

Maka yakin dengan keesaan Allah itu, tidak memerlukannya 
kepada penjagaan diri. 

Dan segolongan ahli ilmu mengatakan, bahwa tak boleh tidak 
daripada menjaga diri dari setan. Dan apa yang disebutkan oleh 
orang-orang Basarah, bahwa orang-orang yang kuat iman, tidak 
memerlukan kepada menjaga diri dan hati mereka secara keseluruhan, 
kosong dari kecintaan kepada dunia, maka itu adalah jalan setan, 
yang hampir menjadi suatu penipuan. Karena nabi-nabi a.s. tidak juga 
mereka terlepas dari bisikan dan tikaman setan. Maka bagaimana 
dapat terlepas orang lain dari mereka?. Dan tidaklah bisikan setan itu 
terdiri dari nafsu-syahwat dan kecintaan dunia. Akan tetapi juga 
mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala dan nama-namaNya, pada mem- 


610 - 


baguskan perbuatan bid'ah dan kesesatan serta yang lain dari itu. Dan 
tiada seorangpun yang lepas daripada bahaya tersebut. Karena itulah, 
Allah Ta'ala berfirman : 


, 


(Wa maa arsalnaa min gablika min rasuulin wa laa nabiyyin illaa 
idzaa Tamannaa, algasy-syaithaanu fii umniyya-tihi, fa yansakhul-laa- 
hu maa yulgisy-syaithaanu, tsumma yuhkimul-laabu aayaatihi). 


Artinya: 

”Dan tiadalah Kami mengutus Rasul dan Nabi sebelum engkau, 

melainkan apabila dia bercita-cita, lantas setan membisikkan kedalam- 

meragukan-cita-citanya. Tetapi Allah menghapuskan apa yang dibisik- 

kan setan itu. Kemudian, Allah menguatkan keterangan-keterangan- 

Nya”. (S. Al-Hajji, ayat 52). 
Nabi s.a.w. bersabda: 


"3, Tea AMAN 


(innahu aa “alaa qal-bii). 
Artinya: 

"Sesungguhnya r mau ditipu hatiku” (1). Sedang setan yang bersama 
Nabi s.a.w. itu, telah memeluk Agama Islam. Dan ia tidak menyuruh 
Nabi s.a.w., selain yang baik”). 


Maka siapa yang menyangka, bahwa kesibukannya mencintai 
Allah itu, lebih banyak dari kesibukan Rasulu'llah s.a.w. dan 
nabi-nabi yang lain a.s., maka orang itu tertipu. Dan yang demikian 
itu tidak mendatangkan keamanan bagi mereka, dari tipu daya setan. 
Dan karena itulah, Adam dan Hawwa' tidak selamat dari tipuan setan . 
dalam sorga, dimana sorga itu negeri aman dan gembira, sesudah 


(1). Sambungan hadits ini, yaitu: Sesungguhnya aku meminta ampun pada Allah 
dalam sehari seratus kali”. Diriwayatkan Ahmad, Muslim dan lain-lain dari 

Al-Agharr bin Yassar Al-Mazni. 1 

(2). Dirawikan Ath-Thabrani dari Al-Mughirah. 


611 


Allah Ta'ala berfirman kepada keduanya: 


Ka Iu 1 AeA Errr a “rere 
Ta fe) GC o -T g? P 
V3 era ata 


D 


2 A 1 pn r Fa ta 
Mwai gg, - KL Pa as IIS 


'— 


(Fa-gulnaa: yaa-Aadamu! Inna haadzaa Ma laka wa li-zau-ji- 
ka, fa-laa yukh-rijanna-kumas minal-jannati, fa-tasy-gaa, inna laka 
alla tajuu'a fiihaa, wa laa ta”-raa wa annaka laa tadh-ma-uu fii-haa 
wa laa tadi-haa). 

Artinya: 

”Lalu Kami berkata: Hai Adam! Sesungguhnya iblis ini adalah 
musuh engkau dan musuh isteri engkau. Sebab itu janganlah 
dibiarkan dia sampai mengeluarkan engkau dari sorga ini, nanti 
engkau menjadi celaka. Sesungguhnya di sana, engkau tiada akan 
merasa lapar dan tiada pula bertelanjang. Dan sesungguhnya di sana, 
engkau tiada akan merasa dahaga dan tiada merasakan panas 
matahari”. (S. Thaha, ayat 117-118-119. 


Sedang Nabi Adam a.s. itu tiada dilarang, selain dari satu pohon 
saja. Dan selain dari itu, ia dibebaskan menurut kehendaknya. 


Maka apabila salah seorang dari nabi-nabi tidak aman dari 
godaan. setan, sedang ia berada dalam sorga, negeri aman dan 
bahagia, maka bagaimana boleh bagi orang lain, merasa aman dalam 
negeri dunia ini?. Padahal dunia itu adalah sumbernya cobaan, 
fitnah, tambang kelazatan dan nafsu syahwat yang dilarang. 


Nabi Musa a.s. berkata, tentang apa yang dikabarkan oleh Allah . 
Ta'ala: 


F 1o z, ran 71 
Ne st. 2 fm AU AN 
. (Haadzaa min 'amalisy-syai-thaan) 
Artinya: 
”Ini adalah dari perbuatan setan”. (S. Al-Gashash, ayat 15. 


Dan karena itulah Allah Ta'ala memperingatkan semua makhluk 
daripada tipuan setan. Allah Ta'ala berfirman, 


612 


EN SNN Dye 3 Pen ~, 
KA Su KAMERA CAR Pak 


Gea 
vva. BNN A 


(Yaa-banii Aadama! Laa yaftinanna-kumusy-syaithaanu, kamaa 
akhraja abawaikum minal-jannah). 

Artinya: 

”Hai anak-anak Adam! janganlah kamu dapat dibujuk oleh setan, 
sebagaimana dia telah dapat mengeluarkan kedua ibu bapamu dari 
Sorga”. S. Al-Araf, ayat 27. 


Allah 'azza wa Jalla berfirman: 


ox ors LA ar an EE 
VE PPI APA DA! 


(Innahu yaraa-kam huwa wa gabiiluhu min baitsu laa tarau-nahum). 


Artinya: 


"Sesungguhnya setan itu, dia dan kaumnya dapat melihatmu, dari 
tempat yang kamu tak dapat melihat mereka”. S. Al-Araf, ayat 27 


Al-Qur'an dari permulaannya sampai kepada penghabisannya, 
memperingatkan dari hal setan itu. Maka bagaimana didakwakan 
aman dari setan?. Mengambil perhatian darimana yang diperintahkan 
oleh Aliah itu, tidak meniadakan kesibukan hati dengan mencintai. 
Allah. Sesungguhnya termasuk dari mencitai Allah itu mematuhi 
perintahNya. Ia memerintahkan berhati-hati dari musuh, sebagaimana 
Ia memerintahkan berhati-hati dari orang-orang kafir. Aliah Ta'ala 
berfirman: 


03 e LL 203,4 TSS Oa 
r - MN = \ | | 
NA d- Ag BE KPI xl, 
(Wa-y2'-khudzuu hidz-rahum wa-eslihatahum). 
Artinya: 


? Hendaklah mereka mempersiapkan penjagaan dan senjatanya”. 
S. An-Nis'a, ayat 102. 


613 


(Wa-a-'idduulahum mas-ta-tha'-tummimguwwatin wa min ribaa-thil- 
khail). 


Artinya: 

Dan siapkanlah kekuatan untuk menghadapi mereka sekuat kesang- 
gupan kamu, dengan pasukan kuda yang terpaut di perbatasan 
negeri”. N S. Al-Anfal, ayat 60. 


Jadi, haruslah bagimu dengan perintah Allah, menjaga diri dari 
musuh kafir dan engkau melihatnya. Maka untuk harusnya engkau 
menjaga diri dari musuh yang melihat engkau dan engkau tiada 
melihatnya, adalah lebih utama. Dan karena itulah, Abduliah bin 
Muhairiz (wafat th. 99 H.) berkata: ”’Binatang buruan yang engkau 
lihat dan dia tidak melihat engkau, mendekatilah untuk engkau dapat 
memperolehnya. Dan binatang buruan yang melihat engkau dan 
engkau tidak melihatnya, mendekatilah untuk dia, bahwa ia memper- 
oleh engkau”. 


Beliau isyaratkan dengan perkataan tadi kepada setan. Maka 
bagaimana, bukankah pada kelalaian dari permusuhan dengan kafir, 
selain mati terbunuh dan itu adalah syahid? Dan pada kelengahan 
penjagaan dari setan itu mendatangkan ke neraka dan siksaan pedih? 
Maka tidaklah dari kesibukan dengan mencintai Allah itu, berpaling 
dari yang diperingatkan oleh Allah. Dan dengan ini, batillah aliran 
golongan kedua, pada sangkaan mereka, bahwa yang demikian itu 
celaan pada tawakkal. Sesungguhnya mengambil perisai, senjata, 
mengumpulkan tentara dan menggali parit pertahanan (khandaa), 
tidaklah membawa celaan pada tawakkalnya Rasulullah s.a.w. Maka 
bagaimana dicela pada tawakkal, oleh ketakutan dari apa yang 
dipertakutkan oleh Allah Ta'ala dan penjagaan diri, dari apa yang 
diperintahkan oleh Allah, untuk menjaga diri daripadanya. Dan telah 
kami sebutkan pada Kitab Tawakkal, apa yang menerangkan 
kesalahan orang yang mendakwakan, bahwa arti tawakkal, ialah: 
mencabut diri dari segala sebab secara keseluruhan. Dan firman Allah 
Ta'ala: Dan siapkanlah kekuatan untuk menghadapi mereka sekuat 
kesanggupan kamu, dengan pasukan kuda yang terpaut di perbatasan 


614 


negeri”, yang tersebut diatas tadi (S. Al-Anfal, ayat 60), tiada 
bertentangan dengan mematuhi tawakkal, manakala hati berkeyakinan 
(ber-i'tikad), bahwa yang mendatangkan melarat dan manfa'at, yang 
menghidupkan dan yang mematikan itu adalah: Allah Ta'ala. Maka 
demikian juga, menjaga diri dari setan. Dan ia ber'itikad, bahwa yang 
memberi petunjuk (hidayah) dan yang menyesatkan, adalah: Allah 
Ta'ala jua. Dan ia melihat sebab-sebab itu adalah perantaraan yang 
dijadikan oleh Allah, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu pada 
”Tawakkal”. 


Inilah apa yang menjadi pilihan dari Al-Harts Al-Muhasibi r.a. 
Dan itulah yang benar, yang disaksikan oleh cahaya (sinar) ilmu. Dan 
apa yang sebelumnya, adalah menyerupai dengan apa yang ada dari 
perkataan orang-orang abid, yang tidak banyak ilmunya. Dan mereka 
menyangka, bahwa yang menyerbu kepada mereka dari bermacam 
keadaan, pada sebahagian waktu, adalah dari tenggelamnya dengan 
mencintai Allah, yang berkekalan terus-menerus. Dan itu adalah jauh 
dari kebenaran. 


Kemudian, golongan ini berselisih pendapat kepada tiga 
pendapat, tentang caranya menjaga diri : : 


Suatu golongan mengatakan, bahwa apabila diri kita dijaga oleh 
Allah Ta'ala dari musuh, maka tiada sayogialah ada sesuatu yang 
lebih banyak pada hati kita, dari mengingati Allah, menjaga diri dari 
musuh dan mengintainya. Sesungguhnya kita, jikalau lalai daripa- 
danya sekejap mata saja, maka mendekatilah bahwa ia membinasakan 
kita. 


Suatu golongan mengatakan, bahwa yang demikian itu memba- 
wa kepada sunyinya hati daripada mengingati Allah (dzikrul-lah). Dan 
sibuknya cita-cita seluruhnya dengan setan. Dan yang demikian itu, 
kehendak setan dari kita. Akan tetapi, kita sibuk dengan ibadah dan 
dengan mengingati Allah Ta'ala. Dan kita tidak melupakan setan, 
permusuhannya dan keperluan menjaga diri daripadanya. Maka kita 
mengumpulkan diantara dua hal. 


Maka sesunggunnya jikalau kita lupa, kadang-kadang ia datang 
dari segi yang tiada kita sangka. Dan jikalau kita mengingatnya 


semata-mata, maka kita sudah menyia-nyiakan mengingati Allah. 
Maka mengumpulkan yang demikian itu lebih utama. 


Para ulama muhaggig (ulama yang ahli memberi dalil dengan 
tahgignya) berkata: kedua golongan tadi itu salah. 


615 


- Adapun yang pertama, maka ia semata-mata mengingati setan 
dan lupa mengingati Allah. Maka tiada tersembunyi salahnya. Dan 
sesungguhnya kita disuruh menjaga diri dari setan, supaya setan itu 
tidak mencegah kita daripada mengingati Allah. Maka bagaimanakah 
kita jadikan mengingati setan itu, hal yang paling banyak atas hati 
kita? Dan itu adalah kesudahan melarat dari musuh. Kemudian, yang 
demikian itu membawa kepada sunyinya hati dari nur dzikru'llah 
Ta'ala. 

Maka apabila setan bermaksud seperti hati ini dan tiada padanya 
nur dzikru'llah Ta'ala dan kekuatan kesungguhan kepadanya, maka 
mendekatilah untuk setan mendapatinya (menyenanginya). Dan ia 
tiada akan kuat menolaknya. Maka tiadalah kita disuruh menunggu 
setan dan tidak pula selalu mengingatinya (menyebutnya). 

Adapun golongan kedua, maka ia telah bersekutu dengan 
golongan pertama. Karena ia mengumpulkan dalam hati, antara 
dzikru'llah (mengingat: Allah) dan mengingati setan. Dan sekedar apa 
yang menyibukkan hati dengan mengingati setan itu, mengurangkan 
dari mengingati Allah. Dan Allah menyuruh makhlukNya dengan 
mengingatiNya dan melupakan lainNya. Yaitu: iblis dan lainnya. 
Maka yang benar, ialah: bahwa hamba Allah itu mengharuskan 
hatinya menjaga diri dari setan. Dan menetapkan atas dirinya, 
bermusuhan dengan setan. 

Maka apabila ia beriktikad yang demikian, membenarkan dan 
menetapkan penjagaannya pada yang demikian, lalu ia menyibukkan 
diri dengan dzikru'llah dan ia bertelungkup kepadanya dengan semua 
"kemauan dan tiada terguris dihatinya urusan setan, maka sesungguh- 
nya apabila ia berbuat dengan demikian, sesudah mengetahui 
permusuhannya, kemudian terguris setan baginya, niscaya ia terba- 
ngun dengan sadar untuk itu. Dan ketika menyadarinya, maka ia 
sibuk menolaknya. Dan sibuk dengan mengingati Allah itu, tiada 
mencegah daripada terbangun ketika datang tikaman setan. Bahkan 
orang itu tidur, padahal ia takut daripada hilangnya yang penting 
baginya ketika datang waktu subuh. Maka ia mengharuskan dirinya, 
penjagaan. Dan ia tidur atas dasar ia akan bangun pada waktu 
tersebut. Maka ia terbangun pada malam hari berkali-kali sebelum 
waktunya. Karena ia telah memantapkan dalam hatinya dengan 
penjagaan, sedang dia dengan tidur itu, lalai daripadanya. Maka 
sibuknya dengan mengingati Allah itu, bagaimana dapat mencegah 
bangunnya? . 

Hati yang seperti ini, ialah hati yang kuat menolak musuh, 
apabila ada kesibukannya semata-mata mengingati Allah Ta'ala, yang 


616 


telah mematikan hawa-nafsunya. Dan menghidupkan nur akal dan 
ilmu padanya. Dan menghilangkan kegelapan nafsu keinginannya. 


Maka orang yang bermata hati (ahlul-bashirah), memberi rasa 
kepada hatinya akan permusuhan dengan setan dan pengintajannya. 
Dan mengharuskan hati itu berjaga diri. Kemudian, mereka tiada 
menyibukkan diri dengan mengingati setan, akan tetapi dengan 
mengingati Allah. Mereka menolak dengan dzikru'llah itu, kejahatan 
setan. Mereka memperoleh cahaya dengan- cahaya dzikru'llah, 
sehingga mereka dapat menyingkirkan gurisan-gurisan musuh. 


Maka contohnya hati, adalah seperti sumur, yang dimaksudkan 
membersihkannya dari air kotor. Supaya terpancarlah daripadanya air 
yang bersih. Maka orang yang menyibukkan dirinya dengan meng- 
ingati setan, sesungguhnya ia telah meninggalkan dalam sumur itu air 
kotor. Dan orang yang mengumpulkan antara mengingati setan dan 
mengingati Allah, sesungguhnya ia telah membuang air kotor dari satu 
pihak. Akan tetapi, ia tinggalkan air kotor itu mengalir ke dalam 
sumur tadi, dari pihak yang lain. Maka lamalah payahnya. Dan sumur 
itu tidak akan kering dari air kotor. Dan orang yang bermata hati itu, 
ialah orang yang membuat tutup, pada tempat mengalirnya air kotor 
itu. Dan dipenuhkannya dengan air bersih. Maka apabila datang air 
kotor, niscaya ditolaknya dengan empangan dan tutup, tanpa berat, 
belanja dan tambahan payah. 


PENJELASAN: keringanan pada maksud melahirkan ta'at. 


Ketahuilah, bahwa pada merahasiakan amal itu, ada paedah 
ike-ikhlas-an dan kelepasan dari ria. Dan pada melahirkannya, ada 
paedah dituruti orang dan penggemaran manusia pada kebajikan. 
Akan tetapi, padanya bahaya ria. 


Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: "Sesungguhnya, kaum mus- 
limin itu mengetahui, bahwa merahasiakan itu, paling memelihara dua 
amal. Akan tetapi pada melahirkan itu ada juga paedahnya. Dan 
karena itulah, Allah Ta'ala memujikan di atas rahasia (disembunyikan 
amal itu) dan di atas terang (dilahirkan amal itu kepada orang). Allah 
Ta'ala berfirman: 


As) 9 


WAR PER 


ozp PATEA LINA . Bae 


MAN -E MI Mp 


617 


(In tubdush-shadagaati, fa ni'immaa hiya, wa in tukhfuuhaa wa 
tu'tuuhal-fugaraa-a, fa huwa khairun lakum). 


Artinya: 


”Kalau kamu memberikan sedekah dengan terang, itu baik. Dan 
kalau kamu sembunyikan memberikannya kepada orang-orang miskin, 
itu lebih baik untukmu” ; S. Al-Baqarah, ayat 271. 


Melahirkan itu ada dua bahagian. Pertama pada diri amal itu 
sendiri. Dan yang lain dengan memperkatakan, apa yang diperbuat. 


Bahagian Pertama tadi: melahirkan amal itu sendiri, seperti: 
memberi sedekah di muka orang banyak, untuk menggemarkan 
manusia pada bersedekah. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Anshari 
yang datang, dengan membawa satu tempat uang yang penuh 
' uangnya. Lalu berkerumunlah manusia dengan pemberian itu, tatkala 
mereka melihatnya. Maka Nabi s.a.w. bersabda: 


130 GL, 4 LL PL PEP LG DA 


Aa OE "pe an PA yag, 0 


(Man sanna sunnatan hasanatan, fa 'amila bihas kaana Iahuu ajruhas 
wa ajru manit-taba'ah). 


Artinya: 


”Barangsiapa membuat sunnah (tradisi) yang baik, lalu dikerjakan- 
nya, niscaya baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya?” 
Q). 

Dan berlakulah amal-amal lainnya seperti ini. Seperti shalat, 
puasa, hajji, perang sabillu'llah dan lainnya. Akan tetapi, orang 
mengikuti pada memberikan sedekah atas tabi'at (karakter) itu, lebih 
banyak. | 


Ya, bahwa orang yang berperang itu, apabila bercita-cita ke luar 
ke medan perang, maka ia bersiap dan mengikatkan kenderaannya, 
sebelum orang banyak, untuk membangkitkan mereka bergerak, maka 
yang demikian itu lebih utama baginya. Karena peperangan itu pada 
pokoknya, termasuk amal terang, yang tidak mungkin merahasiakan- 
nya. Maka bersegera kepada perang, tidaklah termasuk mereklamekan 


(1). Dirawikan Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. 


618 


(meng-iklankan). Akan tetapi itu, semata-mata menggerakkan orang 
ramai untuk tampil. 


Begitu pula orang, yang kadang-kadang meninggikan suaranya 
dalam shalat di malam hari, untuk membangunkan tetangganya dan 
keluarganya. Lalu ia akan diikuti pada amal tersebut. 


Maka setiap amal yang tidak mungkin dirahasiakan, seperti: 
hajji, jihad fi sabili'Ilah dan shalat Jum'at, maka yang lebih utama 
ialah menyegerakan pergi kepadanya dan melahirkan kegemaran 
padanya, untuk membangkitkan orang lain, dengan syarat bahwa tak 
ada padanya campuran ria. 


Adapun yang mungkin merahasiakannya, seperti: sedekah dan 
shalat, maka jikalau melahirkan sedekah itu menyakitkan hati orang 
yang disedekahi dan menggemarkan manusia pada bersedekah, maka 
merahasiakannya lebih utama. Karena menyakitkan orang itu haram 
hukumnya. 


Maka jikalau tak ada padanya yang menyakitkan, sesungguhnya 
berbeda pendapat orang tentang yang lebih utama. Suatu golongan 
mengatakan, bahwa: merahasiakan lebih utama daripada melahirkan. 
Walaupun pada melahirkan itu diikuti orang. 

Suatu golongan mengatakan, bahwa merahasiakan itu lebih 
utama dari pada melahirkan, yang tak ada ikutan orang padanya. 
Adapun melahirkan, karena ada yang mengikutinya, maka lebih 
utama daripada merahasiakan. 

Menunjukkan kepada yang demikian, ialah, bahwa Allah 'Azza ' 
wa Jalla, menyuruh nabi-nabi melahirkan amal untuk diikuti. Dan Ia 
mengkhususkan mereka dengan pangkat kenabian. Dan tidak boleh 
disangka, bahwa mereka mengharamkan yang lebih utama dari dua 
amal itu. Dan menunjukkan kepada yang demikian, sabda Nabi 
s.a.w. | 

s l MIRI LIIGAA 
; ' | 
Ce an |s læ al a] 
(Lahu ajruhaa wa ajru man ‘amila bihaa). 
Artinya: í 
Baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya” 
0). 

Diriwayatkan pada hadits: Bahwa amal secara rahasia itu 
dilipat-gandakan atas amal yang terang dengan tujuhpuluh ganda. 
(1). Yaitu: hadits yang sudah disebutkan dahulu. 


619 


Dan dilipat-gandakan amal yang terang, apabila telah menjadi sunnah 
(tradisi) bagi yang mengamalkannya, tujuhpuluh ganda, atas amal 
yang dirahasiakannya”' (2). | 


Dan ini tiada jalan untuk berselisih pendapat (khilaf). Sesung- 
guhnya, manakala terlepas hati dari- campuran-campuran ria dan 
sempurna ke-ikhlasan atas suatu pendapat pada dua keadaan, maka 
apa yang diikuti itu — sudah pasti — lebih utama. Hanya yang 
ditakuti, ialah: timbulnya ria. 


Dan manakala ada campuran ria, niscaya tiada bermanra'at 
diikuti orang lain. Dan ia binasa dengan yang demikian. Maka tiada 
khilaf, bahwa merahasiakan itu lebih utama daripadanya. 


Akan tetapi, atas orang yang melahirkan amal itu, ada dua hal: 


Pertama, bahwa dilahirkannya itu, dimana ia mengetahui, 
bahwa ia akan diikuti orang. Atau ia menyangka yang demikian, 
sebagai suatu sangkaan saja. 


Dan banyak orang yang diikuti oleh keluarganya. Tidak oleh 
tetangganya. Kadang-kadang ia diikuti oleh tetangganya. Tidak oleh 
orang-orang pasar. Dan kadang-kadang diikuti oleh orang yang di 
tempat tinggalnya. 


Sesungguhnya orang alim yang terkenal, ialah: yang diikuti oleh 
manusia pada umumnya. Maka orang yang tidak alim, apabila 
melahirkan sebahagian amal ta'at, kadang-kadang dikaitkan kepada 
ria dan nifag. Dan orang-orang mencacinya dan tidak mengikutinya. 
Maka tidaklah baginya melahirkan, tanpa ada paedah. 


Dan sesungguhnya sah (boleh) dilahirkan, dengan niat diikuti 
orang (gudwah), dari orang yang pada tempat ikutan, terhadap orang 
yang di tempat ikutan itu. 


. Kedua, bahwa ia mengintip hatinya. Karena kadang-kadang, ada 
padanya kesukaan ria yang tersembunyi. Maka mengajaknya kepada 
melahirkan, dengan alasan diikuti orang. Sesungguhnya keinginannya, 
ialah: memperlihatkan baik amalnya dan adanya amal itu akan diikuti 
orang. 


Inilah keadaannya setiap orang yang melahirkan amalnya. 
Kecuali orang-orang yang kuat imannya, lagi ikhlas. Dan sedikitlah 
mereka itu. Maka tiada sayogialah orang yang lemah menipu dirinya 
sendiri dengan yang demikian. Maka ia binasa dan ia tidak 
merasakannya. 

(2). Dirawikan Al-Baihaqi dari Abid-Darda'. 


620. 


Sesungguhnya orang yang lemah itu, contohnya adalah seperti 
orang karam, yang pandai berenang, tidak bertenaga (lemah). Lalu ia 
melihat segolongan orang-orang, yang karam (tenggelam dalam air). 
Maka timbul belas kasihan terhadap mereka itu. Lalu ia menuju 
kepada mereka. Sehingga mereka itu bergantungan padanya. Maka 
binasalah mereka dan iapun binasa. 


Karam dengan air di dunia itu, kepedihannya sesa'at. Dan 
semoga kebinasaan dengan ria itu, seperti itu. Tidak demikian. Akan 
tetapi, azabnya berkekalan pada masa yang lama. Dan inilah tempat 
tergelincirnya tapak kaki “abid-“abid dan para alim ulama. Sesungguh- 
nya mereka itu menyerupakan dirinya dengan orang-orang yang kuat 
imannya, pada melahirkan amal. Dan hati mereka tidak kuat di atas 
keikhlasan. Maka binasalah pahala amal mereka dengan ria. 


Pemahaman untuk yang demikian itu sulit. Dan tempatnya, 
ialah, bahwa ia mengemukakan kepada dirinya, bahwa jikalau 
dikatakan kepadanya: ''Sembunyikan amalmu, sehingga manusia 
mengikuti abid yang lain, dari teman-temanmu! Dan adalah bagimu 
dalam merahasiakan itu seperti pahala memberi-tahukan”. 


Jikalau cenderung hatinya, kepada adanya dia diikuti orang dan 
dia melahirkan amal itu, maka penggeraknya itu: ria. Tidak mencari 
pahala, ikutan manusia kepadanya dan kegemaran mereka pada 
kebajikan. Dan sesungguhnya mereka itu sudah gemar pada kebajik- 
an, dengan melihat kepada orang lain. Dan pahalanya telah sempurna 
kepadanya serta merahasiakannya. 


Maka apalah hal hatinya yang cenderung kepada melahirkan, 
jikalau tidak perhatiannya kepada mata makhluk dan memperlihatkan 
(berbuat ria) bagi mereka. Maka hendaklah hamba itu menjaga 
dirinya dari tipuan nafsu. Sesungguhnya nafsu itu banyak tipuannya. 
Dan setan itu mengintip. Dan kesukaan kepada kemegahan pada hati 
itu yang menang. Dan sedikitlah amalan zahir itu, yang selamat dari 
bahaya. Maka tiada sayogialah, dipersamakan sesuatu dengan 
keselamatan itu. Dan keselamatan adalah pada menyembunyikan. 'Dan 
pada melahirkan itu, banyak bahaya, yang tidak kuat menentangnya, 
orang-orang seperti kita. Maka menjaga daripada melahirkan itu, 
lebih utama bagi kita dan bagi semua orang-orang yang lemah. 


Bahagian Kedua: Bahwa ia memperkatakan apa yang dibuatnya 
sesudah selesai. Dan hukumnya, ialah: hukum melahirkan amal itu 
sendiri. Dan bahaya pada ini lebih berat. Karena biaya bertutur kata 
itu ringan pada lisan. Kadang-kadang berlaku pada ceritera itu 
tambahan dan berlebihan. Dan bagi nafsu itu mempunyai kesenangan 


621 


yang besar, pada melahirkan dakwaan-dakwaan. Kecuali, jikalau 
berjalan kepadanya ria, yang tidak membekas pada merusakkan 
ibadah yang lalu, sesudah selesai daripadanya. Maka dari segi ini 
adalah lebih mudah (lebih ringan). Dan hukumnya, ialah: bahwa 
orang yang kuat hatinya, sempurna ikhlasnya, kecil manusia pada 
matanya, sama padanya pujian dan celaan mereka dan ia menyebut- 
kan yang demikian, pada orang yang diharapnya akan mengikuti- 
nya dan gemar pada kebajikan dengan sebabnya. Maka itu boleh 
(ja-iz). Bahkan itu disunatkan, jikalau bersih niat. Dan selamat niat 
itu dari semua bahaya. Karena itu menggemarkan kepada kebajikan. 
Dan menggemarkan kepada kebajikan itu kebajikan. 


Dan telah di-nukilkan seperti yang demikian, dari segolongan 
ulama terdahulu (salaf) yang kuat imannya. 


Sa'ad bin Ma'adz mengatakan: "Tiada aku mengerjakan suatu 
shalatpun semenjak aku memeluk Agama Islam, lalu diriku berbicara 
dengan yang lain. Dan tiada aku mengikuti suatu janazahpun, lalu 
diriku membicarakan, dengan bukan yang ia katakan dan bukan yang 
dikatakan orang kepadanya. Aku tiada mendengar Nabi s.a.w. 
sekali-kali, mengatakan suatu perkataan, melainkan aku tahu bahwa 
perkataan itu benar”. 


Umar r.a. berkata: Aku tiada memperdulikan, bila aku atas 
keadaan susah atau senang. Karena aku tidak tahu, manakah di 
antara yang dua itu, yang lebih baik bagiku”. 


Ibnu Mas'ud berkata: Tiadalah bila aku pada suatu keadaan, 
lalu aku bercita-cita, supaya aku berada pada keadaan yang lain”. 


Usman r.a. berkata: Tiadalah aku bernyanyi, berangan-angan 
dan menyintuhkan zakarku (kemaluanku) dengan tangan kananku, 
semenjak aku melakukan bai'ah (janji setia) dengan Rasulullah 
s.a.w.” (1). 


Syaddad bin Aus berkata: *'Tiada aku berkata-kata dengan 
suatu perkataanpun, semenjak aku meme luk Agamia Islam, sebelum 
perkataan itu aku ikat dengan pengikat dan tali hidung, selain 
perkataan ini”. Dan ia telah mengatakan kepada budaknya: Bawalah 
kepada kami kain alas meja, supaya kami bermain-main (melalaikan 
diri) dengan kain itu, sehingga kami dapati makanan tengah hari”. 


Abu Sufyan berkata kepada keluarganya, ketika akan mening- 
gal: ” Jangan kamu tangisi aku! Sesungguhnya aku tiada berbuat 
suatu dosapun semenjak aku memeluk Agama Islam”. 


(1). Dirawikan Abu Yu'la Al-Maushuli dengan isnad dla'if. 


622 


Umar bin Abdul-'aziz r.a. berkata: "Tiada sekali-kali ditakdir- 
kan oleh Allah padaku dengan suatu takdir (gadla”), lalu menggembi- 
rakan aku bahwa Ia mentakdirkan itu bagiku, dengan sebab orang. 
lain. Tiada yang menjadi keinginanku, selain pada tempat-tempat 
takdir Allah”. 


Maka ini semua. adalah melahirkan hal-hal yang mulia. Dan 
padanya tujuan memperlihatkan amal (berbuat ria), apabila datang 
dari orang yang berbuat ria dengan hal tersebut. Dan padanya ada 
tujuan menggemarkan (targhib), apabila datang dari orang yang 
diikuti orang. Maka yang demikian, dengan maksud diikuti orang itu, 
boleh (ja-iz) bagi orang-orang yang kuat imannya, dengan syarat-sya- 
rat yang telah kami sebutkan dahulu. Maka tiada sayogialah ditutup 
pintu melahirkan amai. Dan tabiat (karakter) manusia itu, menjadi si- 
fat kepada menyukai menyerupakan dan mengikuti orang. Bahkan 
yang dilahirkan oleh orang yang berbuat ria bagi ibadah, apabila tidak 
diketahui orang bahwa itu ria, adalah padanya banyak kebajikan bagi 
manusia. Akan tetapi, buruk bagi yang membuat ria itu sendiri. 


Berapa banyak dari orang yang ikhlas, adalah sebab ke-ikhlasan- 
nya itu, mengikuti orang yang berbuat ria pada sisi Allah. 
Diriwayatkan, bahwa seorang mukhlis (orang yang sangat ikhlas) 
melewati orang ramai pada jalan kota Basarah, ketika waktu subuh. 
Lalu ja mendengar suara orang-orang mengerjakan shalat membaca 
Al-Our-an di rumah-rumah. Maka sebahagian mereka lalu menyusun 
(mengarang) buku, mengenai “Derik-detik Ria”. Lalu mereka 
tinggalkan buku itu. Dan ditinggalkan oleh manusia akan kegemaran 
padanya. Maka mereka itu mengatakan: ''Semoga buku itu tidak 
dikarang”. 

Maka dilahirkan oleh orang yang berbuat ria pada yang 
demikian itu, banyak kebajikannya bagi orang lain, apabila orang 
tidak mengetahui rianya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menguatkan 
Agama ini dengan orang zalim dan dengan golongan-golongan yang 
tiada berakhlak” (2), sebagaimana tersebut pada hadits-hadits. Dan 
sebahagian orang-orang yang berbuat ria itu, sebahagian dari 
orang-orang yang menjadi ikutan manusia. 


Wa'llahu Ta'ala A'lam - Allah Yang Mahatahu. 


PENJELASAN: keringanan pada menyembunyikan dosa, kebencian 
dilihat manusia kepadanya dan kebencian dicela manusia kepada 
dirinya. 


(2). Hadits ini terdiri dari dua hadits. Yang pertama diriwayatkan Al-Bukhari dan 
Muslim dari Abu Hurairah dan yang kedua, An-Nasa-i dari Anas. 


623 


Ketahuilah, bahwa pokok pada ke-ikhlas-an itu, ialah: kesamaan 
batin dan lahir, sebagaimana dikatakan Umar r.a. kepada seorang 
laki-laki: ”Haruslah engkau dengan amal lahir (amal 'alaniyah)!' 


Orang itu lalu bertanya: Wahai Amirul-mu'minin! Apakah 
amal lahir itu?” 


Umar r.a. menjawab: "Yaitu, apabila dilihat orang kepadamu, 
maka. kamu tidak malu daripadanya”. 


Abu Muslim Al-Khaulani mengatakan: ”Tiada aku mengerjakan 
suatu perbuatan (amal), dimana aku memperdulikan dilihat oleh 
manusia kepadanya, selain kedatanganku kepada keluargaku (isteri- 
ku), membuang air kecil dan membuang air besar”. 


Hanya ini, adalah tingkat besar (tinggi), yang tiada akan dicapai 
oleh setiap orang. Dan manusia itu tiada terlepas dari dosa, dengan 
hatinya atau dengan anggota tubuhnya. Padahal ia menyembunyikan- 
nya. Dan tidak suka dilihat orang kepada dosa-dosa itu. Lebih-lebih 
apa yang digerakkan oleh segala yang terguris dalam hawa-nafsu dan 
angan-angan. Dan Allah Ta'ala melihat kepada semua yang demikian. 
Maka kehendak hamba untuk menyembunyikannya kepada hamba- 
hamba yang lain, kadang-kadang disangka itu ria yang terlarang, 
padahal tidak seperti yang demikian. Akan tetapi yang dilarang, ialah 
menutupkan yang demikian, supaya dilihat oleh manusia, bahwa dia 
itu orang wara', yang takut kepada Allah Ta'ala. Padahal yang 
sebenarnya, tidaklah dia seperti yang demikian. | 


. Maka ini adalah suatu tutup dari orang yang berbuat ria! 


Adapun orang yang benar, yang tidak berbuat ria, maka baginya 
menutup segala perbuatan maksiat. Dan sah (benar) maksudnya pada 
yang demikian. Dan sah kesedihannya dengan dilihat manusia . 
kepadanya pada delapan segi: 


Pertama: bahwa ia gembira dengan ditutup oleh Allah kepada- 
nya. Dan apabila terbuka, maka ia bersedih, dengan dirusakkan oleh 
Allah tutupnya itu. Dan ia takut akan dirusakkan oleh Allah tutupnya 
pada hari kiamat. Karena tersebut pada hadits: 


Ca . o ILL drs | 
sa PE EN IA EK KANG GS 


YAN an 
A r 


624. 


(Inna man satara'llaabu 'alaihi fi'd-dun-ya dzanban satarahu'llahu 
'alaihi fil-aakhirah). 

Artinya: 

"Sesungguhnya orang yang ditutup oleh Allah di dunia dosanya, 
niscaya akan ditutup oleh Allah dosanya di akhirat” (I). 


Ini adalah tutup yang terjadi dari kuatnya iman. 


Kedua: bahwa ia tahu, bahwa Allah Ta'ala tidak menyukai 
lahirnya perbuatan-perbuatan maksiat dan menyukai tertutupnya, 
sebagaimana disabdakan oleh Nabi s.a.w.: 


GI 3 Otus EA Si ya 


A — ” pa 
Mani’ r-takaba syai-an min haadzihil-gaadzuuraati fal-yastatir bi 
sitri'Ilaah). 


Artinya: 


"Barangsiapa mengerjakan sesuatu dari kotoran-kotoran ini, maka 
hendaklah ia minta ditutup dengan tutup daripada Allah” (2). 


Orang itu, walaupun mendurhakai Ailah dengan dosa, maka 
hatinya tiada terlepas daripada mencintai apa yang disukai oleh Allah. 
Dan ini terjadi daripada kuatnya iman, dengan bencinya Allah atas 
lahirnya perbuatan maksiat. Dan bekas kebenarannya, ialah bahwa: ia 
tidak menyukai pula lahirnya dosa itu dari orang lain. Dan ia merasa 
sedih dengan sebab yang demikian. 


Ketiga: bahwa ia tidak menyukai celaan manusia kepadanya 
dengan sebab dosa itu, dari segi bahwa yang demikian menyedihkan- 
nya, membimbangkan hati dan akalnya Saripada ketaʻatan kepada 
Allah Ta'ala. 


Sesungguhnya tabiat manusia itu, merasa sakit dengan celaan, 
bertentangan dengan akal pikiran dan membimbangkan dari ke-ta'at- 
an. Dan dengan sebab ini juga, sayogialah bahwa ia membenci pujian 
yang membimbangkannya dari dzikru'llah. Menenggelamkan hatinya 
dan memalingkannya dari dzikir itu. Dan ini juga dari kuatnya iman. 


(1). Diriwayatkan Abu Hurairah. 
(2). Diriwayatkan Al-Hakim. 


625 


Karena benarnya keinginan pada kosongnya hati karena ke-ta'at-an 
adalah dari iman. 


Keempat: Bahwa adanya tutup dan kegemarannya pada menutup 
itu, ialah karena bencinya kepada celaan manusia, dari segi 
menyakitkan tabiatnya. Maka sesungguhnya celaan itu menyakitkan 
hati, sebagaimana pukulan menyakitkan badan. Takutnya kesakitan 
hati dengan celaan, tidaklah haram. Dan tidaklah manusia menjadi 
maksiat dengan sebab yang demikian. Sesungguhnya manusia itu 
menjadi maksiat, apabila dirinya gundah daripada celaan manusia. 


Dan dirinya itu mengajaknya kepada yang tidak diperbolehkan, 
karena menjaga daripada celaan manusia itu. Dan tiadalah wajib atas 
manusia, bahwa ia tidak bersusah hati dengan celaan makhluk dan 
tidak merasa pedih dengan celaan itu. 


Ya, sempurnanya kebenaran itu, ialah: bahwa hilang daripada- 
nya penglihatannya kepada makhluk. Lalu sama padanya orang yang 
mencela dan yang memuji. Karena diketahuinya, bahwa yang memberi 
melarat dan manfa'at, ialah: Allah. Dan bahwa hamba-hamba itu 
semua, adalah lemah. 


Yang demikian itu adalah sedikit sekali. Dan kebanyakan tabi'at 
manusia, ialah merasa pedih dengan celaan. Karena padanya ada 
perasaan dengan kekurangan. Dan kadang-kadang merasa sakit 
dengan celaan itu, terpuji, apabila pencela itu dari orang yang 
bermata hati (ahlil-bashirah) dalam agama. Karena, mereka itu adalah 
saksi-saksi Allah. Dan celaan kepada mereka itu menunjukkan celaan 
kepada Allah Ta'ala. Dan di atas kekurangannya pada agama. Maka 
bagaimana ia tidak bersedih dengan yang demikian? 


Ya, kesusahan yang disusahkan, ialah: bahwa ia susah karena 
hilangnya pujian dengan wara’. Seakan-akan ia suka dipuji dengan 
sebab wara”nya. Dan tidak boleh ia suka dipuji dengan keta'atan 
kepada Allah. Maka dengan demikian, dia itu menuntut dengan 
keta'atan kepada Allah, akan pahala dari yang lain dari Allah. 


Maka jikalau ia mendapati yang demikian pada dirinya, niscaya 
harus ditantangnya dengan kebencian dan penolakan. 


Adapun benci kepada celaan dengan kema'siatan, dari segi 


tabi'at (karakter), maka tiada tercela. Maka baginya boleh menutup- 
kannya, untuk menjaga diri yang demikian. Dan tergambarlah, bahwa 


626 


hamba itu berada dari segi tiada menyukai pujian, akan tetapi, benci 
kepada celaan. Dan maksudnya, ialah, bahwa ia ditinggalkan-.oleh 
manusia dari pujian dan celaan. Maka banyaklah orang yang sabar 
dari kelazatan pujian, yang tiada sabar di atas kepedihan celaan. 
Karena pujian itu mencari kelazatan. Dan tiada adanya kelazatan itu 
tidaklah memedihkan hati. 


Adapun celaan maka itu memedihkan hati. Maka mencari pujian 
di atas keta'atan itu adalah mencari pahala di atas keta'atan pada 
masa sekarang. Dan kebencian kepada celaan. di atas perbuatan 
maksiat. maka tiada yang dijaga padanya, kecuali satu perkara. Yaitu: 
bahwa ia disibukkan oleh kesusahannya, dengan dilihat manusia . 
kepada dosanya, daripada dilihat oleh Allah. Maka yang demikian itu, 
adalah sangatnya berkekurangan pada agama. Akan tetapi seyogianya 
kesusahannya itu dengan dilihat oleh Allah. Dan celaan Allah 
kepadanya itu lebih banyak. 


Kelima: Bahwa ia tiada menyukai celaan, dari segi bahwa 
penceia itu telah berbuat kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dengan 
perbuatannya itu. Dan ini setengah dari iman. Dan tandanya, bahwa 
ia tiada menyukai juga celaan itu bagi orang lain. Maka kesakitan itu 
tiada berbeda di antara dia dan orang lain, kecuali kesakitan dari segi 
tabi'at (karakter). 


Keenam: bahwa ia menutup yang demikian, supaya tidak 
dimaksudkan dengan kejahatan, apabila dosanya sudah diketahui 
orang. Dan ini adalah dibalik kepedihan celaan. Maka sesungguhnya 
celaan itu memedihkan, dari segi dirasakan oleh hati dengan 
kekurangannya dan keburukannya, walaupun dari orang yang dirasa 
aman dari kejahatannya. Kadang-kadang ditakuti kejahatan orang, 
yang melihat kepada dosanya, disebabkan sesuatu sebab. Maka 
baginya menutupkan yang demikian, untuk menjaga daripadanya. 


Ketujuh: malu semata-mata. Maka malu itu adalah semacam 
kepedihan, dibalik kepedihan celaan dan maksud jahat. Dan malu itu 
suatu akhiak (budi pekerti) mulia yang timbul pada permulaan masa 
kecil, manakala telah bersinar kepadanya nur akal. Lalu ja malu dari 
perbuatan-perbuatan keji, apabila dipersaksikan orang dari padanya. 
Dan itu adalah sifat terpuji, karena Rasulullah s.a.w. bersabda: 


TES 


(A-hayaa-u khairun kulluh). 


627 


Artinya: 
“Malu itu baik semua” (1). 
Nabi s.a.w. bersabda: 


i i — 
So gp Sata, 2... 


f AN OS. Ana > LX 


(Al-hayaa-u syu'-batun minal-iimaan): 


Artinya: 
”Malu itu suatu cabang dari iman” (2). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


Pa 2 
os āž SII, IrL 
- | - 
IS Yi 3L y AI 1 
# P a P 

(Al-hayaa-u laa ya'tii illaa bikha'ir). 


Artinya: 
"Malu itu tidak datang, selain dengan kebajikan”. (3). 


Nabi s.a.w. bersabda: 

Aa PO Tp a 
. SDA AA At, DI 
| E 


Pa "0. 
(Innal-laaha yuhibbul-hayiy-yal-haliim). 


Artinya: 
"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang pemalu, yang penyantun 
(9. 


Maka orang yang berbuat fasik (dosa) dan tiada menghirauka 
bahwa ke-fasikannya itu kelihatan kepada manusia, maka dia tela 
mengumpulkan kepada fasik akan kebinasaan diri, tebal muka da 
tidak malu. Maka itu keadaannya lebih berat daripada orang yan 
menutupi dosanya dan merasa malu. Kecuali, bahwa malu it 
bercampur dengan ria dan sangat menyerupai dengan ria. Sedikitla 
(1). Dirawikan Muslim dari Imran bin Hushamn. 

(2). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. 


(3). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin. Hushain. 
(4). Dirawikan Ath-Thabrani dari Fatimah. Dan Al-Bazzar dari Abu Hurairah. 


628 


orang yang memperhatikan yang demikian. Dan setiap orang yang 
berbuat ria itu mendakwakan, bahwa dia itu malu. Dan sebab 
dibaguskannya ibadah itu, ialah: malu kepada manusia. Dan yang 
demikian itu dusta. Akan tetapi malu itu suatu tingkah laku yang 
tergerak dari tabiat (karakter) mulia. Dan digoncangkan akan 
kemudiannya, oleh panggilan ria dan panggilan ikhlas. Dan tergam- 
bariah, bahwa ia ikhlas bersama dengan ria. Dan tergambarlah bahwa 
ia berbuat ria bersama ikhlas. 

Penjelasannya, ialah: bahwa orang yang mencari dari temannya 
pinjaman dan dirinya sendiri tiada akan bermurah hati dengan 
meminjamkannya, kecuali bahwa ia merasa malu daripada menolak- 
kannya. Dan ia tahu, jikalau ia. kirim-mengirim kabar dengan lisan 
orang lain (tidak disampaikannya sendiri), niscaya ia tidak merasa 
malu. Dan ia tidak meminjamkan karena ria dan tidak karena mencari 
pahala. Maka baginya ketika itu, ada beberapa hal: Salahsatu 
daripadanya, bahwa ia berbicara dengan lisan, menolaknya dengan 
terus-terang. Dan ia tidak memperdulikan akan akibatnya. Maka 
orang tersebut dapat dikaitkan kepada kurang malu. Dan ini adalah 
perbuatan orang yang tiada mempunyai malu. Sesungguhnya orang 
yang malu, adakalanya ia mencari alasan atau ia memperutangkan. 
Jikalau ia berikan, maka tergambarlah baginya tiga keadaan: 


Pertama: bahwa ia mencampurkan ria dengan malu, dengan 
menggalakkan ria. Maka buruklah padanya penolakan. Lalu ia 
menggalakkan gurisan ria dan mengatakan: "'Sayogialah engkau 
berikan, sehingga engkau disanjung dan dipuji. Dan tersiarlah 
namamu dengan sifat pemurah. Atau sayogialah engkau berikan, 
sehingga engkau tidak dicela dan tidak dikatakan kikir”. 

Maka apabila ia berikan, maka sesungguhnya, ia berikan dengan 
ria. Dan yang menggerakkan ria itu, ialah menggelagaknya malu. 


Kedua: bahwa sukar baginya menolak, disebabkan malu: Dan 
kekallah pada dirinya sifat kikir. Lalu sukarlah memberi. Maka ia 
gerakkan pemanggil ikhlas. Dan berkata kepadanya, bahwa berse- 
dekah dengan satu dan meminjamkan dengan delapan belas, maka 
padanya pahala besar dan memasukkan kegembiraan kepada hati 
teman. Dan yang demikian itu, terpuji pada sisi Allah Ta'ala. Lalu 
bermurahlah diri dengan memberikan, karena yang demikian. 


Maka ini orang yang ikhlas, yang digerakkan oleh malu akan 
ke-ikhlas-annya. : 
Ketiga: bahwa ia tiada mempunyai keinginan pada pahala. 
Tiada takut dari celaan. Dan tiada suka kepada pujian. Karena 


629 


jikalau orang meminta padanya dengan cara surat-menyurat 
(murasalah), niscaya tidak akan diberikannya. Maka diberikannya itu 
adalah disebabkan malu semata-mata. Yaitu: apa yang didapatinya 
dalam hatinya, dari kepedihan malu. Dan jikalau tidak malu, niscaya 
ditolaknya. Dan jikalau datang orang kepadanya, yang ia tidak malu 
kepada orang itu, dari orang-orang asing atau orang-orang hina, 
niscaya ditolaknya. Walaupun banyak pujian dan pahala padanya. 


Maka inilah yang semata-mata malu. Dan tidak ada ini, selain 
pada hal-hal kekejian, seperti: kikir dan mengerjakan dosa. 


Orang yang berbuat ria itu merasa malu juga dari perbuatan-per- 
buatan yang diperbolehkan (mubahat). Sehingga, jikalau ia terlihat 
berjaian dengan cepat-cepat, maka ia kembali kepada ketenangan. 
Atau ia sedang tertawa, maka ia kembali dengan menahan ketawanya. 
Dan ia mendakwakan, bahwa yang demikian itu malu. Padahal itulah 
ria yang sebenarnya. 


Ada yang mengatakan, bahwa sebahagian ria itu lemah. Dan 
itu benar. Dan yang dimaksudkan, ialah: malu dari apa yang tidak 
keji, seperti: malu daraipada memberi nasehat kepada manusia dan 
mengimami manusia pada shalat. 


Itu adalah terpuji pada anak-anak dan kaum wanita. Dan pada 
orang-orang yang berakal itu, tidak terpuji. Kadang-kadang anda 
menyaksikan perbuatan maksiat dari seorang tua. Lalu anda malu dari 
ketuaanya itu menentangnya. Karena diantara mengagungkan Allah, 
ialah memuliakan orang tua muslim. 


Malu ini adalah baik. Dan yang lebih baik daripadanya, ialah, 
bahwa anda malu kepada Allah. Maka anda tidak menyia-nyiakan 
amar ma'ruf. Orang kuat itu mengutamakan malu kepada Allah, 
daripada malu kepada manusia. Dan orang lemah itu, kadang-kadang 
tidak sanggup yang demikian. 


Maka inilah sebab-sebab, yang karenanya boleh menutupkan 
segala perbuatan keji dan dosa. 


Kedelapan (1) : ia takut dari kelihatan dosanya itu, bahwa orang 
lain berani mengerjakan dosa tersebut dan mengikutinya. Dan alasan 
yang satu ini saja, adalah yang berlaku pada memperlihatkan ta'at. 
Dan itulah: ikutan (gudwah). Dan yang demikian itu khusus bagi 
imam-imam (pemuka-pemuka masyarakat) atau orang yang manjadi 
kan ikutan orang lain. 


(1). Sambungan dari yang .,Ketujuh” sebelum ,,tiga keadaan”? di atas. (Peny.). 


630 


Dan dengan alasan ini, sayogialah pula, orang yang berbuat 
maksiat itu, menyembunyikan juga perbuatan maksiat kepada 
keluarga dan anaknya. Karena mereka akan mempelajari daripadanya. 


Maka pada menutupkan dosa itu, delapan halangan ini. Dan 
tiada pada melahirkan ta'at itu halangan, selain satu halangan ini 


Dan manakala ia bermaksud dengan menutupkan perbuatan 
maksiat tersebut, untuk menghayalkan kepada manusia, bahwa dia itu 
orang wara”, niscaya adalah dia itu orang yang berbuat ria, 
sebagaimana apabila ia maksudkan yang demikian, dengan melahirkan 
ta'at. 


Jikalau anda bertanya, bahwa: bolehkah bagi hamba itu 
menyukai pujian manusia kepadanya, disebabkan dia itu orang baik 
(orang saleh) dan cintainya mereka kepadanya disebabkan baiknya 
itu? Dan sesungguhnya seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi 
s.a.w.: "Tunjukilah aku kepada sesuatu yang dikasihi Allah akan 
daku dan dikasihi aku oleh manusia!”. 


ba s.a.w., menjawab: 
“70, ro? 


a an WA GI re 
D MANA 


(Izhad fid-dan-ya, yuhibbakal-laahu wan-budz A haadzal- 
huthaama, yuhibbuuk). 
Artinya: i 

”Zuhudlah di dunia, niscaya engkau dikasihi oleh Allah! Dan 
lemparkanlah kepada mereka harta benda dunia itu, niscaya mereka 
mencintai engkau! (1). 

Maka kami menjawab, bahwa sukanya engkau untuk dikasihi 
manusia kepada engkau itu, kadang-kadang diperbolehkan (muban). 
Kadang-kadang terpuji dan kadang-kadang tercela. 

“Yang terpuji, ialah, bahwa engkau menyukai yang demikian, 
untuk engkau mengetahui kecintaan Allah kepada engkau. Maka 
sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menyukai seorang hamba , niscaya 
disukakannya hamba tersebut dalam hati hamba-hambaNya. 

Dan yang tercela, ialah, bahwa engkau menyukai kecintaan dan 
pujian mereka kepada hajji engkau, perang sabil engkau, shalat 
(1). Dirawikan Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad. 


631 


engkau dan kepada ta'at itu sendiri. Maka sesungguhnya yang 
demikian itu, tuntutan ganti atas keta'atan kepada Allah Ta'ala, yang 
segera, selain pahala yang diberikan oleh Allah. 


Dan yang diperbolehkan (mubah), ialah, bahwa engkau menyu- 
kai mereka, yang menyukai engkau. Karena sifat-sifat yang terpuji, 
selain ta'ai-ta'at yang terpuji, yang tertentu. Maka kecintaan engkau 
akan yang demikian, adalah seperti kecintaan engkau kepada harta. 
Karena memiliki hati itu jalan kepada maksud, seperti memiliki harta. 
Maka tiada berbeda di antara keduanya. 


PENJELASAN: meninggalkan ta'at, karena takut ria dan masuk 
bahaya. 


Ketahuilah, bahwa. diantara manusia ada orang yang meninggal- 
kan amal, karena takut, bahwa dia menjadi orang berbuat ria. Dan 
itu adalah salah dan sesuai dengan setan. Akan tetapi, yang benar, 
mengenai apa yang ditinggalkan dari amal dan yang tidak ditinggal- 
kan, karena takut bahaya, ialah: apa yang akan kami sebutkan ini. 


Yaitu, bahwa ta'at itu terbagi kepada: yang tiada lazat pada 
ta'at itu sendiri. | 


Seperti: shalat, puasa, hajji, dan perang sabil. Semuanya itu 
penderitaan dan mujahadah. Sesungguhnya dapat menjadi lazat 
(enak), dari segi bahwa ta'at tersebut akan menyampaikannya kepada 
pujian manusia. Dan pujian manusia itu lazat (enak). Dan yang 
demikian itu, ketika dilihat oleh manusia kepadanya. Dan kepada: 
apa yang lazat. Dan itu lebih banyak, yang tidak. terbatas kepada 
badan saja. Akan tetapi menyangkut dengan makhluk, seperti: 
Jabatan khalifah (penguasa), jabatan hakim (gadii), memperoleh 
wilayah kekuasaan, kebangsawanan, mengimami shalat, menasehati 
orang, mengajar, membelanjakan harta kepada makhluk dan lain-lain, 
yang besar bahaya padanya, karena menyangkut dengan makhluk. 
Dan karena padanya ada kelazatan. 

Bahagian Pertama, ialah: perbuatan ta'at yang harus bagi 
badan, yang tiada menyangkut dengan orang lain. Dan tiada lazat 
pada ta'at itu sendiri. Seperti: puasa, shalat, dan hajji. Maka bahaya 
ria padanya tiga: 


Pertama: yang masuk sebelum amal itu dimulai. Maka ria itu 
menggerakkan untuk memulainya, karena dilihat manusia. Dan tidak 
ada bersamaan dengan itu, yang digerakkan oleh agama. 

Maka ini termasuk yang sayogianya ditinggalkan. Karena itu 
maksiat, tak ada ta'at padanya. Sesungguhnya itu, dipakai dengan 


632 


bentuk ta'at, kepada mencari kedudukan. Jikalau sangguplah manusia 
menolak dari dirinya penggerak ria dan mengatakan kepada dirinya: 
"Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan engkau, engkau tidak 
bermurah hati dengan amal karenaNya? Dan engkau bermurah hati 
dengan amal karena hamba-hambaNya? Sehingga tertolaklah peng- 
gerak ria dan diri itu bermurah hati dengan amal, karena Allah, 
sebagai siksaan bagi diri atas gurisan ria dan penutupan dosa 
(kaffarah). Maka dalam.hal yang tersebut tadi hendaklah ia berbuat 
dengan amal itu!. 


Kedua: bahwa ia tergerak karena Allah. Akan tetapi, dilintangi 
oleh ria serta penunaian ibadah dan permulaannya. Maka tiada 
sayogialah amal itu ditinggalkan. Karena ia telah memperoleh 
penggerak keagamaan. Maka hendaklah ia masuk dalam amal itu! 
Dan hendaklah ia bermujahadah melawan dirinya (nafsunya) pada 
menolak ria. Dan menghasilkan ke-ikhlas-an dengan pengobatan-pe- 
ngobatan yang telah kami sebutkan dahulu, dari mengharuskan diri 
membenci ria dan segan menerimanya. 


Ketiga: bahwa ia mengikatkan amal diatas ke-ikhlas-an. Ke- 
mudian, datang ria dan pengajak-pengajaknya. Maka sayogialah ia 
bermuhajah dan menolaknya. Dan tidak ditinggalkan amal. Supaya ia 
kembali kepada ikatan ikhlas. Dan ia mengembalikan dirinya kepada 
ke-ikhlas-an itu dengan kekerasan. Sehingga ia dapat menyempurna- 
kan amal itu. Karena setan sesungguhnya mengajak engkau, pertama- 
tama kepada meninggalkan amal. Maka apabila tidak engkau 
perkenankan dan engkau terus mengerjakan-amal-itu,. lalu-diajaknya. 
engkau kepada ria. Maka apabila tidak. engkau perkenankan dan 
engkau tolak, lalu ia mengatakan kepada engkau: ” Amal ini tidak 
murni. Engkau itu berbuat ria. Dan kepayahanmu sia-sia. Maka apa 
faedahnya bagi engkau pada amal yang tiada ikhlas padanya?” 
Sehingga setan itu membawa engkau dengan demikian, kepada 
meninggalkan amal. Maka apabila amal itu engkau tinggalkan, 
sesungguhnya engkau telah menghasilkan maksud setan. 


Contoh orang yang meninggalkan amal, karena takut ia menjadi 
orang yang berbuat karena ria, adalah seperti orang yang diserahkan 
kepadanya oleh tuannya, tepung gandum, yang didalamnya ada 
biji-biji gandum. Tuannya itu mengatakan: ”Bersihkanlah tepung 
gandum ini, dari biji-bijinya dan bersihkanlah sehingga bersih 


1». 


benar-benar!”. 


Lalu orang itu meninggalkan pokok pekerjaan dan mengatakan: 
” Aku takut, jikalau aku kerjakan, bahwa gandum itu tidak bersih 


633 


benar-benar”. Lalu ia tinggalkan, tidak dikerjakannya karenanya, 
Maka itu adalah meninggalkan ke-ikhlas-an serta pokok pekerjaan 
(amal). Maka tiada arti baginya. 


Dan termasuk dalam golongan ini, bahwa ia meninggalkan amai, 
karena takut kepada manusia, yang mengatakan, bahwa dia itu 
berbuat dengan ria. Maka mereka itu telah berbuat maksiat kepada 
“Allah, dengan demikian. Dan ini termasuk sebahagian dari tipu-daya 
setan. Karena dia pertama-tama telah jahat sangka kepada orang- 
orang muslim. Dan tidak menjadi haknya, bahwa ia menyangka 
kepada mereka, akan yang demikian. 

Kemudian, jikalau ada yang demikian itu, maka tidaklah 
mendatangkan melarat perkataan mereka kepadanya dan menghilang- 
kan pahala ibadah. Dan meninggalkan amal, karena takut dari 
perkataan mereka, bahwa itu perbuatan ria, maka itulah ria yang 
sebenarnya. Jikalau tidak ada kesukaannya kepada pujian mereka dan 
takutnya dari celaan mereka, maka apalah kiranya baginya dengan 
perkataan mereka itu, yang mengatakan: bahwa ia berbuat ria atau 
mereka mengatakan, bahwa: dia ikhlas? Dan apakah bedanya antara 
dia meninggalkan amal karena takut dikatakan, bahwa dia berbuat 
karena ria dan antara dia berbuat dengan baik amal itu, karena takut 
daripada dikatakan, bahwa: dia itu lalai lagi lengah. Akan tetapi, 
meninggalkan amal itu, lebih berat dari yang demikian. 


Ini semuanya adalah tipu-daya setan kepada hamba-hamba 
Allah yang bodoh. Kemudian, bagaaimana ia mengharap, bahwa ia 
dapat melepaskan diri dari setan, dengan meninggalkan amal dan 
setan itu tidak melepaskannya. Bahkan setan itu mengatakan 
kepadanya: Sekarang manusia mengatakan, bahwa engkau meninggal- 
kan amal, supaya dikatakan orang: bahwa dia itu orang yang ikhlas, 
tidak mengingini terkenal (syuhrah). Maka memerlukan engkau 
dengan yang demikian, kepada melarikan diri. Maka jikalau engkau 
melarikan diri dan engkau masuk ke suatu jalan di bawah tanah, 
niscaya telah dilemparkan dalam hati engkau. kemanisan dikenal 


manusia,- untuk men-zuhud-kan engkau, larinya engkau dari mereka 
dan penghormatan mereka kepada engkau dengan hatinya diatas yang 
demikian. Maka bagaimanakah engkau melepaskan diri dari padanya? 
Bahkan tiada terlepas daripadanya, selain dengan engkau mengharus- 
kan hati engkau mengenal bahaya ria. Dan yaitu: bahwa ria itu 
sesungguhnya suatu kemelaratan di akhirat dan tiada bermanfa'at di 
dunia. Supaya engkau dapat mengharuskan kebencian dan keengganan 
kepada hati engkau. Dan engkau terus-menerus serta yang demikian, 
atas amal. Dan engkau tidak memperdulikan, walaupun musuh itu 


634 


menikam sebagai tikaman tabiat (karakter). Maka sesungguhnya yang 
demikian itu tiada akan putus. Dan meninggalkan amal karena yang 
demikian, akan menarik kepada tidak ada kerja (bithalah) dan 
meninggalkan ama! kebajikan (al-khairat). 


Maka selama engkau memperoleh penggerak keagamaan kepada 
amal, maka janganlah engkau meninggalkan amal! Dan bermujaha- 
dahlah melawan gurisan ria! Dan haruskanlah bagi hatimu, malu 
kepada Allah, apabila engkau diajak oleh diri (nafsu) engkau, kepada 
menggantikan pujian kepada Allah, dengan pujian kepada makhluk. 
Dan dia itu melihat kepada hati engkau. 


Dan jikalau makhluk itu melihat kepada hati engkau dan engkau 
menghendaki pujian mereka, niscaya mereka akan mengutuk engkau. 
Bahkan, jikalau engkau sanggup menambahkan pada amal, akan malu 
kepada Tuhan engkau dan siksaan bagi diri engkau, maka berbuatlah! 


Jikalau setan mengatakan kepada engkau, bahwa engkau itu 
berbuat dengan ria, maka ketahuilah akan bohong dan tipuannya 
setan itu, dengan apa yang engkau peroleh pada hati engkau, dari 
kebencian -kepada ria, enggan menerima ria, takutnya engkau kepada 
ria dan malunya engkau kepada Allah Ta'ala. . 


Jikalau engkau tidak mendapati dalam hati engkau, kebencian 
kepada ria dan takut kepada ria dan tidak ada penggerak keagamaan, 
akan tetapi semata-mata penggerak ria yang ada, maka tinggalkanlah 
amal itu pada keadaan yang demikian. Dan itu adalah jauh dari 
kebenaran. Maka siapa yang masuk pada amal karena Allah, niscaya 
tidak dapat tidak, bahwa ada padanya pokok maksud pahala. 


Jikalau anda bertanya, bahwa telah dinukilkan dari beberapa 
kaum (golongan) dari ulama-ulama terdahulu, supaya meninggalkan 
amal, karena takut dikenal orang (syuhrah). Di antaranya, dirawikan, 
bahwa Ibrahim An-Nakha'i, telah masuk ke tempatnya seorang 
manusia dan beliau sedang membaca Al-Our'an. Lalu beliau tutup 
dan meninggalkan membaca. Dan beliau mengatakan: "Tidak dilihat 
oleh si Ini, bahwa aku membaca Al-Our'an setiap sa'at”. Dan Ibrahim 
At-Taimi mengatakan: "Apabila menakjubkan (mengkagumkan) eng- 
kau oleh perkataan engkau, maka diamlah! Dan apabila mengkagum- 
kan engkau oleh diam engkau, maka berkatalah!” Dan Al-Hasan 
Al-Bashari r.a. mengatakan, bahwa seseorang dari ulama terdahulu, 
yang lalu di jalan yang ada padanya yang mengganggu, lalu tidak ada 
yang mencegahnya membuang yang mengganggu itu, selain oleh 
karena bencinya kepada terkenal (syuhrah). Dan ada seseorang mereka 
yang didatangi tangisan, lalu memutarkannya kepada ketawa, karena 


635 


takut dari syuhrah itu. Dan terdapat pada yang demikian, banyak 
atsar (ucapan orang-orang terkemuka dan para shahabat Nabi.s.a.w.). 


Maka kami menjawab, bahwa ini bertentangan dengan apa yang 
tersebut pada atsar, tentang melahirkan ta'at dari orang-orang yang 
tiada terhingga banyaknya. 


Dilahirkan oleh Al-Hasan Al-Bashari perkataan tersebut pada 
mengemukakan pengajaran itu lebih mendekati kepada takut syuhrah, 
daripada menangis dan membuang yang menyakiti dari jalan. 
Kemudian, tidak ditinggalkannya. 


Kesimpulannya, meninggalkan amal nafilah (amat sunat): itu 
boleh. Dan berkata-kata pada yang afdlal (pada yang lebih utama). 
Dan yang afdlal itu, ialah yang disanggupi oleh orang-orang kuat, 
tidak oleh orang-orang lemah. Maka yang afdlal, ialah: menyempur- 
nakan amal dan bersungguh-sungguh pada ke-ikhlas-an. Dan tidak 
meninggalkannya. | 


Orang-orang yang mempunyai ama! itu, kadang-kadang mengo- 
bati dirinya, di balik yang afdlal, karena sangat takutnya. Maka 
mengikuti itu sayogianya adalah kepada orang-orang kuat. 


Adapun Ibrahim An-Nakhaa'i menutup Al-Qur'an, maka mung- 
kin yang demikian, karena ia tahu, bahwa ia memerlukan kepada 
meninggalkan qira-ah ketika masuknya orang itu. Dan mengulanginya 
kembali ketika orang itu ke luar. Karena kesibukan berbicara dengan 
orang tersebut. Lalu ia berpendapat, bahwa tidak dilihat oleh orang 
tadi, bahwa dia dalam qira-ah, adalah lebih menjauhkan dari ria. Dan 
ia ber-azam meninggalkan qira-ah itu, untuk meladeni orang tersebut. 
Sehingga ia kembali kepada Al-Qur-an itu kemudian. 


Adapun meninggalkan membuang yang menyakiti di jalanan, 
maka yang demikian itu, termasuk di antara orang yang takut kepada 
dirinya, bahaya syuhrah, perhatian manusia kepadanya dan mereka 
akan mengganggunya dari ibadah. Dan itu adalah lebih besar daripada 
mengangkat sepotong kayu dari jalanan. Maka meninggalkan yang 
demikian itu, adalah karena memelihara ibadah, yang lebih besar 
daripadanya. Tidak disebabkan semata-mata takut ria. 


Adapun perkataan Ibrahim At-Taimi: "Apabila menakjubkan 
engkau oleh perkataan engkau, maka diamlah!”*, boleh ada yang 
demikian, dimana yang dimaksudkannya, ialah: perkataan-perkataan 
yang mubah, seperti: lancar pada menerangkan ceritera-ceritera dan 
lainnya. Maka yang demikian itu, mewariskan ujub (mengherani diri 
dan membanggakannya). 


636 


Dan seperti demikian juga, ujub dengan diam yang mubah itu 
dilarang. Itu adalah berpaling dari yang mubah kepada yang mubah, 
karena menjaga dari ujub. 


Adapun perkataan benar yang disunatkan, maka tak ada nash 
(dalil yang tegas) padanya, bahwa bahaya itu termasuk yang besar 
pada berkata-kata. Maka itu termasuk pada bahagian kedua. 


Sesungguhnya perkataan kami pada ibadah yang khusus, dengan 
badan hamba itu, termasuk yang tiada menyangkut dengan manusia 
dan tiada besar padanya bahaya. Kemudian, perkataan Al-Hasan 
Al-Bashari, tentang mereka meninggalkan menangis dan membuang 
benda yang menyakiti di jalanan, karena takut syuhrah, kadang-ka- 
dang adanya itu, ceritera keadaan orang-orang yang lemah, yang tiada 
mengena! yang afdlal. Dan tiada mengetahui yang halus-halus ini. Dan 
sesungguhnya Al-Hasan Al-Bashari menyebutkannya, adalah untuk 
menakutkan manusia dari bahaya syuhrah dan melarang dari 
pada mencarinya. 


Bahagian Kedua: yang menyangkut dengan makhluk. Dan besar 
padanya bahaya dan mala-petaka. Yang terbesar di antara yang 
menyangkut dengan makhluk itu, ialah: jabatan khalifah (penguasa), 
Kemudian, jabatan hakim (jabatan gadli), Kemudian, memberi 
peringatan kepada manusia, mengajar dan memberi fatwa. Dan 
kemudian, mengeluarkan (membelanjakan) harta. 


Adapun jabatan khalifah dan jabatan amir (raja), maka adalah 
termasuk ibadah yang afdlal, apabila ada yang demikian itu, disertai 
keadilan dan keikhlasan. Nabi s.a.w. bersabda: 


ana 2. 3 Sak Lo S.A 
AI 8» laa A 
MEA 


(Layaumun min imaamin-'aadilin khairun min 'ibadatir-rajuli wahda- 
hu sitting -'aaman) 


Artinya : 


“Sesungguhnya sehari dari imam (penguasa) yang adil itu lebih baik 
daripada ibadah seseorang sendirian dalam masa enampuluh tahun”. 


(1). Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. 


637 


Maka lebih besar dari ibadah, yang menyamai sehari daripada- 
nya, dengan ibadah enampuluh tahun. 


Nabi s.a.w. bersabda: 


Za 2G. ANA GI AAA 


an ana Ag CM Yon adl 


Pe man DA Pera tsalaa-tsatun:al-imaamu-mugsithu 
ahaduhum). 

Artinya: 

"Orang pertama yang masuk sorga, ialah: tiga. Imam yang adil salah 
seorang dari mereka yang tiga itu”. (2). 


Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Tiga 
golongan, tidak ditolak do'a mereka. Di antaranya: imam yang adil, 
salah seorang dari mereka”. (3). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


A LFA arre Dan DA ES 


(Aqrabun-naasi minnii majlisan yaumal-giyaamati, ERNE 
Artinya: 

Manusia yang terdekat kepadaku tempatnya pada hari kiamat, ialah: 
imam yang adil”, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri (4). 


Maka jabatan amir (al-imarah) dan jabatan khalifah (al-khila- 
fah) itu, termasuk ibadah terbesar. Dan senantiasalah orang-orang 
yang taqwa (al-muttaqun) meninggalkannya. Mereka menjaga diri 
daripadanya dan melarikan diri daripada mengikutinya. Yang demiki- 
an itu, karena padanya besar bahaya. Karena dengan jabatan tersebut, 
tergeraklah sifat-sifat batiniah. Dan mengerasi kepada diri seseorang, 
suka kemegahan, kelezatan penguasaan dan tembusnya perintah. Dan 
itu adalah kelezatan dunia yang terbesar. 


Apabila jabatan memegang wilayah (menjadi penguasa) 
disukai, niscaya adalah wali (penguasa) itu berusaha pada keuntungan 
diri. Dan mendekatilah ia untuk mengikuti hawa nafsunya. Lalu ia 
mencegah dari tiap-tiap yang mencederakan kemegahan dan kekuasa- 
annya, walaupun itu benar. Dan ia mendahulukan apa saja yang 


(2). Dirawikan Muslim dari “Iyadl bin Hammad. 
(3). Dirawikan Ath-Thayalisi, Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abi Hurairah. 
(4). Dirawikan Al-Ashbihani dari Abi Sa'id Al-Khudri. 


638 


menambahkan. keteguhan kedudukannya, walaupun itu batil. Dan 
ketika itu ia binasa. Dan adalah sehari dari raja yang zalim itu, lebih 
jahat daripada perbuatan fasik enampuluh tahun, menurut pemaham- 
an hadits yang telah kami sebutkan di atas. 


Dan karena bahaya besar ini,adalah Umar r.a. mengatakan: 
“Siapakah yang mengambil al-imarah (jabatan amir) dengan apa yang 
ada padanya?””. Bagaimana tidak? Sesungguhnya Nabi s.a.w. bersab- 
da: "Tiadalah dari wali (penguasa) sesuatu kaum, melainkan dia akan- 
datang pada hari kiamat, dengan tangannya terbelenggu ke lehernya, 
yang akan dilepaskan oleh keadilannya atau dibinasakan oleh 
kezalimannya”' (1). 

Hadits ini dirawikan oleh Ma'gal bin Yasar. Dia diangkat oleh 
'Umar r.a. menjadi wali negeri. Lalu ia bertanya: "Wahai Amirul- 
mu'minin! Burukkah jabatan ini kepadaku?” 


Umar r.a. menjawab: "Duduklah dan sembunyikanlah kepada- 
ku!” f 


Dirawikan oleh Al-Hasan Al-Bashari r.a.: "'bahwa seorang 
laki-laki diangkat oleh Nabi s.a.w. menjadi wali negeri. Lalu ia 
mengatakan kepada Nabi s.a.w.: "Jatuh telungkuplah aku”. 

Nabi s.a.w. menjawab: ''Duduklah!” (2). 

Begitu juga hadits Abdurrahman bin Samrah, ketika Nabi s.a.w. 
bersabda a 

pa 2 


Sa 
2S SE DC Wa | ya AN 
Ea “2 * sa Lap. A Pap z 

C S2 D ala Kesha Set AA - T 
(Ya abdarrahmaani! Laa tas-alil-imaarata, fa i in akiai min 
ghairi mas-alatin, u-'inta ‘alaihaa, wa in uutiitahsa “an mas-alatin, 
wukilta ilaihaa). 
Artinya: 


”Hai Abdurrahman! Jangan engkau minta jabatan akimarah (menjadi 
amir)! Maka sesungguhnya jikalau diberikan kepada engkau jabatan 
al-imarah itu, tanpa diminta, niscaya engkau ditolong kepadanya. Dan 


(1). Dirawikan Ahmad dari Ubbadah bin Ash-Shamit. 
62). Dirawikan Ath-Thabrani dari “Ishmah, yaitu: Ibnu Malik. 


639 


Jikalau diberikan kepada engkau dengan diminta, niscaya diwakilkan 
(dipertanggung-jawabkan) engkau, kepada jabatan itu”. (3). 


Abubakar r.a.. mengatakan kepada Rafi” bin Umar Ath-Tha-i: 
"Jangan engkau menjadi amir (kepala) atas dua orang!””. 


Kemudian, Abubakar r.a. itu diangkat menjadi khalifah, lalu ia 
bangun menjabat pangkat itu. Maka Rafi’ bertanya kepada Abuba- 
kar: “Apakah engkau tidak mengatakan kepadaku: ”'Jangan engkau 
menjadi amir atas dua orang dan engkau sekarang, sudah menjadi 
wali (mengurus) urusan ummat Muhammad s.a.w.?”, 


Maka Abubakar r.a menjawab: "Benar, aku mengatakan yang 
demikian kepadamu. Maka siapa yang tidak adil pada jabatan itu, 
niscaya atas dirinya kutukan Allah. Ya'ni: laknat Allah”. 


Semoga orang yang sedikit bashirah (mata-hati), melihat apa 
yang tersebut itu, tentang keutamaan al-imarah, serta apa yang 
tersebut, tentang larangannya, bahwa itu bertentangan. Dan tidaklah 
demikian. Akan tetapi yang benar padanya, ialah, bahwa orang-orang 
khusus yang kuat pada agama, tiada seyogialah mencegah dirinya dari 
pada memegang wilayah pemerintahan. Dan orang-orang lemah, tiada 
sayogialah berkisar diri dengan jabatan tersebut. Maka mereka akan 
binasa nanti. 


Yang dimaksudkan dengan orang kuat, ialah: Orang yang tidak 
dicenderungi oleh dunia, tidak dilompati oleh kerakusan dan tidak 
diambil oleh cacian orang yang mencaci pada hak Allah. Merekalah 
orang-orang yang telah gugur (hilang) harga makhluk daripada 
matanya. Mereka zuhud pada dunia, bosan dengan dunia dan dengan 
bercampur-baur dengan makhluk. Mereka dapat memaksakan dirinya 
dan memilikinya. Mereka mengalahkan setan, lalu setan itu putus asa 
daripada mereka. Maka mereka tidak digerakkan, selain oleh 
kebenaran. Dan tidak ditempati mereka, selain oleh kebenaran. 
Walaupun nyawa mereka binasa padanya. | i 

“Maka mereka itu orang-orang yang memperoleh keutamaan 
pada al-imarah dan al-khilafah, Dan siapa yang mengetahui, bahwa 
dia tidak mempunyai sifat ini, maka haramlah ia terjun dalam 
pemerintahan. Dan barangsiapa mencoba dirinya, lalu melihat dirinya 
sabar atas kebenaran, dapat mencegah dari nafsu-keinginan pada 
bukan pemerintahan, akan tetapi ia takut pada dirinya akan bercbah, 
apabila ia merasakan enaknya pemerintahan dan bahwa dirinya, akan 
terhias dengan kemegahan dan merasa enak berlaku perintahnya, lalu 


(3). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Samrah. 


ia tidak suka berhenti, maka ia bersikap berminyak-minyak air 
(bersikap paisu), karena takut dari pemberhentian, maka ini sesung- 
guhnya telah terdapat perselisihan ulama, mengenai: adakah harus ia 
lari dari memegang jabatan pemerintahan itu? 


Segolongan mengatakan: tidak wajib. Karena ini adalah takut se 
suatu hal pada masa mendatang. Dan pada masa sekarang, ia tidak 
mengetahui dirinya, selain kuat pada memegang kebenaran dan 
meninggalkan kesenangan diri. 


Yang benar, ia harus memelihara diri. Karena nafsu itu penipu, 
mendakwakan kebenaran, menjanjikan kebajikan. Maka jikalau nafsu 
itu menjanjikan kebajikan dengan yakin, niscaya ia takut nafsu itu 
akan berobah ketika memegang wilayah (pemerintahan). Maka 
bagaimana, apabila nafsu itu melahirkan keragu-raguan? Dan 
mencegah daripada menerima jabatan pemerintahan itu, lebih mudah 
daripada berhenti sesudah masuk di dalamnya. 

Berhenti itu menyakitkan. Dan itu adalah seperti dikatakan: 
” Berhenti (melepaskan jabatan) itu adalah seperti laki-laki mencerai- 
kan isterinya”. 

Apabila ia telah masuk, niscaya tidak membolehkan dirinya 
berhenti. Dan dirinya cenderung kepada berminyak-minyak air dan 


menyia-nyiakan kebenaran. Dan menjatuhkannya dalam: neraka 
jahannam. Dan ia tidak sanggup mencabut diri daripadanya, sampai 
mati. Kecuali, ia melepaskan diri (berhenti) dengan memaksakan diri. 
Dan ada padanya azab yang segera atas tiap-tiap orang yang 
menyukai memegang pemerintahan. 


Manakala nafsu cenderung kepada mencari jabatan pemerintah- 
an dan nafsu itu membawa kepada meminta dan mencari, maka itu 
adalah tanda kejahatan. Dan karena itulah, Nabi s.a.w. bersabda: 


MPR 0 C2 w rAr a 
ALA yG 
(Innaa laa nuwallii amranaa man sa-alanaa). 
Artinya: 
”Sesungguhnya kami tiada akan mengangkat untuk mengurus urusan 
kami, orang yang meminta pada kami” (1). 


Maka apabila anda telah memahami perbedaan hukum orang 
yang kuat dan orang yang lemah, niscaya anda ketahui, bahwa 


(3). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa. 


641 


larangan Abubakar r.a. kepada Rafi? dari jabatan memegang 
pemerintahan, kemudian Abubakar r.a. sendiri memegang jabatan 
khalifah, tidaklah bertentangan. 


Adapun jabatan hakim, walaupun itu kurang dari jabatan 
al-khilafah dan al-imarah, akan tetapi dalam pengertian dengan yang 
dua itu. 


Sesungguhnya .tiap-tiap yang mempunyai wilayah itu adalah: 
amir. Artinya: mempunyai amar (perintah) yang berlaku. Dan jabatan 
amir itu disukai dengan tabiat (karakter). Dan pahala pada jabatan 
hakim itu besar, serta mengikuti kebenaran. Dan siksanya juga besar, 
serta Ka daripada kebenaran. Nabi s.a.w. telah bersabda: 


Bor 3 pp 


KN AP IIA EK 


(Al-Gudlaatu tsalaatsatun. Oaadliyaani fin-naari ws gaadlin fil-jan- 
nati). 

Artinya: 

? Hakim (gadli) itu tiga. Dua hakim dalam neraka dan seorang hakim 
dalam sorga” (2). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


04 OLI OLI az A r 
x na E AAC 2 
sge T5 p si 


(Manis-tug-dliyafagad dzubiha bi-ghairi sikkiinin), 
Artinya: 


“Siapa yang diangkat menjadi hakim, maka sesungguhnya ia telah 
disembelih, tanpa pisau” (3). 

Maka hukumnya jabatan hakim itu seperti hukumnya jabatan 
amir (penguasa). Sayogialah ditinggalkan oleh orang-orang lemah. 
Setiap orang bagi dunia dan kelezatannya itu, mempunyai timbangan 
pada matanya. Dan hendaklah dipegang jabatan itu, oleh orang-orang 
kuat, yang tidak dapat diambil (dipengaruhi) oleh cacian orang yang 
mencacikan, pada jalan Allah. 

Manakala sultan-sultan (penguasa-penguasa) itu orang-orang 
zalim dan hakim tidak sanggup atas kehakiman, selain dengan 


(2). Dirawikan Al-Baihaqi dan Adl-Dliya' dari Ibnu Buraidah, isnadnya shahih. 
(3). Dirawikan Ahmad, Abu Daud dan lain-lain dari Abi Hurairah. 


642 


berminyak-minyak air dengan mereka dan menyia-nyiakan sebahagian 
hak karena mereka dan karena orang-orang yang berhubungan dengan 
mereka, karena hakim itu tahu, bahwa jikalau ia melaksanakan 
hukum kepada mereka dengan benar, niscaya mereka akan member- 
hentikannya atau tiada akan menta'atinya. Maka orang yang akan 
menjadi hakim itu, tak usah menerima jabatan hakim tersebut. Dan 
jikalau diterimanya, maka haruslah ia menuntut pada mereka dengan 
hak-haknya. Dan tidaklah sekali-kali, takut diberhentikan itu, menjadi 
halangan yang meringankan baginya, pada menyia-nyiakan hak. Akan 
tetapi, apabila ia diberhentikan, niscaya gugurlah janji tugas 
daripadanya. Maka sayogialah ia bergembira dengan pemberhentian 
itu, jikalau ja menjadi hakim karena Allah. Maka jikalau ia tidak 
membolehkan dirinya dengan demikian, maka dia jadinya menerima 
jabatan hakim itu, karena mengikuti hawa nafsu dan setan. Maka ba- 
gaimana ia mengharap pahala padanya, sedang dia bersama orang-o- 
rang yang zalim, pada lapisan yang terbawah dari api neraka? 


Adapun pengajaran, fatwa, mengajar, merawikan hadits, me- 
ngumpulkan isnad-isnad hadits yang tinggi dan tiap-tiap sesuatu yang 
meluaskan kemegahan dan membesarkan kedudukan, maka bahaya- 
nya juga besar, seperti bahaya memegang pemerintahan. , 


Ulama-ulama terdahulu yang mempunyai rasa takut, adalah 
mereka tolak-menolak pada memberi fatwa, selama mereka mendapat 
jalan untuk itu. Adalah mereka mengatakan: "Diberitakan kepada 
kami oleh salah satu dari pintu-pintu dunia”. Dan orang yang 
mengatakan: diberitakan kepada kami (haddatsanaa) itu, sesungguh- 
nya (mengandung arti) bahwa ia mengatakan: mereka telah melapang- 
kan bagiku. 


Abu Nashar Bisyir bin Al-Harts menanamkan sekian gerobak 
dari hadits (yang dituliskannya dengan tangannya). Dan ia mengata- 
kan: “Aku dilarang dari memperkatakan hadits oleh karena aku ingin 
untuk memperkatakan hadits. Jikalau aku ingin untuk tidak memper- 
katakan hadits, maka aku memperkatakan hadits itu”. 

Orang yang memberi pengajaran (nasehat), bahwa pada peng- 
ajarannya, pada membekas hati manusia dengan pengajarannya, 
sambung-menyambung tangisan mereka, jeritan jiwa mereka dan 
menghadapnya mereka kepadanya, ia memperoleh kelezatan yang 
tidak dapat dibandingi dengan kelezatan lainnya. Apabila mengerasi 
yang demikian pada hatinya, niscaya tabiatnya (karakternya) cen- 
derung kepada tiap-tiap perkataan yang terhias (berirama), yang laku 
pada orang awam. Walaupun perkataan itu batil. Dan ia lari 


643 


daripada tiap-tiap perkataan, yang dirasa berat oleh orang awam. 
Walaupun perkataan itu benar. Dan jadilah serahan cita-cita secara 
keseluruhan, kepada yang menggerakkan hati orang awam. Dan yang 
akan membesarkan kedudukannya pada hati orang'awam':itu. Maka ia 
tidak mendengar hadits dan hikmah, melainkan ada kegembiraannya 
dengan pendengaran itu, dari segi bahwa pantas untuk disebutkannya 
di atas puncak mimbar. Dan adalah sayogianya kegembiraannya itu, 
dari segi bahwa ia mengetahui jalan bahagia dan jalan yang menuju 
jalan agama. Pertama untuk diamalkannya. Kemudian ia mengatakan: 
” Apabila Allah mencurahkan nikmat kepadaku dengan nikmat ini 
dan memberi manfa'at kepadaku dengan hikmah ini, maka akan aku 
ceritakan, supaya berkongsi dengan aku pada manfa'atnya, saudara- 
saudaraku kaum muslimin”. 


Maka ini juga termasuk yang besar padanya ketakutan dan 
fitnah. Maka hukumnya adalah seperti hukum memegang kekuasaan 
pemerintahan. Maka barangsiapa yang tiada mempunyai penggerak, 
selain oleh mencari kemegahan dan kedudukan, makan dengan 
memperalatkan agama, menyombong dan membanyak-banyakkan 
harta, maka sayogialah ditinggalkannya. Dan dilawan hawa-nafsunya,' 
sampai dirinya terlatih dan kuat cita-citanya pada agama. Dan merasa 
aman dirinya dari fitnah. Maka ketika itu ia kembali kepadanya. 


Kalau anda mengatakan, bahwa manakala hukumnya yang 
demikian kepada ahli ilmu, niscaya terbengkalailah ilmu dan merosot. 
Dan meratalah kebodohan kepada makhluk seluruhnya. 


Maka kami mengatakan, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang 
daripada mencari al-imarah dan Nabi s.a.w. mengancam dengan 
siksaan (1), sehingga beliau bersabda: 


21,8 Loc AN 


NKS yana ba NG Ga AKI 
EAST wa 


(Innakum tahrishuuna “alal-imaarati, wa innahaa hasratun wa nadaa- 
matun yaumal-giyaa-mati, illaa man akhadzahaa bi-haggihaa). 
Artinya: 

“Sesungguhnya kamu loba kepada jabatan al-imarah. Bahwa al-ima- 
' rah itu suatu keluhan dan sesalan pada hari kiamat, selain orang yang 
mengambilnya dengan sebenarnya”. (2). 


(D. Hadits ini dirawikan Abdurrahman bin Samrah. 
(2). Dirawikan Al-Bukhari dari Abi Hurairah. 


Nabi s.a.w. bersabda:. 
2 AN LA, ag 20, 
SU RN An 
(Ni '-mati-murdli'atu wa bi'-satil-faathimah). 


Artinya: 


Amatlah mendapat nikmat wanita yang menyusukan dan tidak 
mendapat nikmat wanita yang memberhentikan penyusuannya”. (3). 


Dan sebagai dimaklumi, bahwa pangkat kesultanan (as-sul- 
thanah) dan pangkat ke-amir-an (al-imarah), jikalau kosong, niscaya 
rusaklah agama dan dunia semua. Berkobarlah peperangan antara 
makhluk, hilanglah keamanan, robohlah negeri dan kosonglah 
penghidupan. Maka dengan demikian, mengapa dilarang dari jabatan 
tersebut? Dan Umar r.a. memukul Ubai bin Kaab, dimana beliau 
melihat suatu kaum mengikuti Ubai. Padahal dalam pada itu, Umar 
r.a. mengatakan: "Ubai itu penghulu kaum muslimin”. Dan Ubai 
membaca Al-Our-an kepada Umar r.a., lalu Umar r.a. melarang 
orang mengikuti Ubai. dan Umar r.a. mengatakan: ”' Yang demikian 
itu fitnah kepada yang diikuti dan kehinaan kepada yang diikuti”. 
Dan Umar r.a. itu sendiri berpidato (ber-khutbah), memberi pengajar- 
an dan ia tidak dilarang daripada yang demikian. Seorang laki-laki 
meminta izin pada Umar r.a. untuk memberi pengajaran kepada 
manusia, apabila ia telah selesai daripada shalat shubuh. Lalu Umar 
r.a. melarang orang tersebut. Maka orang itu bertanya: ”' Engkau 
larang aku daripada menasehati manusia?” Lalu 'Umar r.a. menja- 
wab: ”Aku takut engkau bersuara keras, sehingga sampai ke bintang 
Surayya”. Karena Umar r.a. melihat pada orang itu tempat sangkaan 
kegemaran pada kemegahan pengajaran dan penerimaan makhluk. 


Jabatan kehakiman dan ke-khalifah-an itu termasuk daripada 
yang diperlukan manusia pada agamanya, seperti: memberi pengajar- 
an, mengajar dan berfatwa. Dan pada masing-masing daripada 
keduanya terdapat fitnah dan lazat. Maka tiada beda antara keduanya 
itu. 


Adapun kata orang yang mengatakan, bahwa dilarangnya 
engkau daripada yang demikian. itu, membawa kepada merosotnya 
iimu-pengetahuan. Maka itu salah. Karena Rasulullah s.a.w. melarang 
dari jabatan kehakiman itu, yang tidak membawa kepada kekosongan 
kehakiman (4). Akan tetapi jabatan menjadi kepala (ar-riyasah) dan 


(3). Ditawikan Al-Bukhari dari Abi Hurairah, yaitu sambungan hadits di atas. 
(4). Hadits ini dirawikan Muslim dari Abi Dzarr. 


645 


menyukainya itu, memerlukan bahwa makhluk mencarinya. Dan 
seperti demikian juga, kesukaan menjadi kepala itu tidak meninggal- 
kan ilmu-pengetahuan menjadi merosot. Bahkan jikalau makhluk itu 
ditahan dan diikat dengan rantai dan belenggu, daripada mencari 
ilmu-pengetahuan, yang padanya ada penerimaan orang banyak dan 
jabatan kepala, niscaya mereka melepaskan diri dari tahanan itu. 
Mereka akan memotong rantai dan pergi mencari ilmu-pengetahuan. 


Sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan akan menguatkan 
agama ini, dengan kaum (golongan) yang tiada berakhlak (tiada 
berbudi pekerti yang baik). Maka janganlah engkau menyibukkan hati 
engkau dengan urusan manusia. Sesungguhnya Allah tiada menyia- 
nyiakan mereka. Dan perhatikanlah kepada dirimu sendiri! 


Kemudian, bersama ini aku mengatakan, bahwa apabila ada 
dalam negeri, suatu golongan yang bangun memberi pengajaran 
umpamanya, maka tiadalah pada melarang daripada memberi 
pengajaran itu, selain sebahagian mereka yang tidak mau. Jikalau 
tidak, maka akan diketahui, bahwa semua mereka itu mau. Dan 
mereka tiada akan meninggalkan kelazatan menjadi kepala (ar-riya- 
sah). 


Jikalau tidak ada dalam negeri, selain seorang saja dan 
pengajarannya bermanfaat bagi manusia, dari segi bagus perkataannya 
dan bagus kelakuannya pada zahir dan pengkhayalannya kepada 
orang awam, bahwa ia dengan pengajarannya itu menghendaki wajah 
Allah dan.meninggalkan dunia dan berpaling dari dunia, maka 
janganlah kita melarangnya daripada memberi pengajaran. Dan kita 
mengatakan kepadanya: 


” Bekerjalah dan bermujahadahlah akan diri engkau!” 


Jikalau ia menjawab: ”'Aku tidak sanggup atas diriku”, maka 
kita jawab: Bekerjalah dan mujahadah!”. Karena kita mengetahui, 
bahwa jikalau ia meninggalkan yang demikian itu, niscaya binasalah 
manusia semua. Karena tiada orang yang tegak berdiri mengerjakan 
yang demikian itu, selain dia. 


Jikalau orang itu rajin dan maksudnya mencari kemegahan, 
maka dia itu binasa sendiri. Dan keselamatan agama semua orang, 
lebih kita sukai daripada keselamatan agamanya dia itu sendiri. Maka 
kita jadikan dia itu tebusan bagi kaum (golongan). Dan kita 
mengatakan: “Mudah-mudahan dia ini yang disabdakan oleh Ra- 
suluilah s.a.w.: 


PA EA KI CA P 


Jae - 
IA AAN LN EN SL 


(Inngilaaha yuayyidu Aa bi-aqwaamin laa khalaaqa lahum). 
Artinya: 


"Sesungguhnya Allah Ta'ala menguatkan Agama ini, dengan kaum 
(orang-orang) yang tiada berakhlak” (1). 


Kemudian, yang memberi pengajaran (wa'idh) “itu, ialah: orang 
yang ingin pada akhirat dan zuhud pada dunia, dengan perkataannya 
dan dengan zahiriyah jalan hidupnya. 


Adapun yang dikemukakan para wa'idh pada masa sekarang ini 
(masa Al-Imam Al-Ghazali-peny.), ialah: dari kalimat-kalimat yang 
dihiasi, kata-kata yang bersajak, yang dibaringi dengan pantun-pan- 
tun, yang tak ada padanya pengagungan urusan agama dan penakutan 
kepada kaum muslimin. Akan tetapi, padanya yang memberi harapan 
dan keberanian kepada perbuatan-perbuatan maksiat, dengan senda- 
gurau yang ganjil-ganjil. 


Maka wajiblah dikosongkan negeri dari mereka itu. seb 
nya mereka adalah pengganti-pengganti dajjal dan khalifah-khalifah 
setan. Dan sesungguhnya pembicaraan kita, ialah pada wa'idh, yang 
bagus pengajarannya, elok zahiriyahnya. Ia menyembunyikan pada 
dirinya, akan kesukaan penerimaan orang. Dan ia tidak bermaksud 
yang lain. 


Dan mengenai apa yang telah kami kemukakan pada Kitab Ilmu 
dahulu, dari hal janjian siksa (al-wa-'iid), yang datang pada diri 
ulama jahat, adalah yang menerangkan, harusnya penjagaan diri dari 
fitnah-fitnah ilmu dan mara-bahayanya. Dan karena inilah, Nabi Isa 
a.s. mengatakan: ''Hai ulama jahat! Kamu mengerjakan puasa, 
mengerjakan shalat dan bersedekah. Dan kamu tiada mengerjakan apa 
yang kamu suruh. Dan kamu ajarkan apa yang tiada kamu kerjakan. 
Maka alangkah jahatnya apa yang kamu hukum. Kamu bertobat 
dengan perkataan dan angan-angan. Dan kamu kerjakan dengan hawa 
nafsu. Dan tidaklah mencukupi bagimu membersihkan kulitmu dan 
hatimu kotor.” Dengan sebenarnya, aku mengatakan kepadamu: 
” Janganlah ada kamu itu seperti alat pengayak (pembersihan) tepung, 
yang keluar daripadanya tepung yang baik dan tinggal padanya 
antahnya. Seperti itu pula kamu. Kami keluarkan hukum dari 
mulutmu dan tinggallah iri hati dalam dadamu. Wahai budak dunia! 
(1). Dirawikan An-Nasa-i, sebagaimana telah diterangkan dahulu. 


647 


Bagaimana akan diperoleh akhirat, oleh orang yang pidak habis 
nafsu-syahwatnya dari dunia. Dan tidak putus dari dunia kegemaran: 
nya. Dengan sebenarnya, aku mengatakan kepadamu,- bahwa hatimu 
itu menangis dari amal-perbuatanmu. Kamu jadikan dunia dibawah 
lidahmu dan amal dibawah tapak kakimu. Dengan sebenarnya, aku 
mengatakan kepadamu. Kamu rusakkan akhiratmu dengan kebaikan 
duniamu. Maka kebaikan dunia itu lebih kamu cintai daripada 
kebaikan-akhirat. Maka manakah manusia yang lebih rugi daripada 
kamu? Jikalau 'kamu ketahui akan celakanya kamu, sehingga kapar 
kamu membersihkan jalan bagi orang-orang yang berjalan malam. 
Dan kamu bermukim (berada); pada tempat orang-orang yang tiada 
tahu jalan. Seakan-akan kamu mengajak orang-orang dunia, supaya 
meninggalkan dunja itu untukmu. Pelan-pelan! Celaka bagimu! 
Apakah mencukupi bagi rumah yang gelap, bahwa diletakkan pelita di 
atas belakangnya dan di. dalamnya meliarkan hati, lagi gelap? Maka 
begitu pula, tiada mencukupi bagimu, bahwa nur ilmu itu ada di 
mulutmu. Dan ronggamu itu meliarkan hati, lagi kosong dari nur ilmu 
itu. Wahai budak-budak dunia! Kamu tidak seperti budak-budak 
(hamba-hamba) yang tagwa. Dan tidak seperti orang-orang merdeka 
yang mulia. Mendekatilah dunia itu mencabutmu dari asal-usul kamu. 
Lalu ditemparkannya kamu di atas mukamu. Kemudian, ditelungkup- 
kannya'kamu atas hidungmu. Kemudian, diambilnya -kesalahan-kesa- 
lahan kamu, dengan dahimu. Kemudian, kamu ditolak oleh ilmu dari 
belakangmu. Kemudian, diserahkannya kamu Kepada—Raja Yang 
Mendatangkan Agama, dalam keadaan kaki tiada beralas dan badan 
telanjang, sendirian. Maka diberitahukan kepadamu akan kejelekan 
kamu. Kemudian, diberi balasan kepadamu, disebabkan keburukan 
amalmu”. 


Dirawikan Al-Harts Al- Muhasibi hadits ini, pada sebahagian 
kitab-kitabnya. Kemudian, ia mengatakan: ”Mereka itu ulama jahat, 
setan manusia dan fitnah kepada manusia. Mereka gemar pada 
harta-benda dunia dan ketinggian dunia. Mereka lebih mengutamakan 
dunia dari akhirat. Mereka menghinakan agama untuk dunia. Maka 
mereka di dunia itu malu dan memalukan. Dan di akhirat mereka itu 
merugi. . 
Jikalau anda mengatakan: bahaya-bahaya ini nyata. Akan 
tetapi, telah tersebut pada hadits-hadits, mengenai ilmu dan penga- 
jaran, hal-hal yang digemarkan, dalam jumlah yang banyak. Sehingga 
Rasulullah s.a.w. bersabda: ya 
KO rr eng TAG LL P} ar oA 
A A ADN se SI 


- 


648 


(Lian-yahdiya “Ilashu bika rajulan khairan laka minad-dun-ya wa maa 
fiihaa) 


Artinya: 


“Bila diberi hidayah (petunjuk) oleh Allah dengan engkau seseorang. 
maka itu adalah lebih baik bagi engkau dari dunia dan isinya”. (1). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


pa se -2 ` Pan, 
f ANN ea E RE PEA 
2 22h s 2 -%7 


Aan KA Lo 
Ayyumaa daa-'in da-'aa ilaa hudan wat-iubi-ta ‘alaihi, kaana lahu 
ajruhu wa ajru manit-ta-ba-'ah). 


Artinya: 


“Siapa saja pengajak yang mengajak kepada petunjuk dan dia itu 
diikuti, maka baginya pahala dan pahala yang mengikutinya”. (2). 


Dan hadits-hadits lain, yang menerangkan keutamaan ilmu. 
Maka sayogialah dikatakan kepada orang yang berilmu: ” Bekerjalah 
dengan ilmu dan tinggalkanlah berbuat ria dengan makhluk!”, 
sebagaimana dikatakan kepada orang yang telah digerakkan oleh ria 
pada shalat: "Jangan engkau meninggalkan amal! Akan tetapi 
sempurnakanlah amal itu dan bermujahadahlah melawan hawa 
nafsumu !”. 


Maka ketahuilah kiranya, bahwa keutamaan ilmu itu besar, Dan 
bahayanya lebih besar. Seperti keutamaan al-khilafah dan al-imarah. 
Dan tidak kita mengatakan kepada seseorang dari hamba Allah: 
”Tinggalkanlah ilmu!” . Karena tidak ada, pada diri ilmu itu bahaya. 
Dan bahaya itu sesungguhnya, pada melahirkan ilmu itu, dengan 

“menghadapi pengajaran (nasehat), pelajaran dan periwayatan hadits. 

` Dan juga tidak kita mengatakan kepadanya: "'Tinggalkanlah ilmu?”, 
selama ia mendapati pada dirinya, penggerak keagamaan, yang 
bercampur dengan penggerak ria. 

Adapun apabila dia tidak digerakkan, selain oleh ria, maka 
ditinggalkan melahirkan itu lebih bermanfa'at dan lebih menyelamat- 
kannya. Demikian juga, shalat-shalat nafilah (shalat sunat), apabila 


- (1). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad. 
(2). Dirawikan Muslim dari Abi Hurairah. Dan Ibnu Majah dari Anas. 


649 


semata-mata padanya penggerak ria, niscaya wajiblah meninggalkan 
shalat nafilah tersebut. 


Adapun apabila digariskan kepadanya oleh bisikan ria, pada 
waktu sedang shalat dan ia benci kepada bisikan itu, maka janganlah 
ditinggalkan shalat. Karena bahaya ria pada ibadah itu lemah. Dan 
bahaya itu besar pada jabatan pemerintahan dan pada menghadapi 
kedudukan-kedudukan tinggi pada ilmu-pengetahuan. 

Kesimpulannya, iingkat-tingkat itu tiga: 


Pertama: memegang pemerintahan. Dan bahaya padanya besar. 
Dan telah ditinggalkan oleh segolongan dari salaf (orang-orang 
terdahulu), karena takut dari bahaya itu. 


Kedua: puasa, shalat, hajji dan perang. Dan para salaf yang 
kuat dan yang lemah, telah mengerjakan ibadah tersebut. Dan tidak 
dipilih oleh mereka untuk meninggalkannya, karena takut bahaya. 
Dan yang demikian itu, karena lemahnya bahaya yang masuk 
padanya. Dan sanggup meniadakannya, serta menyempurnakan amal 
karena Allah, dengan kekuatan yang paling kurang. 


Ketiga: yaitu: diantara dua tingkat tadi. Yaitu: menghadapi 
kedudukan pengajaran (nasehat), fatwa, riwayat hadits dan mengajar. 
Dan bahaya padanya sangat sedikit, dibandingkan “dengan bahaya 
pada pemerintahan. Dan lebih banyak daripada yang pada shalat. 
Maka shalat itu, sayogialah tidak ditinggalkan oleh orang yang lemah 
dan orang yang kuat. Akan tetapi, ditolak -gurisan ria itu. Dan 
pemerintahan, sayogialah ditinggalkan terus, oleh orang-orang yang 
lemah, tidak oleh orang-orang yang kuat. Dan kedudukan ilmu-pe- 
ngetahuan itu, diantara yang dua tadi. 


Siapa yang mencoba bahaya kedudukan ilmu, niscaya ia tahu, 
bahwa kedudukan ilmu itu lebih menyerupai dengan pemerintahan. 
Dan menjaga diri daripadanya, pada pihak orang yang lemah itu lebih 
menyelamatkan. ` 


Wa'llahu A'lam-Allah Yang Mahatahu. 


Dan disini ada tingkat keempat. Yaitu: mengumpulkan harta 
dan mengambilnya. untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang 
berhak. Maka pada membelanjakan harta dan melahirkan kemurahan, 
karena menarik pujian dan memasukkan kesenangan kepada hati 
manusia itu, suatu kelazatan bagi diri. Dan bahaya padanya juga 
banyak. Dan karena itulah, ditanyakan Al-Hasan Al-Bashari r.a. dari 
hal seorang laki-laki yang mencari makanan pokok (gut). Kemudian 
sesudah diperolehnya makanan itu-ditahannya. Dan seorang laki-laki 


650 


yang lain, yang mencari lebih dari gutnya. Kemudian ia sedekahkan. 
Lalu Al-Hasan Al-Bashari r.a. menjawab: ”'Orang yang duduk (tidak 
mencari) itu, lebih utama (lebih afdlal). Karena apa yang diketahui 
mereka, dari sedikitnya keselamatan di dunia. Dan sesungguhnya 
sebahagian dari zuhud itu, meninggalkan dunia, karena mendekatkan 
diri kepada Allah Ta'ala. . 

Abud-Darda'” r.a. mengatakan: “Tiadalah. menyukakan aku, 
bahwa aku bermukim pada tangga masjid Damaskus. Lalu aku 
peroleh setiap hari lima puluh. dinar, yang akan aku sedekahkan. 
Sesungguhnya aku tidak mengharamkan bagi diriku berjual-beli. Akan 
tetapi aku menghendaki, bahwa aku ini termasuk diantara orang- 
orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan berjualan, daripada 
mengingati Allah (dzikru'lah)”. 

Sesungguhnya berselisih pendapat diantara para ulama. Maka 
segolongan mengatakan, bahwa apabila mencari dunia dari yang halal 
dan selamat daripada dunia dan menyedekahkannya, maka itu adalah 
lebih afdlal, daripada menyibukkan diri dengan ibadah dan amal 
nafilah (amalan sunat). 


Segolongan mengatakan, bahwa duduk berkekalan pada meng- 
ingati Allah (dzikru'llah) itu lebih afdlal.. Mengambil dan memberi itu 
mengganggu daripada dzikru'llah. 


Sesungguhnya Nabi Isa Al-Masih a.s..mengatakan: '"Hai pencari 
dunia! Hendaklah memperoleh kebajikan dengan dunia! Engkau 
tinggalkan dunia itu lebih mendatangkan kebajikan lagi”. 


Nabi Isa a.s. berkata pula: ''Sesedikitnya pada mencari dunia 
itu, ialah, bahwa ia. diganggu oleh perbaikannya, daripada dzikru'llah. 


Dan dzikrullah itu lebih agung dan lebih afdlal. 


Ini adalah pada orang yang selamat dari bahaya-bahaya. 
Adapun orang yang mendatangi bahaya ria, maka ditinggalkannya 
dunia itu lebih mendatangkan- kebajikan. Dan sibuk dengan dzikir 
tiada berselisih pendapat lagi bahwa itu yang lebih afdlal. 


Kesimpulannya, bahwa apa yang menyangkut dengan makhluk 
dan bagi diri ada kelezatan padanya, maka itu adalah tempat 
berkembangnya bahaya. Dan yang lebih disukai, ialah berbuat amal 
dan menolak bahaya-bahaya. Jikalau lemah, maka hendaklah mem- 
perhatikan dan berusaha sungguh-sungguh. Dan hendaklah meminta 
fatwa pada hati dan menimbang, apa yang ada padanya kebajikan, 
dengan apa yang ada padanya kejahatan. Dan hendaklah diperbuat, 
apa yang ditunjukkan oleh nur ilmu, tidak yang dicenderungi oleh 
tabiat (karakter). 


651 


Kesimpulannya, bahwa apa yang didapati lebih ringan pada hati, 
maka pada kebanyakannya itu lebih mendatangkan melarat kepada- 
nya: Karena nafsu itu tidak mengisyaratkan, selain dengan kejahatan. 
Dan sedikitlah nafsu itu memperoleh kelazatan pada kebajikan dan 
cenderung kepada kebajikan. Walapun ada, yang demikian itu, tidak 
jauh pula pada sebahagian keadaan. 


Inilah hal-hal yang tidak mungkin hukumnya, diatas uraian-urai- 
annya dengan negatif (nafi) dan positif (itsbat). Itu adalah terserah 
“kepada kesungguhan (ijtihad) hati. Supaya ia melihat padanya, karena 
agamanya. Dan meninggalkan apa yang meragukan, kepada yang 
tidak meragukan. 


Kemudian, kadang-kadang terjadi dari apa yang kami sebutkan 
itu, tipuan bagi orang bodoh. Lalu ia memegang harta dan tidak 
membelanjakannya, karena takut dari bahaya. Dan itu adalah kikir 
yang sebenarnya. Dan tiada berselisih pendapat diantara para ulama, 
tentang membagikan harta pada hal yang mubah (yang diperbolehkan), 
lebih-lebih lagi dari hal sedekah itu, lebih afdlal daripada menahannya. 
Dan berselisih pendapat itu, ialah mengenai orang yang memerlukan 
kepada usaha, bahwa yang afdlai: usaha dan membelanjakan atau 
semata-mata berdzikir. Dan yang demikian, karena pada usaha itu 
terdapat bahaya-bahaya. 


Adapun harta yang diperoleh dari yang halal, ‘maka membagi- 
kannya adalah lebih afdlal daripada menahannya dalam segala hal. 


Jikalau anda bertanya: dengan tanda apa anda ketahui, bahwa 
orang alim dan orang yang memberi pengajaran (nasehat) itu, orang 
yang benar, lagi ikhlas pada pengajarannya, tiada menghendaki 
memperlihatkan (ria) kepada manusia?. 


Maka ketahuilah, bahwa yang demikian itu mempunyai tanda- 
tanda: 


Salah satu daripadanya, bahwa kalau muncul orang yang lebih 
baik pengajarannya daripadanya atau lebih banyak ilmunya daripada- 
nya dan manusia sangat menerima pengajaran orang itu, niscaya ia 
bergembira dan tidak dengki kepadanya. 


Ya, tiada mengapa £hibthah. Yaitu: bercita-cita bagi dirinya 
sendiri, seperti ilmu orang itu. 

Tanda yang lain, bahwa apabila pembesar-pembesar hadlir pada 
majlisnya, niscaya tidak berobah perkataanya. Akan tetapi, tetap 
sebagaimana yang sudah-sudah. Ia melihat kepada makhluk dengan 


652 


satu mata penglihatan (tidak ada perbedaan penglihatannya di antara 
seorang dengan lainnya). : 


Tanda yang lain, bahwa ia tidak menyukai orang mengikutinya 
di jalan dan orang berjalan di belakangnya di pasar-pasar. Dan bagi 
yang demikian, banyak tanda-tanda, yang panjang penghinggaannya. 

Diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Marwan, yang mengatakan: 
“Adalah aku duduk dijsamping Al-Hasan, ketika masuk ketempat 
kami Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dari sebahagian pintu masjid. 
Dan bersama Al-Hajjaj itu pengawalnya. Al-Hajjaj itu mengenderai 
kuda Rum berwarna kuning (burdzun ashfar). Lalu Al-Hajjaj itu 
masuk ke halaman masjid dengan mengenderai burdzunnya. 


Maka ia menoleh ke sana-ke mari dalam masjid. Lalu tidak 
dilihatnya di belakangnya, lebih ramai dari kelompok (halqah) 
Al-Hasan. Maka ia menuju ke halqah tersebut, sehingga ia sampai 
dekat halqah itu. Kemudian, ia melipatkan pahanya, lalu turun dari 
kuda dan berjalan menuju Al-Hasan. 


Tatkala Al-Hasan melihat Al-Hajjaj menuju kepadanya, lalu 
beliau renggangkan tempat untuk Al-Hajjaj di samping tempat 
duduknya. 


Sa'id — perawi riwayat ini — mengatakan: Akupun mereng- 
gangkan pula untuk Al-Hajjaj di samping tempat dudukku. Sehingga, 
di antara aku dan Al-Hasan, terdapat renggang dan tempat duduk 
bagi Al-Hajjaj. 

Lalu Al-Hajjaj datang dan ia duduk antara aku dan Al-Hasan. 
Dan Al-Hasan terus berbicara dengan pembicaraan yang dibicarakan- 
nya pada setiap hari. Al-Hasan tiada memutuskan perkataannya”. 


Sa'id meneruskan riwayatnya: "Lalu aku mengatakan pada 

diriku. Aku akan mencoba Al-Hasan hari ini. Akan aku lihat, adakah 

terbawa Al-Hasan oleh duduknya Al-Hajjaj di sampingnya, 

untuk. menambahkan pada perkataannya, yang mendekatkan dia 

kepada Al-Hajjaj? Atau terbawa Al-Hasan oleh kehebatan Al-Hajjaj, 
bahwa ia mengurangi perkataannya ?”. 


Maka Al-Hasan itu berkata-kata dengan suatu perkataan, yang 
serupa dengan apa yang diperkatakannya pada setiap hari. Sehingga ia 
selesai kepada akhir perkataannya. 

Tatkala Al-Hasan telah selesai daripada perkataannya dan dia 
tidak perduli dengan Al-Hajjaj, lalu Al-Hajjaj mengangkat tangannya 
dan memukul bahu Al-Hasan. Kemudian, Al-Hajjaj: mengatakan: 


653 


” Benarlah Asy-Syaikh dan telah berbuat baik!” Maka haruslah kamu 
semua dengan majlis ini dan yang serupa dengan majlis ini! Maka 
buatlah majlis ini menjadi tingkah-laku dan kebiasaan. Sesungguhnya 
sampaj kepadaku dari Rasulullah s.a.w. yang mengatakan: "Bahwa 
majlis dzikir itu adalah kebun sorga” (1). Jikalau tidaklah apa yang 
kami tanggung dari urusan manusia, niscaya tidaklah kamu mengalah- 
kan kami atas majlis ini. Karena kami ketahui dengan kelebihannya”. 


Sa'id meneruskan riwayatnya: ''Kemudian, Al-Hajjaj membuka 
mulutnya, lalu berkata, yang menakjubkan Al-Hasan dan orang-orang 
yang hadlir, dari kemahirannya berbicara (balaghahnya). 


Tatkala Al-Hajjaj telah selesai berbicara, Jalu ia bangun berdiri. 
Maka datanglah seorang laki-laki dari penduduk negeri Syam (Syria) 
ke majlis Al-Hasan tersebut, ketika Al-Hajjaj sudah bangun berdiri, 
seraya mengatakan: "Wahai hamba Allah yang muslimin! Apakah 
kamu tidak heran, bahwa aku ini seorang tua yang telah lanjut . 
usianya? Aku disuruh berperang, lalu aku mengeluarkan perbelanjaan 
berupa kuda, baghal (seperti keledai) dan aku mengeluarkan 
perbelanjaan membuat kemah. Dan aku mempunyai tigaratus dirham 
dari pemberianku. Dan aku mempunyai tujuh orang anak perempuan 
dari keluargaku”. 

Lalu orang tua tersebut mengadukan halnya, sehingga hancurlah 
hati Al-Hasan dan sahabat-sahabatnya. Dan Al-Hasan menelungkup- 
kan kepalanya. 


Tatkala orang itu selesai dari berbicara, lalu Al-Hasan meng- 
angkat kepalanya, seraya mengatakan: *'Apakah kiranya mereka! 
Mereka diperangi oleh Allah! Mereka mengambil hamba-hamba Allah 
itu menjadi pelayan dan harta Allah itu bergiliran. Mereka membunuh 
manusia atas dinar dan- dirham. Maka apabila ia memerangi musuh 
Allah, niscaya ia berperang dalam kemah yang hebat dan di atas 
baghal yang cepat. Dan apabila ia suruh berperang saudaranya, 
niscaya disuruhnya berperang dalam keadaan lapar, lagi berjalan ' 
kaki”. 


Maka tidaklah Al-Hasan itu tenang, sehingga disebutnya mereka 
itu, dengan kekurangan yang paling keji dan yang sangat buruk. Lalu 
orang yang dari penduduk negeri Syam tadi, bangun berdiri, yang 
tadinya ia duduk dekat Al-Hasan. Lalu ia berjalan kepada Al-Hajjaj. 
Dan diceriterakannya kepada Al-Hajjaj perkataan Al-Hasan. Al-Ha- 
san tetap pada tempat semula, sehingga datanglah kepadanya 


(1). Hadits ini dirawikan At-Tirmidzi dan katanya, hadits baik, tetapi gharib. 


Lalu Al-Hasan bangun berdiri. Dan kami kasihan kepadanya, 
dari sangat keras perkataannya, yang diperkatakannya. Maka demi- 
kianlah Al-Hasan itu, sehingga ia kembali ke tempat duduknya yang 
semula. Dan dia itu tersenyum dan sedikitiah aku melihat mulutnya 
terbuka, yang ia tertawa. Sesungguhnya dia itu tersenyum. Lalu ia 
menghadap kedepan, sehingga ia duduk pada tempatnya yang semula. 
Ia mengagungkan amanah dan mengatakan: "'Sesungguhnya kamu 
duduk-duduk dengan amanah. Seakan-akan kamu menyangka, bahwa 
khianat itu tidak ada, selain pada dinar dan dirham... Sesungguhnya 
khianat yang paling besar, ialah: bahwa duduk-duduk bersama kita, 
seorang laki-laki. Lalu kita merasa tenteram duduk di sampingnya. 
Kemudian, orang itu berjalan, lalu ia berjalan pelan-pelan dengan 
kita, kepada bunga api neraka. Sesungguhnya aku datang kepada 
orang itu (2), lalu ia mengatakan: Aku pendekkan atasmu dari 
lidahmu!” Dan perkataanmu!” Apabila orang itu memerangi musuh 
Allah begitu-begitu dan apabila ia menyuruh saudaranya berperang, 
- niscaya disuruhnya berperang begitu Tak ada bapakmu! Kamu 
gerakkan, manusia atas kami? Adapun aku adalah di atas yang 
demikian. Dilembutkan mereka oleh nasehatmu. Maka aku pendekkan 
atasmu dari lidahmu?. 


Sa'id meneruskan riwayatnya: ”Lalu Al-Hajjaj itu ditolak oleh 
Allah daripadaku”. Dan Al-Hasan mengenderai keledainya, bermak- 
sud pulang ke rumahnya. Maka tiba-tiba waktu ia sedang berjalan, 
ketika ia berpaling, lalu dilihatnya orang banyak mengikutinya. Maka 
ia berhenti, seraya bertanya: "Adakah kamu mempunyai hajat 
keperluan? Atau kamu mau menanyakan sesuatu? Jikalau tidak, 
maka kembalilah !”. 

Maka tidaklah tinggal ini dari hati hamba Allah. 

| Dengan tanda-tanda tersebut dan yang seperti tanda-tanda itu, 
jelaslah rahasia batin. Dan manakala anda melihat alim ulama, yang 
berlainan satu sama lain dan berdengki-dengkian, tidak jinak-menji- 
nakkan hati dan tidak bertolong-tolongan,: maka ketahuilah, bahwa 
mereka itu telah membeli kehidupan dunia dengan harganya akhirat. 

Maka mereka itu rugi. 
(i). Yang dimaksud dengan Amir ini, ialan: Al-Hajjaj. Menurut sejarah, memang 
Hajjaj ini seorang penguasa dari pihak kerajaan Bani Ummiyah, yang terkenal 


PA reg rp rr Bona politiknya (Peny.). 
(2). Yang dimaksud dengan orang itu di sini, ialah: Al-Hajjaj tadi. 


655 


Wahai Allah Tuhan kami! Kasihanilah kami dengan kasih-sa- 
yangMu, wahai yang Maha pengasih dari yang pengasih! 


PENJELASAN: apa yang shah dari kerajinan hamba bagi ibadah, 
disebabkan dilihat makhluk dan apa yang tidak shah. 


Ketahuilah, bahwa seseorang itu kadang-kadang bermalam 
bersama orang banyak pada suatu tempat. Lalu mereka itu bangun 
malam untuk shalat tahajjud. Atau bangun sebahagian mereka. Lalu 
: mereka itu mengerjakan shalat malam seluruhnya atau sebagiannya. 
Dan orang yang tersebut di atas tadi, adalah termasuk orang yang 
bangun malam di rumahnya, mendekati sesaat saja. Maka apabila ia 
melihat orang banyak, lalu bangkit kerajinannya, untuk menyesuaikan 
diri. Sehingga ia menambahkan di atas yang dibiasakannya. Atau ia 
- mengerjakan shalat, sedang dia tidak pernah membiasakan sekali-kali 
mengerjakan shalat malam (shalat tahajjud). 


Demikian pula, kadang-kadang ia berada pada suatu tempat, 
dimana orang tempat tersebut mengerjakan puasa. Maka membangkit- 
lah baginya kerajinan pada berpuasa. Dan jikalau mereka tidak ada, 
niscaya tidaklah membangkit kerajinan itu. 


Maka ini, kadang-kadang disangka orang bahwa itu ria. Dan 
yang wajib (yang perlu) ialah meninggalkan penyesuaian dengan, 
mereka itu. Dan tidaklah seperti yang demikian, secara mutlak. Akan 
tetapi ada penguraian. Karena setiap orang mukmin. itu gemar pada 
ibadah kepada Allah Ta'ala, pada bangun malam untuk shalat 
tahajjud dan puasa pada siang hari. Akan tetapi, kadang-kadang 
dihalangi oleh penghalang-penghalang, dicegah oleh kesibukan dan 
dikerasi oleh ketekunan pada hawa-nafsu. Atau ditarik oleh kelalaian. 
Maka kadang-kadang, adanya dilihat oleh orang lain itu menjadi 
sebab hilangnya kelalaian. Atau. tertolaknya penghalang-penghalang 
dan kesibukan pada sebahagian tempat. Lalu membangkitlah kera- 
jinan. 

Kadang-kadang orang itu di tempatnya sendiri. Lalu dipotong 
oleh beberapa sebab, daripada mengerjakan shalat tahajjud. Seperti: 
nyenyaknya tidur di atas tempat tidur yang empuk. Atau tetapnya 
bersenang-senang dengan isterinya. Atau bercakap-cakap bersama 
keluarga dan kaum kerabatnya. Atau sibuk dengan anak-anaknya. 
Atau membaca perhitungan bersama orang-orang yang berjual-beli 
dengan dia. 


Maka apabila ia berada pada tempat tinggal yang jauh, niscaya 
tertolaklah segala yang menyibukkan itu, yang melemahkan kege- 


656 


marannya dari kebajikan. Dan berhasillah sebab-sebab baginya, yang 
membangkitkan kepada kebajikan, seperti: dilihatnya mereka. Dan 
mereka itu sudah menghadapkan dirinya kepada Allah. dan berpaling 
daripada dunia. Maka ia melihat kepada mereka, Lalu ia berlomba- 
lomba dengan mereka. Dan sulitlah baginya, oich sebab mereka itu 
telah mendahuluinya dengan ketaatan kepada Allah. Maka tergeraklah 
pengajaknya karena agama, tidak karena ria. Atau kadang-kadang ia 
dipisahkan oleh tidur, karena tidak disenanginya tempat itu ataupun 
sebab yang lain. Maka ia memperoleh hilangnya tidur. Dan pada 
tempatnya sendiri, kadang-kadang ia dikerasi oleh. tidur. Dan 
kadang-kadang bertambah kepadanya, bahwa ia selalu pada tempat- 
nya sendiri. Dan dirinya tidak. membolehkan selalu dengan mengerja- 
kan shalat tahajjud. Dan dirinya itu membolehkan shalat tahajjud 
tersebut pada waktu yang sedikit saja. Maka adalah yang demikian 
itu, sebabnya kerajinan ini, serta tertolaknya penghalang-penghalang 
lainnya. 

Kadang-kadang sukar kepadanya berpuasa di tempatnya sendiri 
dan bersama dia makanan-makanan yang enak. Dan sulit ia bersabar 
dari makanan itu. Maka apabila ia berhajat kepada makanan tersebut, 
niscaya tidak sukar kepadanya. Lalu tergeraklah ajakan agama untuk 
berpuasa. Maka nafsu-syahwat yang ada itu adalah penghalang-peng- 
halang dan pendorong-pendorong yang mengalahkan penggerak 
agama. Apabila ia selamat daripadanya, niscaya kuatlah penggerak 
itu. 

Maka ini . dan sebab-sebab yang lain yang seumpama ini, 
dapatlah tergambar akan terjadi. Dan yang menjadi sebab padanya, 
ialah: dilihat manusia dan adanya dia bersama manusia itu. Dan setan 
serta yang demikian, kadang-kadang menghalangi dari amal. Dan 
mengatakan: '”'Jangan engkau melakukan amal! Sesungguhnya eng- 
kau itu adalah berbuat ria. Karena engkau tidak melakukan amal di 
rumah engkau sendiri. Dan jangan engkau tambahkan atas shalat 
engkau yang biasa!” 

Kadang-kadang ada kegemarannya itu pada menambahkan, 
karena dilihat mereka. Dan karena takut dari celaan mereka. Dan 
karena dikaitkan mereka, bahwa dia itu malas. Lebih-lebih lagi, 
apabila mereka itu menyangka, bahwa dia bangun malam untuk shalat 
tahajjud. Dan dirinya tidak membolehkan, bahwa dia jatuh darajat- 
nya (gengsinya) dari mata mereka. Lalu ia menghendaki memelihara 
kedudukannya. 


` Dan ketika itu, kadang-kadang setan mengatakan: ''Bershalat- . 
lah, sesungguhnya engkau itu orang yang ikhlas! Dan.engkau tidak 


A 


mengerjakan shalat, lantaran mereka. Akan tetapi karena Allah. Dan 
sesungguhnya engkau tidak mengerjakan shalat pada setiap malam, 
karena banyaknya penghalang-penghalang. Dan sesungguhnya yang 
mengajak engkau kepada shalat itu, adalah karena hilangnya 
penghalang-penghalang. Tidak karena dilihat oleh mereka”. 


Dan ini adalah hal yang meragukan, kecuali bagi orang-orang 
yang mempunyai bashirah (mata hati). 


Maka apabila diketahui, bahwa penggerak itu ria, lalu tiada 
sayogialah ia menambahkan, daripada yang dibiasakannya. Dan 
tidak, walau satu rakaat pun. Karena ia menjadi maksiat kepada 
Allah, dengan mencari pujian manusia, dengan ketaatan. kepada 
Allah. Dan jikalau kebangkitannya untuk menolak penghalang-peng- 
halang dan tergeraknya kegemaran dan perlombaan, disebabkan 
ibadah mereka, maka hendaklah ia menyesuaikan dengan mereka. 


Tanda yang demikiah, ialah mengemukakan kepada dirinya 
bahwa jikalau ja melihat mereka mengerjakan shalat, dari tempat 
yang kira-kira mereka tidak melihat dia. Akan tetapi dari balik tabir. 
Dan dia pada tempat itu sendiri. Adakah dirinya bermurah hati de- 
ngan shalat dan mereka itu tidak melihatnya? 


Jikalau dirinya bermurah hati dengan shalat itu, maka nendak- 
lah ia shalat! Maka sesungguhnya, ialah kebenaran. Dan jikalau ada 
yang demikian itu berat atas dirinya, jikalau ia jauh dari mata 
mereka, maka hendaklah ditinggaikannya shalat itu. Maka sesungguh- 
nya penggeraknya, ialah: ria. 

Begitu pula, kadang-kadang manusia itu datang pada hari 
Jum'at pada masjid jami’ (masjid yang dipakai untuk shalat Jum'at), 
dari rajinnya shalat, apa yang tidak didatangginya setiap hari. Dan 
mungkin ada yang demikian itu, karena suka pujian mereka. Dan 
mungkin ada kerajinannya itu, disebabkan kerajinan mereka. -Dan 
hilang kelalaiannya, disebabkan menghadapnya mereka kepada Allah 
Ta'ala. Kadang-kadang dengan yang demikian, tergeraklah penggerak 
agama dan dibarengi oleh tertariknya nafsu kepada kesukaan pujian. 

Maka manakala diketahuinya, bahwa yang mengeras pada 
hatinya, ialah kehendak agama, maka tiada sayogialah, ia meninggal- 
kan amal, dengan apa yang didapatinya, daripada kesnkaan pujian. 
Akan tetapi sayogialah, ditolaknya yang demikian itu atas dirinya 
dengan kebencian. Dan ia berbuat mengerjakan iabadah. 

Begitu pula, kadang-kadang suatu jama'ah (rombongan ibadah) 
itu menangis. Lalu ia melihat kepada mereka. Maka datanglah 


ASR 


tangisnya, karena takut kepada Allah Ta'ala, tidak karena ria. Dan 
jikalau ia mendengar perkataan itu sendirian, niscaya dia tidak 
menangis. Akan tetapi, tangisan manusia membekas pada melunakkan 
hatinya. 


Kadang-kadang tidak datang tangisnya. Lalu ia turut menangis, 
sekali karena ria dan pada lain kali, serta kebenaran. Karena ia takut 
atas dirinya, akan kekesatan hati, ketika mereka itu menangis dan dia 
tidak keluar air matanya. Lalu ia turut menangis, dengan paksaan. 
Dan itu adalah terpuji. 


Dan tanda kebenaran padanya, ialah, bahwa ia kemukakan 
kepada dirinya, bahwa jikalau ia mendengar tangisan mereka, dari 
tempat yang kira-kira mereka tiada melihatnya, maka adakah ia takut 
atas dirinya, akan kekesatan hati, lalu ia membuat dirinya menangis 
atau tidak?. 


Maka jikalau ia tidak mendapati yang demikian, ketika 
diumpamakan tersembunyi dari mata mereka, maka sesungguhnya 
takutnya itu, adalah dari dikatakan, bahwa dia itu kesat hati. Maka 
sayogialah, ia meninggalkan membuat tangisan itu. 


Lukman a.s. mengatakan kepada puteranya: ” Janganlah engkau 
memperlihatkan kepada manusia, bahwa engkau takut kepada Allah, 
supaya mereka memuliakan engkau! Dan hatimu itu zalim”. 


“Begitu pula memekik, menarik nafas dan mengerang (mengata- 
kan aduh dan sebagainya) ketika mendengar pembacaan Al-Our'an 
atau dzikir atau pada sebahagian keadaan yang berlaku. Sekali ada 
yang demikian itu dari kebenaran, kesedihan, ketakutan, penyesalan 
dan keluhan. Dan kali yang lain, ada yang demikian itu, karena 
dilihatnya kesedihan orang lain dan kekesatan hatinya. Lalu ia 
memberatkan dirinya (memaksakan dirinya) untuk menarik nafas dan 
mengeluh. Dan ia turut bersedih. f 

Yang demikian itu terpuji. Kadang-kadang dibarengi oleh 
kegemaran pada yang demikian, untuk menunjukkan bahwa dia itu 
banyak kesedihan. Supaya ia dikenal orang dengan yang demikian. 

Jikalau semata-mata itu mengajaknya, maka itu ria namanya, 
walaupun pengajak itu dibaringi dengan pengajak kesedihan. 

Jikalu ajakan itu ditolaknya, tidak diterimanya dan tidak 
disukainya, niscaya selamatlah tangisannya dan turutnya dalam 
tangisan itu. Dan jikalau diterimanya yang demikian dan ia cenderung 
kepadanya dengan hatinya, niscaya. binasalah pahalanya. Lenyaplah 
usahanya. Dan ia mendatangi bagi:kemarahan Allah Ta'ala. 


659 


Dan kadang-kadang asa! keluhan itu dari kesedihan. Akan 
tetapi, dipanjangkannya dan ditambahkannya pada meninggikan 
suara. Maka tambahan itu adalah ria. Dan itu terlarang. Karena 
tambahan itu pada hukum permulaannya, adalah karena semata-mata 
ria 


Kadang-kadang berkobar dari ketakutan itu, apa yang tiada 
dikuasai oleh hamba itu akan dirinya. Akan tetapi didahului oleh 
gurisan ria. Lalu diterimanya. Maka gurisan ria itu mengajak kepada 
tambahan penyedihan suara. Atau meninggikan suara. Atau menjaga 
terus air mata mengalir pada muka. Sehingga air mata itu dilihat 
orang, sesudah turunnya, karena takut kepada Ailah. Akan tetapi 
dipelihara bekasnya pada muka, untuk karena ria. 


Begitu pula, kadang-kadang ia mendengar dzikir. Lalu lemah 
kekuatannya dari ketakutan. Lalu ia jatuh. Kemudian, ia malu untuk 
dikatakan, bahwa dia jatuh dari bukan hilangnya akal dan keadaan 
yang berat bagi dirinya. Lalu ia menjerit dan memperlihatkan dirinya 
sedih, secara paksaan. Supaya ia memperlihatkan, bahwa ia jatuh 
karena pingsan. 


Sesungguhnya adalah permulaan jatuh itu dari kebenaran. Dan 
kadang-kadang hilang akalnya, lalu ia jatuh. Akan tetapi, ia segera 
sembuh..Lalu dirinya gundah, bahwa dikatakan: keadaannya itu tidak 
tetap. Sesungguhnya, keadaannya itu seperti petir yang menyambar. 
Lalu ia berkekalan memekik dan menari, supaya dilihat keterusan 
keadaannya yang demikian. 


Begitu pula kadang-kadang ia sembuh, sesudah lemah. Akan 
tetapi, kelemahannya hilang dengan segera. Lalu ia gundah, bahwa 
dikatakan: pingsannya itu tidak benar. Kalau benar, tentu lemahnya 
itu berjalan terus. Lalu ia meneruskan melahirkan kelemahan dan 
pengeluhan. Maka ia bersandar pada orang lain, supaya dilihat orang, 
bahwa dia lemah daripada berdiri. Dan ia membuat terhoyong pada 
berjalan dan mendekatkan langkah kakinya, untuk melahirkan, bahwa 
dia itu lemah daripada berjalan cepat. 


Maka ini semua, adalah tipu-daya setan dan tikaman nafsu. Dan 
apabila sudah berbahaya, maka obatnya, ialah dia harus ingat. 
bahwa jikalau manusia mengetahui akan nifaq (kemunafikan)nya pada 
batiniyahnya dan mereka melihat kepada diamirnya (hati kecilnya), 
.niscaya manusia itu akan mengutuknya. Dan sesungguhnya Allah 
Ta'ala melihat kepada diamirnya. Dan Dia lebih lagi mengutuknya. 
Sebagaimana diriwayatkan dari Dzin Nun r.a., bahwa Dzin-Nun itu 
bangun berdiri dan memekik. Lalu bangun berdiri bersama dia 


660 


seorang syaikh lain, dimana Dzin-Nun melihat padanya tanda . 
pemaksaan diri. Lalu Dzin-Nun mengatakan: Hai syaikh, yang melihat 
engkau ketika engkau bangun berdiri!” 


Lalu syaikh itu duduk. 


Semua itu termasuk amal perbuatan orang-orang munafik. Dan 
tersebut pada hadits: 


Ly au >? 22 ht 
II E MEA saia A Li ldg 
(Ta-‘awwadzuu bil-laahi min Maa 
Artinya: | | 
”Berlindunglah dengan Allah dari khusyuknya kemunafikan !”. (1). 


Sesungguhnya khusyuk kemunafikan itu, ialah: khusyuknya 
semua anggota badan, sedang hati tidak khusyuk. 


Dan termasuk di antara yang demikian itu: memohonkan ampun 
(istighfar) dan berlindung (isti'adzah) dengan Allah dari azab. dan 
marahNya. | 

Yang demikian itu, kadang-kadang adanya karena gurisan 
ketakutan, teringat dosa dan penyesalan atas dosa. Dan kadang-ka- 
dang, karena berbuat ria. 

` Maka ini adalah gurisan-gurisan yang datang kepada hati, yang 
berlawanan, yang bersamaan, yang berdekatan antara satu dengan 
lainnya. Yaitu: serta berdekatan satu sama lainnya, adalah terdapat 
keserupaan. Maka intiplah hatimu, pada tiap-tiap yang terguris bagi 
kamu! Perhatikanlah, apa dia itu dan dari mana dia itu! Maka 
jikalau dia itu, karena Allah, maka teruskanlah! Dan jagalah serta 
yang demikian, bahwa ada yang tersembunyi kepada engkau, sesuatu 
dari ria yang dia itu, seperti: merangkulnya semut! Dan hendaklah 
engkau di atas ketakutan dari ibadah engkau, adakah ibadah itu 
diterima atau tidak? Karena takutnya engkau diatas ke-ikhlas-an 
padanya. Dan jagalah bahwa selalu membaru bagi engkau, gurisan 
kecenderungan kepada pujian mereka, sesudah masuk pada amal 
dengan ikhlas! Maka sesungguhnya yang demikian itu, termasuk yang 
banyak sekali. 

Apabila terguris bagi engkau, maka bertafakurlah, pada dilihat 
oleh Allah atas engkau dan kutukanNya kepada engkau! Dan 


(1). Dirawikan Al-Baihaqi dari Abubakar Ash-Shiddik. Hadits ini dipandang dia'if oleh 
Ahmad dan Ibnu Mu-'in. 


661. 


ingatlah, apa yang dikatakan oleh salah seorang dari tiga orang, yang 

. bermusuhan dengan Ayyub a.s., ketika ia mengatakan: Hai Ayyub! 
Apakah engkau tidak tahu, bahwa hamba itu disesatkan oleh 
ke-lerus-terangnya (“alaniyah)nya, dimana ia menipu dirinya sendiri 
dan dibalasi dengan kerahasiaan (sarirah)nya”. Dan doa setengah 
mereka: ''Aku berlindung dengan ENGKAU, bahwa dilihat oleh 
manusia, bahwa aku takut kepada ENGKAU dan. ENGKAU 
mengutuk aku”. 


Dan adalah di antara do'a Ali bin Al-Husain r.a., yaitu: ” Wahai 
Allah "Tuhanku! Sesungguhnya aku berlindung dengan ENGKAU, 
bahwa ENGKAU baguskan pada kilatan mata, akan “alaniyahku. Dan 
ENGKAU kejikan bagi ENGKAU, pada apa yang aku sembunyikan 
akan sarirah, yang memelihara kepada dilihat manusia dari diriku. 
Dan menyia-nyiakan bagi apa yang ENGKAU melihatnya daripadaku. 
Aku lahirkan kepada manusia, yang terbaik urusanku. Dan aku 
membawa kepada ENGKAU dengan amalku yang terjahat. Karena 
mendekatkan diri kepada manusia dengan kebaikan-kebaikanku. Dan 
lari daripada mereka, kepada ENGKAU dengan keburukan-keburu- 
kanku. Maka turunlah kepadaku kutukan ENGKAU. Dan haruslah 
atasku, kemarahan ENGKAU. Lindungilah aku daripada. yang 
demikian, wahai Tuhan seru sekalian alam!” 


Salah seorang dari orang yang tiga itu yang datang kepada Ayyub 
a.s., mengatakan: "Hai Ayyub! Apakah engkau tidak tahu, bahwa 
mereka memelihara 'alaniyahnya dan menyia-nyiakan sarirahnya, 
ketika meminta hajatnya kepada Tuhan Yang Maha pengasih? Muka 
mereka itu hitam”. 


Maka inilah kesimpulan bahaya ria! Maka hendaklah hamba itu 
mengintip hatinya, supaya mengetahui bahaya-bahaya itu. Pada hadits 
ada tersebut: ''Bahwa ria hati itu mempunyai tujuhpuluh pintu”. (1). 

Dan engkau telah mengetahui, bahwa sebahagiannya itu lebih 
tersembunyi dari sebahagian yang lain. Sehingga sebahagiannya itu, 
seperti: merangkaknya semut. Dan bagaimana dapat diketahui apa 
yang lebih tersembunyi daripada merangkaknya semut, selain dengan 
bersangatan mencari dan- mengintip. Mudah-mudahan dapat mengeta- 
huinya sesudah memberikan tenaga. Maka bagaimana diharap dapat 
mengetahuinya, tanpa mencari bagi hati dan ujian bagi diri dan 
pemeriksaan. dari pada tipuannya. 

Kita bermohon kepada Allah Ta'ala, akan sehat-afiat dengan 
nikmat, kurnia dan kebaikanNya: 

(1). Dirawikan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. 


662 


PENJELASAN: apa yang sayogianya bagi murid untuk mengharus- 
kan dirinya sebelum amal, sesudah amal dan dalam amal. 


Ketahuilah, bahwa yang lebih utama, dari apa yang diharuskan 
oleh murid akan hatinya, pada semua waktunya, ialah: merasa cukup 
(gana ah), dengan diketahui oleh Allah (ilmu Allah), pada semua 
ta'atnya. Dan tiada yang merasa gana'ah dengan ilmu Allah, selain 
orang yang tiada takut, selain Allah. Dan tiada mengharap, selain 
Allah. 

Adapun orang yang takut kepada selain Allah dan menaruh 
harapan kepada selain Allah, niscaya ia ingin dilihat orang kepada 
kebagusan keadaannya. Maka kalau ia berada pada tingkat ini, maka 
hendaklah ia mengharuskan hatinya, membenci yang demikian dari 
pihak akal dan iman. Karena padanya, bahaya yang mendatangkan 
kutukan. Dan hendaklah ia mengintip dirinya ketika ta'at yang besar, 
lagi yang sukar, yang tiada mampu orang lain kepada keta'atan. itu. 
Sesungguhnya nafsu ketika itu, hampirlah mendidih, karena mengha- 
rapkan kepada tersiar (terkenal). Nafsu itu mengatakan: "Seperti 
amal yang besar ini atau takut yang besar ini atau tangis yang besar 
ini, jikalau diketahui oleh makhluk, dari engkau, niscaya mereka 
sujud kepada engkau. Tiada dari makhluk, orang yang sanggup 
seperti itu. Maka bagaimana engkau rela (setuju) dengan menyem- 
bunyikannya? Lalu manusia tidak mengetahui tempat engkau, mereka 
mengingkari kedudukan engkau dan mereka tidak membolehkan 
mengikuti engkau”. 


Maka pada keadaan yang seperti ini, sayogialah ia menetapkan 
tapak kakinya. Dan mengingati pada membanding besar amalnya, 
dengan kebesaran Raja akhirat, nikmat sorga, berkekalannya selama- 
lamanya. Besar kemarahan Allah dan kutukanNya atas orang, yang 
mencari dengan keta'atannya, akan pahala dari hamba-hambaNya. Ia 
tahu, bahwa melahirkan amal itu kepada yang lain dari Allah Ta'ala, 
adalah menjadi kesukaanya, jatuh daripada Allah dan membinasakan 
amal besar. Maka ia mengatakan: "Bagaimanakah aku mengikutkan 
seperti amal ini, dengan pujian makhluk, padahal makhluk itu lemah, 
tiada sanggup memberikan rezeki kepadaku dan tidak sanggup 
menentukan ajal?” 

Maka ia mengharuskan yang demikian, akan hatinya. Dan tiada 
sayogialah, ia berputus asa daripada yang demikian. Lalu ia 
mengatakan, "Sesungguhnya yang mampu kepada ke-ikhlas-an, 


hanyalah orang-orang yang kuat. Adapun orang-orang yang mencam- 
pur-adukkan, maka tiadalah demikian dari keadaan mereka”? 


663 


Lalu ia meninggalkan mujahadah pada ke-ikhlas-an. Karena 
Orang yang mencampur-adukkan itu, lebih memerlukan kepada yang 
demikian, daripada orang yang tagwa. Karena orang yang tagwa, 
jikalau rusak amal nafilahnya (amal sunatnya), niscaya masih ada 
amal fardlunya, dalam keadaan lengkap dan sempurna. Dan orang 
yang mencampur-adukkan itu, tiada terlepas amal fardlunya daripada 
kekurangan. Dan memerlukan kepada penambalan dengan amal 
nafilah (amal sunat). Maka jikalau tidak selamat, niscaya jadilah dia 
itu diambil dengan amal fardlu dan ia binasa. Maka orang yang 
mencampur-adukkan kepada keikhlasan itu, lebih lagi memerlukan. 


Dirawikan oleh Tamim Ad-Dari, dari Nabi s.a.w., bahwa Nabi 
s.a.w. bersabda: 


2 2 r, AAE AA y PDA 
A23 a G KASI P si ERE ER EA 
nm 
AC KAYAK er: Sao Pr .. 
PRAY Kk . as A | 
Pena Sr A $ b B 


GAM An ILE "INA. 525 
MAN E ON KA Ap y 
kai r A Ar 


(Yuhaasabul-“abdu yaumal-giyaamati, fa-in nagasha fardluhu giilan 
dhuruu, hal-lahu min tathaw-wu-'in, fa-in kaana lahu tathaw-wu-un, 
ukmila bihi far-dluhu, wa in lam yakun lahu tathaw-wu-'un, ukhidza 
bi-thara-faihi, fa-ulgi-ya fin-naar). 

Artinya: 

“Hamba itu akan diadakan perhitungan (hisab) amalnya pada hari 
kiamat. Maka jikalau kurang amal fardlunya, niscaya dikatakan: 
Lihatlah, adakah ia mempunyai amal sunat? Jikalau ada ia 
mempunyai amal sunat, niscaya disempurnakan dengan amal sunat 
itu, amal fardlunya. Dan jikalau ia tiada mempunyai amal sunat, 
niscaya ia diambilkan dengan kedua bahagian badannya. Lalu 
dilemparkan dalam neraka” (1). 

Maka orang yang mencampur-adukkan itu, datang pada hari 
kiamat dan amal fardlunya kurang. Dan ia mempunyai banyak dosa. 
Maka usahanya, ialah pada menambalkan amal fardlu dan menutup- 
Kan perbuatan-perbuatan buruk. Dan tidak mungkin yang demikian. 
selain dengan ikhlasnya amal-amal nafilah. 

(1). Dirawikan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Tamim Ad-Dari. 


1664 


Adapun orang yang tagwa, maka usahanya, ialah: pada 
menambahkan derajat (tingkat). Jikalau amal sunatnya binasa, maka 
tinggal dari kebaikan-kebaikannya, apa yang kuat di atas perbuatan- 
perbuatan jahat. Maka ia masuk ke sorga. 


Jadi, sayogialah ia mengharuskan hatinya, takut dilihat oleh 
selain Allah kepadanya. Supaya sah amal nafilahnya. Kemudian, ia 
mengharuskan hatinya yang demikian, sesudah selesai dari amal. 
Sehingga ia tidak melahirkan dan memperkatakan akan amalnya. 


Apabila ia berbuat semua yang demikian, maka sayogialah 
bahwa dia itu takut dari amalnya, takut bahwa amalnya dimasuki ria, 
yang tersembunyi, selama ia tidak mengetahuinya. Maka adalah ia 
ragu, tentang diterima dan ditolak amalnya, yang ja-iz (yang boleh 
saja), bahwa Allah menentukan kepadanya dari. niatnya yang 
tersembunyi, akan apa yang dikutukNya dan apa yang ditolakNya, 
disebabkan niat yang tersembunyi itu. Dan adalah keraguan dan 
ketakutan itu, pada waktu berlangsungnya amal dan sesudahnya amal. 
Tidak pada permulaan pelaksanaan amal. Akan tetapi, sayogianya ia 
meyakini. pada permulaan amalnya, bahwa dia ikhlas. Ia tiada 
menghendaki dengan amalnya, selain Allah. Sehingga sahlah amalnya. 


Apabila ia sudah masuk pada amal dan telah berlalu sejenak, yang 
mungkin lalai dan lupa pada masa yang sejenak itu, niscaya adalah 
takutnya dari lalai, dari campuran yang tersembunyi, yang membina- 
sakan amalnya, dari ria atau 'ujub (mengherani diri) itu, lebih utama. 
Akan tetapi, adalah harapannya itu lebih keras daripada takutnya. 
Karena ia berkeyakinan, bahwa ia telah masuk pada amal dengan 
ikhlas. Dan ia ragu, tentang: adakah ia telah merusakkan amalnya 
dengan ria, lalu adalah harapan diterima itu, lebih banyak. Dan 
dengan demikian, besarlah kelazatannya pada munajah (berbicara 
langsung dengan Allah) dan ta'at. 


Maka ikhlas itu yakin dan ria itu ragu. Dan takutnya bagi ragu 
itu patut untuk menutupkan gurisan ria, jikalau ria itu sudah 
terdahulu. Dan ia lalai daripadanya. Dan orang yang mendekatkan 
diri kepada Allah, dengan usaha pada memenuhi segala keperluan 
manusia dan menggunakan ilmu itu, sayogialah bahwa ia meng- 
haruskan dirinya mengharap pahala atas masuknya kegembiraan pada 
hati orang, yang telah ditunaikannya hajat keperluan orang itu saja. 
Dan harapan pahala kepada amal orang yang belajar dengan ilmunya 
saja, tanpa terima kasih (syukur), balasan, pujian dan sanjungan 
daripada yang belajar dan yang. memperoleh nikmat. Maka yang 
demikian itu membinasakan pahala. 


665. 


Maka manakala ia mengharap dari murid (yang belajar) akan 
pertolongan pada pekerjaan dan pelayanan atau menemaninya pada 
perjalanan di jalan, supaya menjadi banyak dengan pengikutannya 
atau pulang-pergi daripadanya pada keperluan, maka sesungguhnya ia 
telah mengambil pahalanya. Maka tiada pahala baginya yang lain. 


Ya, jikalau ia tidak mengharap dan tidak bermaksud, selain 
pahala atas amalnya dengan ilmunya, sesungguhnya adalah baginya 
seperti pahalanya. Bahkan, ia dilayani oleh murid dengan dirinya 
sendiri, lalu ia menerima layanan itu, maka kita berharap, bahwa 
tiada yang demikian itu, membinasakan pahalanya, apabila ia tidak 
menantikan dan tiada menghendakinya dari murid itu. Dan ia tidak 
merasa jauh dari murid tersebut, jikalau murid itu memutuskan 
hubungan dengan dia. 


Dan bersama ini, sesungguhnya ada ulama yang menjaga diri 
dari ini. Sehingga setengah mereka iatuh dalam sumur. Lalu datang se- 
rombongan orang, mengulurkan tali, untuk mengangkatnya ke atas. 
Maka ia bersumpah kepada mereka, bahwa ia tidak menjumpai 
bersama mereka, orang yang membaca kepadanya sesuatu ayat dari 
Al-Qur'an. Atau ia mendengar dari orang itu suatu hadits. Karena 
takut binasa pahalanya. 


Syagig- Al-Balkhi mengatakan: ”Aku menghadiahkan kepada 
Sufyan Ats-Tsauri sehelai kain. Lalu dikembalikannya kepadaku. 
Maka aku mengatakan kepadanya: ”Hai Abu Abdillah! (1). Tidaklah 
aku ini termasuk orang yang mendengar hadits, sehingga engkau 
kembalikan kain itu kepadaku?”. 


Sufyan Ats-Tsauri menjawab: "Aku tahu yang demikian. Akan 
tetapi saudara engkau mendengar daripadaku hadits. Maka aku takut, 
bahwa lembut hatiku bagi saudara engkau itu, lebih banyak daripada 
lembutnya bagi orang lain”. 


Seo rang laki-laki datang kepada Sufyan, dengan membawa 
uang satu badrah (sepuluh ribu dirham) atau dua badrah (dua puluh 
ribu dirham) (2). Dan bapak laki-laki tadi adalah teman Sufyan. Dan 
Sufyan datang kepada bapak laki-laki itu banyak kali. Maka laki-laki 
tersebut mengatakan kepada Sufyan: Hai Abu Abdillah! Ada 
sesuatu untuk diri engkau dari bapakku”. 


Maka Sufyan menjawab: "Kiranya Allah mencurahkan rahmat 
kepada bapakmu! Yang sudah, sudahlah”. 


(1). Abu Abdillah adalah panggilan kepada Sofyan (Peny.). 
(2). Perawinya ragu antara sepuluh ribu dengan dua puluh ribu (Peny.). 


Dan Sufyan memuji ayah laki-laki tersebut. 


Lalu laki-laki itu menjawab: Hai Abu Abdillah! Sesungguhnya 
engkau tahu, bagaimana jadinya harta ini kepadaku. Maka aku sangat 
suka, bahwa engkau ambil harta inii Engkau memperoleh pertolongan 
dengan harta ini kepada keluarga engkau”. 


Kata laki-laki itu: lalu Sufyan menerima uang tersebut. Laki-laki 
tersebut mengatakan, bahwa tatkala ia keluar, lalu Sufyan me- 
ngatakan kepada anaknya: “Hai Mubarak! Hubungilah laki-laki 
itul’. Maka dikembalikannya lagi harta itu kepadaku. Lalu anak itu 
kembali”. Lalu laki-laki tersebut mengatakan: "Aku sangat suka 
untuk engkau ambil harta engkau”. 


Maka senantiasalah yang demikian, sehingga harta tersebut 
dikembalikan kepada laki-laki itu. Seakan-akan persaudaraannya 
dengan bapak laki-laki itu, adalah pada jalan Allah Ta'ala. Maka ia 
tidak suka mengambil harta itu. 


Anak Sufyan itu mengatakan: "Maka tatkala laki-laki itu telah 
keluar, aku tiada menguasai diriku untuk datang kepadanya. Maka 
aku katakan: "'Celaka engkau! Barang apakah kiranya, hatimu ini 
batu? Hitunglah, bahwa engkau tiada mempunyai keluarga. Apakah 
engkau tiada kasihan kepadaku? Apakah engkau tiada kasihan kepada 
saudara-saudara engkau? Apakah engkau tiada kasihan kepada 
keluarga engkau? 


Maka aku banyakkan perkataan kepadanya. Lalu ia mengatakan 
kepadaku: ''Hai Mubarak! Engkau makaniah haria itu dengan 
mengenyangkan dan memuaskan! Dan aku minta, tak usahlah harta 
itu bagiku”. 


“ Jadi, wajiblah bagi orang berilmu (orang alim), mengharuskan 
hatinya mencari pahala daripada Allah, pada menunjukkan manusia 
saja. Dan wajib atas orang yang belajar, bahwa mengharuskan 
hatinya memuji Allah, mencari pahala daripada Allah dan mem- 
peroleh kedudukan pada sisi Allah. Tidak pada sisi yang mengajar 
(guru) dan pada sisi makhluk. 


Kadang-kadang ia menyangka, bahwa ia boleh berbuat ria 
dengan ta'atnya. Supaya ia memperoleh pada sisi guru suatu tingkat. 
Lalu ia belajar pada guru itu. Dan itu salah. Karena kehendaknya 
dengan ta'atnya itu, bukan Allah, adalah kerugian pada waktu itu. 
juga. Dan ilmu itu, kadang-kadang memberi faedah. Dan kadang- 
kadang tidak memberi faedah. Dan bagaimana ia merugi pada waktu 
itu juga, akan amal yang sekarang, atas persangkaan ilmu? Dan yang 


667 


demikian itu tidak boleh. Dan sayogialah ia belajar karena Allah dan 
beribadah karena Allah. Dan melayani guru karena Allah. Tidak 
supaya ada baginya kedudukan pada hati gurunya, jikalau ia 
bermaksud bahwa belajarnya itu suatu keta'atan. Maka sesungguhnya 
hamba-hamba itu disuruh untuk tidak menyembah, selain Allah. Dan 
tidak menghendaki dengan ta'atnya, selain Allah. 


Begitu pula orang yang melayani dua ibu-bapaknya. Tiada 
sayogialah ia melayani keduanya, karena mencari kedudukan di sisi 
keduanya. Kecuali, dari segi bahwa kerelaan Allah itu, pada kerelaan 
kedua ibu-bapa. Dan tidak boleh ia berbuat ria, dengan keta'atanya 
itu, untuk memperoleh kedudukan pada kedua ibu-bapaknya. Maka 

-sesungguhnya yang demikian itu, suatu maksiat pada waktu itu juga. 


Dan akan dibukakan oleh Allah dari hal rianya. Dan jatuh 
kedudukannya dari hati ibu-bapaknya juga. 


Adapun orang zuhud, yang mengasingkan diri dari manusia, 
maka sayogialah ia mengharuskan hatinya mengingati Allah (dzikru'- 
ilah) dan merasa cukup (ganaah) dengan ilmunya. Dan tiada terguris 
pada hatinya, bahwa manusia mengetahui zuhudnya dan diagungkan 
mereka tempatnya. Maka sesungguhnya yang demikian itu, menanam- 
kan ria dalam dadanya. Sehingga mudahlah kepadanya ibadah dalam 
khilwahnya (kesunyiannya). Dan sesungguhnya tenangnya, adalah 
karena diketahui manusia dengan pengasingannya dan pengagungan 
mereka bagi tempatnya. Dan ia tidak tahu, bahwa yang demikian itu 
meringankan bagi amalnya. 


Ibrahim bin Adham r.a. mengatakan: *”Aku mempelajari 
ma'rifah (mengenal Allah) dari seorang tahib (pendeta), yang 
namanya dikatakan: Sam'an. Aku datang kepadanya, dalam biara- 
nya. Aku menanyakan: ”'Hai Sam 'an! Semenjak kapan engkau 
dalam biara engkau?”. 


Sam'an menjawab: ''Semenjak tujuhpuluh tahun”. 
Lalu aku tanyakan lagi: ” Apakah makanan engkau?”. 


Ia menjawab: Hai Hunaifi (1): Apakah yang mengajak engkau 
kepada pertanyaan ini?”. 


Aku menjawab: ” Aku ingin mengetahuinya”. 


Sam'an itu menjawab: ”Pada setiap malam, satu biji kacang 
putih”. 


(1). Panggilan kepada Ibrahim bin Adham (Peny.). 


668 


Aku bertanya lagi: ” Apakah yang menggerakkan dari hati 
engkau, sehingga mencukupkan bagi engkau satu biji kacang putih 
itu?”. 

Ia menjawab: Engkau lihat biara yang dihadapan engkau?. 

Aku menjawab: ”Ya!”. 

Lalu ja mengatakan: "Sesungguhnya mereka datang kepadaku 
pada setiap tahun, sehari. Lalu mereka menghiasi biaraku. Mereka 
mengelilingi di kelilingnya. Dan mereka membesarkan aku. Maka 
setiap kali, terasa berat diriku daripada ibadah niscaya diperingatkan 
diriku itu oleh kemuliaan sa'at itu. Maka aku pikul kesungguhan 
setahun untuk kemuliaan sesa'at. Maka pikullah, hai Hunaifi, 
kesungguhan sesa'at bagi kemuliaan abadi!”. 

Maka mentaplah ma'rifah itu pada hatiku. 


Sam'an lalu menanyakan: “Cukuplah yang demikian bagimu 
atau aku tambahkan lagi?”. 

Aku menjawab: "'Ya, tambahkan !”. 

la menjawab: "'Turunlah dari biara!” 

Lalu aku turun. Maka diberikannya kepadaku-sebuah tabung, 
yang di dalamnya. ada duapuluh biji kacang putih. Lalu ia 
mengatakan kepadaku: "Masuklah ke biara itu! Maka mereka akan 
melihat apa yang aku berikan kepada engkau”. 

Maka tatkala aku masuk ke biara itu, lalu berkumpullah 
orang-orang Nasrani kepadaku, seraya bertanya: ?'Hai Hunaifi! 
Apakah yang diberikan oleh guru itu kepada kamu ?”. 

Aku menjawab: ”'Dari makanannya”. 

Mereka lalu menanyakan: ” Apakah yang akan engkau perbuat 


dengan makanan itu? Dan kami lebih berhak dengan makanan 
tersebut”. 


Kemudian, mereka menyambung pertanyaannya: Tentukan 
harganya, berapa?. ` 

Aku menjawab: ” Duapuluh dinar!” 

Lalu mereka memberikan kepadaku duapuluh dinar. Maka aku 
kembali kepada pendeta itu. Lalu ia mengatakan: ?'Hai Hunaifi! 
Apakah yang engkau perbuat Xo- 

Aku menjawab: “Belah aku jual kepada mereka”. 

Pendeta itu lalu menanyakan: ”'Berapa?”. 

Aku menjawab: ' Dengan duapuluh dinar”. 


669 


Pendeta itu berkata: "Engkau salah. Jikalau engkau tawarkan 
kepada mereka dengan duapuluh ribu dinar, niscaya mereka berikan 
kepada engkau. Ini adalah kemuliaan orang yang tiada engkau 
sembah. Maka perhatikanlah, bagaimana adanya kemuliaan yang 
engkau sembah? Hai Hunaifi! Menghadaplah kepada Tuhan engkau 
dan tinggalkanlah kepergian dan kedatangan !””. 


Maksudnya, bahwa perasaan diri kemuliaan keagungan dalam 
hati itu, adalah penggerak dalam kesunyian (khilwah). Kadang-kadang 
hamba itu tiada merasakannya. Maka sayogialah ia mengharuskan 
dirinya menjaga daripadanya. Dan tanda keselamatannya, ialah: 
bahwa makhluk dan hewan padanya itu adalah pada satu tingkat 
(tiada berbeda). Maka jikalau mereka berobah dari kepercayaan 
mereka kepadanya, niscaya ia tidak gelisah dan tidak sempit (lemah) 
tenaganya, selain kebencian yang sedikit. Jikalau didapatinya pada 
hatinya, maka dikembalikannya pada waktu itu juga, dengan akal dan 
imannya. Maka sesungguhnya jikalau. ia ada dalam ibadah dan 
manusia semua melihat kepadanya, niscaya tidaklah menambahkan 
yang demikian itu akan khusyu'nya. Dan tidak akan masuk 
kegembiraan kepadanya, disebabkan dilihat mereka. Kalau masuk 
sedikit kegembiraan, maka itu dalil kelemahannya. Akan tetapi, 
apabila ia sanggup menolaknya dengan kebencian akal dan iman dan 
ia bersegera kepada yang demikian dan ia tidak menerima kegembi- 
raan itu dengan kecenderungan hati kepadanya, maka diharapkan 
“bahwa tiada sia-sia usahanya. Selain bahwa ia menambahkan ketika 
dilihat mereka, akan ke-khusyu'-an dan kekecutan hati. Supaya mereka 
tidak bersuka-cita kepadanya. 


Maka yang demikian itu tiada mengapa. Akan tetapi padanya 
ada tipudaya. Karena diri itu, kadang-kadang nafsu-syahwatnya yang 
tersembunyi, melahirkan khusyu' dan membuat alasan dengan mencari 
kekecutan hati. Maka ia menuntut dirinya pada dakwaannya, akan 
maksud kekecutan hati, dengan kepercayaan yang tebal kepada Allah. 
Dan dia itu, jikalau diketahuinya, bahwa kekecutan hati mereka 
daripadanya, sesungguhnya berhasil, dengan ia lari cepat atau ia 
tertawa banyak atau ia makan banyak. Maka dirinya membolehkan 
dengan yang demikian. Apabila dirinya tidak membolehkan dengan 
yang demikian dan membolehkan dengan ibadah, maka menye- 
rupailah bahwa kehendaknya, adalah kedudukan pada mereka. Dan 

' tiada terlepas dari yang demikian, selain orang yang menertapkan 
dalam hatinya, bahwa tidak ada seseorangpun pada wujud, selain 
Allah. Lalu ia mengerjakan amal, sebagai amal orang, yang jikalau ia 
berada sendirian di permukaan bumi, niscaya ia akan meng-amal-kan- 


670 


nya. Maka hatinya tiada berpaling kepada makhluk, selain gurisan-gu- 
risan lemah yang tidak sukar baginya menghilangkannya. 

Apabila ada seperti yang demikian, niscaya ia tidak berobah 
dengan dilihat makhluk. Dan diantara tanda kebenaran padanya, 
jalah: bahwa, jikalau ja mempunyai dua orang teman, yang. seorang 
kaya dan yang seorang lagi miskin. Maka ia tidak mendapati pada 
dirinya, ketika datang teman yang kaya itu, bertambahnya keguncang- 
an pada dirinya dan tiada pemuliaan. Kecuali, apabila ada pada teman 
yang kaya itu, kelebihan ilmu atau kelebihan wara'. Maka adalah ia 
memuliakannya, disebabkan sifatnya yang demikian. Tidak disebab- 
kan karena kaya. 

Orang yang kesenangannya lebih banyak pada menyaksikan 
orang-orang kaya, maka dia itu adalah orang yang berbuat ria atau 
orang yang rakus. Dan jikalau tidak, maka perhatiannya kepada 
orang-orang miskin itu, akan menambahkan kegemaran kepada 
akhirat. Dan menyukakan kepada hatinya ketenteraman. Dan perha- 
tian kepada orang-orang kaya itu adalah sebaliknya. Maka bagaima- 
nakah ia merasa senang dengan melihat kepada orang kaya itu, lebih 
banyak daripada kesenangannya kepada orang miskin? 


Diceriterakan, bahwa ada orang tiada melihat orang-orang kaya 
pada majlis, yang lebih hina, dari majlis Sufyan Ats-Tsauri, dimana 
majlis itu mendudukkan orang-orang kaya di belakang shaf (baris). 
Dan mendudukkan orang-orang miskin di shaf yang di muka. 
Sehingga mereka itu berangan-angan kiranya, menjadi orang-orang 
miskin pada majlis Sufyan Ats-Tsauri. 

Ya, bagi engkau dapat menambahkan pemuliaan kepada orang 
kaya, apabila orang kaya tersebut keluarga terdekat kepada engkau. 
Atau ada di antara engkau dan dia, suatu hak atau teman dahulu. 
Akan tetapi, kira-kira ada yang demikian, jikalau terdapat hubungan 
yang demikian pada yang miskin, niscaya engkau tidak mendahulukan 
sekali-kali yang kaya daripada yang miskin pada pemuliaan dan 
penghormatan. Maka sesungguhnya orang miskin itu lebih mulia pada 
Allah daripada orang kaya. Maka engkau mengutamakan orang kaya, 
tiadalah yang demikian, selain karena rakus pada kekayaannya dan 
berbuat ria kepadanya. Kemudian, apabila engkau samakan antara 
orang kaya dan orang miskin pada duduk-duduk, maka ditakuti 
kepada engkau, bahwa engkau melahirkan kebijaksanaan dan ke- 
khusyu'-an kepada orang kaya itu, lebih banyak daripada yang 
engkau lahirkan kepada orang miskin. 

Sesungguhnya yang demikian itu, ria yang tersembunyi atau loba 
yang tersembunyi. Sebagaimana dikatakan Ibnus-Sammak kepada 


budak wanitanya: "Apakah kiranya, apabila aku datang di Bagdad, 
niscaya dibukakan bagiku ilmu hikmah?” . 


Budak itu lalu menjawab: ”Loba itu menajamkan lidah 
engkau” 


Sungguh benarlah budak wanita itu. Karena lidah itu akan 
lancar pada orang kaya, dengan apa yang tidak lancar pada orang 
miskin. Begitu juga, datang daripada ke-khusyuk-an pada orang kaya, 
apa yang tidak datang pada orang miskin. Tipu-daya hawa nafsu dan 
segala yang tersembunyi bagi hawa nafsu, pada pengetahuan ini, 
adalah tiada terhingga. Dan tiada yang melepaskan engkau daripada- 
nya, selain bahwa engkau keluarkan yang selain Allah, dari hati 
engkau. Dan menjurus semata-mata dengan kasih sayang kepada diri 
engkau, dari sisa umur. engkau. Dan engkau tidak rela dengan neraka 
bagi diri engkau, disebabkan nafsu-syahwat yang kotor pada hari-hari 
yang berdekatan. Dan adalah engkau dalam dunia, seperti salah 
seorang raja duaku-sebuah tabung, 
yang di dalamnya. ada duapuluh biji kacang putih. Lalu ia 
mengatakan kepadaku: ''Masuklah ke biara itu! Maka mereka akan 
melihat apa yang aku berikan kepada engkau”. 


Maka tatkala aku masuk ke biara itu, lalu berkumpullah 
orang-orang Nasrani kepadaku, seraya bertanya: ''Hai Hunaifi! 
Apakah yang diberikan oleh guru itu kepada kamu?”. 

Aku menjawab: ” Dari makanannya”. 

Mereka lalu menanyakan: ”' Apakah yang akan engkau perbuat 


dengan makanan itu? Dan kami lebih berhak dengan makanan 
tersebut”. 


Kemudian, mereka menyambung pertanyaannya: ”'Tentukan 
harganya, berapa?. 
Aku menjawab: ” Duapuluh dinar!” 


Lalu mereka memberikan kepadaku duapuluh dinar. Maka aku 
kembali kepada pendeta itu. Lalu ia mengatakan: ''Hai Hunaifi! 
Apakah yang engkau perbuat?". 

Aku menjawab: “Belah aku jual kepada mereka”. 

Pendeta itu lalu menanyakan: ”'Berapa?”. 

Aku menjawab: ”' Dengan duapuluh dinar”. 


669 


Pendeta itu berkata: ''Engkau salah. Jikalau engkau tawarkan 
kepada mereka dengan duapuluh ribu dinar, niscaya mereka berikan 
kepada engkau. Ini adalah kemuliaan orang yang tiada engkau 
sembah. Maka perhatikanlah, bagaimana adanya kemuliaan yang 
engkau sembah? Hai Hunaifi! Menghadaplah kepada Tuhan engkau 
dan tinggalkanlah kepergian dan kedatangan?!” 


Maksudnya, bahwa perasaan diri kemuliaan keagungan dalam 
hati itu, adalah penggerak dalam kesunyian (khilwah). Kadang-kadang 
hamba itu tiada merasakannya. Maka sayogialah ia mengharuskan 
dirinya menjaga daripadanya. Dan tanda keselamatannya, ialah: 
bahwa makhluk dan hewan padanya itu adalah pada satu tingkat 
(tiada berbeda). Maka jikalau mereka berobah dari kepercayaan 
mereka kepadanya, niscaya ia tidak gelisah dan tidak sempit (lemah) 
tenaganya, selain kebencian yang sedikit. Jikalau didapatinya pada 
hatinya, maka dikembalikannya pada waktu itu juga, dengan akal dan 
imannya. Maka sesungguhnya jikalau. ia ada dalam ibadah dan 
manusia semua melihat kepadanya, niscaya tidaklah menambahkan 
yang demikian itu akan khusyu'nya. Dan tidak akan masuk 
kegembiraan kepadanya, disebabkan dilihat mereka. Kalau masuk 
sedikit kegembiraan, maka itu dalil kelemahannya. Akan tetapi, 
apabila ia sanggup menolaknya dengan kebencian akal dan iman dan 
ja bersegera kepada yang demikian dan ia tidak menerima kegembi- 
raan itu dengan kecenderungan hati kepadanya, maka diharapkan 
“bahwa tiada sia-sia usahanya. Selain bahwa ia menambahkan ketika 
dilihat mereka, akan ke-khusyu'-an dan kekecutan hati. Supaya mereka 
tidak bersuka-cita kepadanya. 


Maka yang demikian jitu tiada mengapa. Akan tetapi padanya 
ada tipudaya. Karena diri itu, kadang-kadang nafsu-syahwatnya yang 
tersembunyi, melahirkan khusyu' dan membuat alasan dengan mencari 
kekecutan hati. Maka ia menuntut dirinya pada dakwaannya, akan 
maksud kekecutan hati, dengan kepercayaan yang tebal kepada Allah. 
Dan dia itu, jikalau diketahuinya, bahwa kekecutan hati mereka 
daripadanya, sesungguhnya berhasil, dengan ja lari cepat atau ia 
tertawa banyak atau ia makan banyak. Maka dirinya membolehkan 
dengan yang demikian. Apabila dirinya tidak membolehkan dengan 
yang demikian dan membolehkan dengan ibadah, maka menye- 
rupailah bahwa kehendaknya, adalah kedudukan pada mereka. Dan 
“tiada terlepas dari yang demikian, selain orang yang menertapkan 
dalam hatinya, bahwa tidak ada seseorangpun pada wujud, selain 
Allah. Lalu ia mengerjakan amal, sebagai amal orang, yang jikalau ia 
berada sendirian di permukaan bumi, niscaya ia akan meng-amal-kan- 


670 


nya. Maka hatinya tiada berpaling kepada makhluk, selain gurisan-gu- 
risan lemah yang tidak sukar baginya menghilangkannya. 

Apabila ada seperti yang demikian, niscaya ia tidak berobah 
dengan dilihat makhluk. Dan diantara tanda kebenaran padanya, 
jalah: bahwa, jikalau ia mempunyai dua orang teman, yang: seorang 
kaya dan yang seorang lagi miskin. Maka ia tidak mendapati pada 
dirinya, ketika datang teman yang kaya itu, bertambahnya keguncang- 
an pada dirinya dan tiada pemuliaan. Kecuali, apabila ada pada teman 
yang kaya itu, kelebihan ilmu atau kelebihan wara”. Maka adalah ia 
memuliakannya, disebabkan sifatnya yang demikian. Tidak disebab- 
kan karena kaya. 

Orang yang kesenangannya lebih banyak pada menyaksikan 
orang-orang kaya, maka dia itu adalah orang yang berbuat ria atau 
orang yang rakus. Dan jikalau tidak, maka perhatiannya kepada 
orang-orang miskin itu, akan menambahkan kegemaran kepada 
akhirat. Dan menyukakan kepada hatinya ketenteraman. Dan perha- 
tian kepada orang-orang kaya itu adalah sebaliknya. Maka bagaima- 
nakah ia merasa senang dengan melihat kepada orang kaya itu, lebih 
banyak daripada kesenangannya kepada orang miskin? 


Diceriterakan, bahwa ada orang tiada melihat orang-orang kaya 
pada majlis, yang lebih hina, dari majlis Sufyan Ats-Tsauri, dimana 
majlis itu mendudukkan orang-orang kaya di belakang shaf (baris). 
Dan mendudukkan orang-orang miskin di shaf yang di muka. 
Sehingga mereka itu berangan-angan kiranya, menjadi orang-orang 
miskin pada majlis Sufyan Ats-Tsauri. 

Ya, bagi engkau dapat menambahkan pemuliaan kepada orang 
kaya, apabila orang kaya tersebut keluarga terdekat kepada engkau. 
Atau ada di antara engkau dan dia, suatu hak atau teman dahulu. 
Akan tetapi, kira-kira ada yang demikian, jikalau terdapat hubungan 
yang demikian pada yang miskin, niscaya engkau tidak mendahulukan 
sekali-kali yang kaya daripada yang miskin pada pemuliaan dan 
penghormatan. Maka sesungguhnya orang miskin itu lebih mulia pada 
Allah daripada orang kaya. Maka engkau mengutamakan orang kaya, 
tiadalah yang demikian, selain karena rakus pada kekayaannya dan 
berbuat ria kepadanya. Kemudian, apabila engkau samakan antara 
orang kaya dan orang miskin pada duduk-duduk, maka ditakuti 
kepada engkau, bahwa engkau melahirkan kebijaksanaan dan ke- 
khusyu'-an kepada orang kaya itu, lebih banyak daripada yang 
engkau lahirkan kepada orang miskin. 

Sesungguhnya yang demikian itu, ria yang tersembunyi atau loba 
yang tersembunyi. Sebagaimana dikatakan Ibnus-Sammak kepada 


671 


budak wanitanya: ''Apakah kiranya, apabila aku datang di Bagdad, 
niscaya dibukakan bagiku ilmu hikmah?”. 


Budak itu lalu menjawab: ''Loba itu menajamkan lidah 
engkau” 


Sungguh benarlah budak wanita itu. Karena lidah itu akan 
lancar pada orang kaya, dengan apa yang tidak lancar pada orang 
miskin. Begitu juga, datang daripada ke-khusyuk-an pada orang kaya, 
apa yang tidak datang pada orang miskin. Tipu-daya hawa nafsu dan 
segala yang tersembunyi bagi hawa nafsu, pada pengetahuan ini, 
adalah tiada terhingga. Dan tiada yang melepaskan engkau daripada- 
nya, selain bahwa engkau keluarkan yang selain Allah, dari hati 
engkau. Dan menjurus semata-mata dengan kasih sayang kepada diri 
engkau, dari sisa umur.engkau. Dan engkau tidak rela dengan neraka 
bagi diri engkau, disebabkan nafsu-syahwat yang kotor pada hari-hari 
yang berdekatan. Dan adalah engkau dalam dunia, seperti salah 
seorang raja dunia, yang telah dimungkinkannya oleh nafsu-syahwat 
dan ditolongkannya oleh kelezatan-kelezatan. Akan tetapi, pada 
badannya sakit. Dan ja takut binasa atas dirinya, pada setiap sa'at, 
jikalau ia memperoleh keluasan pada nafsu-syahwat. Dan ia menge- 
tahui, bahwa jikalau ia menjaga diri dan bermujahadah melawan 
nafsu-syahwatnya, niscaya ia hidup dan kekal kerajaannya. 


Manakala ia mengetahui yang demikian. lalu ia duduk-duduk 
dengan tabib-tabib (dokter-dokter) dan ia bergaul dengan orang-orang 
yang menjual obat-obatan. Ia membiasakan dirinya meminum 
obat-obat pahit dan bersabar atas buruknya obat itu. Ia meninggalkan : 
semua kelezatan dan ia sabar bercerai dengan kelazatan-kelazatan itu. 


Maka badannya setiap hari bertambah kurus, karena kurang 
makannya. Akantetapi, penyakitnya bertambah kurang setiap hari, 
karena sangat keras penjagaannya. Maka manakala ditarik oleh 
nafsunya kepada sesuatu keinginan, niscaya ja berpikir pada 
berturut-turutnya kesakitan dan kepedihan atas dirinya nanti. Dan 
yang demikian membawanya kepada kematian, yang menceraikan dia 
dari kerajaannya, yang membawa kepada makian musuh-musuhnya. 


Manakala bertambah sulit kepadanya meminum obat, niscaya ia 
berpikir, tentang apa yang dapat diambilnya faedah dari obat itu, dari 
kesembuhan yang menjadi sebab ia dapat bersenang-senang dengan 
kerajaannya dan kenikmatannya, dalam kehidupan yang enak, badan 
yang sehat, hati yang lapang dan perintah yang tembus. Maka 
ringanlah kepadanya, meninggalkan kelazatan-kelazatan dan bersabar 
dari segala yang tidak disenangi. 


672 


Maka seperti itu pulalah. orang mukmin, yang menghendaki Raja 
akhirat. la menjaga dirinya dari setiap yang membinasakannya pada 
akhiratnya. Yaitu: kelazatan dunia dan kecantikannya. Maka ia 
mencukupkan dari dunia itu dengan sedikit saja dan memilih kurus, 
lesu, sepi, gundah, takut dan meninggalkan berjinak-jinakan dengan 
makhluk. Karena takut daripada bertempatnya kemarahan Allah 
padanya. Maka ia binasa. Dan mengharap akan kelepasan dari 
azabNya. 


Maka ringanlah yang demikian itu semua pada dirinya, ketika 
sangat yakinnya dan imannya dengan akibat pekerjaannya. Dan 
dengan apa yang disediakan oleh Allah, baginya dari nikmat yang 
tetap pada kerelaan Allah untuk selama-lamanya. 


Kemudian, ia mengetahui, bahwa Allah itu Mahapemurah, lagi 
Mahapengasih. yang senantiasa memberi pertolongan kepada hamba- 
hambaNya yang menghendaki kerelaanNya. Yang kasihan kepada 
mereka dan Yang belas kasihan kepada mereka. Jikalau Ia menghen- 
daki, niscaya tidak diperlukanNya dari mereka itu kepayahan. Akan 
tetapi, Ia menghendaki mencoba mereka dan mengetahui kebenaran 
kehendak mereka, sebagai hikmah dan keadilanNya. 


Kemudian, apabila hamba itu menanggung kepayahan pada 
permulaannya, niscaya Allah menghadapkan kepadanya pertolongan 
dan kemudahan. Dan- menyingkirkan daripadanya kepayahan dan 
memudahkan kepadanya sabar. Menyukakan kepadanya ta'at dan 
memberikan rezeki kepadanya, daripada kelezatan munajah, yang 
akan melengahkannya dari kelezatan-kelezatan lainnya. Dan menguat- 
kannya kepada mematikan nafsu-syahwatnya. Dan menguasai siasat 
dan penguatannya. Dan menolongkannya dengan ma'unah (pertolong- 
an)Nya. Maka sesungguhnya Tuhan Yang Mahapemurah dan tiada 
menyia-nyiakan orang yang mengharap dan tiada mengecewakan 
daa" orang yang mencintaiNya. Dialah yang berfirman: 


” 


0 Aa on LA CLIL 
(Man tagarraba ilayya Nian tagarrabtu data dziraa-'an). 


Artinya: 


”'Sjapa yang mendekati sejengkal kepadaKu, niscayd Aku mendekati- 
nya sehasta” (4). 





(D). Dirawikari Al-Bukhari dari Anas 


673 


Ia Yang Mahatinggi berfirman: ” Sesungguhnya telah lamalah kerindu- 
an orang-orang baik pada menjumpaiKu. Dan sesungguhnya Aku 
sangat rindu kepada menjumpai mereka”. 


Maka hendaklah hamba itu melahirkan pada permulaan akan 
kesungguhan, kebenaran dan ke-ikhlas-annya. Maka tidak memerlu- 
kan baginya daripada Allah Ta'ala, pada masa dekat, apa yang layak 
dengan kemurahan, kemuliaan, kesayangan dan ke-rahmatanNya. 


Telah tammat Kitab Tercelanya Kemegahan dan Keriaan. Dan 
sepala pujian itu bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. 


674 


KITAB TERCELANYA TEKEBUR DAN "UJUB. 
Yaitu: kitab kesembilan dari Rubu' Yang Membinasakan”', 
dari kitab ”IHYA' '"ULUMIDDIN”. 


aa ai 


Segala pujian bagi Allah, yang menjadikan, yang menciptakan, 
yang membentuk, yang mula, yang perkasa, yang membesarkan diri, 
yang tinggi, yang tidak diletakkan oleh yang meletakkan, dari hal 
kemuliaanNya, yang perkasa, dimana setiap yang perkasa itu hina dan 
tunduk kepadaNya. Dan setiap yang menyombongkan diri itu miskin 
dan merendahkan diri pada sisi kemulianNya. Maka Dialah yang 
maha perkasa, yang tidak dapat ditolak dari kehendakNya oleh yang 
menolak. Dialah yang kaya, yang tiada mempunyai sekutu dan yang 
membantah. Yang berkuasa, yang oleh keagungan dan keelokanNya 
menerangi penglihatan makhluk. Dan oleh kedudukan, ketinggian dan 
kekuasaanNya mengusai Arasy mulia. Dan oleh sifatNya dan 
sanjunganNya membatasi lisan nabi-nabi. Dan oleh penghinggaan dan 
pemeriksaanNya, terangkatlah dari batas kekuasaan mereka. Maka 
mengakulah para malaikat dan nabi-nabi-Nya dengan kelemahan 
daripada menyifati penghabisan keagunganNya. Dan oleh keagungan 
dan- ketinggianNya, memecahkan punggung kisra-kisra (raja-raja 
Parsi), Dan oleh kebesaran dan kesombonganNya memendekkan 
tangan kaisar-kaisar. (raja-raja Rumawi). Maka kebesaran itu kain 
sarungNya (izarNya) dan kesombongan itu kain selendangNya (rida'- 
Nya). Dan barangsiapa bertengkar dengan Dia pada yang dua itu, 
niscaya Ia akan mematahkannya dengan penyakit mati. Maka 
dilemahkannya dari mencari obatnya. Maka agunglah keagunganNya 
dan maha kuduslah (suci) asmaNya (nama-namaNya). 


Dan rahmat kepada Muhammad yang diturunkan nur (cahaya) 
kepadanya. Yang bertebaranlah cahayanya. Sehingga bersinarlah 
dengan nurnya, segala penjuru dan tepi alam. Dan kepada keluarga 
dan shahabat-shahabatnya, dimana mereka itu semua kekasih Allah, 
wali-waliNya, pilihanNya dan orang-orangNya yang bersih. Dan 
anugerahlah kesejahteraan yang banyak kepada mereka! 


Adapun kemudian, maka sesungguhnya Rasulu'llah s.a.w. 
bersabda: 


675 


3. VA, 3 Da Saja aU 
Maan 2 1 Ta ah 


(Gala I-ilaahu Ta-'aalaa: ”Al-Kibriaa-u Adaa Hwal adhamatu izaarii. 
Fa man naaza-'a-nii fiihimaa gasbamtuhu). 


Artinya: 


” "Allah Ta'ala berfirman: "Kesombongan itu selendangKu dan 
kebesaran itu kain sarungKu. Maka siapa yang bertengkar dengan 
— Aku pada keduanya, niscaya Aku patahkan dia” (4). 


Nabi bersabda: 
Cat Go a73 PBR IG ANA Ta 


EL Jaw 
Pa il 072? 


Anmt3 5 HM 


(Tsalaa-tsun muhlikaa-tun syuhhun Aa AR An wa Kana mutta-ba- 
'un wa- i'jaabul-mar-i bi-nafsih). 

Artinya: 

Tiga perkara yang membinasakan, yaitu: kikir yang diikuti orang, 


hawa-nafsu yang dituruti orang dan orang mengherani (berlaku 'ujub) 
dengan diri sendiri”. (2). 


Maka tekebur (sombong-membesarkan diri) dan 'ujub (menghe- 
rani diri atau heran kepada diri sendiri, dengan merasa kelebihan, lalu 
membanggakan diri) itu, adalah dua penyakit yang membinasakan. 
Orang yang tekebur dan 'ujub itu, adalah orang sakit yang sedang 
menderita kesakitan. Keduanya pada sisi Allah itu terkutuk, lagi 
dimarahi. 

Apabila adalah maksud pada Rubu' ini dari Kitab Ihya? 
'Ulumiddin, menguraikan hal-hal yang membinasakan, niscaya wajib- 
lah dijelaskan tentang tekebur dan 'ujub. Sesungguhnya kedua sifat 
itu termasuk sifat-sifat yang membinasakan, lagi keji. Dan kami akan 
menjelaskan keduanya dengan panjang lebar pada kitab ini pada: dua 
bahagian. Satu bahagian mengenai tekebur dan satu bahagian lagi, 
mengenai 'ujub. 

(FI). Dirawikan Al- Hakim dan katanya shahih, menurut syarat Muslim. 


(2). Dirawikan Al-Bazzar, Ath-Thabrani dan Al-Baihagi dari Anas, dengan sanad 
dia'if, 


676 


Bahagian Pertama dari kitab ini, mengenai: tekebur. 


Tentang ini, ialah: penjelasan tercelanya tekebur. Penjelasan 
tercelanya menyombongkan diri. Penjelasan keutamaan tawadlu” 
(merendahkan diri). Penjelasan hakikat tekebur dan bahayanya. 
Penjelasan orang yang tekebur kepadanya dan tingkat-tingkat tekebur. 
Penjelasan apa yang menjadi tekebur. Penjelasan hal-hal yang 
membangkitkan kepada tekebur. Penjelasan akhlak orang-orang yang 
merendahkan diri dan apa, yang padanya melahirkan tekebur. 
Penjelasan pengobatan tekebur. Penjelasan ujian diri pada akhlak 
tekebur. Dan penjelasan yang terpuji dari akhlak merendahkan diri 
dan yang tercela daripadanya. 


PENJELASAN: tercelanya tekebur (sombong). 


Sesungguhnya Allah Ta'ala mencela tekebur pada beberapa 
tempat dari KitabNya. Dan mencela tiap-tiap orang yang perkasa, 
yang bersikap tekebur. Allah Ta'ala berfirman: 


AA EK KASN 


Kn Meta AI 
MN AAN 5, Hy 
“ 


(Sa-ash-rifu-“an aayaatil-ladziina yatakab-baruuna fil-ardii bi-ghafril- 
hagg). 
Artinya: 
?Akan Aku belokkan dari keterangan-keteranganKu, orang-orang 


yang menyombongkan dirinya (tekebury di muka bumi, di luar 
kebenaran”. S. Al-A'raf, ayat 146. 


Allah 'Azza wa Jalla berfirman: 


pa (LI “LI, p JAN Ie 0 pp 2g 
: . £ - Ls 
K0 AJA SY AN o IN 
2 ge“ #£ “7 
Kadzaa lika yath-ba-'ul-laahu 'alaa kulli galbin mutakabbirin jabba- 
ar). | | 
Artinya: 
Begitulah Allah mencap (menutup) setiap hati orang yang sombong 
dan sewenang-wenang” 
S. Al-Mu'min, ayat 35. 


677 . 


“aa 5 TAU IA 


ve LSN KENSK PA en 


Wastaf-tahuu wa Ika ba kul-lu aa 'aniid). 


Artinya: | 
"Dan mereka rasul-rasul itu meminta pertolongan dan kecewalah 
setiap orang berkuasa yang keras kepala”. S. Ibrahim, ayat 15. 


Allah Ta'ala berfirman: | 
»e 0 KA 2 9S 
Aa Pa TAPIN Aan Sa Ce Y 4) 
“ ” " 
(Innahu aa yuhibbul-mustakbiriin). | 
Artinya: 


"Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong”. 
S. An-Nahl, ayat 23. 


Allah Ta'ala berfirman: 


£ (ah Ad, 
| NP Kper IS, 5 BAK A3 


ea fii-anfusihim wa-'atau 'utuw-wan kabiraa). 


Artinya: 
Mereka amat sombong dalam hatinya dan melakukan pelanggaran 
yang sangat besar”. S. Al-Furgan, ayat 21. 
Allah Ta'ala berfirman. 
Pa NEGARA AP 2 Ke Na Ba Haa 


ma an 2 Pt se 
(Innal-ladziina yastak-biruuna-'an-'ibaadatii, ai jahan- 
nama daakhiriin). 
Artinya: 
?Sesungguhnya orang yang menyombongkan dirinya dari men yembah 
Aku, akan masuk neraka jahannam dengan kehinaan”. 


S. Al-Mu'min, ayat 60. 


678 


Tercelanya sifat tekebur (sombong) dalam Al-Our-an itu banyak. 
Dan la . a.w. Oa | 


Ka: AG Ta Kanya 


et 


AI 3 Nan SN, 
(Laa yad- kemasan man asa fii gal-bihi mits-gaalu habbatin 
min khardalin min kibrin wa laa yad khulun-naara man kaana fi 
galbihi mits-gaalu habbatin min khardalin min iimaan). 


Artinya: 


"Tiada akan masuk sorga, orang yang ada dalam hatinya, seberat biji 
Sawi, dari tekebur (sombong). Dan tiada akan masuk neraka orang 
yang dalam hatinya, seberat biji sawi dari iman”. (4). 


Abu Hurairah r.a. mengatakan: ”Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


EN la Na s P Ip0 PA 
, - — uk 
34 Aa 23 ep MS Dag 


nan sana Kena 


| nan ta- eka baba yaa ridaai aa Anas izaa-rii, 
fa man naa-za-'anii waahidan minhumaa algaituhu fii jahannama wa 
laa ubaalii). 


Artinya: 


?' Allah Ta'ala berfirman: “'Tekebur itu selendangku dan kebesaran itu 
- kain sarungKu. Maka barangsiapa bertengkar dengan Aku pada salah 
satu dari yang dua itu, niscaya Aku campakkan dia dalam neraka 
jahannam. Dan Aku tiada perdulikan”. (2). 


Dari Abi Salmah bin Abdurrahman, yang mengatakan: "Telah 
berjumpa Abdullah bin 'Amr dengan Abdullah bin Umar di atas bukit 
Shafa. Lalu keduanya berhenti sejenak. Kemudian, Abdullah bin Amr 


Ad). Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Mas'ud: 
(2). Diriwayatkan Muslim, Abu Daud dan lain-lain dari Abi Hurairah. 


679 


pergi dan Abdullah bin Umar terus berdiri di situ dan menangis. Lalu: 
mereka (orang-orang yang berada di situ) bertanya: '' Apakah yang . 
menyebabkan engkau menangis, hai Abu Abdurrahman?” 


Abdullah bin Umar menjawab: "Itu! Yakni: Abdullah bin Amr, 
yang mendakwakan, bahwa ia mendengar Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


PAN, rei 3 Ly 2 
ASI SIS KA aa 35K 
Aa KN JAN 


(Man kaana fii galbihi En habbatin min khardalin min kibrin, 
'“akab-bahul-laahu fin-naari alaa wajhih). 


Artinya: 
| "Barangsiapa ada dalam hatinya seberat biji sawi dari tekebur, 
niscaya ditelungkupkan oleh Allah dalam api neraka, mukanya”3). 
Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 
LG ah LL JA ULP Aa 


XX. “ A e Jr Gr yA. .. Le A 
"(La ea na Na hattaa Naa ae Hjabbaari- 
na, fa yushiibuhu maa ashaabahum minal-“adzaab). 


Artinya: 


“Senantiasalah orang itu berjalan sendiri, sehingga ia tertulis dalam 
golongan orang-orang yang sombong durhaka. Maka akan menimpa 
kepadanya, apa yang menimpa kepada mereka yang sombong 
durhaka, dari azab”. 44). 


Pada suatu hari, Nabi Sulaiman bin Daud a.s. mengatakan 
kepada burung, manusia,jin dan hewan: ”'Ke luarlah dari tempatmu!” 


Maka ke luarlah mereka, dalam jumlah duaratus ribu manusia 
dan duaratus ribu jin. Lalu Nabi Sulaiman a.s. meninggi, sehingga ia 
mendengar bunyi suara malaikat di langit membaca tasbih. Kemudian, 
“ia merendah, sehingga tapak kakinya menyentuh laut. Lalu ia 


(3). Diriwayatkan Ahmad dan Al-Baihagi dari Abduilah bin Amr, 
(4). Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Salmah bin Al-Akwa'. 


680 


mendengar suara: ”'Jikalau ada dalam hati temanmu sombong, seberat 
atom (dzarrah), niscaya engkau tenggelam dengan dia, lebih jauh 
daripada apa yang engkau tinggikan”. 


Nabi s.a.w. bersabda: ''Akan ke luar dari api neraka sebuah 
batang leher, yang mempunyai dua telinga yang mendengar, dua mata 
yang melihat dan lidah yang bertutur kata, yang mengatakan: "Aku 
diwakilkan dengan tiga golongan, yaitu: dengan setiap orang yang 
sombong keras kepala, dengan setiap orang yang berdo'a serta Allah 
akan tuhan yang lain dan dengan orang-orang yang membuat 
gambar”. (S). 


Nabi s.a.w. bersabda: "Tiada masuk sorga, orang kikir, orang 
sombong dan orang yang jahat sifatnya”. (6). 


Nabi s.a.w. bersabda: ”' Berhujjah (masing-masing mengemuka- 
kan alasan) di antara sorga dan neraka. Kata neraka: ''Aku dipilih 
dengan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang keras 
kepala. Dan kata sorga: ''Apalah aku ini, yang tiada akan masuk 
kepadaku, selain manusia-manusia yang lemah, orang-orang yang 
jatuh dari mereka dan orang-orang yang tiada bertenaga””. Lalu Allah 
berfirman kepada sorga: ''Sesungguhnya engkau rahmatKu. Aku beri 
rahmat dengan sebab engkau, akan siapa yang Aku kehendaki dari 
hamba-hambaKu”. Dan Ia berfirman kepada neraka: ''Sesungguhnya 
-engkau azabKu. Aku azabkan dengan sebab engkau, akan siapa yang 
Aku kehendaki. Dan bagi masing-masing dari kedua engkau, 
mempunyai kepenuhannya” (7). | 


Nabi s.a.w. bersabda: '' Hamba yang jahat, ialah hamba yang 
sombong keras kepala dan melewati batas. Orang yang sombong keras 
kepala itu, lupa kepada Yang Mahaperkasa,Mahatinggi. Hamba yang 
jahat, itulah hamba yang keras kepala, yang sombong. Ia lupa kepada 
Yang Mahabesar, lagi Mahatinggi. Hamba yang jahat, ialah hamba 
yang lalai dan lupa. Ia lupa kepada kubur dan kehancuran tubuh di 
dalamnya. Jahatlah hamba yang sombong dan melewati batas. Ia lupa 
kepada permulaan dan kesudahan””. (1). 


Dari Tsabit bin Aslam (wafat tahun 20 lebih dari tahun 
Hijriyah), mengatakan: ''Sampai kepada kami, bahwa ada orang yang 





(S5). Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Dan yang dimaksudkan dengan 
gambar itu, ialah berbentuk patung. 

(6). Diriwayatkan Ath-Thayalisi dan At-Tirmidzi dari Anas. 

(7). Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 

(4). Dirawikan At-Tirmidzi dari Asma” binti “Umais. Dan katanya: hadits gharib. 


681 


bertanya: ”'Wahai Rasulu'llah! Alangkah hebatnya sombong si 
Anu!?, | 


Lalu Nabi s.a.w. menanyakan: 


SE AN 


(A taisa Ng 
Apakah tidak ada sesudahnya mati?” 2). 


Abdullah bin Amr mengatakan: ”'Bahwa Rasulu'llah s.a.w. 
bersabda: ” Bahwa Nuh a.s. tatkala hampir wafat, lalu memanggil dua 
orang anaknya dan mengatakan: ''Sesungguhnya aku suruh kamu 
berdua, dengan dua perkara. Dan aku larang kamu berdua, dari dua 
perkara. Aku larang kamu berdua dari: syirik dan tekebur. Dan aku 
suruh kamu berdua dengan mengucapkan: Laa-ilaaha illa 'Ilaah (Tiada 
Tuhan yang disembah, selain Allah). Sesungguhnya langit dan bumi 
serta isinya, Jikalau diletakkan pada satu daun neraca dan Laa-ilaaha 
ilallaah diletakkan pada daun neraca yang satu lagi, niscaya adalah 
Laa ilaaha illailaah itu lebih berat daripada langit dan bumi serta 
isinya. Dan jikalau langit dan bumi serta isinya itu suatu kalung, lalu 
diletakkan ''Laa ilaaha i-llaallah”' atas kalung itu, niscaya dipatahkan- 
nya. Dan aku suruh kamu berdua mengucapkan: Subhaanallaah dan 
Alhamdulillaah. Sesungguhnya itu, adalah shalat setiap sesuatu. Dan 
dengan dia itu, diberikan rezeki setiap sesuatu” (3). 


Nabi Isa Al-Masih a.s. berkata: ''Selamatlah bagi orang yang 
diajarkan oleh Allah KitabNya. Kemudian dia tidak mati, dalam 
keadaan sombong keras kepala”. 


Nabi s.a.w. bersabda: 


TA AI, San 2 
ena YUI aan 


Pp 
2 In pda . 


Pali # Ea TA Pn 
(Ahlun-naari kullu ja an Pan mustakbirin, j: jammaa-'in, 
mannaa-'in, wa ahlul-jannatidi-dlu-“afaaul-mugilluun). 
Artinya: 


"Isi neraka itu setiap orang yang kasar, sombong, angkuh kepada 
teman-temannya, pengumpul harta dan tidak mau memberikan kepada 


(2). Dirawikan Al-Baihagi dari Tsabit bin Aslam, hadits mursal. 
(3). Dirawikan Ahmad dan Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr. 


682 


yang berhak. Dan isi sorga itu: orang-orang lemah, yang sedikit 
hartanya (miskin) (4). 


Nabi s.a.w. bersabda: ''Yang paling kami kasihi daripada kamu 
dan yang paling dekat kepada kami daripada kamu di akhirat, ialah: 
yang terbaik akhlak daripada kamu. Dan yang sangat kami marahi 
daripada kamu dan terjauh kepada kami dari pada kamu, ialah: 
mereka yang banyak bicara tidak menentu ((sartsar), besar mulut, 
tanpa ada penjagaan (mutasyaddig) dan mutafaihig”. 


Mereka lalu bertanya ” Wahai Rasulu'llah! Kami telah menge- 
tahui arti fsartsar dan mutasyaddig. Maka apakah arti: mutafaihig?”. 


Nabi s.a.w. menjawab: ”'Yaitu: orang tekebur (sombong) (5). 


Nabi s.a.w. bersabda: ''Orang-orang yang sombong itu dikum- 
pulkan pada hari kiamat, seperti bentuk semut yang halus. Mereka 
diinjak oleh manusia, sebagai semut yang halus, dalam bentuk seperti 
orang (lakil-laki). Di atasi mereka oleh tiap sesuatu dari kehinaan. 
Kemudian, mereka itu dihalau ke penjara dalam neraka jahannam, 
yang namanya: Bulas. 

Diatasi mereka oleh api dari segala api. Mereka itu disiram 
dari debu racun yang berbisa, lindir tubuh isi neraka”. (6). 


| Abu Hurairah mengatakan: ”'Nabi s.a.w. bersabda: ” Orang-o- 
rang yang sombong, keras kepala dan tekebur, akan dikumpulkan 
pada hari kiamat, dalam bentuk semut kecil, yang diinjak mereka oleh 
manusia, karena hinanya mereka pada Allah Ta'ala” (7). 


Dari Muhammad bin Wasi”, yang mengatakan: '”Aku masuk ke 
tempat Bilal bin Abi Bardah. Lalu aku katakan kepadanya: ”'Hai 
Bilal! Sesungguhnya bapakmu menerangkan hadits kepadaku, dari 
ayahnya, dari Nabi s.a.w., bahwa Nabi s.a.w. bersabda: 


Pa Da AG Line 
s1 


Je by» JG: 3 


(4). dirawikan Ahmad dan Al-Baihagi dari Saragah bin Malik. 

(5). Dirawikan Ahmad dari Abi Tsa'labah Al-Khusyaini. 

(6). Dirawikan At-Tirmidzi dari Amr bin Syu'aib. Katanya: hadits baik, tetapi .gharib. 
(7). Dirawikan Al-Bazzar dari" Abu Hurairah. 


683 


(Inna fii naari jahannama waadiyan yugaalu lahu habhabu, haggun- 
'alal-laahi an yuskinahu kulla jabbaar). 


Artinya: 


"Sesungguhnya dalam neraka jahannam, ada sebuah lembah, yang 
namanya: Habhab. Allah berhak menempatkannya setiap orang yang 
sombong keras kepala” 4). 


“Maka jagalah dirimu, hai Bilal, bahwa engkau termasuk di antara 
orang yang menempatinya”'. 


.Nabi s.a.w. bersabda: ''Sesungguhnya dalam neraka ada sebuah 
tempat besar, yang ditempatkan di dalamnya orang-orang sombong 
dan mereka bertindis-lapis di situ” (2). 


Nabi s.a.w. Nan 
: 7. “3d “LI CG 
N Haa Pr Hn ASAM AA 
“. en 
(Alaahumma innii a-“udzubika min naf-khatil-kibri-yaa-i). 
Artinya: 
"Wahai Allah TuhanKu! Sesungguhnya aku berlindung dengan 
Engkau dari hembusan sombong” (3). 
Dan Nabi s.a.w. bersabda: 
LG 00 F0 gan PIP “AU 


PA ana ng an 
An SI Hi TAI 


(Man faaraga ruuhuhu jasadahu wa huwa barii-un min tsalaa-tsin, 
dakhalal-jannatanil-kibru wad-dainu wal-ghuluul). 


Artinya: 
Barangsiapa yang berpisah nyawanya dengan tubuhnya dan dia itu 
terlepas dari tiga perkara, niscaya ia masuk sorga, yaitu: sombong, 
hutang dan iri hati” (4). | 

Al-atsar, yaitu: di antara lain, ialah: Abubakar Siddik r.a. 
mengatakan: "Janganlah seseorang menghinakan akan seseorang dari 


(1). Dirawikan Abu Yu'la, Ath-Thabrani dan Al-Hakim dari Abu Musa, shahih isnad. 
(2). Dirawikan Al-Baihagi dari Anas, hadits dla-'if. 

(3). Dirawikan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Jubair bin Math'am.: 

(4), Dirawikan At-Tirmidzi, An-Nasa-i dan Ibnu Majan dari Tsauban. 


684 


kaum muslimin! Maka sesungguhnya yang kecil dari kaum muslimin 
itu, besar pada sisi Allah”. 


Wahab bin Manbah mengatakan: ''Tatkala Allah Ta'ala 
menjadikan sorga Aden, lalu Ia melihat kepadanya, seraya berfirman: 
”Engkau ini haram (tidak boleh) bagi setiap orang yang tekebur”. 


Adalah Al-Ahnaf bin Oais duduk bersama Mash'ab bin 
Az-Zubair pada tempat tidurnya. Pada suatu hari datang Al-Ahnaf 
dan Mash'ab sedang meluruskan kedua kakinya. Maka tidak ditarik 
oleh Mas'ab kedua kakinya itu. Dan Al-Ahnaf terus duduk. Lalu 
didesaknya Mash'ab sedikit. Maka ia melihat kesan yang demikian 
pada muka Mash'ab. Lalu Al-Ahnaf mengatakan: ''Heran bagi anak 
Adam itu menyombong, pada hal ia ke luar dari tempat ke luar 
kencing, dua kali”. (5). 


Al-Hasan Al Bashari r.a. berkata: ''Heran dari anak Adam, 
yang membasuh kemaluannya dengan tangannya setiap hari sekali 
atau dua kali. Kemudian, ia menentang Tuhan Yang Mahaperkasa 
bagi semua langit”. 

Sesungguhnya ada yang mengatakan tentang firman Allah 
Ta'ala: 

PP Hi 2 3 9G CA eJ PA . 


Pd 
ri Man en Pan. 


Artinya: 


”Dan pada-dirimu. sendiri, apakah tidak kamu memperhatikannya?” 
S. Adz-Dzariyat, ayat 21. 

Bahwa yang dimaksud dengan itu, ialah: jalan ke luar berak dan 
kencing. 

Muhammad bin Al-Husain bin Ali r.a. mengatakan: ”'Tiada 
masuk sekali-kali dalam hati manusia, sesuatu dari kesombongan, 
melainkan telah berkurang dari akalnya, sekedar apa yang masuk dari 
kesombongan itu, sedikit atau banyak”. 


Ditanyakan Salman Al-Farisi r.a. dari hal kejahatan yang tiada 
bermanfaat kebaikan bersama kejahatan itu. Lalu beliau menjawab: 
Sombong”. 


(5). Yaitu: sekali dari tempat keluar kencing ayahnya dan kali yang kedua, dari tempat 
keluar kencing ibunya. (Penjelasan dari frrihaf jilid VHI, hat. 344). 


685 


An-Nu'man bin Basyir mengatakan di atas mimbar: ”'Sesung- 
guhnya setan itu mempunyai jaring-jaring dan alat-alat penangkap. 
Termasuk di antara jaring-jaring dan alat-alat penangkap kepunyaan 
setan itu, ialah: durhaka dengan nikmat-nikmat Allah, angkuh dengan 
pemberjan Allah, sombong kepada hamba-hamba Aliah dan menuruti 
keinginan pada bukan Zat Allah”. 


Kita bermohon kepada Allah, akan kema'afan dan sehat 
wal-afiat di dunia dan di akhirat dengan nikmat dan kurniaNya. 


PENJELASAN: tercelanya keangkuhan dan melahirkan bekas-bekas 
. kesombongan pada berjalan dan menarik kain”. 


 Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 
SI LI 


PA ES AN, »Y 


(Laa yandhurullaahu ilaa rajulin yajurru izaarahu batharan). 


Artinya: 
?'Allah tidak memandang kepada orang yang menarik kain sarungnya 
dengan angkuh” (&). 
Nabi s.a.w. bersabda: 
AU fa aa » KAS LI 7 yg, 
A0 AL vs s& 55 Ap. 3 2 La 


Ie DA 1, 


3 CEIKE SN "3 ON 
7 sa et 
(Bainamaa rajulun yatabakh-taru fii burdatihi idz-a'-jabathu nafsuhu 


fa khasafal-laahu bihil-ardla, fa buwa yatajal-jalu fiihaa ilaa yaumil- 
giyaamah) | 


La 


— Artinya: 


Sementara seorang laki-laki yang menyombong pada Dekan ya, 
karena pakaian tersebut membanggakannya, maka ditenggelamkan 
oleh Allah akan bumi dengan sebabnya. Lalu ia bergerak dengan 
. kacau di bumi itu sampai kepada hari kiamat” (2). 


(3). Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 
(2). dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 


6R6 


kasa S.a.W. Sama 


(Man Pa Ba Na laa yan-dhurul-laahu ilaihi yaumal- 
giyaamah). 


Artinya: 


Barangsiapa menarik (menghela) kainnya dengan angkuh, niscaya 
Allah tidak memandang kepadanya pada hari kiamat”. (3). 


Zaid bin Aslam mengatakan: Aku masuk ke tempat Ibnu 
Umar. Maka lalu di situ Abdullah bin Wagid. Dan dia memakai kain 
baru. Lalu aku mendengar ia mengatakan: ''Hai anakku! Angkatlah 
kain sarungmu!” Maka sesungguhnya aku mendengar Rasulu'llah 
s.a.w. bersabda: ”'Allah Ta'ala tiada memandang kepada orang, yang 
menarik kain sarungnya dengan perasaan angkuh (sombong)'. (4). 


Diriwayatkan: "Bahwa Rasulu'llah s.a.w. pada suatu hari 
meludah atas tapak tangannya dan meletakkan anak jarinya atas 
ludah itu. Dan beliau bersabda: ” Allah Ta'ala berfirman: ”' Hai anak 
Adam! Adakah engkau melemahkan Aku? Pada hal Aku telah 
menjadikan engkau dari yang seperti ini (S5). Sehingga apabila Aku 
telah menjadikan engkau yang seimbang dan lurus, lalu engkau 
berjalan dengan keangkuhan. Dan bumi mempunyai tempat berpijak 
dari engkau. Engkau kumpulkan harta dan engkau tidak mau 
mengeluarkan hak orang. Sehingga apabila ruh engkau sampai di 
tulang leher, niscaya engkau mengatakan: ''Aku bersedekah!” Dan 
dimanakah waktu bersedekah itu?” (6). 


Nabi s.a.w. bersabda: 
3 MA Papa At 12 
on Lir IL OT IL PA “LAU Dat 
MA An satan ang 2 2335 


(Idzaa Hn ummatiyal-muthai-tha-a wa khadamathum faarisu 
warruumu, sallathal-laahu ba”-dlahum 'alaa ba'-dlin). 

(3). dirawikan Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu '"amr. Al-lragi penyelidik 
- hadits dalam Ihya, lupa mencatat hadits ini. 

(4). Dirawikan Muslim dari Ibnu Umar. 


(5). Diisyaratkannya kepada air mani, yang menyerupai air ludah ditapak-tangannya. 
(6). Dirawikan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Bisyr bin Yahhasy. 


687 


Artinya: 
” Apabila ummatku berjalan dengan angkuh dan mereka dilayani oleh 


orang Parsi dan orang Rumawi, niscaya Allah menguasakan sebahagi- 
an mereka di atas sebahagian yang lain”. (7). 


Ibnul-Arabi mengatakan: Yaitu, perjalanan yang ada padanya 
keangkuhan. 


Nabi s.a.w. bersabda: 
7 


3 Pata ta P3 Pn 3 ae 
(Man ta:adh-dhama fi nafsihi TE fii misy-yatihi, lagiyal-laah 
wa huwa 'alaihi ghadl-baan). -: 


Artinya: 


Barangsiapa membesarkan diri dan angkuh pada jalannya, niscaya ia 
menemui Allah dan Allah marah kepadanya” (8). 


Al-atsar: yaitu, dari Abubakar Al-Hadzali (wafat th. 67 Hj), 
yang mengatakan: "Sewaktu kami berada bersama Al-Hasan Al-Bas- 
hari, tiba-tiba lalu dekat kami Ibnul-Ahtam, yang bermaksud ke 
al-magshurah (suatu tempat yang menyerupai mahligai, terletak di 
kanan mihrab masjid, yang dibangun oleh Bani Ummiyah). Ia 
memakai baju jubbah sutera, yang berlapis-lapis pada betisnya. Dan 
terbuka (tidak dikancing) baju gaba'nya (baju yang dipakai bagian 
luar). Ia berjalan dengan menyombong. Tatkala Al-Hasan Al-Bashari 
memandang kepada Ibnul-Ahtam sekali pandang, lalu Al-Hasan 
Al-Bashari mengatakan: ”'Cis — cis! Kembang hidungnya, melipat 
lembungnya dan memalingkan pipinya. Ia memandang pada dua 
lembungnya. Hai orang dungu! Engkau memandang pada dua 
lembung engkau, pada nikmat yang tidak disyukuri dan tidak diingati. 
Yang tidak diambil: padanya dengan perintah Allah dan tidak 
dilaksanakan hak Allah daripadanya. Demi Allah, bahwa seseorang 
berjalan, menurut tabiatnya, yang bergoncang badannya, sebagaimana 
bergoncangnya badan orang gila. Pada setiap anggota dari anggota 
badannya itu nikmat Allah. Dan setan menoleh kepadanya”. 





— (9. Dirawikan At-Tirmidzil dan Ibnu Hibban dari Ibnu. Umar 
(8). Dirawikan Ahmad dll. dari Ibnu Umar. 


Maka didengar oleh Ibnul-Ahtam. lalu ia kembali dan meminta 
ma'af kepada Al -Hasan Al-Bashari. Maka Al-Hasan Al-Bashari 
menjawab: ''Jangan kamu meminta ma'af kepadaku. Bertobatlah 
kepada Tuhanmu! Apakah kamu tidak mendengar firman Allah 
Ta'ala: 


Ten 2 2g 0 
NV PT, Ao, 


(Wa laa tam-syi fil-ardli marahan, innaka lan takh-rigal-ardla wa Ian 
tab-lugal-jibaala thuulaa). 


Artinya: 

"Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, 
sesungguhnya engkau tiada dapat menembus bumi dan takkan sampai 
engkau setinggi gunung”. S. Al-Isra', ayat 37. 


Seorang pemuda lalu di tempat Al-Hasan Al-Bashari, memakai 
pakaiannya, yang bagus. Lalu Al-Hasan Al-Bashari memanggilnya, 
seraya mengatakan kepadanya: ” Anak Adam, yang membanggakan 
ke mudaannya, yang mencintai sifat-sifatnya. Seakan-akan kubur 
telah menyembunyikan badan engkau. Dan seakan-akan engkau, telah 
menjumpai amal engkau. Kasihan engkau! Obatilah hati engkau! 
Sesungguhnya hajat Allah kepada hamba-hambaNya, ialah perbaikan 
hati mereka”. 


Diriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul-' Aziz menunaikan ibadah 
hajji, sebelum ia menjadi khalifah. Lalu -“Thawus Al-Yamani r.a. 
melihat kepadanya. Dan Umar itu berjalan dengan angkuh. Maka 
Thawus mengisyaratkan dengan anak jarinya, ke lembung “Umar. 
Kemudian, Thawus mengatakan: ” Tidaklah ini jalannya orang, yang 
dalam perutnya taik”. 


Maka Umar. bin Abdul- Aziz menjawab, sebagai meminta ma'af: 
?” Wahai pamanku! Setiap anggota tubuhku telah memukul -atas 
“perjalanan ini, sehingga aku mempelajarinya”. 


Muhammad bin Wasi”. melihat anaknya, bersikap angkuh. Lalu 
dipanggilnya dan dikatakannya: »Tahukah kamu, siapa kamu? 
Adapun ibumu, maka ia aku beli dengan harga duaratus dirham. Dan 
bapakmu, maka tidak diperbanyakkan oleh Allah seperti dia dalam 
kalangan kaum muslimin?”. 


689 


Ibnu Umar r.a. melihat seorang laki-laki menghela kain 
- sarungnya, dengan sombong lalu Ibnu Umar r.a. mengatakan: 
"Sesungguhnya setan itu mempunyai teman”. 


Ibnu Umar r.a. mengulangi perkataannya itu dua atau tiga kali. 


— Diriwayatkan, bahwa Mathraf bin Abdullah bin Asy -Syukhair 
melihat Al-Muhallab. Dia itu menyombong memakai baju jubbah 
sutera. Lalu Mathraf mengatakan: ''Hai hamba Allah! Ini adalah 
perjalanan yang dimarahi Allah dan RasulNya”. 


Lalu Al-Muhallab menjawab: ” Apakah engkau tidak NA 
aku?” 
| Mathraf menjawab: "Ya, aku kenal! engkau. Permulaan engkau 
itu nuthfah (air ayir) yang berobah. Dan kesudahan engkau itu 
bangkai yang busuk. Dan engkau di antara yang dua itu, membawa 
taik”. 
Maka Al-Muhallab lalu dari situ dan meninggalkan perjalanan- 
nya yang demikian”. 


Mujahid r.a. mengatakan tentang firman Allah Ta'ala: 
2 pl o-“ Peta P An 


KA. Ng, Perea ph 3 — DI 
(Tsumma dzahaba ilaa ahlihi Se as 
Artinya: 
Kemudian, ia pergi kepada keluarganya dengan yatamath-tha”'. 


Artinya: 
dengan menyombong. S. Al-Giamah, ayat 33. 


Dan tatkala telah kami sebutkan tercelanya sombong dan 
angkuh, maka hendaklah kami sebutkan sekarang keutamaan meren- 
dahkan diri (at-tawadlu?. 


Wa'llahu Ta'ala a'lam! Allah Ta'ala yang maha tahu! 


PENJELASAN: keutamaan merendahkan diri. 
Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


PA LNG Pak an Pa ru 
AA PAN yan MN AAN 
PAN PAN 


690 


(Maa zaadallaahu 'abdan bi 'afwin illaa 'izzan. Wa maa tawaadia-'a 
ahadun Iil-laahi, illaa rafa-“ahul-laah). 


Artinya: 


"Allah Ta'ala tiada menambahkan seseorang hamba, dengan kema'af- 
annya, selain kemuliaan. Dan tiada seseorang merendahkan diri 
karena Allah, melainkan dia diangkat oleh Allah”. GO). 


Nabi s.a.w. bersabda: ''Tiada seorangpun, melainkan ada bersa: 
ma dia dua orang malaikat. Dan pada orang itu cemeti, yang dipegang 
oleh dua malaikat tadi orang tersebut, dengan cemeti itu. Maka 
jikalau orang itu mengangkat dirinya, niscaya dua malaikat itu 
menarik cemeti tersebut. Kemudian, kedua malaikat tadi berdo'a: 
?Wahai Allah, Tuhanku! Rendahkanlah dia!” Dan jikalau orang itu 
merendahkan dirinya, lalu kedua malaikat itu berdo'a: ” Wahai Allah,. 
Tuhanku! Angkatkaniah (Tinggikanlah) dia!” (2). 


“ Nabi s.a.w. bersabda: ''Amat baiklah orang yang merendahkan 
diri pada bukan karena kemiskinan. Membelanjakan harta yang 
dikumpulkannya pada bukan maksiat. Mengasihani orang hina dan 
miskin. Dan bercampur gaul dengan ahli figh dan hikmah” (3). 


Dari Abi Salmah Ai-Madini, dari ayahnya, dari neneknya, yang 
mengatakan: Adalah Rasulullah s.a.w. pada tempat kami di Ouba' 
dan beliau berpuasa. Lalu kami bawakan kepadanya ketika berbuka 
puasa, segelas susu. Dan kami masukkan dalam susu itu sedikit 
madu. Maka tatkala beliau mengangkat gelas itu dan merasakan 
susunya, beliau dapati kemanisan madu. Lalu beliau bertanya: 
? Apakah ini?” 


Kami menjawab: ”Wahai Rasulullah! Kami masukkan ke 
dalamnya sedikit madu”. : 


Lalu beliau letakkan dan mengatakan: ' Sesungguhnya aku tidak 
mengharamkannya. Dan siapa yang merendahkan diri karena Allah, 
niscaya ia diangkat oleh Aliah. Dan siapa yang menyombong, niscaya 
direndahkan oleh Allah. Dan siapa yang sederhana, niscaya 
dikayakan oleh Allah. Dan siapa yang mubazir (boros), niscaya 
dimiskinkan oleh Aliah. Dan siapa yang banyak mengingati Allas 
(berdzikir), niscaya dikasihi oleh Allah” (4). 


4). Pan Muslim dari Abu Hurairah. 

(2). Diriwayatkan Al-Baihagi dari Abu Hurairah, Hadits dla'if. 

(3). Diriwayatkan, di antara lain, oleh Ath-Thabrani dan Al-Bazzar dari Anas. 
(4). Diriwayatkan, diantara lain, oleh Ath-Thabrani dari “Aisyah. 


691 


Diriwayatkan: '' Bahwa Nabi s.a.w. berada dalam suatu jama'ah 
shahabat-shahabatnya di rumahnya, di mana mereka itu makan. Lalu 
berdiri di pintu seorang peminta-peminta dan dia itu sakit lumpuh, 
yang tidak disenangi orang. Lalu ia diizinkan masuk. Tatkala ia sudah 
masuk, maka didudukkan oleh Rasulullah s.a.w. atas pahanya (dalam 
pangkuannya). Kemudian beliau mengatakan kepada peminta-minta 
itu: "Makanlah! Seakan-akan ada seseorang dari suku Ouraisy yang 
jijik dan tidak suka kepada dia ini. Maka tiadalah mati orang Ouraisy 
tu, sehingga ia mendapat penyakit lumpuh, seperti lumpuhnya 
peminta-minta itu” (5). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


Lee ap BE ve ta 
Y ya, ha Ta LN By AA 


P4 . 25 “8 15 Gee ya 23 aa 
Pd .Z PP Ai , 7” aa 
- Naa GA 
(Khayyaranii rabbil baina amraini: an akuuna-'abdan. rasuulan au 
malikan nabiyyan, fa lam adri, ayyu-humaa-akh-taaru wa kaana 


shafiy-yii minal-malaa-ikati jibriila, fa-rafa'-tu ra'-sii ilahi, fa gaala: 
tawaa-dia"-lerabbika, fa-gultu-“abdan rasuulan). 


Artinya: | 
Disuruh pilih aku oleh Tuhanku diantara dua perkara, yaitu: bahwa 
aku menjadi hamba dan rasul atau menjadi raja dan nabi. Maka aku 
tidak tahu, mana yang akan aku pilih. Dan adalah temanku Jibril di 
antara malaikat itu. Maka aku mengangkatkan kepalaku. kepadanya. 
Lalu ia mengatakan: "Merendahilah dirimu-kepada Tuhanmu! Maka 
aku menjawab: Hamba dan rasul” (1). 


Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa 'a.s.: "Sesungguhnya 
Aku menerima shalat orang yang merendahkan dirinya karena 
kebesaranKu. Ia tidak membesarkan dirinya kepada makhlukKu. Ia 


(S5). Menurut Al-tragi, dia tidak pernahi menjumpai hadits ini. 

(1). Dirawikan Abu Yu'la dari “Aisyah dan Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas. 
Kedua-duanya hadits dla'f. Dalam pilihan Nabi s.a.w. itu, harus diketahui 

perbedaan antara perkataan nabi dan rasul. Yaitu: kalau nabi tidak mempunyai ga 

karena wahyu yang diterimanya, hanyalah untik dirinya saja. Dan rasul, ialah 

menerima wahyu untuk dirinya dan untuk ummatnya. (Peny. e: 


692 


mengharuskan hatinya takut kepadaKu. Ia menghabiskan harinya 
dengan berdzikir kepadaKu. Dan ia mencegah dirinya dari nafsu-syah- 


wat, dari karenaKu”'. 
Nabi s.a.w. bersabda: 


po AI PI YA 
SIN LIS, REA 


(Al-karamut-tagwaa wasy-syarafut-tawaadlu-'u, wal-yagiinul-ghinaa). 
Artinya: 

"Sifat pemurah itu tagwa. Mulia itu merendahkan diri dan yakin itu 
kekayaan” (2). 

Nabi Isa Al-Masih a.s. mengatakan: ” Amat baiklah bagi orang- 
orang yang merendahkan diri di dunia. Mereka itu teman-teman 
minbar pada hari kiamat. Amat baiklah bagi orang-orang yang 
berbuat perbaikan di antara manusia di dunia. Mereka itu akan 
mewarisi sorga Firdaus pada hari kiamat. Amat baiklah bagi mereka 
yang disucikan hatinya di dunia. Mereka yang: melihat kepada Allah 
Ta'ala pada hari kiamat'. 

Setengah mereka mengatakan: '”"Telah sampai kepadaku, bahwa 
Nabi s.a.w. bersabda: ''Apabila Allah memberi petunjuk seorang 
hamba bagi Agama Islam dan membaguskan bentuknya, menjadikan 
o dia pada tempat yang tiada berkekurangan dan bersama itu, Allah 
menganugerahkan kepadanya sifat merendahkan diri, maka yang de- 
mikian itu, dari pilihan Allah” (3). 

Nabi s.a.w. Gene 


264 SA 1 Haa Me jun 2 0 3 Set 

Tg Ya S 24 5 TM “ , 

Nag NA Pre KAA 3 OLI 

0. 

(Arba-" bea yu - Aa ilaa man ahabba, ash-shamtu wa 

huwa awwalul-'“ibaadati wat-tawakkulu-alali-laahi wat-tawaa-dlu-'u 
waz-zuhdu fid-dun-ya). | 

Artinya: 
"Empat perkara tiada diberikan oleh Allah, selain orang yang 


dikasihiNya: yaitu, diam dan itu adalah permulaan ibadah, tawakkal 
kepada Allah, merendahkan diri dan zuhud di dunia” (4). 
(2). Dirawikan Ibnu Abid-Dun-ya, sebagai hadits mursal. 


(3). Dirawikan Ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud, sebagai hadits mauguf. 
(4). Dirawikan Ath-Thabrani dan Al-Hlakim dari Anas. Kata Al-Hakim: shahih isnad. 


693 


Ibnu Abbas mengatakan: ” Rasulullah s.a.w. bersabda: '' Apabila 
hamba itu merendahkan diri, niscaya ia diangkat oleh Allah ke langit 
ketujuh” (5). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


PL, Iisa og ne Oo pp 1 CL 


Pp same 53 3 Nan Oi NA 


(At-tawaa-dlu-'u laa yaziidul-“abda ilaa rif-“atan, fatawaa-dla-" uu, 
yarhamkumul-laah). 


Artinya: 

”'Merendahkan diri itu, tiada menambahkan bagi hamba, melainkan 
ketinggian. Maka merendah-dirilah kamu, niscaya disk dicurahkan 
rahmat oleh Allah kepada kamu” (6). 

Diriwayatkan: Bahwa Rasulullah s.a.w. sedang makan. Lalu 
datanglah seorang laki-laki hitam, yang berpenyakit cacar sedang 
mengupas. Maka orang hitars itu tiada duduk dekat seseorang, 
melainkan orang itu berdiri dari samping orang hitam itu. Lalu Nabi 
s.a.w. mendudukkan orang hitam itu disampingnya” (7). | 

Nabi s.a.w. bersabda: ''Sesungguhnya menakjubkan aku, oleh 
orang yang membawa sesuatu dalam tangannya, yang menjadi layanan 
bagi keluarganya. Dia menolak kesombongan dengan yang demikian 
itu dari dirinya” (8). 

Nabi s.a.w. pada suatu hari mengatakan kepada shahabat-shaha- 
batnya: ''Mengapa aku tiada melihat padamu kemanisan ibadah?” 

Para shahabat lalu bertanya: Apakah kemanisan ibadah itu?” 

“Nabi s.a.w. lalu menjawab: ”Merendahkan diri” (9). 

Nabi s.a.w. bersabda: 


Tae 99 V1 4 , (Te ') 


5 SAI EA o nan Ap ara Ah 


# Hb 


ea 





(5). Dirawikan Ai-Baihagi dari Ibnu Abbas, hadits dla'if. 
(6). Dirawikan Al-Ashfahani dari Anas. Dan hadits ini dla'if sekali. 
(9). Menurut Al-lragi, dia tidak memperoleh hadits itu demikian. 
(8). Kata Al- Iragi, hadits tersebut adalah hadits EN. 

(9). Juga hadits ini gharib. 


(Idzaa ra-aitumul-mutawaa-dli-'iina min ummatii, fa-tawaa-dla-'uu la- 
hum, wa idzaa ra-aitumul-mutakabbiriina, fa takab-baruu “alaihim, 
fa-inna dzaalika madzal-latun lahum wa shaghaar). 

Artinya: 

"Apabila kamu melihat orang-orang yang merendahkan diri dari 
ummatku, maka merendahkan-dirilah kamu kepada mereka! Dan 
apabila kamu melihat orang-orang yang menyombongkan diri, maka 
menyombongkan-dirilah kamu kepada mereka! Maka . sesungguhnya 
yang demikian itu penghinaan dan pengecilan bagi mereka” W) 


Al-Atsar: — 


Umar r.a. mengatakan: "Sesungguhnya hamba itu, apabila ia 
merendahkan diri, karena Alah, niscaya Allah mengangkatkan 
hikmahNya. Dan berkata malaikat yang diwakilkan dengan hikmah 
itu: Bangunlah dari jatuhmu,- niscaya kamu diangkatkan oleh 
Allah!” Dan apabila hamba itu menyombong dan melampaui 
batasnya, niscaya ia ditolak oleh Allah dalam bumi. Dan berkata 
malaikat yang diwakilkan dengan hikmat itu: ”Nyahlah engkau! 
Niscaya engkau dinyahkan oleh Allah” Dia itu pada dirinya besar dan 
pada mata manusia hina. Tai Ken ungeunna dia itu lebih hina 
dari babi pada sisi manusia” 


Jarir bin Abdullah aka Pada suatu kali, aku sampai 
ke sebatang pohon kayu, yang dibawahnya seorang laki-laki sedang 
tidur, yang bernaung dengan permadani kulit kepunyaannya. Dan 
matahari sudah melampaui permadani kulit itu. Lalu aku buatkan 
permadani tersebut ke atasnya. Kemudian, laki-laki itu terbangun dari 
tidurnya. Tiba-tiba, orang itu adalah Salman Al-Farisi. Lalu aku 
sebutkan kepadanya, apa yang telah aku perbuat. Maka ia mengata- 
kan kepadaku: ”'Hai Jarir! Merendahkan dirilah engkau karena Allah 
di dunia! Maka sesungguhnya, siapa yang merendahkan diri karena 
Allah di dunia, niscaya ia diangkatkan oleh Allah pada hari kiamat. 
Hai Jarir! Tahukah magka, apakan kegelapan api neraka pada hari 
kiamat? 


Aku menjawab: ”'Tidak!” 


Salman Al-Farisi mengatakan: "Sesungguhnya itu, ialah keza- 
liman manusia, sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain di 
dunia”. 


“Aisyah r.a. mengatakan: "Sesungguhnya kamu lupa dari ibadah 
yang paling utama, ialah: merendahkan diri (at-tawadlu')”. 


(1). Kata Al-lragi, hadits ini juga gharib, tidak terkenal. 


695, 


Yusuf bin Asbath r.a. mengatakan: ”'Dibalasi sedikit wara" dari 
banyaknya amal dan dibalasi sedikit at-tawadlu', dari banyaknya 
kesungguhan berpikir kepada ilmu (al-ijtihad)”. 

Al-Fudlalil bin “Iyadl r.a. mengatakan dan dia itu ditanyakan 

tentang af-tawadlu", apakah at-tawadlu' itu? 
Lalu ia menjawab: Bahwa engkau tunduk kepada kebenaran 
dan engkau mematuhinya. Dan jikalau engkau dengar kebenaran itu 
dari seorang anak kecil, niscaya engkau terima. Dan jikalau engkau 
dengar dari manusia yang paling bodoh, niscaya engkau terima”. 


Ibnul-Mubarak r.a. mengatakan: "Kepala at-tawadiu', ialah: 
bahwa engkau Jetakkan diri engkau di sisi orang yang kurang dari 
engkau pada kenikmatan dunia. Sehingga engkau ketahui, bahwa 
tiada bagi engkau dengan dunia engkau, kelebihan daripadanya. Dan 
bahwa engkau angkatlah diri engkau, dari orang yang di atas engkau 
di dunia. Sehingga engkau ketahui, bahwa tiada baginya dengan 
dunianya, kelebihan dari engkau. 


Oatadah bin Da'amah Ai-Bashari r.a. mengatakan: ” Barangsia- 
pa diberikan harta atau keelokan atau pujian atau ilmu, kemudian, ia 
tiada merendahkan dirinya padanya, niscaya adalah yang demikian itu 
bencana kepadanya pada hari kiamat”. | 


Dikatakan orang, bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu 
kepada Isa a.s., yaitu: ”' Apabila Aku berikan nikmat kepada engkau 
dengan sesuatu nikmat, maka terimalah dengan merendahkan diri, 
niscaya Aku sempurnakan nikmat itu kepada engkau”. 


Ka'bul-Ahbar r.a. mengatakan: "Apabila diberi nikmat oleh 
Allah kepada seorang hamba dari sesuatu nikmat di dunia, lalu 
disyukurinya nikmat itu, karena Allah dan ia merendahkan diri 
dengan nikmat itu, karena Aliah, niscaya ia diberikan oleh Allah 
kemanfa'atannya di dunia. Dan ia ditinggikan suatu tingkat di akhi- 
rat. Dan apabila diberi nikmat oleh Allah.kepada seorang hamba, de- 
ngan sesuatu nikmat di dunia, lalu tidak disyukurinya dan ia tiada 
merendahkan diri dengan nikmat itu karena Allah, niscaya ia dilarang 
oleh Allah kemanfa'atan nikmat itu di dunia. Dan dibukakan baginya 
suatu lapis dari neraka, yang akan diazabkan dia, jika dikehendaki 
oleh Allah atau ia terlepas daripadanya”. | 


Ditanyakan kepada Khalifah Abdul-malik bin Marwan: ''Orang 


mana yang lebih utama?” : Ae i 
bdul-malik menjawab: “Orang yang merendahkan diri dari 


kekuasaan, orang yang zuhud dari keinginan dan orang yang 
' meninggalkan pertolongan bagi diri sendiri, dari kekuatan”. 


696. 


Ibnus-Sammak masuk ke tempat Harunw'rrasyid. Lalu ia 
. mengatakan: '' Hai Amirul-mukminin! Sesungguhnya tawadlu" engkau 
dalam kemuliaan engkau itu, lebih mulia bagi engkau dari kemuliaan 
engkau”. 


Maka Harunu'r-rasyid menjawab: "Alangkah bagusnya perkata- 
an yang engkau katakan itu!” 


“Lalu Ibnu'ss-Sammak menyambung: "'Hai Amirul-mukmimnin! 
Sesungguhnya seorang manusia yang dianugerahkan oleh Allah 
kecantikan pada bentuknya dan tempat pada kenamaannya dan Allah 
mmelapangkan baginya barang dalam tangannya (harta), lalu manusia 
tersebut memelihara pada kecantikannya, memberi pertolongan dari 
hartanya dan merendahkan diri pada kenamaannya, niscaya ia ditulis- 
kan dalam Dewan Allah, termasuk yang murni dari wali-wali Allah”. 


Lalu Harunu'r-rasyid meminta tinta dan kertas dan dituliskan- 
nya perkataan tersebut dengan tangannya. 


Adalah Nabi Sulaiman bin Daud a.s. apabila pagi hari, ia 
. memperhatikan muka orang-orang kaya dan orang-orang mulia. 
Kemudian, ia datang kepada orang-orang miskin. Lalu duduk bersama 
mereka dan mengatakan: "Orang miskin bersama orang-orang 
miskin”. 

Setengah mereka mengatakan: ”'Sebagaimana engkau benci, 
bahwa engkau dilihat oleh orang-orang kaya dalam pakaian yang 
hina, maka seperti itu pula, maka bencilah, bahwa engkau dilihat oleh 
orang-orang miskin dalam pakaian yang tinggi harganya!” 

Diriwayatkan, bahwa pada suatu hari keluar kesuatu tempat, 


Yunus bin “Ubaid, Ayyub As-Sakhtiani dan Al-Hasan Al-Bashari. 
Mereka memperbincangkan tentang "'at-tawadIlu”. 


Maka Al-Hasan mengatakan kepada mereka: ''Tahukah kamu, 
apa at-tawadlu' itu? At-tawadlu', ialah, bahwa engkau keluar dari 
rumah engkau. Dan apabila engkau menjumpai orang muslim, niscaya 
engkau melihat bahwa orang itu mempunyai kelebihan dari engkau” 


Mujahid r.a. mengatakan: "Sesungguhnya Allah Ta'ala tatkala 
menenggelamkan kaum nabi Nuh a.s. (umat nabi Nuh a.s.), lalu 
gunung-gunung itu meninggi dan memanjang. Dan Al-Judi (suatu 
bukit dekat Mosul) itu, merendahkan diri. Maka ia diangkatkan 
(ditinggikan) oleh Allah di atas bukit-bukit (gunung-gunung) yang 
lain. Dan dijadikanNya tempat ketetapan safinah Papa Nuh a.s.) 
diatasnya”. 


697 


ka wa Jalla melihat kepada hati anak Adam. Maka tidak 
“didapatiNya hati yang lebih sangat tawadfu', daripada hati Musa a.s. 


Maka dikhususkannya dari antara mereka itu, dengan: al-kalam”” 4). 


/ Abu Sulaiman Ad-Darani r.a. mengatakan: Sesungguhnya Allah 


Yunus bin 'Ubaid r.a. mengatakan, dimana dia baru saja 
kembali dari “Arafah: ”'Aku tidak ragu pada rahmat Allah, yang 
diberikan kepada mereka. Jikalau tidaklah aku ini bersama mereka, 
niscaya sesungguhnya aku takut, bahwa mereka diharamkan dari 
rahmat, disebabkan aku (dosaku)”. 


Ada yang mengatakan: ”'Yang tertinggi apa yang ada orang 
mukmin itu pada Allah, ialah: yang terendah apa yang ada pada 
dirinya. Dan yang terendah apa yang ada pada Allah, ialah: yang 
tertinggi apa yang ada pada diri orang mukmin itu”. (2). | 

Ziyad bin Abduliah An-Numairi mengatakan: "Orang zuhud 
tanpa tawadlu', adalah seperti pohon kayu yang tiada berbuah”. 

Malik bin Dinar Al-Bashari r.a. mengatakan: "Jikalau adalah 
seorang penyeru menyerukan di pintu masjid: ''Hendaknya orang 
yang jahat dari kamu, mengeluarkan seseorang, maka demi Allah, 
tiada seorangpun mendahului aku ke pintu itu, selain orang yang 
dengan kelebihan kekuatan atau usaha”. 


Perawi riwayat ini, lalu menyambung: "Tatkala sampai kepada 
Ibnul-Mubarak perkataan Malik bin Dinar itu, lalu Ibnul-Mubarak 
mengatakan: ” Dengan ini, jadilah Malik itu Malik” (3). 


Al-Fudlail “bin 'Iyadl r.a. mengatakan: ''Siapa yang suka 
menjadi kepala, niscaya ia tiada akan memperoleh kemenangan untuk 
selama-lamanya”. 


Musa bin Al-Oasim Al-Kufi mengatakan: "Telah menimpa kami 
gempa bumi dan angin merah. Lalu aku pergi kepada Muhammad bin 
Mugatil Al-Kufi, seraya aku mengatakan: ''Hai Abu Abdillah! 
Engkau imam kami. Maka berdoalah kepada Allah 'Azza wa Jalla 
bagi kami!”. 


Lalu beliau menangis. Kemudian, mengatakan: ” Mudah-mudah- 
an kiranya, tidaklah aku ini menjadi sebab kebiasaanmu”??. 


(0). Lantaran bersangatan tawadlu'nya Musa a.s., maka Allah Ta'ala menganugerahkan 
kekhususan kepadanya, berbicara dengan Dia. Sehingga Musa a.s. itu disebut: 

Kalimu'llah, artinya: yang berbicara (berkalam) dengan Allah (Peny.). 

(2). Ini sesuai dengan hadits yang terdahulu, bahwa: apabila hamba itu merendahkan 
diri, niscaya diangkat pangkatnya oleh Allah. Dan apabila ia menyombong, maka 

akan direndahkan oleh Allah (Peny.). | | 

(3). Dengan pengenalan ini yang menunjukkan kepada menghina dan merendahkan 
dirinya, maka Malik memperoleh ketinggian kedudukan pada Allah Ta'ala (Peny). 


693 


Musa bin Al-Oasim meneruskan ceriteranya: ''Maka aku ber- 
mimpi bertemu dengan Rasulu'llah s.a.w. Lalu Rasulu'llah s.a.w. 
bersabda: ''Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menolak bahaya 
daripadamu, dengan do'a Muhammad bin Mugatil”. 


Seorang laki-laki datang kepada Abubakar Asy-Syibli r.a., lalu 
Abubakar Asy-Syibli r.a.. bertanya kepada orang itu: ?” Apakah 
engkau ini?” Dan itu adalah cara kebiasaan Abubakar Asy-Syibli r.a. 


Laki-laki itu lalu menjawab: “Aku ini, titik yang dibawah 
huruf: ba”. (4). 


Lalu Asy-Syibli mengatakan kepadanya: ”Dibinasakan oleh 
Allah, akan yang menyaksikan: engkau. Atau engkau buat bagi diri 
engkau sendiri, suatu tempat”. 


“ Asy-Syibli r.a. mengatakan pada sebahagian Setara 
?'Kehinaanku itu mengosongkan kehinaan Yahudi” (Jl). 


Ada yang mengatakan::”'Siapa yang melihat dirinya mempunyai 
harga, maka ia tiada mempunyai bahagian dari tawadlu"”. 


Dari Abil-Fath bin Syukhruf, yang mengatakan: ”' Aku bermimpi 
bertemu dengan Ali- bin Abi Thalib r.a. Lalu aku mengatakan 
kepadanya: ''Hai ayah Al-Hasan! Berilah aku nasehat!” 


Maka ia mengatakan kepadaku: "Alangkah bagusnya tawadlu' 
orang-orang kaya pada majlis orang-orang miskin. Karena keinginan 
mereka pada pahala daripada Allah! Dan yang lebih bagus dari itu 
lagi, ialah :kesombongan orang-orang miskin kepada orang-orang kaya 
karena kepercayaan mereka kepada Allah 'Azza wa Jalla”. 


Abu Sulaiman Ad-Darani r.a. mengatakan: ” Tiadalah hamba itu 
merendahkan diri, sebelum ia mengenal dirinya sendiri”. 


Abu Yazid Al-Busthami r.a. mengatakan: ''Selama hamba itu 
menyangka, bahwa pada kalangan makhluk, ada orang yang lebih 
jahat daripadanya, maka dia itu orang yang sombong”. 


Lalu ia ditanyakan: ”' Kapankah orang itu merendahkan diri?”. 


Abu Yazid menjawab: "Apabila ia tidak melihat bagi dirinya, : 
tempat berdiri (kedudiikan) dan keadaan. Dan tawadiu'nya tiap-tiap 


(4). Maksudnya: titik ba pada bismillah, satu titik. Jikalau tak ada titik itu, niscaya 
tidak dapat dibedakan, antara: alif dengan ba itu. Dan titik pada huruf ba itu, 

dibawah. Tidak di atas huruf, sebagai petunjuk pada tawadlu', pada menempatkan diri 

di bawah. (Peny.). 

(1). Maksudnya: Kehinaanku pada diriku, lebih besar dari kehinaan Yahudi pada 
dirinya. Sehingga dapat mengosongkan kehinaan mereka. (Peny.). 


699 


manusia itu, adalah menurut kadar ma'rifahnya kepada Tuhannya 
“Azza wa Jalla dan mari'fahnya (pengenalannya) kepada dirinya 
sendiri”. 

Abu Sulaiman mengatakan: ”'Jikalau sepakatlah makhluk untuk 
meletakkan aku, seperti letaknya aku pada diriku, niscaya mereka 
tidak sanggup kepada yang demikian”. 

'Urwah bin Al-Ward mengatakan : "'Ar-tawadlu' itu salah satu 
alat memancing kemuliaan. Dan tiap-tiap nikmat itu, didengki orang 
yang empunya, selain: at-tawadlu ”. | 
Yahya bin Khalid Al-Barmaki mengatakan: ''Orang mulia, apabila 
beribadah, niscaya ia merendahkan diri. Dan orang congkak, apabila 
beribadah, niscaya ia membesarkan diri”. 


Yahya bin Ma'adz mengatakan: ' Menyombong atas orang yang 
menyombongkan diri atas engkau, dengan hartanya itu tawadlu”'. : 


Ada yang mengatakan: ”Merendahkan diri pada semua mahk- 
luk itu baik. Dan pada orang-orang kaya itu lebih baik. Dan 
menyombong pada semua makhluk itu buruk. Dan pada orang-orang 
miskin itu, lebih buruk”. 

Ada yang mengatakan: ''Tiada kemuliaan, selain bagi siapa 
yang menghinakan diri, karena Allah 'Azza wa Jalla. Dan tiada 
ketinggian, selain bagi siapa, yang merendahkan diri karena Allah 
“Azza wa Jalla. Dan tiada aman, selain bagi siapa yang takut kepada 
Allah “Azza wa Jalla. Dan tiada laba, selain bagi siapa yang membeli 
dirinya dari Allah “Azza wa Jalla”, 


Abu Ali Al-Jauzatani mengatakan: ”'Diri itu hancur dengan 
sombong, rakus dan dengki. Maka siapa yang dikehendaki oleh 
Allah Ta'ala akan kebinasaannya, niscaya tercegah daripadanya: 
tawadlu', menerima nasehat dan gana'ah. Dan apabila dikehendaki . 
oleh Allah, akan kebajikan baginya, niscaya ia dilemah-lembutkan 
pada yang demikian. Maka apabila berkobar pada dirinya api 
kesombongan, niscaya api kesombongan itu diketahui oleh tawadlu”, 
(lalu dipadamkan) dengan pertolongan Aliah Ta'ala. Dan apabila 
berkobar api kedengkian pada dirinya, niscaya api kedengkian itu 
diketahui oleh nasehat (lalu dipadamkannya) dengan taufig Allah 
?'Azza wa Jalla. Dan apabila berkobar pada dirinya api kerakusan, 
niscaya api kerakusan itu, diketahui oleh gana'ah (lalu dipadamkan- 
nya),dengan pertolongan Ailah 'Azza wa Jalla”. 


Dari Al-Junaid r.a., bahwa ia mengatakan pada hari jum'at 
pada majlisnya: "Jikalau tidaklah dirawikan dari Nabi s.a.w., bahwa 
beliau bersabda: 


700 


232 


27104 0 0JIO Pa 


AA PNS SA 35 
(Yakuunu fi De Kuniama masa za-'limul-gaumi Pa: 


Artinya: 

"Adalah pada akhir zaman, pemimpin suatu kaum Kekar itu, 
orang yang terhina dari mereka” (1), niscaya aku tidak berbicara 
kepada kamu”. 


Al-Junaid mengatakan pula: ” At-Tawadlu' pada ahli tauhid itu 
tekebur (sombong). 


Semoga maksud Al-Junaid dengan ucapannya itu, ialah, bahwa: 

orang yang tawadlu' itu, pertama-tama menetapkan ada dirinya, 
kemudian meletakkannya (merendahkannya). Dan orang yang ber- 
tauhid itu, tidak sekali-kali menetapkan ada dirinya dan tidak melihat 
dirinya suatu pun. Sehingga direndahkannya atau diangkatnya. 
Dari Amr bin Syaibah, yang mengatakan: ”Aku berada di 
Makkah, diantara Ash-Shafa dan Al-Marwah. Lalu aku lihat seorang 
laki-laki mengendarai binatang baghal. Dan dihadapannya, budak- 
budak yang mengawalnya. Tiba-tiba budak-budak itu bersikap keras 
terhadap orang banyak”. 


Amr bin Syaibah meneruskan riwayatnya: ''Kemudian, aku 
kembali ketempatku, sesudah beberapa lama. Lalu aku masuk kota 
Bagdad. Maka aku berada di jembatan sungai Dajlah (sungai Tigris). 
Lalu tiba-tiba aku berhadapan dengan seorang laki-laki, yang tidak 
beralas kakinya, tidak tertutup kepalanya, panjang rambutnya”. 


Amr bin Syaibah meneruskan riwayatnya: "Maka aku melihat 
kepada orang tersebut dan aku memperhatikannya. Ia lalu bertanya 
kepadaku: ''Mengapa engkau melihat kepadaku?”. 

Lalu aku menjawab kepadanya: ” Aku melihat engkau serupa 
dengan seorang laki-laki, yang aku lihat di Makkah. Dan aku 
terangkan kepadanya sifat orang itu”. 

Maka ia menjawab: ” Akulah orang itu”. 


Lalu aku bertanya: '' Apakah yang diperbuat oleh Allah 
kepadamu ?”. 


Maka ia menjawab: "Aku mengangkat diriku pada tempat, 
dimana manusia merendahkan dirinya pada tempat itu. Maka aku 
direndahkan oleh Allah, dimana manusia memperoleh ketinggian”. 


(1). Dirawikan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. 


701 


Al-Mughirah bin Muslim. (wafat th. 36. H.) mengatakan: 
?” Adalah - kami takut . kepada Ibrahim: bin. Yazid An-Nakha'i, 
sebagaimana takutnya kepada seorang amir (penguasa). Dan Ibrahim 
bin Yazid An'Nakha'i itu mengatakan: ”' Bahwa zaman, dimana aku 
menjadi ahli Basis negeri Kufah Sau adalah sesungguhnya zaman 
jahat??. 


Adalah ? Atha Asia," ahabila kanan suara guruh, 
niscaya ia berdiri dan duduk. Dan ia diambil oleh perutnya, 
seakan-akan wanita yang melahirkan anak. . Dan 'Atha itu mengata- 
kan: "Ini dari karena aku, yang Jali tag musibah bagi kamu. Jikalau 
rnati 'Atha, niscaya» manusia senang” 


Adalah Bisyr Al-Hafi mengatakan: "Berilah btn kepada 
anak-anak dunia, dengan meninggalkan salam kepada mereka!”. 


Seorang laki-laki berdoa kepada Abdullah bin Mubarak, dengan 
mengatakan: Kiranya Allah memberikan kepada engkau, apa yang 
engkau harapkan !. 


“Laiu Abdullah bin Mubarak PR ””Bahwa bamay ita 
adalah sesudah ma 'rifah. Maka dimanakah mar'rifah itu?” 


Pada suatu hari, orang-orang Arab Ouraisy itu membanggakan 
diri pada Salman Al-Farisi (orang Parsi). Lalu Salman mengatakan: 
”Akan tetapi, aku dijadikan dari air anyir yang kotor. Kemudian aku 
kembali sebagai bangkai yang busuk. Kemudian aku mendatangi 
timbangan (al-mizan). Maka jikalau berat, maka aku orang mulia dan 
jikalau ringan, maka aku orang terkutuk”. 


Abubakar Ash-Shiddig r.a. mengatakan: Kami Ana ke- 
murahan hati pada tagwa, kekayaan pada Han dan kemuliaan pada | 
tawadlu ”. 


Kita bermohon pada Allah Yang DAR ORA NONA, akan kebaikan 
taufig. 


PENJELASAN: hakikat sombong dan bahayanya. | 

Ketahuilah kiranya, bahwa sombong itu terbagi kepada: batin 
dan zahir. | 

Maka yang hatta, jalah: suatu tingkah taku (perangai) pada 
jiwa. Dan yang zdhir, ialah: amal perbuatan, yang terbit dari anggota 
tubuh. Dan nama sana ang Jb yi Li Juga laku batin itu, lebih 
berhak. | 

Adapun amal Sman maka itu adalah buah (hasil) dari | 
tingkah laku itu. Dan tingkah laku sombong itu, mengharuskan bagi 


702: 


amal perbuatan. Dan karena itulah, apabila tingkah laku itu lahir 
pada anggota tubuh, niscaya dikatakan: ia menyombong. Dan apabila 
tidak lahir, niscaya dikatakan: pada dirinya (jiwanya) sombong. 


Maka pokoknya sombong itu, ialah: tingkah laku yang ada 
pada jiwa. Yaitu: merasa senang dan cenderung kepada dilihat 
dirinya, di atas orang yang disombonginya. Karena sombong itu 
mengajak orang yang disombonginya dan tentang apa yang di- 
sombonginya. Dan dengan yang demikian, terpisahlah sombong itu 
dari ujub (mengherani diri atau membanggakan diri), sebagaimana 
akan diterangkan nanti. | 


Sesungguhnya “ujub itu, tidak mengajak (tidak terlibat), selain 
orang yang ujub itu. Bahkan, jikalau manusia itu tidak dijadikan, 
selain dia sendirian, niscaya dapat digambarkan, bahwa dia itu orang 
yang 'ujub. Dan tidak dapat digambarkan, bahwa dia orang yang 
tekebur (sombong), kecuali ia berada bersama orang lain. Dan ia 
melihat dirinya di atas orang lain itu, pada sifat-sifat kesempurnaan. 
Maka ketika itu, adalah dia orang yang sombong. 


Dan tidak mencukupi, bahwa ia membesarkan dirinya, supaya ia 
menjadi orang sombong. Sesungguhnya, kadang-kadang ia membesar- 
kan dirinya, akan tetapi, ia melihat orang lain, lebih besar dari dirinya 
atau seperti dirinya. Maka ia tidak menyombong atas orang tersebut. 


Dan tidak mencukupi, bahwa ia menghina orang lain. Maka 
bersama yang demikian, jikalau ia melihat orang lain seperti dirinya, 
niscaya ia tidak menyombong. Akan tetapi sayogialah ia melihat 
dirinya mempunyai suatu tingkat dan orang lain mempunyai suatu 
tingkat. Kemudian, ia melihat tingkat dirinya, di atas tingkat orang 
lain. Maka pada tiga keyakinan ini, berhasillah padanya tingkah laku 
sombong. Tidak, bahwa penglihatan itu yang menidakkan kesom- 
bongan. Akan tetapi, penglihatan dan keyakinan itu, menghembuskan 
kepada kesombongan. Lalu berhasillah dalam hatinya, persediaan, 
kegoncangan, kegembiraan dan kecenderungan kepada apa yang 
diyakininya dan yang kuat pada dirinya, disebabkan yang demikian. 


Maka keagungan itu, kegoncangan dan kecenderungan kepada 
keyakinan, itulah: tingkah laku tekebur. Dan karena itulah, Nabi 
s.a.w. berdoa: 


CON AS na Is 1 


(A-'uudzu bika min naf-khatil-kibri-yaa-i). 


703 


Artinya: 


Aku berlindung dengan ENGKAU dari hembusan kesombongan” 
@&. | 

Seperti yang demikian juga, Umar r.a. mengatakan: ?” Aku takut 
bahwa kesombongan itu berhembus, sehingga sampai ke bintang 
Surayya”. 


Umar r.a. mengatakan yang demikian, kepada orang yang 
meminta izin kepadanya, untuk memberi pengajaran (nasehat) sesudah 
shalat Subuh. 


Maka seolah-olah manusia itu, manakala melihat dirinya dengan 
. mata ini, yaitu: kebesaran diri, niscaya ia menjadi besar, berhembus 
dan merasa kuat. Maka kesombongan itu, adalah ibarat dari keadaan 
yang berhasil pada jiwa, dari keyakinan-keyakinan itu. Dan dinama- 
kan juga: keagungan dan kebesaran. Dan karena itulah, Ibnu Abbas 
mengatakan tentang firman Allah Ta'ala: 


Pan AO ih Pa “. 1 
ON 0 — p, 3 7 Nan, 7 
TN 1 "AN 1 . “ 

(In fii shuduu-rihim, illaa kib-run, maa hum bi- baalighiih). 


Artinya: 


”Tak ada dalam dada mereka, melainkan kesombongan yang fiada 
dapat disampaikannya”. S. Al-Mukmin, ayat 56. 


Ibnu Abbas mengatakan, yaitu: kebesaran yang tidak disampai- 
kan mereka. Maka kesombongan itu ditafsirkan dengan kebesaran itu. 
Kemudian, keagungan tersebut, menghendaki amal perbuatan pada 
zahir dan pada batin. Itulah buah. Dan dinamakan yang demikian itu: 
sombong. 


Maka sesungguhnya, manakala telah besar kadar kesombongan 
itu padanya, dibandingkan dengan orang lain, niscaya ia hinakan 
orang yang kurang daripadanya. Tidak djindahkannya, dipojokkan 
dan dijauhkannya dari dirinya. Ia merasa tinggi dari duduk-duduk 
dan makan-makan bersama orang itu. Dan ia melihat, bahwa ia 
berhak orang itu bangun berdiri, membungkuk dihadapannya, jikalau 
bersangatan kesombongannya. : 

Maka jikalau lebih berat dari yang demikian, niscaya ia tidak 
mau dilayani orang itu. Dan dipandangnya orang tersebut, tidak layak 
berdiri di hadapannya dan melayani tangganya. 


(1). Sebagaimana telah diterangkan dahulu, bahwa Al-lragi yang membahas hadits- 
hadits dalam Kitab Ihya', mengatakan, bahwa ia tidak pernah menjumpai hadits ini. 


704 


Maka jikalau ada kurang dari yang demikian, maka ia benci 
daripada menyamakannya. Dan ia mendahuluinya pada jalan yang 
semntpit dan meninggikan diri daripadanya, pada upacara-upacara. Dan. 
ia menunggu, bahwa orang itu, memulainya dengan salam. Ia 
menjauhkan diri dari kelengahan pada menunaikan segala keperluan- 
nya. Ia membanggakan diri daripadanya. Dan jikalau ia berhujjah 
atau bertukar pikiran, niscaya ia benci kalau alasannya (hujjahnya) 
ditolak. Jikalau ia diberi nasehat (pengajaran), niscaya ia menyom- 
bong daripada menerimanya. Dan kalau ia memberi nasehat, niscaya 
ia berkeras pada nasehatnya. Jikalau sesuatu dari perkataannya 
ditolak orang, niscaya ia marah. Dan jikalau ja mengajar, niscaya ia 
tidak kasih sayang kepada pelajar-pelajar. Ia menghina mereka, 
membentak-bentak, membangkit-bangkit dan memakai mereka men- 
jadi pelayannya. 

Ia memandang kepada orang awwam, seolah-olah ia memandang 
kepada keledai, karena dipandangnya mereka itu bodoh dan hina. 

Amal perbuatan yang timbul dari tingkah laku sombong itu. 
banyak. Yaitu: lebih banyak daripada dapat dihinggakan. Maka tiada 
perlu kepada penghitungannya. Karena semuanya itu sudah terkenal. 

- Maka itulah sombong. Bahayanya besar. Celakanya besar sekali. 
Pada kesombongan itu membinasakan orang-orang tertentu dari 
makhluk. Dan sedikitlah yang dapat terlepas daripadanya, dari 
orang-orang yang banyak ibadahnya, orang-orang zuhud dan ulama- 
ulama. Apalagi orang-orang awwam dari makhluk Allah. 


Bagaimana tidak besar bahayanya? Nabi s.a.w. bersabda: 

Aa at Lt Na ena 
E 3 lh 8,5 1 -- A3 TAS Vpn 
UR 
(Laa yadkhulul-jannata man fi galbihi mitsgaalu dzarratin min 
kibrin). 
Artinya: 

”Tiada akan masuk sorga, orang yang dalam hatinya seberat atom 
daripada kesombongan” (1). 


Sesungguhnya kesombongan itu menjadi dinding (hijab) dari- 
pada sorga. Karena kesombongan itu mendindingi di antara hamba 
dan akhlak orang mukmin seluruhnya. Dan akhlak itu ialah: pintu. 


(1). Dirawikan hadits ini oteh Al-Ousyairi- dari Abil-Hasan Abdurrahman bin 
Muhammad. | 


705 


sorga. Kesombongan dan keagungan diri itu, -menguncikan (menutup) 
pintu-pintu itu seluruhnya. Karena ia tidak sanggup mencintai 
Orang-orang mukmin, akan 'apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. 
Dan padanya itu sesuatu dari kemuliaan. Dan ia tidak sanggup 
merendahkan diri. Dati merendahkan diri itu kepala akhlak orang- 
orang yang bertagwa. Dan pada kerendahan diri itu kemuliaan. 


Dan ia tidak sanggup meninggalkan kebusukan hati dan pada 
kebusukan hati itu kemuliaan. Dan ia tidak sanggup berkekalan di 
atas kebenaran dan pada kebenaran itu kemuliaan. Dan ia tidak 
sanggup meninggalkan kemarahan dan pada kebenaran itu. kemuliaan. 
Dan ia tidak sanggup menahan amarahnya dan pada ketahanan 
amarah itu kemuliaan. Dan ia tidak sanggup meninggalkan kedeng- 
kian dan pada meninggalkan kedengkian itu kemuliaan. Dan ia tidak 
sanggup kepada nasehat yang lemah lembut dan pada nasehat yang 
lemah lembut itu kemuliaan. Dan ia tidak sanggup menerima nasehat 
dan padanya itu kemuliaan. Dan ia tidak selamat dari menghina dan 
mencela manusia dan padanya itu kemuliaan. Dan tidak ada Mi 
untuk diperpanjangkan lagi. 


Maka tiadalah dari suatu tingkah. laku yang tercela, melainkan 
orang yang: merasa kemuliaan diri dan sombong itu memerlukan 
kepadanya, untuk menjaga kemuliaannya. Dan tiada dari suatu 
tingkah laku yang terpuji, melainkan ia merasa lemah daripadanya. 
Karena takut daripada hilangnya kemuliaan itu. 

Maka dari inilah, tiada akan masuk sorga, orang yang Sala 
hatinya seberat bijian daripada kesombongan. 

Dan akhlak yang tercela itu, memerlukan satu sama “lain. 
Sebahagian daripadanya — sudah pasti — mengajak sebahagian yang 
lain. Dan macam kesombongan yang paling jahat, ialah: yang 
mencegah daripada mengambil faedah ilmu pengetahuan, daripada 
menerima kebenaran dan mematuhinya. Dan pada yang demikian itu, 
telah datang ayat-ayat, yang mencela kesombongan dan orang-orang 
yang LN Allah Ta'ala PESANAN 


aa, "rd 
ASIAN PRP Anip AI Ker 
Nara Bana Ba eta 
P P ehgta ak 

S1 ja (aa ES: ENG 5 ho 


155 


706. 


Artinya: 


"Dan: malaikat-malaikat itu mengembangkan tangannya (mengata- 
kan): “Lepaskanlah nyawamu! Pada hari ini, kamu dibatas dengan . 
siksaan kehinaan, disebabkan perkataanmu yang tidak benar tentang 
Allah dan adalah kamu itu menyombong terhadap keterangan-kete-: 
rangan (ayat-ayat) Allah”, S. Al-An'am, ayat 93. 


Kemudian, AHah aa an 


Pa ae Plang Ag £ at sh" ah | | 
" 5 
TO san NE pp “ik Tae Ye 08 
“CA ( “ta Pd 
ND ae 3 , Aga 
(Oiilad-khuluu abwaaba jahannama kianditak fiihaa, fa-bi' sa mats- 
wal-mutakabbiriin). 
Artinya: 
” Dikatakan (kepada mereka): ”'Masukilah pintu neraka jahannam itu, 


tetaplah di sana. Dan amatlah buruk tempat tinggal orang-orang yang 
menyombongkan diri!” S. Az-Zumar, ayat 72. 


Kemudian, Allah Ta'ala menerangkan, bahwa penduduk neraka 
yang paling menderita azab, ialah: mereka yang paling durhaka 
kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman: 


LA AN Lo. o MAA TA 


SAI IA NI KY Leg 


ur “ 


WE , 


(Tsumma fa-nanzi-ann2 min kulli syiifatin, ayyuhum asyaddu-'alar- 
rahmaani 'ityyaa). 
Artinya: 


?Kemudian, Kami tarik dari tiap-tiap golongan, siapa diantaranya 
yang paling durhaka kepada Tuhan yang Maha pemurah” 
S. Maryam, ayat 69. 


707 


2 Ta'ala berfirman: 


Oo yo 3I II, “jp 3 
Para PEN BNN Ar 
YO SN SAH Tae 1 Ia — 


(Fal-ladziina laa yu”-minuuna bil-aakhirati, Jantan munkiratun 
wa hum mustakbiruun). 


Astinya : 
?”Maka mereka yang tiada beriman kepada akhirat, hati mereka 
ingkar (menolak). Mereka adalah orang-orang yang sombong”. 
S. An-Nahl, ayat 22. 
Allah “Azza wa bag berfirman: 


0310 9 Ta Ke Z0 pe 
an 02 PPG Anta —e 
, Ya 
(Yagwulul-ladzinas-tndl-'ifuu liHadziinas-takbaruu, Iau laa antum 
lakunnga mu'-minjin). 
Artinya: 
?Orang-orang yang tertindas (lemah) berkata kepada orang-orang 


yang menyombong dirinya: “Jikalau tidak karena kamu, tentulah 
kami menjadi orang-orang yang beriman”. S. Saba, ayat 31. 


Allah Ta'ala berfirman: 
MP AI ah 070 Lo 2-10” 
IN IS SS 23 CAN NG 


s1 AA 


1. aa" - IP 8 
(Innal-ladziina-yastak-biruuna-' sea sayad-khuluuna jahan- 
nama daakhiriin). 

Artinya: 
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari 


menyembah Aku, akan masuk neraka jahannarr dengan kehinaan”. 
S. Al-Mukmin, sia 60. 


708 


ia Bas ala berfirman: 


3 Badan Aek Matt ta k n 2g 
- 2. WP 
ML ina TA 


(Sa-ash-rifu- an-sayaatiya-ladziina yatakabba-ruuna fil-ardli-bi-ghairil- 
haggi). 


Artinya: 


"Akan Aku belokkan dari keterangan-keteranganKu, orang-orang 
yang menyombongkan dirin ya di muka bumi di luar kebenaran”. 
S. Al-A'raf, ayat 146. 


Ada yang mengatakan pada penafsiran ayat tersebut: "Akan 
Aku angkatkan pemahaman Al-Our'an dari hati mereka”. Dan pada 
sebahagian tafsir, yaitu: Akan Aku dindingi hati mereka dari alam 
malakut””. | 


Ibnu Juraij (wafat tahun 50 H) mengatakan (tentang penafsiran 
ayat tadi), yaitu: "Akan Aku belokkan mereka, daripada bertafakkur 
pada keterangan-keteranganKu dan mengambil ibarat daripadanya”. 


Karena itulah Nabi Isa Al-Masih a.s. mengatakan: ”' Bahwa 
tanaman itu tumbuh pada tempat yang lunak dan tidak tumbuh pada 
batu yang licin. Seperti itu pulalah, ilmu hikmah itu bekerja pada hati 
orang yang merendahkan diri. Dan ia tidak bekerja pada hati orang 
yang menyombongkan diri. Tidakkah kamu melihat, bahwa orang 
yang memanjangkan kepalanya ke atas atap rumah, niscaya atap itu 
akan melukakan kepalanya. Dan orang yang membungkuk dengan 
kepalanya, niscaya atap itu menaungi dan menyembunyikannya”. 


Maka inilah contoh yang dibuat cleh Isa a.s. kepada orang- 
orang yang menyombongkan diri. Dan sesungguhnya mereka, bagai- 
mana tidak memperoleh ilmu hikmah. Dan karena itulah, Rasulullah 
s.a.w. menyebutkan keingkaran kebenaran pada batas kesombongan 
dan keingkaran terbuka dari Pig Rasululiah s.a.w. menga- 


takan: 
| Ne G 97: K, NE 14 Ab gp 
(Man safihal-hagga wa ghamisan-ngas). 
Artinya: 
Orang yang. mengingkari kebenaran dan menghina manusia” D. 
(l). Hadits ini dirawkan Muslim dari Ibnu Mas'ud. 


709 


PENJELASAN: orang yang disombongi, tingkat-tingkat dan baha- 
gian-bahagiannya dan buah (hasil kesombongan padanya. 


Ketahuilah, bahwa yang disombonginya, ialah: Allah Ta'ala 
atau rasul-rasulNya atau makhlukNya yang lain. 


Sesungguhnya manusia itu dijadikan, zalim dan jahil (bodoh). 
Sekali ia menyombongkan dirinya atas makhluk dan sekali ia 
. menyombongkan dirinya atas. AL-KHALIO. Jadi, kesombongan itu 
- dengan memandang kepada yang disombongi, adalah tiga bahagian: 


Pertama: kesombongan atas Allah. Dan yang demikian itu, 
adalah macam kesombongan yang paling keji. Dan tiada yang 
menggerakkan kepadanya, selain oleh kebodohan semata-mata dan 
kedurhakaan. Seperti: apa yang terjadi dari Namrud. Bahwa Namrud 
itu mengatakan kepada dirinya bahwa, ia akan berperang dengan 
Tuhan yang empunya langit. Dan sebagaimana diceriterakan dari 
segolongan orang-orang bodoh, bahkan apa yang diceriterakan dari 
setiap orang yang mendakwakan ketuhanan, seperti Fir'aun dan 
lainnya. Maka Fir'aun itu karena kesombongannya, mengatakan: 
?Aku tuhanmu yang mahatinggi”, karena ia menyombongkan diri, 
bahwa dia hamba Allah. Dan karena itulah Allah Ta'ala berfirman: 


"Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari 
menyembah Aku, akan masuk neraka jahannam dengan kehinaan” 


Dan Allah Ta'ala berfirman: S. A-Mu“-min, ayat 60. 


4 LAN PA 7 1 3 ng 
KAN dg Ds Or? CT AN 

» 6. Rea / Xs kseba e Fa 107120 
DA : Ae 3 3 SAN 
“ 


0 IIA, af pp. 


K - en & 

(Lan yastankifal-masiihu an yakuuna-'abdan lil-taahi wa lal-malaa- 
ikatul-mugarrabuura, wa man yastankif “an-'ibaada-tihi, wa yastak- 
bir, fa-sayahsyu-ruhum ilaihi jamii'aa). 
Artinya: 

- "Ai-Masih tidak enggan menjadi hamba Allah, begitupun malaikat- 
malaikat yang berdekatan (dengan Tuhan). Barangsiapa yang enggan 
menyembah Allah dan menyombongkan dirinya, nanti Allah akan 
mengumpulkan mereka semuanya kepadaNya””. S. An-Nisa', ayat 172. 


710 


Aliah Lk Palma 
Tea Pa R3 Ken 1 


2 CG AE 3 


3 Ia LL PA 
TN: AAA 5 gen NO Ve Vo 

(Wa idzaa giila lahumus-juduu lirrahmaani, gaaluwx wa mar-rahmaa- 

nu, a24 nasjudu limaa ta'-murunaa wa zaadahum nufuuraa). 


Artinya: 


"Dan apabila dikatakan kepada mereka:  ”Sujudlah (tunduklah) 
kepada Tuhan Yang Mahapemurah! Mereka menjawab: ”'Apakah 
Tuhan Yang Mahapemurah itu? Akan sujudkah kami kepada apa 
yang engkau perintahkan kepada kami? Dan hal itu menyebabkan 
mereka bertambah lari?”. S. Al-Furgan, ayat 60. 


Bahagian Kedua: Menyombongkan diri atas rasul-rasul, dari segi 
memegahkan diri dan mengangkatkannya daripada mematuhi kepada 
manusia, seperti manusia yang lain. | 


Yang demikian itu, sekali membelokkan diri dari berfikir dan ' 
memandang dengan mata hati. Maka terus-meneruslah dia dalam: 
kegelapan kebodohan, disebabkan kesombongannya. Maka ia tidak 
mau mematuhi dan ia menyangka, bahwa dia yang benar. 


Dan sekali, ia tidak mau mengenal (berma'rifah). Akan tetapi, 
dirinya tidak mau ta'at untuk mengikuti kebenaran dan merendahkan 
diri kepada rasul-rasul. Sebagaimana diceriterakan oleh Allah tentang 

| Ucapan mereka: 


os. an 
2 Vin Saga SN 23 ana napi 


(A-nu'-minu PANEN aA, Si naa). 

Artinya: 

"Apakah kami akan percaya (beriman) kepada dua manusia (1) yang 
serupa dengan kami”. | S. Al-Mu'minun, ayat 47. 


Dan kata mereka: '' Kamu hanya manusia yang serupa kami juga”. S. 
Ibrahim, ayat 10. ''Dan kalau kamu turuti manusia yang serupa 
dengan kamu itu, tentulah kamu akan menderita kerugian”. S. 
Al-Mu'minun, ayat 34. Orang-orang yang tidak mengharapkan akan 
menemui Kami, berkata: '”'Mengapa tidak malaikat @iturunkan | 


(1). Dua manusia itu, ialah: nabi Musa a.s. dan nabi Harun a.s. 


711 


kepada kami atau (mengapa) kami tidak melihat Tuhan kami? Mereka 
amat sombong dalam hatinya dan melakukan pelanggaran yang sangat 
besar”. S. Al-Furgan, ayat 21. ” Dan mereka mengatakan: ”' Mengapa 
tidak diturunkan kepadanya malaikat?” S. Al-An'am, ayat 8. Fir'aun 
mengatakan mengenai apa yang diterangkan oleh Allah tentang 
dirinya: "Atau melaikat-malaikat datang bersama-sama dengan dia 
untuk menemuinya?” S. Az-Zukhruf, ayat 53. Allah Ta'ala berfir- 
man: "Dan menyombongkan diri dia — Fir'aun — dan tentaranya di 
bumi di luar kebenaran”. S. Al-Oashash, ayat 39. Maka Fir'aun itu 
menyombongkan diri atas Allah dan rasul-rasulNya sekalian. 


Wahab bin Munabbih mengatakan: ”'Nabi Musa a.s. mengata- 
kan kepada Fir'aun: ” Berimanlah dan bagimu kerajaanmu !. 


Fir'aun itu menjawab: Aku bermusyawarah dengan Haman 
(2) dahulu”. 

Lalu Fir'aun bermusyawarah dengan Haman. Maka Haman 
mengatakan: Dimana engkau itu tuhan yang disembah, lalu menjadi 
hamba yang menyembah”. 


Maka Fir'aun itu menyombongkan diri daripada menyembah 
Allah dan daripada mengikuti Musa a.s. 


Kaum Ouraisy mengatakan, tentang apa yang diceriterakan oleh 
Allah TA'ala, mengenai mereka: 


eror Te Sah 
Pa 


TN 2. JAN o.—.- - 


(Lau laa nuzzila haadzal-gur-“aanu alaa rajulin minal-gar-yataini- 
adhiim). 


Artinya: 
”?”Mengapa Al-Our'an ini tidak diturunkan kepada orang besar dari 
salahsatu dua kota?” S. Az-Zukhruf, ayat 31. (1). 


Oatadah bin Di'amah Al-Bashari mengatakan, bahwa orang 
besar dari dua' kota itu, ialah: Al-Walid bin Al-Mughirah dan Abu 
Mas'ud Ats-Tsagafi. Mereka meminta orang yang lebih besar 
ke-ketua-annya dari Nabi s.a.w. Karena mereka mengatakan: "Bahwa 
(2). Haman itu menteri Fir'aun. 


(1). Menurut Al-litihaf (syarah Ihya”) hal. 364, jilid 8, bahwa dua kota itu, ialah: 
Makkah dan Thaif. (Peny.). 


712 


Nabi s.a.w. itu anak yatim. Maka bagaimana ia diutus oleh Allah 
kepada kita?”. 


Maka Allah Ta'ala berfirman: 
Pa we Sae Pd - ? 3 2 Pi TN 


Pa Ap PN AD pD) 
(A-hum yagsimuuna rahmata rabbik). 
Artinya: 


Apakah mereka hendak membagi-bagikan kurnia Tuhan engkau 
itu?” | | S. Az-Zukhruf, ayat 32. 


Dan Allah pkn berfirman: 


2 0 01LN GC KAN 
(Li-yaguuluu, Mn Ma ia min baininaa). 


Artinya: 


“Supaya mereka mekaakan “Inikah orang-orang yang  dikurniai 
Allah di antara kami?” 


S. Al-An'am, ayat 53. Artinya: penghinaan kepada mereka dan penja- 
uhan, karena kedahuluan mereka. 


Kaum Ouraisy mengatakan kepada Rasulu'ilah s.a.w.: ''Bagai- 
mana kami duduk padamu. Dan di sampingmu itu mereka ...?” (2). 


Kaum Ouraisy itu mengisyaratkan dengan katanya: mereka, 
ialah: orang-orang muslimin yang miskin. Mereka hinakan kaum 


muslimin yang miskin itu, dengan mata mereka, karena “kemiskinan. 
Dan mereka menyombongkan diri dari duduk-duduk dengan orang- 
orang miskin itu. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat: 


yo. BELA D0 PA Ti 
SA DNA SK IK 
AA £ : 


Ia Pd Z7. 
MA Ia LA KA Urang Ao, 5533 


(Wa laa tath-rudil-ladziina yad-“uuna rabbabum bil-ghadaa-ti, - 
'asyiyyi, yuriiduuna wajhahu, maa-'alaika min hisaabihim). 
(2). Hadits ini dirawikan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waggash. 


713 


Artinya: 

"Dan janganlah engkau usir orang-orang yang menyeru Tuhannya. 
pagi dan petang. Mereka menghendaki wajahNya. Engkau tidak 
memikul tanggung jawab mereka sedikitpun”. S. Al-An'am, ayat 52. 


Allah Ta'ala berfirman: 


"Dan tahanlah. diri engkau bersama orang-orang yang menyeru 
Tuhannya, di waktu pagi dan senja. Mereka menghendaki wajahNya. 
Dan janganlah engkau hindarkan pemandangan engkau dari mereka, 
karena menghendaki perhiasan kehidupan dunia”. 


S. Ai-Kahf, ayat 28. 


Kemudian, Allah Ta'ala menerangkan tentang keheranan mere 
ka, ketika mcreka masuk neraka jahannari. Karena mereka tidak 
melihat orang-orang yang mereka hinakan. Lalu mereka mengatakan: 


EN tg ILY Gr Mn li 1 
Age PE ASM, ANIC 
(Maa Janaa laa naraa rijaalan, kunnaa na-'udduhum minal-asy-raar). . 
Artinya: | 


"Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang kami hitung 
termasuk orang-orang yang jahat?” S. Shad, ayat 62. 


Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksudkan mereka, ialah: 
'Ammar, Bilal, Shuhaib “dan Al-Migdad. Kiranya Allah merelai 
mereka sekalian! 


Kemudian, ada di antara mereka, orang yang dicegah oleh 
kesombongannya, daripada berpikir dan ma'rifah. Lalu ia bodoh, 
bahwa Nabi s.a.w. itu orang yang benar. 

Di antara mereka, ada orang yang berma'rifah (mengetahui) dan 
dicegah oleh kespmbongannya dari mengaku. Allah Ta'ala berfirman, 
untuk menerangkan tentang mereka: ''Maka tatkala datang kepada 
mereka, apa yang mereka ketahui, maka mereka tidak percaya 
kepadanya”. S. Al-Bagarah, ayat 89. 


Dan Allah Ta'ala berfirman: Dan mereka menyangkalnya, 
karena tiada jujur dan sombong, biarpun jiwa mereka telah meyakini 
kebenarannya”. S. An-Nami, ayat 14. 


Kesombongan ini mendekati dengan menyombongkan diri atas 
Allah 'Azza wa Jalla. Walaupun kurang daripadanya. Akan tetapi itu 


714 


menyombongkan diri pada menerima perintah Allah dan merendah- 
kan diri kepada RasulNya. | 


Bahagian Ketiga: menyombongkan diri atas hamba-hamba 
Allah. Dan yang demikian itu, dengan membesarkan diri sendiri dan 
menghina orang lain. Maka diri itu enggan menuruti mereka. Dan diri 
itu mengajaknya kepada mengangkat diri atas mereka. “Lalu menghina 
mereka, memandang kecil mereka can berkeras hidung daripada 
menyamai mereka. 


Pahamilah ini, walaupun kurang dari yang pertama dan yang 
kedua! 


Maka yang ketiga ini juga besar dari dua segi. 


Pertama: bahwa kesombongan, kemegahan, kebesaran dan 
ketinggian itu tidak layak, selain pada Pemilik, Yang Mahakuasa. 
Adapun hamba yang dimiliki, yang dia'if, yang lemah, yang tidak 
berkuasa atas sesuatu, maka dari manakah ia layak dengan 
keadaannya itu akan kesombongan? 


Manakala hamba itu menyombongkan diri, maka sesungguhnya 
ia telah bertengkar dengan Allah Ta'ala, pada sifat yang tidak layak, 
selain pada keagunganNya. Contohnya: bahwa seorang budak 
mengambil peci raja. Lalu diletakkannya atas kepalanya. Dan ia 
duduk pada tempat tidurnya. Maka alangkah besar ke-mustahak- 
annya untuk dikutuk! Dan alangkah besar kedekatannya untuk 
'kehinaan dan hukuman pengajaran! Alangkah sangat keberaniannya 
kepada tuannya! Dan alangkah keji apa yang diperbuatnya! 


Dan kepada pengertian inilah, diisyaratkan dengan firman Allah 
Ta'ala (pada hadits Oudsi): "Keagungan itu kain sarungKu dan 
kesombongan itu kain selendangKu. Maka siapa yang bertengkar 
dengan Aku pada yang dua itu, niscaya Aku hancurkan dia”. (1). 


— Artinya: itu adalah khusus sifatKu. Dan tiada layak, selain 
padaKu. Orang yang bertengkar padanya, ialah: orang yang berteng- 
kar pada salah satu daripada sifat-sifatKu. 


Apabila kesombongan atas hamba-hamba Allah itu, tiada layak, 
selain pada Allah, maka siapa yang menyombongkan diri atas 
hamba-hambaNya, sesungguhnya ia telah berbuat penganiayaan. 
Karena orang yang memandang hina budak-budak pilihan dari 
seorang pemilik, mengambil mereka menjadi pelayannya, merasa lebih 


(l). Hadits ini, sebagaimana telah diterangkan dahulu, diriwayatkan dari Abu 
Hurairah. 


715 


tinggi dari mereka dan mengutamakan dengan sesuatu, dimana hak 
pemilik hendaknya diutamakan dari mereka, maka orang itu adalah 
bertengkar (berebutan) dengan pemiliknya pada sebahagian urusan- 
nya. Walaupun tingkatnya tiada sampai kepada tingkat orang yang 
bermaksud duduk pada tempat tidurnya dan bertangan besi dengan 
miliknya. 


Makhluk itu semua adalah hamba Allah. Dan bagi Allah 
keagungan dan kesombongan di atas mereka. Maka siapa yang 
menyombongkan diri atas salah seorang dari hamba-hamba Allah, 
sesungguhnya ia telah bertengkar dengan Allah pada hakNya. 


Ya, benar, bahwa perbedaan di antara pertengkaran ini dan 
pertengkaran Namruz dan Fir'aun, ialah: apa yang menjadi perbedaan 
diantara pertengkaran pemilik, pada dipandang kecil sebahagian 
budak-budaknya dan pada diambil mereka sebagai pelayan dan 
diantara pertengkarannya pada pokok pemilikan. 


Segi Kedua yang besarlah kehinaan sombong padanya, ialah: 
yang membawa kepada menyalahi Allah Ta'ala pada segala amarNya. 
Karena orang yang menyombongkan diri itu, apabila mendengar : 
kebenaran dari salah seorang hamba Allah, niscaya ia enggan 
menerimanya. Dan ia berterusan mengingkarinya. Dan karena itulah, 
anda melihat orang-orang yang bertukar pikiran tentang masalah-ma- 
salah agama, mendakwakan, bahwa mereka bahas-membahas dari hal 
rahasia agama. Kemudian, mereka itu sangkal-menyangkal, sebagai- 
mana sangkal-menyangkalnya orang-orang yang menyombongkan diri. 
Dan manakala telah nyata kebenaran pada lisan seseorang dari 
mereka, niscaya yang lain berkeras hidung daripada menerimanya. 
Dan berterusan mengingkarinya. Mencari daya-upaya untuk menolak- 
nya, dengan penipuan yang disanggupinya. 


Yang demikian itu, termasuk akhlak orang-orang kafir dan 
orang-orang munafig. Karena disifatkan mereka oleh Allah Ta'ala 
dengan firmanNya: 


Artinya: 

AU ente Uta KOS AN KE UA Lea Lu OIL P3 La et 
AAN . SIM N Yaa an 5 
pakan bo — AN JA ar, IL, 

| Logan 


(Wa gaalal-'ladziina kafaruu, laa tasma-'uu li-haadzal-gur-aani wal- 
ghaw fiihi, la-“allakum tagh-libuuna). 


KAT 


Artinya: 


“Dan orang-orang yang tiada beriman itu berkata: "Janganlah kamu: 
dengarkan Our-an ini dan hiruk-pikuklah ketika orang membacanya, 
supaya kamu mendapat kemenangan!”. 


S. Ha Mim As-Sajadah, ayat 26. 


Maka tiap-tiap orang yang bertengkar (ber-munadharah) untuk 
mencari kemenangan dan mendiamkan lawan dengan hujjah, tidak. 
untuk mencari kebenaran, apabila ia memperoleh kebenaran, maka 
sesungguhnya ia telah berkongsi dengan mereka pada tingkah laku 
tersebut. 


Dan seperti itu pula, membawa yang demikian kepada tidak mau | 
menerima pengajaran (nasehat), sebagaimana difirmankan oleh Allah 
Ta'ala: 


ME PEN ar LAN ASING 
(Wa-idzaa giila lahut-tagillaaha, akhadzathul- izzatu bil-its-mi). | 


Artinya: 


”?Dan bila dikatakan ketadana ”Patuhlah kepada Allah!”, tetapi 
keangkuhannya membawanya kepada dosa” S. Al-Bagarah, ayat 206. 


Diriwayatkan dari Umar r.a., bahwa ia membaca ayat tadi, lalu 
ja membaca: 


| « 
aan, Fe3IS SN 


”(Innaa lillaahi wa innaa ilahi raaji“uun)” (1). Lalu bangun berdiri se- 
orang laki-laki, menyuruh dengan yang baik (ber-amar ma'ruf), maka 
orang itu lalu dibunuh. Lalu bangun berdiri seorang laki-laki yang 
lain, seraya mengatakan: ”'Engkau bunuh orang-orang yang menyuruh : 
dengan keadilan di antara manusia”. 


Maka orang yang menyombongkan diri itu, membunuh orang 
yang menyalahinya dan yang menyuruhnya dengan ma'ruf, adalah 
karena kesombongan. (2). 





(1). Artinya: ''Sesungguhnya kita itu kepunyaan Allah. Dan sesungguhnya kita itu 
kembali- kepada Allah”. 

(2). Menurut Al-Irtihaf dalam uraiannya, itulah arti firman Allah: "tetapi keangkuhan- 
nya membawanya kepada dosa” — menurut S. Al-Bagarah, ayat 206 di atas tadi. 


717 


Ibnu Mas'ud r.a. mengatakan: ”'Mericukupilah bagi seseorang 
itu dengan dosa, apabila dikatakan kepadanya ”'Bertagwalah kepada 
Allah! Lalu ia menjawab: "Jagalah dirimu sendiri!” 


Nabi s.a.w. mengatakan kepada seorang laki-laki: ” Makanlah 
dengan tangan kananmu!” 

Orang itu lalu menjawab: ”' Aku tidak sanggup”. 

Maka Nabi s.a.w. menjawab: ” Kamu tidak sanggup?” 


Tidak ada yang mencegahnya dari yang demikian, selain oleh 
kesombongannya. Kata perawi, bahwa orang tersebut, tidak dapat 
 mengangkatkan tangannya lagi sesudah itu”. (3). 


Artinya: tangannya terus sakit. 
Jadi, kesombongan atas makhluk itu besar akibatnya. Karena 
akan membawa kepada kesombongan, pada perintah Allah. 
Sesungguhnya Iblis dibuat menjadi contoh bagi ini. Dan apa 
yang. diceriterakan dari keadaan Iblis itu, tidak Jain, melainkan untuk 
diambil menjadi ibarat. Sesungguhnya Iblis itu mengatakan: 
2. , Pa 
VIP - Apa 


(Ana khairun minhu). 


” Aku lebih baik dari padanya (Adamy”. 

Kesombongan Iblis tersebut, adalah disebabkan Keturunan. 
Karena ja mengatakan: | 
v PA 58 rr 20 Ge PP NP 


VP - sob me PU DAU 


(Ana Bia an MEA min naarin wa khalag-tahu min 
thiin). 


Artinya: 
” Aku lebih baik daripadanya (Adam). Engkau jadikan aku dari api 
dan Engkau jadikan dia dari tanah”. Shad, 76. 


Maka yang demikian itu membawa Iblis, kepada tidak mau 
bersujud yang disuruh oleh Allah "Ta'ala. Dan permulaannya itu 
adalah kesombongannya atas Adam dan kedengkiannya. Lalu yang 
(3). Dirawikan Muslim dari Salmah bin Al-Akwa'. 


118 


demikian itu, menghelakannya kepada menyombongkan diri pada 
perintah Allah Ta'ala. Maka adalah yang demikian itu, sebab 
kebinasaannya untuk selama-lamanya. 


Maka inilah salah satu dari bahaya-bahaya kesombongan yang 
besar atas hamba-hamba Allah. Dan karena itulah, diuraikan oleh 
Rasulu'llah s.a.w. kesombongan itu dengan dua bahaya tersebut. 
Karena beliau ditanyakan oleh Tsabit bin Oais bin Syammas, yang 
menanyakan: ” Wahai Rasulw'llah! Sesungguhnya aku seorang manu- 
sia yang sangat menyukai kecantikan. Apakah pendapatmu? Adakah 
itu termasuk kesombongan?” 


Nabi s.a.w. lalu menjawab: 


Les La La 8, 2 Pt Co ye 

IS NA : ALS 
(Laa-wa laakinnal-kibra man batharal-hagga wa ghami-shan-naasa). 
Artinya: 
“Tidak! Akan tetapi kesombongan itu, ialah: orang yang benci 
kepada kebenaran dan menghinakan manusia” d). 

Pada hadits lain: 

| | ai 


ar ANA os 

. (Man safihal hagga). 
Artinya: 
Orang yang mengingkari kebenaran? (2). 
Dan sabdanya s.a.w.: | 
? Wa ghainishan-nansa”" APN sel U Jar 2 
di atas tadi, artinya: melecehkan dan menghinakan manusia. 
Padahal mereka itu, adalah hamba Allah, seperti dia atau lebih baik 
daripadanya. 

Inilah: bahaya pertama! 

Mengingkari kebenaran, yaitu: menolak kebenaran. 

Dan 'itu adalah: bahaya kedua. 


. 'Dirawikan Muslim dan At-Tirmidzi dari Tsabit bin Gais bin Syammas. 
(2) Dirawikan Ahmad dari “Ugbah bin “Amir. Tidak ,sbatharai-hagg?” seperti diatas. 


119 


“ Maka setiap orang yang melihat, bahwa dirinya lebih baik dari 
saudaranya dan ia menghinakan saudaranya, melecehkannya. dan 
memandang kepadanya dengan mata kekecilan atau ia menolak 
kebenaran, padahal ia tahu akan kebenaran itu, maka sesungguhnya 
ia telah menyombongkan diri, mengenai hal-hal di antara dia dan 
makhluk. Dan barangsiapa berkeras hidung dari pada tunduk kepada 
Allah Ta'ala dan merendahkan diri kepada Allah dengan mematuhi- 
Nya dan mengikuti rasul-rasulNya, maka sesungguhnya ia telah 
menyombongkan diri, mengenai hal-hal di antara dia dan Allah Ta'ala 
dan rasul-rasulNya. 


PENJELASAN: apa yang dengan itu, menjadi sombong. 


Ketahuilah, sesungguhnya tiadalah seseorang itu menyombongkan 
diri, kecuali manakala ia membesarkan dirinya. Dan ia tidak 
membesarkan dirinya, kecuali dia berkeyakinan, bahwa dirinya 
mempunyai salah satu dari sifat-sifat kesempurnaan. Dan kumpulan 
yang demikian itu kembali kepada kesempurnaan keagamaan atau ke 
dunia-an. 


Maka keagamaan, ialah: iImu dan amal. Dan ben aa das jalah: 
keturunan, kecantikan, kekuatan, harta dan banyak pembantu. 

Maka inilah tujuh bab: 

Pertama: ilmu, alangkah cepatnya kesombongan kepada ulama- 
ulama. Dan karena itulah, nabi s.a.w. Peranan 


2 pp | 
SKA AN 2 
(Afatul- 'ilmil-khuyalaau). 
Artinya: 


”Bahaya ilmu, ialah: sombong” (3). 


Maka tiada urunglah, bahwa orang yang berilmu itu, Pa 
kan dirinya dengan kemegahan ilmu, yang merasa pada dirinya 
kecantikan ilmu dan kesempurnaannya, Ia membesarkan dirinya dan 
menghinakan manusia. Ia memandang kepada manusia, seperti 
pandangannya kepada hewan. Ia memandang mereka itu bodoh. Dan 
mengharap, supaya mereka memulai memberi salam kepadanya. 


3. Siikotat Al-Iragi, bahwa hadits yang terkenal, ialah: ''Bahaya ilmu itu uya dan 
bahaya kecantikan itu sombong, demikian menurut riwayat Al-Oadia'i dari Ali, 
dengan sanad dia'if, | 


120 


viallp IU UdlgUil UCIUNI @iays Kcuatarngarnnyad adu. memperkenankan 
undangannya, niscaya ia melihat yang demikian itu suatu perbuatan 
baik padanya dan uluran tangan kepadanya, yang harus disyukurinya. 
Dan ia berkeyakinan bahwa dia yang termulia dari mereka. Dan ia 
berbuat dengan mereka, apa yang tidak berhak mereka dari orang 
yang seperti dia. Dan sesungguhnya seyogialah mereka memperbudak- 
an diri kepadanya dan melayaninya, sebagai tanda terima kasih 
kepadanya di atas perbuatan baiknya. Bahkan biasanya, bahwa 
mereka berbuat kebaikan kepadanya, lalu dia tidak berbuat kebaikan 
kepada mereka. Mereka berziarah kepadanya, lalu ia tidak berziarah 
kepada mereka. Mereka berkunjung kepadanya, lalu ia tidak berkun- 
jung kepada mereka. Ia meminta pelayanan dari orang yang bercam- 
pur-baur dengan dia dari mereka. Dan ia menggunakan orang tersebut 
pada segala hajat keperluannya. Jikalau orang itu teledor pada 
melayaninya, niscaya ia tiada berkenan kepada orang itu. Seakan-akan 
mereka itu budaknya atau orang sewaannya. Dan seakan-akan diajari- 
nya ilmu itu, merupakan suatu perbuatan baik daripadanya kepada 
mereka dan suatu yang ma'ruf (amar ma'ruf) kepada mereka. Dan 
berhak memperoleh suatu hak atas mereka. 


Ini, mengenai hal. yang menyangkut dengan dunia. Adapun pada 
urusan akhirat, maka kesombongannya atas mereka, ialah: dengan 
melihat dirinya pada sisi Allah Ta'ala itu lebih tinggi dan lebih utama - 
daripada mereka. Maka ia takut atas mereka, lebih banyak daripada 
ia takut atas dirinya sendiri. Dan ia mengharap bagi dirinya sendiri, 
lebih banyak daripada yang diharapnya bagi mereka. 


Dan orang ini untuk dinamakan: orang bodoh, adalah lebih 
utama, daripada ia dinamakan: orang berilmu. Bahkan ilmu yang 
hakiki, ialah: yang dikenal oleh manusia dengan ilmu itu, akan 
dirinya, Tuhannya, bahaya kesudahan (al-khatimah), hujjah Allah 
atas alim ulama. Dan besarnya bahaya ilmu padanya, sebagaimana 
akan datang penjelasannya pada: jalan pengobatan kesombongan 
dengan ilmu. 


Dan ilmu ini akan menambahkan takut, tawadlu' dan khusyu'. 
Dan dikehendaki, bahwa yang punya ilmu itu, melihat bahwa setiap 
manusia, adalah lebih baik daripadanya. Karena besarnya hujjah 
Allah atas dirinya, disebabkan ilmu. Dan keteledorannya pada 
menegakkan syukur akan kenikmatan ilmu. 


PPA 


Karena itulah, Abud-Darda' r.a. mengatakan: ”' Barangsiapa 
bertambah ilmunya, niscaya bertambah sakitnya”. Dan benarlah, 
sebagaimana yang dikatakan Abud-Darda' tersebut. 

Jikalau anda menanyakan: ” Apakah kiranya, keadaan setengah 
manusia, yang bertambah dengan ilmunya itu, kesombongan dan 
aman?” 


Maka ketahuilah, bahwa yang demikian itu mempunyai dua 
sebab: — 


Sebab Pertama: bahwa adalah kesibukannya itu dengan: apa 
yang “dinamakan. ilmu. Dan tidaklah itu ilmu yang hakiki. Dan 
sesungguhnya ilmu yang hakiki, talah: apa yang dikenal oleh hamba 
dengan ilmu tersebut, akan Tuhannya dan dirinya, bahaya urusannya 
pada menjumpai Allah dan terdinding (hijab) daripadaNya. 


Dan ini mempusakakan (mendatangkan) takut dan tawadiu', 
tidak sai ya aman: Allah Ta'ala berfirman: — 
e 1 “ 


Ka bB WAN ALI SA 


(Innamaa yakh-syai-laaha min “ibaadihil:" Maa 

Artinya: . . Tn 

: ”'Sesungguhn ya yang takut kepada Allah, ialah orang-orang yang 
berilmu diantara hamba-hambaNya”. S. Fathir, ayat 28. 


' Adapun yang dibalik demikian, seperti: ilmu kedokteran, ilmu 
hisab, ilmu bahasa, ilmu syair (menyusun pantun), ilmu nahu (ilmu 
gramatika bahasa Arab), ilmu menyelesaikan permusuhan dan 
jalan-jalan pertengkaran, maka apabila manusia menuju semata-mata 
kepada ilmu-ilmu tersebut, sehingga penuh, niscaya penuhlah dia 
dengan kesombongan dan kemunafikan. 


Dan ini dengan menamainya perusahaan, adalah lebih utama, 
daripada. menamainya: iImu. Bahkan ilmu itu, ialah: mengenal 
ubudiyah (perhambaan kepada Allah) dan rububiyah (ketuhanan) 
serta jalan ibadah. Dan ini pada umumnya mengwarisi (mendatang- 
kan) tawadlu". 


' Sebab Kedua: bahwa hamba itu terjun dalam ilmu, sedang dia 
keji batinnya, rendah jiwanya, jahat akhlaknya. Maka dia sesungguh- 
nya tidak berusaha, pertama-tama dengan membersihkan dirinya dan 
mensucikan hatinya dengan bermacam-macam mujahadah. Dan ia 
tidak menyukakan dirinya pada beribadah kepada Tuhannya. Lalu ia 
kekal keji pribadinya. 


122 


Maka apabila ia terjun dalam ilmu, dalam ilmu manapun juga, 
niscaya ia menjumpai ilmu itu dalam hatinya, pada tempat yang keji. 
Maka tiada baiklah buahnya dan tiada lahir bekasnya pada kebajikan. 
Dan Wahab bin Munabbih r.a. telah memberi contoh bagi ini, dengan 
katanya: “Ilmu itu seperti hujan yang turun dari langit, manis lagi 
bersih. Lalu diminum oleh kayu-kayuan dengan urat-uratnya. Maka 
dirobahnya air itu, menurut kadar rasanya. Lalu yang pahit, 
menambahkan kepahitannya dan yang manis, menambahkan kema- 
nisannya. Maka begitu pulalah ilmu, yang dipelihara (dihapal) oleh 
orang-orang. Lalu dirobahnya, menurut kadar cita-citanya dan 
hawa-nafsunya. Maka orang yang menyombongkan diri, menambah- 
kan kesombongan dan orang yang merendahkan diri, menambahkan 
tawadlu.” 


Dan pahamilah ini! Karena orang yang cita-citanya itu sombong 
dan dia itu orang bodoh, maka apabila ia menghapal ilmu, niscaya ia. 


memperoleh apa yang menyebabkan dia itu sombong.. Maka bertam- 
bahlah kesombongannya. 


— Apabila orang itu takut serta kebodohannya, lalu bertambah 
ilmunya, niscaya ia mengetahui, bahwa alasan (hujjah) telah menguat 
padanya, lalu ia bertambah ketakutan, kasih-sayang, kehinaan dan 
merendahkan diri. 


Maka ilmu itu adalah termasuk yang terbesar dari apa yang 
menyembabkan orang menyombongkan puasa Dan karena itulah, Allah 
Ta'ala berfirman ai Nabinya s.a.w.: 


2 7. 2 2 
Ke-3. An La ai Ale OM rei, 
(Wakh-fidl janaa-haka limanit-taba-'“aka Pa! -miniin). 
Artinya: | 
Dan rendahkanlah sayap engkau kepada orang-orang yang beriman 
yang mengikuti engkau”. S. Asy-Syu'ara', ayat 215. 

Allah “Azza wa Jalla berfirman: 
or . 2, “0 


4 Ll WIT Nando YEN WS GS TK, 


(Wa lau kunta fadh-dhan ghalii-dlal-galbi, lan-fadi-dluu min haulik). 


Artinya: 
? Dan kalau kiranya engkau berbudi kasar dan berhati bengis, tentulah 
mereka akan lari dari keliling engkau”. S. Ali “Imran, ayat 159. 


723 


Allah Ta'ala menyifatkan wali-waliNya, dengan firmanNya: 
Ai PP 1 ah 


or, HnaR Kata AN ISA 5 
(Adzillatin-alal-mu' miniina, a-'i7zatin 'alal-kaafiriin). 
Artinya: 


” Bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang yang beriman dan ber- 
sikap keras terhadap orang-orang yang kafir”. S. Al-Maidah, ayat 54. 


Begitu pula, Nabi s.a.w. bersabda, menurut apa yang diriwayat- 
kan oleh Al-Abbas r.a.: 


PPAT KO P4 (Ce 2d LIS mn 33 101, Lor Go” 2, 
Oo aras SAE KANG RP 
Ca per ANA UAN Ea 


(Yakuunu gau mun yag-ra-uunal-gur-aana laa yujaa-wizu hanaa 
jirahum, yaguuluuna gad gara'-nal-gur-aana, fa man agra-u minnaa 
wa man a'lamu minnaa). 

Artinya: 

Adalah suatu kaum membaca Al-Our-an, yang tiada melampaui 
kerongkongannya, mengatakan: "Kami telah membaca Al-Gur-an. 
Maka siapakah yang lebih pandai membacanya daripada kami dan 
siapakah yang lebih berilmu daripada kami?” 


..Kemudian, Nabi s.a.w. berpaling kepada shahabat-shahabatnya 
dan bersabda: 


£ Ra ia - Kat 211 KY 
(Ulaa-ika minkum, ayyuhal-ummatu, ulaa-ika hum Na, 
Artinya: | | 
Mereka itu adalah daripada kamu, hai ummat! Mereka itu adalah 
kayu api neraka” (1). 


(1). Dirawikan oleh Ibnul-Mubarak dari Al-Abbas. 


724 


Dan karena itulah, Umar r.a. mengatakan: ''Janganlah kamu itu 
menjadi ulama-ulama yang sombong! Maka tidaklah cukup ilmumu 
itu dengan kebodohanmu”. 

Dan karena itulah, Tamim Ad-Dari meminta izin pada Umar 
r.a. pada berceritera. Maka Umar r.a. enggan untuk memberi izin 
kepadanya, seraya Umar r.a. mengatakan: "Sesungguhnya itu 
penyembelihan”. 

Seorang laki-laki lain meminta izin pada Umar r.a. dan orang 
itu imam suatu kaum. Bahwa apabila ia telah memberi salam dari 
shalatnya, lalu ja memberi peringatan (nasehat) kepada mereka. Maka 
Umar r.a. mengatakan: Sesungguhnya aku takut bahwa engkau 
kembung angin, sehingga sampai ke bintang Surayya”'. 


. Hudzaifah bin Al-Yaman r.a. mengerjakan shalat dengan suatu 
kaum. Maka tatkala ia telah memberi salam dari shalatnya, ia 
mengatakan: "'Hendaklah engkau mencari imam, selain dari aku. 
Atau engkau shalat sendirian. Sesungguhnya aku melihat pada diriku, 
bahwa tiadalah dalam kaum ini orang yang lebih utama daripada 


aku” 

Maka apabila ada cah yang seperti Hudzaifah, tiada selamat, 
lalu bagaimana akan selamat orang-orang yang lemah, dari orang- 
orang yang terkemudian dari ummat ini? Maka alangkah sukarnya di 
atas permukaan bumi, orang yang berilmu, yang berhak untuk 
dikatakan kepadanya: orang berilmu. Kemudian, ia tidak digerakkan 
oleh kemegahan dan kesombongan ilmu. | 


Maka jikalau diperoleh orang'yang demikian, niscaya adalah :dia 
itu orang yang benar (orang shiddig) pada zamannya. Maka tiada 
sayogialah berpisah “dengan orang itu. Akan tetapi memandang 
kepadanya saja, adalah ibadah. Terutama lagi dengan mengambil 
faedah daripada diri dan keadaannya. 


Jikalau kita ketahui yang demikian, walaupun di tempat yang 
paling jauh di negeri Cina, niscaya kita pergi kepadanya. Karena 
harapan untuk meratakan kepada kita barakahnya. Dan menular 
kepada kita, perjalanan hidup dan sifatnya. 

Mudah-mudahanlah yang demikian. Maka dimanakah akhir za- 
man ini membolehkan dijumpai orang yang seperti mereka? Mereka 
itu orang-orang yang beruntung dan yang mempunyai kedaulatan, 
yang telah lenyap pada abad pertama dan orang-orang yang 
mengiringi mereka. Bahkan sukar pada zaman kita, seorang yang 
berilmu, yang masuk pada dirinya penyesalan dan kegundahan, atas 
lenyapnya perkara ini. 


725 


Maka yang demikian itu juga, adakalanya tidak ada dan adaka- 
lanya sukar. Dan jikalau tidak adalah kabar yang menggembirakan 
hati sea Rasulullah s.a.w. , dengan sabdanya: 


Pa Le 0 Ss 
PRA DAS HNS 


“ 0110230 3 


MASA, 


(Saya'-tii-“alan-naasi zamaa-nun, man tamassaka fiihi bi-'usyri maa 
antum “alaihi najaa). 


Artinya: 


"Akan datang kepada ummat manusia suatu zaman, orang yang 
berpegang pada zaman tersebut, dengan sepersepuluh dari apa yang 
kamu padanya, niscaya ia terlepas” (1), sesungguhnya adalah layak 
- bagi kita untuk memandang hina — dan kita berlindung dengan Allah 
Ta'ala — akan lumpur patah hati dan putus asa, serta kejahatan 
amalan kita, yang ada kita padanya. Dan siapakah pula dari kita yang 
berpegang sepersepuluh dari apa yang ada mereka itu padanya? Dan 
mudah-mudahan kita dapatlah kiranya berpegang dengan seperseratus- 
nya. 


Kita bermohon kepada Allah Ta'ala, kiranya Ia mu'amalahkan 
(pergaulkan) kita, dengan apa yang kepunyaanNya. Dan Ia tutupkan 
pada kita kekejian-kekejian amalan kita, sebagaimana yang dikehen- 
daki oleh kemurahan dan kurniaNya. 


Kedua: amal dan ibadah. Dan tidak terlepas Orang-orang zahid 
dan abid, dari kehinaan kemegahan, kesombongan dan kecenderungan 
hati manusia. Dan menguatlah kesombongan dari mereka pada agama 
dan dunia. 


Adapun pada dunia, yaitu: bahwa mereka lihat orang lebih 
utama mengunjungi mereka, daripada mereka mengunjungi orang 
lain. Mereka mengharap bangun berdirinya manusia memenuhi 
keperluan mereka, memuliakan mereka, meluaskan tempat bagi 
mereka pada majlis-majlis, menyebutkan mereka orang wara" dan 
tagwa dan mendahulukan mereka dari manusia lain, pada memperoleh 
keuntungan. Sehingga semua apa yang telah kari sebutkan dahulu, 
mengenai hak ulama-ulama. Dan seakan-akan mereka itu melihat, 
bahwa ibadahnya itu suatu nikmat kepada makhluk. 


(&D. Dirawikan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah dan katanya: hadits gharib. Dan yang 
dirawikan Ahmad dari Abu Dzar--Dan lain-lain perawi. . 


126 


Adapun pada agama, maka ia (melihat, bahwa manusia itu 
binasa dan ia melihat dirinya sendiri yang terlepas. Padahal dia itu 
sebenarnya yang binasa, manakala ia melihat yang demikian. Nabi 
s.a.w. bersabda: 

Pe 7 4 . 2 ye "4 31 


Ab Apr 3,31 PNS Dra 9 re . BI 


(Idzaa sami tumur-rajula Li halakan-naasu fa huwa ahlakuhum). 
Artinya: 


"Apabila kamu melihat orang mengatakan: "Telah binasa manusia”, 
maka dialah yang lebih binasa dari mereka” (Y'” 


Sesungguhnya Nabi s.a.w. mengatakan yang demikian, karena 
perkataan tersebut dari orang itu, menunjukkan bahwa dia menghina 
makhluk Allah, tertipu darinya sendiri dengan amal ibadah kepada 
Allah, merasa aman dari percobaan Allah, tidak takut dari kekuasaan 
Allah. 


Bagaimana ia tidak takut dari kekuasaan Allah? Dan mencu- 
 kupilah baginya kejahatan oleh penghinaannya kepada orang lain. 
Nabi s. a. w. bersabda: 


A Oak CA 5. We RA NAN Pa, LS 


| (Kafaa Tea syarran an cai akhaa-hul PEP 
Artinya: | 

”Mencukupilah kejahatan bagi seorang manusia, bahwa ia menghina 
saudaranya orang muslim” (2). 

Berapa banyak perbedaannya di antara dia dan orang yang 
mencintainya karena Allah, membesarkannya karena ibadahnya, 
.menghormatinya dan mengharap baginya, apa yang tidak diharapkan- 
nya bagi dirinya sendiri. 

Maka makhluk itu mengetahui akan kelepasannya, dengan 
 menghormatinya karena Allah. Maka mereka itu mendekatkan diri 
kepada Allah Ta'ala dengan menghampirinya. Dan ia berbuat kutukan 
kepada Allah, dengan membersihkan diri dan menjauhkan diri dari 
mereka. Seakan-akan dia terangkat tinggi daripada duduk-duduk 


(1). Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah. 
(2). Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah. : 


727 


dengan mereka. Maka alangkah pantasnya mereka, apabila mereka 
mengasihinya karena kebaikannya, bahwa mereka dipindahkan oleh 
Allah kepada tingkatnya, pada amal! Dan alangkah pantasnya, 
apabila. ia menghinakan mereka, dengan sendirinya, bahwa ia 
dipindahkan oleh Allah kepada batas disia-siakan (tidak diperdulikan). 
Sebagaimana diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki pada kaum Bani 
Israil (kaum Yahudi), yang dinamakan: orang keji Bani Israil, karena 
banyaknya kerusakan yang diperbuatnya. Orang itu melalui pada 
tempat seorang laki-laki yang lain, yang dinamakan: abid Bani Israil 
(yang banyak beribadah). Dan di atas kepala abid tadi, ada sepotong 
awan yang menaunginya. 


Maka tatkala si yang keji itu lalu pada si abid, lalu si yang keji 
tadi mengatakan pada dirinya: ”' Aku ini orang keji Bani Israil. Dan 
“ini orang abid Bani Israil. Maka jikalau aku duduk dekat padanya, 
mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat kepadaku”. 


Lalu ia duduk pada si abid tersebut. Maka abid itu mengatakan: 
?Aku ini abii Bani Israil. Dan ini orang yang keji dari Bani Israil. 
Maka begaimanakah ia duduk padaku?” 


Lalu si abid itu benci kepada si keji tadi. Dan ia katakan kepada 
si keji tersebut: '"Bangunlah dari tempatku ini!”. 


Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabi zaman itu, 
dengan firmanNya:- ”Suruhlah keduanya, supaya keduanya meng- 
ulangi amal. Sesungguhnya Aku ampunkan dosa si keji dan Aku 
batalkan amal sri abid”. 


Pada riwayat lain, yaitu: ”'Maka berpindahlah sepotong awan 
itu ke kepala si keji”. 


Ini memberi tahukan kepada engkau, bahwa Allah Ta'ala 
sesungguhnya menghendaki dari hamba-hamba itu, akan hatinya. 
Maka orang bodoh yang maksiat, apabila ia merendahkan diri karena 
takut kepada Allah dan menghinakan diri karena takut kepada Allah, 
maka sesungguhnya ia telah menta'ati Allah dengan hatinya. Maka 
dia itu, yang lebih ta'at kepada Allah dari pada orang berilmu, yang 
menyombongkan diri dan orang abid yang mengherani diri (yang 
bersifat “ujub). 

Dan seperti itu yuga, diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki pada 
kaum Bani Israil datang kepada seorang abid dari kaum Bani Israil. 
“Lalu laki-laki tadi menginjakkan tapaknya atas leher si abid tersebut 
yang sedang bersujud. Lalu si abid itu mengatakan: ” Angkatlah tapak 
kakimu! Demi Allah! Allah tidak akan mengampunkan dosa kamu”. 


728 


Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, dengan 
firmanNya: ”'Hai orang yang bersumpah kepadaKu! Bahkan engkau 
yang tidak diampunkan oleh Allah akan dosa engkau”. (1). 


Begitu juga, Al-Hasan Al-Bashari r.a. mengatakan bahwa: 
sehingga orang yang memakai pakaian bulu itu lebih keras kesom- 
bongannya daripada orang yang memakai kain selendang sutera. 
Artinya: Bahwa orang yang memakai kain sutera itu, menghina orang 
yang memakai bulu. Ia melihat kelebihan baginya. Dan orang yang 
memakai bulu itu melihat kelebihan bagi dirinya. Dan bahaya ini 
juga, sedikitlah terlepas daripadanya, kebanyakan orang-orang abid. 
Yaitu: jikalau ja dipandang ringan oleh orang yang memandang 
ringan kepadanya atau ia disakiti oleh orang yang menyakitinya, 
niscaya jauhlah dia untuk diampunkan oleh Allah baginya. Dan tidak 
ragu lagi, bahwa dia itu terkutuk pada sisi Allah. 


Dan jikalau ia menyakiti orang islam lain, niscaya ia tidak 
menantang tantangan itu. Dan yang demikian, karena besarnya kadar 
dirinya padanya. Dan itu kebodohan, pengumpulan di antara 
kesombongan dan kebanggaan diri dan tertipu dengan ibadahnya 
kepada Allah. Dan kadang-kadang, oleh kedunguan dan kebodohan 
itu, berkesudahan pada sebahagian mereka, kepada pertentangan. Dan 
ia mengatakan: ”'Kamu akan melihat apa yang akan berlaku 
atasnya”. Dan apabila ia tertimpa dengan suatu bencana, niscaya ia 
mendakwakan, bahwa yang demikian itu adalah dari karamahnya (2). 
Dan Allah tiada menghendaki padanya, selain obat kedengkiannya 
dan balasan baginya. Serta ia melihat beberapa lapisan dari 
orang-orang kafir itu memaki Allah dan RasulNya. Dan ia mengetahui 
suatu golongan yang menyakiti nabi-nabi a.s. Sebahagian mereka ada 
yang membunuh nabi-nabi a.s. itu. Dan sebahagian lagi yang memu- 
kul nabi-nabi a.s. 


Kemudian, sesungguhnya Allah Ta'ala menangguhkan sebaha- 
gian besar mereka. Dan tidak disiksakannya didunia. Bahkan 
kadang-kadang, sebahagian mereka diselamatkanNya. Maka tidak 
tertimpa kepada orang itu, yang tidak disukai, baik di dunia atau 
akhirat. | 


Kemudian, orang bodoh yang tertipu itu, menyangka, bahwa ia 
lebih mulia pada Allah, daripada nabi-nabiNya. Dan sesungguhnya 
Allah menyiksakannya, dengan apa yang tidak disiksakanNya nabi- 





(1). Dirawikan Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. 
(22. Karamah, yaitu: hal yang luar biasa terjadi pada seseorang wali. Dan kalau pada 
nabi, dinamakan: mu'jizah. Kalau arti harfiahnya, karamah itu: kemulia-an. 


729 


nabiNya a.s. Dan semoga dia dalam kutukan Allah, disebabkan 
keangkuhan dan kesombongannya. Dan dia itu lalai daripada kebina- 
saan dirinya. 


Maka inilah “akidah (kepercayaan) orang-orang yang tertipu. 


Adapun hamba-hamba yang pandai, maka mereka mengatakan, 
apa yang dikatakan oleh “Atha As-Salimi ini, ketika berhembus angin 
keras atau terjadi petir: '”Tidaklah tertimpa atas manusia, oleh apa 
yang menimpa mereka, melainkan disebabkan aku. Dan jikalau “Atha 
mati, niscaya mereka terlepas daripada bencana”. 


Dan apa yang dikatakan oleh lainnya (yaitu: Yunus bin “Ubaid 
Al-Bashari), sesudah perginya dari “Arafah, dengan katanya: ” Aku 
mengharapkan rahmat bagi semua mereka, jikalau tidak adalah aku 
bersama mereka”. 


Maka perhatikanlah perbedaan diantara dua orang itu! Yang ini 
bertagwa kepada Allah, zahir dan batin. Dan dia itu takut atas 
dirinya, menghinakan amalnya dan usahanya. Dan yang itu, 
kadang-kadang, ia menyembunyikan ria, sombong, dengki dan busuk 
hati, yaitu: yang menertawakan setan. Kemudian, ia memohonkan 
nikmat pada Allah dengan amalnya. 


| Orang yang meyakini dengan penuh keyakinan, bahwa dia lebih 
tinggi dari seseorang hamba Allah, maka sesungguhnya dia telah 
membatalkan semua amalnya dengan kebodohannya. Sesungguhnya 
kebodohan itu maksiat yang paling keji dan suatu yang paling besar, 
yang menjauhkan hamba daripada Allah. Dan menetapkan dirinya, 
bahwa dia lebih baik daripada orang lain, adalah kebodohan 
semata-mata. Dan ja merasa aman dari rencana Allah. Dan tiada yang 
merasa aman dari rencana Allah, melainkan kaum yang mendapat 
kerugian. (1). 


Dan karena itulah, diriwayatkan: ”' Bahwa seorang laki-laki 
disebutkan,j bahwa dia itu baik, pada nabi s.a.w. Maka pada suatu 
hari laki-laki itu datang menghadap Nabi s.a.w..Lalu para sahabat 
mengatakan: ” Wahai Rasulu'llah! Inilah orang yang kami sebutkan 
padamu !”. 


Lalu Nabi s.a.w. aka 


(1). Sai dengan ayat 49 dari S. ALA 'raf (Peny.). 


N 
2 


"3 
A3. 





730 


(Innii araa fii wajhihi saf-“atan minasy-syaithaan) 


Artinya: 
”Sesungguhya aku melihat pada mukan yg bekas hitam dari setan” 


Orang itu lalu memberi salam kepada Nabi s.a.w. dan berdiri. | 
Maka Nabi s.a.w. bersabda sgp 
“0 7 4 par “3 ant 
“. 2-0 
: Sa I—asil 
(As-aluka bil-laahi hadda-tsatka uafsuka, an laisa fil gaumi afdlalu 
minka ?). | 
Artinya: 


"Aku bertanya kepada engkau dengan nama Allah, benarkah 
dibisikkan engkau oleh jiwa engkau, bahwa tiada dalam kaum 
engkau, orang yang lebih baik daripada engkau?” 


Laki-laki itu menjawab: " Allahumma, ya, benar!”. 


— Maka Rasulullah s.a.w. itu melihat dengan nur kenabian, apa 
yang tersembunyi dalam hati orang itu, bekas hitam pada mukanya. 


Ini adalah bahaya yang tiada terlepas daripadanya seseorang dari 
hamba, selain orang yang mendapat pemeliharaan Allah. Akan tetapi, 
para ulama dan abid pada bahaya kesombongan itu, atas tiga tingkat: 


Tingkat Pertama: bahwa kesombongan itu menetap dalam 
hatinya. Ia melihat dirinya lebih baik dari orang lain, setain bahwa dia 
itu bersungguh-sungguh bekerja dan merendahkan diri. Dan ia 
berbuat seperti perbuatan orang yang melihat orang lain, lebih baik 
daripada dirinya. 


Orang tersebut telah mantap dalam kakinya: pohan kesom- 
bongan. Akan tetapi ia potong ranting-rantingnya secara keseluruhan. 


Tingkat Kedua: bahwa nyata yang demikian pada perbuatan- 
perbuatannya, dengan mengangkat diri pada majlis-majlis, mendahu- 
lui atas teman-teman dan melahirkan tantangan terhadap orang yang 
teledor mengenai haknya. 

Dan sekurang-kurangnya yang demikian. pada orang yang 
berilmu, ialah: memalingkan mukanya dari manusia, seakan-akan dia 
itu membuang muka dari mereka. Dan sekurang-kurang. yang 
demikian pada seorang abid, ialah: bahwa ia bermasam muka dan 


731 


mengerut keningnya. Seakan-akan ia membersihkan diri dari manusia, | 
menghinakan mereka atau marah kepada mereka. Dan orang yang 
patut dikasihani itu, tidak tahu, bahwa wara”, tidaklah pada dahi 
sehingga mengerut. Dan tidak pada muka, sehingga masam. Dan tidak 
pada. pipi (muka), sehingga dipalingkan. Dan tidak pada leher, 
sehingga ditundukkan. Dan tidak pada ekor sehingga dilipatkan. 
Sesungguhnya wara” itu, pada hati. Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 


(At-tag-waa haa-hunaa). 
Artinya: 


”Tagwa itu di sini”. Dan beliau tunjukkan ke dadanya (2). 


Maka sesungguhnya Rasulullah s.a.w., adalah ' makhluk yang 
termulia dan yang paling tagwa. Dan dia adalah yang mempunyai 
akhlak terluas, yang terbanyak gembira, tersenyum dan berlapang 
dada”. (3). 

Dan karena itulah, Al-Harts bin Jaz-i Az-Zubaidi sahabat 
Rasulullah s.a.w. mengatakan: ”'Mengherankan aku dari ulama- 
ulama, oleh setiap yang bermanis muka, yang banyak ketawa. Adapun 
orang yang engkau jumpai dengan kegembiraan dan ia menjumpai 
engkau dengan masam muka itu, membangkit-bangkitkan kepada 
engkau dengan ilmunya. Maka kiranya Allah tidak membanyakkan 
yang seperti itu pada kaum muslimin. Dan jikalau Allah Subhanahu 
wa Ta'ala merelai yang demikian, niscaya Ia tidak berfirman kepada 
NabiNya s.a.w., sy Pa 


LL “ (Uu 9 “ al 
“ » s , 4 “ s . . 
Von 5 “en CAT KP Ae UR saia lag 
- 
(Wakh-fidl janaahaka limanit-taba- “aka minal-mu -miniin). 


”?Dan rendahkanlah sayap engkau kepada orang-orang yang beriman 
yang mengikut engkau”. .S.Asy-Syu'ara', ayat 215. 


Dan merekalah orang-orang yang tampak bekas kesombongan 
pada sifat-sifat mereka. Maka keadaan mereka itu lebih ringan 
daripada orang yang pada tingkat ketiga. Yaitu: orang yang tampak 
kesombongannya pada lisannya. Sehingga mengajaknya kepada 
mendakwakan, bermegah-megahan, berbanggakan diri, membersihkan 


(2). Dirawikan Muslim dari Abu Hurairah. 
(3). Hadits ini telah diterangkan pada "Kitab Akhlag Kenabian”. 





2 


diri, menceritakan keadaan dan kedudukan dan menyiapkan diri: 
untuk mengalahkan orang lain, pada ilmu dan amal. 


Adapun orang abid, maka dia mengatakan pada mengemukakan 
kesombongan kepada orang lain dari hamba-hamba Allah, dengan 
katanya: "Siapa dia itu? Apa amalnya? Dan dari mana zuhudnya?”. 


Maka panjanglah lisannya pada mereka dengan mengemukakan 
kekurangan. Kemudian ia memuji dirinya sendiri dan mengatakan: 
”Bahwa aku tiada berbuka (artinya: berpuasa) sejak itu dan itu. Aku 
tidak tidur malam (maksudnya: ia mengerjakan shalat tahajjud). Aku 
mengkhatamkan Al-“Ouran (maksudnya: menamatkan bacaan seluruh 
Al-Ouran) pada setiap hari. Si Anu tidur pada waktu sahur (artinya: 
tidak berpuasa). Dan ia tidak membanyakkan bacaan”. 

Dan kata-kata lain yang seperti itu. 


Kadang-kadang ia membersihkan diri, secara terkandung dalam 
kata-kata (tidak terus terang). Ia mengatakan-umpamanya: ”'Aku 
dimaksudkan oleh si Anu dengan jahat. Lalu binasalah anaknya. 
Hartanya diambil orang”. Atau ia sakit atau kata-kata lain yang 
serupa dengan itu. 

Ia mendakwakan karamah bagi dirinya. 

Adapun membanggakan diri, maka yaitu: jikalau ia berada 
bersama suatu kaum, yang mengerjakan shalat di malam hari, niscaya 
ja bangun berdiri dan mengerjakan shalat lebih banyak daripada 
shalat yang pernah dikerjakannya. Dan jikalau mereka itu sabar diatas 
kelaparan, maka ia memaksakan dirinya sabar, untuk mengalahkan 
mereka. Dan melahirkan kekuatannya dan kelemahan mereka. 

“ Dan begitu pula, ia bersangatan pada ibadah, karena takut 
dikatakan, bahwa: orang lain lebih banyak ibadahnya dari dia. Atau 
lebih kuat daripadanya pada agama Allah. 


Adapun orang yang berilmu. maka ia menyombongkan diri dan 
mengatakan: ”'Aku ahli pada beberapa ilmu dan mendalami tentang 
hakikat-hakikat ilmu. Dan aku melihat dari syaikh-syaikh itu, si Anu 
dan si Anu. Dan engkau itu siapa? Dan apa kelebihan engkau? Dan 
siapa yang engkau temui dari syaikh-syaikh itu? Dan apa yang engkau 
dengar dari hadits?. 

Semua itu untuk mengecilkan orang lain dan membesarkan 
dirinya sendiri. 

Adapun membanggakan diri, maka yaitu: ja bersungguh- 
sungguh berdebat untuk menang dan tidak dikalahkan. Dan ia tidak 


133 


tidur sepanjang malam dan siang hari, pada mempelajari berbagai 
ilmu pengetahuan, untuk memperelokkan diri pada upacara-upacara, 
seperti: berdebat, bertengkar, membaguskan susunan kata, menyusun 
kata-kata bersajak. Dan menghapal ilmu-ilmu yang ganjil, supaya 
ja ganjil atas teman-temannya. Ia membesarkan diri atas mereka. Ia 
menghapal hadits-hadits menurut bunyinya dan isnad-isnadnya. 
Sehingga ia menolak terhadap orang yang salah hapalannya pada 
hadits-hadits itu. Maka tampaklah kelebihannya dan kekurangan 
teman-temannya. Dan ia bergembira manakala bersalah seseorang dari 
mereka, untuk ditolaknya. Dan menyusahkannya, apabila teman itu 
betul dansperbuat baik, karena takut bahwa temannya itu dipandang 
orang, lebih besar daripadanya. 


Maka ini semua adalah akhlak sombong dan bekas-bekasnya 
yang dihasilkan oleh kemegahan diri dengan ilmu dan amal. Dan ma- 
nakah orangnya yang terlepas dari semua yang demikian atau dari se- 
bahagian daripadanya? Maka menurut perasaanku, siapakah kira- 
nya yang tahu akan akhlak ini dari dirinya dan mendengar sabda 
Rasulu'llah s.a.w., yang menyabdakan: 


ol o Ltd 8 2 aa ae mneu 


Pet 79 LA KENA CA AN SN 


Ha en man fii galbihi mits-gaalu habbatin min 
khardalin min kibrin). 
Artinya: 


”Tiada akan masuk sorga orang yang dalam hatin ya, seberat biji sawi 
daripada kesombongan ” 4. 


Bagaimana ia membesarkan dirinya dan menyombong atas orang 
lain? Dan Rasulullah s.a.w. bersabda, bahwa dia itu dari penduduk 
neraka. 


Dan sesungguhnya orang besar, ialah: orang yang teriepas dari 
ini. Dan orang yang terlepas dari itu, niscaya tidak ada padanya 
membesarkan dan menyombongkan diri. 

Orang yang berilmu, ialah: orang yang memahami bahwa Aliah 
Ta'ala berfirman kepadanya: '””"Bahwa engkau pada Kami mempunyai 
kadar (tingkat), apa yang tidak engkau lihat kadar itu bagi diri engkau 
sendiri. Maka jikalau engkau melihat bagi diri engkau kadar itu, 
niscaya tiada kadar itu bagi engkau pada Kami”. 


(1). dirawikan Al-Ousyairi dari Ali bin Ahmad Al-Ahwazi. 


734 


Dan orang yang tiada mengetahui ini dari agama, maka nama 
"orang berilmu” padanya itu dusta. Dan orang yang mengetahui ilmu 
itu, niscaya haruslah tidak menyombongkan diri dan tidak melihat 
bagi dirinya mempunyai kadar itu. 
— Maka itulah menyombongkan diri dengan iImu dan amal!. 
Ketiga: menyombongkan diri dengan keturunan dan bangsa. 
maka orang yang mempunyai bangsa mulia itu, menghinakan orang 
yang tiada mempunyai kebangsaan. Walaupun orang yang tidak 
berbangsa itu lebih tinggi amal dan ilmu daripadanya. 


Kadang-kadang sebahagian mereka menyombongkan diri, latu 
melihat, bahwa manusia itu, mempunyai harta dan budak-budak. Ia 
tidak mau bercampur-baur dan duduk-duduk dengan mereka. Dan: 
buahnya pada lidah, ialah: membanggakan diri. Lalu mengatakan 
kepada orang lain: ''Hai orang Ajam! Hai orang Hindi! Hai orang 
Armania! Siapa engkau? Siapa bapak engkau? Adapun aku si Anu 
anak si Anu. Dan dimanakah orang yang seperti engkau 'ini berbicara 
dengan aku? Atau melihat kepada aku? Orang yang seperti aku, 
engkau berbicara? 

Dan kata-kata lain yang seperti itu. 


Itu adalah sifat yang tertanam dalam diri, yang tidak terlepas 
daripadanya, orang yang berbangsa. Walaupun ia orang salih dan 
berakal. Kecuali, kadang-kadang tidak patut yang demikian itu 
daripadanya pada keadaan yang normal (baik). Maka jikalau ia 
dikerasi oleh kemarahan, niscaya yang demikian itu memadamkan nur 
'mata-hatinya. Dan menjadi patut yang demikian itu daripadanya. 
Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar, yang mengatakan: '' Aku 
bermusuhan dengan seorang laki-laki di sisi Nabi s.a.w. Lalu aku 
katakan kepada laki-laki itu: ''Hai anak wanita hitam!””. Maka Nabi 


s.a.w. bersabda: 
Pak PK 714 


Ae SY MAN pan SN 
An GEN 


(Yaa-abaa-dzarrin, aa i, thaffush-shaa-'i, Iisa lib-nil- 
baidlaa-i 'elabnis-saudaa-i fadi-lun). 

Artinya: 

”Hai Abu Dzar! Tinggilah engkau segantang! Tinggilah engkau 
segantang! Tidaklah bagi anak wanita putih mempunyai kelebihan 
atas anak wanita hitam” (2). 

(2). dirawikan Ibnui-Mubarak dari Abu Dzar. 


735 


Lalu Abu Dzar r.a. mengatakan: ''Maka aku berbaring dan aku 
katakan kepada laki-laki tersebut: ''Bangunlah dan pijaklah atas 
pipiku!” | 


Maka perhatikanlah, bagaimana Rasulullah s.a.w. memper- 
ingatinya, bahwa dia melihat bagi dirinya kelebihan, lantaran dia anak 
wanita putih. Dan bahwa yang demikian itu salah dan bodoh. 
Perhatikanlah, bagaimana ia bertobat dan mencabut dari dirinya 
pohon kesombongan dengan lekuk tapak kaki orang yang disom- 
bonginya. Karena ia mengetahui, bahwa kemegahan itu tidak akan 
dicegah, selain oleh kehinaan. Dan dari yang demikianlah, apa yang 
diriwayatkan, bahwa dua orang laki-laki bangga-membanggakan di 
sisi Nabi s.a.w. Maka salah seorang dari keduanya mengatakan 
kepada yang lain: "Aku si Anu anak si Anu. Maka siapa engkau, 
tiada ibu bagi engkau?”'. 

Lalu Nabi s.a.w. an 

(3775 1 ph nh” Fo A Ip ot N 
(2 OELAN. AL SAN SISA 
LAN Ab Lo id Kena OI Po DAD 


Ha Ne EA Ke sen SAS ul 
2 tri L K0: OS ok Lb 
KAN EN SD YNA 3 

0 AI , AN Si “£ . 

, an 3, " y 
(Ifta khara rajulaani-inda 'muusaa-'alaihis-salaamu, fa-gaala ahaduhu- 
maa, ana fulaanub-nu fulaanin, hattaa-“adda tis-'atan, fa-auhal-laahu 
ta-“aalaa-ilaa muusaa-'alaihis-salaamu, gul-lil-tadzif-takhara, balit-tis- 
'“atumin-ahlin-naari, wa anta-aasyiruhum), 


' Artinya: 


Dua orang laki-laki bangga-membanggakan diri di sisi Musa a.s. 
Maka salah seorang dari keduanya, mengatakan: “Aku si Anu anak si 
Anu”. Sehingga ia hitung sembilan keturunan. Maka Allah Ta'ala 
menurunkan wahyu kepada Musa a.s., dengan firmanNya: “Katakan- 
lah kepada orang yang membanggakan diri itu: “Bahkan, sembilan 
dari isi neraka dan engkau yang kesepuluh dari mereka” (1). 


Rasulullah s.a.w. bersabda: 


(4). Dirawikan Abdullah bin Ahmad dari Ubai bin Ka'ab, dengan isnad shahih. 


736 


£& y BA ERA AA Kn, 


Te san BO IG 01 
bee Rana Pake SPN . 
SEM, 


(Layada- anna gaumunil-fakh-ra-bi-aabaa-ihim, wa gad shaaruu fah- 
man fii-jahannama, au Ja-yakuunanna ahwana-'alal-laahi minal ji- 
laanillatii tadrifu bi-anaafihal-gadzar). 


Artinya: 


Hendaklah kaum itu meninggalkan kesombongan dengan menyebut- 
kan bapak-bapak mereka! Sesungguhnya mereka telah menjadi arang 
kayu dalam neraka jahannam. Atau sesungguhnya adalah dia lebih 
hina pada Allah dari kepik bedugal Mesir (dalam bahasa Arab, yaitu: 
ak-ji'laan), yang mengisap dengan hidungnya kotoran” (2). 


Keempat: membanggakan diri dengan kecantikan. Dan yang 
demikian itu, lebih banyak berlaku di antara kaum wanita. Dan yang 
demikian itu mengajak kepada memandang kurang kepada orang, 
memalukan orang, mencaci dan menyebut kekurangan orang lain. 
Dan dari yang demikian itu, apa yang diriwayatkan dari “Aisyah r.a., 
yang mengatakan: '”'Seorang wanita masuk ke tempat Nabi s.a.w. 
Lalu aku mengatakan dengan tanganku: ”'Begini! Artinya: dia itu 
pendek. | 3 


Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Engkau sudah mencacinya” (3). 


Ini, tempat kejadiannya, ialah: tersembunyinya kesombongan. 
Karena sesungguhnya, jikalau “Aisyah r.a. itu juga pendek, niscaya 
tidak disebutnya pendek. Maka seakan-akan “Aisyah itu merasa heran 
dengan bentuk badan wanita itu. Dan pendeknya wanita tersebut pada 
embung dirinya. Lalu “Aisyah r.a. mengatakan apa yang telah 
dikatakannya. 


Kelima: Kesombongan dengan harta. Dan yang demikian itu 
berlaku di antara raja-raja mengenai gudang-gudang simpanan 
mereka. Dan di antara saudagar-saudagar mengenai harta benda 
mereka. Di antara kepala-kepala desa mengenai tanah mereka. Dan di 
antara orang-orang yang berbuat kecantikan pada pakaian, kuda dan 
kenderaan mereka. Lalu yang kaya menghinakan yang miskin dan 





(2). Dirawikan Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. 
(3). Dirawikan Ibuu Abid-Dun-ya dan Al-Baihagi dari “Aisyah r.a. 


737 


menyombongkan diri atasnya. Ia mengatakan kepada yang miskin itu: 
"Engkau orang susah dan miskin. Dan aku, kalau aku mau, niscaya 
tidak aku beli orang yang seperti engkau. Dan aku pakai menjadi 
pelayan, orang yang di atas engkau. Siapakah engkau? Apa yang ada 
pada engkau? Perabot rumahku menyamai yang lebih banyak dari 
semua harta engkau. Aku berbelanja dalam sehari, apa yang engkau 
makan dalam setahun”. | 


Semua itu, adalah karena penghormatannya kepada orang kaya 
dan penghinaannya kepada orang miskin. Semua itu adalah kebo- 
- dohannya, dengan keutamaannya kemiskinan dan bahayanya. keka- 
yaan. | 


Kepada yang demikianlah, diisyaratkan dengan firman Allah 
Ta'ala: 


Lt 03, 2211 JJ 33 al, 
Ye es Pata Sa, AA Na3 
Pangean 

Yu ba TP Ae Ih, V5 


(Fa-gaala lishaa-hibihi, wa huwa yuhaa-wiruhu, ana ak-tsaru inka 
maalan wa-a-'azzu nafaaraa). 


Artinya: 


”Lalu ia mengatakan kepada temann ya, ketika bercakap-cakap: 
”FJarta aku lebih banyak dari harta engkau dan pengikutku lebih 
banyak dari pengikut engkau”. S. Al-Kahf, ayat 34. 


EA temannya itu lalu menjawab, dengan katanya: 
71. 2412 P Pan ng 


D anakan Penenang SEA 
jaan ot Nessagis 2 ” 2. 


AL TN Png, Ps Pu na 


D3 ea an Ae KAP 
P2: IA “5 tag 


(In tarani ana agalla minka maalan wa waladan, fa-'asaa rabbii-an- 
yu "-tiyani khairan min jannatika wa yursila-“alaihaa husbaanan minas- 
samaa-i, fa tush-biha sha-'iidan -zalagan au yush-biha maa-uhaa 
ghauran, falan tastathii-“a lahu thalabaa). 


1738 


Artinya: 


Kalau engkau melihat harta dan anak kurang dari harta dan anak 
engkau. Boleh jadi Tuhanku nanti memberikan kebajikan kepadaku 
lebih banyak dari hasil kebun engkau dan kemudian Dia mengirimkan 
petir dari langit. kepada kebun engkau, sehingga kebun itu menjadi 
tanah yang tidak mempunyai tanaman. Atau airnya lulus ke dalam,. 
sehingga engkau tidak kuasa mendapatn ya”. 


Ss. Al-Kahf, ayat 39-40-41. 


Adalah yang demikian itu kesombongan daripadanya dengan 
harta dan anak. Kemudian, Allah menerangkan akibat pekerjaannya 
dengan katanya: 


“. | TA 


(Yaa-laitanii lam usyrik blurabbi dinda 

Artinya: | 

?'Aduhai! Kiranya aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan 
sSeseorangpun ”. — S5. Al-Kahf, ayat 42, 


“Dan. termasuk seperti yang demikian, kesombongan Karun, 
karena Allah Ta' ala berfirman, sebagai menerangkan tentang: kesom- 
bongannya: 


£- 070.7 LoL OT et 
LAI X0 p BIN 2 ey ANA 
21 3G Pa Dan, 


3. en 
SIS ESA TAU PA sn YA 
MA re 5 IE ian 


(Fa-kbaraja- alaa gaumihi fii ziinatihi, gaalal-ladziina yuriiduunal- 
hayaatad-dun-ya yaa laita lanaa mitsla maa uutiya gaa-ruunu, innahu, 
ladzuu hadh-dhin “adhiim). 


Artinya: 

"Lalu dia keluar "kepada kaumnya dengan perhiasannya (yang 
indah-indah). Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia ini, 
berkata: "Wahai! Kiranya kami mempunyai - seperti apa yang 
diberikan Karun! Sesungguhnya dia beruntung yang besar (bernasib 
baik)!” S. Al-Oashash ayat 79. 


739 


| Pesan: “Sombong dengan kekuatan dan: sangat garang. “Dan 
"kesombongan itu terhadap Orang-orang lemah. 


'Ketujuh: Sombong dengan sebab banjak. tikar pembantu, 
murid. dan hamba sahaya. Dan sombong, .disebabkan keluarga, 
.kerabat dan banyak putera. Dan yang demikian itu berlaku di antara 
raja-raja pada banyak-membanyakkan dengan tentara. Dan di antara 
alim ulama pada banyak-membanyakkan dengan orang-orang yang 
mengambil faedah dengan ilmunya Nelayan padanya). 


. Kesimpulannya, maka setiap yang kenenia nikmat dan bada 
diyakini sebagai suatu kesempurnaan, walaupun pada dirinya tidak 
merupakan suatu kesempurnaan, niscaya mungkin ia akan menyom- 
bong dengan yang tersebut itu. Sehingga seorang mukhannats (yang 
dapat membuat dirinya seperti gerak-gerik wanita), akan menyombong 
atas teman-temannya, disebabkan kelebihan pengetahuannya dan 
kemampuannya pada berbuat seperti mukhannats itu. Karena ia 
berpendapat yang demikian itu suatu kesempurnaan. Lalu ia 
membanggakan diri dengan yang demikian. Walaupun perbuatannya 
itu tidak lain, melainkan suatu perbuatan yang terlarang. 


Seperti yang demikian juga, orang fasig, Kadang kadang “ia 
membanggakan diri dengan banyaknya meminum khamar . dan : 
banyaknya berbuat jahat derigan wanita-wanita dan anak-anak muda 
belia. Ia menyombongkan dengan yang demikian, karena disangka: 
nya, bahwa yang demikian itu suatu kesempurnaan. Walaupun ia 
. salah pada yang demikian. | 


Maka itulah jumlahan apa yang disombongkan oleh hamba- 
hamba. Sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, Lalu 
menyombonglah orang yang mendekati kepada sesuatu, atas orang 
yang tiada mendekatinya. Atau atas orang yang mendekati, dengan 
apa yang lebih kurang daripadanya pada keyakinan. Dan kadang-ka- 
dang adalah orang yang seperti itu atau yang diatasnya pada sisi Allah 
Ta'ala, seperti orang yang berilmu, yang menyombong dengan 
ilmunya, atas orang yang lebih berilmu daripadanya. Karena 
persangkaannya, bahwa. ia lebih berilmu. Dan karena ban keyaki- 
Halnya pada dirinya. 


| Kita bermohon pada Allah Ta'ala akan pertolongan dengan 
- kemurahan dan rahmatNya. Sesungguhnya Dia itu amat berkuasa atas 
setiap sesuatu. 


720. 


AA AU BI 


'BENJELASAN. :tentang . penggerak-penggerak " “kepada: Kerampongan" 1 


dan sebab-sebab yang membangkitkannya.. Men 


Ketahuilah, bahwa sombong. itu akhlak. batiniyah . Adapun sala 
zahiriyah dari akhlak dan perbuatan) maka itu adalah buah- dan 
manjah: Dan sayogialah dinamakan buah dan natijah itu: sombong. - 


. Dikhususkan nama: “sombong, dengan pengertian batiniyah, | 


Haa membesarkan diri dan. melihat kadar (tingkat) diri diatas tingkat 


orang lain. Dan batiniyah ini mempunyai suatu yang harus terjadi, 


yaitu: ujub (mengherani diri), yang. menyangkut dengan orang yang: 


menyombongkan diri, sebagaimana akan datang pengertiannya nanti. | 
—. Maka apabila ia mengherani dirinya, ilmunya, amalnya atau 


sesuatu dari sebab-aebabnya, miscaya ia membesarkan dirinya dan 


menyombong. 


Adapun sombong. sihidyah, maka sebabnya (liga, yaitu: sabah 
pada yang menyombongkan diri, sebab pada orang yang disombong- 


kan dan sebab pada yang menyangkut dengan yang lain, dari yang 


| menyombongkan dan yang disombongkan. 


Adapun sebab pada orang yang menyombongkan diri itu, ialah: 
ujub. Dan yang menyangkut dengan orang yang disombongkan, yaitu: 
dendam dan dengki. Dan yang menyangkut dengan yang lain dari : 
keduanya, yaitu: ria. Maka sebab-sebab dengan pengertian ini, : 


menjadi: empat: 'ujub, dendam, dengki, dan ria. 


Pe 


Adapun ujub, maka telah kami sebutkan dahulu, bahwa 'ujub 
itu mempusakai sombong batiniyah. Dan sombong batiniyah itu 


membuahkan sombong zahiriyah, pada: perbuatan, perkataan dan 
hal-ihwal keadaan. 


Adapun dendam, maka itu oeoibamk kepada Kerana, 
tanpa 'ujub. Seperti orang yang menyombongkan diri atas orang yang 
dilihatnya, bahwa orang tersebut seperti dia atau diatas dia. Akan 
tetapi ia marah kepada orang itu, dengan suatu sebab yang telah 
mendahului dari orang itu. Maka marah itu mempusakai dendam. 
Dan melekatiah kemarahan itu pada hatinya. Maka karena yang: 
demikian, ia tiadak dipatuhi oleh dirinya untuk merendahkan diri 


“kepada orang tersebut: : TAAAPNN, ada : Di mustahak bagi. 


merendahkan diri. 
Maka banyaklah orang yang hina, yang tidak diasah oleh 


| dirinya kepada merendahkan diri kepada seseorang dari Orang-orang 


besar. Karena dendamnya atas orang besar tersebut atau : mnarahnya 


74 


kepadanya. Dan yang demikian itu, membawanya. 'kepada. menolak. 
“kebenaran, apabila kebenaran itu datang dari pihak orang itu. Dan 
. membawa kepada keras hidung daripada menerima nasehatnya. Dan 
membawa kepada 'bersungguh-sungguh untuk. mendahului orang. itu. 
Walaupun ia tahu, bahwa ia tidak berhak yang demikian. Dan: 
membawa kepada tidak akan meminta ke-halal-an daripadanya dan 
walaupun ia berbuat zalim kepada orang itu. Maka ia tidak akan 
meminta ma'af pada orang itu dan walaupun. ia berbuat aniaya 
kepadanya. Dan ia tidak akan an bertanya pada Sa itu, dari apa yang 
tiada-diketahuinya-—— 


Adapun dengki, maka juga mengharuskan kemarahan bagi 
orarig yang didengkikan. Walaupun tidak ada, dari pihak orang yang 
 didengkikan itu, orang yang menyakitkan dan sebab yang menghen- 
. daki kemarahan dan kedengkian. 


dan juga dengki itu membawa kepada mengingkari kebenaran. 

Sehingga ia tidak mau menerima nasehat dan mempelajari ilmu. Maka: 
berapa-banyak dari orang bodoh, yang ingin kepada ilmu pengetahuan 
..dan terus tinggal dalam kehinaan kebodohan. Karena ia menyombong- 
kan diri untuk mengambil faedah dari seseorang dari penduduk 
kampungnya atau familinya. Karena dengki dan durhaka kepadanya. 
- Lalu ja berpaling dan menyombongkan diri, serta diketahuinya, 
bahwa ia mustahak merendahkan diri, disebabkan kelebihan ilmu 
orang itu. Akan tetapi, kedengkian yang menggerakkannya kepada 
bermu'amalah (bergaul) dengan orang itu, dengan: tingkah laku 
orang-orang yang menyombongkan diri. Walaupun dalam batinnya, ia 
tidak melihat dirinya diatas orang itu. 


Adapun ria, maka juga membawa kepada akhlak orang-orang 
. yang menyombongkan diri. Sehingga seseorang sesungguhnya berdebat: 
dengan orang, yang diketahuinya, bahwa .orang itu lebih utama 
daripadanya. Dan tiada perkenalan di antaranya dan orang tersebut. 

Tidak ada dengki-mendengki dan dendam.. Akan tetapi, ia tidak mau 
menerima kebenaran dari orang itu. Tidak mau merendahkan diri 
kepadanya, pada mengambil faedah dari ilmu-pengetahuannya. Kare- 
na takut dikatakan orang, bahwa orang itu lebih utama daripadanya. 


Maka yang menggerakkannya kepada menyombongkan diri itu, 
ialah: ria semata-mata. Jikalau ia mengasingkan diri bersama orang 
itu, niscaya.ia tidak akan menyombongkan diri atas orang itu.. 


“ Adapun orang yang menyombongkan diri dengan 'ujub atau 
| dengki atau dendam, maka. ia menyombongkan “diri juga, ketika ia 


dalam kesepian dengan : orang” itu, walaupun tidak. ada bersama 
keduanya, orang ketiga. 


Dan seperti itu juga, kadang-kadang ia Ketubargiikah dirinya 
kepada golongan bangsawan, dengan membohong. Dan ia tahu, 
bahwa dia itu bohong. Kemudian, ia menyombongkan diri dengan 
demikian, terhadap orang yang tiada berbangsa kepada golongan 
bangsawan itu. Dan ia mengangkatkan dirinya terhadap orang itu 
pada majlis-majlis pertemuan. Ia mendahulukan berjalan terhadap 
orang itu di jalanan. Ia tidak rela sama dengan orang tersebut : pada 
kemuliaan dan penghormatan. Dan.ia tahu pada batinnya, bahwa i 
tidak mustahak yang demikian. Dan tidak ada kesombongan pada 
batinnya, karena diketahuinya, bahwa ia dusta pada mendakwakan 
kebangsawanan itu. Akau tetapi, ia dibawa oleh sifat ria, kepada 
tatan orang-orang yang menyombongkan diri. Dan seakan-akan 
nama oraii menyombongkan diri itu, sesungguhnya, dikatakan 
secara mutlak pada kannya, .kepada orang “yang berbuat 
perbuatan-perbuatan tersebut, dari kesombongan pada-—batin, y 
terbit dari .ke-“ujub-an dan memandang kepada orang bah, Angan 
mata penghinaan. Dan dia itu jikalau .dinamakan orang yang 
menyombongkan diri, maka dikarenakan oleh. penyerupaan dengan 
perbuatan kesombongan. 


Kita bermohon kepada Allah, akan kebagusan saint, 
— Wa'llahu Ta'ala A'lam. Allah Ta'ala Yang Mahatahu!.: 


PENJELASAN: tentang akhlak orang-orang yang merendahkan diri 
dan kumpulan yang lahir padanya oleh bekas merendahkan diri 
dan menyombongkan diri. 


Ketahuilah, bahwa kesanbaegan itu kelihatan pada tabiat 
seseorang, seperti: memalingkan mukanya, memandang dengan 
mengerling, menundukkan kepala, duduk dengan bersela atau 
bertekan ke lantai. Dan juga kesombongan itu: kelihatan pada 
perkataannya, sehingga pada suara, tekanan suara dan kata-kata suara 
pada mengemukakan. Dan kesombongan itu kelihatan pada jalannya, 
.cara berjalannya, berdirinya, duduknya, geraknya dan tenangnya. Dan 
pada cara ia mengerjakan perbuatannya dan pada lain-lain PErOOANAl: 
nya tentang keadaan, perkataan dan perbuatannya. 


— Diantara orang-orang yang menyombongkan diri, ialah orang 
yang mengumpulkan -itu semua. Di antara mereka, ada orang yang 
menyombongkan diri pada sebahagian dan merendahkan diri pada 
sebahagian. 






Maka di antara “akhlak orang-orang “yang sombong, ialah 
menyombongkan diri dengan menyukai manusia bangun berdiri 
karena kedatangannya. Atau berdiri dihadapannya. Ali r.a. mengata-. 
kan: Barangsiapa bermaksud. melihat orang dari isi neraka, maka 
hendaklah: ia: melihat kepada: orang yang duduk. Dan dihadapannya 
suatu. kaum. yang berdiri?” 


Anasrr.a. -mengatakan: Tiada orang yang lebih daa miskin, 
selain dari Rasulu'llah s.a.w. Adalah mereka apabila melihatnya, tiada 
berdiri, karena diketahui Mereka, akan kebencian Rasulu'llah s.a.w. 
untuk yang demikian” (D- T 


Di antara akhlak. orang-orang yang. menyombongkan diri, ialah: 
ia tidak berjalan, selain ada bersama dia orang. lain, yang berjalan di 
belakangnya. Abu-Darda” r.a. mengatakan: ”Senantiasalah hamba itu 
bertayneh jauh daripada Allah, oleh apa yang bean di belakang- 
nya”. 


Adaa kintisntitonan bin "Aut ada sesi dari antara 
budak-budaknya. Karena ia tidak membedakan. dari mereka. pada 
bentuk zahiriyahnya. Suatu kaym berjalan kaki di belakang Al-Hasan 
Al-Bashari. Lalu beliau melarang mereka dan mengatakan: "Tiada 
tinggal ini dari hati hamba Allah”. | 


Adalah Rasulu'llah s.a.w. pada sebahagian sea berjalan kaki 
bersama sebahagian shahabat. Lalu beliau menyuruh mereka berjalan 
di muka. Dan beliau berjalan kaki dalam rombongan mereka. (2). 
Adakalanya, tindakan Rasulu'lah s.a.w. itu untuk mengajar orang 
lain. Atau untuk meniadakan dari dirinya gangguan setan dengan 
kesombongan dan ke-'ujub-an. Sebagaimana ia melepaskan kain baru 
dalam shalat dan menggantikannya dengan kain tua. Karena salah 
satu dari dua arti tersebut. (3). tea : 


Di antara akhlak orang-orang yang menyombongkan diri, ialah: 
bahwa ja tidak mau berziarah (berkunjung) kepada “orang lain, 
walaupun berhasil dari kunjungannya itu kebajikan bagi orang lain 
“200 agama. Dan itu adalah lawan dari tawadlu" (merendahkan diri). 


“Diriwayatkan, bahwa Sufyan Ats-Tsuri r.a. tiba di Ar-Ramlah 
Bad kota di Palestina). Lalu Ibrahim bin Adham mengutus orang 
kepadanya, untuk menyampaikan kata-kata: ” Datanglah, supaya kita 
bercakap-cakap!” Maka datanglah Sufyan itu, Lalu orang menanya- 


(1). Telah Maak, hadits i ini pada Kitab. Akhlak Nabi. 
(2). Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami dari Abi Amamah, dengan sanad dla- if. 
8). Sudah. ba hadits ini pada shalat dahulu. - 


.kan kepadanya:: ??Hai Abu Ishak! Engkau. (ng kepada, dengan, 
- cara. yang. seperti ini?” : 25 


Lalu Sufyan, yang “dipanggil dengan Abu Ishak badi: Sa . 
?'Aku bermaksud hendak melihat, bagaimana tawadlu nya”. 


Di antara akhlak orang-orang yang menyombongkan diri, datiiha 
ia menyombongkan diri, tidak suka -orang lain duduk. di dekatnya, 
selain duduk di hadapannya. Dan tawadlu' adalah sebaliknya. 


Ibnu Wahab (seorang penghadad hadits, ahti figh, wafat Laikan 97 
H) mengatakan: ”' Aku duduk dekat Abdurrahman bin Abi Rawwad. 
Lalu pahaku menyentuh pahanya. Lalu aku menjauhkan diriku pada 
duduk daripadanya. Maka diambilnya kainku, lalu ditariknya aku 
kepadanya, seraya mengatakan kepadaku: ” Mengapa engkau berbuat 
dengan aku, apa yang engkau perbuat dengan orang-orang yang 
sombong? Aku tidak kenal seseorang daripada kamu, yang lebih H Jaja 
daripada. aku”. 


Anas r.a. mengatakan: ?” Adalah seorang budak wanita yang 
masih. kecil “dari budak-budak wanita Madinah memegang /tangan 
Rasulu'llah s.a.w. Maka Rasulu'llah s.a.w. tiada melepaskan tangan: 
nya “dari budak itu, sehingga budak tersebut berjalan dengan 
Rasulullah s.a.w., kemana saja ia kehendaki? @). 


“— Di antara akhlak orang-orang yang menyombongkan diri, ialah: 
bahwa ia menjaga diri daripada duduk-duduk bersama orang-orang 
sakit dan yang sakit parah. Ia menjauhkan diri dari mereka. Dan itu 
termasuk sebahagian dari kesombongan. 


Diriwayatkan, bahwa seorang Jaki-laki -yang berpenyakit cacar 
yang sudah mengupas, masuk ke tempat Rasululiah s.a.w. Dan di sisi 


beliau banyak dari para shahabatnya, yang sedang makan. Maka 
laki-laki.tersebut tidak dapat duduk dekat seseorang, selain orang itu 


. terus bangun dari samping orang tersebut. Lalu orang sakit cacar 'itu 
didudukkan oleh Nabi s.a.w. di sampingnya. (2). 


Adalah Abdullah bin Umar r.a. tiada menahan dari makanannya 
kepada orang yang berpenyakit kusta, supak dan yang kena dengan 
sesuatu aa melainkan 3 anna mereka pada hidangan- 
nya. , 





(1)...Hadits ini telah diterangkan dulu pada: Adab Kehidupan. 
2. Juga hadits ini sodah pn Te ju. | 


| “ Di-antara akhlak orang-orang yang menyombongkan diri, ialah: 
Shawn ia tidak mau mengerjakan dengan: tangannya - sendiri sesuatu 
tugas di rumahnya. Dan tawadlu' adalah yang sebaliknya. 


' Diriwayatkan, bahwa "Umar. bin Abdul 'Aziz r.a. pada suatu. 
- malam datang kepadanya seorang tamu. Dan adalah Umar r.a. itu 
menulis, Jalu lampunya hampir padam. Lalu 'tamu tersebut mengata- 
“kan: ”'Bolehkah aku bangun berdiri, memperbaiki lampu itu?” 


'Umar bin Abdul-'Aziz r.a. lalu menjawab: ”Tidaklah dari 
: kemuliaan seseorang, bahwa memperoleh pelayanan dari tamunya”. 


Tamu itu menanyakan lagi: "Apakah aku bangunkan budak 
pelayan?” 


Umar lalu menjawab:. “Itu adalah permulaan fidur, di mana 
budak itu baru tidur”. | 


Umar r:a. lalu bangun berdiri dan mengambil botol minyak dan | 
mengisikan lampu itu dengan minyak. Lalu tamu tadi, mengatakan: 
”Engkau- kerjakan sendiri, wahai Amirul-mu'minin?” 


Umar ibnu Abdul "Aziz r.a. lalu menjawab: ” Aku pergi H dan aku 
itu 'Umar. Aku kembali dan aku itu Umar. Tiada berkurang 
daripadaku : sesuatu. Dan sebaik-baik manusia, ialah: orang yang ada 
pada sisi Allah itu merendahkan diri". | 


| Di antara akhlak: orang-orang yang menyombongkan diri, ialah 
bahwa: ia tidak mengambil harta bendanya dan membawanya sendiri 
ke rumahnya. Dan itu adalah kebalikan daripada kebiasaan orang-o- 
rang yang merendahkan diri: Pala Rasulu'llah s.a.w. berbuat 
demikian. 2. | | 0 


Ali r.a. mengatakan: ”Tiadalah berkurang orang yang sempurna 
dari kesempurnaannya, oleh membawa sesuatu kepada keluarganya”. 


| — Adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah r.a. dan dia waktu itu 
menjadi amir (amir Damaskus dalam pemerintahan Umar bin Khattab 
r.a.), membawa tempat air dari kayu kepunyaannya, ke kamar mandi. 


Tsabit bin Abi Malik (4) mengatakan: Aku melihat Abu 
Hurairah r.a. datang dari pasar, membawa seberkas kayu bakar. Dan 
dia waktu itu adalah wakil khalifah Marwan bin Al-Hakam di 





2. and Abu Ya'la dari Abu Hurairah, berkenaan dengan Rasulullah s.a.w. 
membeli celananya dan membawanya sendiri. 

(4). Menurut ”'Ittihaf Syarah Ihya”, juz VIII, hal. 380, nama jitu salah. Yang benar, 

| .ialah: Tsa'labah-bin Abi Malik. 


: LN Ar “ 
TA. 


“Madinah. Abu Hurairah lalu mengatakan: ”Lapangkan ap bagi 
“amir, wahai putera Abi Malik!” | 23 


Dari Al-Ashbagh bin Nubatah, yang Oekamikara Seolah-olah 
aku melihat kepada Umar r.a. yang memegang daging pada tangan 
kirinya. Dan pada tangan kanannya sebiji permata. Ia berkeliling di 
pasar, sehingga ia masuk ke rumahnya”. 


Setengah mereka mengatakan: ” Aku midtibar Ali r.a. membeli 
daging sedirham. Lalu dibawanya dalam tasnya. Maka aku mengata- 
kan kepadanya: ”'Biarlah aku yang membawa wahai Amirul-mu'- 
minin!” 


| Ali r.a. Jalu menjawab: ”Tidak! Kepala keluarga itu lebih 
berhak membawanya”. 


Di antara akhlak orang-orang yang menyombongkan diri, ialah: 


mengenai pakaian. Karena tampak dengan pakaian itu kesombongan 
Gan kerendahan diri. Nabi s.a.w. bersabda: 


Pe TI ai 
KN 21X A Ki 
(Al-badzaadzatu minsl-iimaan). 
Artinya: : | 0 | 
Pa “Pakaian yang sederhana itu termasuk sebahagian dari iman”. (&D. 

” Harun (bin Sa'id As-Sa'di-salah seorang perawi “hadits ini) 
mengatakan: ””Saya menanyakan tentang arti maksud dari al-badza- 
gzah. Lalu dijawab, bahwa artinya, jalah: pakaian yang kurang bagus. 

. Zaid bin Wahab Al-Jahny (wafat sesudah tahun 80 H) 
mengatakan: ” Aku melihat Umar bin Khattab r.a. pergi ke pasar. 
“Dan di:tangannya sebutir mutiara. Ia memakai kain sarung, yang 
padanya terjahit dari Pan potong. Sebahagiannya yang 
berwarna: hitam manis” . | 

Ali r.a. dicaci orang karena iersikaii kain sarung yang 


bertampal. Lalu Ali r.a. menjawab: ” Akan diikuti oleh orang mu'min 
dan mengkhusyu'kan hatinya”. 


Nabi Isa a.s. Mean ? Kain magun itu kesombongan dalam 
ha m3 | 


(1). Diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari. Abi Amamah bin Tsa' labah. 
(2). Maksudnya: yang, sederhana, tidak berlebih-lebihan pada pakaian. 


- Thaus Al-Yamani r.a. mengatakan: "Sesungguhnya" aku: akan 
mencucikan kainku yang dua ini. Lalu hatiku membantahnya, selama 
kedua kain ini masih bersih”. 


| Diriwayatkan, bahwa Umar bin Abidul-xziz r.a. sebelum menjadi 
khalifah, dibelikan pakaian baginya dengan harga seribu dinar. Lalu 
ia mengatakan: "Alangkah bagusnya pakaian ini, jikalau tiada 
ke-kasar-an padanya!” Maka tatkala ia telah menjadi khalifah, lalu 
dibelikan kain baginya dengan harga lima dirham. Maka ia 
mengatakan: ban Se bagusnya kain ini, jikalau tidak. kelembutan- 
nya”. | 


Lalu. ditanyakan kepadanya: "Di mana pakaian . engkau, 
kenderaan engkau dan minyak atar (minyak wangi) engkau, wahai 
Amirul-mu'minin?? 


— Ia menjawab: ” Sesungguhnya aku mempunyai jiwa perasa. Dan 
jiwa itu tidak merasakan dari dunia suatu lapisan, melainkan ia rindu 
kepada lapisan (tingkat) yang di “atasnya. Sehingga apabila ia telah 
merasakan pangkat khalifah, yaitu yang tertinggi dari segala tingkat, 
niscaya ia rindu kepada apa yang ada di sisi Allah 'Azza wa Jalla”. 


Sa' id bin. Suwaid mengatakan: ” Khalifah. Umar bin Abdul: aziz 
r.a. bershalat Jum'at. dengan kami.. Kemudian, beliau duduk. Ia 
memakai baju kemeja, yang kantongnya bertampalan dari hadapan- 
nya dan dari belakangnya. Lalu seorang laki-laki bertanya kepadanya: 
Wahai Amirul-mu'minin! Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi- 
kan kepada engkau. Maka mengapa tidak engkau pakai?” | 
Umar bin Abdul-aziz r.a. lalu menundukkan kepalanya seketika. 
. Kemudian mengangkatkan kepalanya, seraya mengatakan: ” Sesung- 
guhnya yang lebih utama kesederhanaan, ialah: ketika kaya. Dan 
kema' afan yang lebih utama, ialah: ketika kosa” 


- Nabi S.a.w. bersabda: 


VC tata Na 
EA at PAT 
Fara Naa ES PNG ATA CON 


5 (Man taraka ziinatan I'llaahi wa wadia a tsiyaaban hasanatan 
. fawaadlu'an 1'Naahi wa b-tighaa-an li mardlaatihi, kaana haggan-'ala" - 
Daahi an yaddakhira lahu 'abgariyyal-jannah). 


748: 


Artinya: | | : PN 2 
” Barangsiapa ieringealkan seba karena Allah sn meletakkan: 
| (tidak memakai) kain-kain bagus, karena merendahkan diri bagi Allah 


dan mencari kerelaanNya, niscaya berhak atas Allah men an 
baginya permadani sorga”. @). | 


Jikalau anda mengatakan, bahwa sesungguhnya Nabi Isa a.s. 
berkata: "Pakaian bagus itu kesombongan dalam -hati”...Dan Nabi 
kita s.a.w. telah ditanyakan dari hal kecantikan kain-kain, adakah itu 
termasuk aa Lalu Nabi s.a. W. pemuge 


z5 er ep 2. $: “ 


(Lan, wa laakinna man atasan wa Sdn pisa | 


Artinya: 


3 


"Tidak! Akan tetapi orang yang ..menolak kebenaran dan menghina 


manusia” (2. Maka bagaimanakah jalan mengumpulkan di antara 
dua ucapan tersebut? 


Ketahuilah kiranya, bahwa kain baru tidaklah dari keadaannya 
itu termasuk sebahagian dari kesombongan pada hak setiap orang 
dalam segala hal. Dan itutah yang diisyaratkan oleh Rasulu'llah s.a.w. 
Dan itulah yang diperkenalkan oleh Rasulu'llah s.a.w. dari keadaan 
Tsabit-bin Oais. Karena beliau bersabda: ” Sesungguhnya aku manusia 
yang mencintai kecantikan, sebagaimana engkau lihat”. 


Maka dapatlah diketahui, bahwa kecenderungan kepada keber- 
sihan dan kebagusan kain, tidaklah untuk menyombongkan diri 
kepada orang lain. Maka tidaklah dengan keadaannya itu menjadi 
sebahagian dari kesombongan. : | 


Kadang-kadang ada yang demikian itu termasuk sebsajakdias dari 
kesombongan.. Sebagaimana rela dengan kain kurang bagus, kadang- 
kadang termasuk sebahagian dari merendahkan diri (tawadlu”). Dan 
tanda orang yang menyombongkan diri itu, ialah: bahwa ia mencari 
kecantikan, apabila ia dilihat oleh manusia. Dan ia tidak memperduli- 
kan yang demikian, apabila ia berada eaan, akan bagaimana 
adanya. Ra. | 


“. Dirawikan abu Sa'id Al-Malini dan Abu Na-' im dari Ibnu Abbas 
(2- Hadits ini telah diterangkan dahulu. 
3. Hadits ini juga telah diterangkan dahulu. 





| “Dan tanda orang yang mencari kecantikan, “ialah: bahwa ia 
mencintai kecantikan pada tiap sesuatu, walaupun ia pada tempat 
kesepian (khilwah). Dan sehingga dalam rumahnya yang tertutup. 


Maka yang “demikian itu tidak termasuk, sebahagian dari 
-kesombongan. 


Jadi, hal-ihwal itu, telah terbagi-bagi. “Ditempatkan ucapan Nabi 
Isa a.s. di atas sebahagian hal-ihwal. Bahwa ucapannya: kesombongan 
“hati itv .imaksudkan: kadang-kadang mendatangkan kesombongan 
dalam hati. Dan sabda Nabi kita s.a.w. bahwa: tidak termasuk 
sebahagian dari kesombongan, dimaksudkan, ialah: bahwa kesom- 
. bongan tidak mengharuskan kepadanya. Dan boleh tidak diharuskan 
oleh kesombongan kepadanya. Kemudian adalah itu ti Peng, 
kan bagi kesombongan. | 


Kesimpulannya, maka hal-ihwal itu berbeda beda dalam hal 
. yang seperti ini. Dan yang disukai (yang disunatkan) itu, yang di 
. tengah-tengah, di antara pakaian yang tidak mengharuskan 'ke- 


- masyhuran dengan bagusnya. dan tidak dengan buruknya. Dan Nabi 
s.a.w. bersabda: 


: 1, "Ph ox , (ae y 211 “2 TK PI 

p AU Dn ig Ge iniK 
(Kuluu Ba wak-basun wa 'tashad “dngun fit uas sarafin wa 
aa makhiilatin). 


. Artin ya: | #. 


,Makanlah, — minumlah, pakailah dan bersedekahlah pada tidak 
- berlebih-lebihan dan tidak kesombongan”. (4). 


Nabi s.a.w. apain " 
er SP Pr ud #$ 2 , P. Xx 
SIA, KELAS LL dh 
| Oinnal-Inaha setia an-yaraa ats-ra ni -matihi-“alaa- 'abdih). 
Artinya: | 
- "Sesungguhnya Allah mesebakkat ynrak melihat bekas nikmatNya pai 
: hambaNya”. 4). 


.. (9). Dirawikan An Nasai dan Ibnu Majah dari “Amr bin Syu'aib. 
: (D. “Dirawikan At Tiada" “dari “Amr bin Syu'aib dan Mg DAN | hadits hasan 
20 (baik). 





Anak Adam ita: mencari hati manusia: 'untuke limilikinya, dengan. 
menanamkan dalam hati itu rasa penghormatan dan “heinokaan kepa- 
'danya. Yaitu: yang: diibaratkan, dengan kemegahan. Karena: arti ke- 
megahan itu: memiliki: -hati anak Adam (manusia). | 


Maka inilah benda-benda yang diibaratkan dengan dunia. Dan 
3. ag da oleh Allah Ta'ala dengan firmanNya: : 


ca d 2 
II KA na ME Ben) 


“t A1 II ve 
(Zuyyina lin- naasi hubbusy-syaha- waati, minan-nisas-i wak-baniin). 
Artinya: 


?Manusia itu diberi perasaan berhasrat (bernafsu syahwat) kepada 
wanita dan anak-anak”, 


2 Ini adalah aa manusia. | 





Ke Ta Aa, SN Seet, 
Nol. 
(wak-ganas-thiri-mugan-tharati: minadz-dzahabi wal-fid-dlat). 
Artinya: | 
”pan kekayaan y yang melimpah- limpah, dari emas dan: perak”. 
Ini adalah dari: barang permata dan barang barang tambang. 


Dan padanya, pemberi-tahuan kepada yang lain-lain, dari: mutiara 
batu delima dan lain-lain. 


Kia AN, Pa AN 5. Ay 
(W al-khailil-musawwa-mati wal-an-' aam). 
Artinya: | 
"Kuda yang bagus dan binatang ternak”. 

Ini adalah: binatang ternak dan hewan-hewan lainnya. 


v& 1 soleh — SA 


(wak-har-ts). 

Artinya: 
"Sawah ladang”. 
— Ini adalah: tumbuh-tumbuhan dani tanam-tanaman. 


751 


“Bakr bin Abdullah Al-Mazani mengatakan: Pakailah pakaian 
raja-raja dan matikan hatimu dengan: takut (kepada Allah)!” 


Sesungguhnya Bakr bin: Abdullah itu menujukan dengan 
ucapannya ini kepada suatu kaum yang mencari kesombongan dengan 
pakaian orang-orang shalih. Dan Nabi Isa a.s. mengatakan: ”Tidak- 
lah kamu: itu datang kepadaku - dengan memakai pakaian rahib 
(pendeta) dan hatimu itu hati. serigala yang buas. Pakailah pakaian 
raja-raja dan matikanlah hatimu dengan takut (kepada Allah)?” 


“Di antara akhlak orang-orang yang merendahkan diri, bahwa ia 
merendahkan diri dengan penanggungan (menerima saja) apabila ia 
dimaki, disakiti dan diambil haknya. Maka yang demikian itu, ialah: 
yang pokok. Dan telah kami bentangkan, apa yang dinukilkan dari 
Orang-orang terdahulu (orang salaf), daripada menanggung kesakitan. 
pada “Kitab Marah Dan Dengki”. 


Kesimpulannya, maka kumpulan kebagusan akhlak dan tawa 
itu, ialah: perjalanan hidup (sirahh Nabi s.a.w. Maka sayogialah 
diikuti Nabi s.a.w. Dan daripadanyalah sayogianya dipelajari. 


Abu Salmah bin Abdurrahman bin 'Auf (seorang tabi'in 
Madinah) mengatakan: ''Aku bertanya kepada Abi Sa'id Al-Khudri 
Tr.2.: "Apakah pendapat anda, tentang yang diada-adakan manusia 
mengenai pakaian, minuman, kenderaan dan makanan?” : 


. Abi Sa'id Al-Khudri r.a. menjawab: ”?Hai anak sitednrakaa 
Makanlah karena Allah, minumlah karena Allah dan pakailah karena 
Allah! Dan setiap sesuatu dari yang demikian itu, yang dimasuki oleh 
.ke-ujub-an atau kebanggaan atau ria atau kemasyhuran, maka itu 
maksiat. dan berlebih-lebihan. Dan berbuatlah di rumahmu dari 
pelayanan, apa yang diperbuat Rasulu'llah s-a.w. di rumahnya. Ia 
s.a.w.. memberi umpan unta, menambatkannya, menyapu rumah, 
memerah susu kambing, memperbaiki sandal, menjahit kain yang 
koyak, makan bersama pelayannya, menumbuk tepung, ganti pelayan 
itu, apabila pelayan itu sudah capek dan ia membeli sesuatu di pasar. 
Dan tidak menghalanginya oleh perasaan malu untuk- memegangnya 
dengan tangannya .atau meletakkannya pada tepi kainnya. Dan ia 
bulak-balik kepada keluarganya. Ia berjabatan: tangan dengan orang 
kaya dan orang miskin, orang: besar dan orang kecil. Ia memberi 
salam dengan memulainya kepada tiap-tiap orang yang dijumpainya,, 
dari orang kecil atau orang besar, orang hitam atau orang merah, 
orang merdeka atau hamba sahaya, dari orang-orang yang mengerja- 
ikan shalat. Tiada baginya S.a.w. pakaian: khusus untuk: dalam rumah 


7152 


dan pakaian untuk di luar rumah. Ia s.a.w. tiada: .mahu, “untuk: 
memperkenankan, apabila ia diundang orang. Walau. yang. mengun. 
dang itu rambutnya kusut, berdebu. Ia s.a.w. tidak: melecehkan, apa: 
yang diundang orang kepadanya. Walaupun tidak didapatinya di situ, 2, 
selain kurma buruk. Ia s.a.w: tidak meninggalkan makanan siang 
untuk makanan malam. Dan tidak makanan malam untuk. makanan: 
siang. Mudah perbelanjaannya, lembut akhlaknya, mulia tabiatnya, : 
bagus pergaulannya, bersih mukanya, tersenyum tanpa ketua, gundah : 
tanpa kedukaan, keras tanpa kasar, merendahkan diri pada tidak 
kehinaan, pemurah tanpa berlebih-lebihan, pengasih kepada setiap” 
famili dan orang Islam, halus hatinya, selalu menundukkan kepala, 
tiada penuh perutnya. sekali-kali dari kekenyangan dan tidak 
mengulurkan tangannya dari ke-rakus-an”. : | 


Abu Salmah bin Abdurrahman mengatakan: Aku masuk ke. 
tempat 'A isyah r.a. Lalu aku memperkatakan dengan dia mengenai ' 
apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id, tentang zuhudnya Rasulu'llah 
s.a.w. Maka 'A isyah r.a. menjawab: ”' Abu Sa-'id itu tidak salah dari: 
yang. demikian itu, sehurufpun. Dan ia telah meringkaskannya. 
Karena ia tidak menceriterakan kepada engkau, bahwa Rasulu'llah 
s.a.w. tidak pernah sekali-kali perutnya penuh dengan kekenyangan. 
Dan tidak pernah mengadukan halnya kepada seorangpun. Sesungguh- 
nya kemiskinan itu lebih disukainya dari kemudahan dan kekayaan. | 
Walaupun ia senantiasa lapar semalam-malaman,, hingga pagi hari. 
Maka yang demikian itu tidak menghalanginya dari puasa pada 


siangnya. Dan jikalau ja mau meminta pada Tuhannya, maka akan 
diberikan dengan gudang-gudang bumi, buah-buahannya dan keme- 


wahan hidupnya dari bahagian timur dan baratnya bumi, niscaya 
dapat ia berbuat demikian. Kadang-kadang aku menangis, karena 
kasihan kepadanya dari kelaparan yang menimpa kepadanya. Maka 
aku sapuh perutnya dengan tanganku dan aku mengatakan: ” Nyawa- 
ku tebusan bagi engkau! Jikalau engkau mencukupkan -dari dunia, 
sekadar yang Haa makanan engkau dan mencegah engkau dari 
kelaparan?” : : 


Ia s.a.w. lalu menjawab: ?Hai "Aisyah! Saudaraku dari: 
rasul-rasul ulul-'azmi telah bersabar di atas keadaan yang lebih berat 
daripada ini. Mereka meneruskan di 'atas keadaan mereka. Dan 
mereka datang kepada Tuhannya. Lalu Tuhan memuliakan: kembali: 
nya mereka dan membanyakkan pahala bagi mereka. Maka aku. 
dapati diriku malu, jikalau aku bermewah-mewah pada: kehidupanku: 
Bahwa Tuhan memandang aku lengah, sedang rasul-rasul ulul-'azmi 
itu tidak. Maka aku bersabar beberapa hari yang sedikit, lebih aku. 


7153 


sukai daripada berkurangnya keberuntunganku besok di akhirat. 
Tiada suatupun yang lebih aku sukai, selain menyusuli saudara-sauda- 
raku dan kekasih- kekasihku”. 


| Aisyah r.a. mengatakan: ” Demi Allah, tiada cukup seminggu 
sesudah itu, Sehingga japun diambil oleh Allah 'Azza wa Jalla” &D. 


Maka apa yang dinukilkan dari peri hal-ihwal Nabi s.a.w. itu, 
mengumpulkan kumpulan akhlak orang-orang yang merendahkan diri. 
Maka siapa yang mencari kerendahan diri, maka hendaklah ia 
mengikutinya s.a.w. Dan siapa yang melihat dirinya di atas tempatnya 
s.a.w. dan tidak rela bagi dirinya, apa yang direlai Nabi s.a.w. bagi 
dirinya, maka alangkah bodohnya orang itu. Sesungguhnya adalah 
Nabi s.a.w. makhluk Allah yang terbesar kedudukannya di dunia dan 
pada agama. Maka tiada kemuliaan dan ketinggian, pada mengikuti-. 
nya. : | 


| Dan karena itulah, Umar r.a. mengatakan: ”' Sesungguhnya kami 
suatu kaum, yang dimuliakan kami oleh Allah: dengan Islam. Maka 
kami tidak mencari kemuliaan pada yang lain”, tatkala Umar itu 
dicaci orang, dalam keadaan buruk pakaiannya ketika ia datang di 
“negeri Syam (Syria). : 


Abud-Darda' r.a. mengatakan: ” Ketahuilah, bahwa Allah ' Ta'ala 
mempunyai hamba-hamba yang dinamakan: al-abdal, pengganti. 
nabi-nabi. Mereka itu tiang bumi. Maka tatkala telah berlalu pangkat 
ke-nabi-an (an-nubuwwah), niscaya diganti oleh Allah tempat mereka, 
dengan suatu kaum dari ummat Muhammad s.a.w. Mereka tiada 
melebihi dari manusia lain, dengan banyaknya puasa, shalat dan 
bagus pakaian. Akan tetapi, dengan benar wara”, bagus niat dan 
sejahtera dada (hati) bagi semua. kaum muslimin. Dan menasehati 
mereka untuk mencari kerelaan Allah dengan sabar, bukan karena 
penakut. Dan merendahkan diri pada tiada kehinaan. Mereka itu 
kaum yang dipilih oleh Allah. Dan Ia meng-ikhlaskan mereka bagi 
diriNya. Mereka itu empatpuluh orang shiddik atau tigapuluh orang 
laki-laki. Hati mereka seperti yakinnya Nabi Ibrahim Khalitu'rrahman 
a.s. Tiada seorangpun yang mati dari mereka, melainkan Allah telah 
. menjadikan siapa yang akan menggantikannya. Ketahuilah, wahai 
“saudaraku, bahwa mereka tiada: mengutuk sesuatu, tiada menyakiti- 
nya, tiada menghinakannya, tiada menyombongkan kepadanya, tiada 
“dengki kepada seseorang dan tiada rakus kepada dunia.. Merekalah 
-manusia yang terbaik kebajikannya, yang paling lembut tabiatnya dan 


(D. Menurut Alirati, ia tidak menjumpai hadits tersebut atas isnad. yang demikian. 


754 


yang paling pemurah jiwanya. Tanda mereka, ialah: pemurah. 

Tabiatnya gembira dan sifatnya sejahtera. Tidaklah mereka pada hari 
ini.dalam ketakutan dan besok dalam kelalaian. Akan tetapi, mereka 
berbekalan atas keadaan mereka yang tampak. Dan mereka, mengenai 
apa yang di antara mereka dan Tuhannya, tiada diketahui oleh angin 
yang kencang dan oleh kuda yang lari. Hati mereka naik karena 
senangnya kepada Allah, rindu kepadaNya dan datang pada mendahu- 
lui kepada kebajikan. Mereka adalah golongan Allah (hizbu'llah). 

Ketahuilah kiranya, bahwa hizbu'llah itu, mereka yang memperoleh 
kemenangan” 


Perawi itu mengatakan: "Lalu aku bertanya: Hai Abud-Dar- 
da?! Apakah engkau tidak mendengar suatu sifat, yang lebih sukar 
kepadaku dari sifat tersebut? Dan bagaimana bagiku untuk menyan 
paikannya?”. 

Menjawab Abud-Darda': ”Tiadalah di antara engkau: dan-di 
antara bahwa engkau berada pada yang lebih luas daripadanya, selain 
bahwa engkau itu berada dalam memarahi dunia. Maka sesungguh- 
nya, apabila engkau memarahi dunia, niscaya engkau menghadapi 
kepada kecintaan akhirat. Dan dengan kadar kecintaan engkau bagi 
akhirat itu, engkau menjadi zuhud di dunia. Dan dengan kadar yang 
demikian, engkau akan melihat apa yang bermanfaat bagi engkau. 
Dan apabila diketahui oleh Allah dari hambaNya, kebagusan yang 
dicari, niscaya Ia menuangkan kepadanya jalan yang benar. Dan. 
diliputinya dengan pemeliharaan. 

Ketahuilah, wahai anak saudaraku! Bahwa yang demikian itu, 
ada dalam Kitab Allah yang diturunkan ai NabiNya, yaitu: 


MABA AU LAN sh HAN ASN 
(InnaHaaha ms-'aHladziinat-tagau, wal-ladziina hum muhsinuua). 
Artinya: | | 
"Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang memelihara dirin ya 
— dari kejahatan — dan ska Hata yang berbuat kebaikan”. 

0 S. An-Nahi, isak 128. 


Yahya bin Katsir Al-Kufi mengatakan: ''Maka kami memandang 
pada yang demikian, maka tiadalah kelazatan yang diperoleh oleh 
orang-orang yang memperoleh kelazatan, seperti mencintai Allah dan 
mencari kerelaanNya. Wahai Allah, Tuhan kami! Jadikanlah kami 


155 


sebahagian dari orang-orang yang mencintai orang-orang yang 
mencintai Engkau, wahai Tuhan seru sekalian alam! Maka sesungguh- 
nya tiada patut untuk mencintai Engkau, selain orang yang telah 
Engkau relai. 


Dan rahmat Allah dan sejahteraNya kepada penghulu kita 
Muhammad, kepada keluarganya dan shahabatnya. 


PENJELASAN: jalan pada mengobati kesombongan dan mengusaha- 
kan tawadiu?' bagi kesombongan itu. 


Ketahuilah, bahwa kesombongan itu termasuk sebahagian dari 
yang membinasakan. Dan tiada seorangpun dari makhluk, yang 
terlepas dari sesuatu daripada kesombongan. Dan menghilangkan itu 
fardlu 'ain. Dan tiada akan hilang dengan semata-mata angan-angan. 
Akan tetapi dengan” pengobatan dan memakai obat-obat yang 
mencabut kesombongan itu. 


Pada pengobatan kesombongan itu dua tingkat: 


Pertama: mencabut pokoknya dari akar-akarnya dan mencabut 
pohonnya dari tempat tertanamnya dalam hati. 


— Kedua: menolak yang datang daripadanya, dengan sebab-sebab 
khusus, di mana dengan sebab tersebut, manusia menyombongkan diri 
atas orang lain. 


Tingkat Pertama: mengenai pencabutan pokoknya. Dan pengo- 
batannya itu, iImiyah dan amaliyah. Dan tiada akan sempurna 


sembuhnya, selain dengan terkumpul keduanya. 


Adapun ilmiyah, maka yaitu: bahwa ia mengenal dirinya dan 
mengenal Tuhannya Yang Mahatinggi. Dan yang demikian itu 
mencukupi baginya pada menghilangkan kesombongan. Maka sesung- 
guhnya, manakala ia mengenal dirinya dengan sebenarnya, niscaya ia 
tahu, bahwa dia itu yang paling hina dari setiap yang hina dan yang 
paling sedikit dari setiap yang sedikit. Dan sesungguhnya tiada layak 
dengan dia, selain merendahkan diri, hina dan menghinakan diri. Dan 
apabila ia mengenal Tuhannya, niscaya ia tahu bahwa tiada layak 
kebesaran dan kesombongan, selain bagi Allah. 

Adapun ma'rifahnya akan Tuhannya, kebesaran dan kemuliaan- 
Nya, maka pembicaraan padanya akan panjang. Dan itulah kesudah- 
an ilmu al-mukasyafah. | 

Adapun ma'rifahnya akan dirinya, maka itu juga akan panjang. 
Akan tetapi, kami menyebutkan dari yang demikian, apa yang 


bermanfaat: pada mengobarkan tawadlu' dan: kehinaan: 'Dan' mencu: 
kupi baginya, bahwa ia mengetahui arti suatu ayat pada Kitab Allah: 
Maka sesungguhnya dalam Al-Our-an itu ilmu orang-orang dahulu 
.dan orang-orang kemudian, ag orang terbuka mata hatinya. Alian 
Ta'ala berfirman: ba 


. 2-11 0,2 


ox Ban 9.79. 


Ur Ama la. 8 Lam 5 
2 A1 Gn ba Pa 3 14. pete Ir yo). 


SG GG 2) KAI Ah Rahas | 
ena LAGI, 31 : 


knee AMAL 13 ae 


(Outilal-insaanu maa-akfarahu, min-ayyi syai-ia “rara min 
nuth-fatin khalagahu, fa-gaddarahu, tsummas-sabiila yassarahu, tsum- 
ma-amaatahu fa-sgharahu,. tsumma idzaa syaa-a-ansyarah). : 


Artinya: 


”Celakalah kiran ya 1 manusia itu! Alangkah ingkarnya (kepada Tuhan) 
Dari . benda apakah ia dijadikan? Dari setetes air mani, Allah 
menciptakannya dan menentukan ukuran yang sepadan baginya. 
Kemudian itu, dimudahkanNya menempuh jalan. Kemudian itu 
dimatikanNya dan diletakkanNya di dalam kubur. Sesudah itu. 
apabila. Open na dibangkitkannya”. 


Surat Abasa, ayat 17-18-19-20- 21 “22, 


Maka ayat tersebut meng-isyaratkan kepada pemmutaan ketudik 
manusia dan kepada akhir urusannya dan kepada pertengahannya. 
“Maka hendaklah manusia memperhatikan yang demikian, supaya ia 
memahami arti ayat tersebut. | 


“Adapun permulaan manusia, yaitu: bahwa manusia itu, tiada 
suatupun yang dapat disebutkan. Dan ia berada pada segi tidak ada, 
beberapa masa lamanya. Bahkan, tidak ada bagi tidak adanya itu per 
mulaan. Dan manakah sesuatu yang lebih keji dan tersedikit daripada 
terhapus dan tidak ada? Dan telah ada seperti yang demikian itu, 
(pada masa gadim. Kemudian, ia dijadikan oleh Allah dari barang 
yang paling hina. Kemudian, dari yang paling 'kotornya. Ketika ia 
dijadikan dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari 
segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Kemudian dijadi- 
kanNya tulang. Kemudian tulang itu dihiaskanNya dengan daging. 
Maka -adalah ini permulaan wujudnya manusia, di mana dia telah 


151 


menjadi suatu yang dapat. disebutkan. Maka dia tidak menjadi suatu 
yang dapat disebutkan, melainkan dia. diatas sifat dan keadaan yang . 
paling keji. Karena ia tidak dijadikan pada permulaannya dengan 
.sempurna. Akan tetapi, dijadikannya. sebagai benda beku mati, yang 
tidak mendengar, tidak melihat, tidak merasa, tidak bergerak, tidak: 
bertutur kata, tidak menyerang, tidak mengetahui dan tidak tahu 
apa-apa. Maka'ia: memulai dengan matinya sebelum hidupnya, dengan 
lemahnya sebelum kuatnya, dengan bodohnya sebelum tahunya, 
dengan butanya sebelum lihatnya, dengan tulinya sebelum dengarnya, 
dengan bisunya: sebelum tuturnya, dengan sesatnya sebelum petunjuk- 
nya, dengan' miskinnya sebelum kayanya dan dengan lemahnya 
“sebelum kuasanya.- 


Maka itulah arti firmanNya: 
EL RA Oa 222 “9 Ira PL ” 


KA LX da, hajo n Aahon 2 ca AS 


A 
(Min-ayyi syai-in khalagahu, min nuth-fatin eri tagaddaram. 


Artinya: 


"Dari benda: apakah ia dijadikan? Dari setetes air mani, Allah 2 


menciptakann ya dan menentukan ukuran yang sepadan baginya”. 
Ayat 18—19.. 


-:Dan arti 3 Apa 


Haa 024 — Ne ekeriaA 


1 ap 72, 0 Pot 53 
Maa gg can Na 


KA sa 25: Pata 


(Hal ataa “alal-insaani hiinun minad-dahri, lam PN madz- 
kuuran,: inna khalagnal-insaana min nuth-fatin amsyaajin nabtaliihi). 


Artinya: | | , "3 


"Sesungguhn ya telah datang kepada manusia suatu masa, ketika itu 
dia belum ada suatupun yang dapat disebut. Sesungguhnya Kami 
menciptakan. manusia itu dari setetes Gir mani yang berpgmnplir, Kami 
akan mengujin ng 
| s. Ad-Dahr, ayat 1 — 2. 


158 


BER ENNYEKU DER BE RE ESAI REA 
“ Begitulah. “Allah menciptakan “manusia - Dada pemula 3 
kemudian, Ia menganugerahkan hikmat kepadanya. Maka Ia berfir-, 


man: 


AANG aa TN | 
« an Tk: 
(Tsummas-sabiila yassarah). | 
Artinya: 


Kemudian itu dimudahkanNya menempuh Jalan”. 3 Ayat 20 dari surat 
Abasa yang tersebut di atas. 


. Dan ini adalah isyarat kepada apa yang diperoleh i insan, Uengan 
mudah pada masa hidupnya sampai kepada mati. 


Begitu pula firmanNya: 


Taafhai Sapi Cant t KK o / Aa Tn 


rama, ya GNI Lag R31 


(Min nuth-fatin amsyaajin, nabtaliihi, fadja-alasaba samii- an | bashii- 

'innaa hadai-naa-hus-sabiila, immaa syaakiran wa immaa kafnu- 
ran): 
| Artin nya: : 
Dari setetes air mani yang bercampur. Kami akan mengujinya, lalu 
.dia Kami jadikan orang yang dapat mendengar dan melihat. 
Sesungguhnya Kami menunjukkan jalan. kepadanyas adakalanya dia 
tahu berterima Kasih atau tidak tahu berterima kasih”. 

S. Ad-Dahr, ayat 2 dan 3. 


.. Artinya, sesungguhnya Allah Ya “ala menghidupkannya, sesudah 
insan itu berada barang beku yang mati. Pertama-tama tanah dan 
yang kedua setetes air mani. DiberikanNya pendengaran, sesudah in- 
san itu tuli dan penglihatan sesudah insan itu tidak dapat melihat 
Diberinya kekuatan sesudah . 'lemah dan ilmu-pengetahuan sesudah. 
bodoh. 


DijadikanNya bagi insan itu anggota badan dengan segala 
keajaiban dan tanda-tanda yang ada padanya, sesudah tadinya tidak 
ada. DikayakanNya. sesudah miskin, dikenyangkanNya sesudah lapar, 


759 
“diberikanNya. pakaian sesudah #elanjang ig “diberiNya- peninjuk 
sesudah sesat. 


— Maka perhatikanlah, bagaimana Allah mengatur dan memben- 
.tukkannya. Dan kepada jalan, bagaimana dimudahkannya. Dan 
kepada kedurhakaan insan, alangkah ingkarnya! Dan Tepi kebo- 
dohan i insan, bagaimana dilahirkannya. 


Maka Allah Ta'ala berfirman: 


7. La On s0) , Panda TN ga 

53 "2D ih 2 4 ajo oa 

| » ph 2 - ON Sa Pe Fa Nan PAN 
5, 


| | La” 
(A wa lam Pa DSA anng khalagnaahu - min imeatie, fa-idzaa 
huwa khashiimun mubiin). | 


Artinya: 


"Apakah manusia itu tidak melihat, TA Kami menjadikann ya dari 
setetes Gir. mani? Bis lihatlah dia telah menjadi musuh terang- 


terangan.” S, Ya Sin, ayat 1. 
Dan aa Allah Ta'ala: NN | 
Stan abi € 5 01 .. Aa : PN 
GEA PADA DN eh ag 
ap MA, 


« &l- i Cai 2 IE 


(Wa min- solid an khalagakum min era tsumma idzaa-antum s 
- basyarun tan-tasyiraun). 2, 93 4 


Artinya: | | 3 | 
"Dan diantara keterangan-keterangan — kebesaran — Tuhan itu, 
diciptakanNya kamu dari tanah. Kemudian itu, lihatlah, kamu telah 
menjadi manusia yang bertebaran”. | sn Ar:Rum, ayat 20. 


Maka perhatikanlah kepada nikmat Allah atas insan, bagaimana 
la memindahkannya .darj kehinaan itu, ke-sedikit-an, kekejian. dan 
kekotoran, kepada ketinggian ini dan kemuliaan! Maka jadilah insan 
itu ada (maujud) sesudah tidak ada, hidup sesudah mati, dapat 
bertutur kata sesudah bisu, melihat sesudah buta, kuat sesudah Jemah, 
berilmu sesudah bodoh, mendapat: petunjuk sesudah sesat, berkuasa 
sesudah lemah dan kaya sesudah miskin. Maka adalah insan itu pada 


Angan A3 
1760: 

Sat aa “ Lag 
Mena Tea mma 


zatnya: fidak: ada suatupun. Dan manakah: sesuatu: yang lebih. keji, . 
daripada: tidak ada suatupun? Dan manakah: ke-sedikit-an,. yang 
tersedikit, daripada: ridak ada semata-mata! Kemudian, insan itu. 
menjadi sesuatu, dengan kurnia Allah. Dan sesungguhnya Ia 
menjadikan insan, dari tanah yang hina, yang diinjak dengan tapak 
kaki. Dan dari setetes air mani yang kotor, sesudah tidak ada pula : 
semnata-mata, Untuk diperkenalkanNya kepada insan itu ak in kekejian . 
dirinya. Lalu insan itu (dengan demikian, mengenal akan dirinya. 


Sesungguhnya Allah menyempurnakan nikmat kepada insan. Supaya: 
dengan nikmat. itu, insan mengenal akan Tuhannya. .Dan dengan 
nikmat itu, insan mengetahui kebesaran dan keagunganNya. Dan 
sesungguhnya kesombongan itu tidak layak, selain bagiNya Yang 
Maha Agung dan Maha Tinggi. Dan karena itulah, maka Allah 

memberi nikmat kepada insan. Ia Naa | | 
MN on. er £ 2, C 2. Ag er. 
“1 : " mag 


2 -A MN Naa 


— (A.-lam naj-'al lahu fainaini-wa lisaanan wa syatataini, wa hadainaa- 
| hun-najdaini). : 
Artinya : 


“Bukankah telah Kami buatkan untuknya dua mata? Dan lidah dan 
dua bibir? Dan Kami tunjukkan kepadanya dua jalan raya?” 
S. Al-Balad, ayat 8—9—10. 
Pertama-tama, diperkenalkanNya: kekejian insan itu. Ia berfir- 
man: 
| Penrnn GI 23 G5 
KAXV- ada TA ga SA ea Nari 
| (Alam yan anth-fatan min mani. yin yumnaa, samma kaana 
Wangatan, 
| Artinya: 
?Bukankah dia Pn aa setetes air mani yang ditumpahkan 2 
Kemudian. itu, menjadi segumpal darah ”. 1 Da Al-giamah, ayat 37—38.. 


.. Kemudian, Ia menyebutkan nikmatNya kepada insan. 
berfirman: 


anta "DAY gu 
an PA , 
“Tok: 
SA 


bermanfaat pada mengobarkan tawadiu' dan kehinaan. Dan mencu- 
kupi baginya, bahwa ia mengetahui arti suatu ayat pada Kitab Allah. 
.Maka sesungguhnya dalam Al-Our-an itu ilmu orang-orang dahulu 
dan orang-orang kemudian, bagi orang terbuka mata hatinya. Allah 
Ta'ala berfirman: 


S5 Aa Aa. 1G an 


SR SL LP ra Co Seonh Ser Su 103 
LAS U-53 ASko- 
PAN Oon X3 P- 

PP PU Antar 


Kr Ih w AE PN YK, HERI NP 20 


(Outilai-insaanu maa-akfarahu, min-ayyi syai-ia kholagahu, min 
nuth-fatin khalagahu, fa-gaddarahu, tsummas-sabiila yassarahu, tsum- 
ma-amaatahu fa-agbarahu, tsumma idzaa syaa-a-ansyarah). 


Artinya: 


”Celakalah kiranya manusia itu! Alangkah ingkarnya (kepada Tuhan). 
Dari. benda apakah ia dijadikan? Dari setetes air mani, Allah 
menciptakannya dan menentukan ukuran yang sepadan baginya. . 
Kemudian itu, dimudahkanNya menempuh jalan. Kemudian itu 
dimatikanNya dan diletakkanNya di dalam kubur. Sesudah itu. 
apabila dikehendakiNya dibangkitkannya”. 

Surat Abasa, ayat 17-18-19-20-21-22. 


Maka ayat tersebut meng-isyaratkan kepada permulaan kejadian. 
manusia dan kepada akhir urusannya dan kepada pertengahannya. 
Maka hendaklah manusia memperhatikan yang demikian, supaya ia 
memahami arti ayat tersebut. 


Adapun permulaan manusia, yaitu: bahwa manusia itu, tiada 
suatupun yang dapat disebutkan. Dan ia berada pada segi tidak ada, 
beberapa masa lamanya. Bahkan, tidak ada bagi tidak adanya itu per 
mulaan. Dan manakah sesuatu yang lebih keji dan tersedikit daripada : 
terhapus dan tidak ada? Dan telah ada seperti yang demikian itu, 
pada masa gadim. Kemudian, ia dijadikan oleh Allah dari barang 
yang paling hina. Kemudian, dari yang paling kotornya. Ketika ia 
dijadikan dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari 
segumpai darah, kemudian dari segumpal daging. Kemudian dijadi- 
kanNya tulang. Kemudian tulang itu dihiaskanNya dengan daging. 
Maka adalah ini permulaan wujudnya manusia, di mana dia telah 


1 pr PK LAI 


31 

sam SAN LA Ne SA 
CR-A 

(Fa-khalaga-fa-sawwaa-fa-ja-“alahu minbuz-zaujainidz-dzakara wal- 
untsaa). 

Artinya: | 

"Lalu (Tunan) menciptakan (bentuk)nya dan menyempurnakan 
kejadiannya. Dan dijadikan oleh Tuhan dua jenis, laki-laki dan 
perempuan”. S. Al-Oiamah, ayat 38 — 39. 
Supaya kekal adanya insan itu, dengan berketurunan. Sebagaimana 
berhasil adanya pertama-tama diciptakan oleh Tuhan. 

Maka siapa yang ini permulaannya dan itu keadaannya, maka 
dari manakah sombong, tekebur, bangga dan angkuh itu? Dan dia itu 
sebenarnya yang terkeji dari yang keji-keji dan yang paling lemah dari 
yang lemah-Jamah. Akan tetapi ini, adalah kebiasaan dari orang keji. 
Apabila ia terangkat dari kekejian, niscaya ia meninggikan hidungnya 
dan merasa besar. Dan yang demikian itu karena menunjukkan 
kekejian permulaannya. Dan tiada daya dan upaya, selain dengan 
Allah. 

Ya, jikalau Allah menyempurnakan msan, menyerahkan kepa- 
danya urusannya dan mengekalkan wujudnya (adanya) dengan 
pilihannya, niscaya dapatlah insan itu berbuat durhaka dan melupa- 
kan permulaan dan kesudahannya. Akan tetapi, pada kekekalan 
wujudnya, insan itu dikuasai oleh penyakit-penyakit yang menakut- 
kan, penyakit-penyakit yang besar, bahaya yang bermacam-macam, 
tabiat-tabiat yang berlawanan, dari kepahitan, dahak, angin dan da- . 
rah, yang dihancurkan sebahagian dari sendi-sendinya oleh sebahagian . 
yang lain. Dia berkehendak yang demikian atau enggan atau marah. 
Maka ia lapar dengan terpaksa, ia haus dengan terpaksa, ia sakit de- 
ngan terpaksa dan ia mati dengan terpaksa. Ia tidak memiliki bagi di- 
rinya, manfaat dan melarat, kebajikan dan kejahatan. Ia tidak memi- 
liki bagi mengetahui sesuatu, maka tidak diketahuinya. Ia menghen- 
daki mengingati sesuatu, maka dilupainya. Ia menghendaki melupakan 
susuatu dan melalaikannya, maka tidak dapat dilupakannya. Ia 
menghendaki memalingkan hatinya kepada apa yang penting, lalu 
hatinya itu berputar dalam lembah bisikan-bisikan setan dan 
“pikiran-pikiran dengan terpaksa. Maka hatinya tidak memiliki 
(menguasai) hatinya. Dirinya tidak menguasai dirinya. Dan ia rindu 
kepada sesuatu. Kadang-kadang adalah kebinasaannya pada yang 
sesuatu itu. Ia benci kepada susuatu. Kadang-kadang hidupnya adalah 


762 


pada yang sesuatu itu. Ia merasa lazat dengan bermacam makanan. 
Dan makanan itu membinasakannya dan merusakkannya. Ia tidak 
menyukai obat, pada hal obat itu bermanfaat dan menghidupkannya. 
Ia tidak merasa aman pada suatu saat dari malam atau siang, bahwa 
pendengaran dan penglihatannya akan dicabut. Anggota badannya 
akan lumpuh. Akal pikirannya akan hilang. Nyawanya akan diambil. 
Dan semua yang diingininya dalam dunia akan dirampas. Maka dia 
itu menjadi orang yang. sangat memerlukan, lagi hina. Jikalau ia 
dibiarkan dengan demikian, niscaya ia kekal tetap. Dan jikalau 
dirampas semua yang tersebut, niscaya ia hancur binasa. Dia itu 
adalah budak yang dimiliki (ada yang punya). Tidak berkuasa atas 
sesuatu dari dirinya dan tidak kepada sesuatu dari lainnya. Maka 
manakah sesuatu yang lebih hina daripadanya, jikalau ia mengenal 
akan dirinya? Dan dimanakah layak kesombongan baginya, pen 
tidaklah karena kebodohannya? 


Maka inilah hal-ihwal yang ditengah-tengah! Maka hendaklah 
diperhatikan ! 


Adapun akhirnya dan tempat kedatangannya, maka yaitu: mati, 
yang disyaratkan -- firman Allah Ta'ala: 


2 23 cok bg ebeg, 
KE O— ALA YAN, Ula 
(Tsumma-amaatahu, fa-agbarahu, tsumma idzaa syaa-a-ansyarah). 

Artinya: 
Kemudian itu dimatikanNya dan diletakkanNya di dalam kubur. 


Sesudah itu, apabila dikehendakiNya, dibangkitkanNya”. .S. Abasa, 
ayat 21-22. 


Artinya: Allah Ta'ala mencabut nyawanya, pendengarannya, 
penglihatannya, ilmunya, kuasanya, perasaannya, pemahamannya dan 
geraknya. Lalu insan itu kembali menjadi beku, sebagaimana adanya 
pada pertama kali dahulu. Tidak tinggal lagi, selain bentuk anggota 
badannya dan rupanya. Tak ada perasaan dan gerak padanya lagi. 
Kemudian, ia diletakkan dalam tanah. Maka ia menjadi bangkai yang 
busuk kotor, sebagaimana adanya pada permulaan dahulu, setetes air 
mani yang berhamburan. Kemudian anggota badannya menjadi 
busuk, hancur bahagian-bahagiannya dan busuk tulang-belulangnya. 
Ia menjadi hancur luluh. Ulat memakan bahagian-bahagian tubuhnya. 
Lalu dimulainya dengan memakan dua biji matanya. Maka dicabutnya 
kedua biji mata itu. Dan dengan kedua pipinya, maka dipotongnya 


763 


kedua pipi itu. Dan jdengan bahagian-bahagian tubuh lainnya. Maka 
jadilah dia taik (berak) dalam perut ulat. Dan adalah dia itu bangkai, 
yang lari hewan daripadanya. Dan semua insan jijik kepadanya. Dan 
melarikan diri daripadanya, karena bersangatan busuknya. Dan yang 
paling bagus keadaannya, bahwa ia kembali kepada apa adanya 
dahulu. Lalu ia menjadi tanah, yang diperbuat kendi-kendi daripada- 
nya. Dan dibangun rumah-rumah dari tanah liat itu. Maka dia itu, 
menjadi.tidak ada, sesudah ia ada. Dan jadilah ia seakan-akan ladang 
padi yang sudah dituai, yang kemarinnya tidak ada apa-apa. 
Sebagaimana ia telah berada pada permulaan kejadiannya pada masa 
yang lama. Mudah-mudahan tinggallah ia seperti yang demikian. 


Alangkah baiknya, jikalau ia dibiarkan menjadi tanah! Tidak! 
Akan tetapi ia akan dihidupkan kembali sesudah lamanya busuk. 
Supaya ia merasakan kesangatan percobaan. Lalu ia dikeluarkan dari 
kuburnya, sesudah terkumpul bahagian tubuhnya yang bercerai-berai. 
Ia dikeluarkan kepada huru-hara hari kiamat. Maka ia melihat kepada 
kiamat yang tegak berdiri, langit yang pecah-pecah hancur, bumi yang 
sudah berganti, gunung-gunung yang berjalan, bintang-bintang jatuh 
bertaburan, matahari gerhana, keadaan yang gelap, malaikat-malaikat 
yang kasar keras, neraka jahanam yang menyala-nyala dan surga yang 
dipandang oleh orang berdosa. Maka ia bersedih hati. Ia melihat 
suratan amal yang dihamburkan. Lalu dikatakan kepadanya: ”'Baca- 
lah suratan amalmu (kitabmu)!. Maka ia bertanya: ”' Apakah kitab 
amal itu?. 


Lalu dijawab: ''Sudah ada kitab amal itu. Telah diwakilkan 
kitab itu pada engkau, dalam hidup engkau, yang engkau bergembira 
“dalam hidup itu. Engkau menyombong dengan kenikmatan hidup dan 
membanggakan diri dengan sebab-sebab kehidupan itu. Dua malaikat 
pengintip, yang menulis terhadap kamu, apa yang kamu tuturkan atau 
kerjakan, dari sedikit dan banyak, biji dan kulit, makan dan minum, 
berdiri dan duduk. Engkau telah lupa yang demikian. Dan Allah 
menghitungnya terhadap engkau. 


— Maka marilah kepada hitungan amal dan bersedialah untuk 
jawabannya! Atau engkau dihalau kekampung azab. 


Lalu terputuslah hatinya karena gundah dari kehebatan perkata- 
an tersebut, sebelum dihamburkan surat amal. Dan melihat apa yang 
didalamnya dari kehinaan-kehinaannya. 


Maka apabila ia telah menyaksikannya, niscaya ia berkata: 
"Aduhai, malangnya kami! Kitab apakah ini! Tidak ditinggalkannya 


764 


perkara yang kecil dan yang besar, melainkan dihitungnya semuanya” 
4). 
Maka inilah akhir urusannya! Dan itulah arti firman Allah 
Ta'ala: 
ad ai et, 


(Tsumma Naa syaa-a MERE 

Artinya: 

"'Sesudah itu, apabila dikehendakiNya dibangkitkanNya”. ..S. Abasa, 
ayat 22. 


Maka apalah kiranya, bagi orang yang begini keadaannya, 
meyombong dan membesarkan diri? Bahkan apalah baginya dan bagi 
kegembiraan pada sekejap waktu, sebagai kelebihan dari kesombo- 
ngan dan tidak mensyukuri nikmat. Maka telah menampak baginya 
permulaan keadaannya dan pertengahannya. Dan jikalau menampak- 
lah akhir.keadaannya kita berlindung dengan Allah Ta'ala, mungkin 
ia memilih menjadi anjing atau babi. Supaya ia menjadi tanah 
bersama binatang. Dan tidak menjadi insan, yang -. mendengar 
pembicaraan atau menemui azab. Walaupun ia pada sisi Allah berhak 
bagi neraka, maka babi itu lebih mulia daripadanya, lebih baik dan 
lebih tinggi. Karena permulaannya tanah dan penghabisannya tanah. 
Dan babi itu tidak kena hisab (hitungan amal) dan azab. Anjing dan 
babi, tidak lari makhluk daripadanya. Dan jikalau penduduk dunia 
melihat hamba yang berdosa dalam neraka, niscaya mereka jatuh 
pingsan dari kekejian kejadiannya dan buruk bentuknya. Dan jikalau 
mereka mencium baunya, sungguh mereka akan mati dari busuknya. 
Dan jikalau jatuhlah setetes dari minumannya. yang diminumnya 
dalam laut dunia, niscaya yang setetes itu lebih busuk dari bangkai. 


Maka orang yang begini keadaan kesudahannya, kecuali 
dima'afkan oleh Allah dan dia itu dalam keraguan dari mendapat 
kema'afan, lalu bagaimana ia bergembira dan menyombong? Bagai- 
mana ia menyombongkan diri dan merasa perkasa? Bagaimana ia 
melihat dirinya akan sesuatu, sehingga diyakininya bahwa ia 
mempunyai kelebihan? Hamba manakah yang tidak berdosa dengan 
suatu dosa, yang berhak akan siksaan? Kecuali dima'afakan oleh 
Allah Yang Mahapemurah, dengan kurniaNya? Dan ia menampalkan 
kepecahan dengan nikmatNya. Dan mengharap daripadaNya demi- 


(1). Sesuai dengan bunyi ayat 49 dari Surat Al-Kahf (Peny.). 


765 


kian, karena kemurahanNya dan bagus prasangka kepadaNya. Dan 
tiada upaya, selain dengan Allah. 


Adakah anda melihat orang yang berbuat aniaya kepada 
setengah raja-raja, lalu ia berhak disebabkan penganiyaannya itu, 
pukulan seribu cambuk. Maka ia dikurung dalam penjara. Dan dia 
menunggu untuk dikeluarkan ke lapangan (padang mahsyar). Dan 
dijatuhkan siksaan atas dirinya di hadapan manusia banyak. Dan ia 
tidak tahu, apakah ia akan dima'afkan atau tidak. Bagaimana 
hinanya dia dalam penjara? Adakah anda melihat, bahwa ia 
menyombongkan diri terhadap orang-orang yang dalam penjara? Dan 
tidak adalah dari hamba yang berdosa, melainkan dunia penjaranya 


Dan ia berhak memperoleh siksaan darj Allah Ta'ala. Ia tidak 
tahu, bagaimana akhir urusannya. Maka mencukupilah yang demiki- 
an, kegundahan baginya, ketakutan, mengharap belas kasihan, keren- 
dahan dan kehinaan. 


Inilah kiranya obat secara ilmiyah yang mengalahkan pokok 
kesombongan. | 

Adapun pengobatan alamiyah, maka yaitu: merendahkan diri 
karena Allah, dengan perbuatan dan karena semua makhluk, dengan 
rajin berakhlak dengan akhlak orang-orang yang merendahkan diri. 
Sebagaimana telah kami sifatkan dan ceriterakan dari hal-ihwal 
orang-orang shalih dari hal-ihwal Rasulullah s.a.w. Sehingga adalah 
dia s. a.w. makan di atas tanah dan bersabda: 

udi 


TAU 


(Innamaa ana “abdun aa-kulu kamaa ya'-kulul-' Tg 
Artinya: 


"Sesumgeuhnya aku hamba. Aku makan, sebagaimana hamba itu 
makan” (1). 


Ditanyakan kepada Salman Al-Farisi: ''Mengapa anda tidak 
memakai pakaian baru? Saiman lalu menjawab: ' Aku sesungguhnya 
hamba. Maka apabila aku telah dimerdekakan pada sesuatu hari 
nanti, niscaya aku pakai yang baru”. 

Salman Al-Farisi r.a. mengisyaratkan dengan yang demikian, 
kepada kemerdekaan diakhirat. 


—(d). Diriwayatkan Ad-Daraguthni dan Ibnu Asakir dari Al-Barra'. 


766 


Tawadlu' itu tidak sempurna sesudah ma'rifah, selain dengan 
- amal. Dan karena itulah, disuruh orang-orang Arab yang menyom- 
bongkan diri atas Allah dan RasulNya, dengan beriman dan mengerja- 
kan shalat sekalian. Dan dikatakan: shalat itu tiang Agama. Dan 
dalam shalat terdapat rahasia-rahasia. Dan karenanyalah, shalat itu 
menjadi tiang Agama. 


Di antara jumlah rahasia itu, ialah: apa yang terdapat dalam 
shalat, dari tawadlu', dengan merendahkan diri berdiri, dengan ruku' 
dan sujud. Dan adalah orang-orang Arab itu dahulu menolak daripa- 
da membungkuk. Lalu jatuhlah cemeti dari tangan salah seorang me- 
reka. Maka ia tidak mau membungkuk untuk mengambilnya. Dan ada 
yang terputus tali sepatunya, maka ia tidak mau menundukkan kepa- 
lanya untuk memperbaiki tali sepatu itu. Sehingga Hakim bin Hizam 
r.a. (keponakan Sitti Khadijah binti Khuwailid, seorang dermawan Is- 
lam, wafat th. 50 h. dalam usia 120 th), mengatakan: '”' Aku melaku- 
kan bai'ah dengan Nabi s.a.w., bahwa aku tidak menelungkup untuk 
sujud, melainkan berdiri saja”. Maka diterima oleh Nabi s.a.w. 
bai 'atnya. Kemudian, dapat ia memahami dan sempurnalah imannya 
kemudian. (2). 


Tatkala adalah sujud pada mereka itu, kesudahan kehinaan dan 
kerendahan, niscaya mereka itu disuruh dengan sujud. Supaya dengan 
demikian, hancur kesombongan mereka dan hilang keangkuhan 
mereka. Dan mantaplah tawadlu' dalam hati mereka. Dan dengan 
sujud itu disuruh makhluk lainnya. Maka sesungguhnya rukuk, sujud 
dan berdiri: tegak itu. adalah amal perbuatan yang dikehendaki 
oleh tawadilu”. 


Maka begitu pula orang yang mengenal dirinya. Maka hendak- 
lah ia memperhatikan tiap-tiap apa dari perbuatan, yang dikehendaki 
oleh kesombongan. Maka hendaklah ia rajitr mengerjakan yang 
sebaliknya! Sehingga jadilah tawadlu' itu suatu akhlak baginya. 
Sesungguhnya hati itu tiada akan berakhlak, dengan akhlak terpuji, 
selain dengan ilmu bersama dengan amal. Dan yang demikian itu, 
karena tersembunyi hubungan antara hati dan anggota badan. Dan 
rahasia ikatan di antara alamul-mulki dan alam-al-malakut. Dan hati 
itu termasuk alam al-malakut. 


Tingkat Kedua: tentang apa yang datang dadi kesombongan itu, 
dengan tujuh sebab yang tersebut dahulu. Dan telah kami sebutkan 
. pada Kitab Tercelanya Kemegahan diri, bahwa kesempurnaan hakiki, 
ialah: iImu dan amal. Adapun selainnya, dari hal-hal yang lenyap 


- (2). Diriwayatkan Ahmad dari Hakim bin Hizam. 


767 


dengan mati, maka adalah: kesempurnaan sangkaan. Maka dari ini, 


sukarlah bagi orang yang berilmu, bahwa tidak menyombongkan diri. 
Akan tetapi, kami akan menerangkan jalan pengobatan, dari ilmu dan 
amal pada semua sebab yang tujuh itu: — 


Pertama: keturunan. Maka orang yang diselimuti oleh kesom- 
bongan dari pihak keturunan, maka hendaklah ia mengobati hatinya, 
dengan mengetahui: dua hal: — 


Salah satu dari dua hal itu, ialah: bahwa itu suatu kebodohan, 
dimana ja merasa mulia dengan kesempurnaan orang lain. Dan karena 
itulah, dikatakan pada sekuntum syair: 


Kalau engkau membanggakan diri, 

dengan ayah-ayahmu orang bangsawan. 
Maka kamu itu benar sekali, 

akan tetapi buruklah mereka yang dianakkan. 


Orang yang menyombongkan diri dengan keturunan, jikalan dia 
itu keji pada sifat-sifat pribadinya, maka dari manakah ia menampal- 
kan kekejiannya itu dengan kesempurnaan orang lain? Bahkan, 
jikalau ada orang yang dia mem-bangsawan-kan diri kepadanya, 
masih hidup, maka sesungguhnya orang tersebut akan mengatakan: 
kepadanya: ”'Kelebihan itu bagiku dan engkau itu siapa? Sesungguh- 
nya engkau itu ulat, yang dijadikan dari kencingku. Apakah engkau 
berpendapat, bahwa ulat yang dijadikan dari kencing manusia itu, 
lebih mulia daripada ulat yang dijadikan dari kencing kuda? Jauhlah 
“itu dari kebenaran! Akan tetapi, keduanya bersamaan. Dan kemuliaan 
itu bagi insan, tidak bagi ulat. 


Kedua: bahwa ia mengetahui keturunannya yang hakiki. Maka 
dikenalnya ayahnya dan neneknya. Maka sesungguhnya ayahnya yang 
dekat, ialah: setetes air mani yang kotor. Dan neneknya yang jauh, 
ialah: tanah debu yang hina. Dan telah diperkenalkan oleh Ajiah 
Ta'ala keturunannya, dengan firmanNya: 

YA Aa » OLX CX, 


LAN SE EA Aa Ai 
0 Il 2 yeah 9 
an mna ea cb 


L SS 


(Ai-ladzii-ahsana 'kulla syai-in, khalagahu, Maba hanat mani 
min thiin tsumma ja-'ala naslahu min sulaalatin min maa-in mahiin). 


768 


Artinya: 


”Dan segala sesuatu yang diciptakanNya, dibuatNya Gensa sebaik- 
baiknya. Dan dimulaiNya menciptakan manusia dari tanah. Kemudian 
itu, dijadikanNya turunan manusia dari sari pati air yang hina”. 

.S.As-Sajadah, ayat 7-8. 


Maka orang yang asalnya tanah yang mna, yang dinjak-injak 
dengan tapak kaki. Kemudian, tanah itu diragikan, sehingga menjadi 
lumpur yang busuk, lalu bagaimana ia menyombongkan diri? Dan 
sesuatu yang paling keji, ialah: apa yang ia mem-bangsawan-kan 
dirinya kepadanya. Karena dapat dikatakan: "'Hai yang terhina dari 
tanah! Hai yang terbusuk dari lumpur! Hai yang terkotor dari darah 
segumpal!”. 

Kalau adanya itu dari bapaknya lebih dekat dari adanya dari 
tanah, maka kita mengatakan, bahwa ia membanggakan diri dengan 
yang dekat, tidak dengan yang jauh. Maka setetes air mani dan : 
segumpal darah itu lebih dekat kepadanya dari bapaknya. Maka 
hendaklah ia menghinakan dirinya dengan demikian ! 


Kemudian, jikalau ada yang demikian itu, mengharuskan 
ketinggian, karena dekatnya, maka bapaknya yang teratas (nabi Adam 
a.s.), adalah dari tanah. Maka dari manakah ketinggiannya itu? 


Dan apabila bapaknya tiada mempunyai ketinggian, maka dari 
manakah datangnya ketinggian itu bagi anaknya? 


Jadi, asal pokoknya dari tanah dan cabang keturunannya dari 
setetes air mani. Maka ia tidak mempunyai asal pokok dan cabang 
keturunan. Dan inilah kekejian kebangsawanan yang penghabisan. 
Awal pokoknya itu, diinjak-injak dengan tapak kaki. Dan cabang 
keturunannya itu, dimandikan tubuh daripadanya. 


Maka inilah keturunan yang hakiki bagi insan. Dan siapa yang 
mengenalinya, niscaya dia tidak akan menyombongkan diri dengan 
keturunan itu. Dan adalah contohnya sesudah ma'rifah ini dan: 
terbuka tutupnya, dari hakikat asalnya, seperti seorang laki-laki, yang 
senantiasa melekat pada dirinya, bahwa dia dari keturunan Bani 
Hasyim. Dan telah diterangkan yang demikian kepadanya oleh 
ibu-bapanya. Maka senantiasalah padanya kebesaran kebangsawanan. 


Maka dalam hai dia yang seperti demikian, tiba-tiba diceri:era- 
kan kepadanya oleh orang-orang yang jujur, yang tidak diragukan 
pada perkataannya, bahwa dia itu anak orang India tukang bekam, 
yang bergelimang dengan kotoran. Orang-orang jujur tadi menying- 


769 


| kapkan kepadanya cara ketipuan kepadanya. Maka tidak ada lagi 
baginya keraguan pada kebenaran orang-orang tersebut. : 


Maka apakah pendapat anda, bahwa yang demikian itu 
meninggalkan sesuatu dari kesombongannya? Tidak! Akan tetapi, 
jadilah dia pada dirinya manusia terhina dan tiada berharga. Maka 
dia, dari perasaan kehinaan karena kekejiannya pada pekerjaan itu, 
akan menjauhkan diri untuk menyombongkan atas orang lain. 


Maka inilah keadaan orang yang bermata hati, apabila 
merenungkan (bertafakkur) tentang asalnya. Dan mengetahui bahwa 
dia dari setetes air mani, segumpal darah dan tanah. Karena jikalau 
bapaknya termasuk orang yang bergelimang dengan memindahkan 
tanah atau bergelimang darah dengan membekam atau lainnya, 
niscaya ia akan mengetahui dengan yang demikian itu, akan kekejian 
dirinya, karena anggota badan bapaknya selalu menyintuh tanah dan 
darah. Maka bagaimanakah, apabila ia mengetahui, bahwa pada 
dirinya itu terdiri dari tanah, darah dan barang-barang yang kotor 
menjijikkan, dimana ja ingin membersihkan diri daripadanya? 

Sebab Kedua: kesombongan dengan kecantikan. Dan obatnya, 
ialah: bahwa ia memandang kepada batinnya, sebagai pandangan 
orang-orang yang berakal. Dan ia tidak memandang kepada zahiriyah 
sebagai pandangan binatang hewan. Dan manakala ia memandang 
kepada batinnya, niscaya ia- melihat dari kekejian-kekejian yang 
mengotorkan kebanggaannya dengan kecantikan itu. Sesungguhnya, 
diserahkan kepadanya kotoran-kotoran yang menjijikkan pada semua 
bahagian badannya, yang dikembalikan dalam perut panjangnya dan. 
kencing dalam tempat kencingnya, taik hidung dalam hidungnya, 
ludah dalam mulutnya, taik telinga dalam dua telinganya, darah 
dalam urat-uratnya, lindir di bawah kulitnya dan kotoran ketiak di 
bawah ketiaknya. Ia membasuh berak dengan tangannya setiap hari, 
sekali atau dua kali. Ia bulak-balik setiap hari ke kakus, sekali atau. 
dua kali, untuk mengeluarkan dari perutnya, sesuatu, jikalau 
dilihatnya dengan matanya, niscaya ia jijik, apalagi kalau disentuhnya 
atau diciumnya. 


Semua yang demikian itu, supaya diketahuinya akan kejijikan 
dan kehinaannya.Ini dalam hal yang ditengah-tengah. Dan pada awal 
kejadiannya, ia dijadikan dari barang-barang jijik, yang buruk 
bentuknya, dari air mani setetes dan darah bulanan wanita (darah 
haidi). Dan ia dikeluarkan dari tempat keluar kotoran. Karena ia 
keluar dari tulang punggung. (tulang sulbi). Kemudian, dari dzakar 


(kemaluan laki-laki), tempat keluar kencing. Kemudian, dari rahim 


770 


wanita, yang menjadi tempat mengalir. darah haidl. Kemudian, ia 
keluar dari tempat berlalunya barang kotor, menjijikkan. 


Anas r.a. mengatakan: ”' Adalah Abubakar Siddik r.a. berkhut-: 
bah (berpidato) di muka kami. Lalu ia menjijikkan kepada kami diri 
kami. Ia mengatakan: Seseorang kamu itu keluar: Sa tempat lalunya 
kencing dua kali”. (1). 


Seperti demikian juga, “Thaus mengatakan kepada Umar bin 
Abdul-aziz: Tidakkah ini perjalanan orang, yang dalam “perutnya 
berak, ketika ia melihatnya, ia akan menyombong?. 


Adalah peristiwa ini, sebelum Umar bin Abdul-aziz menjadi 
khalifah. | | 


Inilah permulaan dan ketengahan kejadian insan! . Dan jikalau 
insan itu membiarkan dirinya dalam hidupnya sehari, tidak mengurus 
dirinya itu dengan pembersihan dan mandi, niscaya berkobarlah 
daripadanya kebusukan dan kejijikan. Dan jadilah dia lebih busuk 
dan lebih: menjijikkan “dari binatang ternak yang disia-siakan, yang 
tidak dapat sekali-kali mengurus: dirinya. 


Maka apabila insan itu melihat, bahwa ja dijadikan dari 
kotoran-kotoran yang menjijikkan dan di tempatkan dalam kotoran- 
kotoran dan ia akan mati, lalu menjadi bangkai, yang lebih 
menjijikkan dari benda-benda lain yang menjijikkan, niscaya ia tidak 
. akan menyombongkan diri dengan kecantikannya, yang mana 
kecantikan itu, adalah seperti: hijaunya bekas sampah dan seperti 
warna bunga-bungaan di lembah-lermbah. Maka dalam keadaan yang 

seperti demikian, tiba-tiba menjadi kering diterbangkan angin. 

Bagaimana? Dan jikalau kecantikannya itu tetap dan dia 
terlepas dari kekejian-kekejian tersebut, niscaya haruslah dia tidak 
menyombongkan diri dengan kecantikan itu, terhadap kepada yang 
keji (buruk). Karena tidak ada keburukan yang buruk kepadanya, lalu 
ia tiadakan (nafi-kan).. Dan tidak ada kecantikan yang cantik 
kepadanya, sehingga ia dipujikan kepada yang demikian.. 


Bagaimana? Tiada yang kekal! baginya. Bahkan kecantikan itu, 
pada setiap ketika, tergambar akan hilang, dengan sakit atau cacar 
atau luka atau dengan salah satu dari sebab-sebab yang lain. Maka 
berapa banyak muka yang cantik, menjadi buruk dengan sebab-sebab 
tersebut. 


(1). Sekali dari na lalunya kencing bapak dan sekali lagi dari tempat lalunya 
kencing ibu. (Peny.). 


X1 


Maka mengetahui hal-hal tadi, akan mencabutkan dari hati, 
penyakit kesombongan dengan kecantikan, bagi orang yang banyak 
memperhatikannya. 


Sebab Ketiga: kesombongan dengan kekuatan dan kekuasaan. 
Dan dapat mencegahnya dari yang demikian itu, dengan diketahuinya 
apa yang menguasainya, dari berbagai macam penderitaan dan 
penyakit. Dan sesungguhnya, jikalau sakitlah suatu urat pada 
tangannya, niscaya jadilah dia lebih lemah dari tiap-tiap orang yang 
lemah dan lebih hina dari tiap-tiap orang yang hina. Dan sesungguh- 
nya jikalau diambil oleh lalat sesuatu daripadanya, niscaya ia tidak 
dapat melepaskan diri daripadanya. Dan sesungguhnya jikalau seekor 
kutu busuk masuk dalam hidungnya atau seekor nyamuk masuk 
dalam telinganya, niscaya dapat membunuhnya. Dan jikalau masuklah 
duri pada kakinya, niscaya dapat melemahkannya. Dan demam sehari 
akan melumpuhkan kekuatannya, yang tidak akan tergantikan dalam 
suatu waktu tertentu. 


Maka orang yang tidak menguasai duri, tidak dapat melawan 
kutu busuk dan tidak sanggup menolak dari dirinya seekor lalat, maka 
tiada sayogialah membanggakan diri dengan kekuatannya. 


Kemudian, jikalau manusia itu kuat, maka tidaklah ia lebih kuat 
dari keledai atau lembu atau gajah atau unta. Dan manakah kebang-: 
gaan pada suatu sifat, yang didahulukan oleh binatang dari engkau 
padanya? 


Sebab Keempat dan Kelima: kaya dan banyak harta. Dan seperti 
dengan yang demikian, banyak pengikut dan pembantu dan kesom- 
bongan dengan mempunyai daerah kekuasaan bagi raja-raja (pengu- 
asa-penguasa) dan berkedudukan tetap dari pihak mereka. 


Semua itu adalah kesombongan dengan arti, yang di luar dari 
diri insan. Seperti: kecantikan, kekuatan dan ilmu pengetahuan. Dan 
ini adalah yang terburuk dari segala macam kesombongan. 


Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dengan hartanya 
itu, seperti: orang menyombongkan diri dengan kudanya dan 
rumahnya. Dan jikalau kudanya mati dan rumahnya roboh, niscaya 
kembali ia menjadi hina. Dan orang yang menyombongkan diri 
dengan kedudukan sebagai raja dan dengan wilayah kekuasaannya, 
bukan karena suatu sifat pada dirinya, niscaya ia membina 
keadaannya di atas acuan, yang lebih keras menggelagaknya dari 
periuk di atas api. Kalau datang perobahan atas dirinya, niscaya dia 
menjadi makhluk yang terhina. | 


712 


Dan setiap orang yang menyombongkan diri dengan hal yang 
diluar dari dirinya, maka itu nyatalah bodohnya. Bagaimana tidak ? 
Orang yang menyombongkan diri dengan kekayaan, jikalau ia 
merenungkan, niscaya ia akan melihat pada orang Yahudi, orang yang 
lebih daripadanya, tentang kekayaan, kebanyakan harta dan keelokan. 
Maka cis...lah bagi kemuliaan, yang didahulukan oleh orang Yahudi 
daripada engkau. Dan cis.....lah bagi kemuliaan, yang diambil oleh 
pencuri dalam sekejap mata. Lalu yang empunyanya kembali menjadi 
hina yang failit (tiada mempunyai harta lagi). 


Maka inilah sebab-sebab, yang tiada pada diri insan. Dan apa 
yang ada pada diri insan itu, tiadalah kekal wujudnya pada insan. 
Dan pada hari akhirat nanti, suatu bencana dan malapetaka. Maka 
membanggakan diri dengan yang demikian itu, adalah paling bodoh. 


Tiap-tiap sesuatu yang tidak kepada engkau, maka tidaklah 
kepunyaan engkau. Dan sesuatu dari hal-hal yang tersebut di atas, 
tidaklah kepada engkau. Akan tetapi kepada YANG MEMBERIKAN- 
nya. Jikalau ditetapkanNya, niscaya bagi engkau. Dan jikalau di- 
ambilkanNya, niscaya hilang dari engkau. Dan tidaklah engkau, selain 
hamba vang dimiliki (ada PEMILIKnya). Engkau tiada berkuasa atas 
sesuatu. 


Siapa mengetahui yang demikian, niscaya pastilah hilang 
kesombongannya. Contohnya ialah: orang yang lengah, yang 
membanggakan diri dengan kekuatan, kecantikan, harta, kemerdeka- 
an, dapat berdiri sendiri, luas tempat tinggal, banyak kuda dan hamba 
sahayanya, ketika naik saksi dua orang saksi yang adil (jujur), pada 
hakim yang insaf, bahwa dia itu seorang budak kepunyaan si anu. 
Dan ibu-bapaknya adalah kepunyaan si anu itu. Lalu tahulah ia yang 
demikian. Dan diputuskan oleh hakim dengan yang demikian. Maka 
datanglah pemiliknya. Lalu mengambilkannya dan mengambil semua 
yang dalam tangannya. Dan bersamaan dengan yang demikian, ia 
takut akan disiksa oleh tuannya dan dibelengguinya. Karena ia 
memboros pada hartanya dan teledor dalam mencari pemiliknya 
(tuannya), untuk diketahuinya, bahwa dia mempunyai pemiliknya. 


- Kemudian, hamba itu mempe rhatikan, lalu melihat dirinya 
terkurung pada suatu tempat, yang dikelilingi oleh ular, kala jengking 
dan binatang-binatang kecil. Dan dia dalam semua keadaan itu, pada 
ketakutan dari tiap-tiap sesuatu dari yang tersebut. Dan ia tinggal, 
tiada memiliki dirinya dan hartanya. Dan ia tiada mengetahui 
sekali-kali jalan untuk lepas. 


73 


Apakah yang anda lihat pada orang yang begini keadaannya? 
Adakah ia membanggakan diri dengan kekuasaan, kekayaan, kekuat- 
an dan kesempurnaannya? Ataukah ia menghinakan dirinya dan 
tanduk ? 1 


Initah hal keadaan setiap orang yang berakai dan bermata hati. 
Dia sesungguhnya melihat dirinya seperti yang demikian Maka ia 
tidak memiliki lehernya, badannya, anggota tubuhnya dan hartanya. 
Dan dia bersama yang demikian itu, diantara mara-bahaya, nafsu 
syahwat, sakit dan penyakitan. Semua itu adalah seperti kala-jengking 
dan ular, yang ditakuti akan kebinasaan daripadanya. 


Maka orang yang ini keadaannya, tiada akan menyombongkan 
diri dengan kekuatan dan kekuasaannya. Karena ia tahu, bahwa tiada 
kekuasaan dan kekuatan baginya. 


Inilah jalan pengobatan kesombongan dengan sebab-sebab yang 
di luar diri insan. Yaitu: lebih mudah daripada pengobatan 
kesombongan, dengan ilmu dan amal perbuatan. Karena keduanya ini, 
adalah kesempurnaan pada diri, yang pantas untuk bergembira. Akan 
tetapi, menyombongkan diri dengan keduanya (ilmu dan amal) itu, 
juga semacam dari kebodohan yang tersembunyi, sebagaimana akan 
kami sebutkan nanti. 


Sebab Keenam: kesombongan dengan ilmu. Dan itu adalah: 
bahaya yang paling besar, penyakit yang paling biasa terjadi dan yang 
paling jauh untuk menerima pengobatan. Kecuali dengan sangat sulit 
“dan usaha yang sangat payah. | 


Yang demikian itu, karena nilai ilmu itu besar pada sisi Allah, 
besar pada sisi manusia. Dan ilmu itu lebih besar nilainya daripada 
harta, kecaniikan dan lainnya. Bahkan harta dan kecantikan itu tiada 
“mempunyai nilai sekali-kali, selain apabila ada ilmu dan amal bersama 
harta dan kecantikan itu. Dan karena demikianlah, Ka”bul-ahbar r.a. 
mengatakan: ''Sesungguhnya ilmu itu mempunyai kedurhakaan, 
seperti kedurhakaan harta””. 


Begitu pula, Umar r.a. mengatakan: ” Orang berilmu itu, 
apabila tergelincir, niscaya tergelincirlah alam dengan tergelincirnya”. 


. Maka lemahlah orang yang berilmu itu daripada tidak membe- 
sarkan dirinya, dibandingkan kepada orang bodoh. Karena banyaknya 
syara” (agama) memperkatakan tentang keutamaan ilmu. Dan orang 
berilmu itu tidak sanggup menolak kesombongan, selain dengan 
mengetahui dua perkara: 


714 


Salah satu dari dua perkara itu, ialah: bahwa ia mengetahui 
bahwa huyjah (alasan) Allah terhadap ahli ilmu itu lebih kuat. Dan 
sesungguhnya dimungkinkan dari orang bodoh,-: apa yang tidak 
dimungkinkan sepersepuluhnya dari orang berilmu. Orang yang 
berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala dengan makrifah dan ilmu, 
maka penganiayaannya itu lebih keji. Karena ia tidak menunaikan hak 
nikmat Allah kepadanya pada ilmu. Dan karena itulah, Nabi s.a.w. 
bersabda: "Orang berilmu itu akan dibawa pada hari kiamat, lalu 
dicampakkan dalam neraka. Maka di keluarkan perut panjangnya. 
Lalu ia mengelilingi. perut panjang itu, sebagaimana keledai mengeli- 
lingi tempat tumbuk gandum. Maka berkumpul penduduk neraka 
padanya, seraya mereka mengatakan: '”'Mengapa engkau begini?” 


Orang itu menjawab: ” Adalah aku menyuruh dengan kebajikan 


dan tidak aku kerjakan. Aku melarang dari kejahatan dan aku 
kerjakan kejahatan itu'' (1). 


Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyerupakan orang yang 
berilmu dan tidak mengerjakan (tidak mengamalkan), dengan keledai 
dan anjing. Allah "Azza wa Jaila Sila 


'yozy jae 


MESIN, WAE SUS 


2 
oi TAN Fto 1 


(Matsalul-ladziina hummilut-tauraata tsumma lam dana kak ka- 
matsalit-himaari yahmitu #sfanraa). 


Artinya: 
'Umpama orang-orang yang dipikulkan Taurat kepadanya (diberati, 
supaya mengamalkan isinya), kemudian mereka tiada memikuln ya 
(mengikut perintahnya) adalah mereka seperdi keledai, yang memikul 
kitab-kitab tebal (tetapi tiada mengerti isinya)”. 

S. Al-Jumu'ah. ayat 5. 


Yang dimaksudkan dengan orang tersebut, ialah: ulama Yahudi. 


Allah Ta'ala berfirman mengenai Ka bin Ba'ura': 
“ , r 53 nh 35-13 


san GEA : TC "LAN 


&. Dirawikan / AL Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. “Dan hadits ini telah 
diterangkan dahulu pada.” Kitab I1mu”. 


115 


(Wat-lu “alaihim naba-al-ladzii aatai-naahu-aayaatina, fan-salakha 
minha). 


? Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami beri- 
kan keterangan-keterangan Kami kepadanya, lalu dibuangnya”. 


?AI-A '-raf-175. Sehingga sampailah pada ayat: 
PP 


KEREN KAI YES 3 
WAP er 0 - aje 


(Fa-matsaluhu ka-matsa-lil kalbi, in tahmil-'alaihi yalhats au tatrukhu 
yalhats). 


Artinya: 


Perumpamaannya sebagai anjing: kalau engkau halau, diulurkannya 
lidahnya dan kalau engkau biarkan saja, diulurkannya juga lidah- 
nya” S. Al-A'raf, ayat 176. 


Ibnu Abbas r.a. mengatakan: Diberikan sebuah kitab kepada 
Bai'am, lalu ia berkekalan pada nafsu-syahwat di bumi. Artinya: 
kesukaannya tetap pada nafus syahwat itu. Maka dia diumpamakan 
dengan anjing — kalau engkau halau, diulurkannya lidahnya. Atau 
engkau biarkan saja, diulurkannya juga lidahnya. Artinya: sama saja, 
“antara engkau berikan kepadanya ilmu pengetahuan tinggi (ilmu hik- 
mah) atau tidak diberikan, dia tidak akan meninggalkan nafsu-syah- 
watnya. 


Dan mencukupilah bagi orang berilmu akan bahaya ini. Maka 
orang beriimu manakah yang tidak menuruti nafsu-syahwatnya? Dan 
orang berilmu manakah yang tidak menyuruh dengan kebajikan, yang 
tidak dikerjakannya sendiri? | 


Maka manakala bahaya bagi orang berilmu itu besar kadarnya, 
dibandingkan kepada orang bodoh, maka hendaklah ia merenungkan 
tentang bahaya besar yang dihadapinya itu. Karena bahayanya adalah 
lebih besar daripada bahaya bagi orang lain. Sebagaimana kadarnya 
itu, lebih besar dari kadar orang lain, maka bandingkanlah ini dengan 
yang itu. Yaitu, seperti raja yang berbahaya bagi jiwanya dalam 
kerajaannya, karena banyak musuhnya. Maka sesungguhnya raja ter- 
sebut, apabila ia diambil dan dipaksakan, niscaya ia ingin bahwa dia 
itu menjadi orang miskin saja. Maka berapa banyak dari orang ber- 
ilmu yang mengingini di akhirat, memperoleh keselamatan yang diper- 


716 


oleh orang-orang bodoh. Berlindunglah kita jai Allah Ta'ala dari- 
pada yang demikian. 


Maka bahaya ini, dapat mencegah dari kesombongan. Karena 
Jikalau dia termasuk isi neraka, maka babi lebih utama daripadanya. 
Lalu bagaimana menyombongkan diri, orang yang begini keadaannya? 
Maka tiada seyogialah orang berilmu itu, bahwa pada dirinya lebih 
besar daripada para shahabat r.a. 


Adalah sebahagian mereka mengatakan: "Kiranya aku ini tidak 
dilahirkan oleh ibuku!” 


Adaputa yang lain, mengambil sehelai rumput makanan hewan 
dari tanah dan mengatakan: ”'Kiranya aku ini adalah rumput makan- 
an hewan ini!” 


Yang lain lagi mengatakan pula: "Kiranya aku ini seekor bu- 
rung, yang akan dimakan orang!” 


Yang lain lagi mengatakan pula: "Kiranya aku ini tiadalah sesu- 
atu yang dapat disebutkan!” 


Semua itu karena takut dari bahaya akibat. Mereka itu melihat 
dirinya lebih buruk keadaannya dari burung dan tanah. Dan manakala 
ia berpikir panjang tentang bahaya yang dihadapinya, niscaya hilang 
secara keseluruhan kesombongannya. Dan ia melihat dirinya seakan- 
akan makhluk yang terjahat. Perumpamaannya, adalah seperti se- 
orang hamba sahaya yang disuruh oleh tuannya beberapa urusan. 
Lalu ja mengerjakan urusan-urusan itu dan ditinggalkannya sebahagi- 
an. Dilakukannya dengan kekurangan pada sebahagian. Dan ia ragu 
pada sebahagian, adakah ia melaksanakannya menurut yang disenangi 
oleh tuannya atau tidak? Lalu disampaikan berita kepadanya oleh 
orang yang menyampaikannya, bahwa tuannya telah mengutus se- 
orang utusan kepadanya, yang akan mengeluarkannya dari semua 
urusan yang sedang dikerjakannya, dengan telanjang lagi hina. Dan ia 
akan dilemparkan melewati pintunya dalam panas terik dan matahari 
dalam waktu yang lama. Sehingga apabila keadaannya telah demikian 
sempit dan telah habis tenaganya, lalu ia disuruh bertanggung jawab 
dan diperiksa dari semua perbuatannya, yang sedikit dan yang ba- 
nyak. Kemudian, ia disuruh bawa ke penjara yang sempit dan siksaan 
yang berketerusan, yang tiada sesaat pun ia memperoleh kesenangan. 
Dan ia telah mengetahui, bahwa tuannya itu telah berbuat seperti yang 
.demikian, pada beberapa golongan dari budak-budaknya. Dan mema- 
cafkan dari sebahagian mereka. Dan ia tidak tahu, termasuk golongan 


771 


manakah dia, dari dua bahagian itu (golongan yang disiksa atau yang 
dima'afkan). 


Maka apabila ia merenungkan yang demikian, niscaya hancurlah 
jiwanya dan merasa sangat hina. Dan batallah kemegahan dan kesom- 
bongannya. Dan lahirlah kegundahan dan ketakutannya. Dan ia tidak 
akan menyombongkan kepada seorang pun dari makhluk ini. Bahkan 
ia merendahkan diri, karena mengharap, bahwa orang itu menjadi 
Orang yang memberi syafaatnya (pertolongannya) ketika datang azab 
sengsara. 


Maka begitu pulalah orang Beri apabilsi ia merenungkan, 
mengenai apa yang telah disia-sakannya daripada perintah Tuhannya, 
dengan penganiayaan kepada anggota badannya dan dengan berma- 
cam-macam dosa pada batinnya: dari ria, dendam, dengki, 'ujub, 
nifag dan lain-lain dan ia tahu dengan apa yang dihadapinya, daripa- 
da bahaya besar, niscaya sudah pasti, kesombongannya berpisah dari- 
padanya. 


Perkara Kedua: bahwa orang berilmu itu mengetahui, bahwa 
kesombongan itu tidak layak, selain pada Allah 'Azza wa Jalla sendi- 
ri. Dan apabila ia menyombongkan diri, niscaya ia menjadi terkutuk 
pada sisi Allah, yang mendapat kemarahanNya. Sesungguhnya Allah 
Ta'ala menyukai dari orang berilmu itu merendahkan diri. Allah Ta- 
'ala berfirman kepadanya: ”'Hai hambaKu! Bahwa engkau mempu- 
nyai kadar padaKu, apa yang tidak engkau melihat bagi diri engkau 
itu kadar. Jikalau engkau melihat bagi diri Ma itu suatu kadar, 
maka tiada kadar bagi engkau pada sisiKu” 


Maka tidak boleh tidak, ia memberatkan dianya apa yang disu- 
kai tuannya daripadanya. Dan ini menghilangkan kesombongan dari 
hatinya. Walaupun ia yakin, bahwa ja tiada berdosa umpamanya. 
Atau ia menggambarkan yang demikian. 


Dengan ini, hilanglah kesombongan dari nabi-nabi a.s. Karena 
mereka mengetahui, bahwa siapa yang bertengkar dengan Allah Ta'ala 
pada selendang kesombongan, niscaya ia dipatahkan oleh Allah Ta- 
'ala. Dan Aliah menyuruhkan mereka untuk mengecilkan diri, sehing- 
ga besarlah tempat mereka pada sisi Allah. 


Maka ini juga termasuk apa yang membangkitkan — sudah pasti 
— kepada tawadiu'. 


TIR 


Kalau anda bertanya: bagaimana merendahkan diri kepada o- 
rang fasig, yang menampakkan kefasigannya dan kepada orang yang 
berbuat bid'ah? Bagaimana ia melihat dirinya lebih rendah dari mere- 
ka, pada hal dia seorang alim yang 'abid? Dan bagaimana ia membo- 
dohkan dirinya tentang kelebihan ilmu dan ibadah pada sisi Allah 
Ta'ala? Dan bagaimana ja mencukupkan, bahwa mengguriskan di 
hatinya akan bahaya ilmu, pada hal ia tahu, bahwa bahaya orang 
fasig dan orang berbuat bid'ah itu lebih banyak? 


Ketahuilah kiranya, bahwa yang demikian itu, sesungguhnya 
mungkin dengan merenungkan tentang bahaya khatimah (bahaya ke- 
sudahan). Bahkan, kalau ja melihat kepada kafir pun, niscaya ia tidak 
mungkin menyombongkan diri. Karena mungkin kafir itu akan masuk 
agama Islam. Lalu ia berkesudahn (kahtimahnya) dengan iman. Dan 
orang alim tersebut sesat. Lalu berkesudahan dengan ke-kafir-an. 


Yang besar, ialah orang yang besar pada sisi Allah di akhirat. 
Anjing dan babi lebih tinggi derajatnya daripada orang, yang pada sisi 
Allah menjadi isi neraka. Dan ia tiada mengetahui yang demikian. 


Berapa banyak orang musiim, yang melihat kepada Umar r.a. 
sebelum ia masuk Islam. Lalu menghina dan melecehkannya- karena 
ke-kafir-annya. Dan Allah Ta'ala mencurahkan rezeki keislaman kepa- 
danya. Dan ia mengatasi semua kaum muslimin, selain Abubakar r.a. 
seorang. N 


Maka akibat itu tersembunyi dari hamba. Dan orang berakal, 
tiada melihat, selain kepada akibat. Dan semua perbuatan keutamaan 
di dunia, dikehendaki karena akibatnya. 


Jadi, sebahagian dari hak hamba itu, untuk tidak menyombong- 
kan diri atas seseorang. Bahkan, kalau ia melihat kepada orang bo- 
doh, niscaya ia mengatakan: "Orang ini berbuat maksiat kepada 
Allah, disebabkan kebodohan: Dan aku berbuat maksiat. kepadaNya, 
dengan ilmu. Maka dia lebih dima'afkan daripadaku”. 


Kalau ia melihat kepada orang berilmu, niscaya ia.mengatakan: 
”Orang ini telah mengetahui, apa yang tiada aku ketahui, maka 
bagaimanakah aku seperti dia?” 


Kalau ia melihat kepada orang yang sudah. besar, yang lebih tua 
umur daripadanya, niscaya ia mengatakan: "Orang ini. telah menta 'ati 
Allah sebelum aku, maka bagaimanakah aku seperti dia?” 


719 


Kalau ia melihat kepada anak kecil, niscaya ia mengatakan: 
"Sesungguhnya aku telah berbuat maksiat kepada Allah sebelum dia. 
Maka bagaimanakah aku seperti dia?” 


Dan kalau ia melihat kepada orang berbuat bid'ah atau orang 
kafir, niscaya ia mengatakan: ” Aku tidak tahu, semoga dia berkesu- 
dahan (mempunyai khatimah) memeluk Islam. Dan aku berkesudahan 
dengan apa yang ada aku sekarang. Maka tiadalah kekekalan petun- 
juk kepadaku, sebagaimana tiada permulaannya kepadaku”. 


Maka dengan memperhatikan khatimah (kesudahan) itu, ia sang- 
gup meniadakan kesombongan dari dirinya. Dan semua itu, dengan 
dia mengetahui, bahwa kesempurnaan itu, pada kebahagiaan akhirat 
dan dekat dengan Allah. Tidak pada yang menampak di dunia, dari 
apa yang tiada kekal. Dan demi umurku! Bahaya ini berserikat di 
antara Orang yang menyombongkan diri dan orang yang disombong- 
kan kepadanya. Akan tetapi, berhak atas tiap-tiap orang, menjurus- 
kan cita-cita kepada dirinya sendiri, menyibukkan hati dengan 
takutnya kepada akibatnya. Tidak untuk menyibukkan dengan 
ketakutan orang lain. Sesungguhnya orang yang kasih-sayang itu, 
tertarik dengan buruk sangka (prasangka). Dan kasih-sayangnya setiap 
manusia itu kepada dirinya. Maka apabila suatu golongan dipenjara- 
kan dalam sesuatu penganiayaan dan mereka diancam dengan 
dihukum bunuh, niscaya mereka tiada berkesempatan untuk menyom- 
bongkan diri sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain. Dan 
walaupun kepentingan mereka, diratakan oleh bahaya. Karena 
masing-masing mereka disibukkan oleh kepentingan dirinya sendiri, 
tanpa memperhatikan kepada kepentingan orang lain. Sehingga, 
seolah-olah setiap seorang, adalah ia sendirian dalam musibah dan 
bahayanya. : 


Jikalau anda bertanya: bagaimana caranya aku marah kepada 
orang yang berbuat bid'ah pada jalan Allah dan aku marah kepada 
orang fasig. Dan aku disuruh untuk memarahi keduanya. Kemudian, 
dalam pada itu, aku merendahkan diri kepada keduanya. Dan me- 
ngumpuikan diantara yang dua keadaan itu bertentangan. 


Maka ketahuilah kiranya, bahwa ini adalah urusan yang meragu- 
kan, yang kabur kepada kebanyakan orang. Karena bercampur aduk , 
kemarahan engkau karena Allah pada menantang bid'ah dan perbuat- 
an fasig, dengan menyombongkan diri dan ber'ujub dengan ilmu dan) 
wara". Maka banyaklah orang “abid yang bodoh dan orang berilmu 
yang tertipu dengan dirinya, apabila.ia melihat orang fasig duduk 
disampingnya, niscaya ia bangun berdiri dari sisi orang tersebut. ja 


780 


menjauhkan diri daripadanya, disebabkan kesombongan batin pada 
dirinya. Dan ia menyangka, bahwa ia telah marah, karena. Allah, 
sebagaimana terjadi bagi seorang abid dari kaum Bani Israil serta 
seorang jahat dari mereka. 


Yang demikian itu, karena sesungguhnya menyombongkan diri 
atas orang yang ta'at, jelas keadaannya itu jahat. Dan menjaga diri 
daripadanya itu mungkin. Dan menyombongkan diri atas orang fasig 
dan orang yang berbuat bid'ah itu, menyerupai marah karena Allah. 
Dan itu baik. Maka orang yang marah juga menyombongkan diri atas 
orang yang marah kepadanya. Orang yang menyombong itu marah. 
Dan salah satu dari keduanya membuahkan yang lain dan mengharus- 
kan adanya (1). Keduanya itu bercampur dan menyerupai satu dengan 
lainnya. Tiada dapat dibedakan di antara keduanya, selain oleh orang- 
Orang yang mendapat taufig. Dan yang melepaskan: anda dari ini, 
ialah: bahwa yang datang pada hati anda, ketika menyaksikan orang 
yang berbuat bid'ah atau fasig atau ketika menyuruh keduanya de- 
ngan ma'ruf dan melarang dari mungkar, ialah tiga perkara: — 


Pertama: engkau menoleh kepada yang telah berlalu, dari dosa- 
dosa engkau dan kesalahan-kesalahan engkau. Supaya mengecil ketika 
itu kadar engkau pada mata engkau. | 


Kedua: bahwa adalah perhatian engkau bagi sesuatu, yang ber- 
beda engkau dengan sesuatu itu: dari ilmu, itikad kebenaran dan amal 
salih, dari segi bahwa itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala kepada 
engkau. Maka bagi Allah kenikmatan padanya. Tidak bagi engkau. 
Maka engkau lihat yang demikian itu daripadaNya. Sehingga engkau 
tidak mengherani (menta'jubkan) diri engkau sendiri. Dan apabila 
engkau tidak menta'jubkan diri, niscaya engkau tidak akan menyom- 
- bongkan diri. 


Ketiga: memperhatikan kekaburan akibat engkau dan akibatnya. 
Sesungguhnya kadang-kadang berkesudahan bagi engkau dengan bu- 
ruk dan berkesudahan baginya dengan baik. Sehingga dibimbangkan 
engkau oleh ketakutan, daripada menyombongkan diri kepadanya. 


Kalau anda bertanya: bagaimana aku marah dalam hal-keadaan 
tersebut? 


Aku menjawab: engkau marah karena yang menguasai engkau 
dan tuan engkau. Karena ia menyuruh engkau untuk marah kepada- 
nya. Tidak karena diri engkau sendiri. Dan engkau pada kemarahan 


an -. ea “imam $ . 
(h). Maksudnya: marah mendatangkan kesombongan dan kesombongan mendatangkan 
marah. 


81. 


engkau itu, tiada engkau melihat diri engkau sendiri terlepas dari 
bahaya dan teman engkau itu binasa. Akan tetapi, adalah ketakutan 
engkau itu atas diri engkau, disebabkan diketahui oleh Ailah dari do- 
sa-dosa engkau yang tersembunyi itu terlebih banyak dari ketakutan 
engkau kepadaNya, serta kebodohan dengan khatimah (kesudahan). 


Dan akan aku perkenalkan yang demikian kepada engkau, dengan 
suatu contoh, untuk engkau ketahui, bahwa tidaklah dari kemestian 
marah karena Allah, bahwa engkau menyombongkan diri atas orang 
yang dimarahi. Dan engkau melihat kadar engkau di atas kadarnya. 


Maka aku menjawab: apabila raja itu mempunyai seorang budak 
dan anak yang menjadi biji matanya (yang amat dicintainya). Dan ia 
telah menyerahkan kepada budak itu, pengurusan anaknya untuk di- 
amat-amatinya. Dan disuruhnya supaya anak itu dipukul, manakala 
buruk tingkah lakunya dan berbuat yang tidak layak. Dan memarahi- 
nya. 


Maka jikalau budak itu mencintai dan menta'ati perintah tuan- 
nya, maka tidak boleh tidak, bahwa ia akan marah, manakala dilihat- 
nya anak itu telah buruk tingkah lakunya. Dan dia sesungguhnya 
marah kepada anak tersebut, karena tuannya. Karena tuannya yang 
menyuruhnya. Dan karena ia menghendaki mendekatkan diri kepada 
tuannya, dengan mengikuti perintahnya. Karena telah berlaku dari 
anak tersebut, apa yang tiada disukai tuannya. Lalu dipukulnya anak - 
itu dan dimarahinya, tanpa menyombongkan diri atas anak tersebut. 
Bahkan dia itu merendahkan diri kepada anak tadi, yang dilihatnya 
kadar anak itu pada tuannya, di atas kadar dirinya sendiri. Karena 
anak tersebut — sudah pasti — lebih mulia sari budak itu. 


Jadi, tidaklah dari keharusan marah itu, menyombongkan diri 
dan tidak tawadlu'. Maka begitu pula, memungkinkan kepada eng- 
kau, bahwa melihat kepada orang yang berbuat bid'ah dan fasig. Dan 
engkau menyangka, bahwa kadang-kadang kadar kedua orang terse- 
but di akhirat pada sisi Allah, lebih besar. Karena apa yang telah 
terdahulu bagi keduanya dari bagus khatimah pada azali. Dan karena 
apa yang telah terdahulu bagi engkau dari buruk gadia (tagdir) pada 
azali. Dan engkau lengah daripadanya. 


Dan bersamaan dengan yang demikian, lalu engkau marah, dise- 
babkan hukum perintah, karena kecintaan kepada Tuhan engkau. 
Karena telah terjadi apa yang tiada disukaiNya, serta merendahkan 
diri kepada orang yang boleh ada pada sisiNya, lebih dekat daripada 
engkau di akhirat. 


782 


Maka begitulah adanya, sebahagian ulama dan orang-orang pin- 
tar. Lalu bercampur kepadanya takut dan merendahkan diri. 


Adapun orang yang terperdaya (tertipu dengan diri sendiri), ma- 
ka ia menyombongkan diri. Dan mengharap bagi dirinya lebih banyak 
daripada yang diharapnya bagi orang lain, serta bodohnya akan aki- 
bat. Dan yang demikian itu, terperdaya yang penghabisan. 


Maka inilah jalan tawadlu' bagi orang yang berbuat maksiat 
kepada Allah. Atau berkeyakinan (percaya) kepada yang bid'ah, serta 
marah kepadanya dan menjauhkannya, disebabkan hukum perintah 
Ilahi. | 
— Sebab ketujuh: kesombongan dengan wara" dan ibadah. Yang 
demikian itu juga suatu fitnah besar atas hamba Allah. Dan jalannya, 
jalah, bahwa ia mengharuskan hatinya merendahkan diri kepada se- 
mua hamba Aliah. Yaitu, dia tahu bahwa orang yang terkemuka 
daripadanya dengan ilmu, tiada sayogialah dia menyombongkan diri 
kepadanya,bagaimanapun adanya dia. Karena apa yang diketahuinya, 
dari keutamaan ilmu. Dan Allah Ta'ala berfirman: — 


PB SA GI, Bea ESA 
2 2 


(Hal-yastawi-adziina ya'-lamuuna wal-ladziina laa ya'-lamuun). 


Artinya: 
? Adakah sama orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang 
yang tidak berpengetahuan?” S. Az-Zumar, ayat 9. 


Dk s.a.w. bersabda: 


te ig 5 AI Bt aa NN ke 


Pe sanlimi- “alal-'sabidi ka-fadi-lii-'alaa adnaa rajulin min asn- 

haabit). 

Katnya 

Kelebihan orang berilmu atas orang “abid, adalah seperti kelebihan- 

ku atas orang yang paling rendah dari shahabat-shahabatku”. 241) 
Dan hadits-hadits lain yang, telah dibentangkan dahulu tentang 

kelebihan ilmu. 


(1). Dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Umamah. Dan hadits ini telah diterangkan dahutu 
pada "Kitab Ilmu' | 


783 


Kalau orang “abid itu nengatakan: ''Yang demikian itu bagi 
orang berilmu, yang mengamalkan dengan ilmunya. Dan ini adalah 
orang berilmu yang durhaka”. 


Maka dijawabkan kepadanya: "Apakah tidak engkau ketahui, 
bahwa perbuatan baik itu menghilangkan perbuatan jahat. Dan seba- 
gaimana ilmu itu mungkin menjadi hujjah (alasan) atas orang yang 
berilmu (memberatkan kepadanya), maka begitu juga mungkin bahwa 
ilmu itu menjadi jalan baginya dan menutupkan segala dosanya. Dan 
masing-masing dari yang dua itu mungkin”. 


Dan telah datang hadits-hadits yang menjadi saksi untuk yang 
demikian. 


Apabila hal itu tersembunyi baginya, niscaya tidak boleh ia 
menghina orang berilmu. Akan tetapi, harus ja merendahkan diri 
kepadanya. 


Kalau anda mengatakan, bahwa kalau benar yang demikian, 
maka sayogialah bagi orang berilmu itu, bahwa melihat dirinya di atas 
orang “abid, karena sabda Nabi s.a.w.: "Kelebihan orang berilmu atas 
orang “abid, seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah dari 
shahabat-shahabatku??.(2) 


Maka ketanuilah kiranya, bahwa yang demikian itu mungkin, 
jikalau orang berilmu itu mengetahui akibat pekerjaannya. Dan kesu- 
dahan keadaan itu, diragukan. Mungkin ia mati, dimana keadaannya 
lebih buruk pada sisi Allah, dari keadaan orang bodoh, yang fasig. 
Karena suatu dosa yang dianggapnya mudah. Padahal di sisi Allah, 
dosa itu besar. Dan Allah telah mengutuknya. 


Apabila itu tadi mungkin, niscaya adalah dia itu takut atas 
dirinya. Apabila masing-masing dari orang “abid dan berilmu itu takut 
atas dirinya dan dia memberatkan urusan dirinya sendiri, tidak urusan 
orang lain, maka sayogialah yang mengerasi atasnya pada hak dirinya 
itu: takut. Dan pada hak orang lain: harap. Dan yang demikian itu 
akan mencegahnya dari kesombongan dalam setiap hal. 


Inilah keadaan orang “abid, serta orang alim (orang berilmu)! 

Adapun serta orang tidak berilmu, maka mereka terbagi pada 
hak orang “abid, kepada: orang-orang tertutup dan orang-orang terbu- 
ka. Maka sayogialah orang “abid itu tidak menyombongkan diri atas: 
orang tertutup perbuatan maksiatnya. Mungkin ia lebih kurang dosa- 





(2). Hadits ini yang disebut di atas tadi, dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Umamah. 


7RA 


nya daripadanya, lebih banyak ibadahnya dan lebih kuat cintanya 
kepada Allah. 


Adapun orang yang terbuka keadaannya, jikalau tidak tampak 
bagi engkau dari dosanya, selain apa yang melebihi dosa engkau di 
atasnya, pada sepanjang umur engkau maka tiada sayogialah, bahwa 
engkau menyombongkan kepadanya. Dan tidak mungkin, bahwa eng- 
kau mengatakan: ” Dia itu lebih banyak dosanya daripadaku”. Karena 
bilangan dosa engkau pada sepanjang umur engkau dan dosa orang 
lain pada sepanjang umurnya, tidak mampu engkau menghitungnya. 
Sehingga engkau mengetahui banyaknya. | 


Ya, mungkin engkau tahu, bahwa dosanya lebih berat, seperti 
engkau melihat daripadanya: membunuh, meminum yang memabuk- 
kan dan berzina. Dan serta yang demikian, maka tiada sayogia juga, 
bahwa engkau menyombongkan diri kepadanya. Karena dosa hati, 
dari kesombongan, kedengkian, ria, penipuan, iktikad batil, bisikan 
setan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dan khayalan salah pada “yang 
demikian, semua itu adalah berat di sisi Allah Ta'ala. 


Kadang-kadang berlaku atas engkau pada batin engkau, dosa 
tersembunyi, apa yang menjadikan engkau terkutuk pada sisi Allah. 
Dan berlaku bagi orang fasig, yang terang fasignya, dari: kera'atan- 
keta'atan hati, dari kecintaan kepada Allah, keikhlasan, ketakutan 
dan pengagungan kepada Allah, yaitu: apa yang engkau tidak ada 
daripadanya. Dan dengan yang demikian itu, Aflah Ta'ala menutup 
keburukan-keburukannya. Maka tersingkaplah tutup pada hari kia- 
mat. Lalu engkau melihat dia di atas diri engkau, dengan beberapa 
tingkat. 

Ini mungkin! Dan kemungkinan yang jauh mengenai apa yang 
atas diri engkau, sayogialah hendaknya itu dekat di sisi engkau, jika 
engkau kasihan kepada diri engkau. Maka engkau tidak merenungkan 
(bertafakkur), mengenai apa yang mungkin bagi orang lain. Akan: 
tetapi, mengenai apa yang menakutkan pada pihak engkau. Maka 
tiadalah pemikul beban, akan memikul beban orang lain. Azab orang 
lain, tiada akan meringankan sedikitpun dari azab engkau. 


Apabila engkau merenungkan pada bahaya itu, niscaya adalah 
pada engkau kesibukan yang menyibukkan, daripada menyombongkan 
diri. Dan daripada engkau melihat diri engkau di atas orang lain. 


Wahab bin Munabbih Al-Yamani r.a. mengatakan: "Tiada sem- 
purna akal hamba, sebelum ada padanya sepuluh perkara””. Lalu ia 


TS. 


menghitung sembilan, sehingga ia sampai yang kesepuluh, maka ia 
mengatakan: "Yang kesepuluh, apakah yang kesepuluh itu?” Dengan 

yang kesepuluh ini, meningkatlah kemuliaannya dan tinggilah sebutan- 
nya. Ialah: bahwa ia melihat manusia semua lebih baik daripadanya. 

Dan manusia padanya itu, dua golongan: Segolongan lebih utama 
daripadanya dan lebih tinggi. Dan segolongan lagi lebih jahat dan 
lebih rendah daripadanya. Maka ia merendahkan diri bagi semua 
golongan tersebut, dengan hatinya. Kalau ia melihat orang yang lebih 

baik daripadanya, niscaya menggembirakannya yang demikian. Dan ia 
bercita-cita dapat menyusulinya. Dan kalau ia melihat orang yang 
lebih buruk daripadanya, niscaya ia mengatakan: ''Semoga orang itu 
lepas dari bahaya dan aku binasa”. Maka engkau tidak melihat dia, 
selain ia takut kepada akibat. Dan ia mengatakan: '”Semoga kebajikan 
orang ini menjadi hal batin”. Maka yang demikian itu lebih baik 
baginya. Dan aku tidak mengetahui, semoga padanya akhlak mulia, 
diantara dia dengan Allah. Maka Allah mencurahkan rahmat kepada- 
nya, menerima tobatnya dan memberi khatimah (kesudahan) baginya 
dengan amalan yang sebaik-baiknya. Dan dilihat yang zahir. Maka : 
yang demikian itu amat buruk bagiku. Maka ia tidak merasa aman, 
mengenai apa yang dilahirkannya dari amal ta'at, bahwa akan dima- 
suki bahaya-bahaya. Lalu membinasakan amal ta'atnya”. 


Kemudian, Wahab bin Munabbih menyambung: ''Maka ketika 
itu, sempurnalah akalnya dan ia yang mulia dari penduduk masanya”. 


Itulah perkataan Wahab bin Munabbih! 


Kesimpulannya, maka orang yang membolehkan bahwa dia itu 
tidak beruntung pada sisi Allah dan telah terdahulu gadia (tagdir) 
pada azali dengan ke-tidak-beruntungannya, maka tiada baginya jalan 
untuk menyombongkan diri dengan keadaan manapun. 


Ya, apabila mengerasi atasnya ketakutan, niscaya ia melihat, 
akan setiap orang, lebih baik daripada dirinya. Dan yang demikian itu 
adalah sifat keutamaan, sebagaimana diriwayatkan, bahwa seorang 
“abid bertempat tinggal di sebuah gunung. Lalu dikatakan orang kepa- 
danya dalam tidurnya: "Datanglah kepada si Anu tukang sepatu itu! 
Lalu dimintalah padanya, supaya ia berdo'a bagi engkau!” 


Maka 'abid tadi datang Kepada orang itu dan menanyakan ten- 
tang amalnya. Lalu orang tersebut menerangkan, bahwa ia berpuasa 
pada 'siang hari dan berusaha. Lalu sebahagiannya disedekahkannya. : 
Dan sebahagian lagi untuk diberinya makan keluarganya. 


TRK 


“Abid itu kemudian kembali dan mengatakan: bahwa ini sesung- 
guhnya baik. Akan tetapi, tidaklah ini seperti mengosongkan semua 
waktu, untuk ta'at kepada Allah. 


Lalu datang lagi kali kedua dalam tidurnya, sera dikatakan 
kepadanya: ” Datanglah kepada si Anu tukang sepatu itu! Lalu tanya- 
kanlah kepadanya, apakah putih telur yang di muka engkau itu?” 

“Abid itu lalu datang kepada orang tersebut dan bertanya kepa- 
danya. Maka orang itu menjawab: "Tiada seorangpun aku melihat 
dari manusia, melainkan timbul dalam gurisan hatiku, bahwa orang 
itu akan lepas dari kebinasaan. Dan aku sendiri binasa”. 


“Abid itu lalu menjawab: ”'Benarlah dengan ini tercapai kedekat- 
an dan kemuliaan dari Allah!” 


Yang menunjukkan kepada keutamaan hal ini, ialah Sia Al- 
lah Ta'ala: — 


Teh 7 0730324 dat 29 Ae daa Ar 
DM abs, wi AI La 5, 553 —3 
&. 1g 
(Wak-ladziina yu'-tuuna mas atau, wa guluubuhum. Saba anna- 
kam ilaa rabbihim raaji- “aun). 


Artinya: 

”Dan orang-orang yang memberikan pemberiannya, dengan hatinya 
yang takut (kepada Allah), karena tahu bahwa mereka akan kembali 
kepada Tuhannya”. S. Al-Mu'minun, ayat 60. 


Artinya: mereka itu mengerjakan amal ta'at dan mereka dengan 
. sangat ketakutan, daripada diterimanya ta'at itu. 


Allah Ta'ala berfirman: 


LD OP au AL 0 


OV nj paha eta) BP AS na IL 


. Gnnai-ladziina hum mis khasy-yati ina musy-figaun). 


Artinya: 
"Sesungguhnya orang yang menjaga dirinya (berhati-hati) karena ta- 
kut kepada Tuhannya”. S. Al-Mu'minun, ayat 57. 


Allah Ta'ala berfirman: — 


187 


| £ 09 . an er ad DI es 
SA PAN Ita | 

er nia 35 CAN LAN 
(Oaaluu innaa kunnaas gablu Ti-ahlinaa musy-figiin). 
Artinya: 


"Mereka berkata: “Sesungguhnya kita pada masa dahulu merasa ta- 
kut terhadap keluarga kita”. S. Ath-Thur, ayat 26. 
Allah Ta'ala menyifatkan para malaikat a.s. serta kesucian me- 
reka dari dosa dan kerajinan mereka kepada ibadah, di atas berkekal- 
an menjaga diri. Allah Ta'ala berfirman, menerangkan tentang para 
malaikat itu: — 
03382 y1 £ 


NA LOr tvN S3 CI, YIN NP LA 


(Yusabbi-huunal-laila wan-nahaara laa yaftaruun). 


Artinya: 
"Mereka memuliakan (Tuhan) malam dan siang dan mereka tiada 
pernah berhenti”. S. Al-Anbiya, ayat 20. 
Allah Ta'ala berfirman: — 
.. ? 1d 32 2 : 2 PP AI 


KA - sn HL IL ANE AP) 


(Wa hum minkhasy-yatihi aa: 
Artinya: 
"Mereka gemetar karena takuat kepadaNya”. (S. Al-Anbiya, ayat 28) 


Manakala hilang kehati-hatian dan takut, dari apa yang telah 
terdahulu gadla (tagdir) pada azali dan itu terbuka ketika kesudahan 
ajal, niscaya mengeraslah perasaan aman daripada kemarahan Allah. 
Dan yang demikian itu mengharuskan kesombongan. Dan itu sebab 
kebinasaan. Maka kesombongan itu dalil perasaan aman. Dan perasa- 
an aman itu membinasakan. Dan merendahkan diri itu dalil ketakut- 
an. Dan itu membahagiakan. 


Jadi, apa yang dirusakkan oleh orang “abid, dengan menyembu- 
nyikan kesombongan, menghinakan makhluk (orang banyak) dan me- 
mandang kepada mereka dengan mata penghinaan itu lebih banyak 
dari apa yang diperbaikinya dengan amal zahiriyah. 

Maka inilah ma'rifah-ma'rifah yang menghilangkan penyakit ke- 
sombongan dari hati. Tidak lain. Selain jiwa sesudah ma'rifah ini, 


188 


kadang-kadang menyembunyikan tawadlu' dan mengajak kelepasan 
daripada kesombongan. Dan jiwa itu dusta. Maka apabila terjadi 
suatu kejadian, niscaya jiwa itu kembali kepada tabiatnya. Dan lupa 
akan janjinya. 


Maka dari ini, tiada sayogialah mencukupkan pada pengobatan 
itu, dengan semata-mata ma'rifah saja. Akan tetapi, sayogialah disem- 
purnakan dengan amal dan dicoba dengan perbuatan orang-orang 
yang merendahkan diri, pada tempat-tempat berkobarnya kesombong- 
an dari jiwa. Penjelasannya, ialah, bahwa: jiwa itu diuji dengan /ima 
macam ujian. Yaitu: dalil-dalil kepada mengeluarkan apa yang dalam 
batin, walaupun ujian-ujian itu banyak macamnya: — 


Ujian Pertama: bahwa ia ber-munadharah (bersoal-jawab) de- 
ngan seseorang dari temannya mengenai sesuatu masalah. Maka jika- 
lau lahir sesuatu kebenaran dari lisan temannya, lalu berat kepadanya 
menerima, mengikuti, mengakui dan mensyukurinya, di atas peringat- 
an, pengenalan dan pengeluarannya akan kebenaran, maka itu menun- 
jukkan, bahwa padanya ada sifat sombong yang tertanam dalam jiwa- 
nya. Maka hendaklah ja bertagwa kepada Allah dan berusaha meng- 
obatinya. 


Adapun dari segi iimu, maka dengan memperingatkan dirinya 
akan kekejian diri dan bahaya akibatnya. Dan kesombongan itu tiada 
layak, selain pada Allah Ta'ala. 


Adapun amal, maka dengan memaksakan dirinya, apa yang 
berat kepadanya, dari pengakuan kebenaran. Dan bahwa ia melancar- 
kan lisannya dengan pujian dan sanjungan. Dan mengaku atas diri- 
nya, dengan kelemahan. Dan bersyukur berterima kasih kepada te- 
mannya itu, dapat mengambil faedah daripadanya. Dan ia mengata- 
kan: Alangkah baiknya apa yang engkau pahami itu! Dan aku lupa 
daripadanya. Kiranya Allah membalas kepada engkau dengan kebajik- 
an, sebagaimana engkau telah memperingatkan aku kepadanya”. 


Hikmat (ilmu yang tinggi) itu adalah harta orang mukmin yang 
hilang. Maka apabila didapatinya, niscaya sayogialah disyukurinya 
Orang yang menunjukkan kepada hikmat itu. 

Apabila ia rajin kepada yang demikian, beberapa kali yang ber- 
turut-turut, niscaya jadilah yang demikian itu tabiat baginya. Dan 
hilanglah beratnya kebenaran dari hatinya. Dan baiklah baginya pene- 
rimaan kebenaran itu. | | 

.  Manakala berat kepadanya untuk memuji teman-temannya, de- 
ngan apa yang ada pada mereka, maka padanya itu ada kesombong- 


789 


an. Kalau yang demikian itu, tidak berat kepadanya pada tempat yang 
sunyi dan berat kalau di muka orang banyak, maka tiadalah padanya 
itu kesombongan. Yang ada padanya, ialah: ria. Maka hendaklah 
diobatinya ria itu, dengan apa yang telah kami sebutkan dahulu, 
yaitu: memutuskan mengharap sesuatu dari manusia. Dan mengingat- 
kan hati, bahwa kemanfaatannya, ialah: pada kesempurnaan pada 
dirinya dan di sisi Allah. Tidak pada makhluk. Dan lain daripada itu, 
dari berbagai macam obat ria. 

Kalau berat baginya, baik di tempat sunyi dan di muka orang 
banyak, maka padanya kesombongan dan ria. Tiada bermanfaat bagi- 
nya kelepasan dari salah satu, selama ia tidak terlepas dari yang 
kedua. Maka hendaklah diobatinya kedua penyakit itu! Karena kedua- 
nya membinasakan. 


Ujian Kedua: bahwa ia berkumpul bersama teman-teman dan 
kawan-kawan pada perayaan-perayaan. Dan mendahulukan mereka 
dari dirinya sendiri. Ia berjalan di belakang mereka dan duduk di 
depan di bawah mereka. 


Kalau berat yang demikian itu padanya, maka dia itu orang 
yang sombong. Maka hendaklah ia membiasakan kepada yang demiki- 
an, dengan cara terpaksa. Sehingga hilang beratnya daripadanya. Ma- 
ka dengan. demikian, ia dicerai-beraikan oleh kesombongan. 


Dan di situ, setan mempunyai penipuan yang tersembunyi. Ya- 
itu, ia duduk pada baris sandal-sandal (baris terakhir) atau dibuatnya 
di antaranya dan teman-teman, sebahagian orang-orang hina. Lalu 
menyangka, bahwa yang demikian itu tawadlu' (merendahkan diri). 
Padahai itu sombong yang sebenarnya. 


Yang demikian itu ringan kepada jiwa orang-orang sombong. 
Karena mereka menyangka, bahwa mereka telah meninggalkan tem- 
patnya dengan sebenarnya dan mempersilahkan orang lain. Maka ada- 
lah dia telah menyombongkan diri. Dan menyombongkan diri Tengah 
melahirkan tawadlu' pula. 


Akan tetapi, sayogialah ia mendahulukan teman-temannya dan 
duduk di antara mereka, di samping mereka. Dan tidak turun dari 
mereka kepada barisan sandal-sandal. Maka yang demikian itu, dialah 
yang mengeluarkan kekejian sombong dari batinnya. 

Ujian Ketiga: bahwa ia memperkenankan undangan orang mis- 
kin. Dan ia pergi ke pasar pada keperluan teman dan keluarga. Kalau 
berat yang demikian padanya, maka itu adalah sombong. 


790 


Semua perbuatan tersebut termasuk akhlak mulia. Dan pahala 
adalah banyak padanya. Larinya jiwa dari perbuatan tersebut, tidak 
lain, melainkan karena kekejian pada batin. Maka hendaklah diusaha- 
kan menghilangkannya dengan membiasakan diri kepadanya, serta 
mengingati semua yang telah kami sebutkan dahulu, dari pengetahu- 
an-pengetahuan yang menghilangkan penyakit sombong. 

Ujian Keempat: bahwa ia membawa sendiri keperluannya, keper- 
luan keluarga dan teman-temannya dari pasar ke rumah. Kalau diri- 
nya enggan yang demikian, maka itu sombong atau ria. Kalau berat 
yang demikian itu kepadanya, serta jalan yang dilalui sepi (tidak ada 
orang yang melihat), maka itu sombong. Dan jikalau tidak: berat 
kepadanya, selain bila dilihat orang, maka itu ria namanya. 

Semua itu termasuk penyakit hati dan penyakit-penyakitnya 
yang membinasakannya kalau tidak disambung dengan pengobatan. 
Manusia sesungguhnya menyia-nyiakan pengobatan hati dan mengusa- 
hakan pengobatan tubuh, sedang tubuh itu — sudah pasti. — telah 
tertulis padanya kematian. Dan hati tiada memperoleh kebahagiaan, 
selain dengan keselamatannya. dasi Allah Ba per alan. — 


PALA Aha Si SA 


(Illaa man atal-laaha Bean saliim). 


Artinya: 
. “Orang yang beruntung, ialah orang yang datang kepada Allah de- 
ngan hati yang sejahtera”. S. Asy-Syu'ara', ayat 89. 


— Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, bahwa ia membawa se- 
berkas kayu api, lalu ditanyakan kepadanya: ”'Hai ayah Yusuf! Se- 
sungguhnya sudah ada pada pembantu-pembantumu (hamba-sahaya- 
mu) dan anak perempuanmu, yang cukup bagimu untuk membawa- 
nya”. | 
— Abdullah bin Salam menjawab: ”'Benar, akan tetapi aku mau 
mencoba diriku, apakah dia menentang yang demikian atau tidak?” 

' Abdullah bin Salam tidak merasa puas dari dirinya, dengan apa 
yang diberikan oleh dirinya, dari bercita-cita meninggalkan keangkuh- 
an. Sehingga dicobanya dirinya, adakah diri itu benar atau dusta. 


Pada hadits, yaitu: 


Pt. a 2011 10 LL Pp £ 
MN ena LIL SUN YES 


791 


(Man hamalai-faakihata awisysyai-a, fa gad bari-a minal-kibri). 
Artinya: 

” Barangsiapa membawa buah-buahan atau sesuatu, maka ia terlepas 
dari kesombongan” (1). 


Ujian Kelima: bahwa ia memakai kain buruk. Larinya diri (tidak 
suka) dari yang demikian di muka orang banyak itu ria. Dan pada 
tempat sunyi itu sombong. “Umar bin Abdul-'aziz r.a. mempunyai 
pakaian dari kain wol hitam, yang dipakainya malam hari. Dan Nabi 
s.a.w. bersabda: 

5, y Mana “1 Peron NAN 


“Aa. “ 
N pe — AP 3 pp) Us dh 
(Mani-tagalal-ba-iira wa labisash-shuufa, fagad bari-a minal-kibri). 
. Artinya: 


? Barangsiapa menambat (mengikat) unta dan memakai kain wol (kain 
terbuat dari bulu), maka ia terlepas dari Teo bone ” 2). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


Te Sab aa ka ee 


2t0na her ada Ai “3 at AR 
Par 3 0... Nor 


(Innamaa ana: NA aa bil-arali wa-al- Tn an Wa- a- 
filul-ba-iira wa-al-'agu ashaa-bi:ii wa-ujiibu da'-watal-mamluuki, fa 
man raghiba-'an sunnatii, fa laisa minnii). 


Artinya: 


Sesungguhnya aku itu hamba yang makan di jendi memakai kain 
- bulu, menambat unta, aku membuat anak jariku sendok (makan de- 
ngan tangan) dan memperkenankan undangan hamba sahaya (tundang- 
an orang rendah). Baransiapa benci kepada sunnahku (jalan yang aku 
tempuh), maka dia tidak termasuk golonganku”'. (3). 


(1). Dirawikan Al-Baihagi dari Abi Umamah, hadits dla'if. 

(2). Dirawikan Al-Baihagi dari Abi Hurairah, hadis dla'if.. 

(3). Kata Al-Iragi, sebahagian hadits: ini, telah diterangkan dahulu dan sebahagian 
lagi, ia tidak menjumpainya. 


702 


Diriwayatkan, bahwa orang mengatakan kepada Abu Musa Al 
Asy-'ari r.a., bahwa beberapa kaum (golongan) di Basrah (Irak) me- 
ninggalkan shalat Jum'at, disebabkan pakaian mereka buruk. Lalu 
Abu Musa Al Asy-'ari r.a. memakai baju kemeja dan mengerjakan 
shalat dengan orang banyak. 


Inilah tempat-tempat yang berkumpul padanya ria dan sombong. 
Maka apa yang tertentu dengan orang banyak, maka itu ria. Dan apa 
yang ada pada tempat sunyi, maka itu sombong. Maka ketahuilah, 
bahwa orang yang tiada mengetahui kejahatan, niscaya ia tidak dapat 
menjaga diri daripadanya. Dan orang yang tiada mengetahui penyakit, 
niscaya tiada dapat mengobatinya. 


PENJELASAN: tujuan latihan pada akhlak tawadlu' 


Ketahuilah, bahwa akhlak ini (akhlak tawadlu'), sebagaimana 
akhlak-akhlak lainnya, mempunyai dua tepi dan di tengah-tengah. 
Tepinya yang cenderung kepada lebih, dinamakan: sombong. Dan te- 
pinya yang cenderung kepada kurang, dinamakan: kekurangan dan 
kehinaan. Dan yang di tengah-tengah, dinamakan: tawadlu" (meren- 
dahkan diri). 


Yang terpuji, ialah : merendahkan diri pada tidak kehinaan dan tidak 
kekurangan. Karena tiap-tiap dua tepi pekerjaan itu tercela. Dan pe- 
kerjaan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, ialah: di tengah-te- 
ngah. 


Maka orang yang mendahului dari teman-temannya, adalah dia 
itu orang sombong. Dan orang yang mengemudiankan diri dari mere- 
ka, maka dia itu orang yang merendahkan diri. Artinya: ia meletak- 
kan sesuatu menurut kadarnya, yang berhak diterimanya. Dan orang 
berilmu, apabila masuk ketempatnya tukang sandal, lalu ia menjauh- 
kan diri dari tempat duduknya dan didudukkannya tukang sandal tadi 
pada tempat duduknya, kemudian ia maju dan dibetulkannya tempat 
letak sandal tukang sandal itu dan ia pergi ke pintu rumah di belakang 
tukang sandai tersebut, maka ia mengurangkan diri sendiri dan meng- 
hina dengan sikap demikian. | 

Ini juga tidak terpuji. Bahkan yang terpuji pada sisi Allah, 
ialah: yang adil ttidak berat sebelah). Yaitu: bahwa diberikan masing- : 
masing yang berhak akan haknya. 


Maka sayogialah merendahkan diri seperti yang tersebut itu ke- 
pada teman-teman dan orang-orang yang mendekati dengan tingkat- 
nya. Adapun merendahkan diri kepada orang-orang pasar, maka de- 


793 


ngan bangun berdiri, gembira pada berbicara, lemah-lembut pada 
bertanya, menerima undangannya, berusaha memenuhi keperluannya 
dan contoh-contoh lain yang seperti itu. Dan ia tidak melihat dirinya 
lebih baik dari orang itu. Akan tetapi, ada atas dirinya perasaan lebih 
takut kepada orang lain. Lalu tidak dihinakannya dan tidak dipan- 
dangnya orang itu kecil (tidak berharga). Dan ia tidak tahu, akan 
kesudahan (khatimah) urusannya. 


Jadi, jalan pada mengusahakan tawadlu', ialah dengan meren- 
dahkan diri kepada teman-teman dan kepada orang yang lebih rendah 
dari teman-teman. Sehingga ringanlah kepadanya tawadlu? yang ter- 
puji pada adat kebiasaan yang baik. Supaya hilang kesombongan 
daripadanya. 


Kalau telah ringan yang demikian itu padanya, maka telah ber- 
hasil baginya akhlak tawadlu', Dan kalau berat padanya yang demi- 
kian dan ja berbuat juga yang demikian, maka dia itu: orang yang 
memaksakan diri. Tidak orang yang merendahkan diri. Bahkan, 
akhlak itu, ialah : yang datang daripadanya perbuatan dengan mudah,. 
tanpa berat dan tanpa memikir-mikir. 


Kalau yang demikian itu ringan dan yang berat kepadanya, 
jalah : memelihara kadarnya, sehingga ia menyukai berminyak-minyak 
air (mengambil muka) dan menghinakan diri, maka sesungguhnya ia 
telah keluar kepada segi: kurang. Maka hendaklah ja mengangkatkan 
dirinya. Karena tiada bagi orang mu'min, bahwa menghinakan diri. 
Sampai ia kembali kepada: di tengah-tengah, yang menjadi: jalan 
lurus. Dan yang demikian itu sulit mengenai akhlak ini dan akhlak- 
akhlak lainnya. Dan cenderung dari: di tengah-tengah, kepada tepi: 
kurang, yaitu: mengambil muka, adalah lebih mudah daripadanya: 
cenderung ke tepi: lebih dengan kesombongan. Sebagaimana kecen- 
Gerungan kepada tepi: membuang-buang harta (perbuatan mubadz- 
dzir), lebih terpuji pada manusia daripada kecenderungan kepada te- 
pi: kikir. 


Kesudahan mubadz-dzir dan kesudahan kikir itu tercela. Salah 
satu dari keduanya itu lebih keji. 


Begitu pula, kesudahan sombong, kesudahan mengurangkan diri 
dan membuat diri hina itu tercela. Salah satu dari keduanya itu lebih 
keji dari lainnya. Dan yang mutlak terpuji, ialah: adil (tidak berat. 
sebelah). Dan meletakkan segaia pekerjaan pada tempainya, seba- 
gaimana seharusnya dan di atas apa yang seharusnya, sebagaimana 
diketahui yang demikian dari syara" (agama) dan adat kebiasaan. 


794 


— Kiranya kami singkatkan sekedar ini, dari penjelasan budi pe- 
kerti: sombong dan merendahkan diri. 
BAHAGIAN KEDUA 

dari kitab ini: tentang “UJUB 

(mengherani diri atau membanggakan diri). Dan padanya penjelasan 
tercelanya 'ujub dan bahaya-bahayanya, penjelasan hakikat 'ujub dan 
kebanggaan diri serta batasnya, penjelasan obat 'ujub secara keselu- 
ruhan, penjelasan bahagian-bahagian yang ada padanya 'ujub dan 
penguraian pengobatannya. 
PENJELASAN :tercetanya 'ujub dan bahaya-bahayanya. 


Ketahuilah, bahwa 'ujub itu tercela dalam Kitab Allah Ta'ala dan 
sunnah RasulNya s.a.w. 


ii Ta'ala berfirman : 


Ore Pp eZa11 Ya Ca Sya CA 0 Iya 
Ko- BAN an RA A ARI 


(Wa yauma Hunainin idz-a" Kai kats-ratukum, fa lam tugh-ni- 
'ankum syai-aa). 
Artinya: | | 
?Dan hari perang Hunain, ketika itu kamu sangat girang Uujub, 
membanggakan diri), karena banyak jumlahmu, tetapi jumlah yang 
baik itu tidak menolong kepada kamu sedikit pun”. (S. At-Taubah, 
ayat 25). 
Disebutkan oleh Allah yang demikian, dalam bentuk: menentang 
ke-'ujub-an itu. 
Allah 'Azza wa Jalla berfirman : 
SANA 4 0233 932 033, Lo) 6-5 Ta AU 
Mai / PAN 


(Wa dhannuu-annahum an taka hushuu-nuhum mina-laahi, 
fa-ataahumul-lsahu, min-haitsu lam-yahtasibuu). 


Artinya: 


?Dan mereka mengira, bahwa benteng-benteng mereka akan dapat 
mempertahankan mereka terhadap Allah. Dan (siksaan) Allah datang 


795 


kepada mereka dari tempar. yang tiada mereka sangka sedikitpun" S. 
Al-Hasyr, ayat 2. 


Allah Ta'ala menolak atas orang-orang kafir, pada ke-'ujub- 
annya dengan Lu dan kekuatannya. PAN Ta'ala berfirman : 
NAK 3 03 Ne DD Lot 03 4 
Nite 
(Wa bum yahsabuuna annahum Nan Shun-'a). 
. Artinya: 
“Dan mereka itu mengira, bahwa mereka melakukan usaha-usaha 
yang baik”. S. Al-kahf, ayat 104. 
Ini juga kembali kepada 'ujub dengan perbuatan. 


Kadang-kadang manusia itu 'ujub (mengherani diri) dengan per- 
buatan, dimana dia tersalah padanya, sebagaimana ja mengherani diri 
dengan perbuatan, dimana ia benar padanya. 


Nabi s.a.w. bersabda: ''Tiga perkara membinasakan, yaitu: ki- 
kir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti dan mengherani manusia 
dengan dirinya” (1). 


Nabi s.a.w. bersabda kepada Abi Tsa'labah, dimana Nabi s.a.w. 
menyebutkan akhir ummat ini, dengan sabdanya : 


2 at pakek . 

aan (an Kana PU 5 1 
z 

aa et on 2g, 
Be DIA AN, 


(Idzaa ra-aita syuhhan muthaa-'an wa hawan muttaba-'an wa-i “jambu 
kulli dzii ra'-yinbi-ra -yihi, fa-'“alaika nafsak). 

Artinya: 

” Apabila engkau melihat kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti 


dan masing-masing yang mempunyai pendapat mengherani dengan 
pendapatnya, maka haruslah engkau menjaga diri engkau!” (2). 


Ibnu Mas'ud r.a. berkata: ”Kebinasaan itu pada dua perkara: 
putus asa dan 'ujuh”. 





(1). Hadits ini dirawikan Ath-Thabrani dan lain-lain dari Anas. Dan telah diterangkan 
dahulu berkali-kali. 
(2).- Hadits ini dirawikan Abu Daud, At-Tirmidzi. dan Ibnu Majah. 


796 


Ibnu Mas'ud mengumpulkan diantara dua perkara tersebut, ka- 
rena kebahagiaan tiada akan tercapai, selain dengan usaha, mencari, 
rajin dan terus-terusan. Dan orang yang putus asa itu tiada berusaha dan 
tiada mencari. Dan orang yang 'ujub, ber-itikad, bahwa dia sudah 
berbahagia dan telah memperoleh maksudnya. Lalu dia tidak berusaha 
lagi. Maka yang ada 'itu tidak dicari. Dan yang mustahil itu tidak: 
dicari. Dan kebahagiaan itu ada pada itikad orang yang 'ujub, yang: 
telah berhasil baginya. Dan kebahagiaan itu mustahil pada itikad 
orang yang putus asa. Maka dari sinilah Ibnu Mas'ud r.a. 
mengumpulkan diantara keduanya. 


Allah Ta'ala berfirman : 


: N 3 Pa 201 Tata 
Ba SANG “ANA SELAT ya 


(Fa laa tuzakkuu anfusakum). 
Artinya: 
"Janganlah kamu melagak-lagakkan dirimu orang suci !”. 
| (S. An:-Najim, ayat 32) : 
Ibnu Juraij mengatakan : Artinya ialah: apabila kamu berbuat 
kebajikan, maka janganlah kamu mengatakan: ''Aku telah berbuat?”. 


Zaid bin Aslam mengatakan: ''Jangan kamu anggap bahwa 
dirimu itu baik. Artinya : jangan kamu iktjkad, bahwa dirimu itu yang 
baik”. Dan itulah arti "ujub. 


Pada hari perang Uhud, Thalhah bm Ubaidillah At-Taimi, men- 
jaga keselamatan Rasulullah s.a.w. dengan jiwanya. Ia menelungkup 
atas Rasulullah s.a.w., sehingga kena tembak tapak tangannya. se- 
akan-akan Thalhah merasa 'ujub dengan perbuatan besarnya itu. 
Karena ia menebus diri Rasulullah s.a.w. dengan nyawanya. Sehingga ia 
berdarah. Lalu Umar r.a. memperhatikan yang demikian pada 
Thalhah, seraya mengatakan: ”'Selalulah dikenal na'wun pada 
Thaihah, semenjak . anak SAATNYA kena panah bersama Rasulullah 
s.a.w, (3). 


Na'wun, menurut bahasa, ialah : ujub. Hanya tidak di 
nukil-kan (di riwayatkan) pada Thalhah, bahwa ia melahirkan 'ujub 
itu dan menghinakan orang muslim. 


Pada waktu bermusyawarah, Ibnu Abbas bertanya kepada Umar 
r.a.: "Bagaimana pendapatmu tentang Thalhah ?”. 


(3). Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dari Oais bin Abi Hazim. 


791 


“ Umar r.a. menjawab: ”'Dja itu seorang laki-laki, yang ada 
padanya rasa bermegah diri”. | 


Maka apabila tidak terlepas dari 'ujub, orang-orang yang seperti 
mereka, maka bagaimana terlepas orang-orang yang lemah, jikalau 
mereka tidak menjaga diri? 

Muthrif bin Abdullah bin Asy-Syukhair (seorang tabi'in yang 
'abid) mengatakan: "Aku lebih menyukai bermalam dengan tidur 
(tidak melakukan shalat malam) dan pagi-pagi aku menyesal, daripada 
aku bermalam dengan bangun berdiri (mengerjakan shalat malam) dan 
pagi-pagi aku merasa 'ujub (mengherani diri dengan shalat malam)”. 


Pa s.a.w. naa 
P4 » PIP, Pa, Dn Ke Bara 
OA BUKK 2 A 211 


(Lau lam tudz-nibuu, la-khasyiitu-'“alaikum, maa huwa akbaru min 
dzaalikal- ujbul- 'ujbu). 

Artinya : 

” Jikalau kamu tidak berbuat dosa, niscaya aku takut kepadamu, apa 
yang lebih besar, dari 'ujub-'ujub itu”. Gd). 

Nabi s.a.w. menjadikan 'ujub itu, dosa terbesar. 

Adalah -Bisyr bin Manshur Al-Bashari (wafat th. 180 H.) 
termasuk sebahagian dari' mereka, ketika dilihat mengingati Allah 
Ta'ala dan negeri akhirat, karena rajinnya mengerjakan ibadah. Lalu 
pada suatu hari, ia memanjangkan shalat. Dan dibelakangnya ada 
seorang laki-laki yang memperhatikannya. Lalu hal itu diketahui oleh 
 Bisyr. 

Tatkala Biasyr telah selesai dari shalat, lalu ja mengatakan ke- 
pada laki-laki tersebut: '' Janganlah mengherankan (mena'jubkan) ka- 
mu,apa yang engkau lihat daripadaku! Iblis yang dikutuk oleh Allah, 
telah beribadah kepada Allah Ta'ala bersama para malaikat, dalam 
waktu yang cukup lama. Kemudian Iblis itu menja: apa yang telah 
terjadi padanya”. 

Ditanyakan “A-isyah r.a.: Pe orang sisa adi jahat ?”. 





(1). Hadits ini dirawikan Al-Bazzar, Ibnu Hibban dan Al-Baihagi dari Anas. Kata Al- 
Bukhari: hadits munkar. 


798 


“Aisyah r.a. menjawab: ”'Apabila ia menyangka, bahwa dia 
.telah berbuat baik”. | : 


Allah Ta'ala berfirman : 


TN TA yu APN Mp 2 AL 


l. .. 
KU AN. 331, 
(Yaa-ayyuhal-ladziina aamanuu, laa tub-thiluu shadagaa-tikum  bil- 
manni wal-adzaa). 
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu hapuskan pahala 
sedekahmu dengan kebanggaan dan cercaan”. 


S. Al-Bagarah, ayat 264. 
Kebanggaan tadi itu, natijah dari membesar-besarkan sedekah- 
nya. Dan membesar-besarkan amal, itulah : “ujub namanya. 


Maka dengan ini jelaslah, bahwa “ujub itu tercela sekali. 
PENJELASAN : bahaya 'ujub. 


Ketahuilah, bahwa bahaya 'ujub itu banyak. "Ujub sesungguh- 
nya mengundang kesombongan. Karena kesombongan itu salah satu 
sebab 'ujub, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. Maka 
terjadilah dari 'ujub itu sombong. Dan dari sombong itu banyak 
bahaya yang tiada tersembunyi. 


Ini, yang bersama hamba-hamba Allah. Adapun yang bersama 
Allah “Ta'ala, maka 'ujub itu mengajak kepada iupa dosa dan 
menyia-nyiakan dosa. Sebahagian dosanya, tiada di ingatinya dan 
tidak diperiksanya. Karena sangkanya, bahwa ia tidak memerlukan 
kepada memeriksa dosa. Lalu ia lupa kepada dosa itu dan tidak 
diingatinya. Maka dipandangnya kecil dan tidak dianggapnya soal 
besar. Maka ia tiada bersungguh-sungguh pada mengetahui dan 
mendapatinya. Bahkan ia menyangka. bahwa ia telah diampunkan 
daripada dosa. 


Adapun ibadah dan amal, maka ia memandang besar. Ia 
membanggakan diri dengan ibadah dan amal itu. Ia membanggakan diri 
kepada Allah dengan mengerjakannya. Ia lupa akan nikmat Allah 
kepadanya, dengan taufig dan ketetapan amal ibadah itu. Kemudian, 
apabila ia telah meng-'ujub-kan diri dengan amal ibadah tadi, niscaya ia 


199 


buta dari bahaya-bahayanya. Dan yang tiada memeriksa bahaya amal, 
niscaya kebanyakan usahanya menjadi sia-sia. 


Amal zahir sesungguhnya, apabila tidak ikhlas, bersih dari 
segala campuran, niscaya sedikitlah yang bermanfa'at. Dan yang 
menyelidikinya, ialah orang yang keras padanya, ke-hati-hati-an dan 
ketakutan, yang tidak 'ujub. Orang yang 'ujub itu, tertipu dengan 
dirinya dan dengan pendapatnya. Ia merasa aman dari percobaan dan 
azab Allah. Ia menyangka, bahwa ia di sisi Allah memperoleh tempat. 
Dan ia mempunyai nikmat dan hak di sisi Allah dengan amal-perbuat- 
annya, yang menjadi suatu nikmat dari nikmat-nikmat Allah dan 
suatu pemberian dari pemberian-pemberian Altah. Ia dikeluarkan oleh 
"ujub itu, kepada menyanjung dirinya, memuji dan mensucikannya. 
Dan kalau ia 'ujub dengan pendapat, amal dan akalnya, niscaya yang 
demikian itu, mencegahnya dari memperoleh faedah dari bermusya- 
warah dan bertanya. Lalu ia bertangan besi dengan dirinya sendiri dan 
dengan pendapatnya. Dan ja menolak daripada bertanya kepada orang 
yang lebih tahu daripadanya. 


Kadang-kadang ia “ujub dengan pendapat yang salah, yang ter- 
guris dalam hatinya. Maka ia bergenbira dengan adanya gurisan itu 
diantara gurisan-gurisan hatinya. Dan ia tidak bergembira dengan 
gurisan-gurisan hati orang lain. Lalu ia berpegang teguh atas gurisan 
tersebut. Ia tidak mau mendengar nasehat orang yang menasehatinya 
“dan tidak mau menerima pengajaran orang yang mengajarinya. Bah- 
kan ia memandang kepada orang lain, dengan pandangan orang itu 
bodoh. Dan ia terus berpegang diatas kesalahannya. 


Kalau pendapatnya itu tentang urusan duniawi, maka di- 
pandangnya ia benar pada yang demikian. Dan kalau tentang urusan 
agama, lebih-lebih yang menyangkut dengan pokok-pokok agidah, 
maka ja akan binasa dengan demikian. 

Kalau 1a curiga akan dirinya sendiri dan ia tidak percaya dengan 
pendapatnya, ia mencari cahaya dengan Nur Al-Our-an, ja meminta 
bantuan ulama-ulama Agama, ia rajin mempelajari ilmu-pengetahuan 
dan ja mengikuti bertanya kepada orang-orang yang bermata hati, 
niscaya adalah yang demikian itu, akan menyampaikannya kepada 
kebenaran. 

Maka ini dan yang seperti dengan ini, termasuk sebahagian dari 
bahaya-bahaya "ujub. Maka karena itulah, adalah dia sebahagian dari- 
pada yang membinasakan. Dan di-antara bahayanya yang paling be- 
sar, ialah bahwa ia lumpuh pada usaha, karena persangkaannya bah- 
wa dia telah memperoleh kemenangan. Dan dia telah merasa cukup. 


800 


Dan itulah kebinasaan yang tegas, yang tak ada keraguan padanya. 
Kita bermohon kepada Allah Ta'ala Yang Maha Agung, akan ke- 
bagusan taufig untuk menta'atiNYA. 


PENJELASAN: hakikat "ujub dan kebanggaan diri serta batasnya. 


Ketahuilah, bahwa adanya 'ujub itu sesungguhnya-sudah pasti 
disebabkan suatu sifat kesempurnaan. Dan bagi orang yang berilmu, 
dengan kesempurnaan dirinya pada ilmu, amal, harta dan lainnya itu, 
dua hal: 


Pertama: Bahwa ia takut kepada hilangnya kesempurnaan itu 
dan ia menjaga dari kekotoran atau tercabutnya dari pokoknya. Maka 
ini, tidaklah dia itu orang yang “ujub. 


Hal yang satu lagi, bahwa ia tidak takut dari hilangnya ke- 
sempurnaan itu. Akan tetapi, ia bergembira dengan kesempurnaan 
tersebut, dari segi bahwa kesempurnaan itu, suatu nikmat dari Allah 
Ta'ala kepadanya. Tidak dari segi dikaitkannya kepada dirinya. Ini 
juga, tidaklah dia itu orang yang “ujub. 

Dan bagi orang berilmu itu mempunyai hal ketiga, yaitu: “ujub. 
Ia tidak takut hilangnya kesempurnaan itu. Akan tetapi, ia bergembira 
dan berhati tentram kepada kesempurnaan itu. Dan kegembiraannya 
itu adalah dari segi, bahwa itu kesempurnaan, nikmat, kebajikan dan 
ketinggian. Tidak dari segi bahwa kesempurnaan itu suatu pemberian 
dari Allah Ta'ala dan suatu nikmat daripadaNya. Maka adalah ke- 
gembiraannya dari segi, bahwa kesempurnaan itu adalah sifatnya dan 
disangkutkan kepadanya, bahwa kesempurnaan itu baginya. Tidak da- 
ri segi, bahwa kesempurnaan itu disangkutkan kepada Allah Ta'ala, 
bahwa kesempurnaan itu daripadaNya. 


— Manakala telah mengeras pada hatinya, bahwa itu suatu nikmat 
daripada Allah, manakala di kehendakiNYA, niscaya ditarikNYA nik- 
mat itu daripadanya, niscaya dengan demikian, hilanglah “ujub itu 
daripada dirinya. 


.. Jadi, “ujub itu ialah: merasa besar nikmat dan cenderung ke- 
padanya, serta lupa menyandarkannya kepada Yang Memberi nikmat. 
Kalau bertambah kepada demikian, bahwa telah mengeras pada diri 
nya, bahwa dia mempunyai hak pada sisi Allah dan dia daripadaNYA 
mendapat tempat, sehingga ia mengharap dengan amalnya itu, akan 
'kemuliaan (kiramah) di dunia dan ia merasa jauh akan berlaku atas 
'dirinya hal-hal yang tidak disenangi, kejauhan mana yang bertambah 
tas kajauhannya apa yang berlaku terhadap orang-orang fasig, maka 








801 


ini dinamakan: kebanggaan diri (id-lal) dengan amal. Seakan-akan ia 
melihat bagi dirinya atas Allah suatu yang membanggakan. 

Seperti itu juga, kadang-kadang ia memberikan kepada orang 
akan sesuatu, lalu ia merasa besar pemberian itu dan merasa bangga. 
Maka dia itu orang yang “ujub. Kalau dipakainya drang itu untuk 
melayaninya atau ia meminta pada orang itu beberapa permintaan 
atau ia merasa jauh tertinggalnya orang itu daripada menunaikan 
hak-haknya, maka dia itu membanggakan diri terhadap orang ter- 
sebut. 


Oatadah Al-Bashr r.a. mengatakan tentang firman Allah Ta'ala: 
.—- Li aa 0 JO 
KL LM 03 mp LAS IA 3 
Pt 
(Wa laa tamnun tastak-tsir). 
Artinya: 
"Janganlah engkau memberikan (sesuatu), karena hendak meminta le- 


bih banyak (daripadanya)”. S. Al-Muddatsdsir, ayat 6. Artinya: ja 
ngan engkau membanggakan diri dengan amal engkau itu! 


| Pada hadits Soma 


TA pnuea an ah na 

5 3 Larang 
9. 

“g LL La 2 nat £ pg —. 


(Inna shalaata I-mudilli -. turfa "Uu fauga SP wa li-an tadihaka wa 
anta mu'tarifun bi dzanbika khairun min an tabkia wa anta mudillun 
bi- amalika). 
Artinya: 
”Shalat orang yang membanggakan diri, sesungguhnya tiada akan 
diangkat di atas kepalanya. Sesungguhnya engkau ketawa dan engkau 
mengakui dengan dosa engkau itu lebih baik daripada engkau me- 
nangis dan engkau membanggakan dengan amal engkau”. 0) 
Membanggakan diri (idlal) itu, dibelakang 'ujub. Maka tidak 
membanggakan diri, selain orang itu 'ujub. Banyak orang 'ujub, yang. 
(I). Kata Al-Iragi, bahwa ia tidak pernah menjumpai hadits ini. 


802 


tidak membanggakan diri. Karena 'ujub itu berhasil dengan buntuk 
diri besar dan lupa nikmat, tanpa mengharap balasan padanya. 1 
idlal itu tiada sempurna, selain dengan mengharap balasan. Kalau 1. 
mengharap diperkenan undangannya dan ditentangnya penolakan 
undangan itu dengan batinnya dan ia merasa 'ujub dengan yang de- 
mikian, niscaya dia itu orang yang membanggakan dengan perbuat- 
annya. Karena id tidak merasa 'ujub dari penolakan do'a orang fasig. 
Dan karena itu, ia merasa heran dari pada penolakan do'anya sendiri. 
Maka ini adalah 'ujub dan idlal. Dan itu termasuk sebahagian dari 
mukaddimah (pendahuluan) sombong dan sebab-sebabnya. 


Wa'llahu Ta'ala a'lam ! Altah Ta'ala Mahatahu ! 
PENJELASAN: pengobatan 'ujub secara keseluruhan. 


Ketahuilah, bahwa pengobatan setiap penyakit, ialah menghadapi 
sebabnya, dengan lawannya. Dan penyakit 'ujub, ialah : kebodohan 
semata. Maka obatnya, ialah: ma'rifah (mengetahui), yang berla- 
wanan dengan kebodohan itu saja. 

Maka hendaklah kita umpamakan: 'ujub dengan perbuatan 
yang masuk dibawah ikhtiar (pilihan) hamba Allah. Seperti: ibadah, 
sedekah, perang, siasat makhluk dan perbaikan mereka. Maka ke 
"ujub-an dengan ini, adalah lebih sering terjadinya, daripada ke-'ujub- 
an dengan kecantikan, kekuatan, kebangsawanan dan apa yang tidak 
masuk dibawah ikhtiar hamba Allah. Dan tidak dilihatnya dari di- 
rinya. Maka kami mengatakan : Wara”, tagwa, ibadah dan amal yang 
di-'ujub-kannya, sesungguhnya ia 'ujubkan itu dari segi, bahwa dia 
pada perbuatan tersebut. Dialah tempatnya dan tempat berlakunya. 
Atau dari segi, bahwa perbuatan tersebut daripadanya, dengan se- 
babnya, dengan kekuasaan dan kekuatannya. 

Kalau ia 'ujub-kan dengan perbuatan tersebut, dari segi bahwa 
dia pada perbuatan itu dan dia tempatnya dan tempat berlakunya, 
yang berlaku padanya dan di atasnya dari pihak lain, maka ini adalah 
kebodohan. Karena tempat itu adalah tempat berbuat dan berlaku. 
Tidak ada jalan masuk baginya pada menjadikan dan menghasilkan. 
Maka bagaimana, ia ber-'ujub dengan apa, yang ia tidak padanya? 

Kalau ia ber-'ujub dengan yang demikian, dari segi, bahwa per- 
buatan itu daripadanya dan kepadanya, dengan pilihannya berhasil 
dan dengan kekuasaannya menjadi sempurna, maka sayogialah ia 
memperhatikan tentang kekuasaan, kehendak, anggota-anggota ba- 
dannya dan lain-lain sebab, yang mana, dengan sebab-sebab tersebut, 
perbuatannya menjadi sempurna, bahwa :dari mana sebab-sebab itu 
baginya ? Kalau semua itu adalah nikmat daripada Allah kepadanya, 


803 


tanpa ada hak baginya sebelumnya dan tanpa wasilah (jalan atau 
perantaraan) yang diturunkannya, maka sayogialah ke-'ujub-annya itu 
adalah dengan kemurahan Allah, kurnia dan kelimpahanNya. Karena 
la telah mencurahkan kepadanya, apa yang tidak menjadi haknya. 
Dan Ia memilihkan dia dari orang lain, tanpa ada nikmat yang lebih 
dahulu dan wasilah. 


Maka manakala raja itu keluar karena hamba-sahayanya dan ia 
memandang kepada mereka dan di lepaskannya (di merdekakannya) 
dari jumlah yang banyak itu seorang daripadanya, tidak karena suatu 
sifat yang istimewa pada yang seorang itu, tidak karena ada wasilah, 
tidak karena kecantikan dan tidak karena pelayanannya, maka sayo- 
gialah yang di nikmati itu merasa heran, dari kelimpahan raja, kete- 
tapan dan pilihannya, tanpa ada hak. Dan ke-'ujub-annyadengan di- 
rinya: dari mana dan apa sebabnya? Dan tiada sayogialah ia merasa 
'ujub dengan diri sendiri. 


Ya, bolehlah budak itu ber-'ujub, Ialu mengatakan: ”Raja itu 
hakim yang adil, tiada berbuat zalim, tiada mendahulukan dan tiada 
mengemudiankan, kecuali karena sesuatu sebab. Maka kalau tidaklah 
raja itu mengerti, mengenai salah satu sifat dari sifat-sifat terpuji, 
yang tersembunyi, niscaya ia tidak menghendaki pilihan dengan pen- 
cabutan (pembebasan) itu. Dan sungguh tidaklah raja itu memilih aku 
dengan pencabutan tersebut. Maka dikatakan : Sifat itu juga adalah 
dari pencabutan raja dan pemberiannya, yang telah dikhususkan eng- 
kau dengan pencabutan tersebut, tidak orang lain. tanpa ada wasilah. 
Atau itu pemberian orang lain ? | 


Kalau itu dari pemberian raja juga, niscaya tidak bagi engkau 
untuk meng-'ujub-kannya. Akan tetapi, adalah seperti, kalau dibe- 
rikannya kepada engkau seekor kuda, maka engkau tidak ber-'ujub 
dengan yang demikian. Lalu diberikannya kepada engkau seorang 
budak, maka jadilah engkau ber-'ujub dengan yang demikian, seraya 
engkau mengatakan : Sesungguhnya ja memberikan kepadaku se- 
orang budak, karena aku mempunyai kuda. Adapun orang lain, ia 
tiada mempunyai kuda”. 


| Lalu dikatakan: ”Raja itu telah memberikan kepada engkau 
seekor kuda. Maka tiada bedanya, antara diberikannya kepada engkau 
kuda dan bersama budak. Atau diberikannya kepada engkau salah 
satu daripada keduanya, sesudah yang lain. Maka apabila adalah 
tiap-tiap itu daripadanya, niscaya sayogialah meng-'ujub-kan engkau 
oleh kemurahan dan kurnianya. Tidak 'ujub itu oleh diri engkau. 


804 


| Dan kalau sifat itu dari orang lain, maka tiada jauhlah untuk . 
engkau 'ujub-kan dengan sifat tersebut. 


Ini tergambar pada hak raja-raja. Dan tidak tergambar pada hak : 
Yang Perkasa, yang menang, Raja diraja, yang sendirian dengan men- 
ciptakan semua, Yang sendirian mengadakan yang disifatkan dan si- 
. fatnya. 


Jikalau engkau ber-'ujub dengan ibadah engkau dan engkau 
mengatakan: "Ia telah memberi aku taufig untuk ibadah, karena 
cintaku kepadaNya, maka dikatakan: "Siapakah yang menjadikan 
kecintaan itu dalam hati engkau?”. 


Lalu engkau menjawab : ”'Dia!. 


Maka dikatakan lagi kepada engkau: ''Cinta dan ibadah itu, 
keduanya nikmat daripadaNya. DimutaiNya kepada engkau dengan 
cinta dan ibadah itu, tanpa berhak dari pihak engkau. Karena tiada 
wasilah bagi engkau dan tiada hubungan. Maka ke-'ujub-an itu adalah 
disebabkan kemurahanNya. Karena Ia menganugerahkan nikmat 
dengan adanya engkau, adanya sifat-sifat engkau, adanya amal 
engkau dan sebab-sebab amal engkau??. 


Jadi, tiada arti bagi ke-'ujub-an orang 'abid dengan ibadahnya, 
ke-'ujub-an orang berilmu dengan ilmunya, ke-'ujyb-an orang cantik 
dengan kecantikannya dan ke-'ujub-an orang kaya dengan kekaya- 
annya. Karena semua itu adalah dari kurnia Allah. Dan dia itu tempat 
melimpahnya kurnia Allah Ta'ala dan kemurahanNya. Dan juga tem- 
pat dari kurnia dan kemurahanNya. 


Kalau anda mengatakan : Tidak mungkin aku tiada mengetahui 
amalku dan aku yang mengerjakannya. Aku menunggu pada amalku 
itu pahala. Dan kalau itu bukan amalku, niscaya aku tidak menunggu 
pahalanya. Kalau amal-amal itu makhluk (dijadikan) Allah, dengan 
jalan diciptakanNya, maka dari manakah bagiku pahala? Dan kalau 
amal-amal itu daripadaku dan dengan kesanggupanku, maka bagai- 
manakah aku tidak 'ujub dengan amal-amal itu ? 


Maka ketahuilah, bahwa jawaban engkau itu dari dua segi, 


Salah satu daripadanya, ialah : jelas kebenarannya. Dan yang 
satu lagi, ada padanya musamahah (toleransi). 


Yang jelas (tegas) kebenarannya, yaitu: Sesungguhnya engkau, 
kemampuan engkau, kehendak engkau, gerak engkau dan semua itu 
adalah dari yang dijadikan Allah dan ciptaanNya. Maka tidak engkau 
yang mengerjakan, ketika engkau kerjakan, tidak engkau yang ber- 


805 


Shalat, ketika engkau yang mengerjakan shalat dan tidak engkau yang 
melempar, ketika engkau melemparkan. Akan tetapi, Allah - yang 
melemparkan. 

Maka inilah kebenaran itu, yang tersingkap bagi orang-orang 
yang mempunyai hati, dengan penyaksian yang lebih jelas dari peng- 
lihatan mata. Bahkan Dialah yang menjadikan engkau, menjadikan 
anggota tubuh engkau, menjadikan padanya kekuatan, kemampuan 
dan kesehatan, menjadikan bagi engkau akal dan ilmu dan menja- 
dikan bagi engkau kemauan. Kalau engkau bermaksud untuk me- 
niadakan sesuatu dari ini, dari diri engkau, niscaya engkau tidak 
mampu kepada yang demikian. 


Kemudian, Ia menjadikan gerak-gerik pada anggota tubuh eng- 
kau, dengan bersendirian menjadikannya, tanpa bersekutu dari pihak 
engkau bersama Dia pada menjadikan. Melainkan ia menjadikannya 
dengan tertib. Maka tidak dijadikanNya gerak sebelum dijadikanNya 
pada anggota badan kekuatan dan pada hati kehendak. Dan tidak 
dijadikanNya kehendak, sebelum dijadikanNya ilmu dengan yang di- 
kehendaki. Dan tidak dijadikanNya ilmu, sebelum dijadikanNya hati 
yang menjadi tempat ilmu. | | 


Beransur-ansurnyapadamenjadikan sesuatu sesudah sesuatu, itu- 
lah yang meng-khayal-kan kepada engkau, bahwa engkau yang meng- 
adakan perbuatan engkau. Dan engkau sesungguhnya salah. Penje- 
iasan yang demikian dan cara pahala di atas amal itu, adalah ter- 
masuk makhluk (yang dijadikan) Allah, sebagaimana akan datang 
ketetapannya pada Kitab Syukur. Itu adalah lebih layak, maka kem- 
balilah membaca pada kitab Syukur itu! 


Kami sekarang akan menghilangkan kesulitan engkau, dengan 
jawaban kedua, yang ada padanya sedikit musamahah (toleransi). 
Yaitu: bahwa engkau mengira amal itu berhasil (terjadi) dengan ke- 
kuasaan engkau. Maka dimanakah kekuasaan engkau itu? Dan amal 
itu tiada akan tergambar, selain dengan ada engkau dan ada amal 
engkau, kehendak engkau, kekuasaan engkau dan sebab-sebab amal 

engkau yang lain. Dan semua itu adalah dari Allah Ta'ala. Tidak sc 
engkau. 

Kalau adanya amal itu dengan kemampuan, maka kemampuan 
itu adalah kuncinya. Dan kunci ini di Tangan Allah. Manakala Ia 
tidak memberi kunci kepada engkau, maka tidak mungkin engkau 
ber-amal (bekerja). 

Maka ibadah-ibadah itu gudang. Dengan gudang itu sampai 
kepada bahagia. Dan kunci bahagia ialah kemampuan, kehendak dan 


ilmu. Dan itu semua sudah pasti di tangan Allah. Adakah engkau 
melihat, jikalau engkau melihat gudang-gudang dunia, terkumpul da- 
lam benteng yang kokoh dan kuncinya di tangan penjaga. gudang ? 7 
Kalau engkau duduk di pintu gudang dan di keliling tembok pagarnya 
seribu tahun, niscaya tidak mungkin engkau melihat kepada satu dinar 
pun daripada apa yang ada di dalamnya. Dan kalau penjaga gudang 
itu memberikan kepada engkau kuncinya, niscaya engkau akan meng- 
ambil dari dekat, dengan menghamparkan tangan engkau kepadanya. 
Lalu engkau mengambiinya saja. 


Apabila penjaga gudang itu memberikan kepada engkau bebe- 
rapa anak kunci dan ja menguasakan engkau pada anak-kunci-anak- 
kinci itu dan ja memungkinkan engkau padanya, Ialu engkau pan- 
jangkan tangan engkau dan engkau mengambiikannya, niscaya adalah 
ketakjuban engkau itu, dengan diberikan oleh penjaga gudang, anak- 
kunci anak-kunci tersebut. Atau dengan engkau memanjangkan ta- 
ngan dan mengambilnya? Maka engkau tidak ragu bahwa engkau 
mengambil yang demikian, sebagai suatu nikmat dari penjaga gudang. 
Karena kesulitan itu dekat, pada menggerakkan tangan dengan meng- 
ambilkan harta. Dan urusan seluruhnya adalah pada penyerahan anak 
kunci-anak kunci itu. 


Maka begitu pula, manakala telah dijadikan kemampuan, telah di- 
kuasakan kehendak yang yakin, telah digerakkan semua pengajak dan 
pembangkit dan telah disingkirkan dari engkau semua penghalang dan 
pengganggu. Sehingga tidak tinggal lagi pengganggu, selain yang men- 
dorong. Dan tidak ada lagi pembangkit, selain telah diserahkan ke- 
pada engkau. Maka amal itu menjadi mudah kepada engkau. Dan 
penggerakan pembangkit-pembangkit, penyingkir penghalang-peng- 
halang dan penyediaan sebab-sebab, semuanya itu dari Allah. Tiada 
suatu pun daripadanya diserahkan kepada engkau. 


Maka termasuk ajaib (yang mengherankan) bahwa engkau meng- 
herani diri engkau. Dan engkau tidak mengherani kepada Allah, yang 
seluruh urusan itu terserah kepadaNya. Engkau tidak mengherani de- 
ngan kemurahanNya, kurnia dan kemuliaanNya, pada diutamakanNya 
engkau diatas orang-orang fasig dari hamba-hambaNya. Karena Ia 

-menguasakan pengajak-pengajak kerusakan atas orang-orang fasig 
dan menyingkirkannya daripada engkau. Ia menguasakan teman- 
teman jahat dan pengajak-pengajak kejahatan kepada orang-orang 
fasig. Dan disingkirkanNya mereka dari engkau. DitetapkanNya me- 
reka menjadi sebab-sebab nafsu syahwat dan kelazatan dan dicegah- 
kannya daripada engkau. DipalingkanNya daripada mereka, pengge- 


807 


| rak-penggerak kebajikan dan pengajak-pengajaknya. Dan dikuasa- 
'kannya kepada engkau. Sehingga memudahkan kepada engkau keba- 
jikan dan memudahkan bagi mereka kejahatan. 


Ia berbuat yang demikian itu semua pada engkau, tanpa wasilah . 
yang sudah ada dahulunya dari engkau. Dan tanpa dosa yang sudah 
ada dahulunya dari orang fasig, yang maksiat. Tetapi Ia mengutama- 
kan engkau, la mendahulukan engkau, Ia memilih engkau dengan 
kurniaNya. Ia menjauhkan orang maksiat dan dicelakakannya dengan 
keadilanNya. Maka alangkah ganjilnya ke-' ujub-an engkau dengan 
diri engkau, apabila engkau mengetahui yang demikian ! 


Jadi, tiada berpaling kemampuan engkau kepada yang dikuasai, 
selain dengan dianugerahkan kekuasaan oleh Allah kepada engkau, 
yang mengajak, dimana engkau tiada akan memperoleh jalan kepada 
menyalahinya. Maka seakan-akan Dia lah yang memaksakan engkau 
kepada berbuat, kalau engkau itu pembuat sebenarnya. Maka ke- 
padaNya lah terima kasih (syukur) dan kebanggaan. Tidak kepada 
engkau. Dan akan datang pada Kitab Tauhid dan Tawakkal, penjelas-: 
an tali-temali sebab dan musabab, yang dapat engkau memperoleh 
penjelasan, bahwa tiada yang berbuat, selain Allah. Dan tiada Khalig, 
selain Dia. 


Dan adalah ujub dari orang yang mengherani diri, apabila ia 
dianugerahkan oleh Allah akal dan dimiskinkannya dari harta, ter- 
hadap orang yang di limpahkan oleh Allah kepadanya harta, tanpa 
ilmu. Lalu orang yang diberi akal mengatakan: ” Bagaimana Allah 
tidak memberikan kepadaku makanan siangku ini, sedang aku orang 
berakal (berilmu), yang utama? Dan dilimpahkanNya kepada orang 
ini, nikmat dunia, pada hal dia orang lalai, yang bodoh”. Sehingga 
hampir ia melihat ini suatu kezaliman. Dan orang yang terpedaya tadi, 
tiada mengetahui, bahwa jikalau dikumpulkan kepadanya antara akal 
(ilmu) dan harta, niscaya adalah yang demikian itu lebih menyerupai 
dengan kezaliman menurut keadaan yang zahir. Karena orang bodoh 
yang miskin itu akan mengatakan : ”'Hai Tuhanku! Mengapa Engkau 
kumpulkan baginya antara akal (ilmu) dan kekayaan? Dan Engkau 
haramkan akan aku daripada keduanya. Mengapa tidak Engkau kum- 
pulkan keduanya itu bagiku? Atau mengapa tidak Engkau anuge- 
rahkan kepadaku salah satu dari harta dan ilmu itu?”. 


Kepada inilah diisyaratkan oleh Ali r.a. ketika ditanyakan ke- 
padanya: ''Bagaimana keadaan orang berakal (berilmu) yang mis- 
kn. 


Ali r.a. lalu menjawab: ''Bahwa akal (ilmu) orang itu diper- 
hitungkan dari rezekinya”. 


Dan heran, bahwa orang berakal (berilmu) yang miskin, ka- 
dang-kadang melihat orang bodoh yang kaya, lebih baik keadaannya 
dari dirinya sendiri. Dan kalau ditanyakan kepadanya: ''Maukah eng- 
kau memilih kebodohan dan kekayaannya, sebagai ganti dari akal 
engkau dan kemiskinan engkau ?”, niscaya ia tidak mau. 


Jadi, demikian itu menjunjukkan, bahwa nikmat Allah Ta'aia ke- 
padanya itu lebih besar. Maka karena apakah ia ber'ujub daripada 
yang demikian ? 


Wanita cantik yang miskin melihat pakaian emas perak dan” 
mutiara pada wanita buruk rupa, keji bentuknya. Maka ia merasa 
heran dan mengatakan: ”'Bagaimana ia tidak diberikan perhiasan 
cantik seperti ini ? Dan ia dikhususkan seperti yang seburuk itu”. 


Wanita yang terpedaya tadi tidak mengetahui, bahwa kecantikan 
itu diperkirakan kepadanya sebahagian dari rezekinya. Dan dia, kalau 
disuruh pilih antara kecantikan dan keburukan bentuk serta kaya, 
niscaya ia akan memilih kecantikan. 


Jadi, nikmat Allah Ta'ala itu lebih besar kepadanya. Dan per- 
kataan orang yang bijaksana, miskin lagi berakal, dengan hatinya: 
'?Hai Tuhanku! Mengapa Engkau tidak berikan kepadaku dunia dan 
Engkau berikan kepada orang-orang bodoh”, adalah seperti perkataan 
Orang yang diberikan oleh raja kepadanya seekor kuda, lalu ia me- 
ngatakan: ”'Hai raja! Mengapa tidak engkau berikan kepadaku se- 
orang budak dan aku sudah mempunyai kuda ?”. 


Lalu raja itu menjawab : Engkau tidak merasa heran dari ini, 
kalau tidak aku berikan kuda kepada engkau! Umpamakanlah, aku 
tidak berikan kuda kepada engkau, adakah nikmatku kepada engkau 
menjadi jalan dan alasan bagi engkau yang engkau tuntut dengan 
“nikmat itu akan nikmat yang lain?”. 


Inilah sangkaan-sangkaan yang tidak terlepas orang-orang bodoh 
daripadanya dan tempat terjadinya semua kebodohan itu. Dan senan- 
tiasalah yang demikian dengan ilmu yang diyakini, bahwa hamba, 
amalnya dan sifat-sifatnya, semuanya itu dari Allah Ta'ala, sebagai 
suatu nikmat, yang di mulaikanNya memberikan nikmat tersebut ke- 
pada orang itu, sebelum ia berhak. Dan ini meniadakan 'ujub dan 
kebanggaan. Dan mengwariskan khudlu', syukur dan takut daripada 
hilangnya nikmat. Orang yang tahu akan ini, niscaya tidak akan 
tergambar, bahwa ia 'ujub dengan ilmunya dan amalnya. Karena ia 


. 809 


tahu, bahwa itu adalah dari Allah Ta'ala: Dan karena itulah, Nabi 
Daud a.s. berdo'a: ”'Ya Rabbi, hai Tuhanku! Tiada datang satu 
malam pun, melainkan adalah manusia dari keluarga Dawud itu ber- 
diri mengerjakan shalat. Dan tiada datang satu hari pun, melainkan 
adalah manusia dari keluarga Dawud itu mengerjakan puasa”. 


Pada suatu riwayat: '”Bahwa tiada berlalu suatu saat pun dari 
malam atau siang, melainkan orang yang beribadah dari keluarga 
Dawud itu menyembah (beribadah) kepada Engkau. Adakalanya ia 
mengerjakan shalat, adakalanya ia mengerjakan puasa dan kasa da 
ia berdzikir (menyebut nama) Engkau”. 


Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya: ”'Hai Da- 
wud! Dari mana bagi mereka yang demikian? Bahwa yang demikian 
itu tidak ada, selain dengan sebab Aku. Dan jikalau tidak adalah 
pertolonganKu akan engkau, niscaya engkau tidak kuat. Dan Aku akan 
menyerahkan engkau kepada diri engkau sendiri”. 


Ibnu Abbas r.a. mengatakan: "Sesungguhnya Dawud telah kena 
musibah, apa yang telah menjadi musibah baginya dari dosa, di sebab : 
kan 'ujubnya dengan amalnya. Karena ia mengkaitkan amal itu kepa- 
da keluarga Dawud, yang ia banggakan dengan demikian. Sehingga 
diserahkan kepada dirinya sendiri. Maka ia berdosa dengan dosa yang -: 
dipusakai oleh kesedihan dan penyesalan”. 


Dawud a.s. mengatakan: ''Hai Tuhanku! Sesungguhnya kaum 
Bani Israil bertanya kepada Engkau dengan perantaraan Ibrahim, 
Ishak dan Yagub”. 


Maka Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Aku telah menu- 
runkan bencana kepada mereka. Mereka itu sabar”. 


— Dawud a.s. mengatakan: ”'Hai Tuhanku! Jika Engkau menutun- 
kan bencana kepadaku, niscaya aku sabar”. 


— Lalu Dawud membanggakan dengan amal sebelum waktunya. 
Maka Allah Ta'ala berfirman: ”' Aku tidak memberi kabar kepada 
mereka dengan sesuatu pun yang Aku telah turunkan bencana kepada 
mereka. Tidak pada bulan mana dan tidak pada hari mana. Aku 
memberi kabar kepada engkau pada tahun engkau ini dan bulan 
engkau ini. Aku akan cobakan engkau besok, dengan seorang wanita. 
Maka jagalah diri engkau!” 


Lalu terjadilah apa yang telah terjadi padanya. 


Begitu pula tatkala para shahabat Rasulu'llah s.a.w. pada hari 
perang Hunain, berpegang kepada kekuatan dan banyaknya mereka. 


810. 


Mereka melupakan kurnia Allah Ta'ala kepada mereka. Dan mereka 
mengatakan: "Kita tidak akan dikalahkan hari ini dari karena sedi- 
kit”. (1). Mereka berpegang kepada dirinya. Maka Allah Ta'ala ber- 
firman: 


Dt Si” SKS Kn : eta 


YAA PP ALI 
zr at we Tea bean na Tog 


ca AA SN go 


(Wa yauma Hunainin-idz-a'-jabatkum katsratukum, fa lam tugh-ni-'an- 
kum syai-an wa dlaagat-aiaikumui-ardiu bimaa rahubat tsumma 
wallaitum mudbiriin). 


Artinya: 


“ “Dan di hari Hunain karena kamu merasa 'ujub (sangat girang) oleh 
banyaknya jumlah kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu tidak meno- 
. long kepada kamu sedikitpun. Dan bumi yang masih luas terbentang 
ini bagimu terasa amat sempitnya. Kemudian kamu mundur ke bela- 
kang”. 


S. At-Taubah, ayat 25. 


Diriwayatkan Ibnu 'Uyaynah r.a., bahwa nabi Ayyub a.s. ber- 
do'a: ''Hai Tuhanku! Sesungguhnya Engkau telah menurunkan benca- 
na kepadaku dengan bencana ini. Dan tidak datang kepadaku sesuatu 
hal, melainkan aku utamakan keinginan Engkau di atas keinginanku” 


Lalu Ayyub a.s. dipanggil dari sekumpulan awan dengan sepu- 
luh ribu suara: ''Hai Ayyub: "Dari mana yang demikian itu bagi 
engkau?” 


Yang empunya riwayat (Ibnu 'Uyaynah r.a.) mengatakan: ”'Lalu 
Ayyub a.s. mengambil debu tanah dan meletakkannya di atas kepala- 
nya, seraya mengucapkan: ''Dari Engkau hai Tuhanku! dari Engkau 
hai Tuhanku!” 


Lalu Ayyub a.s. kembali dari kelupaannya, kepada menyandar- 
kan yang demikian itu Mena Allah Ta'ala. Dan karena inilah, Allah 
Ta'ala berfirman: 





@). Diriwayatkan Al-Baihagi dari Ar-Rabi' bin Anas, hadits mursal. 


811 


Pi . « Pu 


Egi pa 
Pa Te PO LV 


F# 


(Wa laula fadh-lul-laahi- “alaikum wa rahmatuhu, maa zakaa min kum 
min-ahadin-abadaa). 
Artinya: 


”Dan kalau tiadalah kemurahan Allah dan kasih sayangNya kepada 
kamu, buat selamanya tiada seorangpun di antara kamu yang bersih 
Suci)”. | S. An-Nur, ayat 21. 


Nabi s.a.w. bersabda kepada para shahabatnya dan mereka itu 


manusia yang terbaik: 


sdy 


# PP 031 Jp 2 14 032 
IA, VE ak 2 ARA Oya g tah 


(2). 


812 


er3zL 


Ip Dn KE 6 Pn 


(Maa minkum Peer yun-jii-bi- Be naa wa laa-an-ta 
yaa-rasuulailaah? Oaala wa laa ana illaa-an-yataghammadanial laahu 
bi-rahmatih). 


Artinya: 
"Tiada seorangpun Bea kamu yang dilepaskan oleh amalnya”. 


Maka para shahabat itu bertanya: ''Dan tidak juga engkau, 
wahai Rasulu'llah?”” : 


Beliau s.a.w. menjawab: ”'Dan tidak juga aku, selain bahwa aku 
diliputi oleh Allah dengan rahmatNya”' (2). 


Adalah para shahabat Nabi s.a.w. sesudah Nabi s.a.w mereka 
itu, bercita-cita bahwa jadilah mereka itu tanah, jerami dan burung, 
serta bersihnya amal mereka dan sucinya hati mereka. Maka bagaima- 
na bagi orang yang bermata hati, ber'ujub dengan amalnya atau 
membanggakan dengan amalnya? Dan ia tidak takut atas dirinya? 


Jadi, inilah dia itu obat yang mencegah faktor 'ujub dari hati! 
Manakala telah mengeras yang demikian atas hati, niscaya ia disibuk- 
kan oleh ketakutan tercabutnya nikmat ini, dengan na 'ujub: 


Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. 


dengan nikmat tersebut. Akan tetapi, ia melihat kepada orang-orang 
kafir dan orang-orang fasig. Dan mereka itu telah dicabut nikmat 
iman dan tha'at, tanpa dosa yang telah diperbuatnya sebelumnya. 
Maka orang yang bermata hati itu takut dari yang demikian. Lalu 
mengatakan: bahwa orang yang tiada memperdulikan bahwa ia tidak 
diberikan nikmat, dengan tiada penganiayaan dan diberikan, dengan 
tidak wasilah (jalan perantaraan), niscaya ia tidak memperdulikan 
bahwa kembali dan diminta kembali apa yang telah diberikan. Berapa 
banyak orang mu'min yang telah menjadi murtad dan orang yang 
tha'at yang telah SA fasig dan berkesudahan dengan buruk 
(su-ul-khatimah). 

Dan ini tidak berketerusan padanya sifat 'ujub dengan hal apa- 
pun. | 

Wa'llahu Ta'ala a'lam! Allah Ta'ala Yang Mahatahu! 


PENJELASAN: bahagian-bahagian apa yang menyebabkan 'ujub dan 
| penguraian pengobatannya. 


Ketahuilah, bahwa 'ujub itu adalah dengan sebab-sebab, yang 
dengan sebab-sebab itu, orang menjadi sombong, sebagaimana telah 
kami sebutkan dahulu. Kadang-kadang, ia 'ujub dengan apa yang ia 
tidak sombong dengan yang demikian. Seperti 'ujubnya dengan pen- 
dapat yang salah yang menghiasi dirinya, disebabkan kebodohannya. 
Maka apa yang menjadi sebab 'ujub itu delapan bahagian: | 


Pertama: bahwa ia 'ujub dengan tubuhnya, mengenai kecantik- 
an, bentuk, kesehatan, kekuatan, kesesuaian bentuk-bentuknya, bagus 
rupa dan bagus suaranya. 


Dan dengan secara keseluruhan, ialah: penguraian kejadian dirinya. 
Lalu ia menoleh kepada kecantikan dirinya. Dan ia lupa bahwa yang 
demikian itu nikmat dari pada Allah Ta'ala. Dan itu dapat hilang 
pada setiap keadaan. 


Pengobatannya, ialah apa yang telah kami sebutkan dahulu, 
tentang sombong dengan kecantikan. Yaitu: bertafakkur (merenung- 
kan) tentang kekotoran batinnya, tentang permulaan kejadian dan 
akhir kejadiannya. Dan tentang wajah-wajah yang cantik dan badan- 
badan (tubuh-tubuh) yang licin, bagaimana ia hancur dalam tanah dan 
busuk dalam kubur. Sehingga dipandang jijik oleh tabiat manusia. 


Kedua: keperkasaan dan kekuatan, sebagaimana diceriterakan 
dari hal kaum 'Ad, ketika mereka mengatakan, sebagaimana diterang- 
kan oleh Aliah tentang mereka itu: 


813 


24. 
$ 


GS 


Pa 
0 Anto dl PA Pa bah Ae 


(Man asyaddu minnaa guwwatan). 
Artinya: 
' "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?” 
S. Ha Min As-Sajadah, ayat 15. 

Dan sebagaimana 'Uj (1) berpegang atas kekuatannya. Dan ia 
merasa "ujub dengan kekuatan itu. Lalu ia mencabut bukit (batu besar 
dari bukit itu) untuk dilemparnya atas tentara Musa a.s. Maka dilo- 
bangkan oleh Allah Ta'ala sepotong batu besar dari bukit itu, dengan 


. korekan burung hudhud yang lemah perutnya, Sehingga jadilah batu 
besar itu pada leher 'Uj. 


Kadang-kadang orang mu'min berpegang juga atas kekuatannya, 
sebagaimana dirawikan dari nabi Sulaiman a.s., bahwa ia Semen 
kan: ”Akan aku berkeliling dalam semalam atas seratus wanita” 


. Dan ia tidak mengatakan "'insya Allah Ta'ala” (kalau dikehen- | 
daki oleh Allah Ta'ala). Maka Sulaiman a.s. tidak dianugerahkan 
anak sebagaimana yang dikehendakinya. (2). 


' Begitu pula kata Dawud a.s.: '"Kalau Engkau turunkan bencana 
atasku, niscaya aku sabar”. 


Ia merasa 'ujub dengan yang demikian, dengan kekuatan yang 
ada padanya. 


Tatkala ia memperoleh bencana disebabkan dengan wanita, lalu 
ja tidak sabar. 


'Ujub dengan kekuatan, dapat mendorong untuk menyerbu pada 


peperangan, mencampakkan diri dari pada kebinasaan dan bersegera 
memukul dan membunuh bagi tiap-tiap orang yang bermaksud jahat. 


Pengobatannya, ialah apa yang telah kami sebutkan dahulu. 
Yaitu: bahwa ia tahu, sesungguhnya demam sehari itu dapat 
melumpuhkannya kekuatannya. Bahwa, apabila ja merasa 'ujub dengan 
| kekuatan, kadang-kadang akan dicabut oleh Allah Ta'ala dengan 
Ba yang sedikit saja, yang menguasai atas dirinya. 


(3). “Uj itu — menurut Ittihaf, hal. 417, jilid 8 — ialah seorang laki-laki, yang hidup 
sampai zaman Musa a.s. Batu yang berlobang, tetap pada lehernya, sampai ia mati 

- karenanya. 

(2. Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. 


814 


Ketiga: 'ujub dengan akal pikiran, kepintaran dan kecerdikan 
tentang hal-hal yang 'halus-halus dari segala kepentingan agama dan 
dunia. Buahnya 'ujub itu, ialah bertangan besi dengan pendapat sendi- 
ri, meninggalkan musyawarah, memandang bodoh manusia yang ber- 
beda pendapat dengan dia. Ia ke luar dengan kurang mendengar suara 
ahli ilmu. Berpaling dari mereka, disebabkan merasa cukup dengan 
pendapat dan akal pikiran sendiri. Melecehkan dan. menghinakan me- 
reka. 

Pengobatannya, ialah: bahwa bersyukur kepada Allah Ta'ala di 
atas akal pikiran yang di anugerahkanNya. Dan merenungkan bahwa 
dengan sedikit sakit saja yang menimpa otaknya, bagaimana ia ter- 
ganggu pikiran dan gila, dimana ia akan ditertawakan orang. Maka ia 
tidak akan merasa aman dari pencabutan akal pikirannya, kalau ia 
merasa 'ujub dengan akal pikiran itu. Dan tidak tegak menunaikan 
kesyukurannya. 


Dan hendaklah ia menganggap akal pikirannya dari ilmu penge- 
tahuannya itu pendek! Dan hendaklah ia mengetahui, bahwa “ilmu 
yang diberikan kepadanya itu, adalah sedikit saja, walaupun ilmunya 
itu meluas. Dan apa yang tidak diketahuinya dari apa yang diketahui - 
oleh orang lain, adalah lebih banyak dari apa yang diketahuinya. 
Maka bagaimana pula, dengan apa yang tidak diketahui oleh manusia 
dari ilmu Allah Ta'ala? Dan bahwa ja mencurigakan akan akal-pikir- 
annya. Dan melihat kepada orang-orang dungu, bagaimana mereka 
merasa 'ujub dengan akal pikiran mereka. Dan orang banyak tertawa 
kepada mereka. Maka berjaga dirilah bahwa ia sebahagian dari mere- 
ika, sedang dia itu tidak tahu. Orang yang pendek akal saja, tidak 
mengetahui akan kependekan. akalnya. Maka sayogialah bahwa ia 
mengenal akan kadar akal pikirannya, dari orang lain, tidak dari 
dirinya sendiri. Dari musuh-musuhnya, tidak dari. teman-temannya. 
.Maka orang yang berminyak-minyak air (mengambil muka), akan : 
memujikannya. Lalu menambahkan ke'ujubannya. Dan ia tidak me- 
nyangka dengan dirinya, selain kebajikan. Dan ia tidak menjadi cer- 
dik, karena kebodohan dirinya. Maka bertambahlah ke'ujubannya 
dengan yang demikian. i 


Keempat: 'ujub dengan keturunan mulia (keturunan bangsawan), 
seperti 'ujubnya orang-orang keturunan Bani Hasyim (keturunan Nabi 
s.a.w.). Sehingga sebahagian mereka menyangka bahwa ia terlepas 
(dari bahaya), disebabkan mulia keturunannya dan kelepasan nenek 
moyangnya. Dan ia diampunkan karenanya. Dan sebahagian mereka 
berkhayal, bahwa semua makhluk Tuhan adalah bekas hamba sahaya 
dan budaknya. 


815 


Pengobatannya, ialah bahwa ia tahu, manakala ia menyalahi 
dengan nenek moyangnya tentang perbuatan dan tingkah laku mereka 
dan ia menyangka bahwa ia dihubungkan dengan mereka, maka se- 
sungguhnya dia itu bodoh. Dan kalau ia mengikuti jejak nenek mo- 
yangnya maka tidak adalah dari tingkah laku (akhlak) mereka itu 
'ujuL. Akan tetapi takut. Menghinakan diri, membesarkan makhluk 
Tuhan, dan mencela diri. Mereka itu menjadi mulia (orang bangsa- 
wan), dengan tha'at, ilmu dan segala perkara yang terpuji. Tidak 
lantaran keturunan. Maka hendaklah ia memperoleh kemuliaan (ke- 
bangsawanan), dengan kemuliaan yang diperoleh mereka itu. Dan 
sungguh telah menyamakan diri dengan mereka, pada keturunan dan 
.menyekutukan dengan mereka, pada kabilah-kabilah (suku-suku bang- 
sa), orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat 
(hari penghabisan). Dan mereka itu di sisi Allah adalah lebih jahat 
dari anjing-anjing dan lebih keji dari babi-babi. Dan karena itulah 
Allah Ta'ala berfirman: 

z 


Ba Pa "£ 1 C. 


AN AAN innaa 1 khalag-naakum min dzakarin wa untsaa). 

Artinya: | | 

”Hai manusia! Sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan”. S. Al-Hujurat, ayat 13. 
Artinya: tiada berlebih kurang pada keturunan kamu, karena 

kehimpunanmu pada satu asal. 


Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan paedah keturunan, lalu 
berfirman (sambungan ayat di atas): 


03, Lp PA SAR PA, o2 (erat ah 


V3 PS , 
(Wa ja-'alnaakum syu-“uuban wa gabaa-ila li-ta- aarafuu). 


Artinya: 
Dan Kami jadikan kamu beberapa bangsa dan suku-suku bangsa, 
supaya kamu mengenal satu sama lain”. 


Kemudian, Allah Ta'ala menerangkan, bahwa kemuliaan itu 
“adalah dengan tagwa, tidak dengan keturunan. Maka Ia berfirman 
(sambungan ayat di atas): 


816 


KR ANGKA 


Pa 
(Inna-akramakum-'indal-laahi-atgaakum). 
Artinya: 


"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan 
Allah, ialah yang lebih bertagwa (memelihara diri dari kejahatan)”. 


Tatkala ditanyakan kepada Rasulullah s.a.w.: ”' Siapakah manu- 
sia yang termulia dan siapakah manusia yang terpintar?” 


Nabi s.a.w. tidak menjawab: ” Orang yang membangsakan diri- 
nya Da keturunanku”, akan tetapi beliau menjawab: 


2 Ke ea . md pra £ 
' para 
Desa Dakun lil-mauti Ha wa an ea 
daadaa). 
Artinya: 


Yang termulia mereka, ialah yang terbanyak ingatan mereka kepada 
mati dan yang tersangat bersiap dari mereka bagi mati” (l). 


Sesungguhnya ayat yang di atas tadi diturunkan, ketika Bilal r.a. 
adzan pada hari pembukaan Makkah (penaklukan Makkah) di atas 
Ka'bah. Lalu Al-Harits bin Hisyam, Suhail bin Amr dan Khalid bin 
As-yad mengatakan: ”Budak hitam ini adzan”. Maka Allah Ta'ala 


berfirman: | | 
| "2 " ud en OI ah an 0 
Na KS 
Inna gakramakum indal-laahi atgaakum). 


Artinya: 


"Sesungguhnya yang paling mulai di antara kamu dalam pandangan 
Allah, ialah yang lebih bertagwa”' (ayat yang di atas tadi). 


an s.a. W. sedan 
s3 Ng nona — sink o Pi c 
AS e 2- na .. 076032: 2 
#' PP JS vga, » 


(4). Hadits ini dirawikan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. 


817. 


@nnal-laaha gad-adz-haba- ankum-'sibatal-jaahiliyyati-ai kibrahaa- 
skullukum banuu Aadama wa Aadamu min turaab). 


Artinya: 


"Bahwa Allah telah menghilangkan daripada kamu ,, “aibah-al-jahili- 
ah”. Artinya: Kesombongan jahiliyah. ,, Semua kamu itu anak Adam. 
Dan Adam itu dari tanah”. (2). 


Nabi s.a.w. bersabda: ''Hai jama'ah Ouraisy! Manusia tiada 
akan datang dengan amal pada hari kiamat. Dan kamu akan datang 
dengan dunia, yang kamu pikul dunia itu di atas lehermu. Kamu 
mengatakan: '"Hai Muhammad! Hai Muhammad!” Lalu aku menja- 
wab: ”'Beginilah!” Artinya: ” Aku berpaling dari kamu” (3). 


Nabi s.a.w. menerangkan, bahwa jikalau mereka cenderung ke- 
pada dunia, niscaya tiada bermanfaat bagi mereka keturunan Ourasy. 


Tatkala turun firman Allah Ta'ala: 
ALA JA Oo PN 
AE Das PART EA xl 
(Wa-andzir- “asyiiratakal-agrabiin). 
Artinya: 
Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang amat terdekat!” 
| S. Asy-Syu'ara', ayat 214. 


Maka Nabi s.a.w. memanggil mereka se puak sesudah se puak (se 
uga sesudah se kaum). sa beliau bersabda: | 


x20 3 0.2? NP ah 2? Pa Age 
KA MIA Ea KAPUK AU 
&. 4 0 1. ea. v “ 
£ AA “ Pt A Aa — 
0, 2 an 7 


aa s 
NA bintu Bt: yaa. San bintz Abdul- 
muth-thalibi-ammatu Rasuulil-laahi shalial-isahu-alaihi wa sallama'- 
malas li-anfusikumaa, fa-innii laa-ughnii-' ankumaa minal-laahi 
syaiaa). | 
2). Hadits ini dirawikan Abu Dawud dan At- Tirmidzi dari Abu Hurairah, hadits 


gharib. 
(3). Hadits ini dirawikan Ath- Thabrani dari Imram bin Hushain, sanadnya dia'if. 


818 


Artinya: | | 

"Hai Fatimah binti Muhammad! Hai Safiah binti Abdul-muttalib- 
'ammah (saudara perempuan bapak) Rasulullah s.a.w.! Bekerjalah 
untuk dirimu! Sesungguhnya aku tidak dapat menolong sesuatu dari 

Allah bagi kamu berdua” U). | 


Orang yang mengetahui semua hal ini dan tahu bahwa kemulia- 
annya itu sekedar tagwanya dan adalah dari kebiasaan nenek-moyang- 
nya merendahkan diri, niscaya ia mengikuti mereka pada tagwa dan 
merendahkan diri itu. Jikalau tidak, maka dia itu menusuk keturunan 
dirinya dengan lisan keadaannya, manakala ia membangsakan dirinya 
kepada mereka. Dan ia tidak menyerupai mereka pada merendahkan 
diri (tawadlu"), tagwa, takut dan kasih sayang. 


Kalau anda mengatakan, bahwa Nabi s.a.w. mengatakan, 
sesudah sabdanya tadi kepada Fatimah dan Safiah: '' Sesungguhnya 
aku tidak dapat menolong sesuatu dari Allah bagi kamu berdua, 
kecuali kamu mempunyai rahim (keturunan kekeluargaan), yang akan 
aku sambung dengan sambungannya” (2). Dan Nabi s.a.w. bersabda: 
?Adakah diharap oleh kabilah (suku) Sulaim akan syafa'atku dan 
tidak diharapkan oleh anak cucu Abdul-muttalib?” (3). Maka yang 
demikian itu menunjukkan, bahwa Nabi s.a.w. akan mengkhususkan 
kepada keluarganya dengan shafa'at. 


Maka ketahuilah kiranya, bahwa setiap muslim itu menunggu 
syafa'at Rasulullah s.a.w. Dan orang yang menjadi keturunan Nabi 
s.a.w. juga pantas mengharap syafa'at itu. Akan tetapi dengan syarat, 
bahwa ia bertagwa (menjaga diri) daripada dimarahi oleh Allah. 
Jikalau ia dimarahi Allah, maka Ia tidak mengizinkan bagi seseorang 
memperoleh syafa'atnya. Karena dosa itu terbagi kepada yang meng- 
haruskan kutukan. Maka tidak diizinkan memberi syafa'at kepadan 
Dan kepada dosa yang dima'afkan, dengan sebab syafa'at—seperti 
dosa pada raja-raja dunia. Maka setiap orang yang mempunyai 
kedudukan di sisi raja itu, ia tidak sanggup pada memberi syafa'at 
(pertolongan) mengenai hal, yang sangat dimarahi raja. 


Maka di antara dosa, ada yang tidak dapat dilepaskan oleh 
syafa'at. Dan dari hal itu DUnar akang oleh Allah dengan Had Ia 


kn nan : SEA AANG 5 AI, 


(1). Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dariiabuitiuraran. 
(2). Hadits ini dirawikan Muslim dari Abu Hurairah. 
(3). Hadits ini dirawikan Ath-Thabrani dari Abdullah bin Ja'far. 





819 


(Wa laa yasy-fa- uuna ilaa-limanir-tadiaa). 
Artinya: 


“Dan mereka tidak dapat memberikan saja: at Gasa melainkan 
kepada siapa yang direlai Tuhan” — S. Al-Anbiya, ayat 28. 


Dan dengan della 
Ta 3. Pa Lan “ 
00. oh al 'x IE ma YM. 
Pi Pn KJA 1 aa 
(Man dzalladzii yasy-fa- u'indahu-illaa-bi-idz-nih). 
Artinya: 


N 


"Siapakah yang dapat menolong (memberi syafa at) di sisi Tuhan, 
selain dengan izinNya”. S. Al-Bagarah, ayat 255. 


Dan Tn sn 


IL £ » Li 
Ke. — S0 AH j ss ane ag as 
(Wa Jaa tanfa-usy-syafaa- 'atu-'indahu, illaa liman adzina lah). 


Artinya: 


”Tjadalah berguna pertolongan (syafa'at) di sisi Tuhan, melainkan 
untuk orang yang telah diizinkanNya”. S. Saba', ayat 23. 


Dan dengan ian 
P 


2, ae OI“ 
LA pad Hee H4 Ea A MEN ap 


(Fa-maa tanfa-'uhum syafaa-'atusy-syaafi-'iin). 


Artinya: | 

Karena itu, tiada berguna kepada mereka pertolongan (syafa'at) 
orang-orang yang memberi pertolongan”.  S. Al-Mudatstsir, ayat 48. 
z 


Apabila dosa itu terbagi kepada: yang dapat diberikan syafa'at 
dan kepada yang tidak dapat diberikan syafa'at, niscaya - sudah pasti 
- haruslaH takut dan kasih-sayang. Dan kalau ada setiap dosa diterima 
syafa'at, niscaya Nabi s.a.w. tidak menyuruh orang-orang Ouraisy itu 
dengan ta'at. Dan tentu Rasulullah s.a.w. tidak melarang Fatimah r.a. 
dari perbuatan: maksiat. Dan tentu ia mengizinkan Fatimah untuk 
mengikuti nafsu-syahwat, supaya sempurna kesenangannya di dunia. 


820 


Kemudian, ia akan memberikan syafa'at (pertolongan) kepada Fati- 
mah di akhirat. Supaya sempurna kesenangannya di akhirat. Maka 
keterjerumusan dalam dosa dan meninggalkan tagwa, karena berpe- 
gang atas harapan syafa'at itu, menyerupai dengan keterjerumusan 
orang sakit pada nafsu-syahwatnya. Karena berpegang kepada tabib 
(dokter) pandai, yang dekat, yang penuh kasih sayang, dari bapak 
atau saudara atau lainnya. Dan itu kebodohan. Karena usaha tabib, 
kemauan dan kepintarannya itu, bermanfa'at pada menghilangkan 
sebahagian penyakit. Tidak pada semuanya. Maka tidak boleh me- 
ninggalkan penjagaan diri secara mutlak, karena berpegang kepada 
semata-mata ketabiban. Akan tetapi, tabib itu mempunyai bekas 
(pengaruh) secara keseluruhan, tetapi pada penyakit-penyakit yang 
ringan dan ketika dikerasi kesederhanaan sifat dari yang sakit itu. 


Maka begitulah sayogianya, bahwa dipahami kesungguhan para 
pemberi syafa'at (pertolongan) dari nabi-nabi dan orang-orang shalih, 
bagi kaum kerabat dan orang-orang yang bukan kaum kerabat. Maka 
seperti yang demikian itu secara pasti. Dan yang demikian, tiada akan 
menghilangkan takut dan hati-hati menjaga diri. Dan bagaimana ia 
menghilangkannya, padahal makhluk yang terbaik sesudah Rasulullah 
s.a.w. itu adalah para shahabatnya. Dan mereka itu bercita-cita kira- 
nya mereka adalah binatang ternak, dari takutnya akan akhirat, serta 
sempurnanya tagwa mereka, bagusnya amal dan bersihnya hati mere- 
ka. Dan apa yang didengar dari janji Rasulullah s.a.w. kepada 
mereka dengar sorga khususnya dan kepada kaum muslimin lainnya 
dengan syafa'at umumnya dan mereka tidak menyerah kepada janji 
itu dan tidak berpisah takut dan khusyu' dari hati mereka. Maka 
bagaimanakah orang yang tidak mempunyai persahabatan dan keda- 
huluan seperti mereka dengan Nabi s.a.w., merasa 'ujub dengan diri- 
nya dan berpegang kepada syafa'at Nabi s.a.w.? 


Kelima: "ujub dengan keturunan sultan-sultan (penguasa-pengua- 
sa) yang zalim dan pembantu-pembantu mereka, tanpa keturunan 
agama dan ilmu. Dan ini adalah paling bodoh. 


Pengobatannya, ialah, bahwa: ia merenungkan pada kehinaan 
penguasa-penguasa itu dan apa yang terjadi bagi mereka, dari keza- 
liman atas hamba-hamba Aliah dan kerusakan pada agama Allah. 
Dan mereka itu terkutuk di sisi Allah Ta'ala. Kalau ia melihat kepada 
bentuk mereka dalam api neraka, kebusukan dan. kejijikan mereka, 
niscaya ia mencegah diri dari mereka. Dan melepaskan diri dari men- 
jadi keturunan mereka. Dan ia menentang orang yang membangsakan 
dirinya keturunan mereka. Karena merasa jijik dan hinanya mereka. 


821 


Dan jikalau tersingkaplah baginya kehinaan mereka di hari kiamat 
dan bergantungan lawan-lawan mereka yang menuntut haknya dan 
para malaikat yang mengambil pundak mereka, yang menghela atas 
muka mereka ke neraka jahannam, lantaran kezaliman mereka kepada 
hamba-hamba Allah, niscaya ia bermohon kepada Allah akan kelepas- 
an diri dari mereka. Dan berketurunannya kepada anjing dan babi 
lebih disukainya daripada berketurunan kepada mereka. Maka berhak- 
lah anak-anak orang zalim - jika mereka dipelihara oleh Allah daripa- 
da kezaliman mereka - bahwa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas 
keselamatan agama mereka. Dan meminta ampun dosa bapak-bapak- 
nya. Jikalau mereka itu orang muslim. Maka “ujub dengan Pena unan 
mereka itu, adalah kebodohan semata-mata. 


Keenam: “ujub dengan banyaknya bilangan anak, pelayan, bu- 
dak, keluarga, kerabat, pembantu dan pengikut, sebagaimana dikata- 
kan oleh kan T.. 

(3 “9 n ?. 1 7 oL 
IG 
(Nahnu ak-tsaru Bah wa aulaadaa). 
Artinya: 
? Kami lebih banyak (dari kamu) mempunyai harta dan anak”. 
S. Saba, ayat 35. 


Dan sebagaimana orang-orang mu'min mengatakan pada hari 
perang Hunaian: ''Kami tiada akan terkalahkan hari ini dari karena 
sedikit”. | 

Pengobatannya, ialah: apa yang telah kami sebutkan tentang 
sombong. Yaitu: bahwa ia merenungkan (bertafakkur) tentang kele- 
mahannya dan kelemahan mereka. Dan semua mereka itu hamba yang 
lemah, tiada memiliki bagi dirinya, malarat dan manfa'at. Dan: 


An o #£. .G Ca ba v AA ap Dat 
— Hala by BEAN X3 an 
TA min fi-atin Alia ghalabat Tara katsiiratan bi-idz-nillaah). 
Artinya: 


Berapa banyaknya pasukan kecil dapat mengalahkan pasukan yang 
besar dengan izin Allah” (). 


(1). Sesuai dengan yang tersebut pada ayat 249, S. Al-Bagarah. 


822 


Kemudian, bagaimana ia merasa 'ujub dengan mereka. Dan 
sesungguhnya mereka itu akan bercerai dengan dia, apabila ia sudah 
mati. Maka ia dikuburkan dalam kuburannya, hina terhina seorang 
diri. Tiada ditemani oleh keluarga, anak, kerabat, teman dan kawan. 
Mereka menyerahkannya kepada kehancuran, ular, kala dan ulat. Dan 
mereka tiada mengambil manfaat sesuatupun daripadanya. Sedang itu, 
pada waktu yang sangat diperlukannya kepada mereka. 


Dan begitu pula, mereka itu lari daripadanya pada hari kiamat. 
os. “ CL neha GA esa 


Aa, KEL AG NG KA Ga 


- y LAN 


(Yauma yafirrul-mar-u min akhiihi, wa ummihi wa abiihi, wa shaahi- 
batihi wa baniihi, likullimri-in minhum yauma-idzin sya'-nun yughniih). 


Artinya: 


Di hari seorang manusia lari dari saudaranya. Dan dari ibu dan 
bapanya. Dan dari isteri dan anak-anaknya. Setiap orang di hari itu 
mempunyai urusan yang mengganggunya (dari urusan orang lain)” 


(2). 


Maka manakah kebajikan pada orang yang berpisah dengan: 
engkau pada keadaan yang sangat sulit bagi engkau dan ia lari dari 
engkau? Bagaimana engkau ber'ujub dengan dia? Dan ia tidak men- 
datangkan manfa'at bagi engkau dalam kubur, di hari kiamat dan di 
'atas titian, selain amal engkau dan kurnia Allah Ta'ala. Maka bagai- 
mana engkau berpegang kepada orang yang tidak mendatangkan man- 
fa'at dan malarat, mati dan hidup engkau? | 

Ketujuh: 'Ujub dengan harta, sebagaimana difirmankan oleh: 
(Allah Ta'ala, menerangkan dari hal orang yang mempunyai dua ke- 


bun, Ke ia mengatakan Pena temannya: 


Au IL Rn 
PEN IG Dn KE 
(Ana-aktsaru minka maalan wa-a-'azzu nafaraa). 


Artinya: 
”Hartaku lebih banyak dari harta engkau dan bengiklika DIN Pa: 
nyak dari pengikut engkau” (3). 


(2). Sesuai dengan yang tersebut pada ayat 34 — 35 — 36 — 37 dari s. Abasa. 
(3). Sesuai dengan yang tersebut pada ayat 34, S. Al-Kahf. 


823 


? Rasulullah s.a.w. melihat seorang laki-laki kaya, yang duduk di 
sampingnya seorang miskin. Lalu si kaya itu menjauhkan diri dari 
orang miskin tersebut dan mengumpulkan kain-kainnya. Maka Nabi 
s.a.w. bersabda: 


ud 
AN ag LAI €“$£ 


REA GaR SA 


Artinya: 
"Adakah engkau takut men ular kepada seba kemiskinannya” (9). 


Yang demikian itu, adalah karena 'ujub dengan kekayaannya. 
Dan pengobatannya, ialah: bahwa ia merenungkan tentang bahaya 
harta, banyak hak orang padanya dan besar tipuannya. Dan meman- 
dang kepada kelebihan orang-orang miskin dan dahulunya mereka ke 
sorga pada hari kiamat. Dan bahwa harta itu datang dan pergi dan 
tak ada asal baginya. Dan bahwa pada orang Yahudi ada orang yang 
bertambah padanya harta. Dan memperhatikan kepada sabda Nabi 
s.a.w.: "Dimana seorang laki-laki yang menyombong pada pakaian- 
nya, yang telah mendatangkan 'ujub bagi dirinya, lalu Allah Ta'ala 
menyuruh bumi untuk mengambilkannya. Maka ia tenggelam dalam 
bumi, sampai hari kiamat”. (S). 


Nabi s.a.w. mengisyaratkan dengan sabdanya itu, kepada siksa- 
an 'ujubnya orang itu, dengan harta dan dirinya. 


Abu Dzar r.a. mengatakan: Aku berada bersama Rasulullah 
s.a.w. Lalu beliau masuk mesjid, seraya bersabda kepadaku: ”'Hai 
Abu Dzar! Angkatlah kepalamu!” Lalu aku mengangkatkan kepala- - 
ku. Tiba-tiba terlihat seorang laki-laki dengan pakaian bagus. Kemudi- 
an, beliau bersabda: ”'Angkatlah kepalamu!” Lalu aku mengangkat- 
kan kepalaku. Tiba-tiba terlihat seorang laki-laki dengan pakaian bu- 
ruk. Maka beliau s.a.w. bersabda kepadaku: ''Hai Abu Dzar! Ini 
pada.sisi Allah lebih baik dari sarung bumi, seperti ini” (1). 


Semua apa yang telah kami sebutkan pada Kitab Zuhud, Kitab 
Tercelanya Dunia dan Kitab Tercelanya Harta itu menjelaskan kehina- 
an orang-orang kaya dan kemuliaan orang-orang miskin pada sisi Allah 
Ta'ala. Maka bagaimana tergambar dari orang mu' min bahwa ia merasa 
'ujub dengan kekayaannya? Akan retapi, orang mu'min itu tiada 





(4). Hadits ini dirawikan Ahmad tentang zuhud. | 
(5). Hadits ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Aby Hurairah. 
(1). Hadits ini dirawikan Ibnu Hibban dari Abu Dzar.. 


824 


terlepas dari.takut, dari teledornya pada menegakkan hak-hak harta, 
pada mengambilnya dari yang halal dan meletakkannya pada haknya. 
Dan orang yang tiada berbuat demikian, maka kembalinya kepada: 
kehinaan dan kebinasaan. Lalu, PagaIrnang ja merasa 'ujub dengan 
hartanya itu? 


Kedelapan: 'ujub dengan pendapat salah. Allah Tz'ala berfir- 
man: 


ANN Pd "Ta 


AN TA sa DR segan Ta An 


(A faman zuyyina lahu suu-u- 'amalihi, f fa-ra-aahu hasanan). 


Artinya : 
"Adakah orang yang memandang baik perbuatannya yang buruk, lalu 
perbuatan buruk itu dianggapnya baik?” S. Fathir, ayat 8. 


Allah Ta'ala berfirman: 
03 CO US Re” ? 3“ 
MA ED IL Td Ja P9 


(Wa hum yahsabuuna-annahum yuhsinuuna shun-'aa). 


Artinya: 
?Dan mereka itu mengira, bahwa mereka melakukan usaha-usaha 
yang baik”. S. Al-Kahf, ayat 104. 


Rasulullah s. a.w. menerangkan, bahwa yang OemiMak, itu akan 
banyak terjadi pada akhir ummat ini 2). 


Dengan demikian, telah binasa ummat-ummat yang lalu, karena 
bercerai-berai kepada golongan-golongan. Maka setiap orang itu, 
'ujub dengan pendapatnya. Dan setiap golongan, bergembira dengan 
apa yang ada pada mereka. Dan semua ahli bid'ah dan sesat, ber- 
kekalan atas yang demikian, karena 'ujubnya dengan pendapatnya. 
Dan 'ujub dengan bid'ah itu, ialah: memandang baik apa Yah di- 
bawa oleh hawa nafsu dan keinginan, serta menyangka itulah yang 
benar. 


Pengobatan 'ujub ini lebih sukar dari pengobatan jalang. Ka- 
rena orang yang mempunyai pendapat salah itu bodoh dengan kesa- 
lahannya. Dan iikalau diketahuinya, niscaya ditinggalkannya. . Dan 
tidak diobati penyakit yang tidak diketahui. Dan kebodohan itu pe- 


Ba 5 
(2). Hadis ini yairu hadis Abi Tsa'labah yang telah diterangkan dahulu. Dan juga 
pada Abi Dawud dan At-Tirmidzi. 


825, 


nyakit yang tidak diketahui. Maka sukar sekali mengobatinya. Karena 
orang arif bijaksana itu sanggup menerangkan kepada orang bodoh 
akan kebodohannya dan menghilangkan-kebodohan itu daripadanya. 
Kecuali apabila orang itu 'ujub dengan pendapat dan kebodohannya. 
Maka ia tidak akan mendengar orang arit bijaksana tadi dan akan di 
curigainya. Allah Ta'ala telah menguasakan kepadanya bencana yang 
akan membinasakannya. Dan ia menyangka bencana itu nikmat. Ma- 
ka bagaimana mungkin mengobatinya? Dan bagaimana ia mencari 
kelarian (melepaskan diri) dari apa yang menjadi kebahagiaan me- 
nurut keyakinannya ? 


Sesungguhnya pengobatannya secara keseluruhan, ialah : bahwa 
ja curiga selalu kepada pendapatnya sendiri. Ia tidak tertipu dengan 
pendapatnya itu, selain apabila disaksikan dengan yang meyakinkan : 
dari Kitab atau Sunnah atau dalil akal yang benar, yang mengum- 
pulkan syarat-syarat dalil. Dan manusia tidak mengetahui dalil-dalil 
syara” dan akal, syarat-syarat dan tempat-tempat tersembunyi kesa- 
lahan padanya, selain dengan kepintaran sempurna, akal tembus. 
kesungguhan, kekekalan mencari, selalu memibiasakan membaca Kitab 
dan Sunnah, duduk-duduk dengan ahli ilmu sepanjang umur dan 
mempelajari berbagai ilmu. Dan serta yang demikianpun, tiada aman 
dari kesalahan pada sebahagian urusan. Dan yang betul bagi orang 
yang tidak menyelesaikan untuk menghabiskan umurnya pada mencari 
ilmu, ialah: bahwa ja tiada terjun pada mazhab-mazhab, tidak mema- 
sangkan telinga dan tidak mendengarnya. Akan tetapi ia berkeyakin- 
an, bahwa Allah Ta'ala itu Esa, tiada sekutu bagiNya. Dan bahwa: 
tiada suatupun yang sepertiNya. Dia maha mendengar dan maha 
melihat. Dan bahwa RasulNya benar tentang apa yang dikhabarkannya. 
o Ia mengikuti Sunnah salaf (jalan yang ditempuh oleh orang-orang 
terdahulu). la beriman dengan cara keseluruhan apa yang dibawa oleh 
Kitab dan sunnah, tanpa pembahasan, pengorekan dan pertanyaan dari 
penguraiannya. Akan tetapi, ia mengatakan: kami beriman dan kami 
membenarkan. la menyibukkan diri dengan tagwa, menjauhkan 
perbuatan maksiai, mengerjakan ta'at, kasih sayang kepada kaum 
muslimin dan amal-amal yang lain. ka | 


Kalau ja terjun ke dalam mazhab-mazhab, bid'ah-bid'ah dan 
fanatik pada agidah, niscaya ia binasa, dari segi yang tidak disadarinya. 
Dan inilah hak setiap orang yang bercita-cita menghabiskan umurnya 
dengan sesuatu, selain ilmu. 


Adapun orang yang bercita-cita kepada semata-mata ilmu, maka 
pertama-tama yang penting baginya, ialah: mengenal dalil dan syarat 


826 


syaratnya. Dan yang demikian itu, adalah sebahagian dari yang pan- 
janglah urusan padanya. 


Dan sampai kepada keyakinan dan mengetahui pada kebanyakan 
yang dicari, adalah sukar, yang tidak disanggupi, selain oleh orang-. 
orang kuat, yang memperoleh kekuatan dengan Nur Allah Ta'ala. 
Dan itu sukar sekali adanya. Maka kita bermohon kepada Ailah 
Ta'ala akan terpelihara dari kesesatan. Dan kita berlindung dengan 
Dia dari ketipuan dengan khayalan-khayalan orang-orang bodoh. 


Tamatlah sudah Kitab Tercelanya Sombong dan 'Ujub. Segala 
pujian bagi Allah Tuhan YME.Mencukupilah bagi kita Allah dan - 
sebaik-baik yang kita menyerahkan diri. Tiada daya dan upaya, selain 
dengan Allah Yang Mahatinggi dan Maha Agung. Dan rahmat: Allah 
kepada penghulu kita Muhammad, kepada kaum keluarga dan para 
shahabatnya serta selamat sejahtera. 


Selesai Terjemahan jilid V ini pada pukul 5.07 subuh hari 
Selasa Kliwon 13 Shafar 1395H — 25 Pebruari 1975M. di 
rumah Jl. Gunung Sawo Barat No. 16 Semarang, dengan 
taufig dan'inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amiin. | 


. B7 


KITAB TERCELANYA TERPERDAYA 


Yaitu: Kitab Kesepuluh dari Rubu' Yang Membinasakan 
dari KITAB IHYA' 'ULUMIDDIN. 


TIA NA e 


Segala pujian bagi Allah, yang di tanganNYA gudang segala urusan. De- 
ngan gudrahNYA kunci segala kebajikan dan kejahatan. Yang mengelu- 
arkan para waliNYA dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang. 
Dan yang mendatangkan musuh-musuhNYA ke lembah terperdaya. 
Salawat kepada Muhammad yang mengeluarkan khalayak ramai (manusia : 
banyak) dari kegelapan keraguan. Dan kepada keluarga dan para shaha- 
batnya, yang mereka tidak terperdaya oleh kehidupan duniawi. Dan tidak 
terperdaya terhadap Allah oleh yang memperdayakan. Salawat yang ber- 
iring-iringan sepanjang masa dan berlalunya jam dan bulan. 

Adapun kemudian, maka kunci bahagia itu kejagaan diri dan kecerdikan. 
Dan sumber celaka itu terperdaya dan lalai. Maka tiada nikmat bagi Allah 
kepada hambaNYA yang lebih besar dari iman dan ma'rifah. Dan tiada 
jalan kepadanya, selain dengan terbuka dada dengan nur mata hati (nur 
bashirah). Dan tiada bencana yang lebih besar dari kufur dan maksiat. 
Dan tiada yang mengajak kepada kufur dan maksiat tadi, selain buta hati 
dengan kegelapan bodoh. Maka orang-orang pintar dan orang-orang yang 
bermata hati, adalah hati mereka itu ,,seperti: sebuah lobang tak tembus, 
yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu bagai bin- 
tang (yang berkilauan) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak 
dari kayu yang banyak berkahnya, yaitu: pohon zaitun, yang tumbuh tidak 
di sebelah timur dan tidak di sebelah barat. Hampir minyaknya meman- 
carkan cahaya (sendirinya), walaupun tidak disinggung api. Cahaya berla- 
pis cahaya” (1). Tn 
Orang-orang yang terperdaya, hati mereka itu adalah "sebagai kegelapan 
di laut yang dalam, dipukul gelombang demi gelombang, di atasnya awan 
(gelap) dan kegelapan itu tindih bertindih. Apabila dikeluarkannya tangan- 
nya, hampir tidak kelihatan. Siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, 
tidaklah akan mendapat cahaya (terang)” (2). 

Maka orang-orang yang pintar, ialah mereka yang dikehendaki oleh Allah 





(1). Yang kami tandai dengan koma dua itu, sesuai dengan S. An-Nur, ayat 35. 
(2). Yang kami tandai dengan koma dua itu, sesuai dengan S. An-Nur, ayat 40. 


828: 


memberi mereka petunjuk. Maka Allah melapangkan dada mereka bagi - 
Agama Islam dan petunjuk. Dan orang-orang yang terperdaya, ialah me- 
reka yang dikehendaki oleh Allah menyesatkan mereka. Lalu dijadikan- 
NYA dada mereka sempit lagi sesak, seakan-akan naik dalam langit. Dan 
orang yang terperdaya, ialah orang yang tidak terbuka mata hatinya, su- 
paya ia dengan petunjuk dirinya itu terjamin. Dan ia tetap dalam kebu- 
taan. Lalu mengambil hawa-nafsu menjadi panglima dan setan menjadi 
penunjuk. Siapa yang buta di dunia ini, maka dia di akhirat itu buta dan 
lebih lagi sesat jalannya. 

Apabila diketahui, bahwa terperdaya itu induk ke-tidak beruntung-an dan 
sumber kebinasaan, maka tidak boleh tidak daripada penguraian jalan 
masuk dan lalunya serta penguraian apa yang banyak terjadi ke-terperda- 
ya-an padanya. Supaya murid (orarig yang menuntut ilmu) itu dapat men- 
jaga diri sesudah mengetahuinya. Lalu memelihara dirinya. 

Yang memperoleh taufig dari hamba-hamba Allah, ialah orang yang me- 
ngenal tempat masuk bahaya dan kerusakan. Lalu ia mengambil daripa- 
danya penjagaan dirinya. Dan ia membina urusannya dengan memikirkan 
akibat dan dengan mata hati. Dan kami akan menguraikan jenis-jenis 
tempat lalunya terperdaya dan jenis orang-orang yang terperdaya dari 
hakim-hakim (gadli-gadli), ulama-ulama dan orang-orang shalih, yang ter- 
perdaya dengan pokok-pokok urusan, yang bagus zahiriahnya, yang keji 
batiniahnya. Dan akan kami tunjukkan kepada cara ke-terperdaya-an me- 
reka dengan hal-hal itu dan kelalaian mereka daripadanya. Bahwa yang 
demikian itu, walau pun lebih banyak daripada dapat dihinggakan, akan 
tetapi mungkin berjaga-jaga di atas contoh-contoh yang tidak perlu dihing- 
gakan. Dan golongan orang-orang yang terperdaya itu banyak. Akan te- 
tapi mereka dikumpulkan oleh empat jenis: 

Jenis Pertama: dari ulama-ulama. 

Jenis Kedua : dari orang-orang abid (yang rajin beribadah kepada Atat) 
Jenis Ketiga : dari orang-orang sufi. 

Jenis Keempat: dari orang-orang yang mempunyai harta. 

Yang terperdaya dari masing-masing jenis tadi banyak golongannya. Dan 
segi ke-terperdaya-an mereka itu bermacam-macam. | 
Sebahagian mereka, ialah: orang yang melihat perbuatan mungkar itu 
baik, seperti orang yang membuat masjid dan menghiasinya dari harta 
haram, Sebahagian mereka, ialah: orang yang tidak membedakan antara 
apa yang diperbuatnya bagi dirinya sendiri dan apa yang diperbuatnya 
karena Allah Ta'ala. Seperti: orang yang memberi pengajaran, yang mak- 
.sudnya supaya dia diterima dan memperoleh kemegahan. Sebahagian me- 
reka, ialah: orang yang meninggalkan yang lebih penting dan mengerjakan 
“yang tidak penting. Sebahagian mereka, ialah: orang yang meninggalkan 
.yang wajib dan mengerjakan yang sunat. Dan sebahagian mereka, ialah: 
“Orang yang meninggalkan isi dan mengerjakan kulit. Seperti: orang yang 


829 


cita-citanya dalam shalat itu terbatas kepada membetulkan makhraj (bu- 
nyi) huruf. Dan yang lain-lain dari yang tersebut tadi, dari tempat-tempat 
masuk yang tidak terang, selain dengan penguraian golongan-golongan 
dan penyajian contoh-contoh. 

Marilah pertama-pertama kami. mulai dengan menyebutkan terperdayanya 
ulama-ulama. Akan tetapi sesudah penjelasan tercelanya terperdaya dan 
penjelasan hakikat dan batasnya. 


PENJELASAN: tercelanya terperdaya, hakikat dan contoh-contohnya. 


Ketahuilah, bahwa firman wa Ta'ala: 


III EN UH 


(Fa laa Meta ana ak wa Jaa yaghur-ran-nakum 
bil-laahil-gharuuru). 

Axtinya: "Maka janganlah kamu terperdaya oleh kehidupan duniawi dan 
janganlah kamu terperdaya terhadap Allah oleh pendaya”. S. Lugman, 
ayat 33. 

5 firman Allah Ta'ala: 


BAIK pa Ea Uoba rodogonr LL PN TK 
3 TON AS 2 
Geng 5) - Jaa SES jera Ae 


(Wa laakin-nakum fatan:tum anfusa-kum wa tarab-bash-tum kabaptaN 

wa ghar-ratkumul-amaa-niy-yu hattaa jaa-a-amrul-laa-hi wa ghar-rakum 
bil-laahil-gharuuru). 

Artinya: "Akan tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menanti- 
nanti (kehancuran kami) dan ragu-ragu (terhadap janji Tuhan) dan kamu 
terperdaya oleh angan-angan kosong, sehingga datang perintah Allah dan 
kamu telah terperdaya terhadap Allah oleh pendaya”. S. Al-Hadid, ayat 
14. 

itu mencukupi pada menjelaskan tercelanya terperdaya. 

Rasulu'llah s.a.w. bersabda: "Baiklah kiranya tidur orang-orang pintar 
dan berbuka (tidak berpuasa) mereka. Bagaimana mereka lupa kepada 
tidak tidurnya orang-orang dungu dan kesungguhan mereka. Sesungguh- 
nya seberat biji sawi dari orang yang mempunyai tagwa dan yakin itu 


830. 


lebih utarna dari penuhnya bumi Tenan orang-orang yang terperdaya” 
(&). 


Nabi s.a.w. bersabda: 


2 z0 aa aa 0 LL 3 9 NG Ju “ 
IN EU NA rara 
7 dya Lema ndk ai 
(Al-kayyisu man daana nafsahuu wa 'amila limaa ba'dal-mauti. Wal- 
ahmagu man atba'a nafsahau hawaahaa wa tamannaa 'alal-laahi). 
Artinya: "Orang pintar itu, ialah yang mengagamakan dirinya dan berbuat 
untuk sesudah mati. Dan orang dungu itu, ialah orang yang mengikutkan 
dirinya dengan hawa-nafsunya dan berangan-angan atas Allah”. (2). 
Semua yang tersebut pada hadits tentang kelebihan ilmu dan tercelanya 
'kebodohan itu menunjukkan kepada tercelanya terperdaya. Karena ter- 
perdaya itu ibarat dari sebahagian macam-macam kebodohan. Karena ke- 
bodohan itu, ialah meyakini sesuatu dan memandangnya di balik yang 
sebenarnya. Dan terperdaya itu kebodohan. Hanya tidaklah setiap kebo- 
dohan itu terperdaya namanya. Akan tetapi, pendaya itu membawa yang 
terperdaya padanya, yang tertentu. Dan yang terperdaya dengan dia itu, 
jalah yang diperdayakannya. 
Manakala adalah yang tidak diketahui lagi diyakini itu, sesuatu yang ber- 
sesuaian dengan hawa-nafsu dan sebab yang mengharuskan bagi kebodoh- 
an itu kesangsian dan khayalan yang tidak benar, yang disangka bahwa itu 
dalil dan sebenarnya itu bukan dalil, niscaya kebodohan yang terjadi de- 
ngan yang demikian itu, dinamakan terperdaya. Maka terperdaya itu, 
ialah: ketetapan diri kepada yang bersesuaian dengan hawa nafsu. Dan 
cenderung tabiat kepadanya dari kesangsian dan tipuan setan. 
Orang yang meyakini bahwa dia di atas kebajikan, maka adakalanya pada 
masa dekat (di dunia) atau pada masa nanti (di akhirat), dari kesangsian 
yang tidak benar, maka orang itu terperdaya. Dan kebanyakan manusia 
menyangka dirinya itu baik. Padahal mereka bersalah padanya. Jadi, ke- 
banyakan manusia itu terperdaya, walau pun jenis ke-terperdaya-an me- 
reka berbeda dan tingkat mereka berlainan. Sehingga adalah terperdaya- 
nya sebahagian mereka itu lebih terang dan lebih keras dari yang seba- 
hagian. Dan yang lebih terang dan yang lebih keras, ialah terperdayanya 
orang-orang kafir, terperdayanya orang-orang maksiat dan orang-orang 
fasig. Maka akan kami kemukakan bagi keduanya itu contoh-contoh ha- 
kikatnya terperdaya: 





(1) Hadits ini dirawikan Ibnu Abid-Dun-Ya dari Abid-Darda'. 
(2) Hadits ini dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Syaddad bin Aus. 


831 


“Contoh Pertama: terperdayanya orang-orang kafir. Maka di antara mere- 
ka, ialah yang terperdaya oleh kehidupan duniawi. Dan di antara me 
“ialah orang diperdayakan terhadap Allah oleh pendaya. 
Mereka yang terperdaya oleh kehidupan duniawi, ialah mereka yang. me- 
ngatakan, yang tunai itu lebih baik dari yang ditangguhkan. Dunia itu tu- 
-nai,(sekarang) dan akhirat itu yang ditangguhkan. (nanti). Jadi, dunia itu 
lebih baik. Maka tidak boleh tidak mengutamakannya. Dan mereka me- 
.ngatakan: yakin itu lebih baik dari ragu. Kelazatan dunia itu yakin dan 
kelazatan akhirat itu ragu. “Maka tidaklah kita meninggalkan yakin dengan 
mengambil ragu. 
Inilah kiasan-kiasan yang merusak, yang menyerupai kiasan Iblis, dimana 
ja mengatakan: "Aku lebih baik daripadanya (daripada Adam). Engkau 
jadikan aku dari api dan Engkau jadikan Adam dari tanah”. (1). 
Ta mereka itulah pesen dengan firman Allah Ta'ala: 
IL 
LAWANG, AANG DSA | 
oa, 0 
MN oya). yan) PEN YAAA ya un” 
(Ulaa-ika-ladzii-nasy-tara-ul-hayaa-tad-dun-ya bil-aakhira-ti fa Ba ba | 
fafu-'amhu-mul-'adzaa-bu wa laa hum yun-sharuuna). s 
Artinya: "Itulah orang-orang yang mengambil kehidupan dunia Saba 
| ganti akhirat. Sebab itu tiada diringankan siksaan mereka dan mereka 
tidak ditolong”. S. Al-Bagarah, ayat 86. 
. Pengobatan keterperdayaan ini, adakalanya dengan Pena iman uda | 
— adakalanya dengan dalil. Adapun pembenaran dengan semata-mata iman, 
yaitu: bahwa ia membenarkan Allah Ta'ala pada firmanNYA: | 


“7 “22 


(VP )- HL Pa aog AT) na 


(Maa? inda-kum yanfadu wa Nana baa-gin). 

Artinya: ”Apa yang di sisi kamu itu akan hilang, akan tetapi apa yang di 
sisi Allah itulah yang kekal”..S. An-Nahi, ayat 96. 

Dan pada firmanNYA 'Azza wa Jalla: 


Dem). KENA 
(Wa maa-'in-dal-laahi khairun). 


Artinya: "Dan apa yang di sisi Allah itu. laa baik”: S. A-Oashash, ayat 
60. 


(1) Sesuai dengan yang tersebut dalam Al-Ouran pada S. Al-A'raf, ayat 12. . 


SER men 


Dan firmanNYA: 


NA Un i “ TPA IP ... 
(Wal-aakhi-ratu khairun wa ab-gaa). 
Artinya: "Dan hari kemudian itu lebih baik dan lebih kekal”. S. Al-A'la, 
ayat 17. 
Dan firmanNYA: 


CNN an) NE 2d 


(Wa mal-hayaa-tud-dun-ya illaa mataa-'ul-ghuruuri). 

Artinya: "Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan tipuan belaka”. 
S. Ali 'Imran, ayat 185. 

Dan firmanNYA: 


(AD la aa). (Gn 2 MK EK 


(Fa laa-taghur-ranna-kumul-hayaa:tud-dun-ya). 

Artinya: "Maka janganlah kamu terperdaya oleh kehidupan dunia”. S. 
Lugman, ayat 33. 

Rasulu'llah s.a.w. telah menceriterakan kepada beberapa golongan dari 
orang-orang kafir dengan yang demikian itu. Lalu mereka mengikuti Ra- 
sulu'llah s.a.w., membenarkan dan beriman kepadanya. Dan mereka tidak 
meminta dalil (keterangan) padanya (1). 

Di antara mereka ada yang mengatakan: "Aku bersumpah dengan engkau 
pada Allah. Apakah Allah mengutus engkau sebagai rasul?”. 

Nabi s.a.w. lalu menjawab: ”Ya?”. 

Maka orang itu lalu membenarkan (2). 

Inilah iman orang awam (orang kebanyakan). Dan ia keluar dari keter- 
perdayaan. Dan ini ditempatkan pada kedudukan pembenaran anak kecil 
akan bapaknya, mengenai pergi ke sekolah itu lebih baik daripada pergi 
ke tempat permainan. Sedang anak kecil itu tidak tahu, segi kebaikannya 
itu. 

Adapun mengetahui dengan penjelasan dan dalil (keterangan) maka, ya- 
itu: bahwa ia tahu segi tidak betulnya kias (perbandingan) ini yang diatur 
dalam hatinya oleh setan. Maka tiap-tiap orang yang terperdaya itu, mem- 
punyai sebab atas keterperdayaannya. Dan sebab itu ialah dalil. Dan tiap- 
tiap dalil, adalah semacam kias yang ada pada diri dan mengwariskan 





(1) Hadits ini dirawikan Ahmad dari Jabir. 
(2) Hadits ini disepakatkan (muttafagun-'alaih) Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. 


833 


ketetapan hati kepadanya, walau pun yang empunyanya itu tidak merasa- 
kannya. Dan tidak mampu menyusunkannya dengan kata-kata ulama. 
Kias yang disusun oleh setan itu, ada dua pokok padanya: 
Salah satu dari dua pokok itu, ialah: bahwa dunia itu tunai (sekarang) dan 
akhirat itu ditangguhkan (nanti). Dan ini benar. | 
Pokok yang satu lagi, ialah: katanya: bahwa yang sekarang itu lebih baik 
dari yang nanti. Dan ini tempat yang mengacaukan. Maka tidaklah per- 
soalan itu seperti yang demikian. Akan tetapi, kalau ada yang sekarang 
itu seperti yang nanti tentang kadar dan maksud, maka itu lebih baik. 
Dan kalau berkurang daripadanya, maka yang nanti itu yang lebih baik. 
Orang kafir yang terperdaya, memberikan pada perniagaannya sedirham, 
untuk diambilnya nanti sepuluh dirham. Dan ia tidak mengatakan: seka- 
rang itu lebih baik dari nanti, maka aku tidak meninggalkan yang seka- 
rang. 
Apabila tabib (dokter) memperingatinya akan buah-buahan dan makanan- 
makanan enak, niscaya akan ditinggalkannya yang demikian itu sekarang 
juga. Karena takut dari kepedihan sakit pada masa mendatang. Maka ia 
meninggalkan yang sekarang dan rela (senang) dengan yang nanti. 
Kaun saudagar itu umumnya melayari lautan dan berpayah-payah dalam 
perjalanan sekarang. Karena untuk kesenangan dan keuntungan "nanti. 
Kalau ada sepuluh pada keadaan nanti itu lebih baik daripada satu pada 
keadaan sekarang, maka lebih sesuailah kesenangan duniawi dari segi 
masanya kepada masa akhirat. Sesungguhnya sejauh-jauh. umur manusia 
itu seratus tahun. Dan tidaklah itu sepersepuluh dari bahagian sepuluh 
dari bahagian sejuta bahagian dari akhirat. Maka seakan-akan ia mening- 
.galkan satu, untuk diambilnya sejuta. Bahkan untuk diambilnya apa yang: 
tiada berkesudahan dan tiada berbatas. 
Kalau dipandangnya dari segi macam, niscaya ia melihat kelazatan dunia- 
wi itu keruh, lagi bercampur dengan bermacam-macam kotoran. Dan ke- 
lazatan akhirat itu bersih, tiada keruh. 
Jadi, ia salah pada katanya: sekarang itu lebih baik dari nanti. Maka ini 
adalah terperdaya, yang terjadinya oleh penerimaan perkataan umum 
yang terkenal, yang disebut secara mutlak dan dimaksud khusus. Lalu 
orang yang terperdaya itu lupa dari kekhusus-an artinya. 
Sesungguhnya orang yang mengatakan: sekarang itu lebih baik dari nanti, 
yang dimaksudkannya, ialah lebih baik dari nanti, yang seperti itu, walau 
pun tidak ditegaskannya. Dan pada ini, menyusahkan setan kepada per- 
bandingan yang akhir itu. Yaitu: bahwa yakin itu lebih baik dari ragu. 
Dan akhirat (keadaannya) itu ragu. 
Oias ini lebih banyak kerusakannya dari yang pertama. Karena tiap-tiap 
kedua pokoknya itu batii. Karena yakin itu lebih baik dari ragu, apabila 
ada yakin itu seperti ragu. Kalau tidak demikian, maka saudagar pada ke- 
payahannya itu di atas keyakinan dan pada keuntungannya di atas kera- 


834 


guan. Dan orang yang belajar ilmu fikih pada kesungguhannya itu di atas 
keyakinan dan pada diperolehnya tingkat ilmu itu di atas keraguan. Pem- 
buru pada bulak-baliknya pada yang diburunya itu di atas keyakinan dan 
pada memperoleh yang diburunya itu di atas keraguan. | 
Demikianlah hati-hati dengan memikirkan akibat itu, sepakat dikatakan, 
menjadi sifat (sikap) orang yang berakal. Semua itu meninggalkan yakin 
dengan sebab ragu. Akan tetapi, saudagar itu mengatakan: "Jikalau aku 
tidak berniaga, niscaya aku tetap lapar dan besarlah kemelaratanku. Dan 
kalau aku berniaga, niscaya adalah kepayahanku sedikit dan keuntungan- 
ku banyak”. Begitu pula orang sakit, yang meminum obat pahit, yang ti- 
ada disukai. Dan dia itu ragu dari sembuhnya dan yakin tentang pahitnya 
obat itu. Akan tetapi, ia mengatakan: melarat pahitnya obat itu sedikit, di 
bandingkan kepada apa, yang aku takutkan dari sakit dan mati. 

Maka seperti demikian juga, orang yang ragu tentang hari kiamat. Maka 
haruslah kepadanya, menurut hukum berhati-hati, bahwa ia berkata: hari- 
hari sabar itu sedikit. Yaitu: kesudahan umur, dibandingkan kepada apa, 
yang dikatakan dari hal akhirat. Maka kalau ada apa yang dikatakan pa- 
danya itu bohong, maka tiada yang luput padaku, selain kenikmatan pada 
hari-hari hidupku. Dan adalah aku pada "tidak ada” dari masa azali sam- 
pai sekarang, tiada aku bersenang-senang dengan kenikmatan. Maka aku 
menghitung, bahwa aku tinggal pada "tidak ada” Dan kalau apa yang di- 
katakan itu benar, maka aku kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. 
Dan ini tidaklah disanggupi. Dan karena inilah, Ali r.a. mengatakan ke- 
pada sebahagian orang-orang mulhid (yang tidak bertuhan): "Jikalau apa 
yang engkau katakan itu benar, maka engkau itu terlepas dan kami pun 
terlepas. Dan jikalau apa yang kami katakan itu benar, maka kami terle- 
pas dan engkau binasa”. 

“Tidaklah Ali r.a. mengatakan ini, dari keraguannya tentang akhirat, akan 
tetapi, ia berbicara dengan orang mulhid itu menurut kadar akalnya. Dan 
ja menerangkan kepadanya, bahwa jikalau ia tidak yakin, maka dia ter- 
perdaya. | 

Adapun pokok yang kedua dari perkataannya, ialah bahwa akhirat itu di- 
ragukan. Maka itu juga salah. Bahkan itu adalah keyakinan pada orang 
mu'min. Dan bagi keyakinannya itu dua alat untuk mengetahuinya: 
Yang pertama: iman dan pembenaran (tash-dig), karena mengikuti nabi- 
nabi dan ulama-ulama. Dan yang demikian juga menghilangkan ke-ter- 
perdaya-annya.- Dan itu alat memperoleh keyakinan bagi orang awwam 
dan kebanyakan orang-orang tertentu. Contohnya adalah seperti orang 
sakit yang tidak tahu obat penyakitnya. Dan telah sepakat tabib-tabib dan 
orang-orang yang mempunyai perusahaan obat, sampai kepada yang ter- 
akhir dari mereka, bahwa obatnya itu, ialah: tumbuh-tumbuhan anu. 
Maka tenanglah hati orang sakit itu kepada pembenaran mereka. Dan ia 
tidak menuntut mereka dengan pengesahan yang demikian itu dengan 


835 


dalil-dalil ketabiban. Akan tetapi, ia percaya dengan perkataan tabib-tabib 
dan yang empunya perusahaan obat itu dan ia berbuat dengan yang de- 
mikian. Dan jikalau tinggailah orang yang lalai atau orang yang lemah 
pikiran, yang mendustakan mereka pada yang demikian dan si-sakit itu 
tahu dengan berita orang ramai dan dalil-dalil keadaan, bahwa tabib-tabib 
dan orang yang empunya perusahaan obat itu, lebih banyak bilangannya 
dari orang yang lemah pikiran itu, lebih banyak kelebihannya dan lebih 
tahu dengan ketabiban, bahkan orang yang lemah akal itu tak ada ilmu- 
nya dengan ketabiban, sehingga ia tahu akan kedustaan tabib-tabib itu . 
dengan perkataan mereka dan ia tidak yakin akan kedustaan orang lemah 
pikiran itu dengan perkataannya dan ia tidak terperdaya pada ilmunya 
dengan sebab yang demikian. Dan jikalau ia berpegang pada perkataan 
orang yang lemah pikiran itu dan ia tinggalkan perkataan tabib-tabib, nis- 
caya adalah dia orang yang lemah pikiran, yang terperdaya. 

Maka seperti demikianlah orang yang memperhatikan orang-orang yang 
mengakui akhirat, yang memberitakan akhirat dan yang mengatakan, bah- 
wa tagwa itu obat yang bermanfa'at untuk sampai kepada kebahagiaan 
akhirat dan mendapati mereka sebagai makhluk Allah yang terbaik dan 
tertinggi pangkat pada mata-hati, ma'rifah dan akal. Dan mereka itu, 
jalah: para nabi, wali, hukama' (ahli ilmu hikmah) dan ulama. Dan makh- 
luk akan mengikuti mereka atas yang demikian di atas segala macamnya. 
Dan amat sedikitlah dari mereka perorangan seseorang dari orang-orang 
yang berbuat batil, yang dikerasi oleh nafsu-syahwat atas mereka dan cen- 
derung dirinya kepada bersenang-senang. Maka besarlah urusannya (be- 
ratlah) atas mereka untuk meninggalkan nafsu-syahwat. Dan beratlah ke- : 
pada mereka mengakui, bahwa mereka termasuk isi neraka. Lalu mereka 
mengingkari akhirat dan mendustakan nabi-nabi. 

Maka sebagaimana perkataan anak kecil dan orang yang lalai, tiada meng- 
hilangkan ketenteraman hati kepada apa yang telah disepakati tabib-tabib 
(dokter-dokter), maka begitu juga perkataan orang dungu ini yang telah 
diperbudak oleh nafsu-syahwat, tiada akan meragukan pada benarnya per- 
kataan nabi-nabi, wali-wali dan para ulama. Dan sekedar ini dari keiman- 
an, mencukupilah bagi sejumlah makhluk. Yaitu: keyakinan yang meya- 
kinkan, yang sudah pasti menggerakkan kepada amal. Dan terperdaya 
akan hilang dengan yang demikian itu. 

Alat mengetahui yang kedua untuk mengetahui akhirat, ialah: wahyu bagi 
nabi-nabi dan ilham bagi wali-wali. Dan anda jangan menyangka, bahwa 
pengetahuan Nabi s.a.w. tentang urusan akhirat dan urusan Agama itu 
mengikuti (taglid) kepada Jibril a.s. dengan mendengar daripadanya, se- 
bagaimana pengetahuan anda itu mengikuti (taglid) kepada Nabi s.a.w. 
Sehingga adalah pengetahuan anda seperti pengetahuannya. Dan hanya 
Alat mengetahui yang kedua untuk mengetahui akhirat, ialah: wahyu bagi 
nabi-nabi dan ilham bagi wali-wali. Dan anda jangan menyangka, bahwa 


836 


pengetahuan Nabi s.a.w. tentang urusan akhirat dan urusan Agama itu 
mengikuti (taglid) kepada Jibril a.s. dengan mendengar daripadanya, se- 
bagaimana pengetahuan anda itu mengikuti (taglid) kepada Nabi s.a.w. 
Sehingga adalah pengetahuan anda seperti pengetahuannya. Dan hanya 
berbeda yang diikuti saja. Amat jauh dari itu. Karena taglid itu tidaklah 
dinamakan ma'rifah. Akan tetapi adalah keyakinan (kepercayaan) yang 
benar. Dan para nabi itu yang mempunyai ma'rifah. Dan arti ma'rifah 
mereka, ialah: terbuka bagi mereka hakikat segala sesuatu, sebagaimana 
adanya. Lalu mereka menyaksikannya dengan bashirah bathinah (pengli- 
hatan mata hati bathiniyah), sebagaimana anda menyaksikan segala yang 
terasa dengan pancaindra (al-mahsusat) dengan penglihatan zahiriyah. 
Lalu para nabi itu menceriterakan dari penglihatan penyaksian (musya- 
hadah). Tidak dari pendengaran dan taglid. Dan yang demikian itu, de- 
ngan terbuka bagi mereka hakikat roh. Dan itu adalah perintah Allah 
Ta'ala. 

Tidaklah dimaksudkan dengan suruhan (amar) Allah itu, perintah yang 
menjadi lawan dari larangan. Karena perintah itu perkataan. Dan rgh itu 
bukan perkataan. Dan tidak dimaksud dengan amar itu keadaan (asy- 
syan), sehingga adalah yang dimaksud, bahwa amar itu sebahagian dari 
makhluk Allah saja. Karena yang demikian itu umum pada semua makh- 
luk. Akan tetapi alam itu dua: 'alamul-amri (alam amar) dan 'alamul-khai- 
gi (alam makhluk). Wa Wllahi'-khalgu wa'-amru (Bagi Allah itu men- 
ciptakan dan menyuruh). 

Segala jisim (tubuh) yang mempunyai bilangan dan takaran itu, adalah 
termasuk alam makhluk (yang dijadikan oleh Allah). Karena makhluk itu 
adalah ibarat dari tagdir pada letakan lisan. Dan setiap yang maujud yang 
bersih dari bilangan dan takaran, maka itu termasuk 'alamu'l-amri. Dan 
uraian yang demikian itu adalah rahasia roh (Strru-rrohi). Dan tidak di- 
perbolehkan menyebutkannya. Karena bagi kebanyakan orang memper- 
“oleh melarat dengan mendengarnya, seperti rahasia gadar (tagdir) yang 
dilarang menyiarkannya. Maka siapa yang mengenal rahasia roh, maka ia 
telah mengenal dirinya. Dan apabila ia telah mengenal dirinya, maka ia 
telah mengenal Tuhannya. Dan apabila ia telah mengenal dirinya dan Tu- 
hannya, niscaya ia mengenal bahwa itu urusan ke-Tuhan-an (amrun rab- 
baniyyun) dengan tabiat dan fithrahnya. Dan itu pada alam jasmani ada- 
lah asing (gharib). Dan terjun kepadanya tidaklah menurut kehendak ta- 
biat pada dirinya. Akan tetapi dengan keadaan yang mendatang, yang 
asing dari dirinya. Dan yang mendatang yang asing itu, telah datang ke- 
pada Adam a.s. Dan diibaratkan daripadanya itu dengan: maksiat. Yaitu: 
yang menurunkannya dari sorga yang lebih layak baginya, menurut ke- 
hendak dirinya. Sorga itu sesungguhnya berdekatan dengan Tuhan Yang 
Mahatinggi. Dan itu adalah urusan ke-Tuhan-an. Dan keinginan berdekat- 
an dengan Tuhan Yang Mahatinggi itu baginya adalah tabiat ke-diri-an. 


837 


Hanya ia dialihkan dari kehendak tabiatnya, oleh hal-hal yang mendatang 
bagi alam gharib dari dirinya. Lalu ia Jupa ketika itu akan dirinya dan 
Tuhannya. Dan manakala ia berbuat demikian, maka ia telah menganiaya 
dirinya. Karena dikatakan kepadanya: "'Janganiah kamu seperti orang- 
orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah melupakan mereka kepada diri 
sendiri. Itulah orang-orang yang fasig” (1). Artinya: mereka yang keluar 
dari yang dikehendaki oleh thabi'at dan ke-sangkaan berhaknya mereka. 
Dikatakan: "telah fasig buah appel itu dari tangkainya, apabila ia telah 
keluar dari tempat tergantungnya yang fithrah (yang asli) (2). 

Ini adalah isyarat kepada rahasia-rahasia yang tergerak orang-orang 'arifin 
(yang berilmu ma'rifah) untuk menghirup bau keharumannya. Dan meno- 
lak orang-orang yang teledor daripada mendengar kata-katanya. Sesung-. 
guhnya bau yang harum itu memberi melarat bagi mereka, sebagaimana 
bau bunga mawar memberi melarat bagi ju'al (kembang tanduk). Dan 
mengalahkan mata mereka yang lemah, seba gtamana matahari mengalah- 

kan mata kelelawar. 

Terbukanya pintu ini dari rahasia hati kepada 'alamul-malakut, dinamai: 

ma'rifah dan wilayah. Dan orang yang mempunyainya, dinamai: wali (dari 
wilayah) dan 'arif (dari ma'rifah). Yaitu: pokok-pokok permulaan magam : 
(tingkat) nabi-nabi. Dan akhir magam wali-wali itu adalah permulaan 

magam nabi-nabi. 
Marilah kita kembali kepada maksud yang dicari ! 

Maka maksud bahwa tipuan setan itu dengan akhirat itu diragukan, dapat- 
lah ditolak. Adakalanya: dengan yakin taglidiyah (keyakinan oleh taghid 
yang telah mendarah-daging). Dan adakalanya dengan bashirah (mata 
hati) dan musyahadah, dari segi batiniyah. Dan orang-orang mu'min (yang 
beriman) dengan lisan dan agidah mereka, apabila menyia-nyiakan perin- 
tah Allah Ta'ala, berhijrah (meninggalkan) amal shalih dan memakai (se- 
lalu mengerjakan) perbuatan nafsu-syahwat dan perbuatan maksiat, maka 
mereka itu bersekutu dengan orang-orang kafir pada ke-terperdayaan ini. 

Karena mereka mengutamakan hidup duniawi dari akhirat. 

Benar, urusan mereka itu lebih ringan, karena pokok iman itu memelihara 
mereka dari siksaan abadi. Mereka akan dikeluarkan dari neraka, walau 
pun sesudah suatu ketika kemudian. Akan tetapi mereka juga termasuk 
Orang-orang yang terperdaya. Mereka sesungguhnya mengaku bahwa akhi- 
rat itu lebih baik dari dunia. Akan tetapi mereka cenderung kepada dunia. 





(1) Perkataan ini, sesuai dengan firman Allah Ta'ala pada ayat 19 dari Surat Al-Hasyr. 

(2) Maksud dari kata-kata: telah fasig buah appet itu dari tangkainya, apabila ia telah 
keluar dari tempat tergantungnya yang firhrah (yang asli), artinya: tidak pada tempat 
aslinya lagi. Ini adalah dalam memberi pengertian kata-kata "”fasig” menurut bahasa. 
Artinya: pengertian asli dari kata-kata itu (Peny.). 


838 


dan mengutamakannya. Dan semata-mata iman itu tidak memadai: bagi 
aa PPU Allah Ta'ala. berfirman: | 


an 


w eng Aa | 
(Wa innii la-ghaffaa-run li man taaba wa-aamana wa-amila shaalihan 
tsum-mab-tadaa). 
Artinya: ”Dan sesungguhnya Aku Maha Pa ban kepada siapa yang 
kembali kepadaKU, beriman dan mengerjakan perbuatan baik, kemudian 
itu ia mengikuti jalan yang benar”. S. Thaha, 2 82. 
Allah Ta'ala bandar 

". #0. c 


92 "0 v 


(Inna rahmatal-laahi Pn can Pe ON 

Artinya: "Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang 
berbuat kebaikan (kepada orang lain)”. S. Al-A'raf, ayat 56. 
Kemudian, Nabi s.a.w. bersabda: 


7 KE TEA Sat 


AN 


PAGI Etgah AK TEA: 2 9 
(Al-ihsaanu an ta'buda'llaaha ka-annaka taraahu). 
Artinya: ”Ihsan (berbuat kebaikan) itu ialah: engkau Hi semba Allah 
(beribadah kepada Allah), seakan-akan engkau melihatNYA” (1).. 
Allah Ta'ala ea 


PEKAN PES AANG 
Le PA) LAN YA SAS SA 


(Wal-'ashri innal. insaana lafii khus-rin, illal-ladziina aamanuu wa-'ami- 
lush-shaali-haati wa tawaa-shau bil-haggi wa tawaa-shau bish-shabri). 
Artinya: "Demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Selain 
dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik dan me- 
wasiatkan (memesankan) satu sama lain dengan kebenaran dan mewasiat- 
. kan satu sama lain supaya berhati teguh (bersabar)”. .S. AT'Ashr, ayat 
“1-—2-3. 


(1) Hadits ini dirawikan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. 


Janji memperoleh pengampunan pada semua yang tersebut dalam Kitab 
Allah itu tergantung dengan iman dan bersama amal shalih. Tidak dengan 
iman sendirian saja. | 

Maka mereka juga terperdaya. Aku maksudkan: mereka yang merasa 
tenang kepada dunia, yang gembira dengan dunia, berlebih-lebihan de- 
ngan kenikmatan dunia, mencintai dunia, tidak suka kepada mati, karena 
takut hilangnya kelazatan dunia. Bukan tidak suka kepada mati, karena 
takut apa yang terjadi sesudah mati. 

Inilah contoh keterperdayaan dengan dunia dari orang-orang kafir dan 
orang-orang mu'min sekalian. Dan -marilah kami sebutkan terperdaya 
dengan mempergunakan nama Allah, dua contoh dari terperdayanya 
orang-orang kafir dan orang-orang maksiat. 

Adapun terperdayanya orang-orang kafir dengan mempergunakan nama 
Allah itu, maka contohnya, ialah kata setengah mereka pada dirinya dan 
dengan lidah mereka, bahwa jikalau Allah mempunyai tempat kembali, 
maka kami lebih berhak, dengan tempat kembali itu dari orang lain. Kami 
lebih sempurna mempunyai keberuntungan padanya dan lebih berbahagia 
keadaan kami, sebagaimana dikhabarkan oleh Allah Ta'ala tentang per- 
kataan dua orang laki-laki yang bertukar pikiran, ketika ia mengatakan: 
”Dan aku tidak mengira, bahwa sa'at (kiamat) itu akan datang dan kalau 
kiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, tentu aku akan mendapat . 
tempat kembali yang lebih baik dari ini” (1). 

Kesimpulan urusan kedua laki-laki tersebut, sebagaimana dinukilkan da- 
lam tafsir, bahwa yang kafir dari keduanya jitu.membangun sebuah istana 
dengan biaya seribu dinar emas. Dan membeli sebuah kebun dengan har- 
ga seribu dinar emas dan pelayan-pelayan dengan seribu dinar emas. Dan. 
ia kawin seorang wanita dengan biaya seribu dinar emas. 
Pada yang demikian itu semua, ia dinasehati oleh yang beriman dengan 
mengatakan: "Engkau membeli istana yang akan binasa dan akan roboh. 
Mengapa engkau tidak membeli istana dalam sorga, yang tiada akan binasa? 
Engkau membeli kebun yang akan roboh dan binasa. Mengapa engkau ti- 
dak membeli kebun dalam sorga, yang tiada akan binasa dan pelayan-pe- 
layan yang tiada akan binasa dan tiada akan mati? Dan isteri dari bidadari 
yang tiada akan mati?”. 

Pada semua yang demikian itu, ditolak oleh yang kafir dan mengatakan: 
"Tiada di sana suatu pun.. Dan apa yang dikatakan dari yang demikian 
itu, adalah bohong. Dan kalau ada, maka akan ada bagiku dalam sorga 
lebih baik dari ini”. | 
Begitu pula, disifatkan oleh Allah Ta'ala perkataan Al-'Ash bin Wail, ka- 





(1) Apa yang tersebut ini, sesuai dengan yang tersebut dalam Al-Our-an, S. Al-Kahf, ayat 
26. 


rena ia mengatakan: "Sesungguhnya aku, benar-benar sa diberi keka- 
yaan dan anak-anak” (1). | 
Maka Allah Ta'ala berfirman, menolak perkataannya: "Adakah i ia menge- 
tahui perkara yang tersembunyi atau dia telah mengadakan perjanjian de- 
ngan Tuhan Yang Mahapemurah? Tidakiah begitu!” (2). 

Diriwayatkan dari Khabbab bin Al-Aratt, yang mengatakan: "Aku mem- 
punyai pada Al-'Ash bin Wail hutang. Lalu aku datang kepadanya, me- 
minta supaya hutang itu dibayar. Ia tidak mau membayar kepunyaanku 
itu. Lalu aku mengatakan: "Aku akan mengambilnya di akhirat”. 

Lalu ia menjawab kepadaku: "Apabila engkau jadi ke akhirat, maka aku 
mempunyai di sana harta dan anak, yang akan aku bayar kepada engkau 
daripadanya”. 

Maka Allah Tea menurunkan firmanNYA: 


w-2b) AF: CX NAK Pa KTNA NT EN TON HA 


(A fa-ra-aital-ladzii kafara su tinaa wa gaala la-uutayan-na mas-lan 
wa waladan). 

Artinya: "Sudahkah engkau lihat orang yang tidak mempercayai keterang- 
an-keterangan Kami? Katanya: Sesungguhnya aku, benar-benar akan di- 
beri kekayaan dan anak-anak”. S.Maryam, ayat 77. 

Dan Allah Ta'ala berfirman: 


AN Aa HA 010 LA 0 No "3 Pi 


ne RSA 13 
DI : TA KG MN, OA 


aU S0, 


ai 2 aa) ir NE 


(Wa la-in adzag-naahu rahmatan min-naa min ba'-di dlar-raa-a Haa: 
la-yaguu-lanna haadzaa lii wa maa adhum-nus-saa-'ata gaa-imatan wa la-in 
ruji'-tu ilaa rabbii, inna lii-indahu lal-husnaa). 

Artinya: "Dan jika Kami berikan kepadanya kurnia Kami, sesudah ke- 
sengsaraan datang menimpa mereka, sudah tentu dia akan berkata: "Ini 
sudah semestinya buat aku dan aku tiada menduga sa'at itu akan datang. 
Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan 
memperolem kebaikan (yang banyak) di sisi Tuhan”. S. Ha Mim. As-Saja- 
dah, ayat 50. 

Ini semuanya termasuk sebahagian terperdaya dengan mempergunakan 





(1) Yang tersebut ini sesuai dengan yang tersebut dalam Al-Our-an S. Maryam, ayat 27. 
(2) Yang tersebut ini sesuai dengan ayat 78 pada S. Maryam. 


841 


nama Allah. : 
Sebabnya ialah suatu gias: (perbandingan). dari perbandingan-perbandingan 
yang dibuat Iblis. Kita berlindung dengan Allah daripadanya! 

Yang demikian itu, ialah: bahwa mereka memandang, sekali kepada nik- 
mat-nikmat Allah kepada mereka di.duma. Lalu mereka giaskan. (mem- 
bandingkan) nikmat itu akan nikmat akhirat. Mereka memandang pada 
kali yang lain kepada pengunduran azab siksaan dari mereka. Lalu mere- 
ka giaskan kepada yang Oean itu akan azab akhirat, ana 
Allah Ta'ala berfirman: 


CN TEGANG jo ATI 


(Wa yaguu-luuna fii-anhu-sihim lau laa yu- 'adz-dzi-bunal-laahu bimaa 
naguulu). 

Artinya: "Mereka mengatakan dalam hati mereka: ”Mengapa Allah tidak 
menyiksa kita karena perkataan kita itu?” S. Al-Mujadalah, ayat 8. 
Maka Allah Ta'ala berfirman, ena jawaban atas perkataan mereka: 


-? 2 401I6 5 4 9. 
@- Dad) KAN 2 5 ana 


(Hasbu-hum jahan-namu yash- na nahaa: fa bi'sal-mashiiru). 
Artinya: "Cukuplah untuk mereka neraka jahannam, mereka masuk ke 
situ dan itulah tempat yang amat buruk!”. S. Al-Mujadalah, ayat 8. 
Pada lain kali, mereka memandang kepada orang-orang .mu'min. Dan 
orang-orang mu'min itu orang-orang miskin, kusut-musut rambutnya, lagi 
badannya berdebu. Lalu mereka melecehkan orang-orang mu'min itu dan 
menghinakannya. Mereka mengatakan: "Adakah mereka yang dikurnia- 
kan oleh Allah di antara kami?” (1). | 
Dan mereka mengatakan: "Kalau sekiranya itu suatu hal yang baik, sudah 
tentu mereka tiada akan lebih dahulu menerimanya dari kami” (2). 
Teraturnya gias yang disusun oleh setan dalam hati mereka, ialah: mereka 
itu mengatakan: "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada 
kita dengan memberikan nikmat dunia. Dan tiap-tiap yang berbuat baik 
itu maka ia dicintai. Dan tiap-tiap yang dicintai, maka ia akan berbuat 
baik pula pada masa mendatang, sebagaimana kata penyair: 

Sesungguhnya Allah Ta'ala, 

telah berbuat baik pada masa yang take 

Maka begitu pula, 

Ia akan berbuat baik pada masa yang sisa itu. 





(1) Apa yang dikatakan itu, terdapat dalam Al-Our-an. S. Al-An'am, ayat 33. 
(2) Apa yang dikatakan itu, terdapat dalam AlOur-an, S. Al-Ahgaf, ayat 11. 


842 


Ia giaskan masa yang akan datang kepada masa yang lalu, dengan peran- 
taraan kiramah (pemuliaan) dan kecintaan. Karena ia mengatakan: ”Ji- 
kalau tidaklah aku ini mulia di sisi Allah dan dicintai, niscaya Allah tidak 
berbuat baik kepadaku”. Tertipunya itu adalah lantaran persangkaannya, 
bahwa tiap-tiap yang berbuat baik itu dicintai. Tidak ! Akan tetapi lantar- 
an persangkaannya, bahwa kenikmatan Allah kepadanya di dunia itu ada- 
lah ihsan (berbuat baik). Maka ia telah terperdaya dengan memperguna- 
kan nama Allah. Karena ia menyangka, bahwa dia. orang mulia di sisi- 
NYA, dengan dalil yang tidak menunjukkan kepada kiramah. Akan tetapi 
pada orang-orang yang mempunyai bashirah (mata hati) itu menunjukkan 
kepada penghinaan. 

Contohnya, bahwa seorang laki-laki mempunyai dua orang hamba sahaya 
yang masih kecil. Yang seorang dimarahinya dan yang seorang lagi dika- 
sihinya. Yang dikasihinya, dilarangnya bermain-main. Diharuskannya se- 
lalu di sekolah (tempat belajar) dan dikurungnya di situ, untuk diajarinya. 
adab kesopanan. Dilarangnya memakan buah-buahan dan makanan-ma- 
kanan lazat yang mendatangkan melarat kepadanya. Dan disuruhnya mi- 
num obat-obat yang bermanfa'at baginya. | 
Dan hamba sahaya yang dimarahinya, disia-siakannya, supaya ia hidup 
menurut kemauannya. Lalu hamba sahaya itu bermain-main. Tidak masuk 
sekolah dan memakan tiap-tiap yang disukainya. Lalu hamba sahaya yang 
disia-siakan ini, menyangka bahwa dia pada tuannya, adalah orang yang 
dikasihi, yang dimuliakan. Karena tuannya memungkinkannya berbuat 
menurut nafsu-syahwat dan yang lazat-lazat baginya. Dan menolongnya 
kepada semua maksudnya. Maka tuannya tidak melarang dan tidak men- 
cegahnya. . . 

Itu adalah terperdaya: semata-mata! 
Begitulah kenikmatan dunia dan kelazatannya! Dan itu membinasakan 
dan menjauhkan daripada Allah. "Sesungguhnya Allah menjaga hamba- 
NYA. dari dunia dan IA mencintai hambaNYA itu, sebagaimana seseo- 
rang daripada kamu menjaga orang sakitnya dari makanan dan minuman 
dan ia mencintai orang sakitnya itu” (1). 

Begitulah yang datang pada hadits daripada Penghulu manusia! 
Orang-orang yang mempunyai mata-hati, apabila dunia datang menghadap 
kepadanya, maka mereka bergundah hati dan mengatakan: "Dosa yang 
segeralah siksaannya”. 
“Mereka melihat yang demikian itu tanda kutukan dan disia-siakan. 

Dan apabila datang menghadap kepadanya kemiskinan, maka mereka me- 
ngatakan: "Selamat datang syiar orang-orang shalih!”.. 

Orang yang terperdaya, apabila datang menghadap kepadanya dunia, 


(1) Hadits ini dirawikan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Oatadah bin An-Nw'man. 


843 


maka ia menyangka, bahwa dunia itu suatu kiramah daripada Allah. Dan 
apabila dunia itu berpaling daripadanya (meninggalkannya), maka ia me- 
nyangka bahwa itu suatu penghinaan,sebagaimana di khabarkan oleh Allah 
Ta'ala dari yang demikian, dengan firmanNYA: 


Te At be 111 taro) Keaah - 
Oh Ar UKG 
2011 #z 0 ORA hp Pya Gd 


Aya BAE Kas INN NE 13, 
F3 “0 DG) AA - 


(Fa-ammal-insaanu idzaa mab-talaa-ku rabbuhu Peabamahi wa La 'ama- 
ku fa yaguulu: rabbii akramani wa am-maa idzaa mab:talaahu fa gadara- 
'alaihi riz-gahu fa yaguulu, rabbii-ahaanani). | 
Artinya: "Adapun. manusia itu apabila diuji oleh Tuhannya, diberiNYA 
kemuliaan dan kesenangan hidup, dia mengatakan: ”Tuhanku memulia- 
kan aku”. Tetapi apabila Tuhan mengujinya dan dibatasi oleh Tuhan re- 
zekinya, dia mengatakan: Tuhanku menghinakan aku”. S. Al-Fajr, ayat 
15 — 16. 

Maka Allah Ta'ala menjawab dari yang demikian: ” Kallaa!”, .arti- 
nya: tidaklah seperti yang dikatakannya itu!” (1). 

Sesungguhnya itu adalah percobaan. Kita berlindung dengan Allah dari 
jahatnya percobaan. Dan kita bermohon pada Allah akan ketetapan hati 
kita. Kiranya Allah menerangkan kepada kita, bahwa yang demikian itu 
terperdaya (tertipu). 

Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: "Allah Ta'ala mendustakan kedua 
orang tersebut, dengan firmanNYA: "Kalla a?”. Ja berfirman: ”Tidak- 
lah ini dengan pemuliaanKU dan tidak pula ini dengan penghinaanKU. 
Tetapi orang mulia itu, ialah orang yang AKU muliakan dengan mentha- 
'ati AKU. Kaya dia atau miskin. Dan orang yang hina, ialah orang yang 
AKU hinakan dengan berbuat maksiat kepadaKU. Kaya dia atau miskin. 
Keterperdayaan ini, obatnya, ialah: mengetahui dalil-dalil kiramah (pemu- 
aan) dan penghinaan. Adakalanya dengan bashirah (mata hati) atau de- 
ngan taglid. 

Adapun bashirah, maka dengan mengetahui segi berpalingnya hati kepada 
nafsu-syahwat duniawi, yang menjauhkan daripada Allah. Dan mengeta- 
hui segi menjauhkan dari nafsu-syahwat duniawi, dengan ber-tagarrub 
(mendekatkan diri) kepada Allah. Dan yang demikian itu dapat diketahui 
dengan ilham, pada tingkat-tingkat orang-orang 'arifin dan wali-wali. Pe- 
nguraiannya ini termasuk sebahagian dari jumlah ilmu mukasyafah. Dan 


ai aan 
(1) "Kallaa@” itu, adalah sambungan dari ayat di atas, termasuk ayat 17. 


tidak layak dengan ilmu mu'amalah. | 
Adapun mengetahuinya dengan jalan taglid dan membenarkan, maka ya- 
itu: bahwa beriman dengan Kitab Allah Ta'ala dan membenarkan Rasul- 
NYA. Allah Ta'ala berfirman: 


jare 3 al LL HASAN 
2 29 -) 
AON MAA NGAT 


(A yahsabuu-na anna maa numid-duhum bihii min maalin wa baniina, 
nusaa-ri-u lahum fil-khai-raati bal laa yasySuruuna). 

Artinya: "Adakah mereka mengira, bahwa Kami imemberikan kepada 
mereka kekayaan dan anak-anak? Kami berarti hendak menyegerakan 
mereka memberi kebaikan? Tidak! Mereka tidak mengerti”. S. A-Mu' mi- 
nun, ayat 55 — 56. 

Allah Ta'ala berfirman: 


Ata Gent Bea 8 012307. 
trah Pay nakas tama ya PIA) Nama? 


(Sa nud-riju-hum min hai-tsu laa ya'-la-muu-na). 

Artinya: "Akan Kami tarik (ke arah kebinasaan) dari tempat yang. tidak 
mereka ketahui”. S. Al-A'raf, ayat 182. | 
Allah Ta'ala berfirman: 


Te IT 1924 d Sa p ec 
BN ANA AN, SOP NAS 


x Sa Lo” Penak aa 
5G d9 KV 


sa 2 .5 
Ke ibn. IA P 
(Fatah-naa-'alaihim abwaa-ba kulli syai-in hattaa idzaa farihuu bimaa uu- 
| tuu-a khadz-naa-hum bagh-tatan fa-idzaa hum mub-lisuu-na). 
Artinya: "Kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Sehingga 
“apabila mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, lalu 
Kami dengan sekonyong-konyong mendatangkan siksa kepada mereka. 
Ketika itu mereka menjadi putus harapan”. S. -Al-An'am, ayat 44. 
Dan pada penafsiran firman Allah Ta'ala: "Sanudrijuhum min haitsu laa 
ya'-la-muuna” di atas tadi, ayat 182. S. Al-A'raf - bahwa mereka setiap 
kali mengerjakan suatu dosa, niscaya kami datangkan kepada mereka nik- 
mat, supaya bertambah pia Sen Ta'ata berfirman: 


AL 22 CA 


DK JAN to) Aa 350 3 An te 


845 


(Innamaa numJii lahum-li-yaz-daa-duu-its-man). 

Artinya: "Tetapi, hanyalah Kami beri tangguh mereka supaya bertambah 
dosanya”. A. Ali "Imran, ayat 178. 

Allah Ta'ala Papa 


0». 111 Lb, NPL Gg 
BEP 2 DA KEMANA LAI, 
&, .. .. 


(AD Lea IA K3 JAR Pa 


(Wa laa tahsaban-nal-laaha ghaafilan-ammaa ya'-maludh-dhaa-limuuna, 
in-namaa yuakh-khiruhum li-yau-min tash-khashu fiihil-abshaa-ru). 

— Artinya: ”Dan janganlah kamu menganggap bahwa Allah tidak memper- 
dulikan perbuatan orang-orang yang aniaya itu. Hanyalah Allah memberi 
tangguh kepada mereka sampai hari, dimana ketika itu Pemagangan ter- 
buka”. S. Ibrahim, ayat 42. 

Dan yang lain dari itu, yang tersebut dalam Kitab Allah Ta'ala dan sun- 
nah RasuINYA. Siapa yang beriman kepada yang tersebut tadi, niscaya ia 
terlepas. dari keterperdayaan itu. Sesungguhnya sumber keterperdayaan 
ini, ialah: bodoh tentang Allah dan sifat-sifaiNYA. Siapa yang mengenal 
Allah, niscaya ia tidak merasa aman daripada rencanaNYA. Dan ia tidak 
terperdaya dengan contoh-contoh khayalan yang. merusakkan. Ia akan 
memperhatikan kepada Fir'un, Hamman dan Karun dan kepada raja-raja 
di bumi ini dan apa yang telah berlaku bagi mereka. Bagaimana Allah 
telah berbuat baik kepada mereka pada mulanya. Kemudian, Allah meng- 
hancurkan mereka dengan serta-merta. Lantas Allah Ta'ala maa | 


NS ppolo 110,028 

(&n- PA) 18 sa 2 Nge KAA agan: “» 
(Hal tuhis-su anta min-ahadin-au tasma-' O lahum rik-zan). 
Artinya: "Adakah engkau lihat agak seorang di.antara mereka atau apa- 
kah engkau dengar rintihannya (keluhannya)?”. S. Maryam, ayat 98. 
Allah Ta'ala memperingatkan mereka daripada rencanaNYA dan tarikan 
ke arah kebinasaan. Lantas Allah Ta'ala berfirman: | 


“ata Sah BA 3 it 3 224 Ni 


(Fa-laa ya'-manu makrak-laahi, illal-gaumul-'khaasi-ruuna). 

Artinya: "Tiada yang merasa-aman dari rencana Allah, kecuali Yuni 
orang yang merugi”. S. A-A 'raf, ayat 99. 

Allah Ta'ala berfirman: 


846 


G: SAI 2 GAS SEA 


(Wa makaruu makran wa ma-karnaa makran wa hum laa yasy- HN 

Artinya: "Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sung- 
guh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menya- 
dari”. S. An-Naml, ayat 50. 

Allah 'Azza wa Jalla P3 


BA ea 5 
Ce NE ASEAN - 
Haa 31, 


(Wa makaruu wa makaral-laahu wal-laahu khairul-maakiriina). 
Artinya: "Orang-orang kafir itu membuat rencana, Allah membalas ren- 
cana mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas rencana”. S. Ali 'Im- 
ran, ayat 54. . 

Allah Ta'ala berfirman: 


KAT AU Beta an . C2 aa Tar 
PAMA Oya S3 
. -. AN - No 2D dl pa 
(Inna-hum yakiiduu-na kaidan wa-akii-du kaidan, fa mahhi-lil- Ba 
.am-hilhum ru-waidan). 
Artinya: "Sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya 
yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan Akupun membuat rencana 
(pula) dengan sebenar-benarnya. Karena itu, beri tangguhlah orang-orang 
kafir itu, yaitu: beri tangguhlah mereka itu barang sebentar”. S. Ath- 
Tharig, ayat 15 — 16 — 17. 
Sebagaimana tiada boleh bagi hamba yang lengah, mengambil dalil de: 
ngan kelengahan tuannya kepadanya dan memungkinkannya bersenang- 
senang dengan kenikmatan, di atas kasihan tuannya. Akan tetapi sayogia- 
lah ia menjaga diri, bahwa ada yang demikian itu suatu rencana makar 
daripadanya dan suatu tipu daya. Sedang tuannya itu tidak menjaganya 
dari perbuatan makar dirinya. Maka dengan mencintai yang demikian 
pada hak Allah Ta'ala, serta penjageamnya, akan tertariknya ke arah ke- 
binasaan (istidraj) itu lebih utama. 
Jadi, barangsiapa merasa aman dari rencana Allah, maka dia itu orang 
yang terperdaya (tertipu). Dan sumber keterperdayaan ini, ialah: bahwa ia 
mengambil. dalil dengan kenikmatan duniawi, bahwa dia itu orang mulia 
pada sisi Yang Memberi nikmat tersebut. Dan mungkin bahwa yang de- 
mikian itu dalil kehinaan. Akan tetapi, kemungkinan yang demikian, tiada 
sesuai dengan hawa-nafsu. Maka setan dengan perantaraan hawa-nafsu 
itu, mencenderungkan hati orang tersebut kepada apa yang bersesuaian 


847 


dengan yang demikian. Yaitu: pembenaran sn dalilnya kepada kira- 
mah. 
Dan inilah batasnya terperdaya itu! 
Contoh kedua: terperdayanya orang-orang berbuat maksiat dari orang- 
orang mu'min, dengan kata mereka, bahwa Allah itu Maha Pemurah dan : 
kami mengharap akan kema'afanNYA. Bertawakkalnya. mereka kepada 
yang demikian, Kelengahan mereka akan amal dan pembagusan yang de- 
mikian, dengan menamakan: angan-angan dan terperdayanya mereka itu 
harapan. Kesangkaan mereka, bahwa harapan itu magam terpuji pada 
Agama. Bahwa nikmat Allah itu luas, rahmatNYA melengkapi dan kemu- 
rahanNYA meratai. Di manakah kemaksiatan hamba itu dalam lautan 
rahmatNYA? Dan kita ini orang-orang yang bertauhid dan beriman. 
Maka kita mengharap kepadaNYA dengan jalan (wasilah) iman. 
Kadang-kadang sandaran harapan mereka itu, ialah: berpegang teguh de- 
ngan ke-shaleh-an nenek moyangnya dan ketinggian martabat mereka. 
Seperti terperdayanya keturunan Ali r.a. (Al-'Alawiyah) dengan keturun- 
an mereka. Dan penyalahan dengan perjalanan hidup nenek moyang me- 
reka tentang takut, tagwa dan wara”. Mereka menyangka, bahwa mereka 
yang termulia pada sisi Allah dari nenek-moyang mereka. Karena nenek- 
moyang mereka serta kesangatan wara” dan tagwa, adalah orang-orang 
yang takut. Dan mereka itu sendiri serta bersangatan fasig dan zalim itu 
merasa aman (tidak ada perasaan takut). 
Yang demikian itu adalah sangat terperdaya (tertipu) den mempergu- 
nakan nama Allah Ta'ala. Maka giasan setan kepada Al-'Alawiyah, ialah, 
bahwa siapa yang mencintai insan, niscaya mencintai akan anak-anaknya. 
Dan bahwa Allah mencintai nenek-moyang kamu. Maka IA mencintai 
kamu. Maka kamu tidak memerlukan kepada tha'at. Dan orang yang ter- 
perdaya itu lupa, bahwa nabi Nuh a.s. menghendaki anaknya menyertai- 
nya dalam kapal. Lantas anak itu tidak mau, lalu ia termasuk orang yang ' 
yang tenggelam. Nabi Nuh a.s. itu berdoa: "Wahai Tuhanku! Sesungguh- 
nya anakku termasuk keluargaku (1). 
Maka Allah Ta'ala pereeman. 

20 p LA 


(S3, O-—)- X 72 DE, ) Na Fo | — L 


(Yaa nuuhu, innahu laisa min-ahlika, innahu ghairu shaalihin). 

Artinya: "Hai Nuh! Sesungguhnya dia bukan keluarga engkau. Sesung- 
guhnya dia (melakukan) pekerjaan yang tidak baik”. S. Hud, ayat 46. 
Nabi Ibrahim a.s. memohonkan ampunan dari Tuhan bagi ayahnya. Te- 
tapi tidak bermanfaat. Nabi kita Muhammad s.a.w., kiranya rahmat Allah 


HD — Sesuai dengan yang tersebut pada ayat 45, S. Hud. 


848 


padanya dan kepada tiap-tiap hambaNYA yang.pilihan, memohonkan izin 
pada Tuhannya, untuk menziarahi kuburan ibunya. Dan meminta ampun- 
an baginya. Lalu beliau diizinkan oleh Allah berziarah dan tidak diizinkan 
pada memohonkan ampunan. Maka beliau duduk menarigis di samping 
kuburan ibunya, lantaran cintanya kepadanya, disebabkan kedekatan (al- 
ga-rabah). Sehingga membawa kepada tangisnya orang-orang di sekeli- 
Ing” (0). 

Ini juga terperdaya dengan jalan Allah Ta'ala. Dan pahamilah ini! Karena 
Allah Ta'ala menyukai orang yang tha'at dan memarahi orang yang mak- 
siat. Maka sebagaimana IA tidak memarahi bapak yang tha'at, dengan 
marahNYA kepada anak yang maksiat, maka begitu pula IA tidak men- 
cintai anak yang maksiat, dengan kecintaanNYA kepada bapak yang 
tha'at. Dan jikalau adalah kecintaan itu mengalir dari bapak kepada anak, 
niscaya mendekati juga kemarahan itu mengalir. Akan tetapi, yang benar, 
ialah: bahwa seorang pemikul beban, tiada dapat memikul beban orang 
lain (2). 

Dan siapa yang menyangka, bahwa ia terlepas dengan tagwa bapaknya, 
adalah seperti orang yang menyangka, bahwa ia kenyang dengan bapak- 
nya makan. Dan hilang haus dengan ibunya minum. Ja menjadi orang ber- 
ilmu (orang alim) dengan bapaknya belajar. Dan sampai ke Ka'bah dan 
melihatnya, dengan bapaknya pergi ke sana. 

Maka tagwa itu fardlu 'ain (wajib atas tiap-tiap pribadi). Maka tidak diberi 
balasan kepada bapak akan sesuatu dari amal anaknya. Dan demikian 
pula sebaliknya. Dan pada sisi Allah itu balasan tagwa. -”Di hari seorang 
manusia lari dari saudaranya. Dan dari ibunya dan bapanya” (3). Selain 
dengan jalan syafa'at, bagi orang yang tidak bersangatan kemarahan Allah 
kepadanya. Maka diizinkan oleh Allah kesyafa'atan baginya, sebagaimana 
telah disebutkan dahulu pada Kitab Tekabur Dan 'Ujub. 

Jikalau anda bertanya, dimana salahnya tentang perkataan orang-orang 
maksiat dan orang-orang zalim: bahwa Allah itu Maha Pemurah dan kami 
mengharapkan rahmatNYA dan keampunanNYA. Dan IA telah berfir-. 
man: "Aku adalah pada kesangkaan hambaKU dengan AKU. Maka hen- 
daklah ia menyangka kepadaKU dengan yang baik!”. Maka tidaklah ini, 
melainkan perkataan yang benar, yang diterima zahiriyahnya dalam hati. 
Maka ketahuilah kiranya, bahwa setan itu tidak memperdayakan manusia, 
selain dengan perkataan yang zahiriyahnya diterima, yang tertolak batini- 
yahnya. Dan jikalau tidaklah bagus zahiriyahnya, niscaya tidaklah tertipu 
hati dengan dia. Akan tetapi Nabi s.a.w. menyingkapkan dari yang demi- 
kian. 


(1) Hadits ini dirawikan Muslim dari Abi Hurairah. 
.(2) Sesuai dengan firman Allah, pada ayat 38, S. An-Najm. 
“3 Sesuai dengan firman Allah, pada ayat 34 — 35, S. 'Abasa. 


Lalu beliau bersabda: 


Pn » e En 1 Tenan “ 
AA AP 3 SAN 5 , 
«1 PA - & 


(Al-Kayyisu man daana daan wa-'amila limaa ba- dal-mauti, wal-ahma- 

gu man at-ba'a nafsahuu hawaahaa wa tamannaa-'ala'llaah). . 

Artinya: "Orang pintar, ialah siapa yarig mengagamakan dirinya dan ber- 

amal untuk sesudah mati. Dan orang bodoh, ialah siapa yang mengikut- 

'kan dirinya kepada hawa nafsunya dan ber-angan-angan kepada Allah” 

(1). 

Inilah angan-angan kepada Allah Ta'ala, yang dirobah namanya oleh se- 

tan. Lalu dinamainya harapan. Sehingga tertipulah orang-orang bodoh. 

Allah 1. ala telah menguraikan harapan itu. Ia Ppetiman, : 

e of YAN KAYU /& aur Can 
PN LI MEA SIG CGI 3 
P9 or 5 it 


an SD La PUN, 


(Innal-ladziina-aamanuu wal-ladziina Han wa jaahaduu fi “sabiilit- 
laahi-ulaa-ika yarjuuna rahmatal-laahi). 

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 
berpindah dari negerinya dan bekerja keras di jalan. Allah, mereka itu 
mengharapkan rahmat Allah”. S. Al-Bagarah, ayat 218... 

Ya'ni: harapan bagi mereka itu lebih layak. Dan pahamilah ini, |karena 
| Allah Ta'ala menyebutkan, bahwa pahala akhirat itu upah dan balasan 
kepada amal. Allah Ta'ala berfirman: 


car Yg Pa 


.( PN GL Ga) | DA NY Ke ke 3 


(Jazaa-an bi-maa kaanuu ya "maluuna). 

Artinya: "Sebagai pembalasan apa yang telah mereka kerjakan”. Ss. As 
Sajadah, ayat 17. 
Allah Ta'ala berfirman: 
“ia RA PE LD aah“ 


Greg JI) - Kah ap PLASA 


(Wa-innamaa tuwaf-fauna TEA ME mati). | 
Artinya: "Dan bahwa pahalamu akan dicukupkan di hari kiamat”. S. ali 


(1) Hadits ini dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Syaddad bin. Aus. 


850 


'Imran, ayat 185. 

Adakah anda melihat, bahwa orang yang disewakan tenaganya untuk 
memperbaiki bejana (tempat air) dan disyaratkan baginya memperoleh 
upah atas pekerjaannya? Dan yang membuat syarat (yang menyuruh) itu 
seorang pemurah yang menepati janjinya, manakala ia telah berjanji. Dia 
tidak akan menyalahi janji. Bahkan ia akan menambah. Lalu datanglah 
orang yang disuruh mengerjakan itu. Ia memecahkan bejana-bejana itu. 
Dan merusakkan semuanya. Kemudian ia duduk, menunggu upah dan 
mendakwakan, bahwa orang yang menyuruhnya itu, orang pemurah. Ada- 
kah orang-orang yang berakal berpendapat, bahwa orang yang disuruh itu, 
dalam menunggu upah itu, sebagai orang yang berangan-angan, yang ter- 
perdaya atau sebagai orang yang mengharap? 

Ini adalah karena bodoh, akan perbedaan antara harap dan terperdaya. 
Dikatakan kepada Al-Hasan Al-Bashari r.a., bahwa ada suatu kaum yang 
mengatakan: ”Kami mengharap kepada Allah”, sedang mereka itu me- 
nyia-nyiakan amal. Lalu Al-Hasan Al-Bashari r.a. menjawab: "Amat ' 
jauh-amat jauh yang demikian! Itu adalah angan-angan mereka, yang 
mereka kuatkan padanya. Barangsiapa mengharapkan sesuatu, niscaya di- 
carinya. Dan barangsiapa takut kepada sesuatu, niscaya ia lari daripada- 
nya”. 
Muslim bin Yassar Al-Bashari (wafat di sekitar tahun 100 H.) mengata- 
kan: ”Aku telah sujud (dalam shalat), sehingga tanggal dua gigi depan- 
ku”. 

Lalu seorang. laki-laki mengatakan kepadanya: ”Kami sesungguhnya 
mengharap kepada Allah”. 

Muslim bin Yassar lalu menjawab: ” Amat jauh-amat jauh yang demikian! 
Barangsiapa: mengharap sesuatu, niscaya dicarinya. Dan barangsiapa takut 
kepada sesuatu, niscaya ia lari daripadanya”. 

Sebagaimana orang yang mengharap di dunia ini mendapat anak dan dia 
tidak kawin, atau dia kawin, tetapi ia tidak bersetubuh dengan isterinya, 
atau ia bersetubuh dan ia tidak inzal (tidak -keluar- air maninya), maka 
orang ini adalah orang yang lemah akal. 

Maka begitu pula orang yang mengharap rahmat Allah dan ia tidak ber- 
iman.. Atau ia beriman dan tidak mengerjakan amal shalih. Atau ia ker- 
jakan dan tidak meninggalkan perbuatan maksiat. Maka orang itu terper- 
daya (tertipu). 

Sebagaimana, apabila ja telah kawin, bersetubuh dan: inzal, niscaya dia 
masih juga ragu-ragu tentang anak itu. Ia takut dan mengharap kurnia 
Allah pada menciptakan anak dan tertolaknya bahaya-bahaya dari rahim 
ibu dan dari ibu itu sendiri, sehingga sempurnalah kejadian anak itu. 
Maka orang itu adalah orang pintar. Seperti demikian pula, apabila ia ber- 
iman, mengerjakan: amal-amal shalih dan meninggalkan perbuatan-perbu- 
atan keji dan ia masih ragu-di antara takut dan harap. Ia takut akan tidak 


R51 


diterima amalnya dan ia tidak kekal atas amalan itu. Dan ia mendapat 
kesudahan (khatimah) dengan buruk. Ia mengharap daripada Allah Ta'ala 
bahwa menetapkannya dengan kata tetap. Dan memelihara agamanya dari 
petir-petir sakratul-maut. Sehingga ia mati di atas tauhid. Dan menjaga 
hatinya dari kecenderungan kepada nafsu-syahwat sepanjang umurnya. 
Sehingga ia tidak cenderung kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Maka 
orang itu adalah orang pintar. Dan selain dari mereka, maka adalah 
orang-orang yang terperdaya pada jalan Allah. "Dan nanti mereka akan 
mengetahui ketika melihat siksaan, siapakah yang lebih tersesat jalan- 
nya”. (1). "Dan sudah tentu kamu akan mengetahui beritanya (kebenar- 
annya) sesudah datang ketikanya” (2). 

Ketika itu, mereka mengatakan sebagaimana dikhabarkan oleh Allah dari 
hal mereka: 


AAA Se 6 Aa IU SGG -. “ya Aa 
ata na 


(Rabba-naa-ab-sharnaa wa sami'-naa far-ji'-naa-na'-mal shaali-han innaa 
muu-ginuuna). 

Artinya: "Wahai Tuhan kami! Kami telah melihat dan mendengar - apa 
yang ENGKAU katakan -. Sebab itu, kembalikanlah kami (ke dunia), 
kami akan mengerjakan perbuatan baik. Sesungguhnya kami telah yakin” 
S. As-Sajadah, ayat 12. Artinya: kami ketahui, bahwa sebagaimana tidak 
akan beranak, selain dengan bersetubuh dan perkawinan dan tumbuh- 
tumbuhan tiada akan tumbuh, selain dengan membajak tanah dan mena- 
burkan bibit, maka demikian pula, tiada akan berhasil pahala dan pem- 
balasan, selain dengan amal shalih. Maka kembalikanlah kami, untuk 
kami mengerjakan amal shalih. Sesungguhnya sekarang kami telah me- 
ngetahui kebenaran ENGKAU pada firman ENGKAU. "Dan bahwa 
manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Dan bahwa (ha- 
sil) usahanya nanti akan dilihatnya”. (3). “Setiap suatu kaum dijatuhkan 
kedalamnya, penjaga-penjaga neraka itu menanyakan: "Belumkah - ada - 
orang yang memberikan peringatan datang kepada kamu? Mereka men- 
jawab: Ya, ada! Sesungguhnya orang yang memberikan peringatan telah 
datang kepada kami”. (4). Artinya: apakah tidak kami perdengarkan ke- 
pada kamu, sunnah Allah pada hamba-hambaNYA? Dan sesungguhnya - 
”DicukupkanNYA kepada setiap diri pembayaran (pembalasan) apa yang 


Ona 


ea ea eat aa 

(1) Sesuai dengan yang tersebut pada ayat 42, S. Al-Furgan. 

(2) Sesuai dengan yang tersebut pada ayat 88, S. Shad. 

(3) Sesuai dengan apa yang tersebut pada ayat 39 — 40, S. An-Najm. 
(4) Sesuai dengan yang tersebut pada ayat 8 dan 9, S. Al-Mulk. 


852 


telah diusahakannya”. (1). Dan bahwa: "setiap diri tergadai karena per- 
buatannya”. (2). 

Apakah yang memperdayakan kamu pada jalan Allah, sesudah kamu 
mendengar dan. berpikir? Dan "mereka berkata: "Kalau kiranya kami 
mendengarkan dan mempergunakan pikiran kami, tiadalah kami akan 
menjadi penghuni api yang menyala. Mereka mengakui dosanya, tetapi 
jauhlah kiranya penghuni api neraka itu (dari ampunan Tuhan)?”. (3). 
Kalau anda bertanya: di manakah tempat sangkaan harap itu dan tem- 
patnya yang terpuji? 

Maka ketahuilah kiranya, bahwa katan itu terpuji pada dua tempat: | 
Pertama: pada diri orang maksiat yang terjerumus, apabila terguris bagi- 
nya tobat. Lalu setan berkata kepadanya: "Dari mana tobatmu diteri- 
ma?” 

Maka setan: itu memutus-asakan orang maksiat tersebut, dari rahmat 
Allah Ta'ala. Lalu haruslah ketika ini, orang maksiat itu mencegah ke- 
putus-asa-an, dengan harap dan mengingatkan dirinya, bahwa Allah me- 
ngampunkan segenap dosa”. (4). Dan bahwa Allah Mahapemurah, me- 
nerima tobat dari hambaNYA. Dan tobat itu tha'at, yang menutupkan 
dosa. Allah Ta'ala berfirman: 


. y 011 9 0 yo ss... No) 
aa Va LAN PNS 
Hen CSI no 102 Moana 2204 


5 ai 8 Dea Wan AR 
(ot- or ny! - ya : 5») BEN 


(Oul-yaa- 'ibaa-diyal-ladziina-asrafuu-'alaa nahan laa tagnathuu min 
rahmatil-Jaahi innal-laaha yagh-firudz-dzunuuba jamii-'an innahuu huwal- 
ghafuu-rur-rahiimu, wa aniibuu ilaa rabbi-kum). 

Artinya: "Katakanlah! "Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas men- 
celakakan dirinya sendiri! Janganlah kamu putus harapan dari rahmat 
Allah! Sesungguhnya Allah itu mengampuni segenap dosa. Sesungguhnya 
DIA Mahapengampun dan Penyayang. Dan kembalilah kamu (bertobat) 
kepada Tuhanmu!”. S. Az-Zumar, ayat 53 — 54. 

Allah Ta'ala di baba mereka..kembali. Dan Allah Ta'ala berfirman: 


TG Pn en NP MAA 
(MEN SEE 


(1) Sesuai dengan ayat 281, S. Al-Bagarah. 
(2) Sesuai dengan ayat 38, S. Al-Muddatstsir. : 
(3) Sesuai dengan ayat 190 — 11, S. Al-Mulk. 
(4) Sesuai dengan ayat 53, S. Az-Zumar. 


853 


(Wa innii la-ghaffaa-run li-man taaba wa-aamana Wa-'amila shaa-lihan 
tsummah-tadaa). 

Artinya: "Dan sesungguhnya Aku Mahapengampun kepada siapa yang 
bertobat, beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Kemudian, ia mengi- 
kuti jalan yang benar”. S. Thaha, ayat 82. 

Apabila ia menantikan ampunan, serta tobat, maka dia itu orang meng- 
harap. Dan kalau ia menantikan ampunan serta berkekalan berbuat mak- 
siat, maka dia itu orang yang terperdaya (orang yang tertipu). Sebagai- 
mana orang yang telah sempit kepadanya waktu shalat Jum'at dan dia 
sedang berada di pasar. Lalu terguris kepadanya untuk pergi ke Jum'at. 
Lantas berkata kepadanya: "Engkau sesungguhnya tidak akan mendapat 
Jum'at. Maka tetaplah di tempat engkau!”. Lalu orang itu mendustakan 
setan. Ia terus pergi berlari-larian. Ia mengharap akan mendapat Jum'at. 
Maka orang itu, adalah: orang yang mengharap. 

Dan kalau ia terus berjualan dan ia mengharap iman mengemudiankan 
shalat karenanya, hingga ke tengah-tengah waktu atau karena orang lain . 
atau karena sesuatu sebab yang tidak diketahuinya, maka orang itu ter- 
perdaya (tertipu). 

Kedua: bahwa dirinya lemah dari amal-amal fadlilah Mabana utama 
dan sunat). Ia menyingkatkan saja (mencukupkan saja) dengan amal-amal 
fardlu (amal wajib). Lalu ia mengharapkan dirinya akan memperoleh nik- 
mat Allah Ta'ala dan apa yang dijanjikanNYA kepada orang-orang shalih. 
Sehingga tergerak dari harapan itu, kerajinan ibadah. Lalu ia menghadap 
ie amal-amal fadlilah dan mengingati firman Allah Ta'ala: | 


Kang Ma Aa AI 5, Hit Daya 2 MA 
s 7. y- Sa. # , apa 02 
S3 IA 35 1 Mop ae PA 2 
AA PD :. SAS Aa 
TE ve Pe ea PA 
Syam) RDI D353 SANA 


0-1 3 20 An Tag SAP #0. 
PhD 01, na Di AN, 
ore ? —3 “. 


Sa 33 2 IS 2 233 3 
.N AN , py LG) KAA 


(Oad-aflahal-mv'minuunal-ladzii-na hum fii shalaa-tihim khaa-syi-” uuna, 
wal-ladzii-na hum-'anil-lagh-wi mu'-ridluuna, wal-ladzii-na hum liz-zakaati 
faa-'iluuna, wal-ladziina hum li-furuu-jihim haa-fidhuuna, illaa-'alaa 
arwaa-jihim au maa malakat aimaa-nuhum fa-innahum ghairu maluu- 
miina, fa manib:taghaa waraa-a-dzaa-lika, fa-ulaa-ika humul-'aa-duu-na, 


5 


854 


wal-ladzii-na hum li-aamaa-natihim wa-'ahdi-him raa-'uuna, wal-ladzii-na 
hum-'alaa shalaa-tihim yuhaa-fidhuu-na, ulaa-ika humul-waari-tsuunal- 
ladziina yari-tsuu-nalfir-dausa hum fiihaa khaaliduuna).. 

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman itu: 
Mereka yang khusyu' dalam sembahyangnya. Dan yang menjauhkan diri 
dari perkataan yang sia-sia. Dan yang membayarkan zakat. Dan yang 
menjaga kehormatannya (tidak melepaskan syahwatnya). Melainkan kepa- 
da isterinya atau kepunyaan tangan kanannya (sahaya perempuan). Maka 
sesunggulinya mereka itu tiada tercela. Tetapi, orang-orang yang mencari 
selain dari itu, maka merekalah orang-orang yang melanggar batas. Dan - 
orang beriman yang beruntung juga -, orang-orang yang memelihara ke- 
percayaan yang diberikan kepadanya serta janji yang dibuatnya. Dan yang 
menjaga sembahyangnya. Itulah orang-orang yang mempusakai. Mereka 
yang mempusakai sorga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya”. S. Al- 
Mu'minun, ayat 1 sampai ayat 11. 

Harapan pertama itu mencegah ke-putus-asa-an yang melarang dari tobat. 
Dan harapan kedua, mencegah kelemahan yang mencegah dari kerajinan 
dan kekalan bekerja. Maka tiap-tiap menantikan itu membangkitkan ke- 
pada tobat atau kepada berkekalan pada tha'at. Maka itulah harapan. 
(Dan setiap harapan yang mengharuskan kelemahan pada ibadah dan ke- 
cenderungan kepada amal batil, maka itu terperdaya.. Sebagaimana, apa- 
— bila terguris kepadanya, untuk meninggalkan dosa dan berbuat amal. Lalu 
. setan berkata kepadanya: ”Apa engkau ini menyakitkan diri dan menyik- 
. sakannya? Engkau mempunyai Tuhan Yang Mahapengasih, Mahapengam- 
pun dan Mahapenyayang”. Lalu dengan demikian, lantas ia lemah dari 
bertobat dan beribadah. Maka itu terperdaya. Dan ketika itu, maka ha- 
ruslah (wajiblah) atas hamba mempergunakan takut. Ia menakutkan diri- 
nya dengan kemarahan Allah dan besar siksaanNYA. Dan ia mengatakan: : 
Bahwa Allah Ta'ala, serta IA Pengampun dosa dan Penerima tobat itu 
sangat pedih siksaanNYA. Dan serta IA Mahapemurah, itu mengekalkan 
orang-orang kafir dalam neraka untuk selama-lamanya, serta tidak men- 
datangkan melarat bagiNYA oleh ke-kafir-an mereka. Akan tetapi, IA . 
mengeraskan azab, cobaan, penyakitan, sakit, kemiskinan dan kelaparan 
kepada sejumlah dari hamba-hambaNYA dalam dunia. Dan IA berkuasa 
menghilangkannya. Maka siapa, yang inilah SunnahNYA pada hamba- 
hambaNYA dan IA telah menakutkan aku akan siksaanNYA, maka ba- 
gaimana aku tidak takut kepadaNYA? Dan bagaimana aku terperdaya 
dengan yang demikian? 

Maka takut dan harap itu dua panglima dan dua penghalau yang mem- 
bangkitkan manusia kepada amal. Maka yang tidak membangkitkan ke- 
pada amal, itu adalah angan-angan dan terperdaya. Dan harapan makhluk 
seluruhnya, itulah sebabnya kelumpuhan mereka, sebabnya mereka meng- 
hadap kepada dunia, sebabnya mereka berpaling daripada Allah Ta'ala 


853 


dan menyia-nyiakan usaha bagi akhirat. Maka yang demikian itu terper- 
daya. Nabi s.a.w. sesungguhnya telah mengkhabarkan dan menyebutkan, 
bahwa terperdaya (ernPa) itu akan mengerasi atas hati yang terakhir dari 
ummat ini. (1). 

Sesungguhnya telah adi apa yang dijanjikan oleh Nabi s.a.w. Adalah ma- 
nusia pada masa pertama dahulu rajin. pada ibadah. Mereka berikan apa 
yang diberikan kepada mereka (mereka berikan zakat dari harta mereka). 
Hati mereka takut, bahwa sesungguhnya mereka kembali kepada Tuhan, 
mereka takut atas dirinya. Sepanjang malam dan siang, mereka dalam ke- 
tha'atan kepada Allah. Mereka bersangatan (mubalaghah) pada tagwa dan 
menjaga diri dari harta syubhah (harta yang diragukan halalnya) dan nafsu 
syahwat. Mereka menangis atas dirinya pada tempat sunyi (khilwah). 
Sekarang, anda melihat makhluk itu merasa aman, gembira, tenteram, 
tidak merasa takut, serta merta bertekun atas perbuatan maksiat, terjeru- 
mus dalam dunia dan berpaling dari Allah Ta'ala. Mereka mendakwakan, 
bahwa mereka percaya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan kelimpahan- 
NYA. Mereka mengharap kema'afan dan keampunanNYA. Seakan-akan 
mereka mendakwakan, bahwa mereka mengetahui: dari kelimpahan dan 
kemurahanNYA, akan apa yang tidak diketahui oleh nabi-nabi, para sha- 
habat dan orang-orang shalih yang terdahulu. 

Jikalau keadaan ini didapati dengan angan-angan dan dicapai dengan mu- 
dah, maka atas dasar apa, adanya tangisan mereka, takut dan gundahnya 
mereka? Dan kami telah sebutkan dahulu pen-tahkik-an segala keadaan 
ini pada Kitab Takut dan Harap. Dan Rasulu'llah s.a.w. telah bersabda, 
menurut apa yang diriwayatkan oleh Ma'gal bin Yassar (2): "Aku datang 
kepada manusia, suatu zaman, dimana Al-Our-an akan lusuh dalam hati 
orang-orang, sebagaimana lusuhnya kain pada tubuh manusia. Urusan 
mereka semuanya adalah karena loba, tak ada ketakutan padanya. Kalau 
seseorang dari mereka berbuat baik, lalu mengatakan: "Akan diterima 
daripadaku”. Dan kalau ia berbuat jahat, lalu ia mengatakan:” Akan di- 
ampunkan dosaku”. (3). 

Nabi s.a.w. telah menerangkan, bahwa mereka meletakkan loba di tempat 
takut. Karena kebodohan mereka dengan penakutan-penakutan Al-Our-an 
dan apa yang ada dalam Al-Our-an. Dan seperti yang demikian itu, di- 
terangkan tentang kaum Nasrani, karena Allah Ta'ala berfirman: 


(1)Hadits ini dirawikan oleh Abi Tsa'labah dan telah diterangkan dahulu pada aktir pen- 
jelasan: Tercelanya Tekabur dan 'Ujub. 

(2) Wafat tahun 60 H. termasuk di antara orang-orang yang bersumpah setia (bai'ah) 
kepada Nabi s.a.w. di bawah pohon kayu (tahta'sy-sya-jarah) yang terkenal dalam 
sejarah Islam (Pent.). 

(3) Hadits ini dirawikan oleh Abu Manshur Ad-Dailami dari Ibnu Abbas. 


1856” 


Ng, PAHSVY OSN 5 . Oo 0 yo. 
Ne LA 3 V3 Pe PIL 
a15 "23 PE UP Ka 


CAN 5) NO SG III 


(Fa khalafa min ba'-dihim khal-fun wari-tsul-kitaaba ya'-khu-dzuu-na- 
'aradla haa-dzal-adnaa wa yaguu-luuna, sa-yugh-faru Ja-naa). 

Artinya: "Sesudah itu datang angkatan baru (yang jahat) menggantikan 
mereka. Mereka mempusakai Kitab, mengambil harta benda kehidupan 
dunia ini saja (dengan cara yang tidak halal). Kata mereka: Nanti (kesa- 
lahan) kami akan diampuni”. S.,.Al-A'raf, ayat 169. | 
Artinya, bahwa mereka mempusakai Kitab. Ya'ni: mereka kaum alim 
ulama. Mereka mengambil harta benda kehidupan dunia ini. Artinya: 
nafsu-syahwat mereka dari dunia, haram atau halal. Dan Allah Ta'ala ber- 
firman: 


Ka LP Ga) PE AYJAH SI 3 


(Wa li man khaa-fa magaa-ma rabbihi janna-taani). 

Artinya: "Dan siapa yang takut terhadap waktu berdiri di hadapan Tu- 
hannya, dia memperoleh dua taman (sorga)”. S. Ar-Rahman, ayat 46. 
Allah Ya'ala berfirman: 


LL PPPA, 


(EN) NE AS SI 


(Dzaalika li man khaafa magaa mii wa khaafa wa-'idi). 

Artinya: "Yang demikian itu adalah untuk orang yang takut kepada Ke- 
besaranKU dan takut akan janji siksaKU”. S. Ibrahim, ayat 14. 

. Al-Our-an dari permulaannya sampai kepada penghabisannya itu memberi 
peringatan dan penakutan. Tidak akan bertafakkur (merenungkan) oleh 
yang merenungkan dalam Al-Our-an, selain akan lemahlah kegundahan- 
nya dan besarlah ketakutannya, kalau ia beriman dengan apa yang ada 
dalam Al-Our-an. Anda melihat manusia membaca dengan cepat Al-Our- 
an ini. Mereka mengeluarkan (membaca) huruf-huruf Al-Our-an dengan 
bunyinya yang baik (menurut makhrajnya). Mereka berdebat tentang ba- 
ris di bawah (baris khafadl), baris depan (baris rafa”) dan baris di atas 
(nashab). Seakan-akan mereka membaca syair (pantun) dari syair-syair 
Arab. Tidak penting bagi mereka memperhatikan arti (maksud) Al-Our- 
an dan meng-amalkan apa yang tersebut dalam Al-Our-an. Adakah dalam 
dunia (alam) ini, terperdaya yang lebih dari ini? 

“Inilah contoh-contoh terperdaya dengan menggunakan agama Allah dan 
penjelasan perbedaan di antara hidup dan terperdaya. Dan mendekati de- 
“ngan yang demikian, terperdayanya golongan-golongan yang mempunyai 


857 


ketha'atan dan kemaksiatan. Hanya perbuatan maksiat dari mereka itu 
lebih banyak. Dan mereka menunggu (mengharap) keampunan. Dan 
menyangka bahwa daun neraca kebaikan mereka itu lebih berat, sedang 
apa yang ada pada daun neraca kejahatan itu lebih banyak. Dan ini ke- 
sudahan kebodohan. 

Maka anda melihat seseorang yang bersedekah dengan beberapa dirham 
yang dapat dihitung dengan mudah, dari harta halal dan haram. Dan yang 
diterimanya dari harta kaum muslimin dan harta yang diragukan halalnya 
(harta syubhat), berlipat ganda banyaknya. Dan mungkin apa yang dise- 
dekahkannya itu adalah dari harta kaum muslimm. Ja berpegang kepada- 
nya dan menyangka, bahwa memakan seribu dirham haram, akan dapat 
diimbangi oleh bersedekah sepuluh dirham haram atau halal. Dan tidaklah 
orang yang tersebut tadi, selain seperti orang yang meletakkan sepuluh 
dirham pada sebuah daun neraca dan pada daun neraca yang lain seribu. 
Ia bermaksud mengangkat daun neraca yang berat dengan daun neraca 
yang ringan. Dan itu adalah kesudahan kebodohannya. 

Ya, benar! Di antara mereka ada orang yang menyangka, bahwa perbuat- 
an tha'atnya itu lebih banyak dari perbuatan maksiatnya. Karena ia tidak 
memperkirakan akan dirinya dan tidak memperhatikan perbuatan maksi- 
atnya. Apabila ia mengerjakan tha'at, Jalu dihafalnya dan dihitungkannya, 
seperti orang yang mengucapkan istikhfar (memohonkan ampun) kepada 
Allah dengan lisannya atau mengucapkan tasbih kepada Allah dalam 
sehari seratus kali. Kemudian, ia mengumpat kaum muslimin, mengoyak- 
ngoyakkan kehormatan mereka dan berkata-kata dengan yang tidak di- 
ridlai Allah sepanjang hari, tanpa terhingga dan terhitung. Dan adalah 
perhatian orang tadi kepada bilangan alat tasbihnya, bahwa ia telah me- 
ngucapkan istikhfar kepada Allah seratus kali. Ia lupa dari perkataannya 
yang sia-sia sepanjang harinya, yang kalau dituliskannya, niscaya adalah 
seperti tasbihnya seratus kali atau seribu kali. Dan telah dituliskan oleh 
malaikat-malaikat penulis amal. Dan telah dijanjikan oleh Allah dengan 
siksaan atas tiap-tiap kalimat. Allah Ta'ala berfirman: 


(dansa) KEL KANG NG 


. Artinya: "Tiada suatu perkataan yang diucapkan - manusia -, melainkan 
di dekatnya ada pengawas, siap sedia (mencatatnya)”. S. Oaf, ayat 18. 
Maka orang ini selalu memperhatikan pada keutamaan pembacaan tasbih 
dan tahlil (pembacaan: Laa ilaaha iIa'llaah). Dan ia tidak menoleh kepa- 
da apa yang datang dari siksaan orang-orang pengumpat, pendusta, lalat 
merah dan orang-orang munafig, yang melahirkan kata-kata yang tidak 
disembunyikannya dan yang lain-lain dari bahaya-bahaya lisan. 

Yang demikian itu terperdaya (tertipu) semata-mata. Demi umurku, ji- 


858 


kalau adalah -malaikat-malaikat penulis amal itu meminta daripadanya 
ongkos penulisan, bagi apa yang mereka menuliskannya, dari kata-katanya 
yang sia-sia, yang melebihi daripada tasbihnya, niscaya adalah ia pada 
yang demikian itu akan mencegah lidahnya, sehingga dari sejumlah dari 
yang penting-penting saja baginya. Dan apa yang diucapkannya pada wak- 
tu-waktu kesenggangannya, adalah dihitungnya, dikirakan dan ditimbang- 
kannya dengan tasbih-tasbihnya. Sehingga tidak berlebih ongkos penulis- 
annya atas dirinya. Maka alangkah mengharapkan terhadap orang, yang 
memperhitungkan dirinya dan berhati-hati, karena takut kepada satu karat 
permata, yang hilang pada ongkos atas penulisan itu. Dan ia tidak berhati- 
hati, takut daripada hilangnya sorga Firdaus tinggi dan kenikmatannya. Ini 
tidak, melainkan suatu bencana besar bagi orang yang merenungkannya. 
Sesungguhnya kita didorong kepada. suatu keadaan, jikalau kita ragu-ragu 
padanya, niscaya adalah kita dari orang-orang kafir yang mengingkari 
“Tuhan. Dan jikalau kita benar padanya, niscaya adalah kita dari orang- 
orang dungu yang terperdaya (tertipu). Maka tidaklah ini amal perbuatan 
Orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Al-Our-an: Dan kita se- 
sungguhnya memohon kelepasan kepada Allah, bahwa kita termasuk dari 
orang-orang tertutup hati. Maka mahasucilah Tuhan yang mencegah kita 
dengan kesadaran dan keyakinan serta penjelasan ini! Alangkah layaknya 
bagi orang yang sanggup menguasai kelalaian seperti ini dan keterperdaya- 
an atas hati, bahwa ia takut dan bertakwa. Dan ia tidak terperdaya de- 
ngan yang demikian, karena berpegang kepada batilnya angan-angan dan 
alasan-alasan setan serta hawa-nafsu. 

Wa'llahu A'lam! Allah Yang Mahatahu! 


PENJELASAN: jenis-jenis orang yang terperdaya dan bahagian-bahagian 
: golongan setiap jenis. Dan mereka itu empat jenis. 


Jenis Pertama: ahli ilmu. Dan yang terperdaya dari mereka itu, ada bebe- 
rapa golongan. Segolongan, mereka kokoh pemahamannya pada ilmu 
syari'at dan ilmu akal. Mereka mendalaminya dan bekerja menurut ilmu- 
iimu tersebut. Dan mereka menyia-nyiakan mencari (memperhatikan) 
anggota badannya dan memeliharanya, daripada perbuatan-perbuatan 
maksiat dan mengharuskannya perbuatan-perbuatan tha'at. Mereka ter- 
tipu dengan ilmunya dan menyangka bahwa mereka pada sisi Allah di 
suatu tempat. Dan bahwa mereka telah sampai dari ilmunya ke suatu ting- 
kat, dimana Allah tiada akan mengazabkan yang seperti mereka. Bahkan 
Allah menerima untuk orang banyak, akan pertolongan (syafa'at) mereka. 
Dan Aliah tidak akan menuntut mereka dengan dosa dan kesalahan me- 
reka, karena mulianya (kiramahnya) mereka pada Allah. 

| Mereka itu adalah orang-orang yang tertipu (terperdaya)! Jikalau mereka 


859 


melihat dengan mata hati, niscaya mereka tahu, bahwa ilmu itu dua ma- 
cam: iImu mu'amalah dan ilmu mukasyafah. Yaitu: ilmu mengenai Allah 
dan sifat-sifaiNYA, yang dinamai menurut kebiasaan: ilmu ma'rifah. 
Adapun ilmu mu'amalah, seperti mengetahui halal! dan haram, mengeta- 
hui akhlak diri yang tercela dan terpuji, bagaimana mengobatinya dan Jari 
daripadanya. Maka itu adalah ilmu, yang tidak dimaksudkan, selain untuk 
diamalkan (dilaksanakan). Jikalau tidak ada keinginan kepada diamalkan, 
maka ilmu tersebut tidak ada nilainya. Setiap. ilmu yang dimaksudkan 
untuk diamalkan, maka tiada mempunyai nilai, tanpa amal. Contohnya, 
adalah seperti orang sakit, yang padanya penyakit, yang tidak akan hilang, 
selain oleh obat yang tersusun dari banyak campuran, yang tidak dike- 
tahui, selain oleh tabib-tabib yang ahli. Lalu ia berusaha mencari tabib, 
sesudah ja meninggalkan tanah airnya. Sehingga ia menjumpai seorang 
tabib yang ahli. Lalu tabib tersebut memberi-tahukan kepadanya obat dan 
menguraikan kepadanya campuran-campuran, macam-macamnya, kadar 
campuran dan bahan-bahan pertambangan, dimana campuran-campuran 
tersebut diambil daripadanya. Dan tabib ahli tadi mengajarkannya bagai- 
mana menumbuk masing-masing campuran itu dan bagaimana mencam- 
purkan dan mengadukkannya. Lalu ia pelajari yang demikian dan ia tulis- 
kan suatu naskah (copy) yang bagus, dengan tulisan yang cantik. Kemu- 
dian, ia pulang ke rumah, diulang-ulanginya membaca dan diajarkannya 
kepada orang-orang sakit. Dan tidak dilaksanakannya dengan meminum 
dan memakainya. 

Adakah anda berpendapat, bahwa yang demikian itu memberi faedah se- 
suatu kepadanya dari penyakitnya? Amat jaub-amat jauh yang demikian! 
Jikalau ditulisnya seribu copy dan diajarkannya kepada seribu orang sakit, 
sehingga sembuh semua mereka dan diulang-ulanginya setiap malam seri- 
bu kali, niscaya tidak mendatangkan faedah yang demikian itu, suatu pun 
kepada sakitnya. Selain, bahwa ia menimbangkan emas, membelikan obat 
dan mencampurkannya, sebagaimana yang dipelajarinya. Ia meminumnya 
dan bersabar atas kepahitannya. Dan adalah minumnya itu pada waktunya 
dan sesudah mendahulukan penjagaan serta semua syarat-syaratnya. 

. Apabila ia berbuat semua itu, lalu dia masih juga dalam bahaya dari ke- 
sembuhannya, maka bagaimanakah apabila ia tidak sekali-kali meminum- 
nya? Manakala ia menyangka bahwa yang demikian mencukupi dan me- 
nyembuhkannya, maka telah teranglah tertipu (terperdaya)nya. : 
Begitu pula, ahli ilmu figh (al-figihh yang memahami dengan teguh ilmu 
ketha'atan dan tidak diamalkannya. Ia memahami dengan teguh ilmu ke- 
ma'shiatan dan tidak dijauhkannya. Ia memahami dengan teguh ilmu 
akhlak yang tercela dan ia tidak membersihkan dirinya dari akhlak tercela 
itu. Ia memahami dengan teguh ilmu akhlak yang terpuji dan ia tidak ber- 
sifat dengan akhlak yang terpuji itu. 


860 


Maka orang itu tertipu. Karena Allah Ta'ala berfirman: | 


- “ 'cu 
GUSI LINNNP P3 ag L m0110 01 
Ka). na alas 
(Oad-aflaha man zakhaa-haa). 
Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan (jiwa)- 
nya”. S. Asy-Syams, ayat 9. 
Tuhan tidak berfirman: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang miempe- 
lajari bagaimana membersihkannya, menuliskan ilmu tersebut dan me- 
ngajarkannya kepada manusia”. 
Dan ketika ini, setan mengatakan kepadanya: "Janganlah anda terperdaya 
oleh contoh itu! Bahwa mengetahui obat, tidaklah menghilangkan penya- 
kit. Dan bahwa tuntutan anda, ialah mendekatkan diri kepada Allah dan 
pahalaNya. Ilmu itu menarik pahala”. Dan setan itu membacakan kepa- 
danya hadits-hadits yang membentangkan kelebihan ilmu. 
Kalau orang yang patut dikasihani ini, lemah pikiran, lagi tertipu niscaya 
bersesuaianlah yang demikian dengan maksud dan hawa-nafsunya. Lalu 
tenanglah hatinya kepada yang demikian dan ia menyia-nyiakan amal. 
Kalau ia orang pintar, maka ia akan bertanya kepada setan: ” Adakah 
engkau memperingatkan aku keutamaan ilmu dan engkau melupakan aku 
apa yang datang dari Agama, mengenai orang berilmu yang zalim, yang 
tidak mengamalkan menurut ilmunya? Seperti firman Allah Ta'ala: 


MI ,) HAN IA 2 


(fa matsa-luhu kemaksalik kaibi). 
Artinya: "Perumpamaannya sebagai anjing”. S. Al-A'raf, ayat 176. 
Dan seperti firman Allah Ta'ala: 


MA PU bai ea Laro POP San KENA 

3 BI ah MA IS UAN La 
.(o FILA Ma 

(Ma-tsalul-ladzii-na hummilut-taurata tsumma lam konser ka-matsa- 

Iil-himaari yahmilu as-faaran). 

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Kitab 

Taurat, tetapi tiada mereka pikul, bagai keledai yang memikul kitab-kitab 

tebal (tetapi tiada mengerti isinya)”. S. Al-Jum'at, ayat 5. 

Maka manakah kehinaan yang lebih besar daripada diumpamakan dengan 

anjing dan keledai? Nabi s.a.w. bersabda: 


861 


KEL LL LI. Le KL , 

Ja Sab ASIP Lo DN H# Hp s3 3 Ha 
(Mani'z-daada 'ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad min'llaahi illaa 
bu'dan). 

Artinya: "Siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah petunjuk, 
niscaya ia tidak bertambah dekat kepada Allah, melainkan jauh”. (1). 
Nabi s.a.w. bersabda pula: ”Dilemparkan orang berilmu dalam api nera- 
“ka. Lalu keluar perut panjangnya. Maka ia berputar dengan perut itu 
dalam api neraka, sebagaimana berputar keledai pada gilingan gandum”. 
2). 


Dan seperti sabda Nabi s.a.w.: 
02 PP na 


Pe Pe AN 4 


Ann ). 

Artinya: ”Manusia yang paling jahat, ialah: ulama jabat”. 9). 

Kata Abi'd-Darda' r.a.: "Azab bagi orang yang tidak berilmu, satu kali. 
Dan kalau Allah menghendaki, niscaya diberiNya ilmu. Dan azab bagi | 
orang yang berilmu dan tidak mengamalkan, tujuh kali”. 

Artinya: ilmu itu menjadi alasan, yang memberatkan atas dirinya. Karena 
dikatakan kepadanya: ” Apakah yang kamu perbuat pada apa yang kamu 
ketahui? Bagaimana kamu tunaikan terima kasih Gyukur) ae Al-- 
lah?” 

Haa s.a.w. “bersabda: 


| Pn NE Ong Lara Pa Pa SNN 2 2415 


Pakai -dun-naasi-'adzaa-ban yaumal-giyaa-mati-'aali-mun lam ya 
— Jlaahu bi-'ilmihi). 

Artinya: "Manusia yang paling keras azabnya pada. hari kiamat, ialah 
orang yang berilmu, yang tidak diberi manfa'at oleh Allah dengan ilmu- 
nya”. (4). | 
Maka ini dan yang seperti ini dari pada apa yang telah kami bentangkan 
pada Kitab Ilmu dahulu pada Bab Tanda 'Ulama Akhirat itu, lebih ba- 
nyak daripada dapat dihinggakan.- Kecuali, bahwa ini mengenai apa yang 





(1) Dirawikan Ad-Dailami dari Ali. 

(2) Dirawikan Ibnun-Najjar dari Abi Amamah. 

(3) Hadits ini telah diterangkan dahulu pada Kitab Ilmu. 

(4) Dirawikan Men, Ibnu "Uda dan Al-Baihagi dari Abi Hurairah. 


862 


tidak bersesuaian dengan hawa-nafsu orang berilmu yang zalim. Dan apa 
yang tersebut pada Kelebihan Ilmu itu, bersesuaian dengan dia. Lalu setan 
mencenderungkan hatinya kepada yang disukainya. Dan itulah terperdaya- 
yang sebenarnya. Karena kalau ja memandangnya dengan mata-hati, 
maka perumpamaannya, ialah yang telah kami sebutkan dahulu. Dan 
kalau ia memandang dengan mata keimanan, maka yang menceriterakan 
kepadanya, dengan keutamaan ilmu, ialah yang menceriterakan kepada- 
nya, dengan tercelanya ulama jahat. Dan keadaan mereka di sisi Allah 
adalah lebih buruk dari keadaan orang-orang bodoh. Sesudah itu, keper- 
cayaannya, bahwa dia di atas kebajikan, serta keteguhan keterangan Allah 
atas dirinya, adalah sangat terperdaya (tertipu). | 

Adapun orang yang mendakwakan mengetahui ilmu mukasyafah, seperti: 
mengetahui tentang Allah, sifat-sifatN YA dan nama-namaNYA dan serta 
yang demikian, ia lengah tentang amal dan menyia-nyiakan perintah Allah 
dan batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah, maka terperdayanya itu 
lebih berat. Contohnya, adalah seperti orang yang bermaksud melayani 
seorang raja. Lalu ia mengenal raja itu. Ia mengenal akhlaknya, sifatnya, 
warnanya, bentuknya, tingginya, lebarnya, kebiasaannya dan majlisnya. Ia 
tidak berusaha untuk mengenali, apa yang disukai raja itu, apa yang. tidak 
disukainya, apa yang dimarahinya dan apa yang disenanginya. Atau ia 
kenal yang demikian, hanya ia bermaksud melayaninya saja, sedang dia 
mengetahui benar, semua apa, yang menyebabkan raja marah dan kepada 
siapa ia marah. Dan ia kosong (tidak tahu sama sekali) dari semua yang 
disukai raja, dari pakaian, sikap, perkataan, gerak dan diam. 

Lalu ia datang kepada raja. Ia bermaksud mendekatkan diri kepada raja 
dan mengkhususkan dirinya kepada raja, sedang dia berlumuran dengan 
semua yang tidak disukai oleh raja: Dia kosong dari semua yang disukai 
oleh raja. Ia mencari jalan kepada raja, untuk mengenal raja, keturun- 
annya, namanya, negerinya, rupanya, bentuknya, adat kebiasaannya pada 
menyiasati budak-budaknya dan bergaul dengan rakyatnya. 

Maka orang tersebut itu terperdaya sekali. Karena, jikalau ditinggalkan- 
nya semua yang diketahuinya dan ia berpegang dengan mengenal raja saja 
dan mengetahui apa yang tidak disukai dan yang disukai raja itu, maka 
sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih mendekati kepada tercapai- 
nya maksud mendekatinya dan mengkhususkan diri kepadanya. Bahkan, 
keteledorannya pada tagwa dan diikutinya nafsu-syahwat itu menunjuk- 
kan, bahwa tidak terbuka baginya daripada ma'rifah (mengenal) Allah, 
selain: nama, tanpa makna. Karena kalau ia mengenal Allah dengan kenal 
yang sebenar-benarnya, niscaya ia takut kepada Allah dan berbuat tagwa 
kepadaNYA. Maka tidak tergambar, bahwa orang berakal yang mengenal 
singa, kemudian ia tidak menjaga diri dan tidak takut kepada singa itu. 
Allah Ta'ala sesungguhnya telah mengwahyukan kepada Nabi Dawud a.s.: 
”Takutlah kepadaKU, sebagaimana engkau takut kepada binatang buas 


863 


yang ganas”. | 

Benar, orang yang mengenal dari singa akan warnanya, bentuknya dan 
namanya, kadang-kadang ia tidak takut kepadanya. Dan seakan-akan ia 
tidak mengenal singa. Maka orang yang mengenal Allah Ta'ala, niscaya ia 
mengenal dari sifat-sifat NYA, bahwa IA membinasakan alam semesta dan 
tidak memperdulikannya. Dan ia tahu, bahwa ia dijadikan dalam gudrah 
Allah, yang kalau membinasakan seperti dia Beribu-ribu orang dan meng- 
abadikan azab kepada mereka untuk selama-lamanya, niscaya yang 
demikian itu tidak membekas pada Allah suatu bekasan, tidak dipenga- 
ruhi kepadaNya oleh belas-kasihan dan tidak menimpa kepadaNya oleh 
kegundahan. Dan karena inilah, Allah Ta'ala berfirman: 


Kenny 2 Nan Po COSTA 


(Innamaa yakh-syal-laaha min- bandit 5 AAN 

Artinya: "Sesungguhnya yang takut kepada Allah, ialah orang-orang yang 
berilmu (ulama) di antara hamba-hambaNYA”. S. Fathir, ayat 28. , 
Pembukaan (fatihahnya) kitab Az-Zabur, ialah: ”Pokok hikmah, ialah: 
takut kepada Allah”. 

Ibnu Mas'ud r.a. mengatakan: ” Cukuplah dengan takut kepada Allah itu 
ilmu. Dan cukuplah dengan terperdaya menggunakan nama Allah itu, 
kebodohan”. 

Orang meminta fatwa dari Al-Hasan Al-Bashari r.a. tentang suatu masa- 
lah. Al-Hasan lalu menjawabnya. Maka dikatakan kepada Al-Hasan: 
”Ulama fugaha' (ahli figh) kita tidak mengatakan demikian”. 

Lalu Al-Hasan Al-Bashari r.a. menjawab: "Adakah sekali-kali engkau 
melihat seorang fagih (ahli figh)? Ahli figih itu yang berdiri (mengerjakan 
shalat) pada malamnya, berpuasa pada siangnya, yang zahid di dunia?”. 
Pada suatu kali, Al-Hasan Al-Bashari r.a. mengatakan: ”Fagih itu tidak 
mengejek-ejek dan tidak bermusuh-musuhan. Ia menebarkan hikmah 
Allah (ilmu yang penuh hikmah dari Allah). Kalau engkau terima dari- 
padanya, maka :a memuji Allah. Dan kalau engkau tolak kepadanya, ia 
memuji Allah”. 

Jadi, orang fagih itu, ialah: orang yang memahami dari Allah akan perin- 
tahNYA dan laranganNYA. Ia mengetahui dari sifat-sifat Allah, apa yang 
disukaiNYA dan apa yang tidak disukaiNYA. Dia itu orang berilmu 
(orang alim).- Siapa yang dikehendaki oleh Allah memperoleh kebajikan, 
niscaya dianugerahkanNYA pemahaman pada Agama- (1). 

Apabila orang tersebut tidak dengan sifat ini, maka dia termasuk orang 





(1) Sesuai dengan hadits, yang dirawikan Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain dari Mu- 
'awiyah. 


864 


yang tertipu (terperdaya). 

Suatu golongan lain: mereka itu mengokohkan Ilmu dan amal. Mereka 
rajin mengerjakan tha'at yang tampak terlihat (tha'at zahiriyah). Mereka 
meninggalkan perbuatan maksiat. Hanya mereka tidak mencari pada hati 
mereka, untuk menyapu dari hatinya, sifat-sifat yang tercela pada Allah, 
dari tekabur, dengki, ria, mencari untuk menjadi kepala, bermaksud jahat 
kepada teman-teman dan orang-orang yang sebaya, mencari terkenal da- 
lam negeri dan pada harnba-hamba Allah. 

Kadang-kadang sebahagian mereka tidak mengetahui, bahwa yang demi- 
kian itu tercela. Lantas ia bertelungkup padanya, tidak menjaga diri dari- 
padanya. Ia tidak menoleh kepada sabda Nabi s.a.w.: "Sekurang-kurang 
ria itu syirik”. (1). Dan kepada sabda Nabi s.a.w.: "Tiada akan masuk 
Sorga orang yang dalam hatinya, seberat atom bari tekabur (sombong)” 
(2). Dan pada sabda Nabi s.a.w.: "Dengki itu memakan amal yang baik, 
sebagaimana api memakan kayu kering” (3). Dan kepada sabda Nabi 
S.a.W.: "Menyukai kemuliaan dan harta itu menumbuhkan nifag (kemu- 
nafigan), sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran” (4). Dan lain- 
lain dari hadits-hadits yang telah kami bentangkan dahulu pada semua 
Rubu' Yang Membinasakan pada akhlak tercela. 

Mereka itu menghiasi zahiriyahnya dan menyia-nyiakan batiniyahnya. 
Mereka lupa akan sabda Nabi s.a.w.: "Bahwa Allah tiada memandang 
kepada rupamu dan tiada kepada hartamu. IA sesungguhnya memandang 
kepada hatimu dan amalmu” (5). 

Mereka membaharukan amal dan tidak membaharukan hati. Pada hal hati 
itu pokok. Karena tiada terlepas, selain orang yang datang kepada Allah 
dengan hati sejahtera. 

Contoh mereka itu adalah seperti: rumah dalam kebun kurma, zahirnya 
(di luar) bercat putih dan batinnya (dalamnya) busuk. Atau seperti: ku- 
buran orang-orang mati, zahirnya (di luar) dihiasi dan batinnya (di dalam) 
bangkai. Atau seperti rumah yang gelap. Batinnya (di dalamnya) diletak- 
kan lampu atas lotengnya. Lalu teranglah luarnya. Dan batinnya (dalam- . 
nya) itu gelap. Atau seperti seorang laki-laki, yang bermaksud agar raja 
menjadi tetamunya ke rumahnya. Lalu ia mengkapurkan pintu rumahnya 
“dan tidak mengkapurkan tempat sampah di depan rumahnya. 

'Maka tidaklah tersembunyi, bahwa yang demikian itu tertipu (terper- 
daya). Bahkan contoh yang lebih dekat kepadanya, ialah: seorang laki-laki 





(1) Dirawikan Ath-Thabrani dan A-Hakim dari Ma'adz. 

(2) Dirawikan Muslim dari Ibnu Mas'ud. 

(3) Dirwaikan Abu Dawud dari Abi Hurairah. 

(4) Dirawikan Abu Nu'aim dari Abu Hurairah. 

(5) Dirawikan Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hiitah. 


865 


yang menanami suatu tanaman, lalu tumbuh. Dan tumbuh bersama ta- 
naman tadi, rumput yang akan merusakkannya. Lalu ja menyuruh mem- 
bersihkan tanaman tadi dengan menghilangkan rumput, dengan menca- 
butnya dari akarnya. Lalu dicabut ujung dan daun-daun rumput itu. Maka 
lantaran akarnya masih kuat, lalu tumbuh lagi. Karena tempat tumbuhnya 
kemaksiatan itu, ialah: akhlak tercela di dalam hati. Siapa yang hatinya 
tidak suci dari akhlak tercela itu, niscaya tiada sempurna tha'atnya yang 
zahiriyah, selain disertai banyak bahaya. Bahkan dia seperti orang sakit, 
yang telah menampak padanya penyakit kurab. Ia menggosok kulitnya 
dengan minyak obat dan meminum obat. Minyak obat itu untuk merng- 
hilangkan apa yang tumbuh pada kulitnya. Dan obat untuk menghabiskan 
unsur penyakit dari dalamnya. Lalu dicukupkannya dengan minyak obat 
dan tidak dipakainya obat. Dan tinggailah diperolehnya apa yang ber- 
tambah pada unsur penyakit. Lalu senantiasalah ia menggosok yang zahir 
pada kulitnya. Dam penyakit kurab itu terus berkekalan padanya, yang 
terpancar dari unsur yang ada dalam batin tubuhnya. 

Suatu golongan Lain: mereka mengetahui, bahwa akhlak batiniyah ini ter- 
cela dari pihak Agama. Hanya karena mereka mengherani (bersifat 'ujub) 
pada dirinya, lalu menyangka bahwa mereka terlepas daripadanya. Dan 
bahwa mereka lebih tinggi pada sisi Allah, daripada Allah akan mencoba 
mereka dengan yang demikian. Dan sesungguhnya yang dicoba, ialah: 
orang-orang awam. Tidak orang yang telah sampai tingkat mereka dalam 
ilmu. Adapun mereka maka lebih besar di sisi Allah, daripada untuk di- 
cobakan. 

Kemudian, apabila telah menampak pada mereka, tanda-tanda kesom- 
bongan, riasah (ingin jadi kepala), mencari ketinggian dan kemuliaan, lan- 
tas mereka men:gatakan: "Ini bukan sombong. Hanya mencari kemuliaan 
Agama, melahirkan kemuliaan ilmu, menolong Agama Allah, menghina 
kekerasan hidung orang-orang yang menantang, dari orang-orang pembuat 
bid'ah. Dan aku, jikalau aku pakai pakaian buruk dan aku duduk pada 
tempat yang hina, niscaya aku dikacaukan oleh musuh-musuh Agama. 
Dan mereka bergembira dengan demikian. Kehinaanku adalah kehinaan 
kepada Islam”. 

Orang terperdaya itu lupa, bahwa musuhnya yang harus ia berhati-hati 
daripadanya, ialah: tuannya. Yaitu: setan. Dan setaniah yang bergembira 
dengan apa yang diperbuatnya dan yang menyuruh memperbuatnya. Ia 
lupa, bahwa Nabi s.a.w., dengan apa beliau menolong Agama? Dengan 
apa beliau menghina orang-orang kafir? Ia lupa, apa yang diriwayatkan 
dari para shahabat, tentang: merendahkan diri, suka memberi, merasa 
cukup (gana'ah) dengan kepapaan dan kemiskinan. Sehingga Umar r.a. 
dicaci orang tentang buruk pakaiannya, ketika tiba di negeri Syam. Lalu 
Umar r.a. menjawab: "Kami itu suatu kaum, yang telah ditinggikan oleh 
Allah dengan Islam. Maka kami tidak mencari ketinggian pada yang lain”. 


866 


Kemudian, orang yang terperdaya itu, mencari ketinggian Agama dengan 

kain-kain yang halus, yang dihiasi dengan mutiara, hiasan dan sutera yang 
diharamkan. Dan dengan kuda yang terhias dan kenderaan-kenderaan 
yang dibanggakan. 

Ia mendakwakan, bahwa dengan yang demikian itu, ia mencari ketinggian 
ilmu dan kemuliaan Agama. Begitu pula, manakala ia melancarkan lidah- 
nya, dengan dengki kepada teman-temannya atau kepada orang yang me- 
nolak sesuatu dari perkataannya. Dia tidak menyangka, bahwa yang de- 
mikian itu dengki. Akan tetapi, ia mengatakan, bahwa ini marah karena 
kebenaran dan menolak atas orang yang berbuat batil, mengenai permu- 
suhan dan kezalimannya. Ia tidak menyangka pada dirinya dengki, sehing- 
ga ia berkeyakinan bahwa jikalau ia menikam orang lain dari ahli ilmu 
atau ja melarang orang lain, dari menjadi kepala, lantas ia didesak pada 
yang demikian, adakah kemarahannya dan permusuhannya itu, seperti 
kemarahannya yang sekarang? Lantas adakah kemarahannya karena Allah 
atau ia tidak marah, manakala ia menikam orang berilmu yang lain dan ia 
melarang? Bahkan kadang-kadang ia bergembira dengan yang demikian 
itu? Lantas adalah kemarahannya karena dirinya sendiri dan dengkinya 
kepada teman-temannya, dari kekejian batinnya. 

Begitulah ia berbuat ria (memperlihatkan kepada orang) dengan amal dan 
ilmunya. Dan apabila terguris kepadanya gurisan ria, lantas ja mengata- 
kan: "Amat jauh dari ria! Sesungguhnya maksudku dari melahirkan ilmu 
dan amal itu, agar orang banyak mengikuti aku. Supaya mereka memper- 
oleh petunjuk kepada Agama Allah Ta'ala. Lalu mereka itu terlepas dari 
siksaan Allah Ta'ala”. 

Orang yang terperdaya itu tidak Aina bahwa dia tidak ber- 
gembira dengan orang banyak mengikuti orang lain, sebagaimana ia ber- 
gembira dengan orang banyak mengikutinya. Jikalau maksudnya itu per- 
baikan orang banyak, niscaya ia bergembira dengan perbaikan mereka 
pada tangan siapa saja. Seperti orang yang mempunyai budak-budak yang 
sakit, dimana ia bermaksud mengobatinya. Maka dia tidak memperbeda- 
kan, di antara berhasil sembuhnya budak-budak itu pada tangannya atau 
pada tangan tabib yang lain. Kadang-kadang disebutkan ini kepadanya, 

lalu ia tidak dibiarkan pula oleh setan. Dan ia mengatakan: ”Sesungguh- 
nya yang demikian itu, karena orang banyak apabila memperoleh petun- 
juk dengan sebabku, maka adalah pahala bagiku dan balasan bagiku. Se- 
sungguhnya kegembiraanku dengan pahala yang diberikan oleh Allah, ti- 
(dak dengan penerimaan orang banyak akan perkataanku”. 

Inilah yang disangkakan orang itu dengan dirinya. Dan Allah melihat apa 
yang dalam hatinya, bahwa jikalau diterangkan kepadanya oleh Nabi 
s.a.w., bahwa pahalanya pada kemalasan dan menyembunyikan ilmu itu 
lebih banyak, daripada pahalanya pada melahirkan ilmu. Dan bersamaan 
dengan itu, ia ditahan dalam penjara dan diikat dengan rantai besi. Nis- 


867 


caya ia berdaya upaya untuk merobohkan penjara dan melepaskan rantai 
besi. Sehingga ia kembali ke tempatnya, dimana di situ menampak ke- 
kepala-annya, dari mengajar atau memberi nasehat atau lainnya. 

.Dan begitu juga, ia masuk ke tempat sultan (penguasa), mengharap kasih- 
sayang daripada penguasa, memuji dan merendahkan diri kepadanya. 
Apabila terguris baginya, bahwa merendahkan diri (tawadlu”) kepada pe- 
nguasa-penguasa yang zalim itu haram, lantas setan mengatakan kepada- 
nya: "Amat jauh dari itu! Yang demikian itu sesungguhnya, ketika loba 
pada harta mereka. Adapun engkau, maka maksud engkau, ialah: untuk 
menolong kaum muslimin, menolak melarat dari mereka dan menolak ke- 
jahatan musuh-musuh engkau dari diri engkau”. 

Allah mengetahui dari batin orang itu, bahwa jikalau menampak bagi se- 
tengah teman-temannya, penerimaannya pada sultan itu, lantas jadilah ia 
menolong (memberi syafa'at) kepada tiap-tiap muslim, sehingga tertolak- 
lah melarat dari semua kaum muslimin, niscaya beratlah yang demikian 
kepadanya. Dan kalau diumpamakan, bahwa keadaannya itu buruk pada 
sisi sultan, dengan mencaci dan membohonginya, niscaya ia perbuat yang 
demikian (memberi syafa'at) itu. 

Begitu pula, kadang-kadang berkesudahan terperdayanya sebagian mere- 
ka, kepada mengambil dari harta penguasa. Dan apabila terguris kepada- 
nya bahwa harta itu haram, lalu setan mengatakan kepadanya: "Ini harta 
yang tidak mempunyai pemiliknya. Harta ini untuk kemuslihatan kaum 
muslimin. Dan engkau itu imamkaum muslimin dan orang alim mereka. 

Dengan engkau tegaknya Agama. Apakah tidak halal bagi engkau me- 
ngambil sekadar keperluan engkau?”. 

Lalu ia terperdaya dengan penipuan ini pada tiga perkara: 

Pertama: tentang itu harta yang tidak ada pemiliknya. Dia tahu, bahwa 
raja itu mengambil pajak dari kaum muslimin dan orang-orang yang ba- 
nyak harta. Dan mereka yang diambil pajak itu, masih hidup. Anak-anak- 
nya dan ahli warisnya masih hidup. Kesudahan keadaan itu, ialah, terjadi- 
nya percampuran pada harta mereka. Dan orang yang merampas seratus 
dinar emas dari sepuluh orang dan dicampurkannya uang tersebut pada 
suatu tempat, maka tidak ada perbedaan paham, bahwa itu harta haram. 
Dan tidak dikatakan, bahwa itu harta yang tidak ada pemiliknya. Dan 
haruslah dibagikan di antara sepuluh orang itu dan dikembalikan kepada 
masing-masing, sepuluh dinas emas, walau pun harta masing-masing telah 
bercampur dengan harta orang lain. 

Kedua: tentang katanya: bahwa engkau termasuk kepentingan kaum mus- 
limin dan dengan engkau tegaknya Agama. 

Kiranya mereka yang telah rusak agamanya, yang menghalalkan harta 
raja-raja dan ingin mencari dunia, menghadapkan diri kepada menjadi 
kepala dan dengan sebab yang demikian, berpaling dari akhirat, adalah 
lebih banyak dari mereka yang zuhud di dunia, menolak dunia dan meng- 


868 


hadapkan diri kepada Allah. 

Orang itu sebenarnya dajjal agama dan penegak mazhab setan-setan. Bu- 
kan imam Agama. Karena imam, ialah: orang yang diikuti pada berpaling 
dari dunia dan menghadapkan diri kepada Allah, seperti: nabi-nabi a:s., 
para shahabat dan ulama-ulama terdahulu (ulama salaf). 

Dan dajjal, ialah: yang diikuti pada berpaling dari Allah dan menghadap- 
kan diri kepada dunia. Semoga matinya orang ini, lebih bermanfa'at ke- 
pada kaum muslimin, daripada 'hidupnya. Ia mendakwakan, bahwa dia 
tiang agama. Contohnya, adalah seperti yang dikatakan oleh nabi Isa a.s. 
kepada orang berilmu yang jahat. Bahwa orang itu, seperti batu besar 
yang jatuh pada mulut parit air. Batu besar itu tidak meminum air dan 
tidak membiarkan air terlepas kepada tanaman. 

Jenis tertipunya ahli ilmu pada masa-masa yang akhir ini, di luar hingga- 
an.. Dan pada apa yang telah kami sebutkan itu, adalah pemberi-tahuan 
dengan yang sedikit atas yang banyak. 

Suatu golongan Lain: mereka meneguhkan ilmu, mensucikan anggota ba- 
dannya, menghiasinya dengan ketha'atan, menjauhkan segala maksiat 
zahir, mencari akhlak diri dan sifat hati, dari ria, dengki, busuk hati, som- 
bong, mencari ketinggian, lalu memperjuangkan (ber-mujahadah) dirinya 
pada melepaskan diri dari sifat-sifat buruk itu. Mereka mencabut dari 
hati, tempat tumbuhnya sifat-sifat buruk itu, yang jelas dan kuat. 
Tetapi, kemudian mereka itu terperdaya. Karena masih ada dalam sudut- 
sudut hati, yang tersembunyi dari tipuan setan dan bungkusan penipuan 
diri, apa yang halus dan sulit mengetahuinya. Lalu mereka tidak mema- 
haminya dan menyia-nyiakannya. 

Perumpamaannya, ialah: orang yang bermaksud membersihkan tanaman 
dari rumput. Lalu ia berkeliling dan memeriksa dari masing-masing rum- 
put, yang dilihatnya, lalu dicabutnya. Hanya ia tidak memeriksa pada 
yang tidak keluar ujungnya (pucuknya) dari bawah tanah. Ia menyangka 
bahwa semua sudah tampak dan telah muncul. Dan telah tumbuh dari 
pangkai rumput, suatu cabangnya yang halus. Lalu menjalar di bawah ta- 
nah. Maka ini disia-siakannya. Ia menyangka, bahwa sudah dicabutnya. 
Jadi, dengan kelalaiannya itu, rumput tadi terus tumbuh, kuat dan meru- 
sakkan pokok-pokok tanaman, dimana ia tidak mengetahuinya. 

Maka begitu pula, orang berilmu, kadang-kadang berbuat semua yang 
demikian. Ia lengah dari mengamat-amati yang tersembunyi dan mencari 
yang tertanam. Lantas anda melihat orang berilmu tersebut, tidak tidur 
malamnya dan siangnya pada mengumpulkan ilmu, menyusunkannya, 
membaguskan lafal-lafainya dan mengumpulkan karangan-karangan me- 
ngenai ilmu-ilmu itu. 

Ia melihat, bahwa penggeraknya, ialah: ingin melahirkan Agama Allah 
dan menyiarkan syar'atNYA. Mungkin penggeraknya yang tersembunyi, 


869 


ialah: mencari namanya disebut orang, tersiar suaranya di tepi-tepi desa, 
banyak orang datang kepadanya dari segala penjuru, lancarnya lidah ma- 
nusia kepadanya dengan sanjungan dan pujian dengan zuhud, wara” dan 
ilmu, mendahulukannya pada segala kepentingan, mengutamakannya pada 
segala maksud, berkumpul di sekelilingnya untuk menerima faedah keil- 
muannya, merasa. enak dengan bagus didengar suaranya ketika bagus 
kata-katanya dan bagus mengemukakannya, bersenang-senang dengan 
menggerak-gerakkan kepala kepada perkataarnya, menangis kepadanya, 
merasa takjub daripadanya, gembira dengan banyak teman, banyak pengi- 
kut dan orang-orang yang mengambil faedah padanya, gembira dengan 
penentuan pada kekhususan ini, dari antara teman-teman dan bentuk-ben- 
tuk pikiran yang lain, untuk mengumpulkan di antara ilmu, wara' dan ke- 
lahiran zuhud dan menetapnya yang demikian, dengan lancarnya lidah 
cacian pada umumnya manusia yang menghadap kepada dunia. Tidak dari 
kesusahan dengan bencana yang menimpa Agama. Akan tetapi, dari pe- 
nunjukan dengan pembedaan dan penyediaan dengan penentuan. 
Semoga orang yang patut dikasihani, yang tertipu ini, hidup batiniyahnya 
dengan yang teratur baginya, dari perintah, kekuasaan, ketinggian, ke- 
patuhan, pemuliaan dan bagus pujian. Jikalau berobah hati manusia ke- 
padanya dan mereka berkeyakinan padanya sebalik dari zuhud, dengan 
apa yang tampak dari amal-perbuatannya, maka kiranya akan mengacau- 
kan hatinya dan bercampur aduk pekerjaan ibadah yang biasa dikerjakan- 
nya (wiridnya) dan tugas-tugas pekerjaannya. Dan kiranya ia akan men- 
cari alasan dengan semua jalan bagi dirinya. Kadang-kadang ia memerlu- 
kan kepada berdusta pada menutupi kekurangannya. Dan kiranya ia akan 
mengutamakan, dengan kemuliaan dan pemeliharaan, akan orang yang 
dipercayainya padanya zuhud dan wara”, walau pun ia telah meyakini 
pada orang itu, di atas takarannya. Dan tidak setuju hatinya pada orang 
yang dikenalnya batas kelebihan dan kewara'-annya, walau pun ada yang 
demikian di atas kesesuaian keadaannya. Dan kiranya ia akan menguta- 
makan sebahagian temannya dari sebahagian. Dan ia melihat bahwa ia 
mengutamakannya. itu, karena terkemukanya pada kelebihan dan kewara'- 
an. 

Yang demikian itu sesungguhnya, karena ia lebih menuruti dan mengikuti 
bagi kehendaknya, lebih banyak pujian manusia kepadanya, lebih kuat 
perhatian manusia kepada kata-katanya dan lebih suka manusia kepada 
melayaninya. Semoga mereka mengambil faedah daripadanya dan gemar 
pada ilmunya. Ia menyangka bahwa penerimaan manusia kepadanya, ka- 
rena keikhlasannya, kebenarannya dan tegaknya dengan kebenaran pe- 
ngetahuannya. Lalu ia memuji Allah Ta'ala, atas apa yang dimudahkan- 
NYA pada lidahnya, daripada kemanfa'atan makhlukNYA. Ia melihat 
bahwa yang demikian itu menutupkan segala dosa: Dan ia tidak mencari 
serta dirinya pembetulan niat padanya. Kiranya, jikalau ia berjanji dengan 


870 


pahala seperti itu, pada mengutamakan namanya untuk tidak terkenal, 
mengasingkan diri dan menyembunyikan ilmu, niscaya ia tidak suka pada 
yang demikian. Karena ia menghilang dalam pengasingan diri, karena ter- 
sembunyinya keenakan penerimaan orang dan kemuliaan menjadi kepala. 
Kiranya contoh ini, yang dimaksud dengan kata setan: "Siapa dari anak 
Adam (manusia) yang mendakwakan, bahwa dia dengan ilmunya tercegah 
daripadaku, maka dengan kebodohannya, ia jatuh dalam perangkapku”. 
. Kiranya orang itu mengarang dan bersungguh-sungguh pada pengarang: 
annya, dengan menyangka bahwa ia mengumpuikan ilmu Allah, untuk di- 
ambil manfa'atnya. Sesungguhnya ia bermaksud dengan yang demikian, 
untuk membumbung tinggi namanya, dengan bagus pengarangannya. 
Kalau ada orang yang mendakwakan itu karangannya, lalu orang itu 
menghapuskan nama pengarangnya dan mengatakan karangannya sendiri, 
niscaya beratlah yang demikian kepadanya, serta diketahuinya, bahwa 
pahala penerimaan faedah dari pengarangan, sesungguhnya kembali ke- 
pada pengarang. Dan Allah mengetahui bahwa orang itu pengarang. Ti- 
dak yang mendakwakannya. Mungkin pada pengarangannya itu, ia tidak 
terlepas dari pujian kepada dirinya. Adakalanya terus-terang dengan dak- 
waan-dakwaan yang terentang panjang. Adakalanya mengandung cacian 
kepada orang lain, supaya terang dari caciannya kepada orang lain, bahwa 
dia lebih utama daripada orang yang dicacinya dan lebih banyak ilmunya 
dari orang itu. Sesungguhnya dia tidak perlu pada cacian itu. 

Kiranya ia menceriterakan dari kata-kata yang dipalsukan, apa yang ia 
lebihkan pemalsuannya. Lalu disandarkannya kepada yang mengatakan- 
nya. Dan apa yang dipandangnya baik, lalu tidak disandarkannya kepada 
yang mengatakannya. Supaya disangka orang, bahwa itu dari perkataan- 
nya. Lalu dinukilkannya perkataan itu dengan selengkapnya, seperti: pen- 
“curi kata-kata itu. Atau dirobahnya dengan sedikit perobahan, seperti 
orang yang mencuri baju kemeja, lalu dibuatnya menjadi baju kurung. 
Sehingga tidak diketahui, bahwa itu baju curian. 

Kiranya ia bersungguh- sungguh pada menghiasi kata-katanya, mensajak- 
kan dan membaguskan susunannya, supaya tidak dikatakan tidak teratur 
susunan (ar-rakakah). Ia melihat, bahwa maksudnya melakukan hikmah, 
membaguskan dan menghiasinya, supaya lebih dekat kepada kemanfa'atan 
bagi manusia. Kiranya ia lupa, apa yang diriwayatkan, bahwa setengah 
hukama' (ahli ilmu hikmah) mengarang tigaratus buku dalam ilmu hikmah 
(ilmu filsafat atau ilmu yang mendalam). Lalu Allah menurunkan wahyu 
kepada Nabi zaman pengarang tadi: "Katakanlah kepada pengarang itu! 
Sesungguhnya telah penuh bumi oleh kemunafikan. Dan AKU tidak me- 
nerima sesuatu dari kemunafikanmu itu”. 

Kiranya segolongan dari orang-orang tertipu jenis ini, apabila mereka ber- 
kumpul, talu masing-masing menyangka dirinya selamat dari kekurangan 
| dan yang tersembunyi di dalam hati. Jikalau mereka sudah bercerai-berai 


dan masing-masing dari mereka mengikuti segolongan dari teman-teman- 
nya, niscaya masing-masing melihat kepada banyaknya orang yang me- 
ngikutinya. Dia yang banyak pengikut atau orang lain. Lalu ia bergembi- 
ra, kalau pengikutnya lebih banyak walau pun diketahuinya, bahwa orang 
lain yang lebih berhak dengan banyak pengikut itu. 

Kemudian, apabila mereka telah bercerai-berai dan sibuk dengan meng- 
ambil faedahnya, niscaya mereka cemburu-mencemburu dan hasut -meng- 
hasut. Dan dapat saja, orang yang berpihak kepada seseorang dari me- 
reka, apabila orang itu memutuskan untuk berpindah kepada orang lain, 
niscaya beratlah yang demikian atas hatinya. Dan ia merasa pada dirinya, 
liar hati daripada orang itu. Lalu kemudian, batinnya tidak tergerak untuk 
memuliakannya. Dan ia tidak bersedia untuk memenuhi segala keperluan- 
nya, sebagaimana ia telah bersedia sebelumnya. Ia tidak ingin memujinya, 
sebagaimana ia telah memujinya dahulu, serta diketahuinya, bahwa ia 
sibuk dengan mengambil faedahnya. 

Mungkin berpihaknya kepada golongan lain itu, lebih bermanfa'at baginya 
pada Agamanya, karena sesuatu bahaya yang mengenainya pada golongan 
ini dan selamatnya dari bahaya itu pada golongan tersebut. Dan bersama 
yang demikian, senantiasalah liar hatinya. 

Mungkin seseorang dari mereka, apabila tergerak padanya titik-titik per- 
mulaan kedengkian, niscaya ia tidak sanggup menampakkannya. Lalu ia 
mencari sebab dengan mencaci pada agamanya dan wara'nya, supaya ter- 
bawa kemarahannya kepada yang demikian. Dan ia mengatakan: "Sesung- 
guhnya aku marah karena Agama Allah, tidak karena diriku”. 
Manakala disebutkan kekurangannya di mukanya, kadang-kadang ia ber- 
gembira bagi yang demikian. Dan kalau dipuji, kadang-kadang menyakit- 
kannya dan tidak menyenanginya. Kadang-kadang masam mukanya apa- 
bila disebutkan kekurangannya. Ia melahirkan bahwa ia tidak senang 
untuk mengumpat kaum muslimin. Dan rahasia hatinya senang dengan 
demikian dan mengingininya. Dan: Allah melihat kepadanya pada yang 
demikian. 

Maka inilah dan contoh-contohnya dari sifat-sifat yang tersembunyi dalam 
hati, yang tidak diketahui, selain oleh orang-orang cerdik. Tidak mensuci- 
kan diri daripadanya, selain orang-orang yang kuat imannya. Dan tidak 
ada harapan padanya bagi orang-orang lemah seperti kita. Kecuali, bahwa 
tingkat yang paling rendah, ialah: bahwa manusia mengetahui kekurangan 
dirinya, memburukkan yang demikian baginya dan tidak disukainya dan ia 
berusaha memperbaikinya. Maka apabila Allah menghendaki kebajikan 
bagi seseorang hambaNYA, niscaya diperlihatkanNYA kepada orang itu 
akan kekurangan dirinya. Siapa yang menyenangkan baginya oleh kebaik- 
annya dan memburukkan baginya oleh keburukannya, maka orang itu, 
keadaannya ada harapan. Urusannya lebih dekat dari orang yang tertipu, 
yang membersihkan dirinya, yang berangan-angan kepada Allah dengan 


R2 


amal dan ilmunya. Yang menyangka, bahwa dia termasuk makhlukNYA 
yang.pilihan. Kita berlindung dengan Allah, dari kelalaian dan tertipu dan 
dari mengetahui kekurangan-kekurangan yang tersembunyi, serta menyia- 
nyiakannya. 

Inilah tertipunya mereka yang berhasil mempunyai ilmu-ilmu penting. Te- 
tapi, teledor pada mengamalkan dengan ilmu itu. Dan marilah sekarang, 
kami sebutkan tertipunya mereka yang merasa cukup dengan ilmu-ilmu 
yang tidak penting bagi mereka dan mereka tinggalkan yang penting..Me- 
reka dengan demikian itu terperdaya. Adakalanya, karena mereka merasa 
tidak memerlukan kepada pokok ilmu itu. Dan adakalanya, karena me- 
reka menyingkatkan kepada ilmu itu saja. 

Di antara mereka ada golongan, yang menyingkatkan kepada ilmu fatwa 
(cara mengeluarkan fatwa) pada pemerintahan, perselisihan- perselisihan 
dan penguraian mu'amalah duniawiyah, yang berlaku di antara makhluk 
bagi kepentingan hamba-hamba Allah. Mereka khususkan nama figh 
untuk itu. Dan mereka menamakannya: figh dan ilmu madzhab. Kadang- 
kadang, bersamaan dengan yang demikian, mereka menyia-nyiakan amal 
zahiriyah dan batiniyah. Lalu mereka tidak mencari anggota badannya 
(untuk amal). Mereka tidak membisukan lidahnya dari mengumpat, perut- 
nya dari yang haram dan kakinya dari pergi kepada sultan-sultan (pengu- 
asa-penguasa). Dan demikian juga, anggota-anggota tubuhnya yang lain. 
Mereka tidak membisukan hatinya dari sombong, dengki, ria dan hal-hal 
yang membinasakan lainnya. Maka mereka itu tertipu dari dua segi: 
Pertama: dari segi amal. Dan yang lain dari segi ilmu. 

Adapun amal, maka telah kami sebutkan dahulu segi terperdaya padanya. 
Dan contoh mereka, adalah contoh orang sakit, apabila ia mempelajari 
buku (nuskhah) obat. Ia sibuk dengan mengulang-ulang membacanya dan 
mengajarinya. Tidaklah bermanfa'at yang demikian. Bahkan contoh me- 
reka, adalah seperti orang yang ada padanya penyakit bawazir dan beng- 
kak dalam perut. Ia mendekati kepada binasa dan memerlukan kepada 
mempelajari obat dan memakainya. Lalu ia berusaha mempelajari obat 
istihadlah (obat keluar darah wanita sesudah bersalin). Dan mengulang- 
ulangi yang demikian, malam dan siang, serta diketahuinya bahwa dia 
laki-laki yang tidak berhaidl (datang kotoran) dan tidak ber-istihadlah. 
Akan tetapi, ia mengatakan: "Kadang-kadang timbul penyakit istihadlah 
bagi wanita dan ia bertanya kepadaku dari yang demikian”. Yang demi- 
kian itu, terperdaya benar! i 
Begitu pula. orang yang mempelajari figh yang patut dikasihani, yang 
telah menguasainya oleh kecintaan kepada dunia, mengikuti nafsu syah- 
wat. dengki, sombong, ria dan sifat-sifat batiniyah yang membinasakan. 
Kadang-kadang ia disambar oleh kematian. sebelum tobat dan menyadari 
diri. Maka ia menemui Allah dan Allah marah kepadanya. Ditinggalkan- 
nya itu semua dan ia sibuk dengan ilmu: jual-beli dengan menyerahkan 


873 


barang (bai'us-silmi), sewa-menyewa, dhihar (1), Ian (2). luka-luka (3), 
diat (4), selang sengketa, keterangan-keterangan pada selang sengketa dan 
dengan kitab haidl. Dan ia tidak merverlukan sekali-kali kepada suatu pun 
dari yang demikian, selama umurnya, bagi dirinya sendiri. Dan apabila 
orang lain memerlukannya, maka dalam kalangan mufti-mufti itu banyak 
yang mengetahuinya. Maka ia menyibukkan diri dengan yang demikian 
dan ia berusaha mengetahuinya, karena padanya kemegahan, menjadi 
kepala dan memperoleh harta. Ia telah digoda oleh setan dan ia tidak 
menyadarinya. Karena disangka oleh orang yang terperdaya dengan diri- 
nya itu, bahwa dia itu bekerja dengan kewajiban agamanya. Ia tidak tahu, 
bahwa mengerjakan fardlu kifayah, sebelum selesai dari fardlu 'ain itu 
perbuatan maksiat. 

Ini, kalau niatnya benar, seperti yang dikatakannya. Ia bermaksud dengan 
ilmu figh itu wajah Allah Ta'ala. Sesungguhnya walau pun ia bermaksud 
akan wajah Allah, maka dengan kesibukannya dengan figh itu, dia telah 
berpaling dari fardlu 'ainnya pada anggota badan dan hatinya. Maka ini 
terperdayanya dari segi: amal. 

Ada pun terperdayanya dari segi: iImu, maka dimana ia menyingkatkan 
ilmunya atas ilmu fatwa saja. Ia menyangka bahwa itu ilmu Agama. Ia 
meninggalkan ilmu Kitab Allah dan Sunnah Rasulu'llah s.a.w. Kadang- 
kadang ia mencari ulama-ulama hadits. Ia mengatakan, bahwa mereka itu 
penyalin-penyalin hadist dan pembawa-pembawa kitab, yang tidak me- 
mahami apa-apa. Ia meninggalkan juga ilmu Tahdzibul-Akhlag dan ia 
meninggalkan pemahaman dari hal Allah Ta'ala, dengan mengetahui ke- 
agungan dan kebesaranNYA. Yaitu: ilmu yang mewarisi takut, gemetar 
dan khusyu' dan yang membawa kepada ke-tagwa-an. Lalu engkau me- 
lihatnya merasa aman dari azab Allah. Ja terperdaya dengan demikian. Ia 
berpegang, bahwa yang demikian itu sudah pasti (tak bolek tidak), bahwa 
Tuhan merahmatinya. Karena dia menegakkan AgamaNYA. Dan kalau 
dia tidak bekerja untuk memberi fatwa, niscaya kosonglah halal dan ha- 
ram. Maka ja tinggalkan ilmu-ilmu yang lebih penting. Ia lalai, tertipu. 
Dan sebab tertipunya, ialah: apa yang didengarnya pada Agama, dari 
pada: membesarkan ilmu figh. Ia tidak tahu, bahwa figh itu, ialah: figh 
(memahami) dari hal Allah, mengetahui sifat-sifatiNYA yang membawa 
kepada takut dan harap. Supaya hati merasa akan takut dan selalu ber- 
tagwa. Karena Allah Ta'ala berfirman: 


(1) Dhihar, yaitu: asalnya: dari menyerupakan punggung isteri dengan punggung ibu, se- 
hingga mendatangkan perceraian pada perkawiman. 

(2) Li'an: asalnya dari tuduhan pihak suami, isterinya berbuat serong, sehingga menim- 
bulkan perceraian, juga termasuk bab nikah. 

(39 Luka-luka, termasuk dalam hukum jinayat (penganiayaan). 

(4) Diat, juga termasuk hukum jinayat: 


874 


. 3 Pd Naik AA GI 
e g ws1 9 - PN e 
» te : 2 AANG ya 32, AN AKN | 


(Fa laulaa nafara min kulli firgatin minhum thaa-ifatun liyatafag-gahuu fid 
diini wa li-yun-dziruu gauma-hum idzaa raja-'uu ilai-him la-'allahum yah- 
dzaruuna). 

Artinya: "Mengapa tidak pula berangkat satu rombongan dari tiap-tiap 
golongan itu untuk mempelajari perkara agama, supaya mereka dapat 
memberikan peringatan kepada kaumnya bila telah kembali kepada me- 
reka. Mudah-mudahan mereka berhati-hati (menjaga dirinya)”. S. At- 
Taubah, ayat 122. 

Yang berhasil peringatan dengan yang tersebut, bukanlah ilmu ini. Yang 
dimaksud dari ilmu ini, ialah: memelihara harta dengan syarat-syarat . 
mu'amalah dan menjaga badan dengan harta, dengan menolak pembunuh- 
an dan pelukaan-pelukaan. Dan harta pada jalan Allah itu merupakan 
alat. Dan badan itu kenderaan. Dan ilmu yang penting, ialah: mengetahui 
jalan yang ditempuh dan memotong segala yang menghalangi hati. Yaitu: 
sifat-sifat yang tercela. Maka itu adalah dinding (hijab) antara hamba dan 
Allah Ta'ala. Apabila ia mati, berlumuran dengan sifat-sifat itu, niscaya ia 
terdinding dari Allah. Contohnya pada menyingkatkan atas ilmu figh saja, 
jalah: seperti orang. yang menyingkatkan pada menempuh perjalanan 
hajji, kepada ilmu menjahit kulit tempat air dan muza (alas kaki) saja. 
Dan tidak ragu lagi kiranya, bahwa jikalau itu tidak ada, niscaya terha- 
langlah hajji itu. Akan tetapi orang yang mencukupkan dengan tempat air 
dan muza tadi saja, niscaya tidaklah sedikit pun ia dalam hajji dan tidak 
dengan jalan hajji. 

Telah kami sebutkan dahulu uraian itu pada Kitab Ilmu. Di antara me- 
reka, ialah: orang yang menyingkatkan dari ilmu figh, atas masalah khi- 
lafiyah saja. Tidak penting baginya, selain mempelajari jalan bertengkar 
(mujadalah), mengharuskan, mendiamkan lawan, menolak kebenaran 
karena kemenangan dan membanggakan diri. Dia sepanjang malam dan 
siang itu pada memeriksa hal-hal yang bertentangan dari ahli-ahli mazhab, 
mencari kekurangan-kekurangan teman dan memperoleh dengan cepat 
bermacam sebab yang menyakitkan. 

Mereka itu adalah binatang buas berbentuk manusia. Tabiat mereka me- 
nyakitkan orang. Cita-cita mereka membodohkan orang. Tiada mereka 
maksudkan dengan ilmu, selain untuk kepentingan apa yang harus bagi 
mereka, untuk membanggakan dari teman. Maka semua ilmu, yang tiada 
mereka perlukan pada membanggakan diri, seperti: ilmu hati, ilmu men- 
jalani jalan kepada Allah Ta'ala, dengan mengikiskan sifat-sifat tercela 


875. 


dan menggantikannya dengan sifat-sifat terpuji, maka mereka lecehkan 
dan menamakannya: membagus-baguskan kata dan perkataan juru-juru 
nasehat. Yang menjadi kesungguhan pada mereka, ialah: mengetahui 
uraian-uraian pertengkaran yang berlaku di antara orang-orang yang ber- 
kelahi dalam bermujadalah. Mereka sudah mengumpulkan, apa yang telah 
dikumpulkan oleh orang-orang sebelumnya, pada ilmu fatwa. Akan tetapi, 
mereka menambahkan lagi, karena mereka melakukan apa yang tidak ter- 
masuk pula dari fardlu kifayah. Bahkan semua pertengkaran-pertengkaran 
yang halus dalam ilmu figh itu bid'ah, yang tidak dikenai oleh orang-orang 
terdahulu (orang salaf). 

Adapun dalil-dalil hukum, maka melengkapi padanya ilmu mazhab. Yaitu: 
Kitab Allah, Sunnah Rasulu'llah s.a.w. dan memahami arti keduanya. 
Adapun daya-upaya dalam pertengkaran, yang merupakan: menghancur, 
menukar, merusakkan letak, penyusunan dan pelampauan batas, maka se- 
sungguhnya diada-adakan, untuk melahirkan kemenangan, mendiamkan 
lawan dan menegakkan pasaran pertengkaran dengan yang tersebut itu. 
Terperdayanya mereka itu sangat banyaknya dan lebih keji dari terper- 
dayanya orang-orang yang sebelum mereka. 

Suatu golongan lain: sibuk dengan ilmu-kalam, bertengkar menurut hawa 
nafsu, menolak orang-orang yang menyalahinya dan mengikuti pertentang- 
an-pertentangan mereka. Mereka memperbanyak untuk mengetahui ka- 
rangan-karangan yang berlainan. Mereka sibuk dengan mempelajari jalan- 
jalan pada mendebatkan mereka dan mendiamkan mereka dengan dalil- 
dalil keterangan. Mereka bercerai-berai pada yang demikian, menjadi 
banyak golongan. Mereka berkeyakinan, bahwa tiada bagi hamba itu 
amal, selain dengan iman. Dan iman itu tidak shah, selain dengan mem- 
pelajari mujadalah mereka dan apa yang mereka namakan: dalil-dalil agi- 
dah mereka. | 

| Mereka menyangka, bahwa tiada seorangpun yang lebih mengenal Allah 
dan Ssifat-sifatiNYA, selain mereka. Bahwa tiada iman. bagi orang yang 
tiada meyakini mazhab (aliran) mereka dan tidak mempelajari ilmu mere- 
ka. Masing-masing golongan dari mereka. mengajak kepada dirinya. 
Kemudian, mereka itu dua golongan: yang sesat dan yang benar. 

Yang sesat, ialah: yang mengajak kepada bukan sunnah. Dan yang benar. 
jalah: yang mengajak kepada sunnah. Dan terperdaya itu meratai bagi 
semua mereka. 

Adapun yang sesat, maka karena lalainya dari PT dan karena 
sangkaannya dengan dirinya itu kelepasan dari kesesatan. Dan mereka itu 
banyak golongan, yang mengkafirkan sebahagian akan sebahagian yang 
lain. 

Dikemukakan golongan yang sesat ini. dari segi bahwa ia tidak curiga 
kepada pendapatnya. Pertama-tama ia tidak mengokohkan syarat-syarat 


876 


dalil dan jalannya. Lalu seseorang dari mereka memandang syubhah (hal 
yang diragukan) itu dalil dan dalil itu syubhah. 

Golongan yang benar, bahwa tertipunya itu, ialah: dari segi bahwa ia me- 
nyangka, perdebatan itu, hal yang terpenting dan pendekatan diri yang 
. paling utama pada Agama Allah. Ia mendakwakan, bahwa tiada sempurna 
bagi seseorang agamanya, selama ia tidak menyelidiki dan meneliti. 
. Bahwa orang yang membenarkan Allah dan RasulNYA, tanpa penelitian 
dan penguraian dalil, maka orang itu bukan orang mu'min. Atau ia tidak 
sempurna imannya dan tidak didekatkan di sisi Allah. 

Karena sangkaan yang batil ini, maka habislah umurnya pada mempelajari 
bertengkar dan meneliti karangan-karangan, kata. sia-sia dari golongan 
. bid'ah dan pertentangan mereka. Dan menyia-nyiakan dirinya dan hati- 
nya, sehingga mereka menjadi buta dosa dan kesalahan yang zahir dan 
yang batin. Seseorang dari mereka, menyangka bahwa kesibukannya de- 
ngan pertengkaran itu lebih utama, lebih dekat di sisi Allah dan lebih 
afdlal. Tetapi, lantaran ia memperoleh kesenangan dengan kemenangan, 
mendiamkan lawan dengan dalil, keenakan menjadi kepala dan ketinggian 
julukan mempertahankan Agama Allah Ta'ala, lalu butalah mata hatinya. 
Lalu ia tidak menoleh kepada kurun (abad) pertama. Nabi s.a.w. menyak- 
sikan bahwa mereka (yang pada kurun pertama) itu, adalah makhluk yang 
baik.. Mereka banyak mengetahui tentang ahli bid'ah dan hawa-nafsu. 
Mereka tidak menjadikan umurnya dan Agamanya, sebagai suatu maksud 
untuk permusuhan dan pertengkaran. Mereka tiada berbuat demikian, 
dari karena mencari hatinya, anggota badannya dan peri hal-ihwalnya. 
Bahkan mereka tiada .memperkatakan pada yang demikian, selain dari 
segi mereka melihat ada sesuatu keperluan dan mereka melihat kenyataan 
tanda-tanda akan diterima. Lalu mereka sebutkan sekadar perlu, apa yang 
menunjukkan orang yang sesat atas kesesatannya. Apabila mereka melihat 
orang berkekalan di atas kesesatannya, niscaya mereka tinggalkan orang 
itu. Mereka berpaling daripadanya dan memarahinya karena Allah. Me- 
reka tidak mengharuskan permusuhan dengan orang itu sepanjang umur. 
Tetapi mereka mengatakan, bahwa kebenaran, ialah: da'wah kepada Sun- 
nah. Dan termasuk sebahagian dari Sunnah, ialah: meninggalkan perteng- 
karan dalam berda'wah kepada Sunnah itu. Karena diriwayatkan oleh 
Abu Amamah Al-Bahili, dari Nabi s.a.w., bahwa Nabi s.a.w. bersabda: 


£ 1.9 Pp Ah 2». - | 
SERAM IS SES ES 


(Maa dialla gawmun gath-thu ba'-da hudan kaanuu- alaihi, illaa-uutul- 
jadala). 
Artinya: "Tiada sekali-kali sesat suatu kaum sesudah memperoleh petun- 


872 


juk yang ada padanya, selain mereka yang suka bertengkar”. (1). 

Pada suatu hari, Rasulu'llah s.a.w. keluar menemui shahabat-shahabatnya. 
Mereka itu sedang bertengkar dan bermusuh-musuhan. Maka beliau ma- 
rah kepada mereka. Sehingga seakan-akan muncul pada wajahnya biji 
buah delima, karena kemerahan dari marah. Lalu beliau bersabda: 
"Adakah untuk ini, engkau diutus? Adakah dengan ini engkau disuruh 
untuk memukul Kitab Allah, sebahagian dengan sebahagian? Lihatlah 
kepada apa kamu diperintahkan, maka kerjakanlah! Dan apa yang dila- 
rang kamu dari padanya, maka hentikanlah!” (2). 

Rasulullah s.a.w. memperingatkan mereka dari yang demikian. Mereka 
adalah makhluk Allah yang utama dengan berhujjah dan ber-mujadalah. 
Kemudian, mereka itu melihat Rasulu'llah s.a.w. dan beliau diutus kepada 
semua orang beragama seluruhnya. Beliau tidak pernah duduk bersama 
mereka pada majlis mujadalah, untuk memaksakan, mendiamkan dengan 
dalil, menguatkan alasan, menolak pertanyaan dan mendatangkan pemak- 
saan. Beliau tiada bermujadalah dengan mereka, selain pada pembacaan. 
Al-Our-an yang diturunkan kepada mereka. Beliau tidak menambahkan 
pada mujadalah itu di atas yang tadi. Karena yang demikian akan menga- 
caukan hati, menimbulkan kesulitan-kesulitan dan keraguan. Kemudian, 
tidak mampu mengikiskannya dari hati mereka. Beliau tidak lemah dari 
bermujadalah dengan mereka, dengan pembahagian-pembahagian persoal- 
an dan kias-kias yang halus dan untuk mengajarkan para shahabatnya, 
cara berdebat dan memaksakan. 

Akan tetapi, orang-orang yang cerdik dan berpemandangan jauh, tidaklah 
tertipu dengan yang tersebut. Dan mereka mengatakan: "Jikalau lepaslah 
penduduk bumi dan kami binasa, niscaya tidaklah bermanfa'at bagi kami 
kelepasan mereka. Dan kalau kami lepas dan mereka binasa, niscaya ti- 
dak mendatangkan melarat bagi kami, oleh kebinasaan mereka. Tidaklah 
atas kami, pada mujadalah itu, lebih banyak daripada apa yang ada atas 
para shahabat bersama orang Yahudi, orang Nasrani dan pemeluk-peme- 
luk agama lain. Mereka tidak menyia-nyiakan umur, dengan menguraikan 
mujadalah mereka. Maka tidaklah bagi kami menyia-nyiakan umur. Dan 
tidakkah menggunakannya kepada yang bermanfa'at bagi kami, pada hari 
kemiskinan dan kepapaan kami? Dan kenapa kami terjun pada yang tidak 
kami merasa aman atas diri kami, dari kesalahan pada penguraian-pengu- 
raiannya? Kemudian, kami melihat bahwa orang yang berbuat bid'ah itu, 
tidak meninggalkan bid'ahnya dengan mujadalahnya. Akan tetapi, me- 
nambahkan kepadanya fanatik (ta'ash-shub) dan permusuhan, yang bersa- 
ngatan pada bid'ahnya. Maka pekerjaanku dengan memusuhi diriku, ber- 





(1) Hadits ini dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 
(2) Hadits ini dirawikan Nasr Al-Mugaddasi dari Abdullah bin 'Amr. 


8/8 


mujadalah dan bermujahadah dengan dia, supaya diriku itu meninggalkan 
dunia untuk akhirat, adalah lebih utama. Ini, jikalau aku tidak dilarang 
dari pertengkaran dan permusuhan. Maka bagaimana dan aku sesungguh- 
nya sudah dilarang daripadanya? Bagaimana aku mengajak kepada Sun- 
nah, dengan meninggalkan Sunnah? Maka yang lebih utama, aku mencari 
diriku dan memperhatikan dari sifat-sifatnya, yang memarahkan Allah 
Ta'ala dan yang menyukaiNYA. Supaya aku membersihkan diriku dari 
yang memarahiNYA dan aku berpegang teguh, dengan yang menyukai- 
NYA”. 

Suatu golongan lain: yang bergiat dalam bidang memberi pengajaran dan 
peringatan. Yang tertinggi pangkat dari mereka, ialah: orang yang mem- 
perkatakan tentang akhlak diri dan sifat-sifat hati, yaitu: takut, harap, sa- 
bar, syukur, tawakkal, zuhud, yakin, ikhlas, benar dan yang lain-lain yang 
sebanding dengan yang tersebut. 

Mereka itu terperdaya. Mereka menyangka, dengan diri mereka, bahwa 
mereka, apabila memperkatakan sifat-sifat tersebut dan mengajak manusia 
banyak kepadanya, lalu mereka bersifat dengan sifat-sifat tadi. Pada hal 
mereka itu terlepas dari sifat-sifat tersebut, pada sisi Allah, selain kadar 
sedikit, yang tidak terlepas daripadanya, orang muslimin awam. 
Tertipunya mereka itu lebih sangat lagi, karena mereka sangat menghe- 
rani. diri sendiri (bersifat 'ujub). Dan menyangka bahwa mereka tidak 
mendalam pada ilmu mahabbah (ilmu mencintai Allah), selain karena ada- 
lah mereka itu mencintai Allah. Dan mereka tidak mampu menyelidiki 
yang halus-halus dari keikhlasan, selain karena adalah mereka itu orang- 
orang yang ikhlas. Mereka tidak mengetahui yang tersembunyi dari keku- 
rangan. diri, selain karena adalah mereka itu bersih daripada kekurangan- 
kekurangan. Jikalau tidaklah dia itu didekatkan pada sisi Allah, niscaya 
Allah tidak memperkenalkan kepadanya, arti pendekatan, penjauhan, 
ilmu berjalan kepada Allah dan bagaimana memotong tingkat-tingkat 
pada jalan Allah. 

Orang yang patut dikasihani dengan sangkaan-sangkaan itu, melihat, bah- 
wa dia termasuk orang-orang yang takut, pada hal ia merasa aman pada 
Allah Ta'ala. Ia melihat, bahwa dia termasuk orang-orang yang mengha- 
rap, pada hal ia termasuk orang-orang yang terperdaya, yang menyia- nyia- 
kan. Ia melihat bahwa dia termasuk orang-orang yang ridla dengan gadla 
(hukum atau ketetapan) Allah, pada hal dia termasuk orang-orang yang 
marah. Ia melihat bahwa dia termasuk orang-orang tawakkal kepada 
Allah, pada hal dia termasuk orang-orang yang berpegang kepada keting- 
gian, kemegahan. harta dan sebab-sebab lainnya. Ia melihat, bahwa dia 
termasuk. orang-orang yang ikhlas. pada hal ia termasuk orang-orang yang 
ria. Bahkan ia menyifatkan ikhlas itu, lalu meninggalkan ikhlas pada sifat- 
nya. Dan ia menvifatkan ria dan menyebutkannya, pada hal iaberbuat ria 
dengan menyebutkannya. Supaya orang mempercayakan kepadanya. bah- 


879 


wa jikalau dia bukan orang ikhlas, niscaya ia tidak mendapat petunjuk 
kepada yang halus-halus dan ria. Ia menyifatkan zuhud dalam-dunia, ka- 
rena sangat rakusnya kepada dunia dan kuat keinginannya pada dunia. 
Lalu ia melahirkan do'a kepada Allah, pada hal ia lari dari padaNYA. Ia 
mentakutkan dirinya kepada Allah Ta'ala, pada hai ia merasa aman dari- 
padaNYA. Ia menyebut-nyebut (mengingati) Allah Ta'ala, pada hal ia 
lupa kepadaNYA. Ja menghampirkan diri kepada Allah, pada ha! ia men- 
jauhkan diri daripadaNYA. Ia menggerakkan kepada ikhlas, pada hal ia 
tidak ikhlas. Ja mencela sifat-sifat yang tercela, pada hal ia bersifat dengan 
sifat-sifat itu. Ia memalingkan manusia dari menghadap kepada makhluk, 
pada hal dia sendiri sangat loba kepada -makhluk. Jikalau ia dilarang dari 
majlisnya yang mengajak manusia kepada Allah, niscaya sempitlah bumi 
kepadanya, dengan lapangnya bumi itu. Dan ia mendakwakan, bahwa 
maksudnya, jalah perbaikan makhluk. Dan kalau tampak dari teman- 
temannya, ada yang diterima oleh orang banyak dan orang banyak men- 
jadi baik atas usaha dua tangan teman tadi, niscaya ia mati dengan kese- 
dihan dan kedengkian. Kalau seseorang yang sering datang kepadanya 
memujikan sebahagian temannya, niscaya orang itu menjadi makhluk 
yang sangat dimarahinya. 

Maka mereka yang tersebut tadi, adalah manusia yang paling besar ter- 
perdaya dan yang paling jauh dari kesadaran dan kembali kepada kebe- 
naran. Karena orang yang gemar kepada budi pekerti yang terpuji dan lari 
dari budi pekerti yang tercela, itulah ilmu dengan segala bahaya dan fae- 
dahnya. Dan orang tersebut sudah mengetahui yang demikian dan tidak 
bermanfa'at kepadanya. Ia disibukkan oleh kesukaan mengajak orang 
banyak kepadanya, tanpa mengamalkannya. Maka sesudah itu, dengan 
apa mengobatinya? Bagaimana jalan menakutkannya? Yang menakutkarn- 
nya sesungguhnya, ialah: apa yang dibacanya kepada hamba-hamba Allah. 

Lalu mereka itu takut dan dia sendiri tidak takut. 

Ya benar, kalau ia menyangka dirinya bersifat dengan sifat-sifat terpuji 
itu, maka mungkin ia ditunjuk dengan jalan ujian dan percobaan. Umpa- 
manya, ja mendakwakan mencintai Allah, maka apakah yang meninggal- 
kannya dari mencintai dirinya karena mencintai Allah? Ia mendakwakan 
takut, maka apakah yang mencegahkan takut daripadanya? Ia mendak- 
wakan zuhud. maka apakah yang meninggalkan zuhud. serta ia mampu 
kepada zuhud itu karena wajah Allah Ta'ala? Ia mendakwakan kejinakan 
hati kepada Allah. maka kapankah baiknya khilwah (bersemadi) baginya? 
Dan kapankah liar hatinya (tidak. menyukai) melihat orang banyak? Ti- 
dak. bahkan ia melihat hatinya penuh dengan kemanisan. apabila murid- 
murid melihat dengan mantap kepadanya. Dan engkau melihat, ja merasa 
liar. apabila ia berkhilwah dengan Allah Ta'ala. Adakah engkau melihat 
orang yang mencintai yang liar hatinya dari yang dicintainya? Dan ia 
merasa senang kepada orang lain (yang bukan kecintaannya)? 


880 


Maka orang-orang yang pintar itu mencoba dirinya dengan sifat-sifat ini. 
Mereka mencarikannya dengan hakikat yang sebenarnya. Mereka tidak 
merasa puas daripadanya dengan tazwig (membaguskan kata-kata). Akan 
tetapi dengan kepercayaan yang tebal kepada Allah. 

Dan orang-orang yang terperdaya itu membaguskan sangkaan dengan diri- 
nya. Dan apabila terbuka tutup dari mereka pada hari akhirat, niscaya 
tersiarlah keburukan mereka. Bahkan mereka itu dilemparkan dalam api 
neraka. Lalu keluarlah perut panjang mereka. Maka salah seorang mereka 
mengelilingi dengan perut panjangnya itu, seperti keledai mengelilingi de- 
ngan alat penggiling gandum, sebagaimana tersebut pada hadits. Karena 
mereka menyuruh dengan kebajikan dan tidak mengerjakannya. Mereka 
melarang dari kejahatan dan mengerjakannya. 

Sesungguhnya terjadilah terperdaya bagi mereka, dimana mereka itu men- 
jumpai dalam hatinya, suatu yang lemah, dari pokok-pokok makna ini. 
Yaitu: kecintaan kepada. Allah, takut kepadaNYA dan ridla dengan per- 
buatanNYA. Kemudian, bersama yang demikian, mereka sanggup kepada 
menyifatkan tingkat-tingkat yang tinggi pada makna-makna ini. Lalu me- 
reka menyangka, bahwa mereka tiada mampu kepada menyifatkan yang 
demikian. Tiada dianugerahkan oleh Allah kepada mereka ilImuNYA. Tia- 
da dimanfa'atkan oleh manusia perkataan mereka padanya, kecuali karena 
mereka bersifat dengan dia. Jalan pikiran mereka, ialah: bahwa penerima- 
.an itu bagi perkataan. Dan perkataan itu bagi ma'rifah. Berlakunya tisan 
dan ma'rifah itu bagi ilmu. Dan tiap-tiap yang demikian, tidaklah bersifat 
dengan sifat. Maka ia tidak berbeda dengan seseorang kaum muslimin 
pada bersifat dengan sifat cinta dan takut, bahkan pada kemampuan de- 
ngan menyifatkan. Akan tetapi kadang-kadang, lebih rasa amannya, 
sedikit takutnya, menampak kecenderungannya kepada makhiuk dan 
lemah dalam hatinya kecintaan kepada Allah Ta'ala. 

Contohnya, seperti seorang sakit yang menyifatkan sakit, menyifatkan 
obatnya dengan bahasa yang jelas dan menyifatkan sehat dan sembuh. 
Dan orang sakit yang lain, tidak sanggup menyifatkan sehat dan sembuh, 
sebab-sebabnya, darajat-darajatnya dan jenis-jenisnya. Ia tidak berbeda 
dengan mereka pada sifat sakit dan bersifat dengan sakit itu. Hanya ia 
berbeda dengan mereka, pada menyifatkan dan pengetahuan dengan ke- 
tabiban (kedokteran). Maka sangkaannya ketika diketahuinya hakikat ke- 
sehatan, bahwa dia itu sehat, adalah sangat bodoh. 

Maka begitu pula ilmu dengan takut, cinta, tawakkal, zuhud dan lain-lain 
Gari sifat-sifat ini, yang dia tidak bersifat dengan hakikat yang sebenarnya. 
Orang yang samar-samar kepadanya sifat hakikat, dengan bersifat dengan 
hakikat, maka orang i itu terperdaya. Ini adalah keadaan orang-orang yang 
memberi pengajaran, yang tiada kekurangan pada perkataan mereka. 
Bahkan sistem pengajaran mereka itu sistem pengajaran Al-Our-an, Ha- 
dits, pengajaran Al-Hasan Al-Bashari dan orang-orang lain, yang seperti 


281. 


dia. Kiranya rahmat Allah kepada mereka. 

Suatu golongan lain: sebahagian dari mereka berpaling dari sistem yang 
wajib ditempuh pada pengajaran. Dan mereka itu adalah pemberi-pem- 
beri pengajaran penduduk zaman ini seluruhnya, selain orang yang dipe- 
lihara oleh Allah, yang jarang adanya pada sebahagian pinggir-pinggir ne- 
geri, kalau pun ada. Dan kita tidak mengenalnya. Maka mereka itu ber- 
buat dengan ath-thammah (kata-kata yang menyakitkan), asy-syathah (ka- 
ta-kata yang mengandung dakwaan yang tidak disenangi) dan melempet- 
kan kata-kata yang keluar dari ganun (peraturan) Agama dan Akal, karena 
mencari keganjilan (kepada para pendengarnya). 

Suatu golongan tertarik hatinya dengan masalah-masalah halus beterbang- 
an, mensajakkan kata-kata dan melempetkannya. Maka kebanyakan cita- 
cita mereka itu, ialah dengan sajak dan mengambil dalil dengan syair-syair 
yang menyambung dan menceraikan. Maksud mereka supaya banyak so- 
rak dan sambutan pada majlis mereka, walau pun dengan maksud yang 
tidak betul. 

Maka mereka itu setan-setan manusia, yang telah sesat dan menyesatkan 
dari jalan yang benar. Orang-orang dahulu, walau pun mereka tidak mem- 
perbaiki dirinya sendiri, tetapi telah memperbaiki orang lain, membetul- 
kan perkataan dan pengajaran mereka. 

Adapun mereka ini, sesungguhnya mereka mencegah dari jalan Allah dan 
menarik makhluk kepada tertipu di jalan Allah, dengan kata-kata: harap. 
Lalu menambahkan kepada mereka perkataan yang berani atas perbuatan 
maksiat dan gemar kepada dunia. Lebih-lebih lagi, apabila yang memberi 
pengajaran (nasehat Agama) itu, orang yang menghiasi diri dengan kain 
yang cantik, kuda yang dibanggakan dan kenderaan-kenderaan yang ba- 
gus. Lalu disaksikan keadaannya dari pundaknya sampai ke tapak kaki- 
nya, dengan kesangatan lobanya kepada dunia. Maka apa yang dirusakkan 
oleh orang terperdaya ini adalah lebih banyak daripada apa yang diper- 
baikinya. Bahkan, ia tidak ada sama sekali memperbaiki. Ia menyesatkan 
makhluk banyak. Dan tidak tersembunyi wajah dirinya itu erang yang ter- 
perdaya. 

Suatu golongan lain dari mereka itu, merasa puas dengan menghapal per- 
kataan orang-orang zahid dan pembicaraan mereka pada mencela dunia. 
Maka mereka menghapal kata-kata menurut adanya dan mereka bawakan 
tanpa mengerti maksudnya. Lalu sebahagian mereka berbuat demikian di 
atas mimbar. Sebahagian mereka di mihrab-mihrab masjid dan sebahagian 
mereka di pasar-pasar, bersama orang-orang yang duduk-duduk. Masing- 
masing dari mereka, menyangka, bahwa apabila ia berbeda dengan takar- 
ani ini dari orang-orang pasar dan tentara, karena ia telah menghapal per- 
kataan orang-orang zahid dan ahli Agama, sedang mereka yang lain tidak, 
maka dia telah memperoleh kemenangan. Dan mencapai maksud, menjadi 
orang yang diampuni dan merasa aman dari siksaan Allah, tanpa ia men- 


R82 


jaga zahir dan batinnya dari dosa-dosa. Akan tetapi ia menyangka, bahwa 
hapalannya perkataan ahli Agama, akan memadai baginya. Tertipunya 
mereka itu lebih terang dari tertipunya orang-orang yang sebelumnya. 
Suatu golongan lain: menghabiskan waktunya pada ilmu hadits. Yakni: 
pada mendengar hadits, mengumpuikan riwayat-riwayat yang banyak dari 
hal hadits dan mencari sanad-sanad yang ganjil dan tinggi (1). Maka cita- 
Cita seseorang dari mereka, ialah: mengelilingi negeri dan menjumpai 
syaikh-syaikh (guru-guru), supaya ia dapat mengatakan: "Aku merawikan 
dari si Anu. Padaku dari isnad, yang tidak ada pada orang lain”. 
TYerperdayanya mereka itu dari beberapa segi: 

Di antaranya, mereka itu seperti pembawa-pembawa buku. Mereka tidak 
mencurahkan kesungguhan kepada memahami makna Sunnah. Pengeta- 
huan mereka itu singkat, tidak ada pada mereka, selain nag! (memindah- 
kan dari mulut ke mulut atau hapalan). Mereka menyangka bahwa yang 
demikian itu mencukupi bagi mereka. 

Di antara segi-segi itu, ialah: bahwa mereka apabila tidak memahami mak- 
nanya, niscaya mereka tidak mengamalkannya. Kadang-kadang juga 
dipahami mereka sebahagiannya tidak mereka mengamaikannya. 

Di antara segi-segi itu, bahwa mereka meninggalkan ilmu yang menjadi 
fardiu 'ain. Yaitu: ma'rifah (mengetahui) pengobatan hati. Mereka ber- 
buat dengan memperbanyakkan isnad-isnad dan mencari yang tinggi dari 
isnad-isnad itu. Dan mereka tidak memerlukan kepada sedikitpun dari 
yang demikian. 

Di antara segi-segi itu, ialah orang yang penduduk zamannya bertiarap ke- 
padanya. Mereka. juga tidak tegak berdiri menurut syarat mendengar. 
Bahwa dengan semata-mata mendengar, walau pun tak ada baginya pa- 
edah, akan tetapi itu penting pada dirinya, untuk sampai kepada penetap- ' 
an hadits. Karena pemahaman itu sesudah penetapan dan amal itu sesu- 
dah pemahaman. Maka yang pertama, ialah: mendengar, kemudian me- 
mahami, kemudian menghapal, kemudian mengamalkan, kemudian me- 
nyiarkan. Dan mereka pada umumnya menyingkatkan kepada mendengar 
saja. Kemudian, mereka tinggalkan hakikat mendengar. Anda melihat 
anak kecil datang pada majlis syaikh (tempat guru mengajar). Dan hadits 
itu dibacakan, guru itu tidur dan anak kecil itu main-main. Kemudian, di- 
tuliskan nama anak kecil tersebut dalam golongan yang mendengar. Apa- 
bila anak kecil itu telah besar, lalu ia mengemukakan hadits supaya dide- 
ngar daripadanya. Dan orang dewasa yang hadir, kadang-kadang lengah. 
Tidak mendengar, tidak memperhatikan dan tidak menguasai apa yang 


(1) Yang dimaksudkan dengan tinggi itu, yaitu semakin ke atas kepada Nabi s.a.w. dengan 
memandang kurangnya orang-orang yang perawi yang di tengah-tengah, di antara dia 
dan perawi-perawi itu (Pent.). 


883 


dibacakan itu. Kadang-kadang ia sibuk dengan hadits atau penulisan ha- 
dits. Dan syaikh yang membacakan kepadanya, kalau sudah dibukukan 
(ditulis) dan dirobah, apa yang dibacakan kepadanya, niscaya syaikh itu 
tidak merasakan dan tidak mengetahuinya. Dan semua itu adalah kebo- 
dohan dan terperdaya. Karena yang pokok pada hadits, ialah: bahwa di- 
dengarnya dari Rasulu'flah s.a.w. Lalu dihapalkan seperti yang telah dide- 
ngarnya. Dan dirawikannya seperti yang telah dihapalnya. Maka adalah 
riwayat itu dari hapalan dan hapalan itu dari pendengaran. Jikalau anda 
lemah dari pada mendengarnya dari Rasulu'llah s.a.w., niscaya anda men- 
dengarnya dari para shahabat atau tabi'in. Jadi pendengaran anda dari pe- 
rawi, adalah seperti pendengaran orang yang mendengar dari Rasulu'llah 
s.a.w. Yaitu: anda memasang telinga untuk mendengar. Lalu anda hapal 
dan anda rawikan, sebagaimana yang telah anda hapal. Dan anda hapal 
sebagaimana yang telah anda dengar, dimana anda tidak merobahkan 
sehuruf pun daripadanya. Kalau orang lain yang merobahkan sehuruf dari- 
padanya dan ia bersalah, niscaya anda tahu kesalahannya. Bagi hapalan 
anda itu mempunyai dua jalan: | 
Pertama bahwa anda menghapalnya dengan hati dan selalu anda itu me- 
nyebut dan mengulang-ulanginya, sebagaimana anda menghapal apa yang 
berlaku atas pendengaran anda, pada berlalunya hal-hal dalam kehidupan 
anda. 
Kedua bahwa anda menuliskan, sebagaimana yang anda dengar. Anda 
korreksi (tashhih) yang tertulis itu dan anda menghapalkannya. Sehingga 
tidak sampai kepada hadits itu, tangan orang yang akan mengobahkannya. 
Dan hapalan anda itu adalah bagi kitab (tulisan) yang ada pada anda dan 
pada khazanah anda. Karena jikalau memanjang kepada hadits tersebut, 
'tangan orang selain anda, niscaya kadang-kadang dirobahnya. Maka apa- 
bila anda tidak menghapalnya, niscaya anda tidak merasa (mengetahui) 
dengan pengobahan itu. 

Maka adalah hadits itu terhapal dengan hati anda atau dengan tulisan 
(buku) anda. Lalu buku anda itu yang memperingati bagi yang anda de- 
ngar. Dan anda merasa aman daripada pengobahan dan penggeseran. 
Apabila anda tidak menghapal, tidak dengan hati dan tidak dengar tulisan 
dan berlaku atas pendengaran anda suara kelupaan dan anda berpisah 
dengan majlis itu, kemudian anda melihat suatu nuskhah (copy) kepunya- 
an Syaikh dan anda memandang, boleh jadi ada padanya yang mengobah | 
atau yang berbeda suatu huruf daripadanya bagi nuskhah yang anda de- 
ngar, niscaya tidak boleh bagi anda, mengatakan: "Aku telah mendengar 
tulisan (kitab) ini”. Karena anda tidak mengetahui, mungkin anda tidak 
mendengar apa yang di dalamnya. Akan tetapi, anda mendengar sesuatu 
yang menyalahi dengan apa yang di dalamnya, walaupun suatu kalimat. 
Apabila tidak ada hapalan dengan hati anda pada anda dan tidak ada nus- 
khah yang betul, yang dapat anda percaya untuk anda membandingnya, 


884 


maka dari mana anda ketahui, bahwa anda telah mendengar yang demi- 
kian? Allah Ta'ala berfirman: 


CD an. AN pai ap? 


(Wa laa tagfu maa laisa laka bihi-' 2 

Artinya: "Dan janganlah engkau turut apa yang tidak engkau ketahui”. 
S. Al-Isra', ayat 36. 

Perkataan guru-guru (syaikh-syaikh) semua pada zaman ini (1), ialah: ”Se- 
sungguhnya kami telah mendengar apa yang dalam buku (tulisan) ini. 
Apabila tidak didapati syarat yang telah kami sebutkan, maka itu dusta 
yang tegas”. 

Sekurang-kurang syarat mendengar, ialah: bahwa berlaku sekalian itu atas 
pendengaran, serta semacam dari hapalan, yang dapat ia rasakan serta ha- 
palan itu dengan pengobahan. Dan jikalau boleh ditulis pendengaran anak 
kecil, orang yang lengah, orang tidur dan yang dimansukhkan (yang tidak 
boleh dipakai lagi), niscaya bolehlah ditulis pendengaran orang gila dan : 
anak kecil dalam ayunan. Kemudian apabila anak kecil itu telah dewasa 
dan orang gila itu telah sembuh dari kegilaannya, niscaya diperdengarkan 
kepadanya. Dan tidak ada perbedaan pendapat pada tidak bolehnya. Dan 
jikalau yang demikian itu boleh, niscaya bolehlah ditulis pendengaran bayi 
(al-janin) dalam perut. Maka jikalau tidak ada dituliskan pendengaran 
anak kecil dalam ayunan, karena ia tidak memahami dan tidak menghapal- 
kan, maka anak kecil yang bermain, orang-orang lalai dan orang yang 
sibuk dengan mengupayakan (menulis), daripada mendengar itu, tidak 
memahami dan menghapalkan. Dan jikalau seorang bodoh memberanikan 
diri, lalu mengatakan: ”Dituliskan pendengaran anak kecil dalam ayunan, 
maka hendaklah dituliskan pendengaran janin dalam perut. Jikalau diper- 
bedakan di antara keduanya, dengan bayi dalam perut itu tidak mende- 
ngar suara dan ini mendengar suara, maka tidaklah ini bermanfa'at. Yai- 
tu: bahwa dinukilkan hadits tanpa suara. Maka hendaklah ia ringkaskan, 
karena ia telah menjadi syaikh, dengan mengatakan: "Aku mendengar se- 
sudah aku dewasa, bahwa aku pada masa kecilku telah menghadiri suatu 
majlis, yang diriwayatkan hadits padanya, yang mengetuk Peneengaranku 
oleh suaranya. Dan aku tidak mengetahui, apakah itu?”. 

Maka tidak khilaf bahwa riwayat, seperti yang demikian itu tidak shah. 
Dan apa yang lebih daripadanya, adalah dusta yang tegas. Dan jikalau 
boleh diakui pendengaran orang Turki yang tidak memahami bahasa 


(1)Yang dimaksud zaman ini, yaitu: Zaman Imam Al-Ghazali, di sekitar abad ke XI M. 
(Pent.). | 


885 


Arab, karena ia telah mendengar suara secara alpa, niscaya bolehlah di- 
akui pendengaran anak kecil dalam ayunan. Dan yang demikian itu sangat 
bodoh. Dari mana diambilkan ini? Adakah bagi pendengaran itu tempat 
- perpegangan, selain sabda Rasulu'llah s.a.w.: 


103V, 2 L4 
. 


/Y LS nga al CAN peda 1 


(Nadi-dlaral-lahum-ra-an sami-'a magaa-latii fa wa-'aa haa fa-addaa-haa 
ka maa sami-'ahaa).. | 

Artinya: "Allah memandang baik orang yang mendengar perkataanku, 
lalu menghapalnya. Maka disampaikannya kepada orang lain, seperti yang 
didengarnya” (1). 

Maka bagaimana disampaikan seperti yang didengar, oleh orang yang 
tidak mengetahui apa yang didengarnya? Maka ini yang terkeji dari segala 
macam terperdaya. Dan telah mendapat bencana penduduk zaman ini, 
dengan yang demikian. Jikalau penduduk zaman ini berhati-hati, niscaya 
mereka tidak akan memperoleh guru (syaikh), selain mereka yang telah 
mendengar hadits pada masa kecil, di atas cara ini, serta alpa. Kecuali, 
bahwa bagi orang-orang ahli hadits pada yang demikian itu, kemegahan 
dan penerimaan. Lalu ia takut kepada orang-orang miskin, bahwa mem- 
buat syarat yang demikian. Lalu sedikitlah orang yang berkumpul untuk 
yang demikian, pada halgah (tempat mengajar) mereka. Maka kuranglah 
kemegahan mereka. Dan sedikit pula pembicaraan-pembicaraan mereka 
yang telah didengarnya dengan syarat tersebut. Bahkan kadang-kadang 
mereka tidak mempunyai yang demikian. Dan tersiarlah kekurangan me- 
reka. Lalu mereka sepakat untuk tidak disyaratkan, selain pendengaran- 
nya mengetuk kata-kata yang memarahkan, walau pun ia tidak mengerti 
apa yang berlaku. | 
Shahnya pendengaran itu tidak diketahui dari perkataan orang-orang ahli 
hadits. Karena tidak yang demikian itu dari ilmu pengetahuan mereka. 
Akan tetapi dari ilmu pengetahuan ulama ushul figh. Dan apa yang kami 
sebutkan itu diyakini dalam ganun (undang-undang) ushul figh. 

Maka inilah terperdayanya mereka! Dan jikalau mereka mendengar di 
atas syarat, niscaya ada juga mereka tertipu pada terbatasnya mereka atas 
menukilkan (hadits-hadits) itu dan pada menghabiskan umur mereka pada 
mengumpulkan riwayat-riwayat dan isnad-isnad. Dan berpalingnya mereka 
dari kepentingan Agama dan mengetahui makna hadits-hadits. Bahkan 
yang dimaksud dari hadits, ialah menempuh jalan akhirat. Kadang-kadang 





(1) Haditsi ini dirawikan At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Kata 
At-Tirmidzi, hadits ini shahih. 


886 


mencukupi baginya satu hadits selama umurnya, seperti yang diriwayatkan 
dari sebahagian guru-guru (syaikh-syaikh), bahwa ia menghadiri majlis 
mendengar pengajaran. Lalu Permuan hadits yang diriwayatkannya 
alah: sabda Nabi s.a.w.: 


An NGK Fe Gi S3 LA OA 


(Min husni-islaamil-mar-i-tarkuhu-maa-laa ya'-niihi). 

Artinya: "Sebahagian dari bagusnya Islam seseorang, ialah ditinggalkan- 
nya apa yang tidak penting baginya” (1). 

Lalu ia bangun berdiri dan mengatakan: ”Memadailah bagiku ini, sehing- 
ga aku selesai daripadanya. Kemudian, aku akan mendengar hadits yang 
lain”. 

Maka begitulah adanya pendengaran orang-orang pintar, yang menjaga 
dirinya dari terperdaya. | 

Suatu golongan lain: mereka sibuk dengan ilmu nahwu (pengetahuan ba- 
|hasa Arab), bahasa, syair dan yang ganjil dari bahasa. Mereka terperdaya 
dengan yang demikian dan mendakwakan, bahwa mereka telah diampun- 
kan dosanya. Dari mereka sebahagian dari ulama ummat. Karena tegak- 
nya agama itu dengan Kitab dan Sunnah. Dan tegaknya Kitab dan Sunnah 
itu dengan ilmu bahasa dan nahwu. Lalu mereka menghabiskan umurnya 
pada yang halus-halus dari nahwu, pada menyusun syair dan pada yang 
ganjil-ganjil dari bahasa. 

Contohnya mereka, adalah seperti orang yang menghabiskan semua umur- 
nya pada mempelajari tulisan, mengoreksi huruf dan membaguskannya. Ia 
mendakwakan, bahwa ilmu pengetahuan itu tidak mungkin dipelihara, 
selain dengan penulisan. Maka tidak boleh tidak, daripada mempelajari 
penulisan dan mengoreksinya. Dan jikalau ia berpikir, niscaya ia menge- 
tahui, bahwa mencukupi baginya untuk mempelajari yang pokok dari tu- 
lisan, dimana ia mungkin membacanya, betapa adanya. Dan sisanya itu 
tambahan di atas yang mencukupi. 

Dan begitu pula ahli sastra. Jikalau ia berpikir, niscaya ia tahu, bahwa 
bahasa Arab itu seperti bahasa Turki. Orang yang menyia-nyiakan umur- 
nya pada mengetahui bahasa Arab, adalah seperti orang yang menyia-nyia- 
kan umurnya pada mengetahui bahasa Turki dan India. Hanya bahasa 
Arab berbeda dengan bahasa tersebut, adalah karena datangnya Syariat 
Agama dengan bahasa Arab. Maka memadailah dari bahasa, mengetahui 
yang ganjil-ganjil pada hadits dan Kitab (Al-Our-an). Dan dari. nahwu, 
apa yang menyangkut dengan hadits dan Kitab. Adapun mendalami pada- 


(d) Hadits ini dirawikan At-Tarmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, 


887 


nya, kepada tingkat yang tiada berkesudahan, maka itu kelebihan yang 
tidak diperlukan. 

Kemudian, jikalau ia menyingkatkan kepada yang dermis: dan ia ber- 
paling daripada mengetahui makna Syariat dan mengamalkannya, maka 
ini juga orang yang terperdaya. Bahkan contohnya, seperti orang yang 
menyia-nyiakan umurnya pada mentashhihkan (mengoreksi) bunyi huruf 
dalam Al-Our-an dan menyingkatkan kepada yang demikian. Itu juga ter- 
perdaya. Karena yang dimaksud dari huruf-huruf itu, ialah: makna (arti)- 
nya. Dan huruf-huruf itu karung dan alat. Siapa yang berhajat kepada me- 
minum saknajin (obat yang terdiri dari cuka dan madu), supaya hilang 
daripadanya penyakit kuning dan menyia-nyiakan waktunya pada memba- 
guskan gelas, yang diminumnya saknajin itu di dalamnya, maka orang itu 
termasuk orang bodoh yang terperdaya. Maka begitu pula terperdayanya 
ahli ilmu nahwu, bahasa, sastra, giraah (ilmu membaca Al-Our-an) dan 
berhalus-halusan pada bunyi huruf, manakala mereka mendalamkan pada- 
nya, menjuruskan semua waktu untuk itu dan mendaki kepadanya, lebih 
banyak daripada yang diperlukan pada mempelajari ilmu yang menjadi 
fardlu 'ain. Maka isi yang terjauh, ialah: amal. Dan yang di atasnya, ialah: 
mengetahui amal. Dan itu adalah seperti kulit bagi amal dan seperti isi 
dengan dikaitkan kepada yang di atasnya. Dan yang di atasnya itu, ialah: 
mendengar kata-kata dan menghapalkannya dengan jalan riwayat (mera- 
wikannya). Dan itulah kulit dengan jalan dikaitkan kepada ma'rifah. Dan 
isi dengan dikaitkan kepada yang di atasnya. Dan yang di atasnya, ialah: 
ilmu dengan bahasa dan nahwu. Dan di atas yang demikian yaitu: kulit 
tertinggi, ialah: ilmu mengenai bunyi huruf. 

Orang-orang yang merasa puas dengan tingkat ini, semuanya itu orang- 
orang yang terperdaya, selain orang yang membuat darajat-darajat ini 
menjadi tingkat-tingkat. Lalu ia tidak naik ke darajat itu, melainkan seka- 
dar hajatnya. Maka ia melampaui kepada yang di belakang itu, sehingga 
ia sampai kepada isi amal. Lalu ia mencari dengan hakikat amal itu, hati- 
nya dan anggota badannya. Ia mengharap umurnya pada membawa diri 
kepadanya, membetulkan amal dan membersihkannya dari campuran-cam- 
puran dan bahaya-bahaya. 

Inilah yang dimaksud, yang dilayani dari sejumlah ilmu syara”. Dan ilmu- 
ilmu lainnya itu adalah pelayanan kepada maksud tersebut, jalan, kulit 
dan tingkat baginya, dengan dikaitkan kepadanya. Dan setiap orang yang 
tidak sampai kepada maksud, maka dia kecewa. Sama saja pada tempat 
yang dekat atau pada tempat yang jauh. 

Ilmu-ilmu tersebut, tatkala ia bergantung dengan ilmu-ilmu Syara', maka 
tertipulah orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu itu. Adapun ilmu ke- 
tabiban, ilmu hitung, ilmu perusahaan (ilmu industri) dan apa yang dike- 
tahui, bahwa dia tidak termasuk di antara ilmu-ilmu syara', maka orang- 
orang yang mempunyainya tidak berkeyakinan, bahwa mereka akan mem- 


888 


peroleh pengampunan (maghfirah) dengan ilmu-ilmu tersebut, dari segi 
bahwa dia itu ilmu-ilmu. Maka terperdaya dengan dia, adalah berkurang 
sedikit, dari terperdaya dengan ilmu-ilmu syara”. Karena ilmu-ilmu syara 
itu berkongsi tentang dia itu terpuji, sebagaimana berkongsinya kulit de- 
ngan isi tentang dia itu terpuji. Tetapi yang terpuji daripadanya karena di- 
rinya ('ainnya), itulah yang berkesudahan. Dan yang kedua itu terpuji, ka- 
rena sampai dengan dia kepada yang dimaksud yang terjauh. Maka siapa 
yang membuat kulit itu menjadi maksud dan mendaki kepadanya, maka 
dia itu terperdaya dengan yang demikian. 

Suatu golongan lain: besarnya terperdaya mereka pada ilmu figh. Mereka 
menyangka, bahwa hukuman hamba, di antara hamba itu dan Allah, me- 
ngikuti hukumannya pada majlis hukum (majlis al-gadla”). Lalu mereka 
meletakkan (membuat) daya-upaya pada penolakan hak. Mereka berbuat 
jahat pada menta'wilkan (memutarkan) kata-kata yang tidak tegas. 'Me- 
reka tertipu dengan yang zahiriyah dan bersalah padanya. 

Ini termasuk dari pihak kesalahan pada fatwa dan tertipu padanya. Dan 
kesalahan pada fatwa-fatwa itu termasuk yang banyak. Akan tetapi ini se- 
macam yang umum pada keseluruhannya, selain orang-orang yang pintar 
dari mereka.. Maka kami isyaratkan kepada contoh-contoh berikut: 

Di antara yang demikian, ialah: fatwa mereka, bahwa wanita manakala 
melepaskan haknya dari mas kawin, niscaya terlepaslah suami, di antara 
suami itu dan Allah Ta'ala. 

Yang demikian itu salah. Bahkan si suami kadang-kadang berbuat buruk 
kepada si isteri, dimana ja menyempitkan hal-hal kepada si isteri, dengan 
jahatnya akhlak. Lalu terpaksa si isteri meminta lepas. Maka dilepaskan- 
nya Si suami dari mas kawin itu, supaya ia terlepas dari si suami. Maka itu 
pelepasan, tidak di atas jiwa yang baik. Allah Ta'ala berfirman: 


KAA AAN EN Aa KL ISS 8G 


Ke PA NN) 
(Fa-in thibna lakum-'an syai-in minhu nafsan fa-kuluu-hu hanii-an marii- 
an). 
Artinya: 'Maka jika mereka (kaum wanita) dengan kesukaan hatinya 
memberikan kepadamu sebagian, boleh kamu makan dengan cukup dan 
puas”. S. An-Nisa', ayat 4. 
Kebaikan diri itu bukan kebaikan hati. Kadang-kadang manusia berke- 
hendak dengan hatinya, apa yang tidak dipandang baik oleh dirinya. Dia 
menghendaki pembekaman dengan hatinya, akan tetapi, tidak disukai oleh 
dirinya. Kebaikan diri itu memperbolehkan dirinya dengan pelepasan hak. 
Tidak dari darurat yang bertentangan dengan pelepasan hak itu. Sehingga 
apabila diri itu bimbang di antara dua hal yang melarat, niscaya ia memi- 
lih yang termudah di antara dua hal itu. 


889 


Maka ini adalah penuntutan yang. berulang-ulang (al-mu-shada-rah) di atas 
ke-tahkik-an, dengan pemaksaan batin. Benar, hakim di dunia tidak me- . 
lihat kepada hati dan maksud. Maka ia memandang kepada pelepasan za- 
hiriyah. Dan diri itu tidak dipaksakan dengan sebab zahiriyah. Dan pak- 
isaan batiniyah itu tidak dilihat oleh makhluk. Akan tetapi manakala 
HAKIM YANG MAHAAGUNG bertindak di dataran tinggi kiamat 
untuk melaksanakan hukum, niscaya tidaklah ini diperhitungkan dan tidak 
mendatangkan faedah pada menghasilkan pelepasan. 

Karena itu, tidak dihalalkan mengambil harta manusia, selain dengan baik 
hati daripadanya. Maka jikalau meminta dari manusia akan harta di ha- 
dapan banyak orang, lalu ia malu dari manusia bahwa tidak diberikannya 
dan ia menyukai bahwa adalah permintaan itu di tempat sepi, sehingga 
tidak diberikannya. Akan tetapi ia takut kepedihan celaan manusia dan ia 
takut kepedihan penyerahan harta dan ia bimbang pada dirinya di antara 
dua hal itu, lalu ia memilih yang termudah di antara dua kepedihan ter- 
sebut. Yaitu: kepedihan penyerahan harta. Lalu diserahkannya. Maka ti- 
ada berbeda di antara ini dan penuntutan yang berulang-ulang (al-mu sha- 
darah). Karena arti al-mushadarah itu menyakitkan badan dengan suara. 
Sehingga yang demikian itu lebih kuat dari kepedihan hati dengan mem- 
berikan harta. Lalu ia memilih yang termudah dari dua kepedihan. 
Meminta itu dalam sangkaan malu. Ria itu pukulan bagi hati dengan 
cemeti. Dan tidak ada bedanya antara pukulan batin dan- pukulan zahir 
pada sisi Allah Ta'ala. Karena batin pada sisi Allah Ta'ala itu zahir. Dan 
hakim dunia, ialah yang menghukum dengan milik, dengan zahiriah per- 
kataannya: “Aku telah berikan”. Karena ia tidak mungkin tahu apa yang 
dalam hati. Dan begitu juga, orang yang memberikan, karena menjaga 
kejahatan lidah orang itu atau kejahatan usahanya. Maka itu haram bagi- 
nya. 

Begitu pula, tiap-tiap harta yang diambil dengan cara ini, maka itu haram. 
Apakah anda tidak mengetahui apa yang telah datang pada kisah Dawud 
a.s., ketika ia berdo'a, sesudah dosanya diampunkan: ”Hai Tuhanku! Ba- 
. gaimana aku dengan musuhku?”. 

Maka Allah menyuruh Nabi Dawud a.s. supaya minta dihalalkan dari 
musuhnya dan musuhnya itu sudah meninggal. Nabi Dawud a.s. disuruh 
memanggil musuhnya itu pada batu Baitul-magdis. Lalu beliau memang:- 
gilnya: "Hai Auria!”. 

Orang itu lalu menyahut: "Ya, wahai Nabi Allah! Engkau keluarkan aku 
dari sorga, maka apa maksud engkau?”. 

Nabi Dawud a.s. menjawab: "Aku sesungguhnya telah berbuat buruk ke- 
pada engkau pada suatu perkara. Maka berikanlah itu kepadaku!”. 
Orang itu menjawab: "Aku telah berbuat demikian, wahai Nabi Allah!”. 
Nabi Dawud a.s. lalu pergi dan hatinya telah cenderung kepada yang de- 
mikian. Maka Jibril a.s. bertanya kepadanya: "Adakah engkah sebutkan 


890 


kepadanya, apa yang telah engkau perbuat yang menyakitkannya itu?” 
Nabi Dawud a.s. menjawab: “Tidak!”. | 
Jibril a.s. berkata: "Kembalilah, lalu terangkanlah kepadanya perbuatan- 
mu yang menyakitkannya itu!”. 

Nabi Dawud a.s. lalu kembali ke tempat hatu Baitul- magdis itu dan me- 
manggilkannya. Lalu orang itu menjawab: "Ya, wahai Nabi Allah!”. 
Nabi Dawud a.s. lalu mengatakan: "Aku sesungguhnya telah berbuat dosa 
kepada engkau”. 

Orang itu menjawab: ” Apakah tidak aku berikan itu kepada engkau?”. 
Nabi Dawud a.s. berkata: "Apakah tidak engkau tanyakan kepadaku. 
apakah dosa itu?”. Na 

Orang itu lalu bertanya: "Apakah dosa itu, wahai Nabi Allah?”. 

Nabi Dawud a.s. menjawab: “Itu - itu?”. Lalu Nabi Dawud a.s. menye- 
butkan keadaan wanita, seperti pada ceritera itu. Dan putuslah jawaban 
dari orang itu. 

Laiu Nabi Dawud a.s. bertanya: "Hat Auria! Mengapa engkau tidak men- 
jawab kepadaku?”. 

Orang itu menjawab: "Wahai Nabi Allah! Tidakkah begitu diperbuat oleh 
nabi-nabi, sehingga aku berdiri bersama engkau di hadapan Allah?”. 
Lalu Nab: Dawud a.s. terus menangis dan memekik-mekik, sehingga ia 
dijanjikan oleh Allah, untuk minta diberikan oleh orang itu kepadanya 
pada hari kiamat nanti. 

Maka kisah ini menyadarkan engkau, bahwa pemberian dari bukan baik 
hati, tidaklah berfaedah. Dan baik hati itu tidak akan berhasil, kecuali 
dengan ma'rifah. Maka demikian pula baik hati itu tidak ada pada mele- 
paskan hak, memberi dan lainnya, kecuali apabila manusia itu dibiarkan 
menurut pilihannya. Sehingga tergeraklah pendorong dari dirinya sendiri. 
Tidak dipaksakan penggerak-penggerak kepada gerakan itu, dengan tipu- 
daya dan paksaan. Dan termasuk yang demikian, orang memberi harta 
zakat pada akhir tahun dari harta zakat isterinya dan penerimaannya pem- 
berian dari harta isterinya, bagi menggugurkan kewajiban zakat. Lalu 
ulama figh (al-fagih) mengatakan: "Telah gugur zakat (tidak wajib lagi 
zakat)”. | 

Kalau ia maksudkan dengan gugur zakat itu, bahwa penuntutan sultan 
(penguasa) dan pengumpul zakat menjadi gugur dari orang itu. maka itu 
benar. Karena pokok pandangan mereka, ialah: nyatanya ada milik. Dan. 
sekarang milik itu sudah hilang (tak ada lagi), walau pun disangkanya. 
bahwa ia akan menyerahkan nanti pada hari kiamat. Dan adalah ia seperti 
orang yang tiada mempunyai harta atau seperti orang yang menjual, ka- 
rena keperluannya kepada menjual, yang tidak atas maksud ini. 

Maka alangkah sangat bodohnya dengan figh Agama dan rahasia zakat 
(hikmat zakat). Sesungguhnya rahasia zakat itu mensucikan hati dari ke- 


891 


hinaan kikir. kp kikir itu membinasakan. Nabi . w. bersabda: 


(Tsalaatsun muhlikaatun: syuhhun muthaa'un wa hawan muttaba'un wa 
»jaabul-mar-i bi nafsim). 

Artinya: “Tiga perkara membinasakan: kikir yang dituruti, hawa nafsu 
yang diikuti dan manusia mengherani (membanggakan) diri sendiri” (1). 
Sesungguhnya kikir itu dituruti dengan apa yang diperbuatnya. Dan sebe- 
lumnya kikir itu tidak dituruti. Maka kebinasaannya itu menjadi sempur- 
na, dengan sangkaannya. bahwa padanya itu ada jalan kelepasan. Sesung- 
guhnya Allah metihat pada hatinya, kecintaannya kepada harta dan kera- 
kusannya kepada harta. Dan telah sampai dari kerakusannya kepada harta 
itu, bahwa ia mencari daya-upaya. Sehingga ia menyumbat atas dirinya 
jalan kelepasan dari kikir, dengan kebodohan dan terperdaya. Dan terma- 
suk yang demikian, diperbolehkan oleh Allah harta kepentingan umum 
bagi orang ahli fiyh (al-fagih) dan lamnya sekadar hajat. Dan golongan 
ahli figh (al-fugaha”) yang terperdaya itu, tidak dapat membedakan antara 
angan-angan, barang yang tidak perlu dan nafsu syahwat dengan hajat 
keperluan. Akan tetapi, tiap-tiap yang tidak sempurna kebodohannya, se- 
lain dengan itu, Jalu dipandangnya keperluannya. Dan itu adalah terper- 
daya semata-mata. Bahkan dunia itu diciptakan karena hajat hamba-ham- 
ba Allah kepadanya, pada ibadah dan menempuh jalan akhirat. Maka 
tiap-tiap yang dicapai oleh hamba untuk menolongnya kepada Agama dan 
ibadah, maka itu adalah hajat keperluannya. Dan selain itu, adalah hal 
yang tidak perlu dan nafsu-syahwatnya. 

Kalau kita jalani menyifatkan tertipunya ulama fugaha' pada contoh-con- 
toh ini, niscaya kita telah penuhkan padanya berjilid-jilid. Dan maksud 
dari demikian itu, ialah memperingati kepada contoh-contoh yang mem- 
perkenalkan jenis-jenisnya, tidak secara lengkap. Karena yang demikian 
itu akan panjang. 

Jenis Kedua: orang-orang yang beribadah dan beramal. Yang terperdaya 
dari mereka itu banyak golongan. Di antara mereka yang terperdayanya 
pada shalat. Di antara mereka yang terperdayanya pada tilawah (pemba- 
caan) Al-Our-an. Di antara mereka pada hajji. Di antara mereka pada pe- 
rang. Dan di antara mereka pada zuhud. 

Demikian pula, setiap orang yang berbuat dengan sesuatu cara dari cara- 
cara amal. Maka tidak terlepas dari terperdaya, selain orang-orang yang 


(1) Hadits ini sudah diterangkan berkali-kali dahulu (Pent.). 


892 


pandai. Dan sedikitlah mereka itu. 

Di antara mereka, ada golongan yang menyia-nyiakan yang fardlu (wajib » 
Mereka mengerjakan yang utama dan. yang sunat. Kadang-kadang mereka 
mendalami pada yang utama itu, sehingga mereka keluar kepada permu- 
suhan dan berlebih-lebihan. Seperti orang yang dikerasi oleh bisikan setan 
(waswas) pada wudlu' (mengambil air sembahyang). Lalu ia bersangatan 
(berlebih-lebihan) pada wudlu'. Ia tidak setuju (rela) dengan air yang me- 
nurut hukum adalah suci menurut fatwa Agama (hukum syar''at). Ia men- 
takdirkan (mengumpamakan) kemungkinan-kemungkinan yang jauh yang 
mendekati pada kenajisan. Dan apabila kembali urusan kepada memakan 
halal, lalu ta mentakdirkan (mengumpamakan) kemungkinan-kemungkin- 
an yang dekat itu jauh. Kadang-kadang ia memakan haram semata-mata. 
Dan jikalau terbalik kehati-hatian ini, dari air kepada makanan, niscaya 
adalah dia lebih menyerupai dengan perjalanan hidup para shahabat. Ka- 
rena Umar r.a. mengambil wudlu' dengan air dalam ember orang Nasrani, 
serta menampak kemungkinan najis. Dan bersamaan dengan ini, ia me- 
ninggalkan pintu-pintu halal, karena takut daripada terjatuhnya pada yang 
haram. 

Kemudian, di antara iiereks: ada orang yang keluar kepada berlebih-le- 
bihan pada menuangkan air. Dan yang demikian itu dilarang (1). 
Kadang-kadang ia memanjangkan urusan wudlu', sehingga ia menyia-nyia- 
kan shalat dan mengeluarkannya dari waktunya. Dan walau pun tidak di- 
keluarkannya dari waktunya, maka dia itu terperdaya, karena telah lenyap 
daripadanya keutamaan awal waktu. Dan walau pun tidak lenyap awal 
waktu itu, dia terperdaya juga, karena keborosannya pada memakai air. 
Dan walau pun ia tidak memboros pada pemakaian air, ia terperdaya ju- 
ga, karena ia menyia-nyiakan umurnya, yang menjadi sesuatu yang paling 
berharga, dimana dia mempunyai kebebasan padanya. Selain bahwa setan 
itu mencegah makhluk dari Allah dengan bermacam-macam jalan. Dan 
setan itu tidak sanggup mencegah hamba, selain dengan apa, yang mem- 
buat hamba itu berkhayal, bahwa itu ibadah. Lalu setan menjauhkan ham- 
ba-hamba itu dari Allah dengan cara yang demikian. 

Suatu golongan lain: telah keras kepadanya bisikan setan (waswas) pada 
niat shalat. Lalu ia tidak ditinggalkan oleki setan, sehingga ia ikatkan niat 
yang shah. Bahkan setan itu mengacau kepadanya, sehingga membawa ia 
luput berjama'ah dan mengeluarkan shalat dari waktu. Dan kalau sem- 
purna takbirnya, maka ada yang demikian dalam hatinya, sesudah bim- 
bang pada shah niatnya. 

.Kadang-kadang mereka diwaswaskan pada takbiratul-ihram, sehingga ka- 
dang-kadang mereka merobah bunyi takbir, karena sangat kehati-hatian- 


(1) Hadits ini dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ubay bin Ka'ab. 


893 


nya. Mereka berbuat demikian pada permulaan shalat. Kemudian, mereka 
lalai pada seluruh shalat. Lalu mereka tidak menghadirkan hatinya dan 
mereka terperdaya dengan yang demikian. Mereka menyangka, bahwa 
mereka apabila telah melelahkan dirinya pada membetulkan niat pada 
permulaan shalat dan mereka membedakan diri dari orang umum (orang 
awam) dengan kesungguhan dan kehati-hatian ini, maka mereka di atas 
yang kebajikan pada Tuhan. 

Suatu golongan lain: telah keras kepadanya bisikan setan, pada mengelu- 
arkan huruf-huruf Ai-Fatihah dan dzikir-dzikir lain dari makhrajnya (bu- 
nyinya yang benar). Maka senantiasalah ia berhati-hati pada tasydid-tasy- 
did, perbedaan antara dlad dan dha dan membetulkan makhraj huruf 
pada seluruh shalatnya, yang tidak penting kepadanya yang lain dan ia 
tidak berpikir pada yang lain. Ia lupa dari arti Al-Our-an, mengambil pe- 
ngajaran dengan Al-Our-an dan menyerahkan pemahaman kepada raha- 
sia-rahasia (hikmah) Al-Our-an. 

Ini termasuk yang terkeji dari segala macam terperdaya. Sesungguhnya 
tidak diberati makhluk pada membaca Al-Our-an dengan pengokohan 
makhraj huruf, selain menurut yang berlaku kebiasaan mereka waktu ber- 
kata-kata. Contoh mereka itu adalah seperti orang yang membawa risalah 
(surat) kepada majlis sultan (penguasa). Ia disuruh membacakannya me- 
nurut caranya. Lalu diambilnya surat itu dibacanya dan diperelokkannya 
benar-benar pada makhraj huruf, diulang:ulanginya dan diulanginya lagi 
berkali-kali. 

Orang itu pada yang demikian lupa tentang maksud surat dan penjagaan 
kehormatan majlis. Alangkah layaknya orang itu dilakukan kepadanya pe- 
nyelidikan, ditolak ke rumah orang-orang gila dan dihukum dengan ke- 
hilangan akal. | 

Suatu golongan lain: mereka tertipu dengan pembacaan (gira-ah) Al-Our- 
an. Maka mereka bergegas-gegas ini. Kadang-kadang meng-khatamkan 
(menamatkan bacaan Al-Our-an) sekali dalam sehari semalam. Lidah se- 
seorang mereka berlalu dengan yang demikian. Hatinya bulak-balik dalam 
lembah angan-angan. Karena ia tidak memikirkan makna Al-Our-an, su- 
paya memperoleh peringatan dengan peringatan-peringatannya. Mendapat 
pengajaran dengan pengajaran-pengajarannya. Tegak berdiri pada 
perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Dan mengambil ibarat 
dengan tempat-tempat yang dapat diambil ibaratnya dan lain-lain, dari 
yang telah kami sebutkan dahulu pada Kirab Tilawaril-Our-an, dari hal 
maksud-maksud tilawah. 

Maka orang itu terperdaya, yang menyangka bahwa maksud dari turunnya 
Al-Our-an itu membaca saja, serta melupakan pemahaman maksudnya. 
Contohnya: seperti seorang budak, yang dituliskan kepadanya oleh tuan 
dan pemiliknya sepucuk surat. Dalam surat itu, diisyaratkan dengan pe- 


894 


rintah-perintah dan larangan-larangan. Lalu budak tersebut tidak menum- 
pahkan perhatiannya kepada memahami dan mengamalkan isi surat itu. 
Akan tetapi ia cukupkan kepada menghapalnya. Dan ia selalu menyalahi 
dari apa yang disuruh oleh tuannya, selain ia mengulang-ulangi membaca 
surat tersebut, dengan suara dan lagunya setiap hati seratus kali. Maka 
budak tadi berhak disiksa. Dan manakala ia menyangka, bahwa yang de- 
mikian itu yang dimaksud, maka dia itu terperdaya. 

Ya benar, tilawahnya itu hanya dimaksudkan, supaya dia tidak lupa. 
Akan tetapi, untuk dihapalnya. Dan hapalan itu dimaksudkan untuk arti- 
nya. Dan artinya itu dimaksudkan untuk diamalkan dan diambil manfa'at 
dengan arti-artinya. 

Kadang-kadang ia mempunyai suara meri Maka dibacanya, diperoleh- 
nya kesenangan dengan pembacaan itu dan ia terperdaya dengan kese- 
nangan tersebut. Ia menyangka bahwa yang demikian itu kesenangan ber- 
munajah dengan Allah Ta'ala dan mendengar KalamNYA. 
Sesungguhnya itu adalah kesenangannya pada suaranya. Dan kalau ia me- 
ngulang-ulangi lagunya dengan syair atau perkataan lain, niscaya ia mem- 
peroleh keenakan juga oleh keenakan itu. Maka dia itu terperdaya. Ka- 
rena ia tidak 'mencari hatinya. Lalu ia memperkenalkan kepada hatinya, 
bahwa kelazatannya dengan Kalam Allah Ta'ala, dari segi bagus susunan- 
nya dan maknanya atau dengan suaranya. 

Suatu golongan lain: mereka terperdaya dengan puasa. Kadanekadan 
mereka berpuasa sepanjang masa atau mereka berpuasa pada hari-hari 
mulia. Dan mereka pada hari-hari itu tiada menjaga lidahnya dari me- 
ngumpat, gurisan hatinya dari ria, perutnya dari yang haram ketika ber- 
buka dan lidahnya dari perkataan yang sia-sia, dengan berbagai macam 
.kata yang tidak perlu, sepanjang hari. Dan bersama dengan demikian, ia 
menyangka dirinya dalam kebajikan. Lalu ia melengahkan yang fardlu dan 
mencari yang sunat. Kemudian, ia tidak tegak dengan haknya. Dan yang 
demikian itu paling terperdaya. 

Suatu golongan lain: mereka terperdaya dengan hajji. Mereka keluar pergi 
hajji, tanpa keluar dari perbuatan zalim, membayar hutang, meminta ke- 
relaan ibu-bapa dan mencari perbekalan yang halal. 

Kadang-kadang mereka berbuat yang demikian, sesudah gugur tidak wajib 
lagi hajji.Islam (hajji pertama). Mereka menyia-nyiakan shalat dan yang 
fardiu di jalan. Mereka lemah dari mencuci pakaian dan tubuh. Mereka 
.datang untuk diambil pajak oleh orang-orang zalim, sehingga pajak itu di- 
ambil dari mereka. Dan mereka tidak menjaga diri di jalan, dari perkata- 
an kotor dan permusuhan. Kadang-kadang sebahagian mereka mengum- 
pulkan harta haram dan membelanjakannya kepada teman-teman di jalan. 
Ia mencari dengan yang demikian itu, keharuman nama dan ria. Maka ia 
.berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, pertama pada mengusahakan yang 
haram. Dan kedua, pada membelanjakannya dengan ria. Maka dia tidak 


895 


mengambilkannya dari kehalalannya dan dia tidak meletakkannya pada 
yang benar. Kemudian dia datang di Baitu'llah dengan hati yang berlu- 
muran dengan akhlak yang hina dan sifat-sifat yang tercela. Dia tidak 
mendahulukan pensucian hatinya atas kedatangannya itu. Dan dalam pada 
itu, ia menyangka bahwa dia di atas kebajikan dari Tuhannya. Maka dia 
itu orang yang terperdaya.. 

Suatu golongan lain: ia mengambil pada jalan karena Allah, amar ma'ruf 
dan nahi munkar, yang munkar kepada manusia. Ia menyuruh mereka 
dengan kebajikan serta ia melupakan dirinya sendiri. Apabila ia menyuruh 
mereka dengan kebajikan, maka dengan cara kasar. Ja mencari pangkat 
menjadi kepala dan mulia. Apabila ia berbuat munkar dan ia ditolak, 

maka ia marah. Dan mengatakan: "Aku berbuat dengan karena Allah, 

maka bagaimana engkau menentang aku?”. 

Kadang-kadang ia mengumpulkan manusia ke masjidnya. Siapa yang ter- 
lambat, niscaya ia mengkasarkan perkataan kepada orang itu. Maksudnya, 
ialah: ria dan suka menjadi kepala. Dan kalau bangun orang lain mengu- 
rus masjid, niscaya ia marah kepada orang itu. Bahkan di antara mereka, 
ada yang mengerjakan adzan (menjadi muadz-dzin) dan disangkanya 
bahwa ia adzan karena Allah. Dan kalau datang orang lain dan mengetja- 
kan adzan pada waktu ia tidak ada, niscaya berdirilah kiamat dan menga- 
takan: "Mengapa hakku diambil? Dan aku didesak pada martabatku?”. 
Dan begitu pula, kadang-kadang ia mengikat diri menjadi imam masjid. Ia 
menyangka, bahwa dia di atas kebajikan. Dan maksudnya, supaya orang: 
mengatakan, bahwa dia itu imam masjid. Maka kalau orang lain tampil ke 
depan, walau pun orang itu lebih wara' dan lebih alim daripadanya, maka 
ia berkeberatan. 

Suatu golongan lain: yang tinggalnya bertetangga dengan Makkah atau 
Madinah. Mereka terperdaya dengan tinggal di Makkah itu. Mereka tidak 
. mengintip hatinya dan tidak mensucikan zahirnya dan batinnya. Hatinya 
tersangkut dengan negerinya, menoleh kepada perkataan orang yang di- 
kenalnya, yang mengatakan: "Bahwa si Anu itu bertetangga dengan yang 
demikian”. 

Engkau melihat dia bercakap-cakap dan mengatakan: "Aku telah berte- 
tangga dengan Makkah sekian tahun”. 

Apabila dia mendengar bahwa yang demikian itu perkataan keji, niscaya 
ditinggalkannya percakapan yang tegas itu. Dan ia suka, bahwa dia di- 
kenal orang dengan yang demikian. 

Kemudian, kadang-kadang ia bertetangga dan memanjangkan mata kera- 
kusannya kepada harta-harta manusia yang kotor itu. Dan apabila ia kum- 
pulkan dari yang demikian itu sesuatu, lalu ia kikir dan dipegangnya erat- 
erat. Dirinya tidak membolehkan dengan sesuap pun untuk disedekahkan- 
nya kepada orang miskin. Maka menonjollah padanya sifat ria, kikir, ra- 
kus dan sejumlah lain dari sifat-sifat yang membinasakan, dimana ia da- 


896 


hulunya jauh dari sifat-sifat tersebut, jikalau ia tinggalkan bertetangga 
dengan tempat-tempat tadi. Akan tetapi, kesukaan kepada pujian “dan 
supaya dikatakan, bahwa dia termasuk di antara orang-orang yang berte- 
tangga (dengan Makkah dan Madinah), maka memaksakan dia untuk ber- 
tetangga itu, serta berlumuran dengan sifat-sifat hina tadi. 

Maka orang itu juga terperdaya. Dan tiada suatu amal pun dari segala 
macam amal dan suatu ibadah pun dari bermacam-macam ibadah, melain- 
kan ada padanya bahaya. Maka orang yang tidak mengetahui tempat ma- 
suknya bahaya itu dan ia berpegang kepadanya, maka dia itu orang ter- 
perdaya. Dan tidak akan diketahui uraian yang demikian, selain dari se- 
jumlah kitab-kitab IHYA' 'ULUMPDDIN. Maka ia akan mengetahui 
tempat-tempat masuk terperdaya itu dalam shalat, dari Kitab Shalat, pada 
hajji dari Kitab Hajji, zakat, tilawat dan lain-lain hal yang mendekatkan 
diri kepada Allah, dari kitab-kitab yang telah kami susun mengenai hal- 
hal itu. 

Yang menjadi maksud sekarang, ialah menunjuk kepada kumpulan yang 
telah terdahulu pada kitab-kitab itu. 

Suatu golongan lain: zuhud pada harta. Ia merasa cukup dari pakaian dan 
makanan yang kurang. Dan dari tempat, dengan tinggal di masjid. Ia me- 
nyangka, bahwa ia telah memperoleh pangkat orang-orang zuhud. Dan 
bersama dengan demikian, ia gemar menjadi kepala dan memperoleh ke- 
megahan. Adakalanya dengan ilmu atau dengan memberi pengajaran atau 
dengan semata-mata zuhudnya. Ia telah meninggalkan yang termudah dari 
dua perkara dan ia kembali dengan yang terbesar dari dua yang membina- 
sakan. 

Bahwa kemegahan itu Jebih besar dari harta. Jikalau ia meninggalkan ke- 
megahan dan mengambil harta, niscaya ia lebih mendekati kepada sela- 
mat. | 

Maka orang tersebut itu terperdaya. Karena menyangka bahwa dia terma- 
suk orang zahid dalam dunia. Dan ia tidak memahami arti dunia. Dan ia 
tidak mengetahui, bahwa kesudahan kesenangan dunia itu suka menjadi 
kepala. Bahwa orang yang gemar kepada dunia, tak boleh tidak, bahwa 
orang itu munafig, pendengki, penyombong, bersifat ria dan bersifat de- 
ngan semua akhlak yang keji. 

Ya benar, kadang-kadang ia meninggalkan suka menjadi kepala, memilih 
khilwah (menyendiri) dan 'uzlah (mengasingkan diri). Dan dia bersama 
dengan demikian itu terperdaya. Karena, ia menyebut-nyebut dengan de- 
mikian, kepada orang-orang kaya. Ja berkata kasar kepada mereka. Ia 
memandang kepada mereka dengan mata penghinaan, Ia mengharap bagi 
dirinya lebih banyak, daripada yang diharapnya bagi mereka. Ia mem- 
banggakan diri (merasa 'ujub) dengan amalnya. Ia bersifat dengan sejum- 
Jah sifat-sifat hati yang keji dan ia tidak mengetahuinya. 
Kadang-kadang, ia diberikan orang harta, maka tidak diambilnya. Karena 


897 


takut nanti dikatakan orang, bahwa zuhudnya telah rusak (batil). Kalau 
dikatakan orang kepadanya, bahwa harta itu halal, maka ambilkanlah 
“pada zahir dan kembalikanlah secara tersembunyi, niscaya dirinya tidak 
membolehkan, karena takut dari celaan manusia. Maka dia itu orang yang 
gemar pada pujian manusia. Dan pujian itu termasuk di antara pintu du-: | 
nia yang paling enak. 

Ia melihat dirinya. bahwa dia itu orang zahid di dunia. Dan dia itu terper- 
daya. Dan bersama dengan demikian, maka kadang-kadang ia tidak ter- 
lepas daripada memuliakan orang-orang kaya, mendahulukan mereka atas 
Orang-orang miskin, cenderung hatinya kepada orang-orang yang meng- 
hendaki kepadanya (murid-muridnya) dan orang-orang yang memujinya. 
Dan hatinya lari dari orang-orang yang cenderung kepada orang-orang 
zahid yang lain. 

Semua itu tertipu dan terperdaya dari setan. Kita berlindung dengan Allah 
daripada setan. 

Dan dalam kalangan hamba-hamba Allah, ada orang yang bersikap keras 
atas dirinya pada amal-amal anggota badannya. Sehingga kadang-kadang, 
ia mengerjakan shalat pada sehari semalam-umpamanya, seribu raka'at. 
Dan ia meng-khatamkan Al-Our-an. Dan dia pada semua itu, tidak tergu- 
ris baginya memeliharakan hati, mencari hati dan mensucikannya dari ria, 
tekebur, 'ujub dan lain-lain sifat yang membinasakan. Ia tidak tahu, 
bahwa yang demikian itu membinasakan. Dan kalau ia mengetahui yang 
demikian, maka ia tidak akan menyangka yang demikian dengan dirinya. : 
Dan kalau ia menyangka dengan dirinya yang demikian, lalu ia menduga, 
bahwa ia akan diampunkan dosanya, karena amal zahirnya. Dan ia tidak 
akan disiksa dengan hal-ihwal hatinya. Dan kalau ia menduga, lalu ia me- 
nyangka, bahwa ibadah zahiriyah itu akan memberatkan daun neraca per- 
buatan baiknya. Pada hal amat jauh dari itu. Seberat biji sawi dari orang 
yang bertagwa dan suatu akhlak dari akhlak orang-orang yang pintar itu, 
lebih utama dari pada seumpama bukit-bukit amalan dengan anggota 
badan. | 
Kemudian, orang yang terperdaya ini, tiada terlepas serta jahat akhlaknya 
bersama manusia, kasarnya, berlumuran batinnya dengan ria dan suka 
pujian. 

Apabila dikatakan kepadanya: "Engkau termasuk di antara tiang negeri, 
wali Allah dan kekasihNYA”, niscaya orang yang terperdaya itu gembira 
dengan demikian. Ia benarkan dan dengan demikian bertambahlah ke-ter- 
perdaya-annya. | 

Ia menyangka, bahwa manusia mensucikannya itu menjadi dalil atas diri- 
nya memperoleh rela daripada Allah. Ia tidak mengetahui, bahwa yang 
demikian itu, karena bodohnya manusia dengan kekejian-kekejian bati- 
niyah. 


898 


Suatu golongan lain: loba kepada ibadah-ibadah sunat dan tidak besar per- 
sediaannya dengan ibadah-ibadah fardlu. Anda melihat seseorang dari 
“ mereka, bergembira dengan shalat Dluha, dengan. shalat malam dan 
ibadah-ibadah sunat yang seperti ini. Ia tidak memperoleh kelazatan bagi 
ibadah fardlu. Tidak bersangatan keinginannya untuk menyegerakan iba- 
dah fardtu itu pada awal waktu. Ia lupa akan sabda Nabi s.a.w., yang di- 
rawikannya dari Tuhannya: | 


a 0 ck ”A o LN 2 AA 

3 Ie (ant LA 2x da | Tee “5 
(Maa tagarrabal-mutagarribuuna ilayya bi mitsli adaa-i maf-taradl-tu- 
'alaihim). 
Artinya: "Tidaklah mendekati orang-orang yang mendekati kepadaKU, 
yang seumpama dengan menunaikan apa yang AKU fardiukan kepada 
mereka” (1). 
Meninggalkan tartib di antara amal-amal kebajikan itu, termasuk dalam 
jumlah amal kejahatan. Bahkan, kadang-kadang, tertentu atas manusia 
dua kewajiban: yang satu luput waktunya dan yang lain tidak luput waktu- 
nya. Atau dua kelebihan: yang satu sempit waktunya dan yang lain, luas 
waktunya. | 
Kalau ia tidak menjaga tartib padanya, niscaya adalah dia terperdaya. 
Bandingan yang demikian itu lebih banyak daripada. dapat dihinggakan. 
Perbuatan maksiat itu terang dan perbuatan tha'at itu terang. Dan yang 
tidak terang (kabur), ialah: mendahulukan sebahagian amal tha'at atas se- 
bahagian yang lain. Seperti mendahulukan ibadah fardlu seluruhnya atas 
ibadah sunat. Mendahulukan fardiu 'ain atas fardlu kifayah. Mendahulu- 
kan fardlu kifayah, yang tak ada orang yang mengerjakannya, atas apa 
yang dikerjakan orang lain. Mendahulukan yang lebih penting dari fardlu- 
fardlu 'aim atas yang kurang penting. Mendahulukan yang luput waktunya 
atas yang tidak luput waktunya. Dan ini adalah seperti wajib mendahutu- 
kan hajat ibu atas hajat bapa. Karena: "Rasuww'llah s.a.w. ditanyakan. 
Orang bertanya kepadanya: "Siapakah yang lebih berhak Men ke- 
baikan dari kita, wahai Rasulu'llah?”. 
Nabi s.a.w. menjawab: ”Ibumu?”. 
"Kemudian, siapa?”. 
Nabi s.a.w. menjawab: “Ibumu!”. 
"Kemudian, siapa?”. | 
Nabi s.a.w. menjawab: "Ibumu?!”. 
Orang itu bertanya lagi: "Kemudian, siapa?”. 





(1) Hadits ini dirawikan Al-Buhkari dari Abu Hurairah. 


899 


'Nabi. Saw ' menjawab: ”Bapakmu!”. see AN GA ep Pan An 
:Orang itu bertanya pula: ” Kemudian, siapa?”. La AU | TN an 
Nabi s.a.w. menjawab: "Yang lebih dekat Kepada engkau, lalu yang lebih 
dekat” (1). 
Maka sayogialah . diimulsi pada hubungan Sitara dengan yang. lebih 
dekat. Kalau keduanya sama, maka dimulai dengan yang lebih memerlu- 
kan: Kalau keduanya sama. maka yang lebih tagwa dan lebih wara”. 
Begitu pula orang yang tidak cukup hartanya untuk nafkah ibu segan 
dan naik hajji. Maka kadang-kadang ia naik hajji dan dia itu terperdaya.. 
.Bahkan sayogialah ia-mendahulukan hak ibu bapa di atas hajji. Dan ini 
termasuk mendahulukan fardlu yang lebih penting atas fardlu yang kurang 
: daripadanya. : 

Begitu pula, apabila ada janji atas seorang. hamba Allah dan masuk waktu 
Jum'at. Maka Jum'at itu akan luput waktunya dan melaksanakan penepat- 
an janji itu maksiat, walau pun penepatan janji itu pada asalnya suatu 
amal tha'at. 

Begitu juga, kadang-kadang kainnya kena najis, lalu kasarlah ba atas 
dua ibu-bapa dan keluarganya dengan sebab yang demikian. Maka najis 
itu harus dijaga dan menyakitkan ibu-bapa juga harus dijaga. Menjaga 
daripada menyakiti itu lebih penting daripada menjaga dari najis. 
Contoh-contoh yang menghadapi hal-ha! yang harus dijaga dan amal 
tha'at itu tidak terhingga jumlahnya. Dan siapa yang meninggalkan tartib 
pada semua itu, maka dia terperdaya. Dan ini adalah ke-terperdaya-an 
yang sangat kabur. Karena. yang terperdaya padanya dalam hal tha'at. 
Hanya ia tidak cerdik, karena amal tha'at itu menjadi maksiat, dari segi ia 
meninggalkan tha'at yang wajib, yang. lebih penting daripadanya.. 
“Termasuk dalam jumlah tersebut, menyibukkan diri dengan mazhab dan 
'khilafiah dari ilmu figh, terhadap orang yang masih ada atasnya perbuatan 
tha'at, maksiat-zahir dan batin, yang menyangkut dengan anggota badan 
dan yang menyangkut dengan hati. Karena maksud ilmu figh itu menge- 
tahui apa yang diperlukan orang lain kepadanya, pada segala keperluan- 
nya. Maka mengetahui apa yang diperlukannya dalam hatinya itu lebih 
utama. Kecuali bahwa suka menjadi kepala, kemegahan, kesenangan 
membanggakan diri, memaksakan teman dan mendahului teman itu, 
membutakan. kepadanya. Sehingga ia terperdaya dengan yang demikian 
pada dirinya. Dan ia menyangka bahwa ia berbuat untuk kepentingan 
agamanya. | 
Jenis Ketiga: orang yang berbuat-buat tasawwuf. Alangkah Sena terper- 
(daya bagi mereka! Dan yang terperdaya dari mereka itu banyak golongan. 


(D Hadits ini dirawikan At-Tirmidzi dan AL-Hakim dari Zaid bin hasan, dari bapaknya, 
: Dari neneknya. 6 


Segolongan: dari mereka: - "yaitu: .orang-orang: yang. berbuat-buat tasawwuf : 
zaman sekarang (1),- selain orang yang dipelihara oleh Allah. Mereka: itu 
: terperdaya . dengan pakaian, bentuk dan tuturkata. Lalu mereka 
membantu orang-orang yang benar. dari kaum sufi, pada pakaian mereka, - 
bentuk mereka, kata-kata mereka, adab-sopan mereka, adat-istiadat me- 
reka dan kata-kata istilah mereka. Pada keadaan mereka yang zahiriyah, 

tentang pendengaran, menari, bersuci, shalat, duduk. atas tikar sajjadah : 
serta menundukkan kepala dan memasukkannya dalam saku baju, seperti : 
orang yang bertafakkur, pada menarikkan nafas ke atas dan pada meren- 
dahkan suara pada pembicaraan dan lain-lain dari segala sifat dan bentuk. 
Manakala mereka berbuat semua hal ini dengan memberatkan: diri dan 
mereka menyerupakan. dengan orang-orang sufi yang benar pada hal-hal 
itu, niscaya mereka menyangka pula bahwa mereka orang sufi. Dan me- 
reka tidak memayahkan dirinya sekali-kali pada mujahadah, riyadlah (la- 
tihan), mengintipkan hati, mensucikan batin dan zahir dari dosa-dosa yang. 
tersembunyi dan yang terang. Dan semua itu termasuk dari permulaan 
darajat tasawwuf. Dan kalau mereka telah selesai dari semuanya, tidak 
juga boleh bagi mereka menghitungkan dirinya dalam kalangan orang sufi. 
Betapa tidak demikian? Mereka tidak sekali-kali mengelilingi di keliling-. 
nya dan mereka tidak merasakan dirinya akan sesuatu dari padanya. Bah-. 
kan mereka itu berterang-terangan atas yang haram, harta syubhat dan 
'harta sultan-sultan (penguasa-penguasa). Mereka berlomba-lomba pada: 
sepotong roti, uang logam dan sebiji buah-buahan. Mereka- dengki-men- 
dengki pada titik dalam biji buah-buahan (anenagir) dan kulit yang masuk 
dalam biji buah-buahan (al-githmir). Sebahagian mereka merobek-robek 
kehormatan sebahagian yang lain, manakala ia berselisih Hi sesuatu dari 
maksudnya. | 

Terperdayanya mereka itu sean, Contohnya, seperti seorang wanita. tua 
yang mendengar, bahwa orang-orang yang berani dan pahlawan-pahlawan. 
dari orang-orang yang berperang, nama mereka telah tetap dalam daftar 
kerajaan. Dan bagi masing-masing mereka, ditulis suatu daerah dari dae- 

rah kerajaan dengan keberaniannya. Lalu wanita tua itu merindukan diri- 

nya, untuk dituliskan baginya sepotong dari kerajaan. Lalu ia memakai 
baju besi, meletakkan diatas kepalanya topi waja, mempelajari beberapa 

bait nyanyian pahlawan-pahlawan dan ia membiasakan membawa bait-bait : 
nyanyian itu dengan lagu pahlawan-pahlawan tersebut. Sehingga menjadi 
mudah kepadanya. Dan ia mempelajari cara berjalan dalam barisan. Ba- 
gaimana.cara mereka menggerakkan tangan: Dan mencapai semua sifat 
mereka pada pakaian, tutur kata, gerak-gerik dan diam. Kemudian wani- 
ta tadi menuju ke tempat tentara, supayanamanya dicamum pada daftar 


d1) Yang dimaksud zamun sekarang ini, zaman Imam Al-Ghazali sendiri (Pent). 


'orang-orang berani. Dan: tatkala ia: sampai: ke tempat: tentara itu, lalu ia 
dibawa ke kantor penerimaan tentara. Kantor itu: memerintahkan, supaya 
wanita itu. membuka topi waja dan baju besi dan dilihat apa yang: di 
bawahnya. 'Dan ia diuji dengan mengadakan perlawanan dengan sebahagi- 
an Orang-orang berani, untuk diketahui nilai kemampuannya 0 kebe- 
ranian. " 

“Tatkala ia dilepaskan dari topi waja dan baju besi, rupanya ia sekam 
wanita tua, lemah dan lumpuh, tidak sanggup membawa baju besi dan 
topi waja.. Lalu ditanyakan kepadanya: "Apakah engkau datang untuk 
mempermain-mainkan raja, untuk. menghina keluarga raja dan. menipu 
mereka? Ambillah wanita ini dan aa Mn pada Ha gajah, supaya 
dipijaknya!”. 

Maka wanita itu ditenpakan kepada gajah. 

Maka: begitulah adanya keadaan orang-orang yang mendakwakan tasaw- 
wuf pada hari kiamat, apabila tersingkap dari mereka tutupnya.. Dan me- 
Teka dibawa kepada Hakim Yang Mahaagung, yang. tidak memandang 
kepada pakaian dan kain yang ditenun. Akan tetapi, memandang kepada 
rahasia hati. 

Suatu golongan lain: yang bertambah di atas mereka tadi pada ke-terper- 
'dayaan. Karena sulitlah kepadanya mengikuti mereka pada buruknya 
pakaian dan rela dengan kekurangan. Lalu golongan ini bermaksud me- 
.nampakkan diri dengan tasawwuf. Dan tidak boleh tidak, daripada berhias 
.dengan pakaian mereka. Lalu mereka meninggalkan sutera dan sutera 
mentah. Dan mereka mencari kain terjahit yang mahal, baju yang halus 
dan kain sajadah yang dicelup. Mereka memakai dari kain, yang harganya 
lebih tinggi dari sutera dan sutera mentah. Seseorang dari mereka me- 
nyangka bersama yang demikian, bahwa dia berbuat-buat menjadi orang 
sufi, dengan semata-mata warna kain. Dan adanya kain itu terjabit. Ia 
lupa bahwa mereka memberi warna kainnya, supaya tidak memerlukan 
kepada mereka mencucinya setiap sa'at, untuk menghilangkan daki. 
Sesungguhnya mereka memakai kain yang berjahit bagus, karena kain 
mereka itu koyak. Lalu mereka menjahitkannya dan mereka tidak me- 
makai yang baru. Adapun memotong-motong kain baju yang tipis ber- 
potong-potong dan: menjahitkan yang berpotong-potong daripadanya, maka 
dari manakah menyerupai dengan yang dibiasakan mereka? 

Maka mereka lebih tampak kedunguannya dari umumnya orang-orang 
yang terperdaya. Mereka bersenang-senang dengan kecantikan kain dan 
kelazatan makanan. Mereka mencari kecukupan hidup dan memakan harta 
Sultan:sultan (penguasa-penguasa). Mereka tidak menjauhkan perbuatan- 
perbuatan maksiat zahir. lebih-lebih maksiat batin. .Dan serta yang demi- 
'kian. mereka menyangka kebajikan dengan dirinya. Dan kejahatan mereka 
termasuk yang menjalar kepada makhluk. Karena binasa orang yang meng- 
Tut mereka. Dan orang yang tidak mengikuti mereka, maka rusak 'agidah- 


nya pada ahli tasawwuf seluruhnya. Ia menyangka, bahwa semua ahli: 
tasawwuf itu adalah termasuk jinisnya. Lalu panjanglah lidah pada orang- 
orang- yang benar dari mereka. Dan semua itu termasuk. sebahagian dari 
jahatnya orang-orang yang Rupa ka dengan mereka dan. kejahatan 
mereka. 

Suatu golongan Tinta Na ilmu ma'rifah, inbnyaksikai keberiaran' 
(Al-Hagg), melewati magam-magam dan hal-ihwal, selalu (mulazamah) 
pada Zat yang disaksikan (Ainusy-Syuhud) dari sampai kepada mendekati- 
NYA. Dania tiada- mengenal perkara-perkara ini, selain nama-nama dan 
kata-kata. Karena ia memperoleh dari kata-kata kiamat, akan kalimat- 
kalimat. Lalu ia: mengulang-ulanginya. Ia menyangka, bahwa yang demi- 
kian itu lebih tinggi dari ilmu orang-orang dahulu dan orang-orang kemu- 
dian. Lalu ia memandang kepada ahli-ahli figh, ahli-ahli tafsir, ahli-ahli 
hadits: dan: jenis-jenis ulama dengan rmata kehinaan. Lebih- lebih orang 
awam. Sehingga orang petani: meninggalkan ladangnya. dan penjahit me- 
ninggalkan jahitannya. - Dan ia selalu bersama mereka beberapa hari ter- 
tentu dan memperoleh dari mereka kalimat-kalimat palsu itu. Lalu diulang- 
ulanginya, seakan-akan ia berkata-kata dari wahyu. Dan menceriterakan 
dari rahasia segala rahasia. Dan ia menghina dengan. demikian, semua 
Iramba Allah dan ulama. Lalu ja mengatakan tentang hamba-hamba itu, 
bahwa mereka. Orang-orang yang dipekerjakan, yang. capek. Ia mengatakan 
tentang ulama, bahwa ulama itu terdinding dengan hadits daripada Allah. 
Dania mendakwakan bagi dirinya, bahwa dia yang sampai : kepada Yang 
Mahabenar. Dan- dia termasuk di 'antara orang-orang yang didekatkan 
kepadaNYA (ai-mugarrabin). Pada hal dia pada sisi Allah, termasuk di 
antara Orang-orang zalim. yang munafig. Dan dia pada orang- orang: yang 
mempunyai hati, termasuk di antara orang-orang-dungu, yang bodoh. Ja 
tidak sekali-kali berpaham teguh suatu ilmu pun. Tidak terdidik dengan. 
akhlak mulia. Tidak menyusun dengan tartib suatu amal: Tidak-mengintip: 
hati, selain mengikuti hawa:nafsu: Dan ia memperoleh: kata-kata yang tidak. 
berfaedah dan menghapalkannya. 

Suatu golongan lain: jatuh pada serba boleh (al-ibahah). Mereka melipat- 
kan tikar. permadani Agama. menolak segala . hukum dan: menyamakan 
antara halal dan haram. Setengah mereka mendakwakan. bahwa .Allah 
tidak memerlukan: “kepada amalku, maka. mengapa aku: 'memayahkan diri- 
ku? : 
Seterigahi mereka mengatakan. bahwa manusia itu-telah memberatkan diri- 
nya mensucikan hati dari nafsu-syahwat dan dari mencintai dunia: Dan itu 
adalah mustahil. Mereka telah. memberatkan apa . yang tidak mungkin. 
Dan yang terperdaya. dengan demikian. ialah: orang yang: tidak berpeng- 
alaman. Ada pun kami telah mencoba (telah berperigalaman) dan kami. 
telah mengetahui, bahwa: yang demikian itu mustahil. Dan orang yang 
dungu tidak mengetahui. bahwa: manusia tidak. diberati. mencabut: nari 


903 


syahwat dan marah dari pokoknya. Akan tetapi, mereka diberati mencabut. 
“ansurnya (maddahnya), di mana inasing-masing yang dua itu mengikuti 
hukum akal dan hukum syara”. ' 

Sebahagian mereka mengatakan, bahwa amal Perbanta itu Batan anggota 
badan yang tiada timbangannya. Dan hanya dipandang kepada hati. Dan 
hati kita itu bimbang dengan kasih Allah dan sampainya kepada ma 'rifah 
(mengenal) Allah: Dan sesungguhnya kita masuk dalam dunia dengan 
tubuh kita dan hati kita berhenti di Hadlarat Ke Tuhanan. Maka kita ber- 
sama nafsu-syahwat itu dengan badan zahir, tidak dengan hati.” 
“Mereka mendakwakan, bahwa mereka telah mendaki tinggi dari tingkat 
orang awam. Mereka tidak memerlukan membersihkan jiwa dengan amal 
badaniyah (amal ibadah yang dikerjakan dengan badan, seperti: shalat dan 
lain-lain. Pent.). Dan bahwa nafsu-syahwat. tidak mencegah mereka dari 
jalan. Allah, karena kuatnya mereka pada nafsu-syahwat itu. Mereka meng- 
.angkat darajat diri mereka atas darajat nabi-nabi a.s. Karena pernah men- 
cegah. nabi-nabi itu dari jalan Allah oleh satu kesalahan. Sehingga mereka 
itu menangis di atas kesalahan tersebut dan: meratapinya bertahun-tahun, 

berturut-turut. 

Jenis tertipunya orang-orang , ukibukah dari orang-orang yang menyerupa- 
kan diri dengan orang-orang sufi itu, tidak terhingga. Semua itu didasar- 
kan atas kesalahan-kesalahan dan bisikan-bisikan setan. Mereka ditipu 
oleh setan, karena sibuknya mereka dengan mujahadah, sebelum. mengo- 
kohkan ilmu dan tanpa mengikuti seorang syaikh (guru) yang teguh pada 
agama dan ilmu, yang pantas diikuti. Dan menghitung Jensgens mereka 
ini akan panjang waktunya. 

Suatu golongan lain: melewati batas mereka di atas. Ia menjauhkan segala 
amal. Ia mencari yang halal dan berbuat mencari hati. Dan: jadilah sese- 
orang mereka mendakwakan. mendapat kedudukan tinggi dari zuhud, 

tawakkal, rela dan cinta, tanpa mengetahui hakikat kedudukan-kedudukan. 
(al-magamat) ini, syarat-syaratnya, tanda-tandanya “dan bahaya-bahaya- 
Termasuk di antara mereka, orang yang mendakwakan sayang dan cinta 
kepada Allah Ta'ala. Ia mendakwakan, bahwa dia bimbang dengan Allah. 
Mungkin ia telah berkhayal mengenai Allah dengan khayalan-khayalan, 

yang bid'ah atau kufur (membawa kepada kekafiran ). Lalu ia mendakwa- 
kan mencintai Allah sebelum mengenalNYA. Kemudian, ia tidak terlepas. 
daripada mengerjakan yang tidak disukai oleh Allah "Azza wa Jalla. Dan 
daripada mengutamakan hawa-nafsunya dari perintah Allah dan daripada 
meninggalkan. sebahagian hal-hal, karena malu daripada makhluk. Dan. 
kalau ia pada tempat sepi (sendirian), niscaya tidak ditinggalkannya, ka- 
rena malu kepada Allah Ta'ala. Ia tidak mengetahui, bahwa. semua. jitu 
berlawanan dengan cinta kepada Allah. : 

Sebahagian mereka kadang-kadang, cenderung kepada gana 'ah (merasa 


904 


puas apa. adanya) “dan tawakkal. Lalu ia masuk ke desa-desa,. tanpa 
perbekalan, untuk membenarkan dakwaan tawakkalnya. Ia tidak mengeta- 
hui, bahwa yang demikian itu perbuatan bid'ah, yang tidak dinukilkan dari : 
salaf (orang-orang terdahulu) dan para shahabat. Dan adalah salaf dan para 
shahabat itu lebih mengetahui tawakkal daripadanya. Mereka tidak mema- 
'hami, bahwa tawakkal itu gurisan dengan jiwa dan meninggalkan perbekal-. 
an. Akan tetapi, mereka mengambil perbekalan. Dan mereka bertawakkal 
kepada Allah Ta'ala, tidak atas perbekalan. : 
Pahamilah ini! Kadang-kadang ia meninggalkan perbekalan ara ia aa 
tawakkal atas satu dari sebab-sebab yang dipercayainya. Dan tiadalah suatu 
pun dari kedudukan-kedudukan (al-magamat) yang melepaskan itu, me- 
lainkan ada padanya ke-terper-daya-an.. “Dan telah tertipu dengan itu suatu 
.kaum. Dan telah kami sebutkan dahulu, tempat-tempat masuknya bahaya, 

pada Rubu' Yang Melepaskan dari Kitab ini. Maka tidak mungkin sekeang 
mengulanginya lagi. | 
Suatu golongan lain: ia menyempidam atas dirinya tentang urusan makan-. 
an yang dimakannya. Sehingga ia mencari yang halal benar-benar. Mereka 
melengahkan mencari hati dan anggota badan, pada bukan perkara yang 
satu ini. | 
Di antara mereka, termasiik orang yang wdasikkan halai pada paska 
an, pakaian dan tempat tinggalnya. Dan ia masuk mendalami pada yang 
lain dari itu. Dan orang yang patut dikasihani ini, tidak mengetahui bahwa 
Allah Ta'ala tidak rela dari hambaNYA, dengan mencari yang halal saja. 
Dan IA tidak rela dengan amal-amal lainnya, tanpa mencari yang halal. . 
Bahkan IA tidak rela, selain mencari semua amalan tha'at dan maksiat. 
Maka siapa yang menyangka, bahwa sebahagian hal-hal ini mencukupi 
baginya dan melepaskannya dari: bahaya, maka orang itu terperdaya. 
Suatu golongan lain: mereka mendakwakan bagus akhlak, tawadiu' dan. 
suka mema'afkan (as-simahah). Maka mereka datang untuk melayani: 
kaum. sufi. Mereka mengumpulkan suatu kaum dan memberati diri me- 
layani mereka. Mereka buat yang demikian, sebagai jalan untuk menjadi 
kepala dan mengumpulkan harta. | 
Maksud mereka, ialah: sombong. Mereka: menampakkan pelayanan dan : 
kerendahan diri. Dan maksud mereka ialah: ketinggian. Mereka menam- 

pakkan, bahwa maksud mereka, ialah: kasih sayang. Dan maksud mereka. 
menuruti. Mereka menampakkan bahwa, maksud mereka itu pelayanan 
dan pengikutan. Kemudian, mereka mengumpulkan dari harta haram dan 
syubhat (yang diragukan halalnya). Mereka membelanjakan kepada kaum 
itu, supaya banyak pengikut mereka. Ia amen yiarkan dengan pelayanan itu, 
nama .mereka. | 
Sebahagian mereka mengambil 'harta BT Na Ana TN : 
yang dibelanjakannya kepada mereka. Dan sebahagian mereka mengambil | 
harta itu, untuk dibelanjakannya pada jalan hajji kepada orang-orang sufi. 


905 


Ia 'mendakwakan, bahwa maksudnya kebajikan dan: perbelanjaan .pada 
“yang baik (al-infag). Dan Debate, semua mereka, ialah: ria dan sum 'ah 
(keharuman nama): | 
“Tandanya itu, ialah: kelengahan aienekii Kasi semua Fika Allah Ta" ala 
atas mereka, zahir dan batin. Dan relanya mereka Ii yang magang 
. dan membelanjakan dari yang haram itu. 

Contoh orang yang membelanjakan yang haram itu pada filan haji. untuk 
menghendaki. kebajikan, adalah seperti orang yang membangun (men- 
ta'mirkan) masjid-masjid Allah. Lalu dikapurinya dengan kotoran hewan. 
'Dan ia mendakwakan, bahwa maksud nya, ialah: tg'mir masjid. 

Suatu golongan lain: mereka sibuk dengan mujahadah, membersihkan 
akhlak dan mensucikan jiwa dari segala kekurangan. Mereka mendalami 
pada yang tersebut itu. Lalu mereka mengambil pembahasan (penelitian) 
tentang kekurangan jiwa dan mengenali tipuannya, untuk ilmu dan peker- 
jaan. Maka mereka pada semua keadaannya, sibuk dengan pembahasan 
dari hal kekurangan jiwa dan memahami kata. yang halus pada bahaya- 
| bahayanya. Lalu mereka mengatakan, bahwa ini pada jiwa itu suatu ke- 
kurangan. Dan lalai dari dia itu kekurangan, adalah suatu kekurangan. 
Dan menoleh kepada adanya itu kekurangan adalah kekurangan. Mereka 
tertarik padanya, dengan kalimat-kalimat . yang sambung-menyambung, 
yang menyia-nyiakan waktu pada pelempetannya. 
"Orang yang menjadikan sepanjang umurnya pada pemerasan dari ke- 
-kurangan-kekurangan dan penguraian ilmu pengobatannya, adalah seperti 
. orang yang sibuk dengan pemeriksaan halangan-halangan hajji dan bahaya- 
bahayanya. Dan ia. tidak menjalani nga hajji. Maka yang demikian itu 
tidak diperlukan. 

Suatu golongan lain: mereka melewati tingkat i ini dia memulai menempuh 
jalan kepada Allah. Dan terbukalah bagi mereka pintu-pintu. ma'rifah. 
:Maka setiap kali mereka mencium dari pokok-pokok mar'rifah, suatu bau 
yang harum, niscaya merasa heran daripadanya dan mereka bergembira 
dengan yang demikian. Dan mena'jubkan mereka oleh keganjilannya. 
Lalu terikatlah hati mereka, dengan berpaling kepadanya dan bertafakkur 
padanya. Dan pada cara terbuka Panninya Kepisita mereka dan tertutupnya 
- kepada orang lain. : 

. Semua itu terperdaya. Kirene keajaiban-keajaiban jalan Allah itu, tiada 
baginya kesudahan. Jikalau ia berhenti pada setiap keajaiban dan ia ter- 
“ikat dengan dia, niscaya singkatlah langkah-langkahnya. Dan tidak akan 
- sampai kepada maksud. Contohnya, adalah seperti orang yang- bermaksud 
menghadap seorang raja. Lalu ia melihat pada pintu lapangannya, 'sebuah 
taman, yang: di dalamnya bunga-bungaan dan cahaya gilang-gemilang, 
yang belum pernah dilihatnya seperti.itu sebelumnya. Lalu ia berhenti, 
memandang kepadanya. Dan ia merasa takjub sekali, sea luputlah 
| waktu yang an gai padanya menemui raja. 


2 3 





Suatu: golongan lain? mereka melampaui niereka tadi. Mereka tidak me- 
noleh kepada yang melimpah-limpah kepada mereka, dari cahaya yang. 
gilang-gemilang pada jalan. Dan tidak menoleh. kepada yang: memudahkan 
urusan bagi mereka, dari pemberian-pemberian yang banyak. Mereka tidak: 
memuncak kepada kesenangan. dengan yang demikian dan penolehan ke- 
“padanya. Keadaan mereka terus rajin pada perjalanan, sehingga mereka 
mendekati. Lalu mereka sampai kepada batas pendekatan kepada Allah 
“Ta'ala. Lalu mereka menyangka, bahwa mereka sudah sampai kepada 
Allah. Lalu mereka berhenti dan mereka salah. Sesungguhnya Allah Ta'ala 
mempunyai tujuhpuluh hijab (dinding) dari nur. Tiada sampai yang 
menjalani kepada suatu hijab dari: hijab- hijab itu di jalan, Mela KAN: ia 
akan menyangka, bahwa ia sudah sampai. 

Kepada itulah, diisyaratkan dengan perkataan Ibrahim a.s.,-karena Allah : 
Ta'ala berfirman, menerangkan: tentang. hal itu, yaitu:-. 


A3 YA Op js, Kana o 3. 
KE ARI. KI WIN AI KS AK 


(Fa lammaa jamna- -alaihil-laitu ra-aa.kaukaban: gada - haa-dzaa rabbil). 
Artinya: "Ketika malam telah gelap, dilihatnya sebuah bintang. Katanya: 
Inikah Tuhanku?” Al-Am'am, ayat 76. 
Bukanlah maksudnya tubuh-tubuh yang bercahaya i ini. Itu adalah dilihat- 
nya dalam bentuk kecil. Dan ia tahu bahwa itu bukan tuhan. Dan tubuh- 
tubuh itu banyak, bukan satu. Orang-orang bodoh itu tahu, bahwa bintang 
itu bukan tuhan. Maka seperti Ibrahim a.s. tidak akan ditipu oleh bintang, 
yang tidak akan menipu orang-orang bodoh itu. 
Akan tetapi, yang dimaksudkan, ialah: bahwa itu nur (cahaya) dari nur- 
nur, yang termasuk di antara hijab-hijab Allah 'Azza wa Jalla. Dan itu: 
adalah di atas jalan orang-orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala tas- 
salikin). Dan tidaklah tergambar akan sampai kepada Allah Ta'ala, selain 
dengan sampai kepada hijab-hijab-ini. Yaitu: hijab-hijab dari n ur , yang 
sebahagiannya lebih besar dari sebahagian yang lain. Dan nur yang ter- 
kecil, ialah: bintang. Maka dipinjamkan kata-kata bintang itu bagi: Nur. 
Dan nur yang terbesar, ialah: matahari. Dan di antara bintang dan 
matahari itu, darajat bulan. Maka senantiasalah Nabi Ibrahim. a.s. tatkala 
melihat aga Jangik di mana SIA An berfirman: 
Ko : ANA 3 A pa de LN ae | 


Y (3 
“anisa. KATA : 
(Wa. kadzaa-lika purii ibraa-hima malakuutas samaa- waati wakardii wa 


liyakuuna minal-muuginiina). 
Artinya: "Dan begitulah Kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit 


907 


'dan bumi dan. supaya Ibrahim termasuk 'orang-orang. yang yakin”. S. Al. 
An'am, ayat 75, Ibrahim, itu. .sampai kepada nur sesudah nur. 'Dan | 
'terkhayallah kepadanya, pada permulaan yang. Ki bahwa ia 
telah. sampai. 
Kemudian, terbuka besinya. bahwa dibatinya San sesuatu. padi ja men- 
daki kepadanya dan mengatakan: "Aku sudah sampai”. 

'Lalu terbuka lagi baginya di balik itu, sehingga ia sampai kepada hijab 
“yang terdekat, yang tiada sampai, selair#sesudahnya. Lalu ia 1 mengatakan: 
"Ini lebih besar!” 

Tatkala tampak baginya, bahwa hijab itu serta besarnya, tidak terlepas 
“dari jatuhnya dalam lembah kekurangan dan kerendahan dari puncak ke- 
BL ala lalu ia Ji Lea - 


(2 Anas - AA Y | 


(Laa- uhibbul- aafiliina). 
Artinya: ” Aku tidak menyanai yang PAN S. A-An'am, 3 76. 


RN pa. JO, 


MAY am ENI SN Aa aan 


(Innii waj-jahtu waj-hiya Iil-ladzii fa-tharas- samaa-waati wal-ardha). 
Artinya: "Sesungguhnya aku mengarahkan tujuanku kepada Tuhan yang 
.menjadikan langit dan bumi”. S. Al-An'am, ayat 79. 

Orang yang menempuh jalan ini, kadang-kadang. terperdaya pada. ber- 
hentinya di atas sebahagian hijab-hijab ini. Kadang-kadang ia terperdaya 
dengan hijab pertama. Dan permulaan hijab di antara Allah dan hamba, 
ialah: dirinya sendiri. Itu juga urusan ke-Tuhan-an. Yaitu: nur dari nur- 
nur Allah Ta'ala. Aku maksudkan: rahasia hati, yang terang (tajalli) ha- 
'kikat kebenaran seluruhnya. Sehingga hati itu meluas bagi sejumlah alam 
dan meliputinya. Dan menampak padanya bentuk semua. Dan ketika itu, 
cemerlanglah cahayanya dengan sangat besar. Karena lahir pada wujud 
semua, di atas apa adanya. Dan pada permulaannya, dia itu terhijab de- 
ngan sebuah lobang. Lobang itu seperti tabir baginya. Maka apabila tajalli 
nurnya dan terbuka keelokan hati, sesudah cemerlang Nur Allah kepada- 
nya dan kadang-kadang yang punya hati itu berpaling kepada hati, maka 
ia melihat dari keelokannya yang memuncak, apa yang mendahsyatkan- 
nya. Dan kadang-kadang telanjur lidahnya pada Na an ini, lalu ia 
mengatakan: ”Anal-hagg” (1). | 
Kikan tidak. terang baginya, apa yang di belakang itu, niscaya ia a terper- 





D | TAnakhang”, artinya: "Aku: itu u AlHagg”. Al-Hagg, artinya: Yang Mahabesar. Dan 
ia Oman ajaran aa edi | 


908 


daya dengan yang: demikian. Ja berhenti padanya dan ia binasa: Dan ada- 
lah ia sesungguhnya terperdaya dengan bintang kecil dari nur-nur Had- 
larat Ketuhanan. Ia tidak sampai kemudian, Keran bulan, Apalagi Kepada 
matahari. Dan dia itu terperdaya. " 

. Inilah tempat kesamaran. Karena yang tajalli itu disni samar denga 
tempat ter-tajallinya, sebagaimana samarnya warna yang terlihat. pada 
cermin dengan cermin. Lalu disangka bahwa itu warna cermin. Dan se- 
bagaimana samarnya apa yang dalam botol Sanga botol, seperti yang di- 
Kotekan pada sekuntum syaT: 


Haluslah botol dan haluslah khamar. 

' Maka keduanya serupa, lalu menjadi samar. 
Seolah-olah khamar, bukan botol. 
Dan seolah-olah botol, bukan khamar. 


Dengan mata ini, orang Nasrani memandang kepada Isa Al-Masih. Laly' 
mereka melihat cemerlangnya Nur Allah, yang telah gilang-gemilang pada-: 
nya. Maka mereka tersalah pada yang demikian, seperti orang yang me-: 
lihat bintang pada cermin atau dalam air. Lalu menyangka, bahwa bintang: 
itu. pada cermin atau dalam air. Maka diulurkannya tangannya kepada 
bintang itu, untuk diambilnya. Dan dia itu terperdaya. : 
Macam-macam ke-terperdaya-an pada jalan yang ditempuh kepada Allah 
Ta'ala itu tidak dihinggakan jumlahnya dalam kitab yang berjilid-jilid 
tebainya. Dan tidak terselidiki, selain sesudah uraian semua iImu al-muka: 
syafah. Dan yang demikian itu, termasuk di antara yang tidak mudah me- 
nyebutkannya.. Mudah-mudahan sekadar yang telah kami sebutkan juga 
adalah lebih utama meninggalkannya. Karena orang yang menempuh jalan: 
ini, tidak memerlukan kepada mendengarnya dari orang lain. Dan orang 
yang tidak menjalani jalan ini, niscaya tidak mengambil manfa'at de-: 
ngan mendengarnya. Bahkan kadang-kadang ia memperoleh melarat de- 
ngan yang demikian. Karena mendatangkan kebingungan oleh yang demi- 
kian kepadanya, di mana ia mendengar apa yang tidak dipahaminya. Te- 
tapi ada padanya faedah, yaitu: mengeluarkannya dari ke-terperdaya-an 
yang ada padanya. Bahkan kadang-kadang ia membenarkan, bahwa per- 
soalan itu lebih besar dari apa yang disangkanya dan dari apa yang di- 
khayalkannya dengan hatinya yang singkat, khayalnya yang pendek dan 
pertengkarannya- yang dihiasi dengan dalil-dalil sangkaan. Dan ia mem- 
benarkan pula dengan apa yang diceriterakan kepadanya, dari hal muka- 
syafah-mukasyafah, yang diceriterakan oleh wali-wali Allah. Dan orang 
yang sangat tertipunya, kadang-kadang ia berkekalan mendustakan apa 
yang didengarnya sekarang, sebagaimana ia  mendustakan apa yang telah 
didengarnya sebelumnya. : 


909 


" Jenis. Keempat: orang-orang yang 'berharta. Yang: an in dari mereka 
itu adalah beberapa golongan...” 

“Segolongan dari mereka, bersungguh-sungguh membangun Tania pnsajias 
- madrasah-madrasah, langgar-langgar, jembatan-jembatan dan apa yang 
“menampak bagi.manusia seluruhnya. Mereka menuliskan nimanya dengan 
tembok. pada bangunan-bangunan itu, supaya kekal sebutannya. Dan 
kekal bekas mereka sesudah mati. Mereka menyangka, bahwa. mereka 
telah berhak memperoleh ampunan dengan demikian. . Mereka terperdaya 
padanya, dari dua segi: 

“Salah satu dari dua segi itu, “bahwa mereka membangun bangiinan'bangun: 
.an tersebut dari harta yang diusahakannya-dari kezaliman, perampasan, 
yang suapan dan segi-segi yang terlarang. Mereka telah berbuat yang di- 
.marahi oleh Allah pada mengusahakannya. Dan mereka berbuat bagi 
'kemarahanNYA pada membelanjakannya. Dan yang wajib atas mereka, 
ialah: mencegah diri daripada mengusahakannya itu. 

Jadi, mereka telah berbuat maksiat kepada Allah dengan usahanya. Maka 
yang wajib atas mereka, ialah: bertobat dan kembali kepada “Allah. .Dan 
mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Adakalanya barang itu sen- 
diri dan adakalanya mengembalikan gantinya, ketika tidak dapat mengem-. 
balikan barangnya. Kalau tidak dapat: mereka mengembalikan. kepada 
.pemiliknya, maka wajiblah mengembalikannya kepada ahli warisnya. Dan. 
“kalau orang yang teraniaya itu tidak lagi mempunyai ahli waris, maka ha- 
ruslah.menyerahkan harta itu kepada yang terpenting dari segala kepen- 
“tingan umum. Kadang-kadang yang terpenting itu adalah membagikan 
kepada orang-orang miskin. Dan mereka tidak berbuat demikian, karena 
takut tampak yang demikian kepada manusia. Lalu mereka membangun 
.bangunan-bangunan dengan tembok. Dan maksud mereka dari pemba- 
ngunan itu, jalah: ria, menarik pujian dan ingin mereka kekalnya bangun: 
- an-bangunan itu, untuk kekalnya nama mereka yang. tertulis. itu padanya. 
"Tidak untuk kekalnya kebajikan. -. 

Segi Kedua: bahwa mereka menyangka dirinya itu ikhlas dan bermaksud . 
kebajikan pada membelanjakan hartanya pada pembangunan-pembangun- 
-an tersebut. Dan kalau seseorang dari mereka diberati untuk membelanja- 
kan satu dinar dan namanya tidak ditulis atas tempat yang dibelanjakan- 
.nya, niscaya sukarlah yang demikian kepadanya. Dan ia tidak mempet- 
:bolehkan dirinya kepada yang demikian. Dan Allah Ta' ala itu. melihat, : 
baik namanya ditulis atau tidak .ditulis. Dan jikalau tidak bahwa ia ber- 
. maksud dengan perbuatan itu akan muka manusia, bukan wajah. Allah, 
niscaya tidak ia menghendaki: kepada yang demikian. . : 

. Suatu: golongan lain: kadang-kadang. ia mengusahakan harta : dari yang 
halal. Dan ia belanjakan kepada masjid-masjid. Hain ini juga tertipu 
dari dua segi: : 
Salah satu dari kedua segi: itu, ialah: ria dan mencari pujian. Karena ka- 


910 


'dang-kadang ada pada tetangganya atau kampungnya orang-orang miskin. 
Dan menyerahkan harta kepada mereka itu lebih penting, lebih afdlal dan 
lebih utama daripada menyerahkannya kepada pembangunan masjid-mas-: 
jid dan menghiasinya. Dan sesungguhnya ringan kepada mereka menye-- 
rahkan harta itu kepada miaspa mand, supaya rampak yang demikian itu 
di antara manusia. | 
Yang Kedua: bahwa ia iibnverahkas kanannya kerias Inenghissi: masjid 
dan menghiaskannya dengan ukiran-ukiran yang terlarang, yang meng- 
ganggu hati orang-orang yang mengerjakan shalat dan menarik perigiliat: 

annya (1). : 
Yang dimaksud dari shalat, ialah khusyu' dan kehafiliran tiati. Dan: yang. 
demikian itu, merusakkan hati orang-orang yang mengerjakan shalat dan : 

membatalkan pahala mereka dengan yang demikian. Dan bahaya yang 
demikian itu semuanya kembali kepadanya. Dan serta yang demikian, ia 
tertipu dengan itu. Ia melihat bahwa yang demikian termasuk di antara 
yang kebajikan. Dan ia menghitung yang. demikian itu jalan (wasilah) 
kepada Allah Ta'ala. Pada hal bersamaan dengan itu, ia telah berbuat 
bagi kemarahan Allah Ta'ala. Ia menyangka, bahwa ia mentha'atiNYA 
dan mengikuti perintahNYA. Ia telah mengacaukan hati hamba-hamba : 
Allah dengan apa yang dihiasinya pada masjid. Kadang-kadang ja telah 
menarik hamba-hamba Allah itu dengan yang demikian, kepada perhiasan: 
dunia. Lalu mereka mengingini seperti yang demikian pada rumah-rumah 
mereka. Dan mereka berusaha mencarinya. Dan bahaya yang demikian 
itu semua adalah pada lehernya. Karena masjid itu adalah untuk tawadh: 
dan menghadirkan hati kepada Allah Ta'ala. 

Malik bin. Dinar mengatakan: "Dua orang laki-laki datang di sebuah mas- 
jid. Lalu yang seorang berdiri di pintu dan mengatakan: "Orang seperti 
aku, tidak akan masuk Baitu'llah (rumah tempat menyembah Allah)”. . 
Lalu dua orang malaikat menulisnya pada sisi Allah, orang shiddig (yang. 
sangat. membenarkan Agama). 
Maka begitulah sayogianya mengagungkan masjid. Yaitu: Kaka ia meli- 
hat pengotoran masjid dengan masuknya sendiri dalam masjid, sebagai 
penganiayaan kepada masjid. Tidak bahwa ia melihat .pengotoran masjid 
dengan yang haram atau dengan hiasan dunia sebagai berbuat kebaikan. 
kepada Allah Ta'ala. - Fe, 
Orang-orang hawariyyun (pembantu-pembantu nabi Isa a.s. aj mengatakan 
kepada nabi Isa a.s.: "Lihatlah ke masjid ini! Alangkah bagusnya!”.. 
Lalu nabi Isa a.s. menjawab: "Hai ummatku! Hai ummatku! Dengan se- 
benarnya aku akan mengatakan kepadamu. Allah Ta'ala tiada akan me- 





(1) Berita yang melarang ini, dirawikan Al-Bukhari dari perkataan Umar bin Al-Khattab: 
"Jagalah dia dari manusia, jangan engkau merahkan dan: engkau kapsngkan:”. 


911 


iniriggalkan dari masjid ini sebuah batu yang: berdiri di: atas sebuah batu, 
melainkan akan dibinasakannya, disebabkan dosa yang: punyanya (pengu- 
rusnya). Allah Ta'ala tidak memperdulikan dengan. emas dan perak.. Dan. 
tidak memperdulikan dengan batu ini suatu “pun, yang menakjubkan 
kamu. Dan sesungguhnya yang sangat dikasihi Allah dari sesuatu itu, 
“alah: hati yang shalih. Dengan sebab hati yang shalih itu, Allah memak- 
'murkan bumi..Dan dengan sebab hati: itu, Allah LmesabonkaNnya, apabila 
“hati ita tidak demikian”. 

Abu 'd-darda' r.a. mengatakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda: 


. 2 Gg 7 Wan, 02 / "DaLa2 A4 
2 Ap 2 3 


ika ke ka Haa wa g hetitskom mashaahifakum fa da 
ru alaikum). | 
Artinya: ” Apabila ke cantikkan mala Ganga ukiran-ukiran 
'dan kamu hiasai mash- haf-mas-hafmu dengan emas dan perak, maka ke- 
hancuran itu atas dirimu” (4). 

Al-Hasan Al-Bashari r.a. berkata: Pb Rasulu'Uah : s.a.w. tat- 
“kala mau membangun masjid Madinah, maka datang kepadanya malaikat 
Jibril a.s., seraya mengatakan: ”"Bangunkanlah masjid ini tujuh hasta ting: 
ginya ke atas. Jangan engkau hiaskan dan jangan engkau ukirkan”. (2). 
Maka: tertipunya ini, adalah dari segi dia melihat perbuatan munkar itu 
baik dan ia berpegang kepada perbuatan munkar itu. 

Suatu golongan: lain: mereka membelanjakan (mengeluarkan) -harta ada 
bersedekah kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Mereka 
minta dengan pemberian itu, diadakan perayaan-perayaan yang mengum- 
'pulkan manusia pada pemberian tersebut. Dan dari orang-orang fakir itu, 
menurut kebiasaannya, berterima kasih dan menyiarkan perbuatan baik . 
itu. Mereka tiada menyukai bersedekah secara rahasia (disembunyikan). 
“Mereka memandang penyembunyian orang fakir terhadap apa yang diam- 
-bilnya dari. mereka itu, suatu penganiayaan dari tidak berterima kasih 
(kufur) kepada mereka. 

'Kadang-kadang mereka berusaha membelanjakan Ka harta 
“itu pada hajji. Lalu mereka mengerjakan ibadah hajji berkali-kali. Ka- 
-dang-kadang mereka meninggalkan tetangganya dalam kelaparan. Karena 
itulah Ibnu Mas'ud r.a. mengatakan: "Pada akhir zaman, banyak orang 
'hajji, dengan tiada sebab yang memudahkan bagi mereka perjalanan dan 
.melapangkan bagi mereka rezeki. Mereka kembali dengan: diharamkan 
(tidak. mendapat) pahala dan dicabut dari balasan. Ingin untanya dengan 


mh 





wa “Dirawikan Iboet-mobarak: dan hadits ini hadits mauguf. Nana, 
&» Aan, Tua bahwa dia tidak pernah menjumpai hadits ini. 


912 


seseorang mereka di tempat-tempat pasir dan sepi. -Dan tetangganya: ter: . 
ikat ke lembungnya (tidak ada yang akan dimakan), tidak ditolongnya”. 
Abu Nashr At-Tammar (seorang abid yang kepercayaan, wafat tahun 28 
H) mengatakan: "Seorang laki-laki datang mengucapkan selamat tinggal 
kepada Bisyr bin. Al-Harts. Orang itu berkata: ”Aku ber-azam (ingin se- 
kali) naik hajji. Maka suruhlah aku sesuatu yang akan aku kerjakan!” 
Bisyr bin Al-Harts lalu mengatakan kepada laki-laki itu: kat telah 
engkau sediakan belanjanya?”. | 
Laki-laki itu menjawab: "Dua ribu dirham”. 
Bisyr bin Al-Harts lalu bertanya: "Apakah yang engkau cari dengan hajji ji- : 
mu itu? Zuhud atau rindu ke Baitu'llah atau mencari kerelaan Allah?” : 
Laki-laki itu menjawab: ”Mencari kerelaan Allah”. . 
Bisyr berkata: "Kalau engkau memperoleh kerelaan Allah Ta' ala dan eng- 
kau tetap di rumah engkau, dan engkau belanjakan yang dua ribu dirham : 
itu dan engkau dengan yakin akan memperoleh kerelaan Allah Ta'ala, 
apakah mau engkau berbuat yang demikian?”. Ba 
Laki-laki tersebut menjawab: "Ya, mau!”.. gg 
Bisyr lalu berkata: "Pergilah, berikan uang itu bea sepuluh orang: kes h 
pada orang berhutang, yang akan membayar hutangnya. kepada orang 
miskin, yang akan membaikkan keadaannya, kepada orang yang berkelu- 
arga, yang akan mengayakan-keluarganya, dan kepada anak yatim yang 
dididik, yang akan mengembirakannya. Dan kalau kuat hati engkau, beri- 
kanlah kepada seorang. Kerjakanlah! Sesungguhnya engkau memasukkan : 
kegembiraan kepada hati orang muslim, memberi pertolongan. kepada 
orang-orang melarat, menghilangkan melarat dan menolong orang lemah, : 
adalah lebih utama dari seratus kali hajji, sesudah hajji Islam (sekali hajji: 
yang diwajibkan oleh Agama Islam). Bangunlah, keluarkanlah harta itu, - 
seperti yang kami suruhkan kepadamu! Kalau tidak, maka katakanlah 
kepada kami, apa yang dalam hatimu!”. 

Laki-laki itu lalu menjawab: ”Hai Abu. Nashr ! Perjatananku lebih kuat 
pada hatiku”. 

Bisyrr.a. Jalu tersenyum, memandang kepada orang itu dan mengatakan | 
kepadanya: "Harta itu apabila. dikumpulkan dari daki perniagaan dan 
'harta-harta syubbah, niscaya. jiwa menghendaki bahwa harta itu untuk 
menunaikan hajat keperluan. Lalu jiwa itu melahirkan amal-amal shalih. - 
Dan Allah bersumpah kepada diriNYA, bahwa IA tidak menerima, selain. 
amal orang-orang yang tagwa (al-muttagin)”. 
Suatu golongan lain: dari orang-orang yang mempunyai harta, yang sibuk 
dengan harta itu. Mereka menjaga harta-harta tadi dan memegangnya de- . 
ngan kikir yang teguh. Kemudian, mereka sibuk dengan. ibadah badani-- 
yah, yang tidak memerlukan kepada perbelanjaan, seperti: puasa siang 
hari, menegakkan shalat malam hari dan mengkhatamkan (membaca. sam- 
pai Haa 2 anan: Dan mereka itu terperdaya. Karena. kikir yang. 


913 


'membinasakan, telah menguasai pada kebatinan mereka: Maka ia memer- 
lukan kepada mencegahnya, dengan mengeluarkan harta. Ia telah berbuat 
dengan .mencari perbuatan-perbuatan utama dan 'ia tidak memerlukan 
'kepadanya. Orang itu adalah seperti orang yang masuk ke dalam kainnya, 
seekor ular. Dan ia hampir binasa. Dan ia sibuk memasak sakanjabin, un- 
'tuk menenangkan orang yang kena penyakit kuning dan orang yang dibu- 
nuh oleh ular, manakala ia memerlukan kepada sakanjabin. 
Karena itulah, dikatakan kepada Bisyr, bahwa.si Anu itu orang kaya, ba- 
nyak puasa dan shalat. Lalu Bisyr menjawab: "Orang miskin, ialah me- 
ninggalkan hal dirinya dan masuk dalam hal keadaan orang.lain. Sesung- 
guhnya hal orang ini, ialah: memberi makanan bagi orang-orang lapar dan 
membelanjakan kepada. orang-orang miskin. Ini lebih utama baginya 
“daripada melaparkan dirinya dan daripada shalatnya bagi dirinya, serta 
mengumpulkannya bagi “dunia dan MENGEgANkAAnyA bagi Orang-orang : 
yang memerlukan (orang-orang fakir). 
Suatu golongan lain: mereka yang telah dikerasi oleh Sir kikir. Diri me- 
reka tidak membolehkan, selain menunaikan zakat saja. Kemudian, me- 
reka keluarkan untuk zakat itu, dari harta yang buruk, yang rendah mu- 
tunya, yang tidak mereka sukai. Dan mereka cari dari orang-orang fakir 
itu, orang yang akan melayani mereka dan yang selalu datang untuk me- 
menuhi keperluan mereka. Atau orang yang mereka perlukan kepadanya 
pada. masa depan, untuk mempergunakan tenaganya pada pelayanan. 
“Atau orang, yang pada: umumnya mereka mempunyai maksud pada orang 
tersebut. Atau mereka serahkan yang demikian itu kepada orang yang di- 
tentukan oleh seseorang pembesar, dari orang-orang yang memperoleh 
'kekuatan dengan kekeluargaannya. Supaya dengan demikian, ia memper- 
oleh kedudukan pada pembesar tersebut. Lalu PENA itu bangun me- 
muhi keperluannya. : | 
'Semua itu merusakkan niat dan iiembatslkan amal. Dan orang yang 
inempunyai sifat tersebut itu terperdaya. Ia menyangka bahwa ia orang 
yang mentha'ati Allah Ta'ala. Pada hal dia orang yang zalim. Karena ia 
mencari dengan ibadah kepada Allah, gantinya dari selain Allah. 
Maka yang tersebut tadi dan yang serupa. dengan itu, termasuk sebahagian 
“dari tertipunya orang-orang yang berharta juga, yang tidak terhingga jum- 
lahnya. Dan sesungguhnya kami sebutkan sekadar ini, untuk memperi- 
ngati jenis-jenis terperdaya itu. 
-Suatu golongan lain: dari orang-orang awam, orang-orang yang mempu- 
“nyai harta dan orang-orang miskin, yang terperdaya dengan menghadiri 
. majlis-majlis dzikir. Mereka berkeyakinan, bahwa yang demikian itu me- 
. pgayakan mereka dan mencukupkannya. Mereka membuat yang demikian 
menjadi adat kebiasaan. Dan mereka menyangka, bahwa mereka mem- 
peroleh pahala, dengan semata-mata. mendengar pengajaran, tanpa amal 
dan tanpa meranipi pengajaran. gengan ajaran itu. 


914 


Mereka itu terperdaya. Karena kelebihan majlis dzikir, adalah dia. itu : 
menggemarkan pada kebajikan. Dan jikalau ia tidak menggerakkan :kege-. 
'yaran, maka tak ada kebajikan padanya: Dan kegemaran itu. terpuji. Ka-.. 
rena ia membangkitkan kepada amal. Kalau kegemaran itu lemah dari- 
pada membawa kepada amal, maka tak ada kebajikan padanya: Dan apa 
yang dimaksudkan untuk yang lain, maka apabila ia tidak: sanggup me-- 
nunaikan kepada yang lain itu, niscaya tidak ada nilainya. .. . 
Kadang-kadang ia tertipu, dengan apa yang didengarnya dari juru nase- 
hat, tentang kelebihan menghadiri majlis dzikir dan kelebihan menangis: . 
Kadang-kadang ja dimasuki oleh kelemahan hati, seperti lemahnya hati 
kaum wanita. Lalu ia-menangis dari tidak ada cita-cita apa pun. . 
Kadang-kadang ia mendengar kata-kata yang.menakutkan. Lalu ia tidak 
lebih dari pada bertepuk dengan kedua tangannya. Dan mengatakan: "Ya. 
Allah Yang menyelamatkan! Selamatkanlah!”, Atau “Na uudzu bi'laah” 
atau "Subhaana'llaah!”.” 
Ia menyangka, bahwa ia telah: berbuat kebajikan seluruhnya. Dia itu. ter. 
tipu! 
Contohnya, adalah: seperti orang sek, yang “menghadiri majlis tabib-tabib : 
(dokter-dokter). Lalu ia mendengar apa yang berlaku di majlis tersebut. 
Atau seperti orang lapar, yang hadir di sisinya, orang yang menerangkan . 
kepadanya sifat makanan-makanan yang enak, yang meng arkat Kemu- 
“dian, orang itu pergi. 
Yang demikian itu, tidak. ada gunanya baginya suatu pun dia sakit diri 
laparnya. Maka begitu pula mendengar keterangan perbuatan-perbuatan' 
tha'at, tanpa mengamalkannya, tidaklah mendatangkan faedah suatu pun 
daripada Allah Ta'ala. Maka setiap pengajaran (nasehat) yang tidak men- 
datangkan bagi engkau perobahan suatu sifat, yang akan merobah perbu- 
atan engkau, sehingga engkau menghadap kepada Allah, dengan pengha- 
dapan yang kuat atau yang lemah dan engkau berpaling dari dunia, maka : 
pengajaran itu menambahkan hujjah (alasan) yang memberatkan engkau. 
Maka apabila engkau memandangnya suatu jalan (wasilah) bagi engkau, 
maka adalah engkau itu terperdaya. : 
Kalau anda mengatakan: bahwa apa yang aku sebutkan dari tempat-tem- 
pat masuknya terperdaya itu, adalah suatu hal yang tiada seorang pun ter- 
lepas. daripadanya dan tidak mungkin menjaga diri daripadanya. Dan itu 
mengharuskan putus asa. Karena tiada seorang manusia pun yang kuat 
.menjaga diri, dari hal-hal yang tersembunyi dari. bahaya-bahaya tersebut. 
Maka aku menjawab, bahwa manusia, apabila luntur cita-citanya pada se-. 
suatu, niscaya menampaklah keputus-asaan daripadanya. Ia menganggap 
hal itu soal besar dan ia memandang sukar jalannya. Dan apabila telah 
benar ada keinginan daripadanya, niscaya ia mencari petunjuk kepada 
daya-upaya. Dan mencari akal dengan perhatian yang mendalam, akan 
jalan-jalan yang tersembunyi, untuk sampai kepada maksud. Sehingga, 


915 


bahwa manusia itu apabila bermaksud menurunkan burung yang: terbang 
tinggi di. udara langit, serta. jauhnya daripadanya, niscaya” dapat 
diturunkannya. Dan apabila ia bermaksud. mengeluarkan ikan paus dari 
laut yang dalam, niscaya dapat dikeluarkannya. Dan apabila ia. bermaksud 
mengeluarkan emas atau perak dari bawah gunung, niscaya dapat dikelu- 
arkannya. Dan apabila ia bermaksud menangkap binatang liar yang terle- 
pas dalam padang luas dan padang sahara, niscaya. dapat ditangkapnya. 
Dan apabila ia bermaksud menggunakan binatang-binatang buas, gajah 
dan. binatang-binatang besar lainnya, niscaya dapat digunakannya. Dan 
apabila ia bermaksud mengambil ular dan ular-ular besar dan ingin ber- 
main dengan ular-ular itu, niscaya dapat diambilnya. Dan dapat dikeluar- 
kkannya racun dari mulutnya. Dan apabila ia bermaksud membuat. kain 
sutera berwarna, yang terlukis, dari daun murbai, niscaya dapat dibuat- 
nya. Dan apabila ia Rermaksud mengetahui ukuran bintang-bintang, pan- 
jang dan: lintangnya, niscaya dapat ia keluarkan yang demikian dengan 
kehalusan ilmu ukur (ilmu hindasah). Sedang dia tetap di atas bumi. 
Semua itu, dengan mencari pemahaman daya-upaya dan menyediakan 
alat-alat. Maka dapat dipergunakannya kuda untuk kenderaan dan anjing 
untuk berburu. Dapat dipergunakannya jerat untuk menangkap burung- 
burung: Dan disediakannya jala untuk menangkap ikan dan lain-lainnya 
dari daya-upaya manusia yang halus-halus. Semua itu, karena kepenting- 
annya, ialah urusan dunianya. Dan yang demikian itu dapat menolongnya 
kepada dunianya. : 

Jikalau yang penting baginya urusan Skngatnya, ika tidak ada baginya, 
selain satu urusan. Yaitu: meluruskan hatinya. Maka ia lemah daripada 
meluruskan hatinya dan ia kecewa, seraya mengatakan: “Ini mustahil Ham 
siapakah yang sanggup kepadanya?”. 

Tidaklah-yang demikian itu mustahil, jikalau cita-citanya itu mnerifadi cita- 
cita yang satu ini. Bahkan dia itu, sebagaimana dikatakan orang: "Jikalau 
benar-dari engkau Kelapa itu, niscaya keinginan itu menunjukkan untuk 
daya-upaya”. 

Maka ini adalah suatu, yang tidak lemah ulama-ulama fardhuda yang sha- 
lih-shalih daripadanya dan. orang-orang yang mengikuti mereka dengan se- 
'baik-baiknya. Tidak pula lemah daripadanya, orang yang benar kemauan- 
nya dan kuat cita-citanya. Bahkan, ia tidak memerlukan kepada seperse- 
-puluh kepayahan makhluk pada mencari pernahaman daya-upaya dunia 
dan: menyusun sebab-sebabnya. . 

Kalau anda mengatakan: "Engkau sesungguhnya telah mendekatkan urus- 
an tentang itu, sedang engkau telah membanyakkan menyebut jalan-jalan . 
masuknya terperdaya. SAAKA Genean si hamba itu dapat Mi dari 
terperdaya?”. - 

Maka ketahuilah: biara bahwa hamba itu terlepas dari. foerya! | 
dengan: tiga perkara, yaitu: akal, ilmu dan ma'rifah., Maka inilah tiga per- 


916 


kara yang tidak boleh tidak daripadanya. Tote ta ARA tabah 
Adapun akal, maka yang aku maksudkan, ialah: fithrah h ghariciyah wa dan. 
nur. asli, dimana dengan itu manusia dapat mengetahui hakikat sesuatu. 
Cerdik dan pintar itu fithrah. Dungu dan bodoh itu fithrah. Orang yang 
bodoh tidak sanggup menjaga diri dari ke-terperdaya-an. & 
Keberhasilan akal dan kecerdikan pemahaman itu, tak boleh tidak pada 
asal fithrah. Maka yang demikian ini, jikalau tidak dijadikan fithrah ma-. 
nusia kepadanya, niscaya mengusahakannya tidak mungkin. Ya, apabila. 
telah ada pokoknya, niscaya mungkirilah menguatkannya dengan selalu 
membiasakan diri dengan demikian. j 
. Sendi bahagia. semua, ialah: akal dan kepintaran. Rasulu'llah s.a. W. ber-: 
sabda: be 


Porno ia 


Aas Met o3 26 So Hand 3 $ asian, ! rn 
Arap API Tera ng . 
(Ke Ka Sp , CB # A33 #1 
nan 3 As dar ape: £. SA (LN 


Me o» 
Hannah 


(Tabaa-rakal-laahul-ladzii gasamal-agla baina-ibandihi asytaa-tan, innar- 
raju-laini la-yastawiya-'amalu-humaa wa bir-ruhumaa wa shau-muhumaa 
wa shalaa-tuhu-maa, wa laakin-nahumaa yatafaa-wataani fil-agli kadz- 
dzarrati fii janbi uhudin, wa maa gasamal-laahu li- Nur hadh- -dhan, 
huwa af-dlalu minal-agli wal-yagiin). ' 
Artinya: ”Mahasucilah Allah yang membagikan akal di Kiki hamba- | 
hambaNYA sendiri-sendiri. Bahwa dua orang itu dapat bersamaan amal- 
nya, kebajikannya, puasanya dan shalatnya. Akan tetapi, dua orang terse- 
but berlebih-kurang tentang akalnya, seperti semut halus pada tepi jabal 
Uhud. Dan apa yang dibagikan oleh Allah, yang merupakan suatu keun-: 
: tungan bagi makhlukNYA, adalah lebih utama daripada akal dan yakin” 
2). : 
. Dari Abi'd-darda”, diriwayatkan, bahwa ada orang yang bertanya kepada : 
Nabi s.a.w.: "Wahai Rasulullah! Adakah engkau melihat orang yang ber- 
puasa siang hari, bangun berdiri menegakkan shalat malam hari, menger- 
jakan hajji, mengerjakan 'umrah, bersedekah, ia pada jalan 


(1) Fitrah Para dapat. diartikan, bahwa fithrah itu asal kejadian. Dan #hariiyah 
berdasarkan gharizah, artinya: instink. | 
@ Dirawikan At-Tirmidzi dari Thawus, hadits mursal dan juga dla'if. 


917 


5 'Allah,- . mengunjungi orang sakit, mengantarkan janazah dan. menolong 
orang lemah? Dan orang itu tidak. mengetahui. Kedudukannya'. di: sisi Allah 
-pada hari kiamat?”. ' | | 
| Rasulu'llah. s.a.w. lalu ag NA: 


TAN Git 4 $ 


(Innamaa yuj-zaa 'alaa gadri-' aglih). 

Artinya: "Sesungguhnya ia memperoleh pembalasan sekadar akalnya” (1). 
Anas r.a. mengatakan: ”Dipujikan seorang laki-laki di sisi Rasulu'llah 
sS.a.w. Mereka mengatakan: "Orang baik”. Maka Rasulu'llah s.a.w. ber- 
tanya: "Bagaimana akalnya?”. | 
Mereka menjawab: "Wahai. Rasulu'llah! Kami katakan dari hal ibadah- | 
“nya, kelebihannya dat akhlaknya”. | 

Rasulu'llah s.a.w. bertanya lagi: "Bagaimana “akalnya? Sesuggubnya 
orang dungu memperoleh bahaya dengan kedunguannya, lebih besar dari- 
.pada. kezaliman orang yang zalim. Sesungguhnya manusia didekatkan 
- (kepada Allah).pada hari kiamat, menurut kadar akal mereka” (2). 
Abu'd-darda” mengatakan: "Adalah Rasulu'llah s.a.w., apabila 'disampai- 
kan kepadanya dari hal seseorang, tentang kuat ibadahnya, lalu beliau 
“menanyakan dari hal akalnya. Maka apabila mereka menjawab. ”baik”, 
Ialu Rasulu'llah s.a.w. mengatakan: "Aku harap yang demikian”. Dan 
“kalau mereka menjawab "tidak demikian”, maka Rasulu'Ilah s.a.w. me- 
ngatakan: "Tidak sampai” (3). 

Disebutkan kepadanya, kuatnya ibadah seseorang, lalu beliau s.a. w. ber- 
tanya: "Bagaimana akainya?”. Mereka menjawab: ”Tidak ada artinya se- 
dikit pun”. Lalu Nabi s.a.w. mengatakan: ”Tidak sampai temanmu me- 
“nurut yang kamu sangka”. 
“Maka kecerdikan itu benar dan naluri (eharizah) akal itu suatu. dat 
daripada Allah Ta'ala pada asal fithrah (asal kejadian). Jikalau nikmat.itu 
Tulang, disebabkan Mebadohan dan kedunguan, maka tidak akan didapati 
lagi... 

Kedua: ma rrifah. Aku aeditatikan dengan adik itu, ialah: ia mengenal 
empat perkara: ia mengenal dirinya, mengenal Kenanga, sisik 5 dunia 
dan mengenal: akhirat. 
Ia mengenal dirinya, dengan 'ubudiyah (perhambaan) dan kehinaan. Dan | 
dengan. aAanya : dia itu perantau di alam ini dan orang asing dari segala 





a Menurut 'Ai-lragi, dia tidak menjumpai i hadits i ini dari Abr'd-darda”, 
2) Hadits ini diriwayatkan Dawud bin Al-Mihbar dan hadits ini dla'if.. 
B8 Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Baihagi dan dia'if. 


918 


“nafsu syahwat kebinatangan ini. ga ai TS di sebrmpi 
Sesungguhnya yang bersesuaian ternai menurut thabi" at, ialah: mengenal i 
(ma'rifah) Allah Ta'ala. Dan memandang kepada wajahNYA saja. -Maka 
tidak dapat tergambar, bahwa ia mengenal ini, selama tidak mengenal ' 
dirinya dan tidak mengenal Tuhannya. Maka hendaklah ia meminta tolong 
kepada ini, dengan apa yang telah kami sebutkan dahulu pada Kitab Ka- 
sih-sayang, pada Kitab Uraian Ke-'ajaiban Hati, Kitab Tafakkur dan Kitab 
Syukur. Karena pada kitab-kitab tersebut ada isyarat-isyarat (petunjuk) 
kepada kesifatan diri. dan kepada kesifatan keagungan Allah. Dan berhasil 

dengan yang demikian, kesadaran secara keseluruhan dan kesempurnaan | 
ma'rifah di belakangnya. 
Maka ini sesungguhnya termasuk di antara Imikirmu aman aah, Dan | 
tidak kami panjang lebarkan pada kitab ini, selain Har He ilmu-ilmu 

mu amalah. 
Adapun mengenali dunia dan akhirat, maka ia dapt meminta tolong ke- 
pada yang demikian, dengan apa yang telah kami sebutkan dahulu pada. 
Kitab Tercelanya Dunia dan Kitab Mengingati Mati. Supaya Sa la | 
baginya, bahwa tiada perbandingan bagi dunia kepada akhirat. 1 Ng 
Apabila ia telah mengenal dirinya dan Tuhannya dan mengenal dunia dan 
akhirat, niscaya berkobarlah dari hatinya, dengan mengenal (ma'rifah). 
Allah itu, akan kecintaan kepada Allah. Dan dengan mengenal akhirat, 
akan bersangatan gemar kepadanya. Dan dengan mengenal dunia, akan 
bersangatan benci kepadanya. Dan jadilah urusannya yang terpenting, 
ialah: apa yang menyampaikannya kepada Allah Ta'ala dan yang berman- | 
fa'at baginya di akhirat. 
Apabila kehendak ini telah mengeras pada hatinya, niscaya Silika niat- 
nya pada semua. urusannya. Kalau ia makan-umpamanya atau ia 
membuang air besar dan air kecil (ber-gadla hajat), niscaya adalah mak: . 
sudnya daripadanya itu, untuk pertolongan kepada menempuh jalan akhi- 
rat. Dan shahlah niatnya. Dan tertolaklah daripadanya setiap terperdaya, 
tempat terjadinya tarik-menarik segala maksud, keinginan kepada dunia, 
kepada kemegahan “dan. harta: Maka yang demikian itu, adalah yang me- 
rusakkan niat. Dan selama dunia masih lebih dicintainya dari akhirat dan 
hawa nafsunya lebih disukainya daripada ridla Allah Ta'ala,.maka tidak : 
mungkin ia terlepas daripada ke-terperdayaan. Maka apabila kecintaan 
kepada Allah Ta'ala telah mengerasi pada hatinya, dengan ma'rifahnya 
kepada Allah dan dirinya sendiri, yang terbit dari kesempurnaan akalnya, : 
maka ia memerlukan kepada arti ketiga, yaitu: ilmu. Aku maksudkan: 
ilmu dengan ma'rifah cara menjalani jalan kepada Allah, pengetahuan 
dengan apa yang mendekatkannya kepada Allah dan yang menjauhkannya 
daripada Allah. Dan pengetahuan tentang bahaya-bahaya jalan, kalangan : 
dan tipu-dayanya. , 
Semua itu telah kami simpan dalam kitab- kitab 'Ihya "Ulumiddin. Maka. 


919 


'akan diketahui. dari Rubu? Ibadah syarat-syaratnya: 'Lalu dapatlah memeli- 
:harainya. Dan dapat diketahui bahaya-bahayanya, lalu dapatlah men jagai- 
.nya.-Dan dari Rubu' Adat Kebiasaan, dapat diketahui rahasia-rahasia hi- 
.dup. dan apa yang diperlukan: kepadanya. Lalu diambilnya dengan adab . 
agama. Dan apa yang: tidak diperlukan, maka.ia berpaling daripadanya. 
“Dan dari Rubu' Yang Membinasakan, ia dapat mengetahui semua halang- 
.an yang mencegah pada jalan Allah. Maka yang mencegah daripada Allah 
Itu, ialah sifat-sifat yang tercela pada makhluk. Lalu diketahuinya yang 
tercela dan diketahuinya jalan pengobatannya: . 

Ja mengetahui dari Rubu' Yang Melepaskan, akan sifat-sifat yang tergai, 

"yang tidak boleh tidak. Dan supaya diletakkan di: belakang daripada sifat- 
“sifat yang tercela, sesudah menghapuskannya. 

Maka apabila telah diketahui dengan semua yang demikian, niscaya me- 
mungkinkan . dia menjaga diri dari segala macam yang telah kami 
Isyaratkan, dari ke-tegperdaya-an itu. 'Dan pokok yang demikian itu se- 
mua, ialah: kerasnya kecintaan kepada Allah dalami hati. Dan gugur ke- 
“cintaan kepada dunia daripada hati. Sehingga kuatlah kehendaknya dan 
: shahlah niatnya. Dan yang demikian itu tiada akan berhasil, selain dengan 
.ma'rifah yang telah kami : sebutkan dahulu. 

Kalau anda bertanya, bahwa apabila telah diperbuat semua itu, maka apa- 
kah yang ditakutkan atas yang demikian? 

“Aku menjawab, bahwa yang ditakutkan, ialah: bahwa dia ditipu oleh 
setan dan diajaknya kepada menasehati makhluk, menyiarkan ilmu dan 
-mendakwahkan manusia kepada apa yang diketahuinya dari Agama Allah. 
: Sesungguhnya: murid yang ikhlas, apabila ia telah selesai membersihkan 
“dirinya dan akhlaknya dan ia mengintip hatinya, sehingga dapat dibersih- 
 kannya dari. semua yang mengotorkan dan menjadi lurus di atas jalan 
yang lurus dan dunia menjadi kecil pada matanya, lalu ditinggalkannya - 
-dan terputusiah harapannya kepada makhluk, lalu ia tidak menoleh ke- ' 
: pada mereka. Dan tidak tinggal baginya, selain satu cita-cita. Yaitu: Allah 
“Ta'ala, merasa lazat dengan mengingatiNYA, dengan bermunajah dengan 
DIA -dan rindu menemuiNYA. Dan setan lemah menipunya. Karena setan 
itu datang kepadanya dari segi dunia dan nafsu-syahwat diri. Lalu ia tidak 
menuruti setan itu. Lalu setan itu datang. kepadanya dari segi Agama. 

“Dan setan itu mengajaknya kepada kasih-sayang kepada makhluk Allah | 
- dan belas kasihan kepada agama mereka, menasehati mereka dan menga- 
“jaknya kepada Allah. 

Maka hamba itu melihat dengan. kasih-sayangnya kepada hamba-hamba. 
“Lalu dilihatnya mereka yang keheran-heranan dalam “urusannya, yang 
1 mabuk pada Agamanya, tuli dan. buta. Mereka telah dikuasai oleh sakit 
“dan mereka itu tidak merasakannya. Mereka ketiadaan dokter dan Hanna 
: mereka itu binasa. 

Lalu mengeraslah kasih-sayang pada harinya kepada mereka. Dan sesung- 


: , : S 2 : - s SN . 
: : 2 : 3.3 Pa N : : 
BAE ag Cr 3 Dana SN otaa  iteaanaa NA MEN EA Pa ae 3 


guhnya 'sudah ada padanya" hakikat | ma rifah, dengan. apa yang dapat me-: 
nunjukkan mereka, “menerangkan kepada mereka kesesatannya. dan 
menunjukkan mereka kepada kebahagiaannya. | ng 
Ia sanggup menyebutkan hakikat ma'rifah itu, tanpa payah, perbelanjaan : 
dan harus berhutang. Maka adalah dia itu, seperti seorang laki-laki, yang. 
ada padanya penyakit parah, yang tidak sanggup menahin pedihnya. Dan 

(adalah karena itu, ia tidak tidur malamnya dan ia tidak ten'eram siang-. 
nya. Ia tidak makan, tidak. minim, tidak bergerak dan tidak dapat ber- 
buat apa-apa, karena sangatnya pukulan kepedihan sakit. Lalu ia mem- 
peroleh obat dengan percuma, bersih tanpa harga, tidak payah dan tidak 
pahit pada memakannya. Lalu dipakainya.. Lalu ia sembuh 'dan sehat. : 
Maka baguslah tidurnya di malam hari, sesudah lama tidak dapat tidur. 
Dan ia tenang di siang hari, sesudah bersangatan ketidak tenteraman. Dan 
baguslah hidupnya sesudah penghabisan keruh. Dan ia memperoleh lazat- 
nya kesehatan, sesudah lamanya sakit. ya 
Kemudian, ia memandang kepada bilangan yang banyak dari kaum mus- 

limin. Tiba-tiba, dilihatnya pada mereka penyakit itu benar. Dan sudah 
lama mereka tidak tidur malam, telah bersangatan ketidak tenteraman 
dan telah meninggi sampai ke langit jeritan kesakitan mereka. "ag 
Lalu ia teringat, bahwa obat mereka itu, ialah: obat yang diketahuinya. | 
Dan ia sanggup menyembuhkan mereka dengan yang termudah dari apa 

yang ada dan dalam masa yang sesingkat-singkatnya. 
Maka timbul dalam hatinya belas-kasihan dan kasih-sayang. Dan ia ae | 
memperoleh kesempatan pada dirinya untuk melambatkan berbuat me- 

ngobati mereka. 1 
Maks seperti dentikiattah hamba yang ikhlas, sesudah iiemnpereteh dari 
juk kepada jalan yang benar dan telah sembuh dari penyakit- -penyakit 
hati, yang menyaksikan makhluk. Dan makhluk itu telah berpenyakit 
hatinya, telah payah penyakitnya, mendekati kebinasaannya dan penyet 
buhannya. Dan mudah padanya obat mereka. : | 

Lalu membangkitlah dari dirinya, cita-cita yang kuat, untuk berbuat me- 
nasehati mereka. Dan setan menggerakkannya kepada. yang demikian, 

karena mengharap memperoleh jalan kepada fitnah. 

Maka tatkala ia berbuat dengan yang demikian, niscaya setan Kepala 1 
jalan kepada fitnah. Lalu setan-itu mengajaknya untuk menjadi kepala, . 
dengan ajakan tersembunyi, yang lebih tersembunyi daripada merang- 
kaknya semut, yang tiada dirasakan oleh murid itu. Lalu senantiasalah 
yang merangkak itu dalam hatinya, sehingga mengajaknya kepada ber- 
buat-buat dan penghiasan kepada orang banyak, dengan membaguskan 
“kata-kata, bunyi suara dan gerak-gerik, berbuat-buat pada: pakan dan 
cara geraknya. 

Lalu manusia menghadap kepadanya, memperdnya. Kepang : 
nya dan memuliakannya, dengan pemuliaan yang melebihi daripada pe- 


muliaan raja-raja. Karena mereka: melihatnya, “yang: 'menyembuhkan. pe- 
nyakit mereka. Karena pengobatan mereka, dengan semata-mata belas- 
kasihan dan kasih-sayang, tanpa mengharap. apa-apa. : 
Maka jadilah dia yang paling dikasihi mereka, melebihi dari o ibu 
'dan keluarga mereka sendiri. Lalu mereka mengutamakannya dengan 
badan dan harta mereka. Dan jadilah mereka pengikutnya, seperti budak- 
budak dan pelayan-pelayan. Mereka lalu melayaninya dan mendahulukan- 
nya pada perayaan-perayaan. Dan mereka menjadikannya hakim. di atas 
raja-raja dan sultan-sultan. 
Ketika itu berkembanglah thabi'at, senanglah diri. Dan ia merasa Kelasa: | 
an yang tidak dapat disifatkan. Diperolehnya dari dunia nafsu-syahwat, 
.yang dipandangnya tidak berarti.semua nafsu-syahwat yang lain. 
Dia telah meninggalkan dunia, lalu jatuh dalam kelazatannya yang terbe- 
sar, Maka ketika itu, setan mendapat kesempatan. Dan memanjanglah ta- 
ngannya kepada hati brang tersebut. Lalu setan itu Mena hati Gran 
tadi pada setiap yang dapat menjaga kelazatan itu. 
Tanda berkembangnya thabi'at dan kecenderungan diri kepada sefan, 
ialah: kalau orang itu bersalah, lalu ditolak kesalahannya di hadapan 
orang banyak, niscaya ia marah. Dan apabila orang itu menentang dirinya 
“dari kemarahan yang didapatinya, niscaya bersegeralah setan, mengkha- 
'yalkan kepadanya, bahwa yang demikian itu kemarahan karena Allah. 
Karena apabila ia tidak raembaguskan kepercayaan murid-murid kepada- 
nya, niscaya mereka terputus dari jalan Allah. Lalu jatuh ia pada ke-ter- 
perdaya-an. Kadang-kadang yang demikian itu mengeluarkannya kepada 
kejadian, pada orang yang tertolak pada sesuatu majlis. Lalu ia jatuh 
| pada cacian yang terlarang, sesudah ditinggalkannya halal yang luas. Dan 
ia 'jatuh pada kesombongan yang menjadi keangkuhan dari pada mene- 
rima kebenaran dan bersyukur kepadanya, sesdan ia Men eR diri dari 
jalan-jalan yang berbahaya. 
Begitu juga, apabila ia terlanjur tertawa atau lemah dari sebiihadtan wirid- 
wirid ibadah, niscaya dirinya menjadi gundah untuk dilihat orang. Maka 
jatuhlah penerimaannya pada orang banyak. Lalu diikutkannya yang 
demikian itu, dengan pembacaan istighfar (memohon ampunan Tuhan) 
dan menarik nafas panjang (tanda penyesalan). 
. Kadang-kadang ia menambahkan amal dan wirid itu, karena yang demi- 
'kian.- Dan setan mengkhayalkan kepadanya: "Bahwa engkau sesungguh- 
nya mengerjakan yang demikian, supaya tidak lemah pikiran mereka dari- 
pada jalan Allah. Lalu mereka meninggalkan jalan dengan meninggalkan 
pikiran itu” 
“Yang demikian itu sesungguhnya tipuan dan keterperdayaan. Bahkan itu 
kegundahan dari diri, karena takut kehilangan menjadi kepala. Dan kare- 
na itulah, dirinya tidak gundah daripada dilihat manusia kepada yang 
seperti demikian dari teman-temannya. Bahkan, kadang-kadang ia menyu- 


922 


kai yang. demikian dan bergembira dengan demikian. Dan kalau muncul 
dari 'kawan-kawannya, orang yang cenderung hati. manusia kepada mene-. 
rimanya dan bertambah kesan perkataannya pada penerimaan itu atas per-- 
kataannya, niscaya sukarlah yang demikian itu kepadanya (ia tidak senang 
yang demikian). Dan kalau tidaklah dirinya telah merasa gembira dan 
merasa lazat menjadi kepala, niscaya adalah dia merasa memperoleh ram- 
pasan dengan demikian. Karena contohnya, adalah seperti: seorang laki- 
laki melihat segolongan dari teman-temannya, telah jatuh dalam sumur: 
dan telah tertutup muka sumur itu dengan batu besar. Lalu teman-teman 
itu. lemiah. untuk- naik dari sumur, dengan sebab batu besar tadi. Maka 
belas kasihanlah. hatinya kepada teman-temannya. Lalu ia datang untuk 
mengangkatkan batu dari muka sumur. Tetapi sukar yang demikian. ke: 
padanya. Maka. datang orang yang menolongnya kepada yang demikian, : 
sehingga mudahlah perbuatan tersebut kepadanya. Atau cukup perbuatan 
itu olehnya sendiri dan dipindahkannya sendiri batu besar itu. Maka sudah 
pasti, sangatlah gembiranya dengan demikian. Karena maksudnya, terle- 
pasnya teman-temannya dari sumur. 
Kalau maksud orang yang menjadi penasehat. Kgarna adalah keffepinsi. 
saudara-saudaranya kaum muslimin dari neraka, maka apabila muncul 
orang yang menolongnya atau memadai dengan dia sendiri yang demikian, 
niscaya tidaklah ia berkeberatan atas yang demikian. Adakah anda me- 
lihat, jikalau semua mereka,: memperoleh petunjuk dari diri mereka 
sendiri, adakah sayogianya bahwa ia berkeberatan atas demikian, jikalau 
maksudnya adalah petunjuk (hidayah) bagi mereka itu? Maka apabila 
mereka mendapat petunjuk dengan orang lain, niscaya mengapa ia berke- 
beratan atas yang demikian? Dan manakala ia mendapat yang demikian 
pada dirinya, niscaya ia diajak oleh setan kepada semua dosa: besar hati: 
dan perbuatan keji. anggota badan. Dan setan itu membinasakannya. 
Maka kita berlindung dengan Allah dari sesatnya hati, sesudah memper- 
oleh petunjuk dan dari bengkoknya diri sesudah Jurus. 
Jikalau anda mengatakan: "Kapan kiranya boleh ia berbuat menasehati 
manusia?” 
Maka aku menjawab: apabila tidak ada baginya maksud, selain untuk pe- 
tunjuk mereka bagi jalan Allah Ta'ala. Dan ia mengingini, kalau dia 
memperoleh orang yang akan menolongnya. Atau jikalau mereka mem- 
peroleh petunjuk dengan diri mereka sendiri. Dan terputuslah secara ke- 
seluruhan keinginannya. kepada pujian mereka dan kepada harta mereka. 
Maka samatah padanya ketika itu pujian dan celaan mereka. Ia tidak per- 
duli dengan cacian mereka, apabila adalah Allah memujinya. Ia tidak ber- 
gembira dengan pujian mereka, apabila tidak disertai oleh pujian Allah 
Ta'ala. Ia memandang kepada mereka, Le san ia memandang kepada 
'tuan-tuan dan hewan-hewan. 
| Adapun kepada tuan-tuan, maka dari segi Shiha dia tidak .menyombong 


kepada mereka: Ia melihat « semua 4 mereka lebih baik daripadanya, Karena 3 
bodohnya akan khatimah (kesudahan) nanti. . 
Adapun kepada hewan-hewan, maka dari segi putus harapannya siapa 6 
mencari kedudukan pada hati mereka: Ia tidak memperdulikan, bagai- 
mana ia dipandang oleh hewan-hewan. Maka ia.tidak menghiaskan diri 
untuk hewan-hewan itu. Dan ia tidak berbuat-buat (at-tashannw?). Akan 
tetapi, penggembala hewan itu, maksudnya sesungguhnya, ialah: meng- 
gembala: hewan dan menolak serigala daripadanya. Bukan pandangan he- 
wan itu kepadanya. Maka manakala ia tidak memandang manusia lain 
seperti hewan, yang ia tidak menoleh kepada penglihatannya itu dan'ia 
tidak memperdulikan dengan hewan tersebut, niscaya ia tidak akan sela- 
mat dari berbuat dengan memperbaiki mereka. Ya, kadang-kadang ia 
dapat memperbaiki mereka. Akan tetapi, ia merusakkan dirinya dengan 
memperbaiki mereka itu. Maka adalah dia seperti lampu yang memberi. 
cahaya kepada yang lain dan ia terbakar pada dirinya sendiri. 
Kalau anda mengatakan: bahwa jikalau juru-juru pengajaran itu mening- 
galkan pengajaran (nasehat), selain ketika memperoleh darajat ini, nisca- 
ya kosonglah dunia dari pengajaran dan robohlah hati manusia.. 

Maka aku Ti RUU NYA Rasulu'llah s.a.w. bersabda: 

“2 2 K san AD 2 


A3. Ta bal ah 


(Hubbud Pi ra'su kuli khathii-ah). | 
TT Ka kepada dunia itu Kepala (pokok) tiap-tiap kesalahan” 
Jikalau manusia tidak mencintai ilurita, niscaya alam itu binasa. Batallah 
segala kehidupan dan binasalah semua hati dan badan. Hanya bahwa Nabi -: 
S.a.w. tahu, bahwa kecintaan kepada dunia itu membinasakan. Dan bah- 
wa menyebutkan adanya yang membinasakan itu, tidak akan mencabut 
kecintaan dari hati orang banyak dan tidak.juga dari hati orang sedikit, 
yang dunia itu tidak akan roboh dengan ditinggalkan oleh mereka. Maka 
ja tidak meninggalkan nasehat dan ia sebutkan bahwa pada mencintai 
dunia itu ada bahayanya. Dan ia tidak meninggalkan menyebutnya, lan- 
taran takut daripada meninggalkan dirinya dengan nafsu-syahwat yang 
membinasakan, yang telah dikuasakan oleh Allah atas hamba- : 
hambaNYA. Supaya dengan nafsu-syahwat itu, dihalauNYA mereka ke 
neraka jahannam. saia membenarkan firmanNYA: 


TA NABI PAI PAT 
apek ol) NG 
GAS JA Ing: 
: 231 Sa ye) | 


(0 Diriwayatkan AT Baihagi dari Al-Hasan, hadits mursal. 


: (Wa Jaakin haggakgaulu minnii, Jecamla- -anna 'jahanna-ma. minal-innati 1 
wan-naasi ajma-in). 5 
“Artinya: "Tetapi perkatsain ai badako' nata akan terjadi: sesung- 
guhnya Aku akan memenuhkan neraka jahannam dengan jin dan manusia" 
semuanya”. S. As-Sajadah, ayat 13. | 
Maka seperti itu pula, senantiasalah lisan juru-juru nasehat itu Faiepadkk: | 
untuk mencintai suka menjadi kepala. Tidak rhereka tinggalkan lisan-lisan | 
itu dengan perkataan orang yang mengatakan, bahwa: nasehat bagi me- 
nyukai menjadi kepada itu haram, sebagaimana makhluk itu tidak mening- 
galkan. minuman khamar, zina, mencuri, ria, zalim dan maksiat-maksiat : 
lainnya, dengan firman Allah dan RasuINYA, bahwa itu haram. : 

Maka lihatlah kepada dirimu sendiri! Hendakiah kamu itu kosong hati 
dari percakapan manusia! Sesungguhnya Allah Ta'ala memperbaiki makh- 
luk banyak dengan merusakkan orang seorang dan beberapa orang - "Dan 
kalau tidak ada pembelaan Allah terhadap serangan manusia satu sama 
lain, niscaya binasalah bumi ini” (1). Dan sesungguhnya Allah Ta' ala me- 
nguatkan Agama ini' dengan Na (orang-orang) yang . tidak 
berakhlak. 

Sesungguhnya ditakuti akan rusak jalan penerimaan pengajaran Gusehat), 

Adapun bisunya lidah orang-orang juru nasehat dan di belakang mereka 
ada pembangkit ingin menjadi kepala dan kecintaan kepada dunia, masa 
tidak adalah yang demikian itu untuk selama-lamanya. 

Kalau anda berkata: bahwa, jikalau murid itu mengetahui tipuan ini dari | 
setan, lalu sibuk dengan urusannya sendiri, meninggalkan memberi nase- 
hat kepada orang atau ia memberi nasehat dan ia menjaga syarat kebe- 
naran dan keikhlasan padanya, maka apakah yang ditakutkan lagi pada 
murid itu? Dan apakah lagi yang masih ada di hadapannya, dari bahaya- 
bahaya dan jaring-jaring tipuan? 

Maka ketahuilah kiranya, bahwa masih: ada padanya yang terbesar. Yaitu: 
bahwa setan mengatakan kepadanya: "Engkau telah melemahkan aku dan 
engkau telah terlepas daripada aku, dengan kecerdikan engkau dan kesem- 
purnaan akal engkau. Aku telah sanggup menipu sejumlah wali-wali dan 
orang-orang besar. Dan aku tidak sanggup terhadapmu. Alangkah sabar- 
nya engkau dan alangkah besarnya kadar engkau dan tempat engkau pada 
sisi Allah Ta'ala! Karena IA menguatkan engkau atas keperkasaanku. IA 
menetapkan engkau dengan kecerdikan Bagi semua. tempat masuk tipuan- 
"5 | 
Maka didengarnya perkataan setan itu dan dibenarkannya. Dan ia mem- 
banggakan diri, tentang dapat ia lari dari semua tipuan setan itu. Maka' 
“kebanggaan dirinya itu, adalah terperdaya yang penghabisan. Dan itulah 





(1) Sesuai dengan firman Allah Ta'ala pada ayat 251, surat Al-Bagarah. 


'pembinasa. yang terbesar: pe Kn 5 Sesaat DI 
Maka 'ujub (mengherani diri atau seaaleg kat diri) itu? yang terbaaa 
' dari semua dosa. Dan karena itulah, setan mengatakan: ”Hai anak Adam! 
“Apabila engkau. menyangka bahwa. engkau dengan ilmu : engkau, telah 
dapat melepaskan diri daripadaku, maka dengan kebodohan sugkan, eng- 
“kau telah jatuh dalam jating-jaringku”. . | 
: Kalau anda mengatakan: bahwa jikalau ia tidak indmbarggakan diri, kare- 
“na 'ia tahu, bahwa yang demikian itu adalah daripada Allah Ta'ala, tidak 
“daripada dirinya sendiri. Dan bahwa orang yang seperti dia, tidak akan 
kuat menolak setan, selain dengan taufig dan pertolongan Allah Ta'ala. 
Dan orang yang tahu akan kelemahan dirinya dan ketidak-sanggupannya 
: dari hal yang paling sedikit pun, maka apabila ia sanggup kepada urusan 
besar yang seperti ini, niscaya ia tahu bahwa ia tidak kuat kepada yang: 
demikian, dengan dirinya sendiri. Akan tetapi dengan Allah Ta'ala. Maka 
apakah yang ditakutkan padanya, sesudah tidak ada kebanggaan itu?. - 
.Maka aku menjakab: ditakutkan. padanya terperdaya dengan kurnia 
Allah, kepercayaan dengan kemurahanNYA dan rasa aman dari percoba- 
anNYA. Sehingga ia menyangka, bahwa ia masih tinggal atas jalan ini 
pada masa mendatang: Dan ia tidak takut dari kekosongan dan: pertukar- 
-an keadaan. Lalu adalah keadaannya itu berpegang kepada kurnia Allah 
saja, tanpa dibarengi oleh takut dari percobaanNYA.. Dan orang yang 
'merasa aman daripada percobaan Allah, maka orang itu rugi: sekali. 
Akan tetapi, jalannya, ialah: bahwa dia itu menyaksikan jumlah yang de- 
mikian, dari kurnia Allah. Kemudian, ia takut atas dirinya, bahwa telah 
tersumbat kepadanya salah satu dari sifat-sifat hatinya: dari kecintaan ke- 
- pada. dunia, ria, jahat akhlak dan berpaling kepada kemuliaan. Dan ia 
' lengah daripadanya. Dan adalah dia itu takut juga, bahwa tercabut keada- 
annya dalam tiap sekejap mata, yang tidak merasa aman dari percobaan 
“Allah. Dan tidak lengah daripada bahaya khatimah (kesudahan dari hi- 
dup). 
Ini adalah bahaya, yang tidak dapat lari daripadanya. Ketakutan yang 
tidak terlepas daripadanya. Selain sesudah melewati titian 'ash-shirathal- 
.mustagim di akhirat. Dan karena itulah, tatkala tampak setan bagi seba- 
| hagian wali-wali pada waktu tercabutnya nyawa (waktu naza”) dan yang 
masih tinggal, 'hanya sekali tarik nafas, lalu setan itu mengatakan: ”Eng- 
kau terlepas daripada aku, hak Anu!”. 
Lalu wali tadi menjawab: "Tidak, baru nanti sesudah nafas terakhir kelu- 
ari”. 
-Karena itulah, Mdikata kan: manusia itu semua binasa, selain orang-orang 
berilmu. Orang-orang berilmu itu semua binasa, selain orang-orang yang 
: beramal, menurut ilmunya. Orang-orang yang beramal menurut ilmunya, 
semua itu binasa, selain orang-orang ikhlas. Dan Sa setai thing itu di 
atas bahaya besar. | | 


Jadi, “orang yang terperdaya: itu binasa: Dan orang ikhlas, yang Tari dari 
ke-terperdaya-an itu, diatas: bahaya. Maka karena itulah, tidak berpisah 
dari takut- dan menjaga diri, pada hati wali-wali Allah selama-lamanya. : 
Maka kita -bermohon.pada Allah Ta'ala akan pertolongan, taufig dan baik . 
khatimah. Sesungguhnya segala pekerjaan itu adalah dengan khatimahnya. Ja 
Telah tammat Kitab Tercelanya Terperdaya. Dan dengan ini, sempurnalah . 
Rubu' Yang Membinasakan. : Dan akan diiringi. pada awal Rubu' Yang : 
Melepaskan, oleh Kitab Tobat. ' 
Segala pujian bagi Allah, pada permulaan dan Pengkabisan. Rahmat - 
Allah dan sejahteraNYA kepada. yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. 
DIAlah yang mencukupkan bagiku dan sebaik-baik bagi menyerahkan : 
diri. Tiada daya dan upaya, selain dengan Allah Yang Menins dan 
Mahabesar! 


